| Imam Ahn 


Syarah: | 


Ahmad Muhammad Syakir 


aan 


N) 
Ng 


Musnad Imam Ahmad — Li) 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR CETAKAN KEDUA .......»2o2200500005000220000055255552222555 19 
THALA' ALKITAB (RAHASIA-RAHASIA DI BALIK 

KITAB AL MUSNAD) ..e.oooooooooooooooooooooo.ooooooooco.ocoo.co..#» 20 
Keistimewaan Al Musnad......ooooooooooooooooooooooooooo.coo.ooo..o.co..o..o. 20 


AL MASH?AD AL AHMAD FI KHATMI MUSNAD AL 

IMAM AHMAD (Renungan tentang Imam Ahmad dalam 
Menyelesaikan Al Musnad)............. banbakesaksasabuda keskasebatiaasnnnaan 3d 
Syarat Perawi dalam Al Musnad Imam Ahmad “....o..ooooooooooooooo 41 


PASAL KEUTAMAAN PENGUMPUL HADITS-HADITS 
DALAM AL MUSNAD (IMAM AHMAD) DAN BIOGRAFI 
PARA PERAWI DALAM SANAD KAMI HINGGA SAMPAI 


KEPADA AHMAD BIN HANBAL sore ceoeooeverontereseseneagevseneersennsennnnenen 43 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Perawi yang Meriwayatkan 4! Musnad 
dari Penyusunnya, Ahmad bin Hanbal .................ooooooooooooooooo 46 
Perawi dalam Al MUSNGG ....o...oooroo2 oo mnnnnnnnnnnenennnnnnnnnn .. 9 
Al Oathi'i, Perawi yang Meriwayatkan 4! Musnad dari Abdullah bin 

Ahmad bin Hambal .................oooooooooo.oooooooooooWomm 49 
Ibnu Al Mudzhib, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad dari Al 

Oa Pa ni Bak sah ban EN aan S1 
Ibnu Al Hushain, Perawi yang Meriwayatkan 4! Musnad dari Ibnu Al 
Hanbal, Perawi yang Meriwayatkan A! Musnad dari Ibnu Al Hushain: ...... 54 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Al Bukhari, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad dari Hanbal ....... 56 
Guru Kami Shalahuddin, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad dari 


Ibnu AT Bukhari (en aa na Akan aa en an inn Ban 60 
PENDAPAT IBNU ALJAUZI TENTANGAL MUSNAD ........- 68 
BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL .....ecoooooooooooooooo 70 


PASAL KESERIUSAN DAN KETEKUNAN AHMAD BIN 
HANBAL MEMPELAJARI ILMU DAN 


MENGHAFALNYA ...oocoooo.oooooooooooooooooooooooooo.oooo.o. 75 
Adab dan Prilaku Ahmad bin Hanbal ..................oooooomnannaaa 89 
Perkataan Ahmad bin Hanbal Tentang Dasar-dasar Agama....................... » 
Sejarah Hidup Ahmad bin Hanbal ...................... oo neeneeanentntnnananaa 104 
Isteri dan Anak Ahmad bin Hanbal ................oooooooommenannanan 108 
Fitnah dan Cobaan yang Dialami Ahmad bin Hanbal ..................... 112 
Siksaan Al Watsig Terhadap Ahmad bin Hanbal ..................o 134 
Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal) di Masa Pemerintahan Al 

Muttawakdkil 20.2. disi vesodadesebenba an onani senaan istana nina baka naa en aan AAA aan 136 
Ahmad bin Hanbal Dalam Sakitnya ..................ooWoennntnaneaaan 162 
Referensi Biografi Imam Ahmad ................conaneeaanannnnenananaa 171 
Referensi Biografi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal........................... 172 
Referensi Biografi Al Oathi'i .....................ocoommwnennnnnnnnntananana 172 
TARIKH ALISLAM (Sejarah Islam) .....oooooooooooooooooo 174 
Sanad yang Paling SAGhih ..........oennnnaenasseenneaasanaaa 177 
MUSNAD ABU BAKAR ASH-SHIDIO RA ...ecooo.oooooooo 192 
MUSNAD UMAR BIN ALKHATHTHAB RA ...eresseseesoesecese1e 271 
HADITS TENTANG SAOIFAH ....ooooooocoooooooooooo.ooooo. 546 
MUSNAD UTSMAN BIN AFFAN RA ..eeoocoooooo.oooooo 559 
MUSNAD ALI BIN ABU THALIB RA .....oooooocoooooooooo 699 


Lviii | — Musnad Imam Ahmad 


Firman Allah SWT: 


pa 33 ali Ti ali HET Aang al) 


“Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang 
shalih dinaikkan-Nya.” (Os. Faathir (351: 10) 


Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal: 
“Jagalah mucnad ini, celah la akan menjadi imam bagi 


: manusia.” 


Musnad Imam Ahmad — l1J 


“ 


LN YAI Pipe 


Berkah dan Pujian Hanya dari Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai 
hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang 
lurus, yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat 
kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 
jalan) mereka yang sesat. 

Segala puji hanya bagi Allah yang menunjuki kepada keadaan ini 
dan tidaklah kita mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kita. 

Shalawat Allah semoga tercurah kepada orang terbaik dan orang 
pilihan-Nya untuk menerima wahyu, orang yang terpilih untuk 
mengemban penyebaran risalah, dan orang yang diutamakan di atas 
semua makhluk untuk membuka rahmat juga menutup tugas kenabian, 
apa yang dibawa beliau lebih umum dari apa yang dibawa oleh orang 
yang diutus sebelum beliau, sebutan diri beliau lebih tinggi di samping 
juga sejak awal sudah disebut-sebut, orang yang memberi pertolongan 
dan diberikan izin untuk menolong di akhirat kelak, orang yang paling 
bersih jiwa dan memiliki semua sifat yang diridhai baik menurut aturan 
agama maupun aturan dunia dan orang yang terbaik kebwrunan juga 
negerinya, beliau adalah Muhammad hamba dan Rasul-Nya. ' 


Semoga Allah bershalawat (merahmati) kepada Nabi-Nya setiap 
kali orang-orang mengingat beliau juga setiap kali orang yang lupa 
mengingat beliau. Semoga Dia bershalawat kepada beliau sebagai 
penghulu orang-orang terdahulu dan orang-orang akan datang, dengan 


1 Dikutip dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah yang telah kami 
jelaskan, no. 27. 


121 — Musnad Imam Ahmad 


shalawat terbaik, terbanyak serta terbersih dari apa (shalawat/rahmat) 
yang pernah Dia berikan kepada salah seorang makhluk-Nya. 


Semoga Allah membersihkan kita semua dengan berkah shalawat 
kepada beliau, dengan pembersihan yang terbaik dari apa yang pernah 
Dia berikan kepada salah seorang umat beliau dengan berkah shalawat 
kepada beliau tersebut. 


Keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk beliau dan semoga 
Allah membalas kebaikan untuk beliau karena pengorbanan beliau untuk 
kita, dengan balasan kebaikan yang terbaik dari apa yang pernah Dia 
berikan kepada orang-orang (para nabi dan rasul) yang diutus karena 
pengorbanan mereka untuk umat. Beliaulah yang telah menyelamatkan 
kita dari kebinasaan, menjadikan kita sebagai umat terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia dan sebagai penganut agama yang diridhai-Nya 
juga agama yang ditetapkan-Nya untuk para malaikat serta untuk orang- 
orang yang telah diberi nikmat dari makhluk-Nya. 

Tidak ada kenikmatan yang nampak maupun yang tersembunyi 
pada diri kita, yang dengan kenikmatan itu kita mendapatkan bagian 
dalam hal agama maupun dunia, atau yang dengan kenikmatan itu kita 
terhindar dari sesuatu yang dibenci dalam aturan agama dan aturan dunia 
atau salah satu dari keduanya, kecuali Muhammad-lah sebabnya. 

Beliau-lah pembimbing juga pemberi petunjuk kepada kebaikan, 
pelindung dari kebinasaan juga keburukan, pemberi peringatan terhadap 
sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecelakaan dan pemberi petunjuk 
agar dapat menghindarinya. 

Oleh karena itu, semoga Allah bershalawat kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad seperti Dia bershalawat kepada Ibrahim dan 
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Agung.” 

Ketika diberi kecintaan kepada Sunnah nabawiyah yang suci, 
kerinduan untuk memahaminya, mendalami ilmu-ilmu yang ada di 
dalamnya dan meneliti keindahan juga keelokan buku-bukunya, yakni 
ketika berusia tiga puluh tahun lebih, tepat di awal masa muda dan 
setelah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama, saya menemukan ash- 
Shahhah As-Sittah (enam kitab hadits shahih) dan buku-buku lainnya 
milik ayah saya -semoga Allah merahmatinya- di dalam rumah kami. 


2  Tbid, no. 39. 


Musnad Imam Ahmad — (31 


Saya juga menemukan perbendaharaan terbesar (4! Musnad) karya 
imamnya para imam, pembela Sunnah dan penumpas bid'ah, Imam 
Ahmad bin Hanbal —semoga Allah meridhainya-. Saat itu saya merasa 
telah menemukan sebuah lautan yang tak bertepi dan cahaya yang terus 
bersinar. 

Akan tetapi sangat disayangkan, buku ini tersusun begitu saja 
menurut urutan sahabat. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh setiap 
sahabat terkumpul secara berurutan tanpa tersusun rapi. 

Akhirnya, tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari Al Musnad 
ini kecuali orang yang hafal seperti para ulama terdahulu yang suka 
menghafal: tidak seperti kita. 

Sejak saat itu muncul keinginan kuat untuk melakukan 
pembaharuan dan saya pun segera memutar otak. 


Saya berpendapat bahwa hal terbaik yang harus dilakukan dalam 
pengabdian terhadap ilmu hadits adalah mendekatkan Al Musnad yang 
agung ini kepada manusia hingga manfaatnya dapat meluas dan menjadi 
imam (baca: penuntun) bagi mereka. Saya berharap mampu melakukan 
hal tersebut. 


Pada waktu itu, saya juga menemukan bahwa sikap para tokoh ahli 
hadits, para tokoh pensyarah dan penyusun Al Musnad sama seperti sikap 
kami. Bila menukil atau men-tahgig (meneliti) suatu riwayat di 
dalamnya, selalu dilakukan satu persatu dan sebagian besar dari mereka 
hanya menukil dari orang sebelum mereka juga meniru orang terdahulu 
dalam penisbatan (penyandaran) hadits, kecuali beberapa orang yang 
sepertinya seluruh isi Al Musnad berada di ujung lidah mereka. Mereka 
benar-benar telah mengenalnya. 

Di antara mereka yang bisa saya pastikan ada tiga orang: Syaikh 
Islam Abu Al Abbas Tagiyuddin bin Taimiyah dan kedua muridnya: 
Hafizh? besar Syamsuddin bin Gayyim dan Hafizh besar Imaduddin bin 
Katsir. 


Cita-cita untuk mendekatkan Al Musnad kepada manusia 
merupakan tujuan hidup dan usaha saya selama beberapa tahun. Allah 
pun memberi kekuatan kepada saya sejak lebih lima belas tahun yang 


3 Hafizh dalam ilmu hadits adalah orang yang banyak hafal hadits beserta 
sanadnya-penj. 


Lag — Musnad Imam Ahmad 


lalu, untuk mewujudkan apa yang saya Cita-citakan, seperti, yakni 
mempersembahkan 4! Musnad ke hadapan para ulama dan para pelajar 
seperti aslinya, seperti susunan dari penyusunnya, namun memiliki 
katalog juga daftar isi yang mudah dimengerti, ilmiah dan literal. 

Maksud literal di sini adalah katalog atau daftar nama-nama tokoh 
dan lainnya yang sering menjadi perhatian dan bahan pendalaman orang 
sekarang. 

Sedangkan maksud ilmiah di sini adalah katalog bab-bab juga 
masalah-masalah keilmuan yang dengannya peneliti dapat dengan mudah 
menemukan bab atau masalah yang diinginkan di dalam Al Musnad. 


Cukup lama saya membuat rancangan susunan dan metodenya. 
Ganti dan rubah silih berganti hingga akhirnya cocok dan sempurna. 
Setelah itu, saya pun mulai menuangkan rancangan tersebut dalam 
bentuk nyata. 


Saya membuat nomor urut untuk setiap hadits dari awal sampai 
akhir yang berfungsi sebagai tanda untuk setiap hadits dan menjadi acuan 
katalog yang saya buat. 

Manfaat pemberian nomor ini adalah katalog ini tidak akan berubah 
bila dilakukan cetak ulang, jika Allah mengizinkan akan adanya cetak 
ulang. 

Katalog literal ada beberapa macam: 

1. Katalog nama-nama para sahabat perawi hadits dan tersusun sesuai 
abjad huruf. 

Dalam katalog ini juga terdapat awal musnad" setiap sahabat dalam 

Al Musnad, lengkap dengan nomor juz dan halamannya. Di 

samping itu dicantumkan pula nomor hadits yang diriwayatkan 

sahabat tersebut dalam musnadnya sendiri maupun dalam musnad 

sahabat lain. Sebab, banyak hadits seorang sahabat yang di 

musnadnya sendiri tidak disebutkan, namun justeru terdapat dalam 

musnad sahabat lain. 


4 Kumpulan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'in. Sedangkan 
kitab musnad artinya kitab hadits yang disusun sesuai urutan sahabat atau 
tabi'in, seperti Al Musnad karya Imam Ahmad ini-penj. | 


Musnad Imam Ahmad — L51 


Hal ini membuat banyak peneliti terkecoh dan mengira bahwa 
hadits yang dicarinya tidak terdapat dalam Al Musnad, karena dia 
tidak bisa menemukannya. 


Terkadang juga ada hadits yang terdapat dalam musnad dua orang 
sahabat atau lebih. Mungkin karena mereka sama-sama 
meriwayatkan hadits tersebut atau karena setiap bagian dari hadits 
tersebut dinisbatkan kepada (atau diriwayatkan dari) kedua sahabat 
tersebut. Oleh karena itulah dibuatkan juga nomor pada musnad 
setiap sahabat yang memiliki riwayat. 

Akan tetapi saya tidak memasukkan dalam urutan nomor musnad 
seorang sahabat, hadits-hadits yang sama sekali tidak diriwayatkan 
sahabat tersebut, demi menempatkan sesuatu pada tempatnya yang 
benar. Sedangkan riwayat sahabat yang tidak disebutkan namanya, 
diletakkan pada tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat tanpa nama 
tersebut. 

2. Katalog Al Jarh wa At-Ta'dil (tentang status perawi: tsigah atau 
tidak dan sebagainya), yaitu katalog para perawi dalam Al Musnad 
yang dikomentari Imam Ahmad dan puteranya Abdullah, namun 
jumlahnya hanya sedikit. 

Juga memuat para perawi yang saya komentari. Apabila saya 
mengomentari seorang perawi maka jarang sekali saya kembali 
mengomentarinya kecuali karena satu sebab yang berhubungan 
dengan riwayat. 

Saya sengaja tidak membuat katalog ini bersifat umum atau 
mencakup semua orang yang terdapat dalam sanad, sebab itu 
tidaklah mungkin dan akan membuat pembahasan menjadi panjang 
juga mengakibatkan hilangnya manfaat. 

Contohnya saja, apa manfaat penyebutan Syu'bah bin Hajjaj, lalu 
di sampingnya disebutkan nomor setiap hadits yang di dalam 
sanadnya terdapat namanya? Siapa yang mampu menelusuri 
tempat-tempat angka tersebut, sedangkan jumlahnya ratusan?! - 

3. Katalog nama-nama tokoh yang disebutkan dalam matan 
(materi/isi) hadits, sebab biasanya tokoh yang disebutkan tersebut 
menjadi inti kisah atau menjadi acuan. 


Lsl — Musnad Imam Ahmad 


4. Katalog tempat-tempat yang tertera dalam materi hadits, karena 
alasan seperti di atas (no. 3). 

5. Katalog gharib al hadits, yaitu katalog kosa kata yang 
membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya dari 4! Fa'ig, An- 
Nihayah, Al-Lisan dan lain-lain. 

Dalam katalog ini, saya menambahkan beberapa kata dan cara-cara 
penggunaannya. Misalnya, saya menyebutkan kata “al maaddah”, 
lalu saya menyebutkan penggunaan kata itu dalam hadits, seperti 
yang dilakukan oleh penyusun An-Nihayah. Di bagian ini saya juga 
mencantumkan nomor hadits tersebut. 

2... 


Saya pernah memikirkan beberapa bentuk katalog literal lain dan 
sempat mencantumkan sebagiannya. Tetapi saya melihat bahwa 
pencantuman bentuk katalog tersebut menimbulkan kesan berlebihan dan 
bisa membuat pembaca merasa capek, apalagi hal itu tidak begitu penting 
dan apa yang saya pilih sudah sangat cukup. Segala puji bagi Allah. 


1. 


Katalog ilmiah pada Al Musnad ini merupakan inti usaha besar, 
semoga Allah memberi kekuatan kepada saya hingga dapat 
menyempurnakan juga menerbitkannya. Di samping itu, saya juga 
berharap semoga Allah meluruskan tangan dan pikiran saya dalam 
penyusunannya. Ini merupakan inovasi terbaru yang saya kira belum 
pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum saya. 


Katalog ini juga saya buat mengacu pada nomor-nomor hadits, 
bahkan angka-angka itulah yang meluruskan pikiran dan 
memfokuskannya. 

Setiap orang yang mempelajari hadits pasti mengetahui bahwa 
sebuah hadits terkadang menunjukkan beragam makna, dalam masalah 
dan babnya. Alasan inilah yang mendorong Imam Bukhari -semoga 
Allah meridhainya- membagi/memotong hadits dan mengulangnya dalam 
bab-bab sebagai dalil atau dasar pada setiap masalah dalam bab-bab 
tersebut, sekalipun agak jauh. 


Musnad Imam Ahmad — 


Namun kesulitan pencarian dalam Shahih Al Bukhari masih dialami 
oleh setiap orang yang mempelajari Sunnah, padahal cara ini adalah cara 
yang paling tepat untuk mengambil manfaat sebuah hadits, yakni 
menempatkan hadits pada setiap tempat/masalah yang mana hadits 
tersebut cocok sebagai dalil atau dasarnya. 

2. Sementara itu para penyusun kitab shahih dan kitab As-Sunan? 
lainnya tidak melakukan itu. Mereka hanya menyebutkan hadits pada 
terppat/masalah yang mana hadits tersebut sebagai dalil atau dasarnya 
dan tilek memaparkan lainnya, kecuali sedikit sekali. 


Oleh karena itu, lebih mudah mencari sebuah hadits dalam Shahih 
Al Bukhari daripada mencarinya dalam kitab-kitab shahih atau kitab- 
kitab As-sunan, sebab -kebanyakannya- saya dapat menemukan hadits 
terpebut pada : setiap makna yang cocok dengannya. 
rueiNomge-nomeor dalam katalog lebih memudahkan pembaca daripada 
pembagianj-hadits -dan. pengulangannya, sebab nomor-nomor tersebut 
diletakkas padaiheh-bab dan makna-makna yang sesuai dengan hadits. 

Kemoidian' 'dengan “katalog, peneliti dapat dengan mudah 
menemukan bab yang diinginkan atau makna yang dimaksudkan dan 
dapat menemukan hadits yang dicari secara sempurna melalui nomor- 
nomor hadits dalam katalog tersebut. 

Demi katalog i ini, saya telah membaca katalog buku-buku Sunnah, 
buku-buku fikih, buku-buku sejarah dan buku-buku akhlak yang 
memudahkan saya untuk membuat katalog, kemudian saya satukan. 

Dalam penyusunan buku .ini, saya memilih cara paling mudah 
dipahami oleh ahli hadits dan ahli fikih, setelah membaginya menjadi 
lebih dari empat puluh kitab yang satu kitabnya terdiri dari seribu bab. 

Bila melihat sesuatu yang umum dan akan menambah banyak 
nomor hadits dalam bab, saya berusaha membaginya menjadi beberapa 
makna cabang yang tidak jauh dari makna inti agar memudahkan 
pembaca. 

Tujuan utama dari semua ini adalah mendekatkan manfaat Al 
Musnad yang agung ini kepada manusia secara umum dan khususnya ahli 


$ Kitab sunan adalah kitab hadits yang bab-babnya hanya menyangkut masalah 
fikih-penj. 


— Musnad Imam Ahmad 


hadits, hingga mereka dapat mengetahui perbendarahan Sunnah nabawi 
yang mungkin sulit mereka capai dalam kitab yang menjadi induk segala 
kitab sunnah atau pokok sebagian besar isi segala kitab sunnah ini. 


Keutamaan Al Musnad seperti di atas pernah disampaikan oleh 
Hafizh Khatib Al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (1/213), “Aku 
melihat kitab yang banyak memberi manfaat lagi sangat teratur, mungkin 
aku dapat meniru sebagian darinya. Tetapi mungkin ada yang ingin 
menyingkirkannya, lalu sengaja melenyapkan hingga hilang dari 
tempatnya dan tidak lagi dicari. Kitab itu sengaja dibiarkan hilang 
padahal sangat dibutuhkan dan keberadaannya sangat diperlukan.” 


..£ 


Pada saat saya menerapkan kaidah-kaidah katalog hadits satu 
persatu, saya menemukan banyak hadits yang sanadnya tidak jelas dan 
memaksa saya untuk merujuk kepada perbendarahaan hadits juga kitab- 
kitab para ahli, tetapi terkadang saya tinggalkan saja. 

Kemudian timbul ide baru untuk mengomentari apa yang 
saya rujuk itu dalam lembaran tersendiri dan saya pun segera 
melakukannya. 


Saat itu saya juga berpikir untuk menelusuri seluruh hadits dan 
membedakan yang shahih dari yang dha'if. Namun kemudian timbul 
kekhawatiran, bahwa saya melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan 
dan terjun dalam sesuatu yang saya bukan ahlinya. 

Maka saya seperti kata pujangga: 

Aku melangkahkan satu kaki ke depan sementara kaki yang lain ke 
belakang. 

Waktu itu di kota Zagazig, ibu kota provinsi Syargiyah, saat 
menjabat sebagai hakim di pengadilan agama kota itu, saya bersama 
seorang pemuda shalih lagi takwa. Dia adalah teman saya Doktor Sayyid 
Ahmad Ahmad Asy-Syarif. Dia —-walaupun mempelajari ilmu kedokteran 
di Eropa dan Jerman- termasuk tokoh ahli zuhud yang takut kepada 
Allah. Dia selalu shalat malam, membaca Al Our'an juga memahaminya 
serta ahli dalam memahami Sunnah dan ilmu hadits. 


Musnad Imam Ahmad — 


Kami mempunyai beberapa: kali jadwal pertemuan dan dalam 
pertemuan itu saya sering memaparkan usaha pengabdian saya terhadap 
perbendaharaan agung ini (4! Musnad). Dia sangat mendorong saya dan 
membangkitkan semangat. Bahkan saat saya meminta pendapat 
menyangkut niat saya menelusuri seluruh hadits dan membedakan yang 
Shahih dari yang dha'if, dia membuat saya tambah bersemangat dan 
mendorong saya untuk terus maju, setelah tawakal dan berpegang teguh 
kepada Allah. Akhirnya, Allah melapangkan dada saya untuk melakukan 
pekerjaan ini. 

Oleh karena itu, saya pun terus maju sembari terus memohon 
pertolongan kepada Allah. Segala puji hanya bagi Allah atas taufik yang 
diberikan-Nya. 

Tetapi saya akui, saya tidak bisa men-takhrij seluruh hadits 
(menelusuri seluruh hadits dan membedakan yang shahih dari yang 
dha'if-penj), sebab itu memerlukan waktu yang sangat lama. Saya 
hanya memfokuskan pada penjelasan kedudukan hadits. Jika hadits itu 
Shahih maka saya hanya menyebutnya shahih dan jika hadits itu dha'if 
maka saya hanya menjelaskan sebab kedha'ifannya. Jika di dalam 
sanad ada seseorang yang dipertentangkan berkaitan dengan ketsigahan 
dan kedha'ifannya, saya berusaha menyimpulkan mana yang lebih 
kuat semampu dan sejauh pengetahuan saya, lalu saya sebutkan apa 
pendapat saya. Di samping itu saya juga menyebutkan para penyusun 
kitab-kitab hadits lain yang meriwayatkannya. 

Tentang ini, saya membuat katalog kedua dari katalog literal, 
agar pembicaraan tentang seseorang yang lemah, seseorang yang tsigah 
atau seseorang yang dipertentangkan hanya satu kali saja, tidak 
terulang. Selain itu apabila dihadapkan pada satu sanad, pembaca dapat 
mencarinya dalam katalog tersebut dan dapat mengetahui kedudukannya 
juga pendapat saya tentangnnya. 


Dalam keterangan (syarah), sedikitpun saya tidak memaparkan hal 
hal yang menyangkut fikih, khilaf dan seumpamanya, sebab itu tidak 
termasuk dalam misi saya pada Al Musnad ini. Namun hal-hal itu bisa di- 
istimbath atau disimpulkan setelah pembaca mengumpulkan beberapa 
hadits tentangnya dengan petunjuk katalog ilmiah. Perlu pembaca ketahui 
bahwa A4! Musnad bukanlah kitab yang tersusun bab per bab. Akan tetapi 


— Musnad Imam Ahmad 


dengan adanya katalog, pembaca dapat dengan mudah mengumpulkan 
hadits-hadits. 

Saya juga hanya menjelaskan kosakata asing dalam hadits yang 
memang perlu untuk dijelaskan dan kosakata asing yang telah dijelaskan 
oleh ulama ahli bahasa asing, atau kosakata asing yang saya memiliki 
pendapat sendiri tentangnya dan berbeda dengan apa yang mereka 
katakan. Namun itu sangat sedikit sekali. 


ak ak ak 


Di dalam Al Musnad banyak hadits yang terulang. Hal itu karena 
satu hadits diriwayatkan dengan beberapa sanad dan dengan lafazh yang 
berbeda atau hampir serupa, atau karena sebagian sanad meriwayatkan 
secara panjang lebar dan sebagian lagi secara ringkas. 


Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mencantumkan nomor 
hadits yang telah disebutkan di samping setiap hadits yang sama makna 
atau lafazhnya. Jika yang terulang adalah konteks hadits atau serupa 
dengan konteks hadits maka saya katakan, “Mukarrarun kadza.” 
(Terulang di nomor sekian) Lalu saya sebutkan nomor itu. Jika hadits 
yang terulang lebih panjang dari hadits pertama maka saya katakan, 
“Muthawwalun kadza.” (Riwayat ini lebih panjang dari riwayat nomor 
sekian) Namun .jika hadits yang terulang lebih pendek maka saya 
katakan, “Mukhtasharun kadza.” (Riwayat ini lebih ringkas dari riwayat 
nomor sekian) 

Cara ini memiliki keunggulan tersendiri, yakni apabila ingin 
mengetahui satu makna dalam sebuah hadits pada musnad seorang 
sahabat, maka pembaca dapat merujuk kepada nomor yang telah saya 
cantumkan dan dapat mengumpulkan semua riwayat sahabat tersebut 
yang semakna, tanpa harus merujuk kepada katalog ilmiah. 

Sedangkan pengumpulan riwayat sendiri memiliki beberapa 
manfaat bagi para ulama. Di antaranya adalah dapat memastikan makna 
yang benar bagi sebuah hadits dan menguatkan sanadnya dengan 
menggabungkan sebagiannya dengan sebagian lainnya. 

xx 


Musnad Imam Ahmad — kar) 


Seluruh tenaga telah saya kerahkan untuk meneliti, mengukuhkan 
dan membuat katalog-katalog yang saya namakan dengan magaalid al 
kunuz (kunci perbendaharaan). Jika penamaan ini sesuai dengan isinya 
maka saya bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya atas taufik-Nya. Jika 
tidak maka saya berharap semoga saya mendapatkan kebaikan dan saya 
memohon ampun kepada Allah. 


Saya berharap usaha saya ini merupakan perwujudan dari ucapan 
Imam Ahmad kepada puteranya Abdullah, “Jagalah 4! Musnad ini, sebab 
ia akan menjadi imam bagi manusia.” Ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Al Jauzi dalam Managib Ahmad —dan telah kami cantumkan di bagian 
depan buku ini—. 

Imam Ahmad berharap, kitabnya Al Musnad akan menjadi seperti 
yang dia harapkan, namun itu hanya terjadi bagi orang-orang tertentu, 
bukan untuk ahli hadits secara umum. Oleh karena itu, jika Allah 
menghendaki sempurnanya usaha ini maka akan terwujud keinginan 
Imam Ahmad itu. 


Hafizh Syamsuddin bin Al Jauzi dalam Al Mash'ad Al Ahmad 
meriwayatkan bahwa Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Semoga Allah 
mewujudkan seseorang yang akan membuat bab pada perbendaharaan 
agung ini (Al Musnad), berbicara tentang para perawinya dan merapikan 
bentuk juga susunannya. Sungguh Al Musnad ini memuat sebagian besar 
hadits nabawi dan hampir semua hadits tsabit (derajatnya kuat) yang 
pernah diriwayatkan.” 


Saya berharap, harapan Adz-Dzahabi ini telah terjawab dengan apa 
yang saya lakukan dan saya memohon kepada Allah petunjuk, kebenaran, 
taufik juga penjagaan dari kekeliruan. 

Saya tidak bermaksud ingin dipuji atau berbangga diri. Saya hanya 
ingin mengatakan bahwa saat meneliti beberapa sanad, saya telah 
memecahkan beberapa masalah, menerangkan beberapa hal rumit dan 
membenarkan beberapa kekeliruan yang terlewatkan oleh sebagian besar 
imam hadits terdahulu. Bukan karena kelalaian dari mereka dan bukan 
karena kesungguhan saya, akan tetapi karena perbendaharaan agung ini 
—seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi— bak kunci bagi sesuatu 
yang tertutup, mercusuar yang memberikan petunjuk dalam kegelapan 
dan imam bagi manusia ketika seseorang memperlakukan Al Musnad ini 


112 | -— Musnad Imam Ahmad 


dengan semestinya dan ketika hadits-haditsnya telah diteliti dengan 
penelitian yang mendalam serta detil. 


Mungkin sebagian penelitian yang telah saya simpulkan terdapat 
suatu kesalahan, karena tidak ada satu pekerjaan manusiapun yang tak 
luput dari kesalahan. Akan tetapi terkadang kesalahan itu justeru 
membawa kepada banyak kebenaran. Pintu kritik tetap terbuka bagi para 
peneliti hAI hal kecil yang mungkin masih tertutup dan masalah-masalah 
yang mungkin masih belum terpecahkan. 


Saya juga berharap tidak ada yang berprasangka bahwa saya 
berlebihan tentang apa yang saya ucapkan, sebab saya berharap usaha ini 
ikhlas hanya karena Allah. Sebagian besar saudara-saudara saya dari para 
ulama Sunnah dan orang-orang yang mengamalkannya di Mesir, Hijaz 
dan Syam pernah membaca sebagian apa yang saya tulis, dan saya kira 
mereka setuju dengan apa yang saya cantumkan. Hanya Allah Pemberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus. 


ak ok 


Al Musnad yang dicetak dalam beberapa jilid besar di Mesir, di 
percetakan Al Yamaniah pimpinan Sayyid Ahmad Al Babi Al Halabi 
termasuk yang terbaik dari segi pentashihan (revisi), karena kesalahannya 
sangat minim. Cetakan yang rampung pada bulan Jumadil Akhir 1313 H 
ini terdiri dari tiga ribu lembar kertas ukuran besar dengan ukuran hurup 
kecil. Pentashihnya menyebutkan di bagian akhir buku bahwa di antara 
naskah terpenting yang menjadi acuan adalah naskah perbendaharaan As- 
Sadat Al Wafa 'iyah. 


Pada tahun 1308 H, saya menemukan satu bagian kecil dari Al 
Musnad yang sudah dicetak di percetakan Al Haidariyah Bombay, India. 
Isinya 280 halaman dengan ukuran kertas sedang dan hanya sampai 
musnad Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail. Artinya hanya sekitar 190 
halaman cetakan Al Halabi. 


Bagian ini sangat langka. Saya tidak pernah melihat salinannya 
selain yang ada pada saya dan sudah dalam bentuk cetakan juga, bukan 
manuskrip, sementara pentashihannya tidak bagus. Saya yakin, 
percetakan Al Haidariyah belum sempurna mencetak AI Musnad. 


Musnad Imam Ahmad — (33 | 


Walaupun terdapat beberapa kesalahan, juz ini sangat membantu saya 
dalam pentashhihan. 

Sementara itu, di Daar Al Kutub Al Mishriyah terdapat salinan 
naskah Al Musnad yang berada di Maktabah Alam Al Maghrib 
(Perpustakaan Internasional Maroko). Salinan yang ditulis oleh Sayyid 
Abdul Hayy Al Kattani dengan huruf Maroko ukuran kecil dan telah 
difoto dengan fotografi ini merupakan salinan yang benar, bagus, akurat 
dan sangat minim kesalahan. Saya pernah meminjamnya dari Daar Al 
Kutub sebagai bahan perbandingan dan pentashihan. 

Untuk naskah dan salinan ini, saya membuat beberapa kode 
berikut: 

TC : Cetakan Al Halabi tahun 1313 HS 

o : Bagian naskah yang sudah dicetak di Bombay, India 

8: Salinan Al Kataniyah, Maroko 


Selain itu, saya mentashih matan-matan hadits dalam A/ Musnad 
dan sanad-sanadnya dengan merujuk kepada kitab-kitab hadits, kitab- 
kitab tentang para perawi dan ensiklopedi bahasa juga kata-kata asing 
dalam hadits. Segala puji hanya bagi Allah atas taufik-Nya. 

Saya sengaja mencantumkan nomor halaman cetakan Al Halabi di 
sisi buku ini, sebab lebih dari lima puluh tahun cetakan Al Halabi 
tersebut berada di tangan manusia dan sebagian besar dari mereka 
memegang apa yang mereka nukil darinya, bahkan mereka ingat dengan 
nomor-nomornya. Saya menjadikan nomor halaman di atas nomor juz 
dan saya buat garis di antara keduanya. 


xx. 


Di semua naskah 4l Musnad terdapat sanad Abu Bakar Al Oathi'i 
sampai kepada Ahmad. Dia berkata di awal setiap hadits, “Abdullah 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami.” 
Artinya, ini menurut cara ulama terdahulu, yakni perawi menyebut 
sanadnya sampai ke penyusun kitab di awal setiap hadits, atau di awal 
setiap bab juga kitab. 


6 Sedangkan di bagian kedua (syarah Hamzah) diberi kode 4. 


— Musnad Imam Ahmad 


Namun saya berpikir untuk menghapusnya. Tujuan saya adalah 
agar penyampaian setiap hadits dari Imam Ahmad cukup dengan sanad 
kitab yang disebutkan di bagian awal saja, karena khawatir orang yang 
tidak tahu dengan bidang hadits dan periwayatannya mengira bahwa 
kitab Al Musnad bukan susunan Imam Ahmad, tetapi susunan Al Oathi'i, 
seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun lalu. 

Waktu itu, ada seorang laki-laki Mesir mengira bahwa Al Umm 
bukan susunan Asy-Syafi'i, karena kesamaran seperti di atas atau karena 
hal lain. 

Semua ahli hadits dan orang yang mempelajarinya tentu sudah 
mengetahui bahwa di dalam Al! Musnad terdapat beberapa hadits yang 
ditambahkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dengan riwayatnya 
dari gurunya dan beberapa hadits tambahan Al Oathi'i dengan riwayatnya 
dari guru-gurunya, namun itu sangat sedikit. 

Berkaitan dengan hadits-hadits tambahan ini, akan saya sebutkan 
secara nyata. Saya berkata, “Abdullah bin Ahmad berkata” atau “Abu 
Bakar Al Oathi'i berkata.” 

Begitu juga hadits-hadits yang ditemukan Abdullah dalam tulisan 
ayahnya yang dia tidak mendengar langsung darinya. Saya akan katakan, 
“Ini adalah perkataan Abdullah”, agar tidak tersamar bagi pembaca dan 
orang yang iseng tidak bisa melakukan hal yang tercela. 


... 


Saya menemukan empat buah buku yang disusun khusus tentang Al 
Musnad, namun dalam bentuk kecil. Ketika itu saya berpikir untuk 
memasukkan buku-buku tersebut dalam karya ini. Dua di antaranya saya 
cantumkan pada bagian depan sebagai pendahuluan, yaitu Khasha 'ish Al 
Musnad karya Hafizh Abu Musa Al Madini yang wafat pada tahun 581 H 
dan Al Mash'ad Al Ahmad fi Khatmi Musnad Al Imam Ahmad karya 
Hafizh Syamsuddin bin Al Jauzi, imam para ahli gira'at yang wafat pada 
tahun 833 H. 

Dua buku ini ditemukan oleh Sayyid Amin Al Khanaji dengan 
tulisan Abdul Mun'im bin Ali bin Muflih Al Hanbali dan tanggal 
penulisan kedua buku ini adalah bulan Dzul Oa'dah 895 H. Lalu Sayyyid 


Musnad Imam Ahmad — 


Amin Al Khanaji menyalin kedua buku tersebut dan mencetaknya di 
percetakan As-Sa'adah, Mesir, pada tahun 1347 H. 


Sedangkan dua buku lainnya, pertama, adalah Al Oaul Al 
Musaddad fi Adz-Dzabb "An Al Musnad karya Syaikh Islam Hafizh Ibnu 
Hajar Al Asgalani yang wafat pada tahun 852 H. Dalam buku ini, Ibnu 
Hajar berbicara tentang dua puluh tiga hadits Al Musnad yang menurut 
sebagian ahli hadits termasuk hadits-hadits maudhu'. Dia menjawab 
tuduhan itu satu persatu. 


Kedua, adalah Dzail Al Oaul Al Musaddad karya ahli hadits dan 
hakim kerajaan Muhammad Shibghatullah Al Midrasi, yang 
penyusunannya selesai pada bulan Shafar 1281 H. Dalam buku ini, 
Shibghatullah Al Midrasi berbicara tentang dua puluh dua hadits Al 
Musnad sama seperti buku di atas. 


Kedua buku yang dicetak di Haidarabad Ad-Dakin tahun 1319 H 
ini saya cantumkan pada bagian akhir Al Musnad, insya Allah dan hadits- 
hadits yang terdapat di kedua buku ini saya beri nomor sesuai dengan 
nomornya di dalam Al Musnad. 


Pada awalnya saya ingin melebur kedua buku ini ke dalam 
kandungan Al Musnad, dengan cara menukil perkataan masing-masing 
kedua buku ini dan meletakkannya pada hadits yang sesuai. Namun 
kemudian saya melihat hal itu hanya akan memperpanjang komentar 
yang seharusnya ringkas, bahkan kebanyakannya menjadi usaha untuk 
membenarkan hadits dha 'if atau menilainya hasan. Oleh karena itu, saya 
hanya mengisyaratkan apa yang dikatakan pada setiap hadits dan men- 
fahgig (meneliti) apa yang menurut saya benar. Namun saya tetap 
menjaga amanah dengan mencantumkan kedua buku tersebut di akhir 41 
Musnad. 


... 


Untuk biografi Imam Ahmad, saya memilih Tarikh Al Islam karya 
Hafizh Adz-Dzahabi sebagai rujukan, sebab buku yang belum pernah 
diterbitkan dan termasuk perbendaharaan besar yang sangat berharga, 
bahkan merupakan perbendaharaan Islam terbesar ini adalah karya 
seorang hafizh (hafal hadits) yang tsigah (kredibel) lagi menjadi hujjah 
(ilmunya bisa diandalkan). Buku ini juga termasuk naskah yang langka di 


— Musnad Imam Ahmad 


perpustakaan-perpustakaan umum. Tidak terdapat di perpustakaan- 
perpustakaan umum kecuali satu bagian-satu bagian saja. Naskah yang 
paling sempurna sepanjang pengetahuan kami adalah yang terdapat di 
Daar Al Kutub Al Mishriah, itupun isinya masih kurang beberapa 
generasi.” 

ss... 


Sudah lama saya berpikir untuk mempublikasikan Al Musnad 
kepada masyarakat seperti apa yang saya rancang dan buat sebagai bukti 
pengabdian saya kepada Sunnah nabawiah dan ahlinya, demi 
menyebarkan manfaat Al Musnad yang penyusunnya sendiri ingin 
menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan karena khawatir usaha 
yang belum pernah dilakukan sebelumnya ini menjadi sia-sia. 

Saya yakin bahwa 4! Musnad ini —insya Allah- akan menjadi buku 
terpopuler dalam bidang hadits dan menjadi kunci semua buku-buku 
Sunnah. 


Selama beberapa tahun saya berusaha mewujudkan tekad itu dan 
hampir saja saya putus asa. Untunglah Daar Al Ma'arif, sebuah 
distributor terbesar, terpercaya dan paling teliti di Kairo bersedia 
menandatangi kesepakaan untuk mencetaknya. 

Kebetulan juga saat itu, ada kunjungan resmi dari singa Jazirah, 
pelindung Sunnah, ahli ilmu, amal, pedang juga pena dan pemimpin yang 
adil Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Faishal Ali Su'ud —semoga 
Allah memanjangkan usianya— ke Mesir. Kunjungan penuh berkah ini 
berlangsung sejak hari Kamis tanggal 6 sampai hari Selasa tanggal 18 
Shafar 1365 H (10-22 Januari 1946 M). 


Ketika Al Musnad diceritakan kepada beliau, beliau segera 
memerintahkan pemerintahannya untuk ikut andil dalam penyalinannya 
dari awal sampai akhir, demi memuliakan imam besar penyusunnya dan 
kasihan terhadap diri saya yang lemah ini. 


7  Risalah-risalah (buku-buku kecil) yang saya cantumkan dalam A4! Musnad ini 
saya beri judul Thala'i' Al Kitab (Rahasia-rahasia di Balik Kitab 4! Musnad). 
Nama ini diusulkan oleh teman saya seorang ahli sastra Prof. Sayyid Ahmad 
Muhammad Shagar. Saya takjub dengan keindahan dan keunikan nama ini. 


Musnad Imam Ahmad — | 17 | 


Semoga Allah memberkati keagungan beliau, memelihara, 
mendukung dan menolong beliau serta menjadikan beliau sebagai 
harapan Islam juga kaum muslimin, penyebar panji Arab dan pembaharu 
kemuliaan mereka. 


Semoga Allah juga menyenangkan hati beliau dengan keturunan 
yang mulia, para tuan yang cerdas, para pemimpin juga panutan Arab 
yang dapat melanggengkan kemuliaan mereka, para amir (Su'ud) dan 
(Faishal) juga saudara-saudara keduanya. 


Saya juga memohon kepada Allah Yang lebih dahulu memberi 
kenikmatan kepada kita sebelum kita berhak mendapatkannya, Yang 
mengekalkannya untuk kita padahal banyak kekurangan kita dalam 
mensyukuri nikmat yang diwajibkan kepada kita, Yang menjadikan kita 
sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, agar Dia memberi 
kita pemahaman pada kitab-Nya, kemudian Sunnah Nabi-Nya, juga 
memberi perkataan dan perbuatan yang dengannya kita dapat 
menunaikan hak-Nya serta menjadikan kita berhak memperoleh 
tambahan nikmat-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar do'a. 


Selasa, 11 Rajab 1365 H 

11 Juni 1946 M 

Ahmad Muhammad Syakir 
bgi NK sasa Kama 


— Musnad Imam Ahmad 


PENGANTAR CETAKAN KEDUA 


Segala puji hanya bagi Allah, sebenar-benar pujian dan syukur 
hanya untuk-Nya. 

Cetakan pertama dari juz ini (juz I) telah habis terjual dan kami 
kembali mencetaknya dalam beberapa eksemplar. Memiliki 4! Musnad 
merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi para ulama dan para 
pemerhati hadits. 


Di antara nikmat Allah juga, tahun ini saya mendapat undangan 
menemui orang mulia, raja adil, penolong Sunnah dan penjaganya, tuan 
dan pemimpin Abdul Aziz Ali Su'ud di Riyadh yang megah. Saya juga 
berkesempatan untuk menyampaikan keinginan para ulama dan para 
pelajar agar memperoleh Al Musnad dengan harga yang terjangkau oleh 
mereka. 


Orang mulai inipun memerintahkan untuk mencetak beberapa 
eksemplar Al Musnad dengan menggunakan kertas yang lebih murah dari 
harga kertas terdahulu, hingga dapat dijual dengan harga yang lebih 
murah dari harga sebelumnya. 

Atas permintaan orang mulia ini juga, saya mulai menyusun juz VII 
dengan bentuk baru. 

Sebelumnya perbuku dijual dengan harga 80 piester, sedangkan 
bentuk baru ini perbukunya hanya dijual dengan harga 30 piester. Saya 
telah menjelaskan hal ini dalam sebuah kalimat yang saya tulis dalam 
pengantar juz VII. 

Kemudian Raja Abdul Aziz Ali Su'ud mengeluarkan perintah 
untuk mencetak kembali enam juz pertama dengan bentuk baru ini. 

Inilah juz I dan juz-juz berikutnya dalam bentuk baru, berkat 
kemurahan Tuan saya Raja yang adil dan luas kemurahannya. Insya 
Allah. 

Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan terus didukung, 
ditolong dan mendapat taufik kepada kebaikan juga amal shalih. 


Senin, 19 Dzul Oa'dah 1368 H 
12 September 1949 M 


Ahmad Muhammad Syakir 


Musnad Imam Ahmad — 


THALAT AL KITAB 
(RAHASIA-RAHASIA DI BALIK KITAB AL MUSNAD) 


. . 
- 


CN YAI Di 9 


Keistimewaan Al Musnad | 
Oleh: Al Hafizh Abi Musa Al Madini (Wafat 581 H)' 


Syaikh Abdul Mun'im bin Ali bin Muflih Al Hanbali” berkata, 
Syaikhah (syaikh perempuan) mulia, bijaksana lagi mempunyai banyak 
riwayat bersanad, Ummu Abdillah Aisyah binti Muhammad bin Abdul 
Hadi bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Muhammad bin 
Oudamah Al Magdisi Ash-Shalihi'? secara ijazah" mengabarkan 
kepadaku, Abu Abdillah bin Ahmad bin Tamam bin Hassan Ash-Shalihi 
dan lainnya memberitahukan kepada kami dari Abu Al Abbas Ahmad bin 
Abdud Daim bin Ni'mah Al Magdisi, Hafizh Abu Muhammad Abdul 
Ghani bin Abdul Wahid Al Magdisi secara dengar'? mengabarkan kepada 
kami, Aisyah berkata bahwa dengan sanad yang lebih tinggi satu derajat 
Ummu Abdillah Zainab binti Abdurrahim bin Ahmad bin Abdurrahman 


8 Lahir di Ashbahan pada tahun 501 H. Khusus dengan cara dengar saja, dia 

memperoleh riwayat yang jumlahnya belum pernah diperoleh oleh siapapun di 
masanya. Apalagi hafalannya kuat dan akurat. ' 
Di antara murid syaikh yang memiliki banyak karya bermanfaat ini adalah 
Hafizh Abu Sa'ad As-Sam'ani, Hafizh Abdul Ghani Al Magdisi dan banyak 
lagi. Dia meninggal dunia di kampung halamannya pada malam Rabu, 9 
Jumadil Ula 581 H. 

9 Nama aslinya adalah Abdul Mun'im bin Oadhi Alauddin Ali bin Abu Bakar bin 
Muflih. Seorang tokoh agama ini mempelajari ilmu pengetahuan dari bapaknya 
juga dari lainnya dan dia termasuk di antara ahli ilmu juga agama. Wafat di 
Halab pada bulan Rabi'ul Akhir 897 H. Biografinya terdapat dalam Syadzarat 
Adz-Dzahab 7:359-396. 

Seorang ahli hadits perempuan Damaskus ini lahir pada tahun 723 H dan wafat 

di salah satu bulan Rabi” (Rabiul Awal atau Rabiul Akhir) tahun 816 H. 

..Keterangan ini dikutip dari Asy-Syadzarat 7:120-121. 

Gurunya membacakan hadits lalu memberikan izin kepada muridnya untuk 
menyampaikan hadits tersebut kepada orang lain-penj. 

Perawi mendengar secara langsung saat gurunya mengucapkan riwayat-penj. 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Bajadi memberitahukan kepada kami dari Hafizh Dhiya'uddin Abi 
Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman Al 
Magdisi, —Hafizh Abu Muhammad dan Hafizh Dhiya'uddin Abi 
Abdillah berkata— Hafizh Abu Musa Muhammad bin Umar bin Ahmad 
bin Umar Al Ashbahani Al Madini —semoga Allah merahmatinya— 
memberitahukan kepada kami, dia berkata, “Segala puji bagi Allah Yang 
Maha Luas, Maha Pemberi Ni'mat, Maha Pemberi karunia, Maha 
dimuliakan, Maha Tahu, Maha Memberitahukan lagi Yang berbuat baik 
di awal dan mengampuni di akhir. Semoga shalawat-Nya selalu tercurah 
kepada Muhammad, orang pilihan dari semua makhluk-Nya, juga kepada 
keluarga beliau. 


Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah kita 
dapat mendengar kitab 4! Musnad karya seorang imam besar dan tokoh 
agama. Dia adalah Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
Asy-Syaibani —semoga Allah merahmatinya—. 

Pada tahun 505 H, bapakku —semoga Allah merahmati dan 
membalasnya dengan kebaikan— memberi kesempatan kepadaku untuk 
hadir saat dia membacakan 4! Musnad kepada Syaikh Al Mugri' Abu Ali 
Hasan bin Haddad. Sebagian besar riwayat dalam Al Musnad 
didengarnya dari Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al Hafizh — 
sedangkan yang tidak sempat didengarnya, dibacakan dan diijazahkan 
kepadanya—. 

Abu Nu'aim sendiri meriwayatkan Al Musnad dari gurunya yang 
bernama Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Hasan Ash-Shawwaf dan 
Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik Al Oathi'i. 

Sesuai dengan apa yang diucapkan, aku tulis semua yang kudengar 
dengan meniru tulisan bapakku —semoga Allah merahmatinya—. 
Kemudian kami baca semuanya di Baghdad di hadapan syaikh tertinggi 
lagi tisgah Abu Al Gasim Hibatullah bin Muhammad bin Abdul Wahid 
bin Hushain Asy-Syaibani. Semuanya sama dengan yang didengarnya 
kecuali apa yang tidak ada pada gurunya dari Abu Ali Hasan bin Ali bin 
Al Mudzhib At-Tamimi Al Wa'izh dari Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin 
Hamdan Al Oathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya —semoga 
Allah merahmati keduanya—. 

..x 


Musnad Imam Ahmad — L21J 


Para hafizh sebelum kami sangat bangga dengan mendapatkan satu 
bagian dari hadits-hadits imam besar ini, seperti yang dinyatakan oleh 
imam lagi hafizh guruku Abu Al Gasim Ismail bin Muhammad saat 
mengijazahkannya kepadaku. Dia berkata, Abu Bakar bin Mardawaih 
mengabarkan kepada kami, Abu Hazim Al Abdawi menulis surat 
kepadaku yang isinya menyebutkan bahwa dia pernah mendengar Hakim 
Abu Abdillah saat kepulangannya dari Bukhara, dia berkata, Aku berada 
bersama Abu Muhammad Al Mazani. Ketika itu datang seorang laki-laki 
Alawiyah dari Baghdad. Dia sengaja menetap di sana hanya untuk 
menulis hadits. 


Abu Muhammad Al Mazani bertanya kepada laki-laki tersebut 
tentang manfaat keberadaannya di Baghdad dan tentang para perawi Irag. 
Saat itu tahun 356 H. 


Di antara yang disebutkan laki-laki tersebut adalah sebagai berikut: 


Aku mendengar Musnad Ahmad bin Hanbal dari Abu Bakar bin 
Malik dalam seratus lima puluh juz. 


Mendengar itu Abu Muhammad Al Mazani merasa takjub. Lalu dia 
berkata, “Seratus lima puluh hadits riwayat Ahmad bin Hanbal?! Dahulu 
di Irag, apabila kami melihat satu juz saja dari hadits Ahmad bin Hanbal 
ada pada seorang syaikh maka kami sudah merasa takjub, apalagi di 
zaman sekarang!” 

Hakim pernah berniat untuk mentakhrij Ash-Shahihain, namun dia 
tidak memiliki Musnad Ishag Al Hanzhali, Musnad Abdullah bin 
Syirawaih dan Musnad Abu Al Abbas As-Sarraj. Untunglah di dalam 
ingatannya masih tersimpan apa yang dia dengar dari Abu Muhammad 
Al Mazani. 

Pada tahun 367 H, dia berniat untuk pergi haji di tahun itu. Pada 
tahun 368 H, sekembalinya dari ibadah haji, dia menetap di Baghdad 
beberapa bulan dan mendengar seluruh 4! Musnad dari Abu Bakar bin 
Malik. Lalu dia kembali ke kampung halamannya dan segera menulis 
Ash-Shahihain dengan merujuk pada Al Musnad." 


8 Saya kira yang dia maksudnya adalah mentakhrij Al Mustadrak 'Ala Ash- 
Shahiihain yang lebih dikenal dengan Mustadrak Al Hakim dan dicetak di 
Haidarabad dalam empat jilid besar. 


(27) — Musnad Imam Ahmad 


Guru kami Al Hafizh berkata, “Di tahun 368 H ini, tepatnya di 
akhir tahun, Ibnu Malik wafat. Abu Muhammad Al Mazani adalah salah 
satu tokoh hafizh yang banyak meriwayatkan hadits.” 

Kk 


Kitab Al Musnad ini menjadi dasar dan rujukan yang sangat 
terpercaya bagi para ahli hadits, sebab hadits-hadits yang termaktub di 
dalamnya merupakan hadits-hadits pilihan dari banyak hadits dan riwayat 
yang didengar. Oleh karena itulah Imam Ahmad sendiri menyatakannya 
Al Musnad sebagai imam dan pegangan, bahkan bisa dijadikan sebagai 
sandaran dan dalil ketika terjadi pertentangan. 

Sebagaimana yang dikabarkan bapakku juga seorang lainnya 
bahwa Mubarak bin Abdul Jabbar Abu Al Husein pernah menulis surat 
kepada mereka berdua dari Baghdad yang isinya sebagai berikut: Abu 
Ishag Ibrahim bin Umar bin Ahmad bin Ibrahim Al Barmaki secara baca 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Hafsh Umar bin Muhammad bin 
Raja' menceritakan kepada kami, Musa bin Hamdun Al Bazzar 
menceritakan kepada kami, Hanbal bin Ishag berkata kepada kami, 
“Pamanku pernah mengumpulkan kami, aku, Shalih dan Abdullah, lalu 
dia membacakan A4! Musnad kepada kami. Tidak ada yang mendengarnya 
—yakni secara sempurna- selain kami. 

Pamanku juga berkata kepada kami, “Sesungguhnya Al! Musnad ini 
telah aku kumpulkan dan lebih dari tujuh ratus lima puluh ribu hadits di 
dalamnya telah aku koreksi. Bila kaum muslimin berbeda tentang hadits 
Rasulullah SAW maka merujuklah kepadanya. Jika tidak ada maka hadits 
yang diperselisihkan tersebut tidak bisa dijadikan dalil.” 


# Bukan berarti ribuan hadits tersebut adalah hadits-hadits yang bertentangan, 
seperti yang nampak dari konteks dan seperti yang disangkakan oleh 
kebanyakan orang yang tidak tahu. Bahkan para musuh Sunnah ada yang 
menjadikannya sebagai celah untuk menikam seluruh Sunnah. Mereka mengira 
bahwa sebagian besar hadits tersebut tidak shahih! 

Tidak demikian. Tetapi maksud sebenarnya adalah jalur-jalur hadits yang 
beragam. Terkadang sebuah hadits ada yang diriwayatkan dengan sepuluh 
sanad/jalur. Maka penyusun seperti Imam Ahmad atau Al Bukhari memilih 
yang lebih benar juga lebih kuat dan meninggalkan yang sanadnya mursal 
(hanya sampai sahabat), mungathi' (terputus. Maksudnya, antara perawi dengan 


Musnad Imam Ahmad — (23 


Seperti tulisan Abu Bakar bin Abi Nashr, Abu Al Hasan Al 
Lubnani pernah berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Ahmad bin 
Hanbal berkata, “Bapakku menulis sepuluh juta hadits dan semua yang 
ditulis tersebut telah dihafalnya”.” 


Dengan sanad ini pula Abu Al Hasan Al Lubnani berkata, bahwa 
Al Barmaki secara baca dan dia benarkan bacaan itu mengabarkan 
kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Abu Muhammad GOasim 
bin Husain Al Bagilani menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu 
Bakar bin Abi Hamid seorang fagih (ahli fikih) juga pengelola Baitulmal 
berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, Aku 
pernah bertanya kepada bapakku, “Kenapa Bapak tidak mau membuat 
buku lain padahal Bapak telah selesai mengerjakan Al Musnad? 

Bapakku menjawab, “Aku mengerjakan kitab ini agar menjadi 
imam. Apabila manusia berselisih tentang Sunnah Rasulullah SAW maka 
Al Musnad ini bisa menjadi rujukan?.” 

Abu Al Hasan Al Lubnani berkata lagi, “Dan Oasim juga 
menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Al Hasan bin Ubaid Al 
Hafizh, aku mendengar Abu Abdirrahman Abdullah bin Ahmad berkata, 
“Bapakku mentakrij Al Musnad (memilih hadits-hadits dalam Al Musnad) 
dari tujuh ratus ribu buah hadits”.” 

Syaikh Hafizh Abu Musa berkata: Ahmad bin Hanbal tidak 
meriwayatkan kecuali dari orang yang menurutnya sudah pasti kejujuran 
dan agamanya, tidak dari orang yang cacat dalam hal amanahnya. 
Sebagaimana aku baca di Baghdad di hadapan Abu Manshur 
Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahid Al Oazzaz, Abu Bakar 
Ahmad bin Ali bin Tsabit Al Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Al 
Hasan Ahmad bin Muhammad Al Atigi mengabarkan kepada kami, 
Yusuf bin Ahmad Ash-Shaidalani di Makkah mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Amru Al Ugaili menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Ahmad menceritakan kepada kami, “Aku pernah bertanya kepada 


perawi yang lain dipastikan tidak pernah bertemu atau tidak pernah mendengar) 
atau yang kelemahannya banyak. 
Terkadang sebuah hadits ada yang diriwayatkan dengan sanad dha'if dan 
dengan sanad-sanad yang shahih. 
Dalam ribuan tersebut juga terdapat perkataan sahabat, tabi'in dan selain 
mereka yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dengan sanad, lalu mereka 
sebutkan saat periwayatan hadits. 


— Musnad Imam Ahmad 


bapakku tentang Abdul Aziz bin Aban, dia menjawab, “Aku tidak pernah 
meriwayatkan satupun hadits darinya dalam A4! Musnad. Sebelumnya aku 
memang pernah meriwayatkan darinya tentang selain hadits, namun sejak 
dia menceritakan hadits Al Mawagit, akupun meninggalkannya”.” 


x 


Mengenai jumlah hadits dalam Al Musnad, aku masih sering 
mendengar dari mulut orang-orang bahwa jumlahnya adalah empat puluh 
ribu buah hadits. Hingga aku membaca di hadapan Abu Manshur bin 
Zuraig di Baghdad, Abu Bakar Al Khathib'? mengabarkan kepada kami, 
Ibnu Al Munada berkata, “Tidak ada seorangpun di dalam dunia ini yang 
aku mengambil riwayat darinya dari bapaknya selain dia —maksudnya 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal— Dia mendengar Al Musnad yang 
jumlah riwayat di dalamnya adalah tiga puluh ribu buah hadits dan 
ditambah tafsir menjadi seratus dua puluh ribu riwayat. Delapan puluh 
ribu dia dengar darinya secara langsung, sedangkan sisanya adalah 
temuan.'?” 


Aku (penyusun Khasha 'ish Al Musnad: Abu Musa Al Madini) 
tidak tahu pasti apakah jumlah yang disebutkan Ibnu Al Munada itu 
adalah riwayat yang tidak terulang atau termasuk juga yang terulang? 


Kedua pernyataan di atas bisa dipegang atau bisa juga hanya 
memegang perkataan Ibnu Al Munada. Seandainya kami mempunyai 
waktu luang, pasti kami akan menghitungnya, insya Allah.'' 


Sedangkan jumlah sahabat yang tercantum dalam Al Musnad 
sekitar tujuh ratus orang. 


Aku pernah menemukan tulisan Syaikh Hamid bin Abu Al Fath. Di 
sana termaktub, dalam bukunya yang bernama Managib Ahmad bin 


8 Tarikh Baghdad, 9:375. 

1 Dalam aslinya ada tambahan kalimat: wa dzakaruhu (dia menyebutkan). Namun 
dalam hal ini tidak ada arti apa-apa, juga dalam Tarikh Baghdad. 

Yang pasti jumlahnya lebih dari tiga ribu namun tidak sampai empat puluh ribu. 
Akan terlihat jumlahnya yang benar bila sudah selesai menyusun buku ini, insya 
Allah. 

Penyempurna uraian 4! Musnad, Hamzah berkata, “Jumlah hadits dalam 4! 
Musnad tidak sampai tiga puluh ribu buah, sudah termasuk hadits-hadits yang 
terulang.” 


Musnad Imam Ahmad — | 25 1 


Hanbal Abu Abdillah Husain bin Ahmad Al Asadi menyebutkan bahwa 
dia mendengar Abu Bakar bin Malik menyebutkan jumlah hadits yang 
dimuat dalam Al Musnad, yaitu empat puluh ribu kurang tiga puluh atau 
empat puluh buah hadits. 


Abu Abdillah Husein bin Ahmad Al Asadi juga berkata, “Dan aku 
mendengarnya —yakni Abu Bakar bin Malik-, aku mendengar Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Bapakku mentakhrijkan 4! Musnad ini 
dari tujuh ratus ribu buah hadits”.” Lalu Abu Abdillah Al Asadi berkata, 
“Tentang hal ini aku telah menyusun sebuah buku khusus dalam satu juz 
yang kuberi nama Kitab Al Madkhal ila Al Musnad. Aku telah 
memastikan semua hal tentang Al Musnad di sana.” 


Al Asadi juga menyebutkan, “Aku mendengar Abu Bakar bin 
Malik berkata, “Aku pernah melihat Abu Bakar Ahmad bin Salman An- 
Najjad dalam mimpi. Saat itu aku melihatnya dalam keadaan yang sangat 
baik. Lalu aku bertanya kepadanya, “Bagaimana kabarmu?” Dia 
menjawab, “Semua yang kamu inginkan telah kudapatkan. Tekunilah apa 
yang telah kamu lakukan dan apa yang telah kita lakukan, sebab keadaan 
seperti ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan dan apa yang kalian 
lakukan.” Kemudian dia berkata lagi, “Demi Allah, hendaklah kamu jaga 
Al Musnad ini, sebab ia adalah imam kaum muslimin dan kepadanya 
mereka merujuk. Dulu aku pernah memintamu dengan nama Allah, 
jika kamu meminjamkannya lebih dari satu juz kepada orang yang 
kamu kenal, hendaknya kamu menjaganya agar dia tetap mau 
meminjamkannya .” 

Al Asadi berkata lagi, “Aku mendengar Abu Bakar bin Malik 
berkata, Aku pernah hadir di majlis Yusuf Al Oadhi tahun 285 H. Saat itu 
aku mendengar kitab (hadits-hadits) tentang wukuf darinya. Tiba-tiba dia 
berkata kepadaku, “Siapa yang memiliki Musnad Ahmad bin Hanbal dan 
Al Fadha'il, hendaklah dia mengamalkannya di sini?! Atau perkataan 
seumpamanya.” 

xx 


Di antara bukti bahwa apa yang diletakkan Imam Ahmad dalam 
karyanya telah diteliti baik sanad maupun matannya dan tidak terdapat di 
dalamnya kecuali apa yang shahih menurutnya adalah seperti yang terjadi 


— Musnad Imam Ahmad 


dengan apa yang dikabarkan Abu Ali kepada kami, Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, dan Ibnu Al Hushain mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Al Mudzhib mengabarkan kepada kami, Al Oathi'i 
mengabarkan kepada kami, Abdullah (bin Ahmad bin Hanbal) 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu At-Tayyah, aku mendengar Abu Zur'ah 
menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, 
“Umatku akan dibinasakan oleh satu dari suku-suku Ouraisy.” Para 
sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Seandainya orang-orang 
mengasingkan (meninggalkan) mereka?” 


Abdullah berkata, “Dalam sakit parahnya, bapakku berkata 
kepadaku, “Buanglah hadits ini, sebab ia menyalahi hadits-hadits dari 
Rasulullah SAW.” Yakni sabda beliau: “Dengarkan dan taatilah (juga 
bersabarlah).” 


Walaupun para perawi sanad hadits di atas adalah orang-orang 
Isigah, namun ketika lafazhnya bertolak belakang dengan hadits-hadits 
masyhur, Imam Ahmad memerintahkan untuk membuangnya. 

Ada lagi beberapa contoh lain seperti itu.'? 

Di antara bukti lain bahwa apa yang diletakkan Imam Ahmad 
dalam karyanya telah diteliti baik sanad maupun matannya dan tidak 


18 Hadits di atas terdapat dalam Al Musnad no. 7992 dan perintah Ahmad untuk 
membuangnya termaktub setelahnya. Kami sengaja menambahkan kata 
“bersabarlah” seperti yang disebutkan oleh Abdullah. Ini membuktikan amanah 
dan ketelitian Abdullah, sebab sanad yang menyebutkan kata tersebut adalah 
shahih lagi tidak ada cacat padanya. Sedangkan makna sabar yang berbeda 
dengan perintah “dengar dan taat” (di antara makna sabar adalah menahan diri 
terhadap apa yang tidak disukai, sedangkan “dengar dan taat” adalah sikap 
tunduk dan patuh-penj) bukan menjadi sebuah kecacatan pada riwayat dan 
bukan perintah untuk menyalahi juga meninggalkan. Kata tersebut sama sekali 
tidak bertentangan dengan sikap dengar dan taat. 

Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan beberapa sanad 
yang sebagian besarnya adalah shahih. Akan tetapi tidak disebutkan dalam 
hadits-hadits tersebut kalimat “Seandainya orang-orang mengasingkan 
(meninggalkan) mereka?” Hadits-hadits tersebut terdapat pada nomor 7858, 
7961, 8020, 8283, 8339, 8888, 10297, 10748 dan 10940. 

Abu Zur'ah adalah Ibnu Amru bin Jarir, sedangkan nama asli Abu At-Tayyah 
adalah Yazid bin Humaid Adh-Dhaba'i. 


Musnad Imam Ahmad — 


terdapat di dalamnya kecuali apa yang shahih menurutnya adalah sebagai 
berikut: 


# Dalam tulisan Ahmad bin Muhammad bin Al Baradi dari Abu Ali 
bin Ash-Shawwaf, dia berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Ahmad 
berkata, “Bapakku menyusun Al Musnad setelah apa yang dibawanya dari 
Abdurrazzag”.” | 

Ali bin Husain bin Jaddy berkata, “Aku membaca tulisan Abu 
Hafsh Umar bin Abdullah Al Akbari, dia berkata (dalam tulisan tersebut), 
Aku mendengar Abu Abdillah Ubaidillah bin Muhammad, aku 
mendengar Abu Bakar Ahmad bin Salman berkata, aku mendengar Abu 
Bakar Ya'gub bin Yusuf Al Muthawwi'i berkata, Aku bersama Abu 
Abdillah Ahmad bin Hanbal selama tiga belas tahun dan selama itu dia 
membacakan Al! Musnad kepada anak-anaknya. Aku tidak menulis satu 
hurufpun dari yang dibacakannya, namun aku hanya menulis tentang 
adab dan akhlaknya juga menghafalnya.” 

Ubaidillah berkata, “Abu Bakar bin Ayyub berkata kepadaku, aku 
mendengar Ya'gub berkata, “Aku selalu datang menemui Ahmad selama 
tiga belas tahun. Aku tidak menulis Al Musnad darinya saat dia 
membacakannya, namun aku hanya memperhatikan petunjuknya (sikap 
dan perilakunya) yang kujadikan teladan'.” 

Ibnu Al Hushain mengabarkan kepada kami dengan sanadnya, 
Abdullah menceritakan kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepadaku, Jarir menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Salim dari Abu Ishag dari Ashim bin Dhamrah dari Ali 
RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


Sa aan Dn Ah aa Oh BAN aa 


'Zakat hasil ladang yang disirami dengan air hujan adalah 
sepersepuluh dan zakat hasil ladang yang disirami dengan timba 
besar dan timba biasa adalah setengah sepersepuluh (seperlima)'.” 
Abu Abdirrahman Abdullah berkata, “Lalu aku ceritakan hadits 
Utsman dari Jarir ini kepada bapakku. Ternyata dia sangat 
mengingkarinya. Bapakku juga tidak pernah menyampaikan kepada kami 
riwayat dari Muhammad bin Salim karena menurutnya Muhammad bin 
Salim itu dha'if dan karena pengingkaran bapakku terhadap haditsnya.” 


— Musnad Imam Ahmad. 


Abdullah berkata, “Syaiban Abu Muhammad menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hasan bin 
Dzakwan menceritakan kepada kami dari Amru bin Khalid dari Habib 
bin Abi Tsabit dari Ashim bin Dhamrah dari Ali RA dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, 


da D3 JL ee JAN ab (LN dl Join 
Sip ayo 0 E PTE Y Up JG Sani al aan lh 


Jibril AS mendatangiku namun dia tidak masuk menemuiku. Nabi 

SAW bertanya, "Apa yang membuatmu tidak mau masuk 

menemuiku?' Jibril menjawab, "Kami tidak akan masuk ke rumah 

yang di dalamnya terdapat gambar dan air kencing —yang tidak 
disiram—'.” 

Abdullah juga berkata, “Dalam kesempatan lain, Syaiban 
menceritakan hadits ini kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada 
kami dari Hasan bin Dzakwan dari Amru bin Khalid dari Habbah bin 
Abu Habbab dari Ashim seperti sebelumnya.” 

Lalu Abdullah berkata, “Bapakku tidak pernah menceritakan 
riwayat dari Amru bin Khalid. Artinya, hadits riwayatnya tidak bernilai 
sedikitpun baginya.” 

Abdullah juga berkata, “Dalam buku bapakku, terdapat riwayatnya 
dari Abdushshamad dari bapaknya dari Hasan, yakni Ibnu Dzakwan dari 
Habib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas RA: bahwa Nabi SAW 
melarang berjalan dengan satu khuff saja atau satu sandal saja, dan juga 
terdapat begitu banyak perkataan tentang hadits ini di dalam buku 
bapakku tersebut. Namun bapakku tidak pernah menceritakan hadits ini 
kepada kami. Bahkan dia membuangnya dalam bukunya (A1 Musnad). 

Aku mengira, dia sengaja meninggalkan hadits itu karena 
diriwayatkan dari Amru bin Khalid yang walaupun menceritakannya dari 
Zaid bin Ali. Amru bin Khalid tidak ada nilainya sedikitpun dalam 
pandangan bapakku (dalam hal periwayatan hadits-penj).” 

Ini perkiraan terkuat, sebab Ahmad bin Hanbal tidak pernah 
meriwayatkan dari orang yang dha 'if, sekalipun dia orang baik. 


xx 


- MusnadImamAhmad — 


# Abu Amir menceritakan kepada kami, Kharijah bin Abdullah 
menceritakan kepada kami dari Abu Rijal dari ibunya Umrah, —sanad 
lain— Isham bin Khalid menceritakan kepada kami, Shafwan bin Amru 
menceritakan kepadaku dari Sulaim bin Amir Al Khabairi dan Abu Al 
Yaman Al Hauzani dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


ja ina Tadi At NN af tag Ja Se Ol 

Y dad gadi Ta PE 3 Ini IE cek 
ab di Se Ja Dus TA) JA ig 
Ufo LN Gan 3 Ne Aas 

KS :J6 ea Su U Bhop an US - JG da OX 333 
HO an ai ah OLS Jl Oae SA 
Ih (ara Ia CG AGi JW SAN Oa LS US :JU Has 
Be ee nh sj Ga Hiti 
Anang 


ta 


“Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kepadaku bahwa sebanyak 
tujuh puluh ribu orang dari umatku akan masuk surga tanpa 
hisab.” Yazid bin Akhnas As-Sulami berkata, “Demi Allah, 
tidaklah jumlah mereka dibandingkan dengan jumlah umatmu 
kecuali seperti lalat berwarna putih kemerah-merahan di antara 
lalat-lalat lain.” 


Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Tuhanku telah 
menjanjikan kepadaku tujuh puluh ribu orang dan dengan setiap 
seribu orang ada tujuh puluh ribu orang lagi. Lalu Dia 
menambahkan lagi untukku tiga kali lipat.” Yazid bin Akhnas As- 
Sulami bertanya, “Berapa luas telagamu, wahai Nabi Allah?” 


Beliau menjawab, “Seluas jarak antara Adn ke Aman, lebih luas 
dan lebih luas lagi. —Sambil beliau membentangkan tangan. Lalu 
beliau bersabda lagi- Di sana ada tempat aliran air dari emas dan 


— Musnad ImamAhmad 


perak.” Yazid bin Akhnas As-Sulami bertanya, “Bagaimana air 
telagamu?” 

Beliau menjawab, “Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari 
madu dan lebih harum dari misik. Siapa saja yang meminumnya, 
pasti tidak akan pernah lagi merasa haus.” 


Dengan sanad di atas, Abdullah berkata, “Aku temukan hadits itu 
dalam buku bapakku dengan tulisannya sendiri dan telah dibuangnya. 
Aku kira dia membuangnya karena salah, namun ternyata hadits itu 
adalah riwayat dari Zaid bin Abu Salam dari Abu Umamah.” 


Abdullah berkata, “Yazid menceritakan kepada kami, seorang laki- 
laki yang di dalam buku bapakku namanya adalah Abdurrahman Amru 
bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Abu Raja Al Utharidi 
menceritakan kepada kami dari Imran bin Hushain, dia berkata, 

2. Se st. “3 o Pa 3 or A 2 8. 3 2 Rn - 

San SP j3 Ip ag de AN do MA JT BU 

- ., - ore 4 2 0. 
ia 9 ale Dl dao ai 3 

“Keluarga Muhammad SAW tidak makan roti yang berlauk-pauk, 

sebab mereka tidak pernah memakannya hingga ada orang yang 

memberikannya kepada beliau.” 

Lalu Abdullah berkata, “Bapakku telah menghapus hadits ini dalam 
bukunya. Aku pernah menanyakan tentang hadits itu, maka diapun 
menceritakannya kepadaku dan menulis di atasnya benar-benar.” 
Abdullah berkata, “Tetapi bapakku tetap membuangnya (tidak 
mencantumkannya dalam Al Musnad-penj) karena dia tidak senang 
dengan laki-laki yang darinya Yazid meriwayatkan.” 

Syaikh Imam Hafizh Abu Musa berkata, “Ahmad bin Hanbal 
pernah meriwayatkan hadits ini kepada anaknya, namun dia tidak 
memasukkannya dalam 4! Musnad, sebab dia ingin semua perawi yang 
ada di dalam Al Musnad adalah orang-orang tsigah (kredibel). Dalam 
buku lain, Ahmad bin Hanbal tetap meriwayatkan hadits ini namun dari 
selain orang itu.” 

“ Abu Al Izz bin Kadis menyebutkan bahwa Abdullah bin Ahmad 
berkata kepada bapaknya, “Apa pendapat Bapak tentang hadits Rib'i dari 
Hudzaifah?” | 


Musnad Imam Ahmad — (31 


Ahmad balik bertanya, “Hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz 
bin Abi Rawwad itu?” 

Aku bertanya, “Apakah hadits itu shahih?” 

Ahmad menjawab, “Tidak, sebab hadits-hadits lain bertentangan 
dengannya. Al Khayyath pernah meriwayatkan hadits itu dari Rib'i dari 
seorang laki-laki yang tidak mereka sebutkan namanya.” 


— Abdullah berkata— Aku berkata kepadanya, “Tetapi Bapak 
telah menyebutkannya dalam Al Musnad, bukan?” 


Ahmad menjawab, “Dalam Al Musnad, aku sengaja mencantumkan 
hadits yang masyhur dan aku biarkan manusia di bawah perlindungan 
Allah. Seandainya aku ingin hanya mencantumkan yang shahih 
menurutku, pastilah aku tidak akan meriwayatkan dalam 41 Musnad ini 
kecuali sedikit. Akan tetapi hai anakku, kamu sudah tahu caraku dalam 
periwayatan hadits. Aku tidak pernah menyalahi apa yang dha'if jika 
tidak ada satupun yang menolaknya, berkaitan dengan masalah yang 
dimaksudkan di dalamnya.” 


Syaikh Al Hafizh berkata, “Menurutku ini tidaklah benar, sebab 
perkataan itu bertentangan. Dia berkata, “Aku tidak pernah menyalahi apa 
yang dha'if (lemah) jika tidak ada satupun yang menolaknya berkaitan 
dengan masalah yang dimaksudkan di dalamnya”, sementara dia pernah 
mengatakan tentang hadits Rib'i dari Hudzaifah ini sebuah perkataan 
yang bertolak belakang, jika riwayat perkataannya tersebut benar. Atau 
barangkali perkataan di atas adalah sikap pertamanya, kemudian dia 
mengeluarkan apa yang lemah, sebab aku pernah mencari hadits Rib'i 
dari Hudzaifah ini di dalam Al Musnad namun aku tidak 
menemukannya.” 


ix 


Inilah akhir keistinewaan Al Musnad yang diimlakan Hafizh Abi 
Musa Al Madini —semoga Allah merahmatinya—. Dikomentari oleh 
Abdul Mun'im bin Ali bin Muflih Al Hanbali —semoga Allah 
memaafkannya— pada bulan Dzul Oa”dah 895 H. 


(32) — Musnad Imam Ahmad 


AL MASH'AD AL AHMAD FI KHATMI MUSNAD 
AL IMAM AHMAD 


(Renungan tentang Imam Ahmad dalam Menyelesaikan Al 
Musnad) 


Oleh: Al Hafizh Syamsuddin bin Al Jauzi (751-833) 


Syaikh Imam Alim Allamah Syamsuddin Abu Al Khair 
Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al 
Jazari —semoga Allah merahmatinya—'?, komentator penutup musnad 
imam agung, luas pengetahun dan seorang tokoh, Abu Abdillah Ahmad 
bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani —semoga Allah melimpahkan 
rahmat dan keridhaan kepadanya— di Masjidil Haram pada hari Kamis, 
11 Rabi'ul Awal 828 H berkata, “Aku memuji kepada Allah yang telah 
memberikan kebahagiaan dengan adanya riwayat hadits nabawi dan 
memunculkannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, 
hanya Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Sebuah kesaksian yang 
dengannya orang yang bersaksi akan beruntung. 

Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Nya, pemimpin makhluk, kekasih Allah, pembuka segala kebaikan, 
penutup para Nabi, Muhammad SAW, semoga Allah memberikan 
shawalat kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau, serta 
memuliakan juga mengagungkan beliau. 

Ketika Allah memberikan nikmat dan membukakan jalan terbaik 
kepada kita, juga memudahkan mendengar musnad mulia Musnad Al 
Imam Ahmad ini, dan setelah aku menyelesaikan membacanya di tanah 
Haram, aku berpikir untuk menulis sebuah kata penutup yang baik dan 
mencantumkan apa yang kami dengar tentang keutamaan Al Musnad juga 
keutamaan penyusunnya, selain menyebutkan tentang sanadku 
19 Seorang imam gira'at di masanya yang tanpa tanding dan memiliki banyak 
karya dalam bidang gira'at juga dalam bidang hadits ini lahir di Damaskus pada 
malam Sabtu, 25 Ramadhan 751 H. Ulama yang juga sangat terkenal dan 
tersohor ini wafat di Syairaz pada bulan Rabi'ul Awal 833 H. 


Musnad Imam Ahmad — 133 J 


kepadanya, tentang orang yang diperdengarkan riwayat darinya dan 
tentang yang mendengarkannya secara langsung. 

Al Musnad yang penuh berkah dan tidak ada satupun buku tentang 
hadits yang lebih tinggi darinya ini disampaikan kepadaku oleh sejumlah 
syaikh, baik secara dengar (mendengar langsung darinya) maupun secara 
ijazah (gurunya membacakan hadits lalu memberikan izin kepadanya 
untuk menyampaikan hadits tersebut kepada orang lain), namun yang 
kupegang adalah apa yang kudengar secara langsung lagi sanadnya 
bersambung. 

Sedangkan Al Musnad dan tambahan-tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad dan Abu Bakar Al Oathi'i diriwayatkan kepadaku oleh seorang 
syaikh yang shalih lagi mumpuni, perantau, pengumpul sanad dan yang 
menggabungkan cucu dengan kakek ini, Imam Shalahuddin Abu 
Abdillah dan Abu Umar Muhammad bin Syaikh Shalih Alim Tagiyuddin 
Abu Al Abbas Ahmad bin Syaikh Izzuddin Ibrahim bin Syaikh Abdullah 
bin Syaikh Islam Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Oudamah bin 
Nashr Al Magdisi Al Hanbali —semoga Allah merahmatinya—, baik 
secara baca (aku membaca di hadapannya) maupun secara mendengar 
langsung darinya di beberapa tempat. Berawal dari bulan-bulan di tahun 
770 H dan berakhir di tahun 777 H, di Shalihiah pusat kota Damaskus. 
Juga secara ijazah jika pendengaranku tidak jelas, jika memang ada yang 
tidak jelas. 

Aku pernah bertanya kepadanya, “Benarkah seluruh 4! Musnad 
dari riwayat putranya Abdullah, tambahan putranya Abdullah dari 
riwayat selain bapaknya dan tambahan Al Oathi'i, yaitu yang terdapat 
dalam musnad kaum Anshar —semoga Allah meridhai mereka semua- 
diriwayatkan kepadamu oleh seorang syaikh, imam, alim, tsigah lagi 
shalih, Fakhruddin Abu Al Hasan Ali bin Syaikh Syamsuddin Ahmad bin 
Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ismail bin Manshur As- 
Sa'di Al Magdisi, yang lebih dikenal dengan Ibnu Al Bukhari Al Hanbali 
— semoga Allah merahmatinya— saat semua itu dibaca di hadapannya 
dan kamu mendengarnya?” Dia menjawab, “Benar.” 

Lalu dia berkata, “Syaikh shalih, tsigah lagi mempunyai banyak 
riwayat bersanad, Abu Ali Hanbal bin Abdullah bin Farj bin Sa'adah Al 
Wasithi, kemudian Al Baghdadi Ar-Rashafi Al Mukabbir secara baca 
dihadapannya dan aku mendengar, memberitahukan kepada kami, tokoh 


34 y — MusnadImam Ahmad 


syaikh, alim, terkenal shalih lagi pemuka orang-orang yang mempunyai 
riwayat bersanad di Irag, Abu Al Oasim Hibatullah bin Muhamamd bin 
Abdul Wahid bin Ahmad bin Abbas bin Hushain Al Azrag Al Katib Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami secara dengar, syaikh ahli hadits lagi 
alim, Abu Ali Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin 
Wahab bin Syabal bin Farwah bin Wagid At-Tamimi Al Wa'izh Al 
Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu Al Mudzhib mengabarkan kepada 
kami, syaikh ahli hadits, alim, banyak membawa manfaat lagi tsigah, 
Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik bin Syabib bin 
Abdullah Al Oathi'i Al Baghdadi mengabarkan kepada kami, syaikh, 
imam yang dapat dijadikan pegangan lagi hafizh Abu Abdirrahman 
Abdullah bin —imam besar, alim, dapat dijadikan lagi hafizh, salah 
seorang tokoh umat dan memiliki nama besar di kalangan ahlus 
sunnah—, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal 
bin Asad Asy-Syaibani Al Baghdadi menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Bapakku syaikh Islam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad 
bin Hanbal menceritakan kepadaku”, lalu dia menyebutkan Al Musnad.” 


Kami akan memaparkan tentang sebagian dari mereka, seperti yang 
kami janjikan. 
xx 


Berikut kami paparkan keutamaan A4! Musnad yang mulia ini: 


Beberapa orang tsigah mengabarkan kepada kami secara langsung 
dan secara ijazah dari Ali bin Ahmad bahwa Afifah binti Ahmad menulis 
surat kepadanya bahwa Ahmad bin Abdul Jabbar memberitahukan 
kepadanya, Abu Ishag Ibrahim bin Umar bin Ahmad Al Barmaki Al 
Fagih bin Al Fagih memberitahukan kepada kami, Abu Muhammad 
Oasim bin Hasan Al Bagilani menceritakan kepadaku, aku mendengar 
Abu Bakar bin Abu Hamid Al Fagih berkata, Aku mendengar Abdullah 
bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku berkata kepada bapakku, “Kenapa 
Bapak tidak membuat beberapa buku lain, padahal Bapak sudah 
menyelesaikan penyusunan 4! Musnad?” 


Dia menjawab, “Aku menyusun Al Musnad agar Al Musnad 
menjadi imam. Apabila seseorang berbeda tentang sebuah sunnah dari 
Rasulullah SAW, maka dia dapat merujuk kepadanya.” 


Musnad Imam Ahmad — 135 


Perkataan ini menimbulkan kritikan dari sebagian orang. Mereka 
berkata, “Bagaimana Imam Ahmad bisa mengatakan hal itu, padahal 
kami menemukan hadits-hadits shahih yang tidak terdapat dalam Al 
Musnad, seperti hadits Ummu Zar' yang diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dalam Shahih-nya juga diriwayatkan oleh selain Al Bukhari. Bahkan 
hadits itu ada pada Abdullah bin Ahmad, seperti yang diceritakan oleh 
Ath-Thabrani dalam Al “Asyarah?” 

Kritikan ini dijawab bahwa ketika mulai mengumpulkan A1 Musnad 
dan baru menulisnya di lembaran-lembaran yang masih terpisah-pisah, 
Imam Ahmad merasa kematian akan menjemputnya sebelum terwujud 
cita-cita. Diapun segera memperdengarkannya kepada anak-anak juga 
keluarganya, dan dia meninggal dunia sebelum sempat menyaring juga 
menyusunnya. 4! Musnad pun hanya seperti apa adanya. 

Kemudian putranya Abdullah meneruskan apa yang telah 
direncanakan bapaknya dan memasukkan riwayat-riwayat yang pernah 
didengarnya yang mirip atau serupa dengan apa yang diperdengarkan 
bapaknya. | 

Sedangkan Al Oathi'i hanya memasukkan apa yang didengarnya 
dari bacaan sebagian tulisan Ahmad bin Hanbal yang didapatkannya dan 
masih banyak lagi hadits-hadits lain yang terdapat dalam tulisan yang 
tidak dia dapatkan. Oleh karena itulah kenapa ada sebagian hadits shahih 
yang tidak terdapat dalam 41 Musnad. 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Sementara tentang hadits 
Ummu Zar', aku mendengar guru kami seorang hafizh lagi dapat 
dijadikan pegangan, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir berkata, 
“Ahmad tidak meriwayatkan hadits ini dalam Al Musnad, sebab itu bukan 
sabda Nabi SAW, namun hanya cerita dari Aisyah RA. Allahu a'lam.” 


... 


Abu Ishag Al Barmaki berkata, “Bapakku menceritakan kepada 
kami, Oasim bin Hasan menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu 
Al Hasan bin Ubaid Al Hafizh berkata, aku mendengar Abdullah bin 
Ahmad berkata, “Bapakku mentakhrij Al Musnad (memilih hadits-hadits 
dalam Al Musnad) dari tujuh ratus ribu buah hadits'.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Utsman bin Sabbak berkata, “Hanbal menceritakan kepada kami, 
dia berkata, “Ahmad bin Hanbal mengumpulkan aku, Shalih dan 
Abdullah, lalu dia membacakan 4l Musnad kepada kami. Saat itu tidak 
ada yang mendengarnya selain kami. Lalu dia berkata kepada kami, 
“Kitab ini telah aku kumpulkan dan telah aku pilih dari lebih tujuh ratus 
lima puluh ribu buah hadits. Bila kaum muslimin berbeda dalam hal 
hadits Rasulullah SAW maka merujuklah kepadanya. Jika kalian 
menemukannya maka itulah yang diharapkan dan jika tidak maka hadits 
tersebut tidak bisa dijadikan dalil.” 


Hafizh Abu Abdillah Adz-Dzahabi berkata, “Maksud perkataan ini 
adalah pada kebanyakannya, sebab kita menemukan beberapa hadits yang 
kuat dalam Ash-Shahihain, As-Sunan dan Al Ajza yang tidak termaktub 
dalam Al Musnad. Sudah menjadi ketentuan Allah jika Imam Ahmad 
memutuskan untuk meriwayatkan A4! Musnad sebelum menelitinya dan 
itu terjadi tiga belas tahun sebelum wafatnya. 


Oleh karena itu, di dalam Al Musnad ada beberapa riwayat yang 
terulang, satu musnad (kumpulan riwayat) sahabat masuk ke musnad 
sahabat lain dan satu sanad masuk ke dalam sanad lain, namun ini sangat 
jarang sekali.” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Tentang masuknya satu 
musnad ke dalam musnad lain itu memang terjadi. Aku telah 
menjelaskannya dalam karyaku yang berjudul Al Musnad Al Ahmad. 


Mengenai perkataan Ahmad bin Hanbal: “Bila kaum muslimin 
berbeda dalam hal hadits Rasulullah SAW maka merujuklah kepadanya. 
Jika kalian menemukannya maka itulah yang diharapkan dan jika tidak 
maka hadits tersebut tidak bisa dijadikan dalil', maksudnya adalah tidak 
memiliki dasar. Ini benar, sebab kebanyakannya tidak ada satu haditspun 
kecuali hadits itu memiliki dasar dalam Al Musnad ini. Allahu a'lam. 

Sedangkan mengenai masuknya satu sanad dalam sanad lain, 
sepanjang pengetahuanku tidak pernah terjadi. Apalagi Imam Ahmad 
meninggal dunia sebelum menyusun dan menelitinya. Allahu a'lam.) 

Guru kami, seorang imam, syaikh lagi ahli fikih Syamsuddin 
Muhammad bin Abdurrahman Al Khathib Asy-Syafi'i -semoga Allah 
merahmatinya- menceritakan kepada kami, syaikh imam hafizh Abu Al 
Husein Ali bin syaikh hafizh ahli fikih Muhammad Al Yunini —semoga 


Musnad Imam Ahmad — 


Allah merahmati mereka— pernah ditanya, “Apakah kamu hafal Kutub 
As-Sittah?” 


Dia menjawab, “Ada yang kuhafal dan ada pula yang aku tidak 
hafal.” 


Dia ditanya lagi, “Apa maksudnya?” 


Dia menjawab, “Aku hafal Musnad Al Imam Ahmad dan Al 
Musnad itu mencakup semua yang terdapat dalam Kutub As-Sittah 
kecuali sedikit.” Atau dia menjawab, “Apa yang terdapat dalam Kutub 
As-Sittah juga terdapat dalam Al Musnad. —Maksudnya kebanyakannya, 
hanya sedikit yang tidak ada, namun dasarnya tetap ada dalam Al 
Musnad—. Oleh karena itu aku hafal Kutub As-Sittah bila dilihat dari hal 
ini.” 

Seorang imam lagi hafizh agung Abu Musa Muhammad bin Abu 
Bakar Al Madini berkata, “Kitab ini (Al Musnad) merupakan dasar yang 
sangat besar, rujukan yang terpercaya bagi para ahli hadits. Ia dipilih dari 
begitu banyak hadits dan riwayat yang didengar langsung. Oleh karena 
itu Ahmad menjadikannya sebagai imam dan pegangan. Bahkan ketika 
terjadi pertentangan bisa dijadikan sebagai sandaran dan rujukan.” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Sungguh para hafizh sebelum 
kita merasa bangga dengan mendapatkan hadits imam besar ini, 
walaupun hanya satu juz.”) 

Kemudian Abu Musa Muhammad bin Abu Bakar Al Madini 
menyebutkan cerita tentang seorang imam lagi hafizh Abu Abdillah Al 
Hakim. Ketika dia bertekad untuk meriwayatkan Ash-Shahihain, dia 
pergi menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun 367 H. Saat 
kembali di tahun 368 H, dia langsung menetap di Baghdad beberapa 
bulan dan mendengar A4! Musnad dari Abu Bakar bin Malik. Setelah itu, 
dia kembali ke kampung halamannya dan mulai meriwayatkan Ash- 
Shahihain dengan merujuk pada Al Musnad. 


xxx 


Hafizh Abu Musa berkata, “Tentang jumlah hadits Al Musnad, aku 
sering mendengarnya dari mulut para ulama adalah empat puluh ribu 
buah, sampai aku membaca di hadapan Abu Manshur bin Zuraig Al 
Oazzaz di Baghdad, lalu dia berkata, Abu Bakar Al Khatib menceritakan 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami, Ibnu Al Munada menceritakan kepada kami, “Tidak ada 
seorangpun di dalam dunia ini yang lebih sering meriwayatkan dari 
bapaknya sendiri daripadanya (Abdullah bin Ahmad bin Hanbal), sebab 
dia mendengar Al Musnad yang riwayat di dalamnya berjumlah tiga 
puluh ribu buah. Bila digabungkan dengan tafsir, maka jumlahnya adalah 
seratus dua puluh ribu. Delapan puluh ribu dia dengar langsung darinya, 
sedangkan sisanya temuan/tambahan.' 


Namun aku tidak tahu apakah yang disebutkan oleh Ibnu Al 
Munada itu adalah apa yang tidak terulang atau termasuk juga yang 
terulang, hingga kedua pendapat di atas benar?, atau hanya memegang 
pendapat Ibnu Al Munada saja?'. Seandainya kami punya waktu luang, 
pasti kami akan menghitungnya. Insya Allah.” 


Kemudian Hafizh Abu Musa berkata, “Aku menemukan tulisan 
Syaikh Abu Hamid Abu Al Fath sebagai berikut: Abu Abdillah Husein 
bin Ahmad Al Asadi dalam bukunya yang berjudul Managib Ahmad bin 
Hanbal menyebutkan bahwa dia mendengar Abu Bakar bin Malik 
menyebutkan bahwa jumlah hadits yang termaktub dalam Al Musnad 
adalah empat puluh ribu hadits kurang tiga puluh atau empat puluh.” 


Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Seandainya ada sebagian ahli hadits 
yang menghitungnya, pasti sangat berguna.” Tidak mudah 
menghitungnya kecuali menghitung semuanya, baik hadits yang terulang 
maupun yang sengaja diulang. Sedangkan menghitungnya tanpa 
menghitung riwayat yang terulang juga, maka sangat sulit dan jumlahnya 
tidak pasti. : 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Aku menemukan ada salah 
seorang sahabat kami yang menghitung beberapa musnad dalam AI 
Musnad. Sahabat kami itu berkata, “Musnad (riwayat-riwayat) Bani 
Hasyim berjumlah tujuh puluh lima buah hadits. Musnad ahli bait 
berjumlah empat puluh lima (45) buah hadits. Musnad Aisyah berjumlah 
seribu tiga ratus empat puluh (1340) buah hadits. Musnad kaum 
perempuan berjumlah sembilan ratus tiga puluh enam (936) buah hadits. 
Musnad Ibnu Mas'ud berjumlah delapan ratus tujuh lima (875) buah 


2 Empat puluh ribu jika dihitung dengan riwayat yang terulang dan tiga puluh 


ribu jika riwayat yang terulang tidak termasuk dalam hitungan-penj. 
Maksudnya, jumlah tiga puluh ribu itu yang benar, sedangkan jumlah empat 
puluh ribu itu salah-penj. 


21 


Musnad ImamAhmad — | 39 | 


hadits. Musnad Anas berjumlah dua ribu delapan ratus delapan puluh 
(2880) buah hadits. Jumlah keseluruhannya adalah tujuh ribu seratus 
tujuh puluh satu (7171) buah hadits.””) 

Yang belum dihitung adalah musnad Al “Asyarah, musnad Abu 
Hurairah, musnad Abu Sa'id Al Khudri, musnad Jabir bin Abdullah, 
musnad Abdullah bin Umar, musnad Abdullah bin Abbas, musnad 
Abdullah bin Amru bin Ash, musnad Abu Rimtsah, musnad kaum 
Anshari, musnad orang Makkah dan orang Madinah, musnad orang 
Kufah, musnad orang Bashrah dan musnad orang Syam. Inilah musnad- 
musnad yang terdapat dalam Musnad Al Imam Ahmad —semoga Allah 
merahmati dan meridhainya-. 


Hafizh Abu Musa berkata, “Jumlah sahabat dalam Al Musnad dari 
kaum laki-laki sekitar tujuh ratus orang, sedangkan dari kaum perempuan 
sekitar seratusan orang.” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Aku telah menghitung kedua 
golongan sahabat ini saat aku mencantumkan mereka dalam buku syarah 
Al Musnad-ku. Sebenarnya jumlah sahabat dari kaum laki-laki adalah 
sekitar enam ratus sembila puluhanan orang, sedangkan dari kaum 
perempuan adalah sembilan puluh enam orang. 


Dalam Al Musnad terdapat hampir delapan ratus sahabat, belum 
termasuk orang yang tidak disebutkan namanya baik dari anak-anak 
mereka maupun orang-orang yang memang tidak diketahui siapa mereka 
sebenarnya. Dari anak-anak sahabat ada delapan orang. Di antara mereka 
sudah dikenal, yaitu Ibnu Abzi yang bernama Abdurrahman dan Ibnu Al 
Amin yang bernama Abdullah, namun ada yang mengatakan bahwa nama 
sebenarnya adalah Ziyad dan ada juga yang mengatakan bahwa nama 
sebenarnya adalah Abu La'ai. Aku juga telah menghitung para syaikh 
yang disebutkan dalam Al Musnad dan jumlah mereka mencapai dua 
ratus delapan puluh tiga (283) orang. 


Guru Abdullah putra Ahmad bin Hanbal yang dari mereka dia 
meriwayatkan yang terdapat dalam Al Musnad bapaknya berjumlah 


2 Demikian yang terdapat pada buku aslinya, namun ini salah, sebab jumlah 


keseluruhan yang sebenarnya adalah 6151. 

Dalam buku aslinya juga terdapat kesalahan. Menurut hitungan saya, musnad 
Ibnu Mas'ud berjumlah sembilan ratus (900) buah, sedangkan musnad Anas 
berjumlah dua ribu seratus sembilan puluh dua (2192) buah. 


— Musnad Imam Ahmad 


seratus tujuh puluh tiga (173) orang. Aku telah memastikannya dan aku 
sebutkan mereka dalam bukuku yang berjudul A/ Musnad Al Ahmad. 
Sedangkan guru-gurunya yang dia meriwayatkan dan mendengar 
langsung dari mereka (baik yang disebutkan dalam 4! Musnad maupun 
tidak-penj) berjumlah lebih dari empat ratus orang. Hafizh Abu Bakar bin 
Nugthah telah menyebutkan hal ini dalam sebuah buku khusus.”) 


ok ok ok 


Syarat Perawi dalam A/! Musnad Imam Ahmad 


Hafizh Abu Musa Al Madini berkata, “Ahmad tidak pernah 
meriwayatkan dalam Al Musnad-nya kecuali dari orang yang pasti 
kejujurannya, keagamanannya dan tidak ternoda amanahnya.” 


Hafizh Abu Musa Al Madini berkata lagi, “Di antara bukti bahwa 
apa yang dicantumkannya dalam A4! Musnad telah dia teliti baik sanad 
maupun matannya (materi hadits) dan dia tidak menyebutkan kecuali apa 
yang shahih menurutnya.” 


Lalu Abu Musa menyebutkan beberapa hadits yang aku (Ahmad 
Muhammad Syakir) telah sebutkan dalam 4! Musnad. Kiranya kami tidak 
perlu memaparkannya di sini. 

Hafiih Abu Al Oasim Ismail At-Taimi —semoga Allah 
merahmatinya— berkata, “Tidak boleh dikatakan bahwa di sana (dalam 
Al Musnad) ada yang cacat. Namun —boleh dikatakan bahwa- di sana ada 
yang shahih lagi terkenal, hasan dan gharib.” 


Syaikh Islam Abu Al Abbas bin Taimiyah berkata, “Orang-orang 
berbeda pendapat tentang apakah dalam 4! Musnad ada hadits maudhu ”? 
Sebagian para hafizh hadits seperti Abu Al Ala Al Hamdani dan lainnya 
mengatakan bahwa tidak ada hadits maudhu' di dalam buku itu. 
Sementara sebagian ulama seperti Abu Al Farj bin Al Jauzi mengatakan 


, ” 


bahwa di sana terdapat hadits maudhu '. 


Abu Al Abbas berkata lagi, “Ketika diteliti, tidak ada yang salah 
dari kedua pendapat ini. Lafazh maudhu' bisa diartikan dengan sesuatu 
(riwayat) yang dibuat dan diciptakan secara dusta oleh pelakunya. Bila 
diartikan demikian maka tidak ada satupun hadits seperti ini di dalam A1 


Musnad Imam Ahmad — 


Musnad. Bahkan syarat perawi yang riwayatnya diterima juga 
dicantumkan dalam Al Musnad lebih kuat daripada syarat Abu Daud 
dalam Sunan-nya. Dalam Sunan-nya, terkadang Abu Daud meriwayatkan 
dari orang-orang yang ditolak dalam Al Musnad. Sementara dalam Al 
Musnad, Imam Ahmad tidak pernah meriwayatkan dari orang yang 
dikenal pernah berdusta, seperti Muhammad bin Sa'id Al Mashlub dan 
seumpamanya. Akan tetapi dia mau saja meriwayatkan dari orang yang 
dianggap lemah karena hafalannya tidak kuat. Dia tetap menulis dan 
memegang hadits perawi seperti ini. 

Sedangkan jika maudhu' dengan arti apa yang diketahui tidak ada 
kabarnya (maksudnya hanya disebutkan seorang perawi. Tidak ada yang 
menyebutkannya selain dia-penj) dan perawinya tidak sengaja berdusta 
namun hanya tersalah saja maka riwayat seperti ini ada di dalam Al 
Musnad. 


Di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i juga ada, bahkan 
di dalam Shahih Muslim dan Shahih Al Bukhari pun ada beberapa lafazh 
pada beberapa hadits yang termasuk dalam arti maudhu' ini. Namun 
imam Bukhari telah menjelaskan keadaannya di dalam Shahih-nya itu 
juga. 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Tentang hal ini telah 
dipaparkan secara sempurna dalam Al Musnad Al Ahmad.”) 


— Musnad Imam Ahmad 


PASAL 


KEUTAMAAN PENGUMPUL. HADITS-HADITS DALAM 
AL MUSNAD (IMAM AHMAD) DAN BIOGRAFI PARA 
PERAWI DALAM SANAD KAMI HINGGA SAMPAI KEPADA 
AHMAD BIN HANBAL 


Imam Ahmad, seorang imam kaum muslimin, imam yang paling 
zuhud, syaikh Islam, tokoh yang paling utama di masanya, syaikh 
sunnah, mempunyai jasa bagi umat, Abu Abdillah Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin 
Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Oasith bin Mazin bin Syaiban 
bin Dzuhal bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin 
Wail bin Oasith bin Hinb bin Afsha bin Du'my bin Jadilah bin Asad bin 
Rabi' ah bin Nizar bin Ma'id bin Adnan. 


Ada beberapa orang yang keliru. Mereka menjadikannya termasuk 
anak keturunan Dzuhal bin Syaiban. Padahal sebenarnya dia adalah anak 
Syaiban bin Dzuhal bin Tsa'labah. Dzuhal bin Tsa'labah ini adalah 
paman Dzuhal bin Syaiban. 


Garis keturunan Ahmad ini bertemu dengan garis keturunan 
Rasulullah SAW pada Nizar, sebab Rasulullah SAW adalah keturunan 
Mudhar, yakni Mudhar bin Nizar, sedangkan Ahmad bin Hanbal adalah 
keturunan Rabi'ah, yakni Rabi'ah bin Nizar, saudara Mudhar bin Nizar. 


Ibunya Ahmad adalah keturunan Syaiban juga, bernama Shafiah 
binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani, dari Bani Amir. Bapak 
Ahmad tinggal bersama mereka (Bani Amir) dan menikah dengan putri 
mereka. Abdul Malik (kakek ibu Ahmad) bin Sawadah bin Hind Asy- 
Syaibani termasuk salah seorang tokoh Bani Amir. Sukunya sering 
dikunjungi orang-orang dari kabilah Arab dan warganya suka menjamu 
mereka. 


Ahmad dilahirkan pada tanggal 20 Rabi'ul Awal 164 H di 
Baghdad. Saat masih dalam kandungan, dia dibawa dari Marwi ke 
Baghdad. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hafizh Abu Ya'la Al Khalili berkata, “Ahmad dilahirkan di Marwi, 
kemudian dibawa ke Baghdad saat masih bayi.” 


Bapak Ahmad yang berasal dari Bashrah adalah seorang tentara. 
Dia meninggal dunia dalam usia tiga puluh tahun, saat Ahmad masih 
kecil. Imam Ahmad berkata, “Aku tidak pernah melihat kakek dan 
bapakku.” 


Ahmad tumbuh dewasa di Baghdad dan sejak kecil dia sudah 
sangat antusias terhadap buku. Dia pernah mendengar (riwayat atau ilmu 
pengetahuan) dari Husyaim, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, 
Yahya Al Oaththan, Ubad bin Ubad dan ulama lain yang sezaman 
dengannya. Dia juga sempat mendengar di Irag, Hijaz, Syam dan Yaman. 

Imam Bukhari pernah meriwayatkan darinya dan mencantumkan 
riwayat dari seseorang dari Ahmad dalam Shahih-nya. Begitu juga 
Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah, (Abu Hatim Ar-Raziyan|, Abdullah dan 
saudaranya Shalih kedua putra Ahmad bin Hanbal dan sejumlah orang 
lainnya pernah meriwayatkan darinya. Orang terakhir yang meriwayatkan 
darinya adalah Abu Al Oasim Al Baghawi. 

Pertama kali Ahmad bin Hanbal mencari riwayat hadits adalah 
pada tahun 179 H, saat dia berusia enam belas tahun. 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku mendengar Abu Zur'ah 
berkata, “Bapakmu hafal satu juta hadits.” Ada yang bertanya, 
“Bagaimana kamu bisa tahu?” Dia menjawab, “Aku berdiskusi 
dengannya, lalu aku kumpulkan berdasarkan bab-bab.” 

Abu Ubaidah berkata, “Tokoh ilmu ada empat. Yang paling fagih 
adalah Ahmad.” Kemudian dia berkata lagi, “Aku tidak tahu ada yang 
lebih tahu tentang Islam sepertinya.” 

Ibnu Al Madini berkata, “Sesungguhnya Allah menguatkan agama 
ini dengan Abu Bakar Ash-Shiddig RA pada masa orang banyak yang 
murtad dan dengan Ahmad bin Hanbal pada masa terjadinya 
ujian/fitnah.” 

Yahya bin Ma'in berkata, “Demi Allah, tidak ada di bawah langit 
ini yang lebih fagih daripada Ahmad bin Hanbal dan tidak ada orang 
seperti Ahmad di timur maupun di barat.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Harmalah berkata, “Aku pernah mendengar Asy-Syafi'i berkata, 
“Tidak ada orang yang kutinggalkan di Baghdad yang lebih fagih, lebih 
wara” dan lebih alim daripada Ahmad”.” 


Seperti yang kunukil dari tulisan Hafizh Adz-Dzahabi, dia berkata, 
“Kepemimpinan dalam bidang fikih, hadits, keikhlasan dan kewara'an 
ada di tangannya (Ahmad bin Hanbal), bahkan para ulama sepakat bahwa 
dia adalah orang yang tsigah, dapat dijadikan pegangan dan juga imam.” 

Hafizh Adz-Dzahabi juga berkata, “Dia adalah seorang alim lagi 
zuhud pada masanya, periwayat hadits yang mendunia, mufti Irag, tokoh 
ahli sunnah, orang yang teguh dalam ujian dan hampir tidak ada orang 
yang sepertinya. Dia juga seorang yang terkemuka dalam ilmu dan amal,: 
serta dalam sikap berpegang teguh kepada hadits. Di samping itu dia juga 
memiliki akal yang cerdas, kejujuran yang kuat, keikhlasan yang teguh, 
takut juga muragabah kepada Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha 
Mengetahui, memiliki kepintaran, kecerdikan, hafalan dan pemahaman. 
Keluasan ilmunya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata juga tidak 
akan tuntas dituturkan dengan mulut ini.” 


Hafizh Adz-Dzahabi berkata lagi, “Dia bertubuh sedang dan 
berkulit kehitaman. Ada juga yang mengatakan bahwa tubuhnya tinggi, 
sering menggunakan pacar dan jenggutnya berwarna hitam. Dia sering 
memakai pakaian kasar, sarung dan serban. Sikapnya tenang, berwibawa 
dan terpancar rasa takut kepada Allah pada dirinya. Semoga Allah 
meridhainya.” 

Hafizh Adz-Dzahabi berkata lagi, “Ahmad bin Hanbal meninggal 
dunia pada hari Jum'at, 10 atau 11 Rabi'ul Awal 241 H, dalam usia 77 
tahun 10 hari.” 

Jenazahnya dihantar oleh manusia yang jumlahnya tak terhingga. 
Sebagian orang memperkirakan bahwa jumlahnya sekitar delapan ratus 
ribu orang, namun hanya Allah yang lebih mengetahui berapa jumlah 
sebenarnya. 

xx 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Perawi yang Meriwayatkan Al 
Musnad dari Penyusunnya, Ahmad bin Hanbal 


Abu Abdirrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal —semoga 
Allah merahmatinya— adalah seorang imam yang dapat dijadikan 
pegangan, hafizh lagi seorang pemuka, Adz-Dzuhali Asy-Syaibani Al 
Baghdadi, dia juga termasuk salah seorang tokoh ulama. 

Dilahirkan pada tahun 213 dan sejak kecil dia sudah mempelajari 


hadits, bahkan saudaranya Shalih bin Ahmad Al Oadhi, lebih muda 
darinya saat mempelajari hadits. 


Maha guru Abdullah bin Ahmad adalah Yahya bin Abdun yang 
termasuk salah satu sahabat Syu'bah. 


Dia meriwayatkan dari Outaibah bin Sa'id secara ijazah, namun 
jumlah gurunya secara keseluruhan lebih dari empat ratus orang. 
Sedangkan Al Musnad, tafsir, sikap zuhud, sejarah, ilal (mengenal 
kecacatan para perawi), sunnah, berbagai masalah dan lainnya, dia 
riwayatkan dari bapaknya. 

Di antara orang yang meriwayatkan dari putra Ahmad bin Hanbal 
ini adalah Abu Al Imam Ahmad, Abu Abdirrahman An-Nasa'i, Ibnu Abi 
Hatim, Ibnu Sha'id, Abu Awanah, Da”laj, Abu Bakar An-Najjad, Abu Al 
Gasim Al Baghawi, Abu Al Oasim Ath-Thabrani, Abu Ali bin Ash- 
Shawwaf, Al Oadhi Al Mahamili, Abu Al Hasan Ahmad bin Muhamamd 
Al Lubnani?, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abu Bakar Al Oathi'i dan 
sejumlah ulama lainnya. 

Dia juga mengumpulkan dan menyusun musnad bapaknya, serta 
memilih (untuk disisihkan) hal-hal yang tidak begitu penting dalam Al 
Musnad itu dan menambah sejumlah hadits yang dia riwayatkan dari 
guru-gurunya. 

Abbas Ad-Duwari berkata, “Pada suatu hari, aku bersama Ahmad 
bin Hanbal. Tiba-tiba anaknya Abdullah masuk, lalu Ahmad berkata, 
“Hai Abbas, Abu Abdirrahman ini telah menguasai begitu banyak ilmu 
pengetahuan.” 


2 Nisbat (penyandaran) kepada negeri Lubnan, sebuah distrik di Ashbahan, 
seperti yang termaktub dalam Al Musytabah karya Adz-Dzahabi, hlm. 452-453 
dan Mu 'jam Al Buldan, hlm. 7-338. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abu Zur'ah berkata, “Ahmad pernah berkata kepadaku, “Anakku 
Abdullah telah menguasai ilmu hadits. Dia hampir tidak pernah 
berdiskusi denganku kecuali apa yang tidak aku hafal”.” (Maksudnya, 
hampir semua yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang Ahmad bin 
Hanbal ketahui. Bila ada yang bertentangan, baru mereka mengadakan 
diskusi-penj.) 

Ibnu Ady berkata, “Kecerdasan Abdullah adalah karena bapaknya. 
Dalam dirinya, dia memiliki kesiapan untuk menerima ilmu pengetahuan. 
Dia menghidupkan ilmu bapaknya dengan perantara Al Musnad yang 
khusus dibacakan bapaknya kepadanya, sebelum dia membacakannya 
kepada orang lain. Dia tidak pernah menulis dari seseorang kecuali 
bapaknya telah memerintahkan bahwa dia boleh menulis dari orang 
tersebut.” 


Badar Al Baghdadi berkata, “Abdullah bin Ahmad adalah orang 
bijak putra orang bijak.” 

Khathib Al Baghdadi berkata, “Dia adalah orang yang tsigah, teguh 
pendirian dan mempunyai pemahaman.” 


Adz-Dzahabi berkata, “Dia memiliki beberapa karya. Di antaranya 
adalah As-Sunnah satu jilid, Al Jumal wa Al Wag'ah satu jilid, kitab 
tentang pertanyaan-pertanyaannya kepada bapaknya dan lain-lain.” 


Adz-Dzahabi juga berkata, “Seandainya dia menguraikan susunan, 
mempermudah dan memilih riwayat-riwayat dalam Al Musnad, pastilah 
dia dapat mempersembahkan karya yang sangat mulia.” 

Semoga Allah melahirkan seseorang yang mampu mengabdikan 
diri juga membuat bab pada perbendaraan agung ini, berbicara tentang 
para perawinya dan menyusun letak juga bentuknya. Al Musnad ini 
mengandung begitu banyak hadits nabawi. Hampir tidak ada satu 
haditspun yang pasti kecuali telah termaktub dalam 4! Musnad.” 


Adz-Dzahabi berkata lagi, “Sebagian besar hadits-hadits hasan 
terdapat dalam Al Musnad, sedangkan hadits-hadits gharib dan hadits- 
hadits yang memiliki kelemahan, Ahmad bin Hanbal hanya 
mencantumkan yang lebih populer dan meninggalkan (tidak 
mencantumkan) apa (hadits gharib dan yang memiliki kelemahan-penj) 
yang disebutkan dalam empat sunan, Mu 'jam Ath-Thabrani Al Akbar, Al 


Musnad Imam Ahmad — 


Ausath, dua Musnad Abi Ya'la, Musnad Al Bazzar, Musnad Bagi bin 
Makhlad dan seumpamanya.” 


Adz-Dzahabi berkata lagi, “Di antara keunggulan Musnad Al Imam 
Ahmad adalah sedikit sekali ditemukan berita (riwayat) yang cacat.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Mengenai susunan Al 
Musnad, pertama kali disusun oleh guru kami, tokoh para hafizh, imam 
yang shalih lagi wara”, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al 
Muhibb  Ash-Shamit —semoga Allah merahmatinya—. Dia 
menyusunnya sesuai dengan urutan para sahabat. Dia juga yang 
menyusun para perawi, seperti susunan kitab A/ Athraf. Dia telah 
berusaha sekuat tenaga untuk itu. 


Kemudian guru kami, seorang imam, sejarawan muslim dan 
penjaga Syam, Imaduddin Abu Al Fida Ismail bin Umar bin Katsir 
—semoga Allah merahmatinya— mengambil kitab yang sudah tersusun 
ini dari penyusunnya, lalu menambahkan beberapa hadits yang terdapat 
dalam Al Kutub As-Sittah, Mu'jam Ath-Thabrani, Musnad Al Bazzar, 
Musnad Abi Ya'la Al Mushili. Selanjutnya dia bekerja keras hingga 
membuahkan karya yang tiada tandingannya di alam ini. 

Dia telah menyempurnakan Al Musnad kecuali sebagian musnad 
Abu Hurairah, sebab dia meninggal dunia sebelum sempat 
menyelesaikannya. Apalagi sebelumnya kedua matanya menjadi buta. 


Dia pernah berkata kepadaku, “Aku terus mengerjakan Al Musnad 
walaupun pada malam hari. Lentera terus meredup hingga pandanganku 
pun hilang bersama padamnya api lentera. Semoga Allah melahirkan 
seseorang yang akan menyempurnakannya. Apalagi hal ini sangat 
mudah. Perlu diketahui bahwa di dalam Mu 'jam Ath-Thabrani Al Kabir 
tidak ada satupun musnad Abu Hurairah RA.' 


Aku mendengar bahwa ada sebagian tokoh mazhab Hanbali 
sekarang di Damaskus yang menyusun seperti susunan Shahih Al 
Bukhari. Dia adalah seorang syaikh, imam yang shalih lagi alim, Abu Al 
Hasan Ali bin Zaknun Al Hanbali, semoga Allah membalasnya dengan 
kebaikan dan membantunya untuk menyelesaikannya dengan baik, sebab 
Al Musnad adalah kitab hadits yang paling bermanfaat apalagi dia telah 
menyebutkan sanad-sanad haditsnya.) 


— Musnad Imam Ahmad 


Perawi dalam Al Musnad: 


Perawi yang tidak terdapat dalam Tahdzib Al Kamal telah 
dipaparkan secara khusus oleh ahli hadits lagi hafizh, Syamsuddin 
Muhammad bin Ali bin Husein Al Huseini, dengan bantuan guru kami 
Hafizh Abu Bakar Muhammad bin Al Muhibb pada apa yang kurang. 

Sedangkan perawi yang memang tidak dipaparkannya, aku 
paparkan dalam sebuah buku yang kuberi nama Al Magshad Al Ahmad fi 
Rijal Musnad Ahmad. Sayangnya sebagian isi buku tersebut telah hancur 
dalam sebuah musibah, lalu kutulis kembali secara ringkas. 


Saat Abdullah sakit keras, ada seseorang yang berkata kepadanya, 
“Di mana kamu ingin dikuburkan?” 

Dia menjawab, “Aku memiliki kabar yang shahih bahwa di distrik 
ini terdapat kubur seorang nabi. Berada di samping seorang nabi lebih 
aku sukai daripada berada di samping bapakku.' 


Abdullah wafat pada hari Ahad sembilan hari sebelum akhir bulan 
Jumadil Akhir tahun dua ratus sembilan puluh hijriah dalam usia 77 
tahun, seperti usia bapaknya. Semoga Allah merahmatinya.” 

«rx 


Al Oathi'i, Perawi yang Meriwayatkan 4! Musnad dari Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal: 


Hafizh Abu Abdillah Adz-Dzahabi pernah berkata, “Al Oathi'i 
adalah seorang ahli hadits, alim, banyak memberi manfaat, jujur dan 
orang yang banyak mempunyai riwayat bersanad di Baghdad, Abu Bakar 
Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Nama asli Hamdan adalah Ahmad bin 
Malik bin Syabib bin Abdullah Al Baghdadi, keturunan Malik namun 
bermazhab Hanbali. Dia tinggal di Oathi'ah Ad-Dagig dan tempat inilah 
yang menjadi nama belakangnya (Al Oathi'1). 

Dilahirkan pada bulan Muharram 274 H. Pertama kali mendengar 
hadits, dia sudah baligh berakal (mumayyiz) namun masih dalam 
bimbingan bapaknya. Dia mendengar dari Muhammad bin Yunus Al 
Kudaimi, Ibrahim Al Harbi, Ishag bin Hasan Al Harbi, Bisyr bin Musa 
Al Asadi, Abdullah bin Imam Ahmad, Idris bin Al Haddad, Abu Ya'la Al 
Mushili dan sejumlah ulama lainnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dia juga sempat merantau ke Bashrah, Kufah, Mosul dan Wasith, 
sambil terus menulis juga mengumpulkan dengan penuh kejujuran, patuh 
terhadap agama dan teliti terhadap setiap berita juga riwayat. 


Hakim adalah orang yang paling banyak mengambil riwayat 
darinya. Selain Hakim, ada juga Ad-Daruguthni, Ibnu Syahin, Ibnu 
Razgawaih, Ibnu Abil Fawaras, Oadhi Al Bagilani, Abu Bakar Al 
Burgani, Abu Nu'aim Al Ashbahani, Abu Ali bin Al Mudzhib dan 
sejumlah ulama lainnya seperti Abu Muhammad Al Jauhari, murid Al 
Oathi'i yang paling terakhir meninggal dunia. Sementara Al Oathi'i 
sendiri hidup sampai tahun 454 H. 


Al Oathi'i adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari 
putra Ahmad bin Hanbal. Darinyalah dia mendengar Al Musnad, Az-Zuhd 
(kezuhudan), Al Fadha'il Ash-Shahabah, At-Tarikh (sejarah) dan Al 
Masa 'il (masalah-masalah keagamaan).” 


Muhammad bin Husein bin Bukair berkata, “Aku mendengar Al 
Oathi'i berkata, “Abdullah bin Ahmad datang kepada kami, lalu paman 
bapakku Abu Abdillah bin Al Jashshash membaca di hadapannya. Saat 
itu Abdullah mendudukkanku di pangkuannya. 

Ada yang berkata kepada Abdullah bin Ahmad, “Apakah dia 
membuatmu merasa terganggu?”. Abdullah bin Ahmad menjawab, 
“Justeru aku mencintainya.” 

Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Ad-Daruguthni tentang Al Oathi'i. Maka dia menjawab, “Dia 
adalah orang yang tsigah lagi tokoh ahli zuhud. Aku pernah mendengar 
bahwa dia adalah orang yang doanya selalu terkabul.” 

Al Bargani berkata, “Aku melemahkan Al Oathi'i di hadapan Abu 
Abdillah Al Hakim. Maka dia membantah pernyataanku itu, bahkan dia 
memastikan kebaikan Al Oathi'i. Lalu dia berkata, “Dia adalah guruku.” 

Hakim juga berkata, “Dia adalah orang yang tsigah (terpercaya).” 

Khathib Al Baghdadi berkata, “Kami tidak pernah melihat 
seorangpun mengeyampingkannya untuk dijadikan sebagai hujjah 
(menjadikannya sebagai pegangan-penj).” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Dia wafat tujuh hari sebelum 
berakhir bulan Dzhul Hijjah tahun 368 H di Baghdad. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pada masanya ada empat orang yang sama nama: 
1) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al Oathi'i. 


2) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Ad-Dinauri yang mengambil riwayat 
dari Abdullah bin Muhammad Sinan. Sedangkan yang mengambil 
riwayat darinya adalah Ali bin Oasim bin Syadzan Ar-Razi dan 
lainnya. 


3) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Isa bin Zuraig Abu Bakar As- 
Sagthi Al Bashri yang mengambil riwayat dari Abdullah bin 
Ahmad Ad-Dauragi, sedangkan yang mengambil riwayat darinya 
adalah Abu Nu'aim Al Ashbahani. 

4) Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Ath-Tharsusi yang mengambil 
riwayat dari Abdullah bin Jabir Ath-Tharsusi dan lainnya, 
sementara yang mengambil riwayat darinya adalah Abdurrahman 
bin Abu Nashr Ad-Dimasygi dan lainnya 


Ini disebutkan oleh Hafizh Abu Al Oasim bin Asakir dalam Tarikh 
Dimasyg.”) 
xxx 


Ibnu Al Mudzhib, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad dari Al 
Oathi'i: 

Hafizh Adz-Dzahabi pernah berkata tentangnya, “Dia adalah 
seorang ahli hadits, alim lagi penasehat ulung, Abu Ali Hasan bin Ali bin 
Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Wahb bin Syabl bin Farwah At- 
Tamimi Al Baghdadi Ibnu Al Mudzhib. 


Lahir pada tahun 355 H dan mendengar Al Musnad pada usia 
sepuluh tahun dari Al Oathi'i. Dia juga mendengar beberapa juz buku 
dari Al Oathi'i dan dari Muhammad bin Muzhaffar, Ali bin Lu'lu' Al 
Warrag, Abu Muhammad bin Masi, Abu Bakar Al Warrag, Abu Bakar 
bin Syadzan, Ibnu Syahin, Ad-Daruguthni dan sejumlah ulama lain. 

Dia mencari ilmu, menulis juga meneliti sendiri, di samping juga 
mempunyai riwayat kitab 4z-Zuhd karya Imam Ahmad yang diambilnya 
(diriwayatkannya) dari Al Oathi'i. Dia meriwayatkan Fadha'il Ash- 
Shahabah (keutamaan para sahabat) karya Imam Ahmad dan tambahan- 


Musnad Imam Ahmad — s1) 


tambahannya juga lainnya lebih teliti, lebih tahu dan lebih baik dari Al 
Oathi'i. 

Orang yang paling banyak mengambil riwayat dari Ibnu Al 
Mudzhib ini adalah Abu Bakar Al Khathib. Selainnya ada juga Abu Al 
Fadhl bin Khairun, Ibnu Makula Al Amir, Abu Al Hasan bin Ath- 
Thuyuri, Ibnu Al Hushain dan lain-lain.” 


Al Khathib berkata, “Dia mengambil seluruh isi 4! Musnad dari Al 
Oathi'i. (Periwayatan) dengarnya benar, kecuali dalam beberapa juz. Dia 
hanya mencantumkan namanya di dalam sanad.” 


Al Khathib juga berkata, “Dia meriwayatkan 4z-Zuhd, padahal dia 
tidak memiliki buku asli. Dia hanya menyalinnya dengan tulisannya 
sendiri dan itu tidak bisa dijadikan acuan.” Adz-Dzahabi berkata setelah 
pernyataan ini, “Akan tetapi dia adalah orang yang jujur dan tidak punya 
kecacatan.” 

Kemudian Al Khathib berkata lagi, “Dia meriwayatkan hadits dari 
Al Oathi'i dari Abu Syu'aib Al Harrani yang tidak ada padanya.” Namun 
Adz-Dzahabi kembali berkata, “Mungkin ini hanya isu saja.” 


Al Khathib juga berkata, “Dia pernah bertanya kepadaku tentang 
sejumlah nama ulama, lalu dia menggabungkan nama-nama itu dengan 
keturunan mereka secara bersambung. Akupun melarangnya namun dia 
tidak mau berhenti melakukannya.” Adz-Dzahabi menjawab, “Itu hal 
yang dibolehkan namun memang tidak perlu dilakukan.” 


Ibnu Nugthah berkata, “Andai saja Al Khathib menyebutkan secara 
pasti di juz Al Musnad mana yang dikecualikan itu! Seandainya dia 
melakukan itu, tentu sangat berguna.” 


Ibnu Nugthah berkata lagi, “Kami telah menyebutkan bahwa 
musnad Fadhalah bin Ubaid dan musnad Auf bin Malik tidak terdapat 
dalam salinan Ibnu Al Mudzhib. Begitu juga hadits-hadits dari musnad 
Jabir yang dihapuskan namun telah diriwayatkan oleh Al Harrani dari Al 
Oathi'i.” 

Kemudian Ibnu Nugthah berkata lagi, “Seandainya benar Ibnu Al 
Mudzhib itu adalah orang yang mencantumkan namanya, pastilah dia 
juga mencantumkan apa yang kami sebutkan.” 


Kemudian Ibnu Nugthah berkata lagi, “Sesuatu yang 
mengherankan dari Al Khathib yang membuktikan perkataannya bertolak 


152 — Musnad Imam Ahmad 


belakang dengan perbuatan adalah dia meriwayatkan sebagian isi 4z- 
Zuhd dari Ibnu Al Mudzhib dan mencantumkannya dalam karya- 
karyanya!.” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Dalam tulisan Hafizh Al 
Mizzi —semoga Allah merahmatinya- ditemukan bahwa Ibnu Al Mudzhib 
melewatkan riwayat Al Oathi'i tentang hadits Fadhalah bin Ubaid dan 
Auf bin Malik Al Asyja'i dalam Al! Musnad yang termasuk dalam 
musnad orang-orang Syam. Hafizh Al Mizzi berkata, “Karena hadits- 
hadits mereka itu tidak terdapat pada riwayat Ibnu Al Mudzhib”.”) 


Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Abu Al Fadhl bin Khairun berkata, 
“Cukup dia sebagai orang yang kamu utamakan dan kamu akui memiliki 
ilmu pengetahuan. Aku telah mendengar dari Ibnu Al Mudzhib semua 
yang dimilikinya.” Lalu dia berkata, “Dia wafat pada tanggal 19 Rabi'ul 
Akhir 444 H.” 


tx 


Ibnu Al Hushain, Perawi yang Meriwayatkan 4! Musnad dari Ibnu 
Al Mudzhib: 


Hafizh Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah seorang tokoh, alim 
besar yang diakui dan orang yang banyak mempunyai riwayat bersanad 
di Irag, Abu Al @asim Hibatulllah bin Muhammad bin Abdul Wahid bin 
Ahmad bin Abbas bin Hushain Asy-Syaibani Al Baghdadi Al Katib, 
paman —dari pihak ibu— menteri Adil Aunuddin bin Hubairah. 


Ibnu Al Hushain pernah berkata, “Aku lahir pada tanggal 4 Rabi'ul 
Awal 432 H. Mendengar seluruh 4! Musnad dari Ibnu Al Mudzhib di 
akhir tahun 437 H. Aku juga mendengar Al Ghailaniyat yang berjumlah 
sebelas juz darinya.” 


Ibnu Al Hushain yang sempat mengajar di beberapa majlis atas 
permintaan Ibnu Nashir yang kepadanya dia membacakan 4! Musnad ini 
juga mendengar dari Abu Muhammad Husein bin Mugtadir, Abu Al 
Oasim At-Tanukhi, Abu Thayyib Ath-Thabari dan lain-lain. 

Banyak hafizh dan imam di masanya yang mendengar dari Ibnu Al 
Hushain. Di antara mereka adalah Abu Al Fadhl bin Nashir yang 
beberapa kali Ibnu Al Hushain membacakan 4! Musnad kepadanya. Di 
antara mereka lagi adalah Abu Thahir As-Salafi, Abu Al Ala' Al 


Musnad Imam Ahmad — 153) 


Hamdani, Abu Al Oasim bin Asakir, saudaranya Ash-Sha'in, Abu Musa 
Al Madini, Oadhi Al Oudhah (hakim agung) Abu Al Hasan bin Ad- 
Damghani, Oadhi Al Gudhah Abu Sa'id bin Abi Ashrun, Imam Abu Al 
Farj bin Al Jauzi, Syaikhu Syuyukh (maha guru) Abu Ahmad bin 
Sakinah, Abdullah bin Abil Majd Al Harbi, Abu Al Abbas Al Manda'i, 
Lahig bin Haidarah, Husein bin Abi Nashril Faridh, Umar bin Jurairah”', 
Mubarak bin Mukhtar, Gadhi Ubaidullah bin Muhammad As-Sawi, Abu 
Muhammad bin Khasyab An-Nahwi, Abu Muhammad bin Syadagaini, 
Ali bin Muhammad Al Khawi Al Wa'izh, Abdullah bin Ahmad Al 
Umari, Abu Ali Hanbal bin Abdullah Ar-Rashafi dan sejumlah ulama 
lain seperti Abu Hafsh Umar bin Thabarzad. 


Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata, “Ibnu Hushain adalah orang yang 
kuat agamanya, benar dengarnya, banyak riwayatnya dan banyak orang 
yang mengambil riwayat darinya. Di antara orang yang mengambil 
riwayat darinya adalah Ma'mar bin Fakhir, Ibnu Asakir dan lain-lain. 
Mereka menyebutnya sebagai orang yang benar, amanah dan baik.” 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Dia adalah orang yang tsigah.” 


Ibnu Hushain wafat pada tanggal 14 Syawal 525 H dan 
dikebumikan di pekuburan Bab Harb, berdekatan dengan Bisyr Al Hafi — 
semoga Allah merahmati mereka berdua-. 


xx 


Hanbal, Perawi yang Meriwayatkan 4/ Musnad dari Ibnu Al 
Hushain: 


Hanbal —semoga Allah merahmatinya— adalah seorang yang 
banyak punya hadits bersanad, shalih lagi baik dan orang yang terbanyak 
punya hadits bersanad di Irag, Abu Ali Hanbal bin Abdullah bin Farj bin 
Sa'adah Al Wasithi Al Baghdadi Ar-Rashafi Al Mukabbir. 


Hanbal lahir pada tahun 511 H. Sesaat mendapatkan seorang anak, 
bapaknya segera pergi menemui Syaikh Islam Abdul Oadir Al Kailani, 
lalu memberitahukan bahwa dia mendapatkan seorang putra. Syaikh 


24 Demikian yang tertulis pada aslinya dan yang tercantum dalam Al! Musytabah 


karya Adz-Dzahabi hlm. 106. Jurairah, kata dalam bentuk tashghir ini yang 
merupakan gelar Umar bin Muhammad Al Oaththan. Adz-Dzahabi juga 
menyebutkan bahwa dia wafat pada tahun 600 H. 


— Musnad Imam Ahmad 


Islam inipun berkata, “Beri nama anakmu itu dengan nama Hanbal dan 
perdengarkan Al Musnad kepadanya, sebab dia akan menjadi orang yang 
disegani dan menjadi pegangan.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Ini merupakan salah satu karamat 
(keistimewaan) Syaikh Islam Abdul Oadir Al Kailani.” 


Pada saat Hanbal berusia dua belas tahun, bapaknya 
memperdengarkan seluruh 4! Musnad dari Ibnu Al Hushain dengan 
bacaan Abi Muhammad bin Khasyab, bacaan yang fasih lagi jelas, 
tepatnya pada bulan Rajab dan Sya'ban tahun 523 H. 


Bapaknya Hanbal sendiri adalah seorang hamba Allah yang shalih, 
suka membantu kepentingan kaum muslimin juga kebutuhan mereka, 
suka mengajak kepada perbaikan jalan dan membantu orang-orang yang 
membutuhkan pertolongan. 


Kemudian Hafizh Abu Thahir bin Al Anmathi berkata dalam 
sebuah tulisan tangannya, “Aku terus mengikuti perkembangan 
periwayatan dengarnya Hanbal pada 4! Musnad yang dibacakan dari 
beberapa salinan juga tulisan para imam, sampai aku mengakui 
bersambungnya periwayatan dengar Hanbal pada Al Musnad, selain 
beberapa juz dari awal musnad Ibnu Abbas. Aku menyaksikan kutipan 
pernyataan periwayatan dengarnya pada tulisan orang yang dapat 
dipercaya. Aku mendengar seluruh Al Musnad darinya di Baghdad dalam 
lebih dari dua puluh kali pertemuan. 


Kemudian aku menyarankannya untuk merantau ke Syam. Aku 
berkata kepadanya, “Kamu akan mendapatkan sesuatu dari dunia dan 
manusia pasti akan menghormatimu.' 


Dia menjawab, “Jangan paksa aku. Demi Allah, aku tidak akan 
merantau karena mereka dan karena apa yang didapatkan dari mereka. 
Aku merantau hanya demi pengabdian kepada Rasulullah SAW. Aku 
akan meriwayatkan hadits-hadits beliau di negeri yang belum sampai 
hadits-hadits beliau.” 


Ketika Allah mengetahui niat baiknya, Diapun membuat orang- 
orang menghormatinya dan menggerakkan keinginan untuk mendengar 
darinya. Sejumlah manusiapun berkumpul untuk mendengar darinya, 
hingga tidak ada satu majlispun di Damaskus yang seperti majlisnya.” 


Musnad Imam Ahmad — 5s 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Pembacaan itu berlangsung 
dalam beberapa kali pertemuan dan berakhir di bulan Shafar 603 H.”) 


Hafizh Abu Thahir bin Al Anmathi juga berkata, “Sesekali Hanbal 
menyampaikan Al Musnad di suatu distrik dan pada kali yang lain di 
masjid jami” Al Muzhaffari. Majlis itu sesak oleh manusia, bahkan sultan 
raja agung dan keluarganya juga ikut mendengarkan. Begitu juga Abu 
Umar Az-Zahid dan seluruh bangsawan. 

Para ulama besar juga meriwayatkan Al Musnad darinya, seperti 
syaikh, ahli fikih di Ba'labakka dan gadhi dalam mazhab Hanafiah 
Syamsuddin Abdullah bin Atha', Syaikh Tagiyuddin bin Abi Al Yusr, 
Syaikh Syamsuddin bin Gudamah, Syaikh Syamsuddin Abu Al 
Ghana'im bin Ghilan, Syaikh Abu Al Abbas bin Syaiban, Syaikh 
Fakhruddin bin Al Bukhari dan perempuan shalihah Zainab binti Makki. 


Sedangkan jumlah orang yang menceritakan sebagian Al Musnad 
darinya banyak sekali. Di antara mereka adalah Kamal Abdurrahim bin 
Abdul Malik, Abu Bakar bin Muhammad Al Harawi, Ibnu Al Bukhari, 
Ibnu Khalil, Ibnu ad-Dabitsi, Khathib Murad, Syaikh Dhiya', Abu Ali Al 
Bakri, Ya'gub bin Mu'tamid dan Abdul Wahhab bin Muhammad. 


Saat kembali ke kampung halaman, Hanbal melewati Halab maka 
diapun menyampaikan Al Musnad di sana. Kemudian melewati Mosul, di 
sanapun dia menyampaikan 4/ Musnad. Lalu Irbil, baru kemudian dia 
masuk Baghdad dengan membawa begitu banyak kebaikan. 


Hanbal wafat di Rashafah pada pertengahan bulan Muharram 604 
H dalam usia 93 tahun. Semoga Allah merahmatinya. 


xx 


Ibnu Al Bukhari, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad dari 
Hanbal: 


Ibnu Al Bukhari -—semoga Allah merahmatinya- adalah seorang 
syaikh, imam, alim, ahli hadits, ahli fikih lagi shalih, tsigah lagi 
terpercaya, Ali Fakhruddin Abu Al Hasan bin Ahmad bin Abdul Wahid 
bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ismail bin Manshur As-Sa'di Al 
Magdisi Al Hanbali, lebih dikenal dengan Ibnu Al Bukhari, sebab 
bapaknya Syamsuddin Ahmad merantau ke Bukhara dan belajar di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dia lahir pada akhir tahun 595 H dan pada tahun 596 H, sejumlah 
ulama memberinya ijazah. Ijazah itu tertulis dari Khurasan, Persia, 
Ashbahan, Baghdad, Mesir, Syam dan lain-lain. 


Dalam komentarnya terhadap Tariikh Baghdad, guru kami Hafizh 
Tagiyuddin Abu Al Ma'ali Muhammad bin Rafi As-Sulami berkata, 
“Abu Al Hasan bin Abil Abbas Ash-Shalihi bergelar Fakhruddin bin 
Syamsuddin Al Hanbali (kebanggaan agama putera matahari agama, 
bermazhab Hanbali) yang lebih dikenal dengan Ibnu Al Bukhari. 


Dia mendengar dari Abu Hafsh Umar bin Muhammad bin 
Thabrazad, Hanbal bin Abdullah Ar-Rashafi, Zaid bin Hasan Al Kindi, 
Khidr bin Kamil bin Salim bin Subai', Abu Abdillah Muhammad bin 
Abdullah bin Banna', OGadhi Abu Al Oasim Abdushshamad bin 
Muhammad bin Al Harastani, Daud bin Ahmad bin Mula'ib, Abu Al 
Futuh Muhammad bin Ali bin Al Jalajili, Muhammad bin Umarun Al 
Bakri, Abu Al Muhasib Muhammad bin Kamil bin Asad At-Tanukhi, 
Abu Al Haram Makki bin Rayan Al Maksini, Abdul Majid bin Zuhair Al 
Harbi, Abu Al Ma'ali Muhammad bin Wahb bin Zanaf, Abu Al Husein 
Ghalib bin Abdul Khalig Al Hanafi, Abu Mas'ud Abdul Jalil bin 
Mandawaih Al Ajhani, Abu Al Abbas Hibatullah bin Ahmad Al Ka'fi, 
Abu Al Ma'ali As'ad, Abu Muhammad Abdul Wahab bin Manja At- 
Tanukhi, Abu Al Oasim Ahmad bin Abdullah Al Aththar, Abu Al Fadhl 
Ahmad bin Muhammad bin Sayyiduhum, Abu Muhammad Hibatullah 
bin Khidr bin Thawus, Abu Al Majd Muhammad bin Husein Al 
Oazwaini, Abu Umar Muhammad dan Abu Muhammad Abdullah kedua 
putra Ahmad bin Oudamah, Sittul Katibah Ni'mah binti Tharrah dan 
Ummul Fadhl Zainab binti Ibrahim Al Oisiyah. 


Di Baghdad dia mendengar dari Abu Al Fadhl Abdussalam bin 
Abdullah ad-Dahri, Abu Hafsh Umar bin Karam Ad-Dainuri dan lain- 
lain. 


Di Baitul Magdis dia mendengar dari Hasan bin Ahmad Al Awgi 
dan Umar bin Badar bin Sa'id Al Mushili. Di Mesir dia mendengar dari 
Abu Al Barakat Abdul Oawi bin Habbab dan Husain bin Yahya bin Abu 
Ruwad. Di Kairo dia mendengar dari Murtadha bin Afif. Di Iskandariah 
dia mendengar dari Zhafir bin Thahir bin Syahm, Ja'far bin Ali Al 
Hamdani, Husain bin Yusuf Asy-Syathibi, Abdul Wahhab bin Rawwah, 


. Musnad Imam Ahmad — 


Abdurrahman bin Makki Sabath As-Salafi, sedangkan di Halab dia 
mendengar dari Yusuf bin Khalil dan Umar bin Sa'id bin Makhmasy. 


Ulama Ashbahan yang memberinya ijazah adalah Abdul Makarim 
Ahmad bin Muhammad Al Luban, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad 
Ash-Shaidalani dan lain-lain. 


Ulama Baghdad yang memberinya ijazah adalah Abu Al Farj 
Abdurrahman bin Ali bin Al Jauzi, Yusuf bin Mubarak Al Khaffaf, 
Hibatullah bin Sabath, Abdullah bin Dahbal bin Karah, Mubarak bin 
Ma'thusy, Dhiya" bin Kharif, Abdurrahman bin Abi Yasir dari Mallah 
Asy-Syathth. 

Sedangkan ulama Damaskus yang memberi ijazah adalah Barakat 
Al Khusyu'i. 

Pada tahun 632 H, sejumlah hafizh mendengar dan meriwayatkan 
darinya. 

Orang yang memperdengarkan riwayat kepadanya adalah Hafizh 
Rasyiduddin Ali bin Yahya Al Aththar, sementara yang mendengar 
darinya adalah Al Mundziri Abdul Azhim, Gadhi Badaruddin bin 
Jama'ah, Abu Muhammad Al Haritsi, Abu Al Hajjaj Al Mizzi, Abu 
Muhammad Al Halabi, Al Barazali, Abu Hasan bin Ali bin Al Aththar, 
Syaikh Tagiyuddin bin Taimiyah, Abu Al Hasan Ali bin Hasan Al 
Umuri, Shalih bin Mukhtar Al Asnawi, Abu Muhammad Abdul Aziz Al 
Baghdadi dan Abu Umar Nashruddin kedua putera pamanku (sepupuku), 
Wahb dan Hammam kedua putera Munabbih, anak pamanku yang lain 
Syafi' bin Muhammad, Abu Al Fadhl Abdul Ahad bin Sa'dullah bin 
Najih Al Harrani, Abu Ishag Ibrahim bin Ali yang lebih dikenal dengan 
Abdul Hag Al Hanafi, Abdul Karim bin Abdunnur Al Halabi, Ahmad bin 
Ya'gub bin Ahmad Ash-Shabuni dan bapaknya, Oadhi Al Oudhah 
Izzuddin Muhammad bin Sulaiman bin Hamzah, Oadhi Syamsuddin 
Muhammad bin Abu Bakar bin Nagib.” 


Hafizh Tagiyuddin Abu Al Ma'ali Muhammad bin Rafi As-Sulami 
juga berkata, “Dalam Mu 'jam-nya, Al Fardhi berkata dan dari tulisannya 
aku nukil, “Ibnu Al Bukhari adalah seorang penghuni kaki bukit Gasiyun, 
syaikh, alim, ahli fikih, ahli zuhud, abid (suka beribadah), pemilik 
riwayat bersanad dan banyak meriwayatkan, tenang, sabar saat 
membacakan hadits dan memuliakan penuntut ilmu, lebih sering berada 


— Musnad Imam Ahmad 


di dalam rumah, menekuni ibadah dan bak gudang ilmu juga hadits, 
gudang riwayat dan periwayatan. Dia adalah pemilik hadits bersanad 
pada masanya, tujuan perjalanan di zamannya dan yang mempertemukan 
orang-orang kecil dengan orang-orang besar, cucu dan kakek. Dia telah 
menyampaikan hadits selama kurang lebih enam puluh tahun. Hanya dia 
yang meriwayatkan dari begitu banyak guru, baik secara dengar dan 
ijazah.” Selesai perkataan Al Fardhi. 


Kemudian guru kami Ibnu Rafi' berkata lagi, “Hafizh Abu Al 
Abbas Ahmad bin Muhammad Azh-Zhahiri meriwayatkan sebuah 
mu'jam kepada Ibnu Al Bukhari. Dia menyampaikan mu'jam itu 
beberapa kali. Ibnu Al Bukhari hafal Mugni' dan pernah membacakannya 
di hadapan penyusunnya, yaitu Syaikh Muwaffiguddin bin Gudamah, 
tahun 616 H. Lalu dia memahami dan menyibukkan diri dengannya. 


Ibnu Al Bukhari juga adalah seorang tokoh yang shalih, cerdas, 
kuat beragama, memuliakan ahli hadits, hafal banyak hadits, cerita-cerita 
langka, peperangan dan kata-kata mutiara. Hanya dia yang paling banyak 
memiliki riwayat secara dengar maupun secara ijazah. Dia adalah orang 
terakhir yang meriwayatkan dari Ibnu Thabrazad secara dengar.” Inilah 
yang kunukil dari tulisan guru kami Ibnu Rafi. 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “AI Musnad pernah beberapa 
kali dibaca di hadapan Ibnu Al Bukhari. Terakhir kalinya pada tahun 689 
H. Saat itu, sejumlah orang mendengar darinya dengan bacaan Imam 
Kamaluddin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Asy-Syarisyi, di 
antara mereka adalah guru kami Ummu Muhammad Sittul Arab binti 
Muhammad dan guru kami Shalahuddin Muhammad bin Ahmad Al 
Madkur. 

Selain 4l Musnad, mereka juga mendengar darinya semua yang 
diriwayatkan oleh Azh-Zhahiri, Asy-Syama “il karya At-Tirmidzi dan lain- 
lain. 

Dia terus menyampaikan hadits hingga wafat pada hari Rabu, 2 
Rabi'ul Akhir 696 H di bukit Oasiyun, kota Damaskus dan dikebumikan 
pada hari itu juga di kaki bukit tersebut, di samping kubur bapaknya — 
semoga Allah merahmati mereka berdua-.”) 

ak ok ok 


Musnad Imam Ahmad — 


Guru Kami Shalahuddin, Perawi yang Meriwayatkan Al Musnad 
dari Ibnu Al Bukhari: 

Dia adalah seorang syaikh shalih lagi jujur, kuat beragama lagi 
berprilaku baik, banyak punya riwayat bersanad, tujuan perjalanan, satu- 
satunya pemilik riwayat bersanad di dunia Abu Abdillah, ada yang 
mengatakan Abu Umar Muhammad bin Syaikh Tagiyuddin Abu Al 
Abbas Ahmad bin Syaikh Izzuddin Abu Ishag Ibrahim bin Syaikh 
Syarafuddin Abu Muhammad Abdullah bin Syaikh Islam Abu Umar 
Muhammad bin Ahmad bin Gudamah bin Nashrullah Al Magdisi Al 
Hanbali. 


Lahir pada tahun 683 H, mungkin ada yang menulis 684, tetapi itu 
keliru. Sejak kecil dia sangat diperhatikan. Dia sering diperdengarkan 
banyak riwayat dari Syaikh Fakhruddin bin Al Bukhari. 

Dia juga sering mendengar dari Syaikh Tagiyuddin Ibrahim bin 
Fadhi Al Wasithi dan saudaranya Muhammad, Syamsuddin Muhammad 
bin Kamal Abdurrahman bin Abdul Wahid Al Magdisi, Syaikh 
Tagiyuddin Ahmad bin Mu'min Ash-Shuri, Isa bin Abu Muhammad Al 
Maghazi, Izz Ismail bin Farra dan lain-lain. 

Syaikh Sulaiman Al Yasufi pernah meriwayatkan kepadanya 
sebuah kumpulan riwayat dari guru-guru yang dia dengar secara langsung 
dan akulah yang membacakan riwayat-riwayat tersebut untuknya. 

Sementara itu An-Najm Abu Al Fath Yusuf bin Mujawir, 
Abdurrahman bin Zaman, Zainab binti Makki, Zainab binti Ilm dan lain- 
lain memberi ijazah kepadanya, lalu dia menyampaikan hampir semua 
riwayat yang didengarnya. 

Guru kami Shalahuddin adalah seorang hamba Allah yang khusyu 
lagi suka beribadah dan dari keluarga perawi hadits, ilmuan juga orang- 
orang shalih. Dia, saudara, bapak, kakek, buyut dan kakek buyutnya 
adalah perawi hadits -semoga Allah merahmati mereka—. Dia juga 
seorang yang cerdas, apabila dibacakan sebuah hadits kepadanya, dia 
dapat langsung hafal. 

Dia belajar di sekolah bapak kakeknya Abu Umar di sebuah kaki 
bukit selama lebih dari 60 tahun. Mendengar hadits sekitar lima puluh 
tahun, lalu banyak imam juga hafizh yang mendengar darinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aku terus bersamanya dan selalu mengunjunginya sejak tahun 770 
H, juga sering memperdengarkan hadits kepadanya. Aku tidak pernah 
meninggalkan satupun dari riwayat-riwayat yang didengarnya bila aku 
mengetahuinya kecuali pasti aku membacanya atau aku perdengarkan 
kepadanya. 


Aku juga membacakan kepadanya sejumlah riwayat-riwayatnya 
secara ijazah dan aku sering memilih beberapa hadits dari Al Mu 'jam Al 
Kabir karya Ath-Thabrani lalu aku membacakan hadits-hadits tersebut 
kepadanya. 


Pada mulanya, dia susah untuk diperdengarkan, namun kemudian 
dia mudah untuk diperdengarkan baik malam maupun siang. Dia tidak 
pernah menolak orang yang ingin memperdengarkan hadits kepadanya 
pada waktu kapanpun, bahkan dia menikmatinya dengan pendengaran, 
penglihatan juga akalnya hingga menemui ajal. 


Aku mengambil seluruh 4! Musnad darinya dengan bacaanku dan 
bacaan orang lain selainku selama kurang lebih tujuh tahun. Sebabnya, 
salinan asli yang harus diperdengarkan kepadanya adalah tulisan Hafizh 
Dhiya' yang terkadang sebagiannya saja yang ada. Sementara guru kami 
Hafizh Syamsuddin bin Muhibb menganjurkan kami agar mendengar Al 
Musnad dari tulisannya. 


Dia berkata, “Jangan pernah kalian meragukan bahwa Hafizh 
Dhiya' telah memperdengarkan seluruh Al Musnad kepada Ibnu 
Bukhari.” 

Namun kami juga pernah membacanya dari salinan Al Badzaraiyah 
karena sangat jelas dan sebagian ahli hadits telah menelitinya. 


Sayangnya, guru kami tidak memberikannya sedikitpun 
(meriwayatkannya/mengizajahkan) kecuali setelah susah payah. Oleh 
kerena itulah waktu penyelesaian menjadi lama. 


Syaikh Sulaiman Al Yasufi, Syaikh Badaruddin Muhammad bin 
maktum, Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Imaduddin bin Al 
Husbani, Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Syaikh Ala' Hajji, ahli hadits 
Syamsuddin Muhammad bin mahmud bin Ishag Al Halabi, Syaikh Imam 
Nashiruddin Muhammad bin Asya'ir Al Halabi, Syaikh Jamaluddin 
Muhammad bin Zhahirah Al Makki, sahabat kami Abu Abdillah 
Muhammad bin Muhammad bin Maimun Al Balawi Al Andalusi, tokoh 


Musnad Imam Ahmad — 


ahli fikih Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Sa'ad bin Saga' Al 
Maliki dan lain-lain juga memperdengarkan Al Musnad secara sempurna 
kepada guru kami Shalahuddin. Sementara yang memperdengarkan 
sebagian saja sangat banyak. 


Menyangkut jilid kedua dari musnad Abu Hurairah, musnad 
Abdullah bin Amru bin Ash sampai musnad Abu Ramtsah sekitar tiga 
lembar, dia tidak menyatakan dengarnya, begitu juga pada musnad orang- 
orang Kufah, musnad Ibnu Mas'ud, musnad Ibnu Umar, musnad orang- 
orang Syam, musnad orang-orang Makkah dan orang-orang Madinah, 
karena kami tidak menemukan salinan Hafizh Dhiya yang memuat 
semua itu. 


Kamipun hanya membacakan hadits-hadits itu kepadanya sembari 
mengatakan: “Secara ijazah, jika tidak secara dengar”. 

Sebelum wafatnya, muncul dua jilid itu dengan tulisan Hafizh 
Dhiya' dan dalam dua jilid itu terdapat dasar dengarnya. Hafizh Ibnu Al 
Muhibb pun berkata kepada kami, “Bukankan sudah aku katakan bahwa 
dia mendengar semua Al Musnad?!”. 


Setelah Syaikh Shalahuddin wafat, muncul penutup Al Musnad 
dengan tulisan Hafizh Dhiya' juga dan terbukti dengarnya (maksudnya 
menerima hadits dengan mendengarnya langsung). Para penuntut 
haditspun merasa senang dengan hal tersebut. Ketika itu kami berkata 
kepada guru kami Hafizh Abu Bakar Al Muhibb, “Apakah saat kami 
meriwayatkan, kami harus mengatakan: “Secara ijazah jika tidak secara 
dengar, kemudian nampak dengarnya?” 

Dia menjawab, “Tidak perlu. Seperti itu pula yang terjadi pada 
Sunan Ibni Majah karya Abu Zur'ah Thahir bin Hafizh Abu Thahir 


Muhammad Al Magdisi. Para tokoh hafizh memfatwakan tidak perlu 
mengatakan kata-kata tersebut.” 


Anehnya, orang seperti syaikh ini mau meriwayatkan Al Musnad 
yang agung dan hampir tidak ada sebuah kitab hadits yang 
menandinginya ini, padahal tidak ada dalam keinginan para penguasa 
juga para pimpinan untuk mengumpulkan orang-orang dewasa, kaum 
muda maupun anak-anak untuk mendengarkannya, agar mereka dapat 
mengambil manfaat seperti orang-orang sebelum mereka, hingga 
kemuliaannya sampai kepada kita. 


— Musnad Imam Ahmad 


Keinginan sudah lemah, keadaan sudah berubah dan zaman pun 
sudah tua. Oleh karena itu, aku tidak tahu ada orang di muka bumi ini 
yang meriwayatkan Al Musnad dari syaikh ini selain aku. Tidak ada daya 
dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. 

Sesungguhnya sekalipun aku mulia dengan beberapa ilmu 


dan sekalipun mereka berkata tentang aku, “Dia seorang yang memiliki 
keutamaan” 
Sekalipun aku berada di sanad tertinggi, namun katakanlah, 
“Sungguh tidak sebanding dengan orang yang ditinggikan.” 
Guru kami Shalahuddin wafat pada hari Sabtu tanggal 14 Syawal 
780 H di rumahnya, di tempat ibadah orang-orang bermazdhab Hanbali, 
di sebuah kaki bukit dan dikebumikan pada hari Ahad di kubur kakeknya 
Syaikh Abu Umar di kaki bukit Oasiyun. Sejak kematiannya, hadits 
menjadi kurang diminati. 
1x 


Di antara keindahan hadits dan keindahan ahli penyampaian hadits 
adalah apa yang kusebutkan dalam buku karyaku yang berjudul A4! 
Bidayah fi Ulum Ar-Riwayah, bahwa Hafizh Zakiyuddin Abdul Azhim 
Al Mundziri meriwayatkan dari Ibnu Al Bukhari dan dia sebutkan dalam 
kumpulan guru-gurunya. Hafizh Zakiyuddin Abdul Azhim Al Mundziri 
ini wafat pada tahun 656 H. 


Orang yang meriwayatkan dari Ibnu Al Bukhari adalah guru kami 
Shalahuddin yang wafat pada tahun 780 H. Jarak wafat kedua orang ini 
adalah seratus dua puluh empat tahun. 

xxx 


Tentang Al Musnad, periwayatan dan perawinya, penyusun 
menceritakannya dalam senandung syair berikut: 


Hadits Nabi, orang terpilih adalah sebaik-baik berita bersanad 
Dan Sunnah beliau yang bercahaya adalah berita bersanad yang paling 
mulia 
Beruntunglah orang yang hadits sebagai slogannya 


Musnad Imam Ahmad — 


Dan bergembiralah orang yang berpanutan dengan khabar (hadits) 
Sungguh beruntung orang yang Nabi sebagai teman dialog malamnya 
Dan dengan cahaya beliau dalam kegelapan malam dia berjalan 
Kitab Al Musnad adalah lautan karya orang yang ridha 
Putera Hanbal, tokoh agama lagi pemilik hadits bersanad 
Memuat semua mutiara hadits orang terpilih 
Dan mengumpulkan mutiara dengan rapi 
Tidak ada kitab jami' shahih seperti milik Al Bukhari 
Dan tidak ada kitab musnad yang menyamai Musnad Ahmad 
Seorang imam pembawa petunjuk bagi manusia lagi sebaik-baik penutan 
Sangat agung lagi pemberi petunjuk bagi seluruh makhluk 
Dia sangat penyabar dan penghiba dalam masa ujian yang menjadi 
Teladan besar bagi setiap pencari petunjuk 
Cukuplah baginya pujian asy-Syafi'i 
Maha suci Allah Yang memberi keistimewaan itu hanya kepadanya 
Dia pernah merantau ke timur dan ke barat 
Dan melewati lembah satu per satu 
Jumlah gurunya sekitar tiga 
Ratusan, tidak termasuk guru anaknya 
Dan sekitar delapan ratusan sahabat 
Yang dimuatnya seperti yang telah kuteliti, dalam Al Musnad ini 
Orang seperti lautan ini menyebutkan tujuh ratus ribuan hadits tanpa 
ragu 
Dia telah menghadirkan imam lagi pegangan yang dapat diikuti 
Apabila mereka berbeda dalam hal Sunnah. Oleh karena itu ikutilah dia 
Pada masa itu, haditsnya paling tinggi lagi paling shahih 
Dengan berkat kejujuran orang rela ini dan satu per satu sanadnya 
Aku dengan kehendak Allah, meriwayatkannya 
Secara sempurna, hanya aku yang melakukannya di dunia ini 


— Musnad Imam Ahmad 


Secara dengar sebagiannya, dan sebagian lagi secara baca 
Di hadapan guruku yang baik lagi shalih Muhammad 
Dari Ibnu Al Bukhari dari riwayat Hanbal 
Dari Hibatullah tokoh lagi banyak punya massa 
Dari Hasan bin Mudzhib dari Ahmad 
bin Hamdan dari cendikiawan, imam lagi orang yang selalu benar 
Dialah Abdullah bin Hanbal 
Orang ini dari bapaknya Syaikh Islam Ahmad 
Antaraku dan Imam Ahmad ada tujuh orang 
Yang adil sekalipun mereka meriwayatkan beragam cerita 
Aku ijazahkan kepada setiap pendengar dan pembaca 
Riwayat yang aku sampaikan tanpa ragu 
Dan semua yang kumiliki daripada syair maupun uraian, juga setiap 
Yang aku kumpulkan dan kususun dalam segala bidang 
Wahai pembaca dan pendengar, inilah Al Musnad 


Hendaklah kamu bersyukur kepada Yang Maha Penyayang Tuhan-mu 
dan pujilah Dia 


Karena taufik-Nya. Hari penyelesaian Al Musnad ini 
Tepat saat aku berada di tanah haram yang suci, mulia lagi agung 
Pada sebelas bulan malam maulid Nabi 
Oleh karena itu berbahagialah aku pada hari besar juga hari maulid itu 
Kepada beliau shalawat Allah kemudian salam-Nya 


Dan kepada keluarga beliau juga sahabat, orang-orang terbaik yang 
mendapat petunjuk 


Tuhanku, wahai Allah, wahai Penyayang Terbaik 
Harapan paling besar dan Tuhan Yang menggembirakan paling mulia 
Apakah permintaan ampun dan maaf kami telah terkabulkan 
Dan dengan kebaikan tutuplah hidup kami, wahai Tuhanku dan Tuanku 
Kekalkan kekuatan terbaik untuk kami dan peliharalah kami 
Tundukkan juga semua kekuasaan untuk beliau, lalu kekalkan itu 


Musnad Imam Ahmad — 


Tunjuki beliau kepada segala kebaikan dan tolong tentara-tentara beliau 
Serta buat beliau senang dengan kerajaan terhormat dan dukung beliau 
Baguskan juga seluruh pemimpin kaum muslimin 
Dan tunjuki mereka ke jalan kebenaran 
Tuhanku, kasihilah semua orang yang hadir 
Dan semua yang tidak hadir, serta maafkan dan gembirakan 
Apa yang kami butuhkan, wujudkanlah untuk kami 
Lindungi, beri, tolong, selamatkan dan dukung kami 
Permohonan ini diucapkan oleh hamba yang miskin Muhammad 


Seorang pemuda Al Jazari yang memohon ampunan di hari esok 
xxx 


Demikiankah akhir Al Mash'ad Al Ahmad dengan segala puji bagi 
Allah, bantuan dan taufik-Nya yang sudah dikomentari oleh orang yang 
berhajat kepada Allah, Abdul Mun'im bin Ali bin Muflih Al Hanbali, 
semoga Allah memaafkan mereka dengan karunia dan kamurahan-Nya. 


Buku ini selesai ditulis pada tanggal 24 Dzul Ga'dah Al Haram 895 
H. Semoga Allah membaguskan penerimaan masyarakat terhadap buku 
ini, dengan berkat Muhammad dan keluarga beliau. Segala puji hanya 
bagi Allah dan semoga Allah bershalawat kepada pemimpin kami 
Muhammad dan kepada keluarga juga sahabat beliau, serta semoga Dia 
memberi keselamatan terus menerus kepada beliau. 
Ri 


NX 


Di akhirnya, penyusun menuliskan sebagai berikut: 

Segala puji bagi Allah dan semoga salam-Nya tercurah kepada 
hamba-Nya yang terpilih. 

Selanjutnya, syaikh, imam, alim, ahli hadits, perawi yang banyak 
memberi manfaat, orang yang takwa, tokoh para ahli hadits, satu-satunya 
penukil Abu Al Fadhl Muhammad bin Muhammad bin Fihr Al Hasyimi 
Al Makki —semoga Allah memberi manfaat dengan berkat ilmu-ilmunya- 
telah membacakan seluruh musnad imam agung lagi terhormat, imam 


— Musnad Imam Ahmad 


paling zuhud Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal —semoga 
Allah merahmati dan meridhainya- kepadaku dan bacaannya itu didengar 
oleh begitu banyak massa. Di antara mereka adalah putera-puterinya: 
Abu Bakar, Umar, Ummu Hani, Ummul Banin. Anaknya Utsman juga 
hadir, namun dari awal hadits Hudzaifah bin Al Yamani sampai akhir 
musnad orang-orang Anshar, seluruh musnad Anas bin Malik Al Anshari, 
seluruh musnad Abu Hurairah, musnad Abdullah bin Mas'ud, musnad 
Abdullah bin Umar, musnad Bani Hasyim, musnad Ibnu Abbas, musnad 
orang-orang Bashrah pada akhir bagian kedua. 


Akhir pembacaan pada tanggal 13 Rabi'ul Awal 828 H di Masjdil 
Haram. 


Aku telah mengijazahkan kepada mereka riwayat dariku itu dan 
semua yang boleh aku riwayatkan sesuai syarat. Aku juga telah 
mengijazahkan kepada orang-orang yang mendengarnya atau 
sebagiannya bersama mereka, menghadirinya atau sebagiannya dan 
menuturkannya, ijazah tertentu kepada orang tertentu. 


Ini dikatakan dan ditulis oleh Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad Al Jazari —semoga Allah memaafkan mereka- sembari 
memuji Allah dan bershalawat kepada Rasulullah, pada tanggal tersebut 
di Masjidil Haram. Cukup Allah bagi kami dan sebaik-baik penolong. 


Dia dan anak-anaknya tersebut juga mendengar seluruh bagian ini 
yang berjudul Al Mash'ad Al Ahmad Ji Khatmi Musnad Ahmad dengan 
bacaannya dan seluruh syair karyaku dengan bacaan Syihabuddin Yusuf 
bin Husain Al Hashkafi Al Mugri di tanah Haram yang mulia. Disahkan 
pada tanggal tersebut di tanah haram dan aku ijazahkan kepada mereka 
seluruhnya. Ini ditulis sendiri oleh Muhammad Al Jazari —semoga Allah 
mengasihinya-. 

Demikianlah yang termaktub dalam tulisan Hafizh Allamah Ibnu 
Al Jazari. 

12 


Musnad Imam Ahmad — 


PENDAPAT IBNU AL JAUZI TENTANG AL MUSNAD 
(Shaidul Khatir, him. 245-246) 


Pasal: Sebagian ahli hadits pernah bertanya kepadaku, “Apakah 
dalam musnad Ahmad itu ada hadits yang tidak shahih?” Aku menjawab, 
“Ada.” 


Sejumlah orang yang bermadzhab Hanbali merasa tersinggung 
dengan jawabanku itu. Namun aku bersangka baik kepada mereka, bahwa 
mereka adalah orang-orang awam yang belum mengerti. Akupun tidak 
menghiraukan ketersinggungan mereka. 


Tetapi tak lama kemudian mereka menulis buku yang berisikan 
kumpulan fatwa. Sejumlah ulama dari Khurasan seperti Abu Al Ala Al 
Hamdani, menanggapi perkataanku di atas, bahkan mereka membantah 
juga menjelekkannya. 

Aku heran dan merasa aneh. Aku berkata dalam hati, “Aneh! 
Orang-orang yang mengaku punya ilmu telah menjadi orang awam juga. 
Tidak lain faktornya kecuali karena mereka hanya mendengar hadits dan 
tidak meneliti tentang shahih atau cacatnya. Mereka mengira bahwa 
orang yang mengatakan seperti apa yang kukatakan telah melakukan 
penghinaan terhadap apa yang diriwayatkan Ahmad. 

Sebenarnya tidak demikian, sebab Imam Ahmad meriwayatkan 
riwayat yang terkenal, yang bagus juga yang jelek. Kemudian dia sendiri 
menolak begitu banyak apa yang telah dia riwayatkan dan tidak ia pernah 
lagi mengatakannya juga tidak menjadikannya sebagai landasan 
mazhabnya. 

Bukankah dia sendiri yang berkata tentang hadits berwudhu dengan 
air anggur bahwa hadits itu majhul (tidak diketahui asal usulnya)? 


Siapapun yang memperhatikan kitab A/ Tlal yang disusun oleh Abu 
Bakar Al Khallal pasti akan melihat begitu banyak hadits cacat yang 
terdapat dalam Al Musnad dan dinyatakan cacat oleh Ahmad sendiri. 


Aku juga telah menukil dari tulisan Oadhi Abu Ya”la Muhammad 
bin Husain Al Farra dalam masalah air anggur, dia berkata, “Dalam 
musnadnya, Ahmad meriwayatkan riwayat-riwayat terkenal dan tidak 
bermaksud meriwayatkan (tidak mengkhususkan dalam bukunya itu) 


Ls8 J —— Musnad Imam Ahmad 


yang shahih juga yang cacat. Buktinya bahwa Abdullah pernah berkata, 
Aku pernah bertanya kepada bapakku, “Apa pendapatmu tentang hadits 
Rib'i bin Khirasy dari Hudzaifah?” 

Dia menjawab, “Yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Abi 
Rawwad?” Aku menjawab, “Benar.” Dia berkata, “Hadits-hadits 
menyalahinya.” Aku berkata, “Tetapi Bapak menyebutkannya dalam Al 
Musnad!” 


Ahmad menjawab, “Dalam Al Musnad, aku menulis apa yang 
terkenal. Seandainya penyusunan A4! Musnad aku maksudkan untuk 
memuat apa yang shahih, pasti aku tidak akan meriwayatkan dari Al 
Musnad ini kecuali sedikit. Akan tetapi wahai anakku, kamu sudah tahu 
metodeku dalam masalah hadits. Aku tidak akan menyalahi hadits yang 
lemah, apabila di dalam bab (dalam masalah yang hadits tersebut menjadi 


, ” 


dasarnya-penj) tidak ada sesuatu yang menolaknya”. 

Al Oadhi berkata, “Dia telah memberitahukan tentang dirinya dan 
metodenya dalam 4! Musnad. Oleh karena itu, siapa yang menjadikan Al 
Musnad sebagai dasar keshahihan maka dia telah menyalahi dan 
melupakan tujuan penyusunnya.” 

(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Aku merasa resah?, karena 
kurangnya ilmu, para ulama sekarang menjadi seperti orang awam. 
Apabila menemukan sebuah hadits maudhu', mereka berkata, “Telah 
diriwayatkan.” Tangisan sepantasnya dilakukan atas surutnya 
kesungguhan ini!! 

Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”) 


ak ok ok 


2 Tbnul Jauzi lahir pada tahun 510 H dan wafat pada tahun 597 H. 


Musnad Imam Ahmad — 


BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL 
Dikutip dari Tarikh Al Islam karya Hafizh Adz-Dzahabi (Hlm. 673-748) 


Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin 
Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Oasith 
bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin 
Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abu Abdillah Asy-Syaibani. Demikian 
pula garis keturunan putranya Abdullah. 


Garis keturunan seperti inilah yang dipegang oleh Abu Bakar Al 
Khathib dan lainnya. 


Ibnu Abi Hatim berkata, “Shalih bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, “Aku menemukan dalam kitab bapakku garis keturunannya.” Lalu 
dia menyebutkan garis keturunannya sampai ke Mazin. Kemudian dia 
berkata, “Ibnu Hudzail bin Syaiban bin Tsa'labah bin Ukabah.” 


Menurutku (Ahmad Muhammad Syakir), “Shalih berkata, “Hudzail 
bin Syaiban,” seperti yang Anda lihat adalah keliru. Al Baghawi pernah 
berkata, “Shalih bin Ahmad menceritakan kepada kami, Dzuhl ganti 
Hudzail”. Begitu pula yang disebutkan oleh Ibrahim bin Ishag Al Ghasil 
dari Shalih. Ini menunjukkan bahwa kesalahan berasal dari Ibnu Abi 
Hatim.” 


Sedangkan perkataan Abbas Ad-Duri dan Abu Bakar bin Abi Daud 
bahwa Imam Ahmad adalah dari keturunan Bani Dzuh! bin Syaiban, 
disalahkan oleh Al Khathib. Dia berkata, “Yang benar adalah dia dari 
keturunan Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah.” Dia juga berkata, “Dzuhl 
bin Tsa'labah adalah paman Dzuhi bin Syaiban bin Tsa'labah. Oleh 
karena itu, boleh juga dikatakan: “Ahmad bin Hanbal Adz-Dzuhli. 
Bahkan Al Bukhari menyebut kedua nasab itu. Dia berkata, “Asy- 
Syaibani Adz-Dzuhli.” 


Ibnu Makula, sekalipun ahli dalam bidang garis-garis keturunan, 
namun dia juga keliru. Dia berkata tentang garis keturunan Imam Ahmad, 


— Musnad Imam Ahmad 


“Mazin bin Dzuhl bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah.” Untungnya 
tidak ada satupun orang yang mengikutinya. 


Shalih bin Ahmad berkata, “Bapakku pernah berkata kepadaku, 
“Aku dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H”.” 


Shalih juga berkata, “Saat masih dalam kandungan, bapakku 
dibawa dari Marwi. Bapaknya yang bernama Muhammad meninggal 
dunia di usia muda, yakni pada usia tiga puluh tahun, maka bapakkupun 
hanya dipelihara oleh ibunya. Bapakku berkata, “Waktu masih kecil, 
ibuku menindik kedua telingaku dan memasang dua buah anting mutiara 
di kedua telingaku itu. Sesudah baligh, aku melepaskan kedua anting 
mutiara tersebut dan kuserahkan kepada ibuku. Namun dia kembali 
menyerahkannya kepadaku. Akhirnya, kedua anting mutiara itu kujual 


, ” 


dengan harga tiga puluh dirham'. 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Abu Khaitsamah 
berkata, “Imam Ahmad dilahirkan pada bulan Rabi'ul Akhir.” 


Hanbal berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku 
mempelajari hadits selama tujuh puluh sembilan tahun. Suatu hari 
seorang laki-laki datang menemui kami dan saat itu aku berada di majlis 
Husyaim. Lalu dia berkata, “Hammad bin Zaid meninggal dunia.” 


Di antara guru-guru Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal adalah 
Husyaim, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Jarir bin Abdul 
Hamid, Yahya Al Oaththan, Walid bin Muslim, Ismail bin Ulaiyah, Ali 
bin Hasyim bin Buraid, Mu'tamir bin Sulaiman, Ammar bin Muhammad 
bin Ukhti Ats-Tsauri, Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi, Ghundar, Bisyr bin 
Mufadhdhal, Ziyad bin Al Buka'i, Abu Bakar bin Iyasy, Abu Khalid Al 
Ahmar, Ibad bin Ibad Al Mahlabi, Ibad bin Awwam, Abdullah Aziz bin 
Abdushshamad Al “Ammi, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi, 
Muththalib bin Ziyad, Yahya bin Abi Zaidah, Gadhi Abu Yusuf, Waki', 
Ibnu Numair, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Abdurrazzag, 
Asy-Syafi'i dan banyak lagi. 

Di antara orang yang meriwayatkan langsung dari Abu Abdillah 
Ahmad bin Hanbal adalah 3 «@ «& sedangkan lainnya dengan ada 
perantara, namun pada riwayat & dan 4pun ada yang melalui perantara. 


2 Penyusun membuat kode untuk para penyusun enam kitab hadits sesuai dengan 


kode-kode populer para ahli hadits. Yang dimaksudkan dengan kode di atas 


Musnad Imam Ahmad — 


Di antaranya lagi adalah kedua putra Imam Ahmad, yaitu Shalih 
dan Abdullah. 


Di antara orang yang meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal 
juga adalah guru-gurunya, yaitu Abdurrazzag, Hasan bin Musa Al Usyaib 
dan Asy-Syafi'i. Akan tetapi bila menyebutkan Imam Ahmad dalam 
sanad, Asy-Syafi'i hanya menyebutkan “Orang tsigah,” tidak 
menyebutkan namanya. 

Di antaranya lagi adalah teman-teman Imam Ahmad, yaitu Ali bin 
Al Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim Asy-Syami, Ahmad bin Abil 
Hawari, Ahmad bin Shalih Al Mishri. 

Di antaranya lagi adalah para ulama angkatan terdahulu, seperti 
Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dua Abu Zur'ah?, Abbas Ad-Dauri, 
Abu Hatim, Bagi' bin Makhlad, Ibrahim Al Harbi, Abu Bakar Al Atsram, 
Abu Bakar Al Marruzi, Harb Al Kirmani, Musa bin Harun, Muthin dan 
banyak lagi, termasuk juga Abu Al Oasim Al Baghawi. 

Abu Ja'far bin Dzarih Al Akbari berkata, “Aku menemui Ahmad 
bin Hanbal untuk bertanya tentang suatu masalah kepadanya. Setelah 
berada di hadapannya, aku memberi salam kepadanya, seorang syaikh 
yang menggunakan pacar, bertubuh tinggi dan berkulit hitam itu.” 

Khathib berkata, “Abu Abdillah dilahirkan di Baghdad dan tumbuh 
dewasa juga menuntut ilmu di sana. Kemudian dia merantau ke Kufah, 
Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah.” 

Ahmad berkata, “Husyaim wafat pada tahun 183 H dan pada tahun 
itu pula aku pergi menuju Syam. Pada tahun 186 H, aku memasuki 
Bashrah, kemudian aku memasukinya kembali pada tahun 190 H. Pada 
tahun 179 H2, aku mendengar dari Ali bin Hasyim, kemudian aku 


adalah Al Bukhari, Muslim, Abu Daud yang meriwayatkan dari Ahmad secara 
langsung, sedangkan lainnya, yakni At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
meriwayatkan darinya dengan melewati perantara. Namun Al Bukhari dan Abu 
Daud juga pernah meriwayatkan dengan melewati perantara. 

Dua Abu ini adalah Abu Zur'ah Ar-Razi Al Hafizh yang nama aslinya adalah 
Ubaidillah bin Abdul Karim dan Abu Zur'ah Ad-Dimasygi yang nama aslinya 
adalah Abdurrahman bin Amru bin Abdullah bin Shafwan An-Nashri. 

Dalam Tariikh Baghdad 4/416, ada tambahan: Di awal tahun itu, aku 
mempelajari hadits.” Maksudnya, pertama kali dia mempelajari hadits adalah 
pada tahun 179 H. waktu itu dia mendengar dari Ali bin Hasyim. 


27 


72 | — Musnad Imam Ahmad 


kembali lagi kepadanya namun ternyata dia telah wafat pada tahun 
wafatnya Malik.” 


Ahmad juga berkata, “Kami datang ke Makkah pada tahun 187 H 
yang bertepatan dengan wafatnya Fudhail, tahun 191 H dan tahun 196 H, 
lalu aku menetap di Makkah pada tahun 197 H. Pada tahun 198 H, aku 
keluar Makkah dan menetap bersama Abdurrazzag pada tahun 199 H. 


Aku melakukan ibadah haji sebanyak lima kali, tiga di antaranya 
dengan jalan kaki. Pada salah satu haji tersebut aku hanya mengeluarkan 
biaya sebanyak tiga puluh dirham. Seandainya waktu itu aku memiliki 
lima puluh dirham, pasti aku akan pergi menemui Jarir bin Abdul 
Hamid.” 


Ahmad berkata lagi, “Aku melihat Ibnu Wahb di Makkah namun 
aku tidak sempat menulis darinya.” 


Muhammad bin Hatim berkata, “Kakek Imam Ahmad bin Hanbal 
pernah menjabat sebagai gubernur Sarakhsa dan dia termasuk salah 
seorang da'i. Ada cerita yang menyebutkan bahwa kakek Imam Ahmad 
ini pernah memukul Musayyib bin Zuhair Adh-Dhabbi di Bukhara, 
karena menghasut (memprovokasi) para tentara.” 


Abbas An-Nahwi berkata, “Aku melihat Ahmad bin Hanbal 
sebagai seorang yang berwajah tampan, bertubuh sedang, suka memakai 
pacar yang tidak tebal, berjanggut hitam, sering memakai pakaian kasar 
berwarna putih, bersorban dan memakai sarung.” 


Hanbal berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku pergi 
untuk mendengar dari Ibnu Al Mubarak, namun aku tidak 
menemukannya. Dia memang datang namun tak lama kemudian pergi ke 
Staghar. Oleh karena itu, aku tidak sempat mendengarnya atau sekadar 


, »” 


melihatnya”. 


Arim Abu Nu'man berkata, “Ahmad selalu menitipkan uangnya 
kepadaku. Dia sering datang dan mengambil seperlunya dari uang 
tersebut untuk biaya hidup. Pada suatu hari, aku berkata kepadanya, “Hai 
Abu Abdillah, aku dengar kamu dari keturunan Arab?” Dia menjawab, 
“Hai Abu Nu'man, kami adalah orang-orang miskin.” Dia terus menolak 
mengakui apa yang kudengar sampai akhirnya dia keluar dan tidak 
sepatah katapun yang dia ucapkan kepadaku.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Shalih berkata, “Bapakku bertekad untuk pergi ke Makkah dan 
mengikuti Yahya bin Ma'in. Bapakku berkata, “Kami akan pergi haji, 
lalu kami akan pergi ke Shan'a menemui Abdurrazzag.” 

Bapakku berkata, “Kamipun pergi hingga memasuki Makkah. 
Ternyata saat itu Abdurrazzag yang Yahya mengenalnya, sedang 
melakukan thawaf. Kamipun melakukan thawaf, baru kemudian 
menemuinya. Yahya memberi salam kepadanya dan berkata: ini adalah 
saudaramu Ahmad bin Hanbal.” 


Dia berkata, “Semoga Allah memanjangkan umurnya. Aku telah 
mendengar semua tentangnya. Semoga Allah menetapkannya seperti itu.” 
Kemudian dia berdiri dan pergi. 

Ketika itu Yahya berkata, “Kenapa kamu tidak membuat janji 
dengannya? Aku menolak dan berkata, “Aku tidak akan merubah 
niatku untuk pergi menemuinya (di Shan'a)'. 


Kemudian bapakku pergi ke Yaman (Shan'a) untuk menemui 
Abdurrazzag dan mendengar sejumlah kitab darinya, bahkan jumlahnya 
tak terhitung banyaknya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


PASAL 


KESERIUSAN DAN KETEKUNAN AHMAD BIN 
HANBAL MEMPELAJARI ILMU DAN MENGHAFALNYA 


Al Khallal berkata, “Al Marrudzi mengabarkan kepada kami bahwa 
Abu Abdillah pernah berkata kepadanya, “Aku tidak akan menikah 
kecuali setelah berusia empat puluh tahun'.” 


Dari Ahmad Ad-Dauragi, Abu Abdillah berkata, “Kami menulis 
hadits dari enam sampai tujuh jalan (sanad), namun kami belum bisa 
menyakininya. Lantas bagaimana orang yang hanya menulis dari satu 


» 


jalan dapat merasa yakin?! 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku mendengar Abu 
Zur'ah berkata, “Bapakmu hafal satu juta hadits. Tiba-tiba ada yang 
bertanya, “Bagaimana kamu tahu?” Dia menjawab, “Aku berdiskusi 
dengannya dan aku dapat membuat beberapa bab pada saat itu'.” 

Hanbal berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku hafal 
segala yang kudengar dari Husyaim saat Husyaim masih hidup”.” 

. Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan bahwa Sa'id bin Amru 
Al Bardza'i berkata, “Hai Abu Zur'ah, apakah kamu lebih hafal dari 
Ahmad bin Hanbal?” 

Dia menjawab, “Justeru Ahmad yang lebih hafal.” 

Aku bertanya, “Bagaimana kamu bisa tahu?” 

Dia menjawab, “Aku menemukan buku-bukunya yang tidak ada di 
awal-awal juz biografi para ahli hadits yang dia mendengar dari mereka. 
Dia hafal semua juz dari orang yang dia dengar, sedangkan aku tidak bisa 
melakukan hal itu.” 


Abu Zur'ah berkata, “Pada hari wafat Ahmad, buku-bukunya 
diperkirakan mencapai dua belas pikulan. Tidak ada satupun tertulis di 
dalam buku-bukunya tersebut: “Ini hadits fulan”, ai Mena an Julan', 
sebab semuanya telah dia hafal secara sempurna.” 


Hasan bin Munabbih berkata, “Aku mendengar Abu Zur'ah 
berkata, “Abu Abdillah pernah mengeluarkan ke hadapanku beberapa juz 
yang pada semua sanad riwayat di dalamnya terdapat nama Sufyan, 


Musnad Imam Ahmad — | 15 1 


Sufyan. Tidak ada satupun riwayat yang disebutkan di sana: Haddatsana 
Julan. Aku kira itu adalah dari orang yang sama. 


Ketika dia membacakannya kepadaku, dia berkata, “Waki” dan 
Yahya menceritakan kepada kami, fulan menceritakan kepada kami.” 
Aku merasa takjub dengan hal itu. Aku pernah mencoba melakukannya, 


, » 


namun tetap tidak bisa”. 


Al Marrudzi berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku 
pernah menanyakan kepada Waki' tentang hadits-hadits riwayat Ats- 
Tsauri. Biasanya, apabila selesai shalat Isya, dia segera keluar dari masjid 
menuju rumahnya. Saat itulah aku bertanya kepadanya. Terkadang dia 
menyebutkan sembilan atau sepuluh hadits, lalu aku menghafalnya. 
Apabila dia sudah masuk, para penuntut hadits berkata kepadaku, 


, 


“Imlakan kepada kami', maka akupun mengimlakannya kepada mereka”. 


Al Khallal berkata, “Abu Ismail At-Tirmidzi menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Outaibah bin Sa'id berkata, “Selesai shalat Isya, 
Waki” selalu pulang ke rumah dan Ahmad bin Hanbal selalu 
mengikutinya. Di depan pintu, dia mengingatkan Waki' (bertanya) 
dengan beberapa hadits. 

Pada suatu malam, sambil berpegangan ke tiang pintu, Waki' 
berkata, “Hai Abu Abdillah, aku ingin menyampaikan hadits Sufyan. 


Abu Abdillah berkata, “Ayolah.” 


Waki” bertanya, “Apakah kamu hafal dari Sufyan dari Salamah bin 
Kuhail seperti ini?” 

Abu Abdillah menjawab, “Iya. Yahya menceritakan kepada kami, 
dia berkata, Salamah begini dan begitu, benar bukan?.' 

Waki' berkata, “Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Dan dari Salamah begini dan begitu, pernah dengar?'. 


Abu Abdillah menjawab, “Kamu pernah menyampaikan kepada 
kami dari Salamah saja.” Kemudian Ahmad berkata, “Kamu hafal dari 
Salamah seperti ini dan itu?” 

Waki' menjawab, “Tidak'. Kemudian Waki' mulai menyebutkan 
hadits riwayat guru demi guru. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dia terus berdiri di depan pintu tersebut hingga datang seorang 
budak perempuan dan berkata kepada Waki', “Bintang sudah muncul 


, ” 


(maksudnya malam sudah larut)”. 


Abdullah berkata: Bapakku pernah berkata kepadaku, “Ambillah 
buku apa saja dari buku-buku karya Waki”. Jika kamu ingin bertanya 
kepadaku tentang perkataan di sana, pasti akan kuberitahukan dengan 
sanadnya. Jika kamu ingin bertanya kepadaku tentang sanad di sana, pasti 
akan kuberitahukan dengan perkataannya.” 


Al Khallal berkata, “Aku mendengar Abu Oasim bin Al Jabbuli? 
berkata, “Sebagian besar orang meyakini bahwa apabila Ahmad ditanya 
lalu dia menjawab, sepertinya ilmu dunia berada di depan kedua 
matanya.” 


Ibrahim Al Harbi berkata, “Aku pernah melihat Ahmad, dan 
sepertinya Allah telah memberikan ilmu terdahulu juga ilmu akan datang 
kepadanya.” 


Ahmad bin Sa'id Ar-Razi berkata, “Aku tidak pernah melihat orang 
yang berambut hitam (masih muda) yang paling hafal hadits Rasulullah 
SAW dan paling tahu dengan pemahaman juga makna-maknanya 
daripada Ahmad bin Hanbal.” 

Ibnu Abi Hatim berkata: Ahmad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Ishag bin Rawaih berkata, “Aku sering duduk 
bersama Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan sahabat-sahabat kami 
di Irag. Kami juga sering berdiskusi tentang hadits dari dua atau tiga 
jalan. Yahya berkata kepada mereka, “Dan jalur periwayatan ini begini'. 
Lalu aku berkata, “Bukankah telah shahih hadits ini dengan kesepakatan 
kita?” Yahya berkata, “Benar.” Aku berkata, “Apa tafsirnya? Apa 
pemahamannya?” Namun mereka semua terdiam kecuali Ahmad bin 
Hanbal .” 


Al Khallal berkata, “Ahmad telah menulis buku-buku tentang 
pendapat dan menghafalnya, kemudian dia tidak pernah lagi melihatnya.” 


Ahmad bin Sinan berkata, “Aku tidak pernah melihat Yazid bin 
Harun begitu menghormati seseorang seperti dia menghormati Ahmad 
bin Hanbal dan aku tidak pernah melihatnya memuliakan seseorang 


2 Nama aslinya adalah Ishag bin Ibrahim. Lihat: Al Musytabah hlm. 89, Tarikh 
Baghdad, W278 dan Lisan Al Miizan him. 348. 


Musnad Imam Ahmad — | 77 ! 


seperti dia memuliakannya. Dia sering duduk di sampingnya, 
menghormatinya dan tidak pernah bercanda dengannya.” 


Abdurrazzag berkata, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih 
mengerti dan lebih wara” daripada Ahmad bin Hanbal.” 


Ibrahim bin Syamas berkata, “Aku pernah mendengar Waki' 
berkata, “Tidak ada seorangpun yang datang ke Kufah seperti pemuda 
itu.” Maksudnya adalah Ahmad. Aku juga mendengar Hafsh bin Ghiyats 
berkata seperti demikian.” 


Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Aku tidak pernah melihat 
Ahmad bin Hanbal kecuali pasti mengingatkanku dengan Sufyan Ats- 
Tsauri.” 


Al Oawariri berkata, “Yahya Al Oaththan berkata kepadaku, “Tidak 
ada seorangpun yang datang kepadaku seperti Ahmad bin Hanbal dan 
Yahya bin Ma'im”.” 

Abu Al Yaman berkata, “Aku menyerupakan Ahmad bin Hanbal 
dengan Arthah bin Mundzir.”” 


Haitsam bin Jamil berkata, “Jika pemuda ini (Ahmad) berumur 
panjang maka dia akan menjadi pegangan, juga sandaran orang-orang di 
masanya.” 

Outaibah berkata, “Di masa kita, orang yang paling baik adalah 
Ibnu Al Mubarak, kemudian pemuda ini —maksudnya Ahmad bin 
Hanbal.” 


Abu Daud berkata: Aku mendengar Outaibah berkata, “Apabila 
kamu melihat seseorang mencintai Ahmad maka ketahuilah bahwa dia 
adalah orang yang mengamalkan Sunnah.” 


Abdullah bin Ahmad bin Syabawaih dari Outaibah, dia berkata, 
“Seandainya Ahmad berada di masa Ats-Tsauri, Al Auza'i, Malik dan 
Laits, pastilah dia yang lebih utama.” 


3  Arthah bin Mundzir bin Aswad Al Alhani Al Himshi, seorang tabi'in yang 
Isigah, hafizh lagi fagih. Muhammad bin Katsir pernah berkata tentangnya, 
“Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih suka beribadah, lebih zuhud 
dan lebih takut kepada Allah yang lebih jelas daripadanya.” Maksudnya Arthah 
bin Mundzir. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aku (Abdullah bin Ahmad bin Syabawaih) pernah berkata kepada 
Outaibah, “Kamu masukkan Ahmad dalam golongan tabi'in?” Dia 
menjawab, “Dalam golongan tokoh tabi'in.” 


Outaibah juga berkata, “Seandainya tidak ada Ats-Tsauri, pastilah 
sikap wara” akan mati dan seandainya tidak ada Ahmad bin Hanbal, 
pastilah mereka membuat hal bid'ah dalam agama.” 


Ahmad bin Salamah berkata: Aku mendengar Outaibah berkata, 
“Ahmad bin Hanbal adalah imam dunia.” 


Abbas bin Walid Al Bairuti berkata, “Harts bin Abbas 
menceritakan kepada kami, aku berkata kepada Abu Mushir, “Apakah 
kamu mengetahui ada seseorang yang menjaga perkara agama umat ini?” 
Dia menjawab, “Aku tidak mengetahui selain seorang pemuda yang 
tinggal di wilayah timur.” Maksudnya adalah Ahmad bin Hanbal—.” 


Al Mazani berkata, “Asy-Syafi'i pernah berkata kepadaku, “Aku 
melihat seorang pemuda di Baghdad yang apabila berkata, “Haddatsana'”, 
maka seluruh manusia berkata, “Dia benar”. 

Aku bertanya, “Siapakah dia?” Dia menjawab, “Ahmad bin 
Hanba).” 

Harmalah berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, “Aku pergi 
meninggalkan Baghdad. Tidak ada seorangpun yang kutinggalkan di sana 
yang lebih baik, lebih alim, lebih fakih (paham tentang agama), lebih 
takwa daripada Ahmad bin Hanbal.” 


Az-Za'farani berkata: Asy-Syafi'i berkata kepadaku, “Aku tidak 
pernah melihat seseorang yang lebih berakal daripada Ahmad bin Hanbal 
dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi.” 


Muhammad bin Ishag bin Rawaih berkata: Aku mendengar 
bapakku berkata, “Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepadaku, 
“Kemarilah, aku ingin memperlihatkan kepadamu seseorang yang kamu 
tidak akan pernah melihat orang sepertinya.” Lalu dia membawaku 
kepada Asy-Syafi'i. Selanjutnya, bapakku berkata, “Dan tidak pernah 
Asy-Syafi'i melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal. Seandainya tidak 
ada Ahmad dan perjuangannya mempertahankan pendirian niscaya Islam 
akan hilang”.” | 

Ishag berkata, “Ahmad adalah hujjah (orang yang bisa dijadikan 
alasan/pegangan dalam perkara) antara Allah dan makhluk-Nya.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Muhammad bin Abdawaih berkata, “Aku mendengar Ali bin Al 
Madini yang menyebutkan tentang Ahmad bin Hanbal. Dia berkata, 
“Menurutku, dia lebih utama daripada Sa'id bin Jubair. Sebab di 
masanya, Sa'id memiliki beberapa tandingan, sementara orang ini 
(Ahmad) tidak memiliki satupun tandingan .” 


Ali bin Al Madini berkata, “Sesungguhnya Allah memuliakan 
agama ini dengan sebab Abu Bakar Ash-Shiddig pada peristiwa riddah 
(pada saat manusia banyak yang murtad) dan dengan sebab Ahmad bin 
Hanbal pada peristiwa fitnah (pada saat munculnya pertanyaan apakah Al 
Our'an itu makhluk?-penj).” 

Abu Ubaid berkata, “Puncak ilmu itu ada pada empat orang. Di 
antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal, dan dia merupakan orang yang 
paling fakih di antara mereka.” Lalu dia menyebutkan cerita tentang hal 
ini. 


Muhammad bin Nashr Al Farra berkata: Aku mendengar Abu 
Ubaid berkata, “Ahmad bin Hanbal adalah imam kami. Sungguh aku 
merasa bangga menyebutnya.” 


Dari Abu Ubaid, Abu Bakar Al Atsram berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seorangpun yang lebih tahu tentang Sunnah daripada Ahmad.” 


Ahmad bin Hasan At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Hasan bin 
Rabi” berkata, “Aku tidak pernah menyamakan Ahmad bin Hanbal 
kecuali dengan Ibnu Al Mubarak, dalam hal sifat dan sikapnya.” 


Ath-Thabrani berkata: Muhammad bin Husain Al Anmathi 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika itu kami berada di suatu 
majlis yang di sana hadir Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah dan 
sejumlah ulama lain. Saat itu mereka memuji Ahmad bin Hanbal. Lalu 
ada seorang laki-laki berkata, “Jangan kalian terlalu banyak memuji 
orang itu'!. 

Yahya berkata, Justeru banyak memuji Ahmad pun belum cukup! 
Seandainya kita berada di setiap majlis sambil memujinya maka kita 


3, 3 


tetap belum bisa menyebutkan semua keutamaannya secara sempurna . 


Abbas bin Ibnu Ma'in berkata, “Aku tidak pernah melihat orang 
seperti Ahmad.” 


Abu Ja'far An-Nufaili berkata, “Ahmad adalah salah satu tokoh 
agama.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Marrudzi berkata, “Aku hadir saat Abu Tsur ditanya tentang 
suatu masalah. Dia menjawab pertanyaan itu, “Abu Abdillah Ahmad bin 


, ” 


Hanbal guru dan imam kami berkata begini begitu”. 


Ibrahim Al Harbi berkata, “Ibnu Ma'in berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seseorang yang menyampaikan riwayat karena Allah kecuali tiga 
orang: Ya'la bin Ubaid, Al Oa'nabi dan Ahmad bin Hanbal.” 


Abbas Ad-Duri berkata: Aku mendengar Ibnu Ma'in berkata, 
“Mereka ingin aku menjadi seperti Ahmad. Demi Allah aku tidak akan 
pernah bisa menjadi sepertinya.” 


Abu Khaitsamah berkata, “Aku tidak pernah melihat orang seperti 
Ahmad bin Hanbal dan tidak ada seorangpun yang lebih kuat hatinya 
daripada Ahmad bin Hanbal.” 


Ali bin Khasyram berkata, “Aku mendengar Bisyr bin Harts 
ditanya tentang Ahmad bin Hanbal. Maka dia berkata, “Aku ditanya 
tentang Ahmad?!, Ahmad seperti besi yang dimasukkan ke dalam tungku 


api, lalu keluar menjadi emas merah?.” Ungkapan ini diriwayatkan oleh 
sejumlah ulama dari Ibnu Khasyram. 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Ketika Ahmad 
mendapat siksaan di masa fitnah, para sahabat Bisyr bin Harts berkata 
kepada Bisyr bin Harts, Hai Abu Nashr, bagaimana jika kamu keluar, lalu 
berkata, “Aku sependapat dengan Ahmad bin Hanbal'!. Bisyr berkata, 
“Apakah kalian ingin aku berdiri di magam (derajat) para nabi!”.” Kisah 
ini diriwayatkan dari dua jalur periwayatan, dari Bisyr. Pada salah satu 
jalan, ada tambahan: Bisyr berkata, “Semoga Allah memeliha Ahmad 
dari depan dan dari belakang.” 

OGasim bin Muhammad Ash-Sha'igh berkata: Aku mendengar Al 
Marrudzi berkata, “Aku menemui Dzun Nun di dalam penjara saat kami 
berada di perkemahan tentara. Lalu dia bertanya, “Bagaimana keadaan 
tuan kami?” Maksudnya adalah Ahmad bin Hanbal.” 

Ishag bin Ahmad berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah berkata, 
“Aku tidak pernah melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal dalam 
berbagai disiplin ilmu dan tidak ada seorangpun yang melakukan seperti 
apa yang dilakukan olehnya.” 

Ibnu Abi Hatim berkata, “Orang-orang bertanya kepada Abu 
Zur'ah, “Apa pendapatmu tentang Ishag bin Rawaih?” Dia menjawab, 


Musnad Imam Ahmad — 


“Ahmad bin Hanbal lebih tua (senior) dan lebih fakih daripada Ishag. 
Aku pernah melihat syaikh-syaikh, namun aku tidak melihat ada 
seorangun yang lebih sempurna daripada Ahmad. Pada dirinya terkumpul 


3” 


kezuhudan, keutamaan, pemahaman tentang agama dan banyak lagi”. 


Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku pernah bertanya kepada bapakku 
tentang Ali bin Al Madini dan Ahmad bin Hanbal. Siapa yang paling 
hafal. Maka bapakku menjawab, “Dari segi hafalan, mereka sama. 
Namun Ahmad lebih fakih (lebih paham tentang agama). 


Bapakku juga berkata, “Apabila kamu melihat seseorang yang 
mencintai Ahmad maka ketahuilah bahwa dia orang yang cinta Sunnah.” 


Aku juga mendengar bapakku berkata, “Aku pernah melihat 
Outaibah di Makkah. Lalu aku bertanya kepada para ahli hadits, 
“Bagaimana kalian melupakan Outaibah, sementara aku melihat Ahmad 
bin Hanbal telah berada di majlisnya?!' Ketika mendengar itu, 
merekapun segera menuju majlis Outaibah dan menulis/mengambil 


, ” 


hadits darinya”. 


Muhammad bin Hammad Ath-Thahrani berkata, “Aku mendengar 
Abu Tsur berkata, “Ahmad bin Hanbal lebih tahu atau lebih fakih 
daripada Ats-Tsauri”.” 

Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali berkata, “Aku menjadikan 
Ahmad bin Hanbal sebagai imam dalam hal yang menyangkut antaraku 
dan Allah.” 

Nashr bin Ali Al Jahdhami berkata, “Ahmad adalah orang yang 
paling utama di masanya.” 

Umar An-Nagid berkata, “Dalam hal hadits, apabila Ahmad 
berpendapat sama denganku maka aku tidak peduli lagi dengan siapapun 
yang menyalahiku.” 

Muhammad bin Mahran Al Jamal berkata saat disebutkan tentang 
Ahmad bin Hanbal, “Tidak ada (pemahaman) yang tersisa selain 
(pemahaman)nya.” 

Al Khallal mengatakan bahwa Shalih bin Ali Al Halabi berkata, 
“Aku mendengar Abu Hammam As-Sakuni berkata, “Aku tidak pernah 
melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal dan siapapun tidak pernah 
melihat orang sepertinya”.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah berkata: Aku mendengar 
Muhammad bin Sakhtawaih Al Bardza'i berkata, “Aku mendengar Abu 
Umair Isa bin Muhammad Ar-Ramli menyebutkan tentang Ahmad. Dia 
berkata, “Semoga Allah merahmatinya. Sungguh sangat sabar dia 
terhadap (fitnah) dunia. Sungguh sangat mirip dia dengan orang-orang 
terdahulu. Sungguh pasti dia akan bergabung dengan orang-orang shalih. 
Dia pernah ditawari dunia, namun dia enggan terhadapnya dan pernah 
menemui segala macam bid'ah, lalu dia dapat melenyapkannya”.” 


Abu Hatim Ar-Razi berkata, “Abu Umair bin Nahhas Ar-Ramli 
adalah salah seorang ahli ibadah. Suatu kali, dia berkata kepadaku, 
“Apakah kamu pernah menulis sesuatu dari Ahmad bin Hanbal?”. Aku 
menjawab, “Pernah. 

Dia berkata, “Tolong imlakan kepadaku.” Maka akupun 
mengimlakannya kepada Abu Umair bin Nahhas Ar-Ramli.” 

Hajjaj bin Syair berkata, “Aku tidak suka jika aku berperang di 
jalan Allah, namun aku tidak menshalatkan Ahmad bin Hanbal.” 

Hajjaj juga berkata, “Suatu hari, aku mencium kening Ahmad bin 
Hanbal, lalu aku berkata, “Hai Abu Abdillah, kamu telah mencapai 
derajat seperti Sufyan dan Malik.” Namun dalam hati, aku yakin tidak ada 
yang melebihinya. Ternyata demi Allah, dalam hal imamah 
(kepemimpinan keagamaan), derajatnya lebih dari kedua orang tersebut.” 

Hajjaj bin Syair juga berkata, “Kedua mataku ini tidak pernah 
melihat satu ruh di jasad seseorang yang lebih utama daripada Ahmad bin 
Hanbal.” 

Muhammad bin Nashr Al Marwazi berkata, “Aku pernah bersama 
Ahmad bin Hanbal dan menanyakan suatu masalah kepadanya. Dia 
adalah orang yang lebih banyak memiliki hadits dari Ishag bin Rawaih 
dan lebih fakih (paham tentang agama) daripadanya.” 

Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji berkata, “Aku tidak pernah 
melihat seseorang yang memiliki segala sesuatu dan lebih berakal 
daripada Ahmad bin Hanbal.” 

Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, “Ahmad adalah ahli 
fikih, kuat hafalan dan ahli ma'rifah.” 

Abu Abdurrahman An-Nasa'i berkata, “Ahmad bin Hanbal 
menyatukan ma'rifah dengan hadits, fikih, wara”, zuhud dan sabar.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Khaththab bin Bisyr dari Abdul Wahhab bin Hakam Al Warrag 
berkata, “Ketika Rasulullah bersabda, “Maka kembalikanlah kepada 
orang yang mengetahuinya', maka kami kembalikan kepada Ahmad bin 
Hanbal yang merupakan orang paling tahu pada masanya.” 


Abu Daud berkata, “Majlis-majlis Ahmad adalah majlis-majlis 
akhirat. Tidak ada sedikitpun perkara dunia yang disebut dalam majlis 
tersebut. Aku tidak pernah melihatnya sekalipun menyebut tentang 
dunia.” 


Shalih Jazarah berkata, “Orang paling paham dalam bidang hadits 
yang pernah kutemui adalah Ahmad bin Hanbal.” 


Dari bapaknya, Abdullah bin Ahmad berkata, “Saat Asy-Syafi'i 
disebut-sebut, bapakku berkata, “Tidaklah apa yang dia ambil dari kami 
(maksudnya dia sendiri-penj) lebih banyak dari apa yang kami ambil 
darinya.” 

Abdullah berkata lagi, “Setiap riwayat dalam kitab Asy-Syafi'i 
yang menyebutkan: Akhbarana Ats-Tsigah, maka Ats-Tsigah itu berarti 
bapakku.” 


Al Khallal berkata: Abu Bakar Al Marrudzi menceritakan kepada 
kami, “Seorang laki-laki dari ahli zuhud datang, lalu aku 
mempersilakannya masuk menemui Abu Abdillah. Saat itu dia sedang 
melilitkan pakaian dari bulu binatang yang telah usang di kepalanya dan 
tubuhnya kelihatan kedinginan. 


Laki-laki itu memberi salam, lalu berkata, “Wahai Abu Abdillah, 
aku datang dari tempat yang jauh dan tidak ada yang kuinginkan kecuali 
untuk mengucap salam kepadamu. Aku juga ingin jika kembali aku dapat 
menemuimu lagi dan memberi salam kepadamu'. Ahmad berkata, “Jika 
Allah menakdirkan itu.” 


Lalu laki-laki itu berdiri saat Abu Abdillah masih duduk. Al 
Marrudzi berkata, “Aku tidak pernah melihat seorangpun yang bangkit 
dari hadapan Abu Abdillah hingga Abu Abdillah sendiri juga ikut bangkit 
kecuali laki-laki ini.” 

Selanjutnya, Abu Abdillah berkata kepadaku, “Tidakkah kamu 
lihat, alangkah miripnya dia dengan abdal (satu tingkatan wali Allah- 
penj)?? 


— Musnad Imam Ahmad 


Atau dia berkata, “Sesungguhnya dia mengingatkanku dengan 
abdal! 


Kemudian Abu Abdillah memberinya empat potong roti yang di 
bagian tengahnya ditaburi acar-acaran. Dia juga berkata, “Seandainya 


, ” 


kami mempunyai yang lain, pasti akan kami berikan kepadamu”. 


Al Khallal berkata: Al Marrudzi mengabarkan kepada kami, “Aku 
berkata kepada Abu Abdillah, “Alangkah banyaknya orang yang 
mendoakanmu!' Dia berkata, “Aku khawatir hal ini merupakan istidraj.' 
Tetapi kenapa kamu mengatakan seperti itu'?!” 


Aku berkata kepada Abu Abdillah, “Seorang laki-laki datang dari 
Tharsus, lalu berkata kepadaku: Ketika kami berada di negeri Romawi 
dalam sebuah peperangan, saat malam tiba, mereka (para tentara) 
berseru, “Berdoalah untuk Abu Abdillah”. Juga ketika kami memasang 
alat pelontar batu dan menggunakannya. Kami pernah melempar batu ke 
arah benteng yang dilindungi oleh perisai-perisai dari kulit (perisai anti 
batu) sambil berseru seperti itu, maka perisai-perisai itupun tertembus 
dan hancur”. 


Mendengar cerita itu, roman wajah Abu Abdillah berubah dan 
berkata, “Semoga itu bukan istidraj.” Aku berkata, “Tentu bukan”.” 


Al Khallal berkata: Ahmad bin Husein mengabarkan kepadaku, dia 
berkata, “Aku pernah mendengar seorang laki-laki dari Khurasan 
mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal pernah tinggal di daerah kami. 
Penduduk berkeyakinan Ahmad tidak seperti manusia biasa. Mereka 
menganggap bahwa dia dari jenis malaikat. Seseorang juga pernah 
berkata kepadaku, “Menurut kami, satu kali renungan Ahmad sama 
dengan ibadah satu tahun.” 

Al Khallal berkata: Al Marrudzi berkata, “Aku melihat seorang 
dokter Nasrani keluar dari rumah Abu Abdillah bersama seorang pendeta. 
Ketika itu, aku mendengar dokter itu berkata, “Pendeta ini meminta 
kepadaku agar bisa ikut hingga dapat memandang kepada Abu Abdillah.” 

Aku juga pernah mempersilakan seorang Nasrani masuk menemui 
Abu Abdillah untuk mengobatinya. Lalu orang Nasrani itu berkata, “Hai 


3! ' Kenikmatan yang diberikan Allah kepada seseorang, hingga ketika dia terlena, 
secara tiba-tiba Allah menyiksanya dengan keras dan tak bisa lagi 
dielakkan.(penerj). 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdillah, sejak dahulu aku sangat ingin melihatmu. Keberadaanmu 
tidak hanya kebaikan bagi Islam, akan tetapi juga bagi seluruh makhluk. 
Tidak ada seorangpun dari sahabat kami kecuali dia senang kepadamu.” 


Lalu aku berkata kepada Abu Abdillah, “Aku berharap orang-orang 
yang ada di semua kota mendoakanmu.” 


Abu Abdillah berkata, “Hai Abu Bakar, apabila seseorang sudah 
tahu siapa dirinya sebenarnya maka tidak ada gunanya perkataan orang 


, ” 


lain”. 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Bapakku pernah pergi ke Tharsus 
dengan berjalan kaki dan pernah pula berhaji dua atau tiga kali dengan 
berjalan kaki. Dia adalah orang yang paling sabar dengan kesendirian, 
sedangkan Bisyr dengan sifat yang dimilikinya, tidak sabar dengan 
kesendirian. Dia sering pergi ke sana dan ke mari.” 

Abbas Ad-Duri berkata: Ali bin Abu Fazarah, tetangga kami 
menceritakan kepadaku, “Ibuku lumpuh sejak dua puluh tahun silam. 
Suatu hari, dia berkata kepadaku, “Temuilah Ahmad bin Hanbal dan 
mintalah kepadanya agar dia mendoakanku'. 

Akupun segera menemuinya. Aku mengetuk pintu dan saat itu dia 
berada di sebuah bagian rumah yang agak sempit. Dia tidak membukakan 
pintu untukku, namun dia hanya berkata, “Siapa itu?”. 

Aku menjawab, “Aku adalah seorang laki-laki. Ibuku yang lumpuh 
meminta agar kamu mendoakannya'. 

Aku mendengar dia menjawab dengan suara seperti orang marah, 
“Justeru kami lebih membutuhkan agar dia mendoakan kami.” 

Mendengar jawaban itu, akupun pulang. Namun tiba-tiba seorang 
perempuan tua keluar dan berkata kepadaku, “Aku meninggalkannya 
sedang berdoa untuk ibumu”?. 

Akupun segera pulang ke rumah dan langsung mengetuk pintu. 
Tiba-tiba ibuku keluar sambil berjalan di atas kedua kakinya. Dia 
berkata, “Allah telah memberikan kesehatan untukku'.” Cerita ini 
diriwayatkan oleh dua orang tsigah dari Abbas. 

Abdullah bin Ahmad berkata, “Dalam setiap hari, bapakku shalat 
sebanyak tiga ratus rakaat. Ketika dia jatuh sakit karena bekas pukulan 


— Musnad Imam Ahmad 


cambuk, dia menjadi lemah. Dalam setiap hari, dia hanya bisa melakukan 
shalat sebanyak seratus lima puluh rakaat.” 


Abdullah bin Ahmad berkata: Ali bin Jahm menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Kami mempunyai seorang tetangga. Suatu hari, dia 
mengeluarkan sebuah kitab dan berkata, “Apakah kalian tahu tulisan 
siapa ini?”. | ' 

Kami menjawab, “Ini adalah tulisan Ahmad bin Hanbal. Bagaimana 
bisa tulisan itu ada di tanganmu?”. 


Dia menjawab, “Saat tinggal di Makkah bersama Sufyan bin 
Uyainah, kami tidak melihat Ahmad dalam beberapa hari. Kamipun 
menemuinya untuk mengetahui keadaannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan 
muncul Ahmad dengan hanya mengenakan dua buah pakaian yang sudah 
lusuh. Aku bertanya, “Bagaimana kabarmu?'. Dia menjawab, “Pakaianku 
telah dicuri.” 


Aku berkata kepadanya, “Aku mempunyai beberapa dinar. Jika 
kamu mau, uang ini bisa kamu ambil sebagai pemberian atau jika kamu 
mau, uang ini juga bisa kamu ambil sebagai pinjaman.” 

Namun Ahmad tidak mau mengambilnya sebagai pemberian 
maupun sebagai pinjaman. 

Lalu aku berkata, “Maukah kamu kubayar atas jasa menulis 
untukku? Ahmad menjawab, “Baik.” 


Akupun segera mengeluarkan beberapa dinar. Lalu dia berkata 
kepadaku, “Tolong belikan sebuah kain dan potong kain itu menjadi dua 
bagian. Satu untuk sarung dan satu lagi untuk selendang. Sisanya 
serahkan kepadaku.” 


Aku melakukan apa yang diminta Ahmad dan beberapa dirham dari 
sisa uang dinar tersebut kuserahkan kepadanya. Selanjutnya diapun 


, ” 


menuliskan ini untukku”. 


Abdurrazzag berkata, “Aku menawarkan beberapa dinar kepada 
Ahmad bin Hanbal, namun dia tidak mau mengambilnya.” 

Ishag bin Rawaih berkata, “Aku dan Ahmad berada di Yaman, di 
rumah Abdurrazzag. Aku di bagian atas sedangkan dia berada di bagian 
bawah. Biasanya bila aku berada di suatu tempat, aku selalu membeli 
seorang budak perempuan. Suatu hari, aku mengetahui bahwa biaya 


Musnad Imam Ahmad — 


hidupnya telah habis. Akupun menawarkan uang kepadanya, namun dia 
menolak. Lalu aku berkata, Jika kamu mau, kamu bisa meminjamnya 
dan jika kamu mau, aku bersedia memberikannya.” Namun Ahmad 
menolak. Suatu hari, aku melihatnya sedang membuat tali celana lalu 
menjualnya dan hasil penjualan itu digunakannya untuk biaya hidup.” 
Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Ismail At-Tirmidzi dari Ishag bin 
Rawaih. 
xx 


Abu Ismail berkata, “Seorang laki-laki datang membawa sepuluh 
ribu dirham keuntungan dari perdagangannya kepada Ahmad. Namun 
Ahmad tidak mau menerimanya.” 


Abdullah berkata: Bapakku pernah berkata, “Yazid bin Harun 
menawarkan lima ratus dirham kepadaku, namun aku tidak mau 
menerimanya.” Ada juga yang mengatakan bahwa seorang penukar uang 
mengirim lima ratus dinar kepada Ahmad, namun dia segera 
mengembalikannya. 


Shalih berkata, “Pada masa pemerintahan Watsigbillah, aku 
menemui bapakku. Allah tahu bagaimana keadaannya. Aku menemukan 
di bawah alas duduknya sebuah kertas yang tertulis di sana: “Hai Abu 
Abdillah, aku telah mendengar kesusahanmu. Oleh karena itu, aku 
mengirimkan untukmu empat ribu dirham ini. 

Ketika bapakku selesai dari shalatnya, aku berkata, "Apa ini? 
Seketika itu juga, wajahnya memerah. Lalu dia berkata, “Maukah kamu 
pergi membawa jawaban surat itu?” Selanjutnya, dia menulis surat 
kepada seorang laki-laki yang mengirimkan surat dan uang tersebut yang 
isinya sebagai berikut: 

“Suratmu sudah sampai dan kami masih dalam keadaan sehat. 
Tentang utang, kami meminjamnya kepada seseorang yang tidak pernah 
memaksa kami untuk melunasinya. Tentang keluarga, mereka masih 
berada dalam nikmat Allah.” Akupun membawa surat itu. 


Tak lama kemudian, datang kembali surat laki-laki tersebut yang 
isinya sama seperti surat pertama. Namun Abu Abdillah juga menolak. 
Setahun setelah kejadian itu, kami mengingatkannya kembali. Maka dia 


, ” 


berkata, “Jika kita terima, pasti sekarang sudah habis”. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sejumlah ulama berkata: Salamah bin Syabib menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Pada masa pemerintahan Al Mu'tashim, kami pernah 
bersama Ahmad bin Hanbal. Suatu hari, seorang laki-laki datang dan 
berkata, “Siapa di antara kalian yang bernama Ahmad bin Hanbal?” Kami 
semua diam, namun tiba-tiba Ahmad berkata, “Inilah aku”. 


Laki-laki itu berkata, “Aku datang dari tempat yang jaraknya empat 
ratus farsakh dari sini, melewati lautan dan daratan. Pada malam Jum'at, 
aku tidur dan bermimpi ada seseorang datang dan berkata kepadaku, 
Apakah kamu mengenal Ahmad bin Hanbal? Aku menjawab, Tidak. Dia 
berkata, Kalau begitu, pergilah ke Baghdad dan tanyakan tentangnya. 
Apabila kamu melihatnya maka katakan, “Khidir mengucap salam 
kepadamu dan mengatakan bahwa penduduk langit yang berada di arasy 
ridha terhadapmu. Begitu juga para malaikat, mereka ridha terhadapmu, 
karena kamu membersihkan diri karena Allah”.” 


Adab dan Prilaku Ahmad bin Hanbal 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku sering melihat bapakku 
mengambil sehelai rambut Nabi SAW, lalu meletakkannya di mulutnya, 
maksudnya menciumnya. Aku juga yakin melihatnya meletakkan rambut 
tersebut di matanya dan memasukkannya ke dalam air lalu meminum air 
tersebut untuk mengobati penyakitnya. 


Aku juga sering melihatnya mengambil mangkuk Nabi SAW dan 
mencucinya di sebuah bak air, lalu air tersebut dia minum. Aku juga 
melihatnya meminum air zamzam untuk mengobati penyakitnya dan 
dengan air zamzam itu pula dia sering membasuh kedua tangan dan 
wajahnya.” 

Ahmad bin Sa'id Ad-Darami berkata, “Ahmad bin Hanbal menulis 
surat kepadaku yang isinya sebagai berikut: “Untuk Abu Ja'far yang 
semoga Allah memuliakannya dari Ahmad bin Hanbal.” 

Sa'id bin Ya'gub berkata, “Ahmad pernah menulis surat sebagai 
berikut: “Dari Ahmad bin Muhammad kepada Sa'id bin Ya'gub. Amma 
ba'du, sesungguhnya dunia adalah penyakit dan kekuasan adalah 
penyakit, sedangkan orang alim adalah dokternya. Apabila kamu melihat 
dokter mendatangkan penyakit untuk dirinya sendiri maka hati-hatilah 
terhadapnya. Dan keselamatan untukmu.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah bin Abdurrahman Adz-Dzahabi berkata, “Bapakku 
pernah bercerita kepadaku, “Pamanku Abu Ibrahim Ahmad bin Sa'id 
datang menemui Ahmad bin Hanbal, lalu dia memberi salam kepadanya. 
Seketika itu juga, aku melihat Ahmad melompat berdiri dan 


, ” 


memuliakannya . 


Al Marrudzi berkata, “Ahmad berkata kepadaku, “Aku tidak pernah 
menulis suatu hadits kecuali aku telah mengamalkannya. Bahkan ketika 
menemukan bahwa Nabi SAW berbekam dan memberi Abu Thaibah 
(tukang bekam) satu dinar, akupun memberi tukang bekam satu dinar 
ketika aku berbekam'.” 


Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa Abdullah bin Abi Umar Al 
Bikri berkata, “Aku mendengar Abdul Malik Al Maimuni berkata, "Aku 
tidak tahu bahwa aku pernah melihat seseorang yang lebih bersih 
pakaiannya, lebih memperhatikan dirinya, baik pada kumis, rambut 
maupun bulu badannya dan lebih putih daripada Ahmad bin Hanbal”.” 


Al Khallal berkata, “Muhammad bin Junaid mengabarkan 
kepadaku bahwa Al Marrudzi menceritakan kepada mereka, dia berkata, 
“Abu Abdillah sangat jarang sekali masuk kamar kecil (untuk buang 
hajat, karena makan dan minumnya sangat sedikit-penj) dan menyalakan 
lentera hanya apabila membutuhkan penerangan. Lentera itu sering rusak 
dan akulah yang memperbaikinya. Lalu aku membelikan untuknya 
sebuah lentera kecil yang terbuat dari kulit, agar mudah dibawanya dan 
cukup memberinya cahaya”.” 

Hanbal berkata, “Aku sering melihat Abu Abdillah, apabila ingin 
berdiri, dia selalu berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya, 


, ” 


“Jika kalian mengizinkan. 


Al Marrudzi berkata, “Aku melihat Abu Abdillah memasukkan dua 
dirham ke dalam mangkuk untuk tukang sunat.” 


Musa bin Harun berkata, “Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, “Di 
manakah dapat ditemukan abdal itu?” Dia diam hingga kami kira dia 
tidak bisa menjawab. Kemudian dia berkata, “Jika bukan pada ahli hadits 
maka aku tidak tahu lagi”.” 

Al Marrudzi berkata, “Apabila Imam Ahmad mengingat mati, 
renungannya seakan mencekik lehernya. Dia juga sering berkata, 


“90 $ — Musnad Imam Ahmad 


“Ketakutan (terhadap kematian) membuatku tidak berselera untuk makan 
dan minum.” 


Imam Ahmad juga berkata, “Apabila disebutkan kematian, segala 
sesuatu dari dunia menjadi tak berarti lagi bagiku. Perkara dunia itu 
hanya makan dan makan, pakaian dan pakaian, dunia juga hanyalah 
beberapa hari yang pendek. Aku tidak pernah menyamakan sesuatupun 
dengan kefakiran.” 


Imam Ahmad juga berkata, “Seandainya aku menemukan alasan 
mengasingkan diri, pasti aku akan melakukannya hingga aku tidak 
disebut-sebut lagi.” 


Dia juga berkata, “Aku ingin berada di salah satu lorong di Makkah 
hingga tidak ada yang mengenalku. Aku telah diuji dengan popularitas”, 
namun sungguh aku selalu berharap kematian datang kepadaku di setiap 
waktu pagi dan sore.” 


Al Marrudzi berkata, “Diceritakan kepada Ahmad bahwa ada 
seorang laki-laki ingin bertemu dengannya. Maka dia berkata, “Bukankah 
ada sebagian dari mereka (ulama) tidak suka dengan pertemuan. Sebab, 
dia sengaja berhias diri karenaku dan aku sengaja berhias diri 
karenanya?!” 

Dia juga berkata, “Aku telah merasa tenang. Tidak datang 
ketenangan ini kecuali sejak aku bersumpah untuk tidak menyampaikan 
hadits lagi. Andai saja kita ditinggalkan! Jalan yang benar adalah apa 
yang dijalani oleh Bisyr bin Harts.” 

Al Marrudzi berkata, “Aku berkata kepada Abu Abdillah bahwa 
ada seseorang berkata, “Abu Abdillah tidak zuhud pada dirham saja, 
tetapi dia juga zuhud terhadap manusia.” Maka Ahmad berkata, “Siapa 
aku hingga aku zuhud terhadap manusia?! Justeru manusialah yang ingin 
zuhud terhadapku.' 


Aku pernah mendengar bahwa Abu Abdillah tidak senang terhadap 
seseorang yang tidur setelah Ashar, karena khawatir terhadap akalnya. 
Aku juga mendengar dia berkata, “Tidak akan beruntung orang yang 
berbicara panjang lebar namun tidak ada yang dimaksudkannya.' 


3 Maksudnya, menjadi orang terkenal. Namun itu dianggapnya sebagai ujian. 


Oleh karena itu, dia mengungkapkannya dengan kata: “Diuji. -penj. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdillah pernah ditanya tentang membaca (Al Our'an) dengan 
nada/lagu. Maka dia menjawab, “Itu adalah bid'ah, dan tidak pernah 
didengar.” Waktu itu dia sudah memasuki usia delapan puluhan tahun. 
Semoga Allah merahmatinya.” 


Perkataan Ahmad bin Hanbal Tentang Dasar-dasar Agama 


Abu Daud berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 
“Iman adalah perkataan dan perbuatan yang bisa bertambah dan bisa 
berkurang. Seluruh kebaktian merupakan bagian dari iman, sementara 


, ” 


kemaksitan dapat mengurangi iman”. 


Ishag bin Ibrahim Al Baghawi berkata, “Aku mendengar Ahmad 
bin Hanbal ditanya tentang orang yang mengatakan bahwa Al Our'an 


, ” 


adalah makhluk. Dia menjawab, “Dia orang kafir”. 


Salamah bin Syabib berkata, “Aku mendengar Ahmad berkata, 
“Barangsiapa yang mengatakan Al Our'an itu makhluk maka dia kafir.” 


Abu Ismail At-Tirmidzi berkata, “Aku mendengar Ahmad bin 
Hanbal berkata, “Barangsiapa yang mengatakan Al Our'an itu adalah 
makhluk maka dia kafir.” 


Ismail bin Hasan As-Siraj berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mengatakan Al Our'an itu adalah 
makhluk. Dia menjawab, “Dia orang kafir.” Dan tentang orang yang 
mengatakan lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk. Dia 
menjawab, “Dia orang beraliran Jahmiyah (sebuah aliran pemikiran) .” 


Shalih bin Ahmad berkata, “Bapakku mendengar bahwa Abu 
Thalib menceritakan bahwa dia (bapakku) berkata, “Lafazh Al Our'an 
yang kuucapkan bukan makhluk.” Aku juga memberitahukan hal itu 
kepada bapakku. Waktu itu, bapakku bertanya, “Siapa yang 
memberitahukannya kepadamu?” Aku menjawab, “Si fulan.” Bapakku 
berkata, “Tolong panggilkan Abu Thalib. Maka akupun segera 
menemuinya dan dengan segera dia datang. Kebetulan saat itu Fauran 
juga datang. 

Lalu bapakku berkata kepada Abu Thalib, “Aku mengatakan bahwa 
lafazh Al Our'an yang kuucapkan bukan makhluk?!” Saat itu bapakku 
sangat marah sampai tubuhnya bergetar. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abu Thalib menjawab, “Aku membaca Oul Huwallahu Ahad di 
hadapanmu, lalu kamu berkata kepadaku, “Ini bukan makhluk'. 


Bapakku berkata, “Tetapi kenapa kamu mengatakan bahwa aku 
berkata: Lafazh Al Our'an yang kuucapkan bukan makhluk?!, Bahkan 
aku mendengar, kamu telah meletakkannya dalam sebuah kitab dan kamu 
tulis dalam sebuah tulisan yang kamu kirim ke suatu kaum. Sekarang 
juga ralat itu dan kirimkan kepada kaum tersebut bahwa aku tidak pernah 
mengatakannya kepadamu '. 


Tiba-tiba Fauran pamit dan segera keluar dari hadapan bapakku 
dengan gemetar. 


Tak lama kemudian, Abu Thalib kembali menemui bapakku dan 
menceritakan bahwa dia telah menghapus tulisan itu dalam kitabnya. Dia 
juga telah menulis surat kepada kaum tersebut yang isinya 
memberitahukan bahwa kata-kata itu hanya berita bohong atas nama 
bapakku.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Kata-kata yang benar dari 
Abu Abdillah adalah: “Barangsiapa yang berkata bahwa lafazh Al Our'an 
yang kuucapkan adalah makhluk, maka dia orang Jahmiyah dan 
barangsiapa yang berkata bahwa lafazh Al Our'an yang kuucapkan 
bukan makhluk, maka dia orang yang melakukan bid'ah'.”) 


Ahmad bin Zanjawaih berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal 
berkata, “Orang-orang lafzhiyah (orang yang yang mengatakan lafazh Al 
Our'an yang kuucapkan adalah makhluk), lebih jahat dari orang-orang 
jahmiyah.” 


Shalih bin Ahmad berkata: Aku mendengar bapakku berkata, 
“Jahmiyah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah 
yang mengatakan Al Our'an itu makhluk. Kelompok kedua adalah yang 
mengatakan Al Our'an itu kalam Allah, lalu mereka diam (ucapan 
mereka hanya itu). Kelompok ketiga adalah yang mengatakan lafazh Al 
Our'an yang kami ucapkan itu makhluk.” 


Bapakku pernah berkata, “Tidak boleh shalat di belakang wagifi" 
dan di belakang lafzhi””.” 


33 
34 


Kelompok jahmiyah kedua-penj. 
Kelompok jahmiyah ketiga-penj. 


Musnad Imam Ahmad — 


Al Marrudzi berkata, “Aku memberitahukan kepada Abu Abdillah 
bahwa Abu Syu'aib As-Susi yang berada di Raggah telah memisahkan 
puterinya dengan suaminya, karena suaminya beraliran wagifiah dalam 
masalah Al Our'an. Maka Abu Abdillah berkata, “Dia telah melakukan 
hal yang baik. Semoga Allah memaafkannya.” Lalu dia mendoakan Abu 
Syw'aib. 

Sebelumnya, Abu Syu'aib meminta pendapat kepada An-Nufaili 
dan dia menyuruh Abu Syu'aib untuk memisahkan antara mereka 
berdua.” 


Al Marrudzi berkata, “Ketika Ya'gub bin Syaibah memunculkan 
pemikiran wagifiah, Abu Abdillah segera mengeluarkan peringatan dan 
memerintahkan untuk menjauhinya juga menjauhi orang yang mau 
berbicara dengannya.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Dalam masalah lafazh ini, 
Abu Abdillah memiliki sejumlah dasar.”) 


Orang pertama yang memunculkan pemikiran lafzhiyah adalah 
Husein bin Ali Al Karabisi, seorang tokoh ahli fikih, pada tahun 234 H. 


skok ok 


Dalam kitab Al Oashash, Al Marrudzi berkata, “Hasan bin Al 
Bazzar, Abu Nashr bin Abdul Majid dan lain-lain bertekad untuk 
membawa kitab A/ Mudallisin karya Al Karabisi yang di dalam kitab itu 
dia menganggap cacat Al A' masy dan Sulaiman At-Tamimi. 


Pada tahun 234 H, aku menemui Al Karabisi dan berkata 
kepadanya, “Ada suatu kaum yang ingin memaparkan kitabmu kepada 
Abu Abdillah. Oleh kerena itu, umumkanlah bahwa kamu telah 
menyesal.” 


Al Karabisi menjawab, “Abu Abdillah adalah seorang yang shalih. 
Orang sepertinya pasti akan mendukung kebenaran. Aku rela kitabku 
dipaparkan kepadanya. Abu Tsur juga pernah meminta agar aku 
menghapus isi kitabku. Namun aku tidak mau.” 


Di lain tempat, kitab Al Karabisi dibawa kepada Abu Abdillah. Dia 
belum mengetahui kitab karya siapa ini. Mereka (Hasan bin Al Bazzar 
dan Abu Nashr bin Abdul Majid juga lainnya) memberitahukan 


— Musnad Imam Ahmad 


kesalahan yang terdapat dalam kitab tersebut juga tuduhan terhadap Al 
A' masy. 

Di dalam kitab tersebut juga tertulis: Jika kalian mengira bahwa 
Hasan bin Shalih melihat pedang, berarti Ibnu Zubair telah keluar. 


Abu Abdillah berkata, “Orang ini ingin membela Hasan bin Shalih. 
Oleh karena itu, dia membuat kebohongan atas nama sahabat Rasulullah 
SAW. Dia mengumpulkan beberapa hadits dan mencantumkannya dalam 
kitab ini demi kepentingan orang-orang Rafidhah.' 


Abu Nashr berkata, “Para pemuda kami sering datang kepada 
penyusun kitab ini.” Abu Abdillah berkata, “Cegah mereka.' 


Setelah itu, baru Abu Abdillah mengetahui siapa penyusun kitab itu 
sebenarnya. Hal inipun diketahui oleh Al Karabisi. 


Lalu aku mendengar bahwa Abu Abdillah berkata, “Aku 
mendengar Husein Ash-Sha'igh (Al Karabisi) berkata: Aku akan 
mengatakan suatu perkataan yang Ahmad bin Hanbal pasti 
menyalahinya. Dengan begitu, dia akan menjadi kafir. Lalu dia berkata, 
“Lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk.” 


Aku berkata kepada Abu Abdillah, “Sesungguhnya Al Karabisi 
berkata, Lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk. Dia juga 
berkata, bahwa Al Our'an adalah kalam Allah, bukan makhluk dari segi 
apapun, namun lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk. Siapa 
yang tidak mengatakan Lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah 
makhluk maka dia kafir.” 


Abu Abdillah berkata, “Justeru dia yang kafir. Semoga Allah 
membinasakannya. Bukankah perkataannya ini persis seperti perkataan 
orang-orang jahmiyah?!. Mereka berkata: “Kalam Allah'. Kemudian 
mereka berkata, “Makhluk'. Apa gunanya perkataan itu. Perkataan 
pertama diralat oleh perkataan terakhir, yakni ketika dia berkata, “Lafazh 
Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk”. 


Kemudian Ahmad berkata lagi, “Allah tidak akan membiarkannya, 
apalagi dia telah mencela para tabi'in, seperti Sulaiman Al A'masy dan 
lainnya, juga berbicara jelek tentang mereka. Bisyr Al Marisi telah 
meninggal, namun digantikan kembali oleh Husein Al Karabisi.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Ahmad berkata lagi, “Bagaimana kabar Abu Tsur? Apakah dia 
setuju dengan orang ini?'. Aku menjawab, “Justeru dia menjauhinya.” 
Ahmad berkata, “Bagus.” 


Aku berkata, “Aku pernah bertanya kepada Abu Tsur tentang orang 
yang berkata, Lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah makhluk. Dia 
menjawab, “Dia orang yang melakukan bid'ah”. 


Mendengar jawaban itu, Abu Abdillah marah dan berkata, “Apa, 
orang yang melakukan bid'ah?! Itu perkataan yang benar-benar bodoh. 


Tidak akan beruntung para ahli kalam. 
sok ok 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Bapakku pernah ditanya tentang 
orang-orang yang memegang pemikiran lafzhiyah dan wagifiyah. Saat itu 
aku mendengarnya sendiri. Maka dia menjawab, “Barangsiapa di antara 
mereka yang membaguskan perkataan (bersilat lidah namun tujuan tetap 
sama) maka dia orang jahmiyah .” 


Hakam bin Ma'bad berkata: Ahmad Abu Abdillah Ad-Dauragi 
menceritakan kepadaku, “Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin 
Hanbal, “Apa pendapatmu tentang orang-orang yang berkata, Lafazh Al 
Our'an yang kuucapkan adalah makhluk?”. 


Dia segera duduk tegak penuh keseriusan dan berkata, “Ini lebih 
jahat daripada perkataan jahmiyah. Barangsiapa yang meyakini hal ini 
berarti dia menyakini bahwa Jibril menyampaikan kalam makhluk dan 
membawa kalam makhluk kepada Nabi SAW!”.” 

Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa Abdullah bin Muhammad bin 
Fadhl Al Asadi pernah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Abu Thalib Ahmad bin Musa bin Humaid berkata, “Aku 
berkata kepada Ahmad bin Hanbal, Jahmiyah keempat telah datang.” 

Ahmad bertanya, “Apa maksudnya?'. Aku menjawab, “Ada 
seseorang yang berkata bahwa barangsiapa meyakini di dadanya ada Al 
Our'an berarti dia meyakini di dadanya ada sifat ketuhanan! '. 

Ahmad berkata, “Siapa yang mengatakan hal itu berarti dia 
mengatakan seperti perkataan Nasrani tentang Isa bahwa kalimat Allah 


— Musnad Imam Ahmad 


ada padanya! Aku sama sekali tidak pernah mendengar perkataan seperti 
ini. 

Aku berkata, “Apakah ini termasuk pemikiran jahmiyah?”. 

Ahmad menjawab, “Bahkan lebih berbahaya daripada pemikiran 
jahmiyah.” Lalu dia berkata lagi, “Rasulullah SAW pernah bersabda, 
Akan dicabut Al Our 'an dari dada kalian.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Yang dilafazhkan adalah 
kalam Allah dan kalam Allah bukan makhluk, sedangkan melafazhkan 
adalah makhluk, sebab melafazhkan itu merupakan perbuatan pembaca 
yang terdiri dari gerakan, suara dan pengucapan huruf. Pembaca tidak 
menciptakan huruf Al Ouran juga maknanya, namun hanya 
menuturkannya. 


Karena perkataan: “Lafazh Al Our'an yang kuucapkan adalah 
makhluk” dan “Lafazh Al Our'an yang kuucapkan bukan makhluk” 
menimbulkan kesamaran maka Imam Ahmad tidak membolehkan. Allahu 
a'lam.” 

Abu Bakar Al Khallal berkata bahwa Ahmad bin Muhammad bin 
Mathar dan Zakaria bin Yahya mengabarkan kepadaku bahwa Abu 
Thalib menceritakan kepada mereka, “Abu Abdillah pernah berkata, 
“Sebuah surat dari Tharsus datang kepadaku. Isinya menyebutkan bahwa 
Sarayya As-Sagthi berkata, Setelah Allah menciptakan huruf-huruf, 
semua huruf itu bersujud kecuali alif. Alif berkata, “Aku tidak akan 
bersujud hingga aku beriman!?. Lalu Abu Abdillah berkata, “Ini 
perbuatan kufur.” 


Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Tidak ada sedikitpun 
unsur nepotisme dalam hal agama pada dirinya. 


Al Khallal berkata, “Muhammad bin Abi Harun memberitahukan 
kepada kami bahwa Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada mereka, dia 
berkata, “Aku hadir saat seorang laki-laki bertanya kepada Abu Abdillah. 
Laki-laki itu bertanya, “Hai Abu Abdillah, apakah kaum muslimin 
sepakat mengimani takdir baik dan buruk?” Abu Abdillah menjawab, 
Iya." 

Laki-laki itu bertanya lagi, “Dan tidak boleh mengafirkan 
seorangpun karena melakukan suatu dosa?” 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdillah berkata, “Diam kamu. Barangsiapa yang 
meninggalkan shalat maka dia telah kafir dan barangsiapa yang 
mengatakan Al Our'an adalah makhluk maka dia kafir .” 


Al Khallal berkata: Muhammad bin Sulaiman Al Jauhari 
mengabarkan kepadaku, Abdus bin Malik Al Aththar menceritakan 
kepada kami, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, “Dasar-dasar 
Sunnah menurut kami adalah memegang teguh apa yang telah dilakukan 
oleh sahabat, menjauhi bid'ah, menjauhi pertengkaran juga duduk 
bersama orang-orang yang dilalaikan hawa nafsu, menjauhi perdebatan 
dan perbantahan. Tidak ada giyas dalam Sunnah, sebab Sunnah tidak 
boleh diumpamakan dengan perumpamaan apapun dan tidak bisa 
dipahami dengan akal manusia. Al Our'an adalah kalam Allah, bukan 
makhluk dan Al Our'an jelas dari Allah. Hindarilah berdebat dengan 
orang yang melakukan hal baru menyangkut Al Our'an. Barangsiapa 
yang mengatakan tentang lafazh juga lainnya dan yang tidak memiliki 
pendirian tentang Al Our'an, yakni yang berkata, “Aku tidak tahu Al 
Our'an itu makhluk atau bukan makhluk, namun yang jelas Al Our'an 
adalah kalam Allah” maka dia termasuk orang yang melakukan bid'ah. 
Percaya dengan melihat Allah pada hari kiamat nanti dan percaya bahwa 
Nabi SAW melihat Tuhan beliau, sebab semua itu telah disebutkan dalam 
riwayat dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Oatadah dan Hakam 
bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, juga diriwayatkan oleh Ali bin 
Zaid dari Yusuf bin Mahran dari Ibnu Abbas. Hadits itu kami artikan 
seperti apa adanya, seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan 
membicarakan hal itu adalah bid'ah. Kita wajib mempercayai seperti apa 
yang diriwayatkan. 

Terakhir, dasar-dasar Sunnah menurut kami adalah percaya bahwa 
Allah akan berbicara kepada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat dengan 
tanpa penerjemah.” 

Hanbal bin Ishag berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah, 
“Apa maksud firman-Nya, “Dan Dia bersama kamu.” (Os. Al Hadiid 
(57): 4) “Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia- 
lah yang keempatnya”? (Os. Al Mujaadilah (581:7) 

Dia menjawab, “Itulah ilmu-Nya, itulah ilmu-Nya.” Lalu aku 
mendengarnya berkata, “Tuhan kita tabaraka wata'ala di Asrsy, tanpa 


— Musnad Imam Ahmad 


, ” 


batas dan tanpa sifat?” (Maksudnya, tidak boleh membahas bagaimana 
keadaan juga sifat-Nya di sana) 


Abu Bakar Al Marrudzi berkata bahwa Muhammad bin Ibrahim Al 
Oaisi menceritakan kepadaku, dia berkata, “Aku berkata kepada Ahmad 
bin Hanbal, “Dikisahkan dari Ibnu Al Mubarak bahwa dia pernah ditanya: 
“Bagaimana kita mengenal Tuhan kita?” Dia menjawab, “Di langit, di 
Arasy-Nya'. Ahmad menjawab, “Begitulah jawaban yang benar menurut 


2, ” 


kami”. 


Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku mendengar bapakku 
berkata, “Barangsiapa yang mengira bahwa nama-nama Allah adalah 
makhluk maka dia telah kafir.” 


Dalam Ar-Radd “Ala Al Jahmiyah, Abdullah bin Ahmad berkata, 
“Aku bertanya kepada bapakku tentang suatu kaum yang mengatakan 
bahwa ketika Allah berbicara dengan Musa AS, Dia berbicara dengan ada 
suara. Maka dia menjawab, “Benar. Allah SWT berbicara dengan ada 
suara. Begitulah yang tersebut dalam beberapa hadits yang kami 
riwayatkan.” 


Lalu bapakku berkata, Di antaranya hadits riwayat Ibnu Mas'ud, 
.g 2. . AK “ena An , A Pe EN 
Oral! Je kaka KAS Do D pama Al AS II 
“Apabila Allah berbicara, terdengar suara seperti bunyi rantai di 
atas batu.' 


Bapakku berkata lagi, “Orang-orang jahmiyah mengingkari hal itu. 
Mereka orang-orang kafir yang ingin memberikan gambaran yang salah 
kepada manusia.” 


Kemudian bapakku berkata lagi, “Al Muharibi menceritakan 
kepada kami dari A'masy dari Muslim dari Masrug dari Abdullah, dia 
berkata, 


#5 LL. Pa - 3 9 2 2. Oa Aa PRA ARA 
Aam Ogah AL Jah Gap Sa PIA AS 
“Apabila Allah menyampaikan wahyu, maka suara-Nya didengar 


oleh penghuni langit, lalu merekapun tersungkur sujud.” 
xxx 


Musnad Imam Ahmad — | 89 


Saga yA 


Abdullah berkata, “Aku pernah menemukan tulisan bapakku 
sebagai berikut: “Di antara dalil Al Our'an yang dapat dijadikan sebagai 
bantahan terhadap orang-orang jahmiyah adalah firman Allah SWT, 
“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata kepadanya: “Jadilah!”.' (Os. Yaasiin (361: 82) : 

“Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran 
seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) 
daripada-Nya, namanya Al Masih “Isa putera Maryam. Os. Aali 
“Imraan (3J: 45) 

'Utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-kalimat- 
Nya. (Os. An-Nisaa' (4): 171) 

“Telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu (Al Our'an) sebagai 


kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah 
kalimat-kalimat-Nya. (Os. Al An'aam (61: 115) " 


'Hai Musa, sesungguhnya Akulah Allah, Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (Os. An-Naml (27): 9) 

Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.' (Os. 
Al A'raaf (7): 54) 

Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.' (Os. Al @ashash 
(28): 88) 

“Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu. ' (Os. Ar-Rahmaan (55): 27) 

'Dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.' (Os. 
Thaahaa (20): 39) 

'Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. ' (Os. 
An-Nisaa' (4): 164) 

Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu. ' (Os. Thaahaa (20): 12) 

(Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari 


kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. “Os. Az-Zumar 
(391: 67) 

Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu”, 
sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang 


3 Dalam gira'at Hafsh dan beberapa gari' lainnya, dengan bentuk mufrat 


(tunggal): Kalimatu rabbik. Sementara Ibnu Katsir, Abu Amru dan lainnya 
membaca dengan bentuk jamak: Kalimaatu rabbik. Lihat An-Nasyr, 2:252. 


— Musnad Imam Ahmad 


dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak 
demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. “Os. Al Maa'idah (SJ: 
64) 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Ahmad bin Hanbal juga 
menyebutkan begitu banyak hadits menyangkut sifat Allah, namun aku 
tidak mencantumkan seluruhnya.”) 


Ya' gub bin Ishag Al Muthawwi'i berkata, “Aku mendengar Ahmad 
bin Hanbal menjawab pertanyaan tentang pengutamaan (atau orang 
paling utama-penj). Dia berkata, “Berdasarkan hadits Ibnu Umar: -Orang 
paling utama adalah- Abu Bakar, Umar dan Utsman.” 


Shalih bin Ahmad berkata, “Bapakku ditanya dan saat itu aku 
sedang bersamanya, tentang orang yang mengutamakan Ali atas Utsman. 
Apakah dia melakukan hal bid'ah (hal baru)? Dia menjawab, “Bahkan 
lebih pantas dikatakan demikian, sebab para sahabat Rasulullah SAW 
mengutamakan Utsman.” 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Aku bertanya kepada bapakku, 
“Siapakah orang Rafidhah itu? Dia menjawab, “Orang yang mencela 
salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW atau merendahkan salah 
seorang dari mereka. Menurutku dia tidak lagi berada di dalam Islam.” 


Abu Bakar Al Marrudzi berkata, “Saat kami berada di perkemahan, 
ada seseorang berkata kepada Abu Abdillah bahwa seorang utusan 
khalifah datang. Setelah berada di hadapan Ahmad, utusan itu bertanya, 
“Hai Abu Abdillah, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi antara Ali 
dan Mu'awiyah?” Ahmad menjawab, “Aku tidak pernah mengatakan 


tentang mereka kecuali yang baik”. 
xx 


Perkataan Imam Ahmad tentang hal hal yang menyangkut dasar 
agama sangat banyak dan baik. Buku ini tidak cukup untuk memuat 
semuanya. Namun Al Khallal telah mengumpulkannya dalam sebuah 
buku yang diberi judul Kitab As-Sunnah min Ahmad bin Hanbal, dalam 
tiga jilid. 

Di antara yang termaktub di dalam buku itu adalah sebagai berikut: 


Musnad Imam Ahmad — ox) 


Al Marrudzi mengabarkan kepada kami, aku mendengar Abu 
Abdillah berkata, “Barangsiapa yang berbicara panjang lebar namun 
tanpa tujuan niscaya tidak akan beruntung dan barang siapa yang 
berbicara seperti itu niscaya selalu ada yang mencelanya.” 


Aku juga mendengar Abu Abdillah berkata, “Aku tidak akan 
berbicara kecuali berdasarkan kitab (Al Our'an), Sunnah, perkataan atau 
perbuatan sahabat dan para tabi'in. Sedangkan tanpa berdasarkan itu, 
maka pembicaraan tersebut tidak terpuji.” 


Hanbal berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, 
“Barangsiapa yang berbicara (bersilat lidah) niscaya tidak akan beruntung 
dan dia tidak akan membawa kepada kebaikan.” 


Aku juga mendengar Abu Abdillah berkata, “Hendaklah kalian 
berbicara dengan Sunnah dan hadits, dan hindarilah perdebatan dan 
pertengkaran, sebab tidak akan beruntung orang yang suka berdebat dan 
bertengkar.” 


Abu Abdillah pernah berkata kepadaku, “Jangan kamu bergaul 
dengan mereka dan jangan kamu berbicara dengan seorangpun dari 
mereka.” Kemudian dia berkata lagi, “Kami sudah sering bertemu dengan 
manusia (para ulama), namun mereka tidak pernah mengenal hal 
semacam ini dan mereka juga menjauhi ahli kalam.” 


Aku juga pernah mendengar dia berkata, “Aku tidak pernah melihat 
seseorang yang menuntut ilmu kalam dan suka terhadapnya, lalu dia 
beruntung. Sebab, ilmu itu hanya akan membawanya kepada perkara 
besar. Mereka pernah mengatakan suatu perkataan dan mendasarkannya 
pada suatu dalil yang hatiku tidak sanggup untuk mengingatnya dan 


, »” 


lisanku tidak mampu untuk mengisahkannya'. 


Al Khallal berkata, “Muhammad bin Harun mengabarkan 
kepadaku, Abu Al Harts menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu 
Abdillah berkata: Ayyub berkata, “Apabila salah seorang dari mereka 
keluar dari agama, pasti dia tidak akan kembali lagi.” 


Al Khallal berkata bahwa Ahmad bin Ashram Al Muzani 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku bersama Ahmad bin Hanbal 
dan saat itu Al Hamdani berkata kepadanya, “Kadang-kadang aku 
menjawab pernyataan mereka.” Ahmad berkata, “Tidak sepantasnya 
kamu melakukan perdebatan.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Lalu Ahmad masuk ke dalam masjid dan melakukan shalat. Selesai 
shalat, dia berkata, “Apakah kamu Abbas?” Dia menjawab, “Benar.” 
Ahmad berkata, “Takutlah kepada Allah. Tidaklah pantas kamu 
melakukan itu dan menjadikanmu terkenal sebagai ahli kalam, bukan 
sebagai penyusun buku. Seandainya hal itu baik, pastilah para sahabat 
telah mendahului kita —dalam melakukannya—. Aku juga tidak pernah 
melihat sedikitpun perdebatan dalam buku-buku ini (buku-buku hadits). 
Itu semua adalah bid'ah.” 


Al Hamdani berkata, “Kamu benar, hai Abu Abdillah. Aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Aku tidak 
sengaja mencari mereka dan membahas masalah dengan mereka. Tetapi 
saat itu aku mendengar mereka berbicara tentang kalam dan tidak ada 
seorangpun yang menjawab. Akupun terpancing dan tidak kuasa 
menahan diri untuk membantah mereka.” 


Ahmad berkata, “Jika orang yang meminta petunjuk datang 
kepadamu maka berilah dia petunjuk.” (Maksunya, jika kamu ditanya 
tentang kalam, maka jawablah-penj) Kata-kata itu Ahmad bin Hanbal 
ucapkan beberapa kali.” 


Al Khallal berkata bahwa Muhammad bin Abi Harun dan 
Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abu Al Harts 
menceritakan kepada mereka, dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu 
Abdillah, “Di suatu tempat ada orang yang mendebat orang-orang 
Jahmiyah, menjelaskan kesalahan mereka dan memaparkan hal-hal detil 
kepada mereka. Apa pendapatmu?" 


Dia menjawab, “Aku tidak melihat adanya ilmu kalam dalam 
hawa nafsu ini dan aku tidak menyetujui siapapun berdebat dengan 
mereka. Bukankah Mu'awiyah bin Ourrah telah berkata, 
Permusuhan/pertengkaran dapat menghilangkan pahala amal?. 
Perdebatan itu jelek dan tidak membawa kepada kebaikan. Oleh 
karena itu jauhilah orang-orang yang suka berdebat dan ahli kalam. 
Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Sunnah dan apa yang 
dilakukan oleh ahli ilmu sebelum kalian. Sesungguhnya mereka sangat 
membenci kalam dan berdebat dengan ahli bid'ah. Sesungguhnya 
keselamatan terdapat dalam meninggalkan perdebatan. Agama juga tidak 
pernah memerintahkan perdebatan dan permusuhan.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Dia berkata lagi, “Apabila kalian melihat orang yang suka berdebat 
(tentang ketuhanan) maka hindarilah dia.” 


Ibnu Abi Daud berkata, “Musa Abu Imran Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 
“Janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang suka berbicara 


, ” 


(tentang ketuhanan), sekalipun mereka membela Sunnah'. 


Al Maimuni berkata, “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 
“Berbicara (tentang ketuhanan) selalu menjadi hal yang tercela bagi ahli 
kebaikan.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Larangan kalam 
(pembicaraan tentang ketuhanan) dan mempelajarinya datang dari begitu 
banyak jalur (riwayat) dari Imam Ahmad juga lainnya.”) 


Sejarah Hidup Ahmad bin Hanbal 


Al Khallal berkata, “Aku berkata kepada Zuhair bin Shalih bin 
Ahmad, “Apakah kamu pernah melihat kakekmu?' Dia menjawab, “Iya. 
Dia meninggal dunia saat aku memasuki usia sepuluh tahun. Setiap 
Jum'at, aku dan saudara-saudaraku selalu mengunjunginya. Kami hanya 
dipisahkan oleh sebuah pintu. 


Dia pernah memberi kami buah-buahan, masing-masing 
mendapatkan dua buah. Buah-buahan itu dia dapatkan dengan menukar 
perak dalam sebuah sobekan kain kepada seorang penjual sayuran. 
Akupun mengambil dua buah-buahan itu, begitu juga saudara-saudaraku. 


Terkadang aku lewat di hadapannya saat dia duduk di bawah terik 
matahari dengan punggung telanjang. Aku masih dapat melihat bekas 
pukulan di punggungnya. 

Aku memiliki seorang adik yang bernama Ali. Suatu hari bapakku 
ingin mengkhitannya. Diapun membuat makanan dan mengundang 
orang-orang. Ketika dia hendak mengkhitan adikku itu, kakekku datang 
dan berkata, “Aku mendengar hal baru yang kamu lakukan untuk tujuan 
ini. Aku mendengar kamu telah melakukan hal yang berlebihan. Mulailah 
dengan orang-orang fakir dan lemah. Beri makan mereka.” 

Keesokan harinya, tukang bekam (mungkin dia yang mengkhitan- 
penj) datang ke rumah kami. Tak lama kemudian, kakekku keluar dan 


| 104 1 — Musnad Imam Ahmad 


duduk di dekat adikku. Lalu kakekku mengeluarkan dua buah bungkusan 
kecil. Satu bungkusan dia serahkan kepada tukang sunat itu, sedangkan 
satu bungkusan lagi dia serahkan kepada adikku. Selanjutnya dia berdiri 
dan masuk ke dalam rumahnya. 


Tukang sunat itu segera membuka bungkusan dan ternyata terdapat 
uang satu dirham. 


Kami pernah menanyakan tentang pakaian berwarna yang dia 
hamparkan saat si kecil (adik Zuhair) berada di kursi taman yang agak 
tinggi. Dia menjawab bahwa hal itu tidaklah mengapa. 


Suatu hari, anak bibi kakekku (sepupu kakekku) datang dari 
Khurasan dan tinggal di rumah bapakku. Dia bergelar Abu Ahmad. 


Suatu ketika, aku menemui kakekku bersamanya. Tak lama 
kemudian seorang budak perempuan datang dengan membawa sebuah 
talam yang berisi roti, sayur, cuka dan garam, lalu pergi. Tak lama 
kemudian, budak perempuan itu kembali lagi dengan membawa sebuah 
mangkuk besar yang berisi daging bakar juga ubi-ubian dan 
meletakkannya di hadapan kami. Selanjutnya, kami menyantapnya begitu 
juga kakekku. Sambil makan, kakekku bertanya kepada Abu Ahmad 
tentang keluarga mereka yang tersisa di Khurasan. Terkadang ada kata- 
kata yang tidak dimengerti oleh Abu Ahmad, maka kakekku 
mengulanginya dengan bahasa persia. 


Setelah itu, kakekku mengambil sebuah talam di sampingnya dan 
meletakkannya di hadapan kami. Ternyata talam itu berisi kurma dan 
potongan buah kelapa. Kakekku lalu memakannya dan Abu Ahmadpun 
mengambil makanan tersebut.” 


Abdul Malik Al Maimuni berkata, “Bila aku bertanya kepada Abu 
Abdillah tentang sesuatu, dia selalu menjawab, “Labbaika, labbaik'.” 
(Bentuk sahutan santun yang artinya, dia akan segera menjawabnya). 


Al Marrudzi berkata, “Aku tidak pernah melihat orang fakir di 
suatu majlis yang lebih dimuliakan daripada di majlis Abu Abdillah, 
karena dia lebih suka kepada mereka daripada ahli dunia. Abu Abdillah 
juga selalu bersikap santun terhadap mereka dan tidak pernah menjawab 
dengan tergesa-gesa. Dia adalah orang yang sangat rendah hati, tenang 
dan berwibawa. 


Musnad Imam Ahmad — 


Apabila dia duduk di majlis para pemuda yang waktunya setelah 
Ashar, dia tidak akan berbicara hingga ditanya. Apabila keluar masjid, 
dia tidak pernah terdahulu dan dia selalu duduk di tempat terakhir.” 
(Maksudnya, tidak pernah melangkahi pundak orang lain-penj). 

Ath-Thabrani berkata Bahwa Musa bin Harun menceritakan kepada 
kami, aku mendengar Ishag bin Rawaih berkata, “Ketika pergi menemui 
Abdurrazzag, Ahmad bin Hanbal kehabisan bekal (biaya). Maka dia 
menjadikan dirinya sebagai kuli, hingga sampai di Shan'a. Ketika itu, 
para sahabatnya menawarkan bantuan, namun dia menolak.” 

Al Fagih Ali bin Muhammad Umar Ar-Razi berkata, “Aku 
mendengar Abu Umar Ghulam Tsa'lab, aku mendengar Abu Al Oasim 
bin Basysyar Al Anmathi Al Mazani, aku mendengar Asy-Syafi'i 
berkata, “Di Baghdad, aku melihat tiga keanehan. Pertama, aku melihat 
orang Nabthi menyerangku, hingga aku mengira dia orang Arab dan aku 
orang Nabthi!. Kedua, aku melihat orang Arab yang -—keliru dalam- 
membaca hingga sepertinya dia orang Nabthi!. Ketiga, aku melihat 
seorang pemuda yang tumbuh uban di rambutnya. Apabila dia 
mengatakan haddatsanaa maka semua orang berkata, “Dia benar”. 

Al Mazani berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, “Apa 
maksudnya?”. Dia menjawab, “Yang Pertama adalah Az-Za'farani dan 
yang kedua adalah Abu Tsur Al Kalbi yang sering membaca keliru. 
Sedangkan pemuda yang kumaksudkan adalah Ahmad bin Hanbal.” 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku melihat bapakku 
merasa tidak nyaman dengan semut-semut yang ada di rumahnya dan dia 
ingin semut-semut itu keluar dari rumahnya. Tak lama kemudian, aku 
melihat semut-semut itu keluar dari rumahnya dalam jumlah yang sangat 
banyak dan setelah itu aku tidak pernah lagi melihat seekor semutpun di 
rumahnya.” Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad Al Lubnani 
dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. 


Abu Al Farj bin Al Jauzi berkata, “Saat terjadi banjir pada tahun 
554 H, semua buku-buku musnah dan yang selamat hanya satu jilid yang 
di sana terdapat dua buah kertas tulisan Imam Ahmad.” 
14 


(os — Musnad Imam Ahmad 


Pada masa Abu Abdillah melarang pembicaraan tentang ketuhanan, 
Al Marrudzi berkata, “Dua tahun sebelum wafatnya Abu Abdillah, aku 
memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki menulis surat kepada Abu 
Abdillah. Dia mengusulkan kepadanya agar membuat sebuah buku yang 
memaparkan bantahan terhadap ahli bid'ah. Abu Abdillahpun menjawab 
surat itu.” 


Al Khallal berkata: Ali bin Isa mengabarkan kepadaku bahwa 
Hanbal menceritakan kepada mereka, dia berkata, “Seseorang mengirim 
surat kepada Abu Abdillah. Lalu Hanbal berkata, “Muhammad bin Ali Al 
Warrag mengabarkan kepadaku, Shalih bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Seseorang mengirim surat kepada bapakku, 
menanyakan tentang perdebatan dengan ahli kalam dan bergaul dengan 
mereka. Maka bapakku mengimlakan kepadaku jawabannya sebagai 
berikut: 


Semoga Allah membaguskan akibatmu. Orang-orang yang pernah 
kami dengar dan pernah kami temui sangat membenci kalam 
(pembicaraan tentang ketuhanan) dan bergaul dengan ahli kebatilan. 
Dalam masalah ini, kita diperintahkan untuk berserah diri dan meyakini 
apa yang telah termaktub dalam kitab Allah saja, tidak boleh lebih dari 
itu. Semua orang sangat membenci segala hal yang baru, seperti 
membuat buku dan bergaul dengan orang yang melakukan bid'ah, sebab 
itu bisa menyebabkannya terpengaruh dengan apa yang dibuat-buat 


, ” 


dalam agama”. 


Al Marrudzi berkata, “Aku mendengar bahwa Abu Abdillah 
mengkritik Walid Al Karabisi, karena dia mau berdebat dengan ahli 
bid'ah.” 

Al Marrudzi berkata, “Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah, 
“Mereka mendatangkan perkataan fulan untuk menentangmu.' Lalu aku 
menyerahkan secarik kertas kepadanya yang di sana tertulis: “Iman yang 
bisa bertambah dan bisa berkurang itu adalah makhluk. Aku mengatakan 
makhluk hanya pada gerakan dan perbuatan, tidak pada perkataan. Oleh 
karena itu, barangsiapa yang mengatakan iman itu makhluk dan yang dia 
maksudkan adalah perkataan maka dia kafir.” 

Ketika Ahmad membacanya dan sampai pada kalimat: “Gerakan 
dan perbuatan”, dia marah dan melempar kertas tersebut. Lalu Ahmad 
berkata, “Ini sama seperti perkataan Al Karabisi. Sesungguhnya yang dia 


Musnad Imam Ahmad — 


inginkan adalah mengatakan semua gerakan itu adalah makhluk. Apabila 
dikatakan iman itu makhluk maka apalagi yang tersisa? Tidak akan 


beruntung para ahli kalam'. 
xx Xx 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Ahmad bin Hanbal 
merendahkan ahli kalam karena dia mendalami, memaparkan secara 
detail dan membagi. Dalam kisah ini terkandung peringatan dan 
ancaman. Allahu a'lam. 


Seperti pembaca lihat dalam kisah secarik kertas tentang iman, 
Imam Ahmad sangat mengecam, padahal demi Allah, itu merupakan 
pembahasan yang benar dan pembagian yang baik. 


Kemudian Imam Ahmad mencela orang yang mengatakan iman itu 
makhluk dengan mempertimbangkan perkataan hamba, bukan apa yang 
dikatakannya, sebab itu termasuk salah satu bentuk kalam (pembicaraan 
tentang ketuhanan). Apalagi sejak dahulu dia membenci kalam dan para 
ahlinya, sekalipun mereka benar. Dia juga melarang mendetailkan 
pembahasan dalam hal nama-nama Allah juga sifat-sifat-Nya. Padahal di 
lain pihak, Muhammad bin Nashr Al Marrudzi telah mendengar Ishag bin 
Rawaih berkata, “Allah menciptakan iman, kekafiran, kebaikan dan 
kejahatan”.”) 


Isteri dan Anak Ahmad bin Hanbal 

Zuhair bin Shalih bin Ahmad berkata, “Kakekku menikah dengan 
ibu bapakku Abbasah binti Fadhl” dari orang Arab Rabadh””. Dari isteri 
ini, dia hanya mendapatkan satu orang anak, yaitu bapakku, kemudian 
isterinya ini meninggal dunia.” 


3 Dalam Ibnul Jauzi, him. 298 disebutkan namanya adalah Aisyah, namun 
pengoreksi menyebutkan di samping buku bahwa pada salinan lain di seluruh 
tempat disebutkan namanya adalah Abbasah. Karena itu, di sini merujuk kepada 
salinan lain tersebut. 

37 Rabadh adalah daerah yang luas di sekitar kota. Mungkin yang dia maksudkan 
adalah sebuah daerah di Baghdad. 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Marrudzi berkata, “Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Ibu 
Shalih tinggal bersamaku selama tiga puluh tahun. Selama itu, kami tidak 


, » 


pernah berselisih paham. 


Zuhair berkata, “Setelah Abbasah meninggal dunia, kakekku 
menikah dengan seorang perempuan Arab yang bernama Raihanah. Dari 
isteri ini, dia hanya mendapatkan satu orang anak yang diberi nama 
Abdullah.” 


Xx oo 


Abu Bakar Al Khallal berkata: bahwa Ahmad bin Muhammad bin 
Khalaf Al Baratsi”? menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abtsar 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Setelah ibu Shalih meninggal 
dunia, Ahmad berkata kepada seorang perempuan, “Pergilah kamu 
menemui fulanah puteri pamanku dan pinang dia untukku. 


Perempuan itu berkata, “Akupun menemui fulanah tersebut dan 
menyampaikan hasrat Ahmad. Ternyata dia menerima. Ketika aku 
kembali kepada Ahmad, dia bertanya, “Apakah saudarinya mendengar 
perkataanmu?” Dia berkata lagi, “Perempuan yang memiliki mata satu.” 
Perempuan itu menjawab, “Iya.” Ahmad berkata, “Kalau begitu, pergilah 
dan pinang perempuan yang memiliki mata satu. Akupun segera 
menemuinya dan diapun menerima. Dialah ibu Abdillah putera Ahmad 
bin Hanbal. 


Setelah tujuh hari bersamanya, ibu Abdillah berkata kepada 
suaminya, “Bagaimana pendapatmu, hai anak pamanku? Apakah ada 
sesuatu yang tidak kamu sukai?” Ahmad menjawab, “Tidak ada, kecuali 


sandal kamu yang berkeretak (saat dia berjalan)” 


Apa yang disebutkan di atas adalah keliru. Ahmad menikah dengan 
perempuan ini setelah meninggalnya ibu Shalih tidak benar, sebab 
Abdullah dilahirkan saat Ahmad berusia lima puluh tahun kurang 
beberapa bulan. Selain itu, Shalih lebih tua dari Abdullah beberapa tahun, 
sebab Shalih sempat mendengar langsung dari Affan dan Abu Walid. 


38 


ni Al Baratsi, artinya orang Barats. Sebuah tempat di Baghdad. 


Dalam Ibnul Jauzi, him 299, isterinya ini bernama Raihanah yang memiliki 
saudara bernama Muhammad bin Raihan. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Ya'gub Al Harawi dan lainnya juga menyebutkan bahwa 
Shalih dilahirkan pada tahun 203 H dan saat itu bapaknya berusia tiga 
puluh sembilan tahun. Dengan demikian, Shalih lebih tua dua puluh 
tahun dari Abdullah. Allahu a'lam. 


xxx 


Al Khallal berkata: bahwa Muhammad bin Abbas menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Yahya menceritakan kepadaku, dia berkata, “Abu Yusuf bin Bakhtan 
berkata, “Ketika Abu Abdillah menyuruh kami untuk membeli seorang 
budak perempuan, aku pergi bersama Fauran. Tiba-tiba Abu Abdillah 
memanggilku dan berkata, “Hai Abu Yusuf, hendaklah budak itu 


, ” 


memiliki daging”. 

Zuhair bin Shalih berkata, “Setelah ibu Abdillah wafat, Ahmad 
membeli Husna dan darinya lahir Zainab, kemudian si kembar Hasan dan 
Husein, namun tak lama kemudian keduanya meninggal dunia. 
Kemudian lahir lagi Hasan dan Muhammad. Keduanya hidup sampai 
dewasa. Saat berusia sekitar empat puluh tahun, Ahmad kembali 
mendapatkan anak yang diberi nama Sa'id.” 


Al Khallal berkata, “Muhammad bin Ali bin Bahr menceritakan 
kepada kami, aku mendengar Husna ibu putera Abu Abdillah berkata, 
«Aku berkata kepada tuanku (maksudnya adalah suaminya), bolehkah aku 
menjual salah satu gelang kakiku?'. Ahmad menjawab, “Apakah itu 
membuatmu senang?”. Dia menjawab, “Iya.” Ahmad berkata, “Segala puji 
bagi Allah yang telah menunjukimu untuk melakukan ini. 


Husna berkata, “Maka gelang kakiku kuserahkan kepada Abu Al 
Hasan bin Shalih dan dia jual dengan harga delapan setengah dinar, lalu 
uang itu dia (Ahmad) gunakan selama kehamilanku. Setelah aku 
melahirkan Hasan, tuanku memberi satu dirham kepada Karramah, 
seorang pelayan perempuan mereka yang bertubuh besar dan berkata, 
“Pergilah menemui Ibnu Syuja' Al Oashshab, agar dia membelikan 
untukmu sebuah kepala (kambing) dengan uang ini.” 


Ibnu Syuja' membelikan sebuah kepala untuk kami, lalu budak 
bertubuh besar itu membawanya dan kamipun memakannya. Pada saat 
itu, Ahmad berkata kepadaku, “Hai Husna, aku tidak memiliki kecuali 


— Musnad Imam Ahmad 


satu dirham ini dan tidak ada untukmu dariku selain hari ini.” Husna 
berkata, “Apabila tuanku tidak memiliki apa-apa maka pada hari itu dia 
kelihatan sangat senang.” 


Suatu hari, dia masuk dan berkata kepadaku ingin berbekam, 
namun dia tidak memiliki apa-apa sebagai upah bekam. Akupun 
mengambil sebuah bejana yang di dalamnya terdapat sebuah kain 
sulaman. Lalu aku menjual kain sulaman itu dengan harga empat dirham. 


Setengah dirham aku belikan daging, satu dirham aku berikan dia 
untuk tukang bekam dan satu dirham aku belikan minyak wangi. Suatu 
hari, ketika dia keluar, aku ingin membuatnya bahagia. Akupun 
menyulam kain dengan sangat halus dan membuat baju yang sangat 
bagus. 


Saat dia datang, aku segera menyerahkan baju itu kepadanya. Dia 
berkata, “Aku tidak membutuhkannya.” Maka akupun menyerahkannya 
kepada Fauran dan dia menjualnya dengan harga empat puluh dua 
dirham. Lalu aku membeli sejumlah benang dari uang tersebut dan aku 
menyulam sebuah baju yang besar. 


Ketika mengetahuinya, Ahmad berkata, “Jangan kamu potong. 
Biarkan saja begitu.” Baju itulah yang menjadi kain kafannya. Aku juga 
menyerahkan sebuah kain kasar maka dia memintaku untuk 
memotongnya (membuat baju dari kain kasar tersebut-penj).” 


Dari Ahmad bin Ja'far bin Al Munada diriwayatkan bahwa Abu 
Abdillah membeli seorang budak perempuan dengan harga yang sangat 
murah bernama Raihanah, untuk dijadikannya sebagai gundik. Tetapi 
dalam hal ini, Ibnu Munada tidak bisa diikuti. 


Hanbal berkata, “Sa'id lahir lima puluh hari sebelum wafatnya 
Ahmad.” Sebagian orang berkata, “Sa'id menjabat sebagai hakim Kufah 
dan meninggal dunia pada tahun 303 H.” Ini tidak benar, sebab Sa'id 
lahir sebelum bapaknya wafat dan meninggal dunia satu tahun sebelum 
meninggalnya saudaranya Abdullah, karena Ibrahim Al Harbi pernah 
menyatakan bela sungkawa kepada Abdullah atas meninggalnya Sa'id, 
saudaranya itu. 


Tentang Hasan dan Muhammad kedua putera Ahmad bin 
Hanbal, Ibnu Al Jauzi berkata, “Kami tidak pernah mendengar berita 
kedua orang ini sedikitpun.” Sedangkan Zainab, dia tumbuh dewasa 


Musnad Imam Ahmad — Lj 


dan menikah. Ahmad memiliki seorang puteri lain yang bernama 
Fathimah, jika berita ini benar. 


Fitnah dan Cobaan yang Dialami Ahmad bin Hanbal 


Sejak dahulu, kaum muslimin menganut keyakinan ulama salaf 
tentang Al Our'an, yakni Al Our'an, kalam dan wahyu Allah ini bukan 
makhluk, hingga muncul Mu'tazilah dan Jahmiyah. Pada masa kekuasaan 
Khalifah Harun Ar-Rasyid, kedua kelompok yang mengatakan bahwa Al 
Our'an adalah makhluk ini masih tersembunyi. 


Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauragi meriwayatkan dari Muhammad 
bin Nuh, bahwa Harun Ar-Rasyid pernah berkata, “Aku mendengar 
bahwa Bisyr bin Ghiyats berkata, “Al Our'an itu makhluk.' Demi Allah, 
jika menemukannya, aku pasti akan membunuhnya.” 


Ad-Dauragi berkata, “Pada masa pemerintahan Ar-Rasyid, Bisyr 
tidak berani menampakkan diri. Setelah khalifah ini wafat, baru Bisyr 
berani menampakkan diri dan mengajak kepada kesesatan.” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, «Al Ma'mun sedikit 
terpengaruh dengan perkataan ini. Dia sering mengadakan diskusi dengan 
Mur'tazilah. Pada awalnya khalifah ini ragu mengajak manusia untuk 
mengatakan bahwa Al Ouran itu makhluk, namun pada akhirnya, 
tepatnya pada tahun meninggalnya, hati khalifah ini mantap untuk 
melakukannya.”) 


Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Bapakku dan Muhammad 
bin Nuh dibawa dalam keadaan terikat. Kami mengikuti mereka berdua 
hingga sampai ke sebuah gudang. Sebelumnya di tengah perjalanan, Abu 
Bakar Al Ahwal bertanya kepada bapakku, “Hai Abu Abdillah, jika kamu 
diancam akan dibunuh, apakah kamu akan memenuhi keinginan 
mereka?” Bapakku menjawab, “Tidak.” 


Pada waktu tengah malam, merekapun kembali dibawa dan saat itu 
aku mendengar bapakku berkata, “Sebelumnya kita dibawa ke tempat 
yang luas dan sekarang kita berangkat darinya.” 


Pada tengah malam itu, datang seorang laki-laki menemui kami dan 
bertanya, “Siapa di antara kalian yang bernama Ahmad bin Hanbal?” Ada 
yang menjawab, “Ini dia. 


aa — Musnad Imam Ahmad 


Dia lalu berkata kepada unta yang ditungganginya untuk tenang 
dan berkata, “Hai kamu, tidaklah pantas kamu dibunuh di sini, walaupun 
kamu pasti akan masuk surga.' Dia berkata lagi, “Aku titipkan kamu 
kepada Allah.” Setelah itu, laki-laki tersebut pergi. | 


Bapakku berkata, “Lalu aku bertanya tentang laki-laki tersebut. Ada 
yang menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki Arab dari Rabi'ah 
yang sering melantunkan syair di pedesaan. Namanya Jabir bin Amir. Dia 
adalah orang yang baik?.” 


Ahmad bin Abil Hawari berkata: Ibrahim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami bahwa Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku tidak 
pernah mendengar satu kalimatpun sejak aku tertangkap karena fitnah 
yang lebih kuat daripada kalimat seorang Arab yang berbicara kepadaku 
di sebuah tanah lapang. Dia berkata, “Hai Ahmad, jika kamu terbunuh 
karena kebenaran maka kamu mati sebagai syahid dan jika kamu hidup 
maka kamu hidup sebagai orang terpuji.” Sungguh kata-kata itu 
menambah kekuatan hatiku.” 


Shalih bin Ahmad berkata: Bapakku berkata, “Kami berada di 
Adzanah”, lalu kami berangkat darinya pada tengah malam. Saat pintu 
dibuka, muncul seorang laki-laki dan masuk menemui kami. Dia lalu 
berkata, “Bergembiralah! Laki-laki itu telah wafat.” Maksudnya adalah Al 
Ma mun. Bapakku berkata, “Aku pernah berdoa kepada Allah agar aku 
tidak melihatnya”.” 


Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji berkata: Ahmad bin Hanbal 
berkata, “Aku pernah berdoa kepada Allah agar Dia tidak 
mengumpulkanku dengan Al Ma'mun dan aku juga berdoa agar tidak 
pernah melihat Al Mutawakki!.” 


Kedua doa itu dikabulkan. Ahmad tidak sempat melihat Al 
Ma'mun, sebab dia telah wafat di Badzandun"', nama sebuah sungai 
Romawi saat Ahmad masih ditawan di Riggah, lalu Al! Mu'tashim 


40 Sebuah desa dekat Al Mashishah yang dibangun pada tahun 141 H atas perintah 
Shalih bin Ali bin Abdullah bin Abbas. 

Dalam Yagut disebutkan bahwa Badzandun adalah nama sebuah desa yang 
terletak satu hari perjalanan dari Tharsus dan termasuk dalam wilayah 
perbatasan. Di sanalah Al Ma'mun wafat, lalu jasadnya dibawa ke Tharsus. Ada 
yang berpendapat bahwa desa ini diberi nama seperti nama sebuah sungai yang 
terletak di dekatnya. 


“4 


Musnad Imam Ahmad — L13) 


diangkat menjadi khalifah di Romawi. Setelah diangkat, Al Mu'tashim 
segera pulang dan memulangkan Ahmad ke Baghdad. 


Ketika Ahmad dihadirkan di istana kekhalifahan, Al Mutawakkil 
hanya duduk di depan lubang kecil. Dia dapat melihat Ahmad,. namun 
Ahmad tidak bisa melihatnya. 


Shalih berkata, “Ketika bapakku dan Muhammad bin Nuh sampai 
di Tharsus, keduanya dipulangkan kembali dalam keadaan terikat. Lalu 
ketika sampai ke Riggah, mereka berdua dibawa dengan kapal laut. 
Sesampainya di Anat, Muhammad wafat. Rantai pengikatnya pun 
dilepaskan dan bapakkulah yang menyalatkannya.” 


Hanbal berkata: Abu Abdillah berkata, “Aku tidak pernah melihat 
seseorang yang walaupun masih muda dan sedikit ilmu namun lebih 
menegakkan perintah Allah daripada Muhammad bin Nuh. Aku berharap, 
dia meninggal dunia dalam kebaikan. 


Suatu hari, Muhammad bin Nuh pernah berkata kepadaku, “Hai 
Abu Abdillah, Allah Allah, kamu tidak sepertiku. Kamu adalah seorang 
laki-laki yang dijadikan panutan. Semua makhluk datang kepadamu demi 
mendapatkan ilmu darimu. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah dan 
tetaplah di atas perintah Allah.” Saat dia wafat, aku menyalatkannya dan 
aku juga yang menguburkannya di Anah.”” 


Shalih pernah berkata kepadaku, “Bapakku sampai ke Baghdad 
dalam keadaan terikat. Setelah beberapa hari berada di Yasariyah, dia 
ditawan di Dar Aktarit, lalu di Dar Imarah, kemudian dia dipindahkan ke 
penjara umum di jalan Al Mushiliyah. Bapakku berkata, “Aku shalat 
bersama para napi dalam keadaan'terikat. Ketika bulan Ramadhan tahun 
19 tiba, aku dipindahkan ke rumah Ishag bin Ibrahim?.” 

xx 


Hanbal bin Ishag berkata, “Abu Abdillah dikurung di Dar Imarah, 
Baghdad, di sebuah gudang milik Muhammad bin Ibrahim saudara Ishag 
bin Ibrahim. Tempat itu sangat sempit. Di bulan Ramadhan, Ahmad jatuh 


2 Dalam Mu'jam Al Buldan disebutkan bahwa Anah/Anat adalah nama sebuah 


desa terkenal yang terletak di antara Riggah dan Hait, yang masih termasuk 
wilayah Jazirah. Dalam sebuah syair disebutkan dalam bentuk jamak Anaat, 
sepertinya maksud penyair adalah desa Anah dan desa-desa di sekitarnya. 


—— Musnad Imam Ahmad 


sakit. Tak lama dia berada di tempat itu dalam keadaan sakit, dia 
dipindahkan ke penjara umum. Sekitar tiga bulan dia berada di penjara 
umum tersebut. 


Kami sering mengunjunginya dan membacakan kitab Al /rja juga 
lainnya kepadaku saat berada di penjara tersebut. Suatu ketika, aku 
melihatnya sedang shalat bersama para napi dalam keadaan tangan 
terikat. Hanya pada waktu shalat dan tidur saja kakinya dilepaskan dari 
rantai.” 

ok ok ok 


Kita kembali kepada cerita Shalih bin Ahmad dari bapaknya. 
Bapaknya berkata, “Ketika dipindahkan ke rumah Ishag bin Ibrahim, 
setiap hari Amirul Mu'minin mengirim dua orang laki-laki yaitu Ahmad 
bin Rabah dan Abu Syu'aib Al Hajjam kepadaku. Kedua orang ini terus 
melakukan diskusi denganku hingga apabila mereka ingin pulang, 
mereka meminta diambilkan sebuah rantai lalu rantai itu diikatkan ke 
tubuhku sebagai tambahan ikatan yang sudah ada, hingga di kakiku saja 
terdapat empat ikatan.” 


Bapakku berkata lagi, “Pada hari ketiga, salah seorang dari dua 
laki-laki itu datang menemuiku dan seperti biasa melakukan diskusi 
denganku. Aku bertanya kepada laki-laki tersebut, “Apa pendapatmu 
tentang ilmu Allah?” Dia menjawab, “Ilmu Allah adalah makhluk.” Aku 
berkata kepadanya, “Kamu telah kafir. “Utusan Ishag bin Ibrahim yang 
hadir saat itu berkata, “Orang ini adalah utusan Amirul Mu'minin.' Aku 
berkata, “Sesungguhnya orang ini telah kafir.” Pada malam keempat, Al 
Mu'tashim mengirim seseorang menemui Ishag, memerintahkannya 
untuk membawaku kepada Al Mu'tashim. Ishag segera memanggilku, 
lalu dia berkata, “Hai Ahmad, demi Allah sesungguhnya dia 
menginginkan dirimu. Dia tidak akan membunuhmu dengan pedang. Dia 
telah bertekad untuk terus memukulmu, jika kamu tidak memenuhi 
keinginannya. Setelah itu, baru dia akan membunuhmu di suatu tempat 


8 Di samping buku asli tertulis sebagai berikut: Ahmad mengkafirkannya karena 


jika ilmu Allah adalah makhluk, berarti sebelumnya Allah tidak tahu hingga Dia 
menciptakannya. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang zhalim. 
Jawaban seperti itu merupakan kesalahan yang sudah jelas dalam agama tanpa 
memerlukan pikir panjang. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang tidak terlihat matahari maupun bulan. Bukankah Allah telah 
berfirman, “Sesungguhnya Kami menjadikan Al Our 'an dalam bahasa 
Arab.”(@s. Az-zukhruf|43J:3) Bukankah yang dijadikan itu adalah 
makhluk? 


Aku menjawab, “Allah telah berfirman, “Lalu Dia menjadikan 
mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (Os. Al Fiil (105): 5) 
Apakah Dia menciptakan mereka?” Ishag bin Ibrahim terdiam. Ketika 
kami sampai di tempat yang terkenal dengan nama Babul Bustan, aku 
dikeluarkan dan dibawa di atas seekor kuda dalam keadaan terikat. Tidak 
ada seorangpun yang memegangku. Aku sering hendak terjatuh dari atas 
kuda karena beratnya rantai pengikat. 


Aku dibawa ke rumah Al Mu'tashim dan dimasukkan ke sebuah 
kamar, lalu pintunya dikunci dari luar. Itu terjadi pada tengah malam dan 
tidak ada satupun lentera di kamar itu. Saat itu aku ingin bertayammum 
untuk melakukan shalat. Akupun mengulurkan tanganku dan ternyata 
tanganku menyentuh sebuah wadah berisi air juga sebuah mangkuk kecil. 
Akupun berwudhu dengan air tersebut lalu shalat. 


Keesokan harinya, aku melepaskan tali celanaku untuk kuikatkan 
ke rantai-rantai di tubuhku, agar aku mudah membawanya, sedangkan 
celanaku aku lipatkan ke tubuhku. Tiba-tiba utusan Al Mu'tashim datang 
dan berkata, “Ikut aku.” Lalu dia memegang tanganku dan 
menghadirkanku ke hadapan Al Mu'tashim, sementara tali celana untuk 
mengikat rantai-rantai itu masih berada di tanganku. 


Al Mu'tashim duduk dan di sisinya ada Ibnu Abi Duab yang telah 
mengumpulkan sejumlah sahabatnya. Selanjutnya Al Mu 'tashim berkata, 
“Dekatkan dia, dekatkan dia.” Dia terus memerintahkan untuk 
mendekatkanku hingga aku berada sangat dekat dengannya. 


Kemudian dia berkata kepadaku, “Duduklah.” Akupun duduk dan 
rantai-rantai di tubuhku terasa amat berat. Aku diam sejenak, kemudian 
aku berkata, “Apakah tuan mengizinkanku untuk bicara?” Dia menjawab, 
“Bicaralah.” Aku berkata, “Kepada apa Allah dan Rasul-Nya berseru? 
Dia diam sejenak, kemudian menjawab, “Kepada kesaksian bahwa tidak 
ada tuhan melainkan Allah.” 


Aku berkata, “Karena itu aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
melainkan Allah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Kemudian aku berkata lagi, “Sesungguhnya kakek tuan Ibnu Abbas 
pernah berkata: Ketika delegasi Abdul Oais datang menemui Rasulullah 
SAW, mereka bertanya tentang iman. Lalu beliau bersabda, “Apakah 
kalian tahu apa itu iman?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul- 
Nya yang lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Kesaksian bahwa tidak 
ada tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan A Ilah, 
mendirikan shalat, membayar zakat dan memberikan seperlima dari 
harta ghanimah. 


Al Mu'tashim berkata, “Seandainya aku tidak menemukanmu di 
tangan orang sebelumku, pasti aku tidak akan menjerumuskanmu dalam 
keadaan ini.' Kemudian dia berkata, “Hai Abdurrahman bin Ishag, 
bukankah aku telah memerintahkanmu untuk menghentikan fitnah?! 
Aku berkata, “Allah Maha Besar, sesungguhnya dalam perintah ini 
terdapat kelapangan bagi kaum muslimin.” Kemudian dia berkata kepada 
orang-orang yang berada di dekatnya, “Berdiskusi dan berbicaralah 
dengannya. Hai Abdurrahman, bicaralah dengannya.' 


Abdurrahman berkata kepadaku, “Apa pendapatmu tentang Al 
Our'an?” Aku balik bertanya, "Apa pendapatmu tentang ilmu Allah?” 


Dia diam, lalu sebagian dari mereka berkata, “Bukankah Allah telah 
berfirman, “Allah menciptakan segala sesuatu. "(Os. Az-Zumar (391: 62) 
Bukankah Al Our'an itu termasuk sesuatu?” Aku menjawab, “Allah 
berfirman, “Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah 
Tuhannya. (Os. Al Ahgaab(46J: 25) Semuanya hancur kecuali apa yang 
dikehendaki Allah.” 


Sebagian dari mereka berkata, “Allah berfirman, “Tidak datang 
kepada mereka suatu ayat Al Our 'anpun yang baru dari Tuhan 
mereka.”(Os. Al Anbiyaa' (21): 2) Tidakkah yang baru itu kecuali 
makhluk?” Aku menjawab, “Allah berfirman, “Shaad, demi Al Our 'an 
yang mempunyai keagungan. ”(Os. Shaad (38J: 1-2) Yang mempunyai 
keagungan itu adalah Al Our'an. Celaka kamu! Bukankah di sana sudah 
ada alif dan lam (tanda ma'rifah atau sudah diketahui (sudah adaJ-penj)? 


Lalu sebagian dari mereka menyebutkan hadits Imran bin Hushain, 
bahwa Allah SWT menciptakan Adz-Dzikr. Aku menjawab, “Itu salah. 
Lebih dari satu orang telah menceritakan kepada kami bahwa 


44 


Hadits ini akan disebutkan dalam A/ Musnad pada nomor 2020. 


Musnad Imam Ahmad — 


sesungguhnya Allah menulis/menetapkan Adz-Dzikr. Lalu mereka 
berdalih dengan hadits Ibnu Mas'ud, “Tidak ada sesuatu yang telah 
diciptakan Allah, baik berupa surga, neraka, langit maupun bumi yang 
lebih besar daripada ayat kursi.” 


Aku menjawab, “Kata penciptaan itu ditujukan hanya untuk surga, 
neraka, langit dan bumi, tidak ditujukan untuk Al Our'an.' Sebagian dari 
mereka berkata lagi, “Hadits Habbab: “Mendekatlah kepada Allah 
semampumu dan tidak ada sesuatupun yang kamu mendekatkan diri 
dengannya kepada Allah yang lebih Dia sukai daripada kalam-Nya.”” 


Aku menjawab, “Memang demikian '. 


tor 


Shalih bin Ahmad berkata bahwa ketika itu, Ahmad bin Abi Duab 
memandang kepada bapakku seperti orang marah. Bapakku berkata, “Dia 
bertanya ini, aku jawab dan dia bertanya itu, juga aku jawab. Jika tidak 
ada lagi yang bertanya, Ibnu Abi Duab langsung berkata, “Wahai Amirul 
Mu'minin, demi Allah dia adalah orang sesat dan orang yang melakukan 
bid'ah. 

Khalifah menjawab, “Kalau begitu, bicaralah dengannya, 
berdiskusilah dengannya.” Merekapun kembali menanyaiku. Ini bertanya, 
aku jawab dan itu bertanya, juga aku jawab. Saat mereka tidak bisa 
berkata apa-apa lagi, Al Mu'tashim berkata kepadaku, “Celaka kamu hai 
Ahmad, apa yang akan kamu katakan?” 


Aku berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, tolong berikan kepadaku 
satu ayat dari kitab Allah atau sebuah hadits dari Rasulullah, hingga aku 
bisa mengatakannya (seperti apa maumu-penj).” Ibnu Abi Duab berkata, 
“Kenapa kamu tidak berkata kecuali dengan apa yang terdapat dalam 
kitab Allah atau Sunnah Rasulullah? Aku berkata kepadanya, 
“Sebagaimana kamu yang merasa lebih ahli dalam mentakwilkan. Tetapi 
aku tidak pernah mentakwilkan apa yang tidak ada pengkaitan dan apa 


, ” 


yang ada pengkaitannya'. 


Hanbal berkata: Abu Abdillah berkata, “Mereka menghujatku 
dengan suatu perkataan yang hatiku tidak sanggup untuk mengingatnya 
dan lisanku tidak mampu untuk menceritakannya. Mereka mengingkari 


— Musnad Imam Ahmad 


riwayat-riwayat. Aku tidak pernah menyangka mereka seperti itu hingga 
aku mendengar sendiri perkataan mereka. 


Lalu aku bantah mereka dengan ayat Al Our'an, yakni dengan 
firman-Nya, “Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang 
tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu 
sedikitpun?' (Os. Maryam (19): 42) Ibrahim mencela bapaknya karena 
menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat. Apakah ini 
salah menurut kalian?!' Orang-orang yang berada di dekat khalifah 
berkata, “Dia menyerupakanmu, wahai Amirul Mu'minin. Dia 
menyerupakanmu, wahai Amirul Mu'minin!”.” 

xxx 


Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji berkata, “Sebagian sahabat 
kami menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abi Duab menghadap ke arah 
Ahmad untuk berbicara dengannya, namun Ahmad tidak menoleh ke 
arahnya, hingga Al Mu'tashim berkata, “Hai Ahmad, kenapa kamu tidak 
mau berbicara dengan Abu Abdillah?” 


Ahmad menjawab, “Aku tidak mengenalnya sebagai ahli ilmu, 
lantas kepada aku harus berbicara dengannya!” Shalih bin Ahmad 
berkata, “Lalu Ibnu Abi Duab berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, jika dia 
menjawabmu maka dia lebih aku sukai daripada sejuta dinar.” Selian 
kata-kata itu, Ibnu Abi Duab juga mengobral janji-janji lain.” 

Kemudian Al Mu'tashim berkata, “Demi Allah, jika dia memenuhi 
keinginanku maka aku akan melepaskannya dengan tanganku sendiri dan 
aku akan membawa tentaraku kepadanya untuk mengantarnya.” Dia 
berkata lagi, “Hai Ahmad, demi Allah aku sangat menyayangimu. 
Sungguh aku sangat menyayangimu seperti sayangku kepada Harun 
anakku. Bagaimana pendapatmu? (Maksudnya, maukah mengatakan 
bahwa Al Our'an itu makhluk?-penj) 


Ahmad menjawab, “Tolong berikan kepadaku satu ayat dari kitab 
Allah atau Sunnah Rasul-Nya (yang dapat dijadikan dalil kebenaran Al 
Our'an itu makhluk-penj).' Ketika pertemuan itu menjadi berlangsung 
lama, khalifah gelisah dan diapun berkata, “Keluarlah kalian.” Namun dia 
menyuruh Ahmad untuk tetap di tempat, yakni di dekatnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lalu Al Mu'tashim berkata kepada Ahmad, “Celaka kamu, 
penuhilah keinginanku.” Dia berkata lagi, “Sepertinya aku tidak pernah 
mengenalmu! Pernahkah kamu datang kepada kami?! 


Abdurrahman bin Ishag berkata kepada khalifah, “Wahai Amirul 
Mu'minin, aku telah mengenalnya sejak tiga puluh tahun yang lalu. Dia 
melihat ketaatanmu dan pernah pergi berjihad juga berhaji bersamamu.” 
Abdurrahman bin Ishag berkata lagi, “Demi Allah, sesungguhnya dia 
adalah seorang alim dan seorang fakih. Aku tidak merasa risau untuk 
menjauhkan orang-orang sesat dariku, jika dia bersamaku.” 


Khalifah berkata kepada Ahmad, “Apakah kamu pernah mengenal 
Shalih Ar-Rasyidi? Ahmad menjawab, “Aku pernah mendengar 
namanya.” Khalifah berkata, “Dia adalah orang yang mendidikku. Saat itu 
dia duduk di tempat itu —sambil menunjuk ke salah satu sudut istana, lalu 
aku bertanya kepadanya tentang Al Our'an. Dia tidak sependapat 
denganku, maka aku perintahkan untuk menyiksanya. Akhirnya dia mau 
menarik kembali pendapatnya.” 


Khalifah berkata lagi, “Hai Ahmad, penuhilah permintaanku 
dengan sesuatu yang lain (maksudnya, bukan seperti jawabannya yang 
pertama-penj), hingga aku dapat melepaskanmu dengan tanganku 
sendiri.” Ahmad menjawab, “Berikan kepadaku satu ayat dari kitab Allah 
atau sebuah Sunnah Rasul-Nya.” Karena pertemuan itupun berlangsung 
lama tanpa hasil yang diharapkan, akhirnya Al Mu'tashim berdiri dan 
mengembalikan Ahmad ke tempatnya semula (penjara).” 


x 


Ahmad berkata: Setelah maghrib, khalifah mengirim dua orang 
laki-laki sahabat Ibnu Abi Duab kepadaku. Sepanjang malam mereka 
bersamaku sambil terus berdiskusi, begitu juga siang harinya. Saat waktu 
berbuka tiba, makanan pun dihadirkan dan mereka membujukku untuk 
makan, namun aku tidak mau melakukannya. Suatu malam, Al 
Mu'tashim mengirim Ibnu Abi Duab kepadaku. Dia berkata, “Amirul 
Mu minin berkata kepadamu, Apa yang akan kamu katakan? 


Aku menjawab seperti jawabanku sebelumnya. Lalu Ibnu Abi Duab 
berkata, “Demi Allah, namamu telah tertulis dalam tujuh orang yang akan 


— Musnad Imam Ahmad 


dibunuh, di antaranya Yahya bin Ma'in dan lainnya.” Namun aku hapus 
namamu itu. Aku tidak mau kamu mendapatkan hukuman.” 


Dia berkata lagi, “Sesungguhnya Amirul Mu'minin telah 
bersumpah akan memukulmu dan memasukkanmu ke sebuah tempat 
yang tidak terlihat sinar matahari sedikitpun. Tetapi dia juga berkata, 
“Jika dia memenuhi keinginanku, aku akan menemuinya dan melepaskan 
rantainya dengan tanganku sendiri.” Setelah itu Ibnu Abi Duab pergi. 


Keesokan harinya, utusan khalifah datang dan langsung memegang 
tanganku, lalu membawaku pergi menemuinya. Khalifah berkata kepada 
orang-orang yang hadir, “Berdiskusilah dan berbicaralah dengannya.” 
Merekapun mulai berdiskusi denganku dan akupun menjawab semua 
pertanyaan mereka. Jika mereka menyebutkan satu perkataan yang tidak 
terdapat dalam Al Our'an dan Sunnah, aku berkata, “Aku tidak pernah 
tahu perkataan apa ini?! 


Mereka berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, apabila dalilnya dapat 
mengalahkan kami, dia selalu menetapkannya (menjawabnya), namun 
apabila kami mengatakan sesuatu kepadanya, dia malah berkata, “Aku 
tidak tahu perkataan apa ini.” Khalifah menjawab, “Debat saja dia.” Saat 
itu, ada seorang laki-laki berkata, “Hai Ahmad, aku melihat kamu juga 
menyebutkan hadits dan menjadikannya sebagai dasar keyakinanmu.? 


Aku berkata, “Apa pendapatmu tentang firman Allah, “Allah 
mensyari 'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang 
anak perempuan.”?'(Os. An-Nisaa'(4J: 11) Dia berkata, “Dengan ayat 
itu, Allah memberi keistimewaan kepada orang-orang mukmin.” Aku 
bertanya, “Apa pendapatmu jika dia pembunuh si mayit atau hamba?” 


Diapun terdiam. 
Aku sengaja menghujat mereka dengan ayat ini, sebab mereka 


hanya berdalih dengan lahir Al Our'an (hanya dengan Al Our'an-penj). 
Itu aku ketahui saat dia berkata kepadaku, “Aku melihat kamu 


4$ Ybnul Jauzi berkata (hlm. 324), “Tujuh orang itu adalah Yahya bin Ma'in, Abu 
Khaitsamah, Ahmad Ad-Dauragi, Al Oawariri, Sa'dawiyah, Sajadah dan 
Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan, termasuk juga Khalaf Al 
Makhzumi.” 


Musnad Imam Ahmad — l21j 


menjadikan hadits sebagai dalil dan dasar keyakinan. Oleh karena itu, 
akupun menghujat dengan Al Our'an. 


Perdebatan ini terus berlangsung hingga hampir waktu tergelincir 
matahari. Ketika itu Al Ma'mun merasa bosan. Diapun berkata kepada 
mereka, “Keluarlah kalian,” namun dia membiarkanku bersama 
Abdurrahman bin Ishag yang terus membujukku. Tak lama kemudian, Al! 
Mu'tashim berdiri dan masuk, setelah memerintah pengawalnya untuk 
membawaku ke tempat semula.” 


Ahmad berkata, “Pada malam ketiga, aku berkata dalam hati, 
“Pantas bila besok terjadi sesuatu pada diriku.” Lalu aku berkata kepada 
penjaga yang diperintahkan untuk menjagaku, “Tolong ambilkan 
segulung benang untukku.” 


Diapun pergi dan tak lama kemudian datang dengan membawa 
segulung benang. Benang itu aku ikatkan ke rantaiku dan tali celana 
kuikatkan kembali ke celanaku, khawatir akan terjadi sesuatu pada diriku 
dan membuatku telanjang. 


Pagi harinya, yakni pagi hari ketiga, khalifah mengirim seseorang 
kepadaku dan membawaku ke sebuah tempat (penjara umum). Ternyata 
tempat itu sudah penuh. Aku kembali dibawa ke tempat lain dan ternyata 
tempat itupun juga sudah penuh, sampai akhirnya ada tempat yang 
kosong. Sementara orang-orang yang membawaku ada yang menghunus 
pedang, membawa cemeti dan lain-lain. 


Ketika aku dibawa ke hadapan khalifah, dia berkata, “Duduklah.' 
Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, 
“Debatlah dan bicaralah dengannya.” Merekapun mendebatku. Orang ini 
berbicara, aku bantah dan orang itu berbicara, juga aku bantah. Suaraku 
menjadi lebih keras dari suara mereka, sementara orang yang berdiri di 
belakang khalifah mengisyaratkan tangannya kepadaku agar 
merendahkan suara. 


Ketika pertemuan itu berlangsung terlalu lama, khalifah 
menyuruhku untuk menjauh, lalu dia berbicara dengan orang-orang yang 
berada di sekelilingnya. Kemudian dia menyuruh mereka untuk menjauh 
dan memanggilku untuk mendekat kepadanya. Dia berkata, “Celaka 


(1227 — Musnad Imam Ahmad 


kamu, hai Ahmad! Penuhilah permintaanku, hingga aku dapat 
melepaskanmu dengan tanganku sendiri.” 


Aku menjawab seperti apa yang telah kujawab sebelumnya. Lalu 
dia berkata, “Celaka kamu. Bawa dia, tawan dan telanjangi dia.” Akupun 
ditawan dan pakaianku dilepas. Saat itu ada sehelai rambut Rasulullah 
SAW di saku bajuku. Ishag bin Ibrahim menghadap kepadaku dan 
bertanya, “Bungkusan apa yang ada di saku bajumu ini?” 


Aku menjawab, “Sehelai rambut Rasulullah SAW.' Saat itu ada 
sebagian orang berusaha merobek bajuku, namun Al Mu'tashim berkata 
kepada mereka, “Jangan dirobek.” Akhirnya bajuku hanya dilepaskan dari 
tubuhku. Aku yakin, dia melarang bajuku dirobek karena ada rambut di 
dalam baju tersebut. Al Mu'tashim duduk di atas sebuah kursi, kemudian 
berkata, “Tiang gantungan dan cambuk.' Tak lama kemudian tiang 
gantungan pun dipasang. 


Waktu itu, aku mengulurkan kedua tanganku. Sebagian orang yang 
berada di belakangku berkata, “Pegang erat kedua kayu tiang dengan 
kedua tanganmu.” Tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Akhirnya 
tanganku tidak terlindung (terkena pukulan juga-penj).” 

xx 


Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji berkata, “Mereka 
menyebutkan bahwa Al Mu'tashim menjadi simpati kepada Ahmad, 
ketika dia digantung di tiang gantungan dan saat dia melihat keteguhan 
juga kerasnya pendirian Ahmad dalam masalah ini. Namun Ibnu Abi 
Duab segera membisikkan sesuatu kepadanya. Dia berkata, “Jika kamu 
membiarkannya maka kamu akan dikatakan bahwa kamu telah 
meninggalkan keyakinan Al Ma'mun dan menolak pendapatnya.” 
Mendengar bisikan ini, khalifahpun memerintahkan untuk segera 
memukul Ahmad.” 


Shalih berkata: Bapakku berkata, “Ketika cambuk dihadirkan, Al! 
Mu tashim memandang ke arah cambuk itu dan berkata, “Ambilkan 
cambuk yang lain.” Kemudian dia berkata kepada para algojo, “Majulah 
kalian”. Seorang algojo maju dan memukulku sebanyak dua kali. Lalu 
khalifah berkata kepada algojo tersebut, “Kuatkan pukulanmu, jika tidak, 
semoga Allah memutuskan tanganmu.” 


Musnad Imam Ahmad — (223) 


Setelah aku dipukul sebanyak sembilan belas kali, Al Mu'tashim 
mendekatiku dan berkata, “Hai Ahmad, kenapa kamu rela mengorbankan 
dirimu? Demi Allah, sesungguhnya aku sangat sayang kepadamu. Tiba- 
tiba Ujaif menusuk lambungku dengan gagang pedangnya dan berkata, 
“Apakah kamu ingin mengalahkan mereka semua?' 


Sebagian dari mereka juga berkata, “Celaka kamu. Khalifah masih 
ada di belakangmu.' Sebagian dari mereka juga berkata, “Wahai Amirul 
Mu'minin, darahnya menjadi tanggung jawabku. Bunuh saja dia! 
Mereka juga berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, tuan sedang puasa 
sementara tuan berada di bawah terik sinar matahari!”. 


Khalifah berkata, “Celaka kamu hai Ahmad, sekarang apa yang 
akan kamu katakan?”. Aku menjawab, “Berikan kepadaku satu ayat dari 
kitab Allah atau sebuah Sunnah Rasulullah, hingga aku dapat 
mengatakan seperti apa maumu.” Khalifah berbalik dan kembali duduk di 
kursinya, lalu dia berkata kepada para algojo, “Maju dan sakiti dia. Jika 
tidak semoga Allah memotong tangan kalian.' 


Untuk kedua kalinya dia berdiri dan berkata, “Celaka kamu hai 
Ahmad, penuhi apa yang kuinginkan.' Orang-orang yang hadir 
menghadap kepadaku dan berkata, “Hai Ahmad, pimpinanmu ada di 
hadapanmu.' Sementara Abdurrahman berkata, “Siapa di antara 
sahabatmu yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan dalam 
masalah ini?', Al Mu'tashim terus berkata, “Celaka kamu! Jawablah 
dengan sesuatu yang dapat meringankanmu, hingga aku dapat 
melepaskanmu dengan tanganku sendiri.” 


Aku tetap menjawab, “Wahai Amirul Mu'minin, berikan kepadaku 
sebuah ayat dari kitab Allah.” Kali ini dia kembali ke tempatnya semula 
dan berkata kepada para algojo, “Majulah kalian.” Para algojo itupun 
maju dan memukulku sebanyak dua kali lalu mereka mundur. Saat 
mereka memukulku, Al Mu'tashim berteriak, “Keraskan pukulan. Jika 
tidak semoga Allah memotong tanganmu.' 


Bapakku berkata, “Ketika itu, aku tak sadarkan diri, namun saat 
siuman, aku dapati rantai-rantai sudah terlepas dari tubuhku.' Seorang 
laki-laki berkata kepadaku, “Kami mendorongmu hingga tersungkur dan 
kami banting kamu ke tanah, lalu kami menginjakmu'. Bapakku berkata, 
“Aku tidak merasakan hal itu”. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lalu mereka mendatangkan segelas arak dan berkata kepadaku, 
“Minum dan muntahkan.” Aku menjawab, “Aku tidak akan membatalkan 
puasaku.” Kemudian aku dibawa ke rumah Ishag bin Ibrahim dan saat itu 
waktu shalat zuhur telah tiba. 


Saat itu Ibnu Sima'ah maju dan shalat. Selesai shalat dan 
melihatku, dia bertanya kepadaku, “Kamu shalat sementara darah 
mengucur ke bajumu?'. Aku menjawab, “Umar pernah shalat sedangkan 
lukanya masih mengalirkan darah.” 


hk Ok 


Shalih berkata: Kemudian Ahmad dilepaskan dan diantar ke 
rumahnya. Masa keberadaannya di penjara sejak ditangkap dan dibawa 
hingga dipukul dan dilepaskan adalah dua puluh delapan bulan. 


Salah seorang dari dua laki-laki yang berada bersamanya 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Hai anak saudaraku, semoga 
rahmat Allah tercurah kepada Abu Abdillah. Demi Allah aku tidak 
pernah melihat seorangpun yang menyamainya. Aku pernah berkata 
kepadanya pada saat makanan disajikan kepada kami, “Hai Abu Abdillah, 
kamu puasa padahal kamu berada di tempat yang dibolehkan sikap 
tagiyah" (berpura-pura). 


46  Tagiyah dibolehkan bagi orang-orang lemah, takut tidak mampu tetap berada di 


atas kebenaran dan berada di tempat yang tidak bisa dijadikan acuan oleh orang 
lain. Orang-orang seperti ini boleh mengambil keringanan tersebut. 

Sedangkan orang-orang yang memiliki keteguhan hati seperti para imam, 
mereka justeru mengambil sikap teguh pendirian dan rela menanggung siksaan 
di jalan Allah. 

Seandainya mereka mengambil sikap tagiyah dan keringanan, niscaya orang- 
orang setelahnya akan tersesat dan mengikuti mereka, sebab mereka tidak tahu 
bahwa sikap yang mereka lakukan adalah sikap tagiyah. 

Para ulama kaum muslimin yang lemah dalam memegang kebenaran banyak 
yang melakukan sikap ini dan bersikap pura-pura dalam hal agama juga dalam 
hal kebenaran. Sayangnya, mereka tidak hanya berpura-pura dengan para raja 
dan para penguasa, namun mereka juga berpura-pura kepada setiap orang yang 
dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, atau kepada setiap orang yang akan 
menimbulkan kerugian sedikit atau banyak pada urusan dunia mereka. Padahal 
segala urusan dunia itu adalah hina. 

Kelemahan kaum muslimin disebabkan kelemahan ulama mereka, seperti yang 
kami lihat sekarang. Salah seorang pemimpin yang menjadi panutan di masa 
sekarang pernah berkata dalam surat politiknya kepada bapakku, pada bulan 


Musnad Imam Ahmad — L125J 


Tiba-tiba dia merasa haus. Diapun berkata kepada pembawa air, 
“Tolong berikan aku air.” Pembawa air itu segera mengambil sebuah 
cangkir berisi air dan es. Ahmad mengambil cangkir itu dan 
memandangnya sejenak, kemudian mengembalikannya tanpa 
meminumnya sedikitpun. Aku kagum dengan kesabarannya menahan 
lapar dan haus, padahal dia berada dalam kesusahan yang tentunya sangat 
menyiksa! 


Shalih berkata: Pada masa penahanan, aku berusaha dan mencari 
jalan untuk bisa memberikan makanan atau sepotong roti kepada 
bapakku, namun aku tidak bisa melakukannya. Seorang laki-laki yang 
pernah bersamanya memberitahukan kepadaku bahwa bapakku pernah 
menghilang selama tiga hari. Selama itu mereka menunggu-nunggunya. 
Laki-laki itu juga berkata, “Aku tidak yakin ada orang yang sepertinya 
dalam hal keberanian dan kekuatan hati”.” 


Hanbal berkata: Aku mendengar Abu Abdillah berkata, “Beberapa 
kali aku tak sadarkan diri. Namun setiap kali pukulan dihentikan, 
seketika itu juga aku siuman. Jika aku sudah kelihatan lemah dan jatuh 
pingsan, pukulanpun dihentikan. Hal ini terjadi berulang kali. Saat 
dipukul, aku masih bisa melihat Al Mu'tashim yang duduk di bawah 
sinar matahari tanpa ada satu payungpun yang menaunginya. Aku 
mendengar dia berkata kepada Ibnu Abi Duab, “Kamu telah melakukan 
dosa besar berkaitan dengan kasus laki-laki ini.” Ibnu Abi Duab berkata, 
“Wahai Amirul Mu'minin, demi Allah dia adalah orang kafir lagi 
musyrik. Bahkan dia telah melakukan kemusyrikan lainnya.” 


Ibnu Abi Duab terus mengucapkan itu hingga dia dapat 
mempengaruhi Al Mu'tashim yang ingin melepaskanku dan tidak 
memukulku lagi. Ibnu Abi Duab tidak ingin hal itu terjadi, begitu juga 


Jumadil Awal 1337 H. Dia berkata, “Sepertinya petunjuk kitab kaum muslimin 
tidak pernah sampai kepada mereka yang tenggelam dalam kegelapan situasi 
selain firman-Nya, Kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 
ditakuti dari mereka.” (Os. Aali “Imraan (3): 28) Kemudian mereka terkena 
kegilaan takwil pada hal-hal lain. 

Sungguh aku tidak mengerti, padahal mereka sangat memahami. Bagaimana 
mereka mengatakan wajib jihad, padahal itu adalah pembinasaan terhadap diri 
dan harta?! Bagaimana mereka memahami penerimaan Rasulullah SAW 
terhadap berbagai bencana dan siksaan?! Kenapa mereka meyakini adanya 
kemuliaan para syahid dan orang-orang yang sabar dalam kesusahan di jalan 
Allah?!” 


— Musnad Imam Ahmad 


Ishag bin Ibrahim. Oleh karena itu mereka terus mempengaruhi Al 
Mu'tashim, hingga muncul tekad Al Mu'tashim untuk terus memukulku. 


Hanbal berkata melanjutkan perkataannya: Aku mendengar bahwa 
Al Mu'tashim berkata kepada Ibnu Abi Duab setelah Abu Abdillah 
dipukul, “Berapa kali dia dipukul?” Ibnu Abi Duab berkata, “Lebih dari 
tiga puluh kali atau tiga puluh empat kali pukulan cambuk.” 


Abu Abdillah pernah berkata, “Seseorang yang hadir saat itu 
berkata kepadaku, “Kami tengkurapkan kamu di atas tanah lalu kami 


,»” 


benamkan wajahmu ke tanah, kemudian kami menginjakmu'. 


Abu Al Fadhl Ubaidullah Az-Zuhri berkata bahwa Al Marrudzi 
berkata berkata saat Ahmad disiksa berkata, “Hai Ustadz, Allah SWT 
telah berfirman, “Dan janganlah kalian membunuh diri kalian.” (Os. 
An-Nisaa' (41: 29) 


Ahmad bin Hanbal menjawab, “Hai Marrudzi, keluar dan lihatlah.” 
Akupun keluar menuju teras rumah Khalifah. Di sana aku melihat 
manusia yang tidak terhitung banyaknya sambil memegang kertas, pena 
dan tinta. Aku bertanya kepada mereka, “Apa yang sedang kalian 
lakukan?” Mereka menjawab, “Kami menunggu apa yang akan dikatakan 
Ahmad, lalu kami akan menulisnya.” Aku masuk kembali dan 
memberitahukan kepada Ahmad. Maka Ahmad berkata, “Hai Marrudzi, 
apakah aku harus menyesatkan mereka semua?!” (Menurutku (Ahmad 
Muhammad Syakir), kisah ini terputus (sanadnya tidak bersambung lagi 
tidak benar.””) 


Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Abdullah bin Muhammad bin Fadhl 
Al Asadi menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika Ahmad dibawa 


41 Demikianlah yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Ibnul Jauzi juga pernah 


menukil kisah ini (hlm. 329-330), kemudian dia berkata, “Laki-laki ini rela 
mengorbankan dirinya di jalan Allah, seperti pengorbanan Bilal. Kami pernah 
meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Bilal beranggapan di jalan Allah, 
dirinya lebih tidak berarti daripada seekor lalat. 

Mereka rela mengorbankan diri dan menganggap diri mereka tidak ada artinya 
di jalan Allah, karena mereka menginginkan akibatnya. Mata hati mereka 
memandang ke arah masa depan, bukan masa sekarang. 

Beratnya cobaan Ahmad menunjukkan kekuatan agamanya, sebab dalam 
sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Seseorang akan 
mendapat cobaan sesuai dengan agamanya.” Maha suci Tuhan yang 
mendukung, memperlihatkan, menguatkan dan menolong Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


untuk dijatuhi hukuman pukul, massa menemui Bisyr bin Al Harts dan 
berkata, “Ahmad bin Hanbal sudah dibawa, begitu juga dicambuk. Sudah 
saatnya kamu bicara.” Bisyr menjawab, “Apakah kalian ingin aku seperti 
para nabi?! Aku tidak sanggup melakukannya! Semoga Allah 
memelihara Ahmad dari depan dan dari belakang!!” 


Hasan bin Muhammad bin Utsman Al Fasawi berkata, bahwa Daud 
bin Arafah menceritakan kepadaku, Maimun bin Ashbagh menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Saat itu aku berada di Baghdad. Tiba-tiba aku 
mendengar suara gaduh. Aku bertanya kepada penduduk, “Ada apa ini? 
Mereka menjawab, “Ahmad sedang disiksa. 


Akupun segera mengambil uang dan pergi menemui orang yang 
bisa memasukkanku ke dalam pertemuan. Ada beberapa orang dapat 
memasukkanku ke tempat pertemuan dan saat masuk, aku melihat 
pedang-pedang telah terhunus, tombak-tombak telah diarahkan, tameng- 
tameng telah disusun dan cambuk-cambuk telah dilepaskan. 


Orang-orang yang dapat memasukkanku itu memakaikan sebuah 
pakaian hitam, ikat pinggang dan pedang kepadaku. Setelah itu mereka 
menempatkanku di tempat yang aku dapat mendengar pembicaraan. Tak 
lama kemudian Amirul Mu'minin datang dan duduk di atas kursi, lalu 
Ahmad bin Hanbal dihadirkan. 


Amirul Mu'minin berkata kepada Ahmad, “Demi kekerabatanku 
dengan Rasulullah SAW, aku pasti akan memukulmu dengan cambuk 
atau kamu mengatakan seperti apa yang kukatakan.””8 Kemudian dia 
menoleh ke arah seorang algojo dan berkata, “Bawa dan pukul dia.” 


Algojo itupun membawa dan memukulnya. Pada pukulan pertama, 
Ahmad berucap, “bismillah (dengan nama Allah).' Pada pukulan kedua, 
Ahmad berucap, “Jaa haula wala guwwata illa billah (Tidak ada daya 
dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah).” Pada pukulan ketiga, 
Ahmad berucap, “Al Our'an adalah kalam Allah bukan makhluk.” Pada 
pukulan keempat, Ahmad berucap, “Katakanlah, “Sekali-kali tidak akan 
menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi 
kami” (Os. At-Taubah (91: 51) 


48 Di samping buku asli tertulis: “Cerita ini bohong.” Tetapi aku tidak tahu apa 


alasannya?! 


— Musnad Imam Ahmad 


Algojo itu memukulnya sebanyak dua puluh sembilan kali. Saat itu, 
tali celana Ahmad yang terletak di ujung baju putus dan celananya pun 
melorot hingga ke bagian bawah pusar. Saat itu aku berkata, “Pasti 
sebentar lagi auratnya akan kelihatan.” 


Tiba-tiba aku melihat Ahmad mengarahkan pandangannya ke 
langit, lalu terlihat kedua bibirnya berkomat-kamit. Ternyata celana itu 
hanya melorot sampai di bagian tersebut. Tujuh hari setelah kejadian itu, 
aku menemui Ahmad. Aku bertanya kepadanya, “Hai Abu Abdillah, 
waktu itu aku melihat celanamu melorot dan tiba-tiba kamu 
menengadahkan kepala atau pandanganmu ke langit. Apa yang kamu 
ucapkan? 

Dia menjawab, “Aku berucap, “Ya Allah, aku memohon kepada- 
Mu dengan nama-Mu yang memenuhi arasy, jika Engkau mengetahui 
bahwa aku berada di atas kebenaran maka jangan Engkau buka penutup 


, ” 


auratku”. 


Ja'far bin Ahmad bin Faris Al Ashbahani berkata bahwa Ahmad 
bin Abi Ubaidillah pernah menceritakan kepada kami bahwa Ahmad bin 
Farj berkata, “Aku hadir saat Ahmad bin Hanbal dipukul. Saat itu, Abud- 
Dunn maju dan memukul Ahmad sebanyak lebih dari sepuluh kali. 
Darahpun mengucur dari punggungnya. 


Ahmad mengenakan sebuah celana dan ketika itu tali celananya 
putus, lalu celananya melorot. Saat itu aku melihat kedua bibirnya 
berkomat-kamit dan tiba-tiba celana itu naik kembali ke tempat semula. 
Suatu ketika aku bertanya kepada Ahmad tentang hal itu. Dia menjawab: 
Aku berucap, “Wahai Tuhanku dan Tuanku, Engkau timpakan aku 
keadaan ini, lalu Engkau juga akan membuka kemaluanku di hadapan 
semua makhluk?! .” 


Cerita ini tidak benar. Abu Nu'aim Al Hafizh menyebutkan cerita 
ini termasuk salah satu legenda dan kebohongan yang memalukan. 
Bahkan ada cerita yang lebih bohong dan memalukan lagi, yang 
disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Hilyah sebagai berikut: Husein 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin 
Ibrahim Al Gadhi menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Jauhari 
menceritakan kepadaku, Yusuf bin Ya'guf menceritakan kepadaku, aku 
mendengar Ali bin Muhammad Al Ourasyi berkata, “Ketika Ahmad 
dihadirkan untuk dijatuhi hukuman pukul, seluruh pakaiannya dilepaskan 


Musnad Imam Ahmad — 


kecuali celana. Saat dipukul, celananya melorot dan diapun 
menggerakkan kedua bibirnya mengucapkan sesuatu. 


Tiba-tiba aku melihat dua buah tangan keluar dari bawah tubuhnya 
saat dia sedang dipukul, lalu kedua tangan itu mengencangkan ikatan 
celananya. Selesai dipukul, kami bertanya kepadanya, “Apa yang kamu 
ucapkan?” Dia menjawab, “Aku mengucap: Wahai Tuhan yang arasy-Nya 
tidak diketahui kecuali oleh-Nya, jika aku berada di atas kebenaran maka 


,” 


jangan Engkau nampakkan auratku”. 


(Cerita ini adalah cerita bohong. Aku (Ahmad Muhammad Syakir) 
menyebutkannya untuk diketahui saja. Cerita ini diceritakan oleh Al 
Baihagi, dilengkapi alasan yang melemahkannya. Kemudian dia juga 
menyebutkan sebuah kisah tentang cobaan yang menimpa Imam Ahmad 
ini dari Abu Mas'ud Al Bajali secara ijazah dari Ibnu Jahdham si 
pendusta dari Najjar dari Ibnu Abil Awwam Ar-Rayyahi. 


Dalam cerita ini terdapat kelemahan dan hal-hal tidak terpuji yang 
tidak bersumber kecuali dari orang-orang jahil. Dalam cerita ini 
disebutkan: “Celananya melorot, lalu dia berkomat-kamit. Belum lagi 
doanya selesai, aku (Ibnu Abil Awwam Ar-Rayyahi) melihat dua buah 
tangan emas keluar dari bawah celana, dengan kekuasaan Allah! Saat itu 
massa berteriak kaget.”) 

xx k 


Muhammad bin Abi Saminah berkata, “Aku mendengar Syabash 
At-Ta'ib berkata, “Aku telah memukul Ahmad sebanyak delapan puluh 
kali. Seandainya aku memukulnya lagi beberapa kali, pasti dia akan 
jatuh.” 

Ibnu Abi Hatim berkata, “Bapakku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Harts Al Ubadi?, Abu Muhammad Ath-Thufawi berkata 
kepada Ahmad, “Hai Abu Abdillah, tolong ceritakan kepada kami tentang 
apa yang mereka lakukan terhadapmu.” Dia berkata, “Ketika aku dipukul, 


49 Dalam buku Ibnul Jauzi (hlm. 339) disebutkan bahwa dia dari keturunan 
Ubadah bin Shamit. Ibrahim ini termasuk salah satu tokoh sahabat Imam 
Ahmad. Al Khalial berkata, “Abu Abdillah (Ahmad) begitu menghormati dan 
memuliakannya.” Dia juga termasuk guru Abu Daud dan Abu Bakar Al-Atsram. 
Biografinya termaktub dalam At-Tahdzib, 1/113. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang jangkung berjanggut itu datang —maksudnya Ujaif— dan 
memukulku dengan gagang pedangnya. Ketika itu aku berucap, “Telah 
datang kelapangan.” Dia kembali memukul leherku dan akupun pingsan.' 


Ibnu Samah berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, penggal saja 
lehernya dan aku akan bertanggung jawab atas tumpahnya darah 
Ahmad.” Ibnu Abi Duab berkata, “Jangan, wahai Amirul Mu'minin. 
Jangan kamu lakukan. Sebab jika dia terbunuh atau mati di dalam 
rumahmu maka manusia akan berkata, “Dia tetap bertahan hingga 
terbunuh. Oleh karena itu, jadikanlah dia sebagai imam.' Mereka juga 
akan mengikuti apa yang diyakini oleh Ahmad. Akan tetapi, lepaskan 
saja dia, sebab jika dia mati jauh dari rumahmu maka manusia akan 


, ” 


meragukan tentangnya”. 


Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku mendengar Abu Zur'ah berkata, “Al 
Mu'tashim memanggil paman Ahmad bin Hanbal, kemudian dia berkata 
kepada massa, “Apakah kalian mengenalnya?” Mereka menjawab, 
“Tentu, sedangkan orang itu adalah Ahmad bin Hanbal.' Dia berkata lagi, 
“Kalau begitu perhatikan Ahmad baik-baik. Bukankah dia sehat-sehat 
saja?” Mereka menjawab, “Iya.” Seandainya dia tidak melakukan itu, aku 
khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Ketika Al 
Mu'tashim berkata, “Aku serahkan Ahmad kepada kalian dalam keadaan 
sehat', massapun menjadi tenang.” 


Shalih berkata, “Bapakku pulang ke rumah, lalu seseorang 
mendatangkan dokter yang akan memeriksa dan mengobati bekas 
pukulan juga luka. Dokter itu memeriksa, lalu berkata kepada kami, 
“Demi Allah, aku pernah melihat bekas seribu kali pukulan, namun aku 
tidak pernah melihat pukulan seberat ini.' Hampir seluruh badan dari 
depan hingga belakang dipenuhi oleh bekas pukulan. Kemudian alat 
pengukur dalamnya luka dimasukkan ke beberapa luka, lalu dia berkata, 
“Tidak dalam.” Selanjutnya diapun mengobati bapakku. Beberapa 
pukulan juga sempat mengenai wajahnya. 


Setelah beberapa lama mengobatinya, dokter itu berkata, “Di bagian 
ini, ada yang ingin kupotong.' Diapun mengambil sebuah besi dan 
menggantung apa yang ingin dipotongnya dengan besi tersebut, lalu dia 
memotongnya. Sementara bapakku sangat tabah mengalami semua itu 
sambil terus memuji kepada Allah. Bapakku segera sembuh namun dia 


Musnad Imam Ahmad — L31J 


masih merasakan rasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Bekas pukulan 
masih terlihat jelas di punggungnya hingga wafat. 


Aku pernah mendengar bapakku berkata, “Demi Allah, aku telah 
' berusaha keras dan aku berharap, aku dapat keluar dari masalah ini dalam 
keadaan seri, tidak untung dan tidak pula rugi.” Suatu hari, aku menemui 
bapakku dan berkata kepadanya, “Aku mendengar bahwa ada seorang 
laki-laki datang menemui Fadhl Al Anmathi. Laki-laki itu berkata kepada 
Al Anmathi, “Maafkan aku, sebab aku tidak bisa membantumu.” Fadhl 
berkata, “Aku tidak akan memaafkan siapapun.” Mendengar itu bapakku 
hanya tersenyum dan diam. 


Beberapa hari kemudian, bapakku berkata, “Aku membaca ayat 
berikut, “Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka 
pahalanya atas (tanggungan) Allah.” (Os. Asy-Syuuraa (42): 40) Lalu 
aku melihat tafsirnya. Di sana terdapat riwayat Abu Nadhr yang dia 
ceritakan kepadaku, Ibnu Fadhalah Al Mubarak menceritakan kepada 
kami, orang yang pernah mendengar Hasan menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Apabila seluruh umat dihalau ke hadapan Tuhan semesta alam, 
ada yang berseru, “Hendaklah berdiri orang yang pahalanya atas 
(tanggungan) Allah.” Maka tidak ada yang berdiri kecuali orang yang 
memaafkan di dalam dunia. Bapakku kembali berkata, “Oleh karena itu, 
aku memaafkan orang yang telah meninggal dunia yang pernah 
memukulku.” Kemudian dia berkata lagi, “Namun siapapun tidak bisa 
mencegah Allah mengazab seseorang karena dirinya!!”.” 


Hanbal bin Ishag berkata, “Ketika memerintahkan untuk 
melepaskan Abu Abdillah, Al Mu'tashim memberi jubah, baju, khuf dan 
kopiah kepada Abu Abdillah. Saat kami berada di depan pintu rumah, 
sementara massa berada di lapangan, gang-gang juga lainnya dan saat itu 
pasar-pasar tutup, tiba-tiba Abu Abdillah keluar dari rumah Abu Ishag Al 
Mu'tashim dalam keadaan kepala ditutup dengan baju. Di sebelah kanan 
kuda yang ditunggangi Abu Abdillah ada Ibnu Abi Duab, sedangkan di 
sebelah kirinya ada Ishag bin Ibrahim, pejabat Baghdad. 


Sesampainya di halaman rumah Al Mu'tashim, sebelum keluar, 
Ibnu Abi Duab berkata, “Buka tutup kepalanya.” Para pengawal 
membuka tutup kepala dari baju tersebut, lalu mereka membawanya ke 
satu sisi halaman arah jalan Habas. Kemudian Ishag berkata kepada 
mereka, “Bawa dia dari sini. Yang dia maksudkan adalah ke Dujlah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Namun dia dibawa ke Zaurag, ke rumah Ishag dan ditempatkan di sana 
sampai selesai shalat Zuhur. 


Dia lalu memanggil bapakku, tetangga kami juga guru-guru 
setempat. Merekapun berkumpul dan diperintahkan untuk masuk. 
Kemudian Ishag berkata kepada mereka, “Ini adalah Ahmad bin Hanbal. 
Adakah di antara kalian yang mengenalnya? Jika tidak ada maka 
kenalilah dia sekarang.” Ibnu Samah berkata ketika dia masuk bersama 
kelompok tersebut, “Ini memang Ahmad bin Hanbal. Amirul Mu'minin 
telah mempertimbangkan kembali kasusnya, lalu membebaskannya. 
Inilah dia.” 


Pada waktu matahari terbenam, Ahmad dibawa keluar dari rumah 
Ishag bin Ibrahim dengan menggunakan kuda. Dia dibawa ke rumahnya, 
diiringi pejabat dan massa. Saat dia hendak masuk ke dalam rumah, aku 
memeluknya. Aku tidak tahu kenapa itu aku lakukan. Ketika itu, kedua 
tanganku mengenai bekas pukulan di tubuhnya. Dia berteriak dan akupun 
segera menyingkirkan tanganku. 


Kemudian dia masuk ke dalam rumah sambil berpegangan pada 
diriku, lalu menutup pintu rumah setelah kami masuk ke dalam rumah 
bersamanya. Setelah itu, dia langsung membaringkan diri. Dia tak kuasa 
bergerak kecuali dengan susah payah. Dia juga melepaskan pakaian yang 
diberikan kepadanya dan meminta agar pakaian itu dijual, lalu hasilnya 
disedekahkan. 


Al Mu'tashim memerintahkan Ishag bin Ibrahim agar terus 
memantaunya. Kami juga mendengar bahwa Al Mu'tashim telah 
menyesal. Setiap hari, Ishag datang ke rumah kami untuk mengetahui 
kabar Ahmad bin Hanbal. Dia kelihatan sehat, namun kedua ibu jarinya 
sering dia pegang saat kedinginan, kecuali setelah dihangatkan dengan air 
hangat. Kami pernah berencana untuk mengobatinya, akan tetapi kami 
khawatir Ibnu Abi Duab akan memasukkan racun ke dalam obatnya. 
Oleh karena itu, kami buat sendiri saja obat untuknya. 


Aku pernah mendengar Ahmad berkata, “Aku telah memaafkan 
semua yang telah melakukan siksaan terhadapku kecuali orang yang 
melakukan bid'ah. Aku juga telah memaafkan Abu Ishag Al Mu'tashim. 
Aku telah membaca firman Allah, “Dan hendaklah mereka mema 'afkan 
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah 
mengampunimu? (Os. An-Nuur (24): 22) Rasulullah SAW juga pernah 


Musnad Imam Ahmad — (133) 


menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan dalam kisah Masthah.” Abu 
Abdillah berkata lagi, “Memaafkan itu lebih baik. Adakah manfaat 
bagimu bila saudaramu yang muslim diazab karenamu! .” 


Siksaan Al Watsig Terhadap Ahmad bin Hanbal 


Hanbal berkata, “Setelah sembuh dari sakitnya, Abu Abdillah 
selalu hadir dalam shalat Jum'at juga shalat berjamaah, terus memberikan 
fatwa dan menyampaikan hadits hingga Al Mu'tashim meninggal dunia 
dan digantikan oleh anaknya Al Watsig. Ternyata anak Al Mu'tashim ini 
kembali menimbulkan fitnah dan condong kepada Ibnu Abi Duab serta 
sahabat-sahabatnya. 


Keadaan semakin merisaukan penduduk Baghdad. Para hakim 
sering memberikan ujian (pertanyaan apakah Al Our'an itu makhluk atau 
tidak-penj), memisah antara Fadhl Al Anmathi dengan isterinya dan Abu 
Shalih dengan isterinya. 


Pada masa ini, Abu Abdillah tetap ikut shalat Jum'at secara 
berjamaah, namun sesampai di rumah dia selalu mengulang kembali 
shalatnya. Dia berkata, Jum'at tetap dilakukan karena keutamaannya, 
sementara shalat harus diulang kembali bila dilakukan di belakang orang 
yang mengatakan perkataan itu. 


Beberapa orang pernah datang menemui Abu Abdillah dan berkata, 
Perkara ini telah meluas dan bertambah parah. Kami khawatir akan 
terjadi yang lebih parah lagi. Mereka juga menyebutkan bahwa Ibnu Abi 
Duab menyuruh para guru untuk mengajarkan berbagai buku, di samping 
juga Al Our'an: Al Guran adalah ini dan itu kepada anak-anak. Lalu 
mereka berkata, Kami tidak suka dengan kepemimpinannya. 


Di suatu malam pada masa pemerintahan Al Watsig, Ya'gub datang 
menemui Abu Abdillah dengan membawa pesan dari Ishag bin Ibrahim. 
Pesan itu sebagai berikut: Amir berkata kepadamu, bahwa Amirul 
Mu'minin telah menyebut tentangmu. Oleh karena itu, seorangpun tidak 
boleh berkumpul denganmu dan janganlah kamu tinggal di bumi atau 
kota yang aku ada di sana. Pergilah ke tempat yang kamu suka di bumi 
Allah ini. 


Sejak saat itu, selama hidup Al Watsig, Abu Abdillah bersembunyi. 
Pada masa fitnah ini pula, Ahmad bin Nashr terbunuh. Abu Abdillah 


— Musnad Imam Ahmad 


terus bersembunyi di suatu tempat dekat rumahnya, kemudian setelah 
beberapa bulan atau satu tahun, saat namanya tidak disebut-sebut lagi, dia 
kembali ke rumahnya. Namun dia tetap bersembunyi, tidak keluar untuk 
shalat juga untuk lainnya, hingga Al Watsig meninggal dunia. 


Ibrahim bin Hani berkata, “Ahmad bin Hanbal bersembunyi di 
tempatku selama tiga hari. Pada hari ketiga, dia berkata kepadaku, 
“Tolong carikan sebuah tempat untukku.” Aku menjawab, “Tidak ada 
tempat yang aman bagimu.' Dia berkata, “Lakukan saja. Jika kamu 
bersedia mencarikannya, aku sangat berterima kasih kepadamu.” 


Akupun segera mencarikannya sebuah tempat. Saat keluar, dia 


berkata kepadaku, “Rasulullah SAW bersembunyi selama tiga hari di 


dalam gua, setelah itu beliau pindah tempat?.”” 


(Ahmad Muhammad Syakir berkata, “Aku merasa kagum dengan 
Hafizh Abu Al Oasim”' yang tidak mencantumkan cerita fitnah atau 
sebagian darinya dalam Tarikh Dimasyg, padahal dia pasti mampu 
mencantumkan cerita tersebut dan sanad-sanad cerita tersebut benar!! 
Pasti ada niat di balik itu.””) 


8 Ybnul Jauzi (hlm. 350) menyebutkan sisa perkataan Imam Ahmad ini, “Tidak 


sepantasnya Sunnah Rasulullah SAW hanya diikuti pada saat senang, namun 

ditinggalkan pada saat susah.” Ini merupakan kata-kata mutiara yang amat 

berharga dari sang Imam. Andai saja manusia memahaminya dan 
mengamalkannya. 

Maksudnya, Hafizh Ibnu Asakir, penulis Tarikh Dimasyg. 

2 Ibnul Jauzi (hlm. 350-352) dan Ibnu Katsir (hlm. 10-321) menyebutkan sebab 
Al Watsig tidak melakukan penyiksaan. Berikut konteksnya (Makna sama 
namun konteks sesuai dengan apa yang termaktub dalam karya Ibnu Katsir): 
Diriwayatkan dari Muhammad Al Mahdi bin Al Watsig bahwa suatu hari, 
seorang syaikh datang menemui Al Watsig. Syaikh itu memberi salam, namun 
Al Watsig tidak membalas salamnya, bahkan dia berkata, “Tidak ada 
keselamatan untukmu!” 

Syaikh itupun berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, sungguh buruk sekali apa 
yang diajarkan oleh guru tuan. Allah SWT berfirman, “Apabila kamu dihormati 
dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang 
lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). (Os. An-Nisaa' (41: 86) Tetapi 
kamu tidak memberi salam (penghormatan) kepadaku dengan yang lebih baik, 
juga tidak membalasnya dengan yang serupa!” 

Tiba-tiba Ibnu Abi Duab berkata, “Wahai Amirul Mu'minin, laki-laki ini pandai 
bersilat lidah.” Al Watsig berkata, “Kalau begitu debatlah dia.” Ibnu Abi Duab 
berkata, “Hai Syaikh, apa pendapatmu tentang Al Our'an? Apakah Al Our'an 
itu makhluk?” Syaikh itu berkata, “Kamu tidak bersikap adil terhadapku. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal) di Masa Pemerintahan Al 
Mutawakkil 


Hanbal berkata, “Ja'far Al Mutawakkil menjabat sebagai khalifah 
dan sejak saat itu Allah menampakkan Sunnah dan menyelamatkan 
manusia dari fitnah. Abu Abdillah menceritakan kepada kami dan kepada 
para sahabatnya tentang keadaan di masa pemerintahan Al Mutawakkil. 
Aku mendengar dia berkata, “Manusia pada masa itu sangat 
membutuhkan hadits dan ilmu pengetahuan daripada manusia pada masa 
sekarang.' 


Al Mutawakkil menyebut tentang Ahmad bin Hanbal dan menulis 
surat kepada Ishag bin Ibrahim, agar memberangkatkan Ahmad untuk 
menemuinya. Utusan Ishag segera menemui Abu Abdillah, 
memerintahkannya untuk datang ke rumah Ishag. Abu Abdillah pun pergi 
dan tak lama kemudian pulang ke rumah. Ada yang bertanya kepadanya 
tentang alasan pemanggilan tersebut. Ahmad bin Hanbal menjawab, 
“Ishag bin Ibrahim membacakan surat Ja'far yang memerintahkanku 
untuk berangkat ke perkemahan.' 


Abu Abdillah berkata lagi, “Ishag bin Ibrahim juga bertanya 
kepadaku, “Apa pendapatmu tentang Al Our'an?” Aku menjawab, 
«Amirul Mu'minin melarang hal ini!” Ishag bin Ibrahim berkata, “Tidak 


Seharusnya aku yang bertanya kepadamu.” Ibnu Abi Duab berkata, “Silakan 
tanya.” Syaikh itu berkata, “Apa yang kamu katakan tadi, apakah telah 
diketahui Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali atau tidak 
mereka ketahui?” Ibnu Abi Duab menjawab, “Tidak mereka ketahui.” 

Syaikh itu berkata, “Kalau begitu kamu mengetahui apa yang tidak mereka 
ketahui?!” 

Ibnu Abi Duab merasa malu dan diam seribu bahasa. Tak lama kemudian, dia 
berkata, “Tadi aku keliru. Justeru mereka mengetahuinya.” 

Syaikh itu menjawab, “Tetapi kenapa mereka tidak menyeru manusia untuk 
mengatakannya seperti kamu? Padahal mereka mempunyai kemampuan seperti 
kamu?” Ibnu Abi Duab kembali merasa malu dan terdiam. Lalu al-Watsig 
memberi syaikh itu hadiah berupa uang sebesar empat ratus dinar, namun 
syaikh itu tidak mau menerimanya. 

Al Muhtadi juga berkata, “Bapakku masuk ke dalam rumah dan membaringkan 
tubuhnya sambil terus mengulang-ulangi perkataan syaikh: “Bukankah kamu 
mempunyai kemampuan seperti mereka?! Selanjutnya, dia melepaskan syaikh 
itu dan memberinya uang empat ratus dinar, serta mengembalikannya ke 
kampung halamannya. Sejak saat itu, Ibnu Abi Duab tidak ada artinya lagi di 
mata al-Watsig dan tidak pernah lagi dia menguji orang.” 


— Musnad Imam Ahmad 


ada seorangpun yang mengetahui bahwa aku menanyakan tentang hal itu 
kepadamu.” 


Aku berkata kepadanya, “Apakah ini pertanyaan orang yang 
meminta petunjuk atau pertanyaan orang yang keras kepala?” Ishag bin 
Ibrahim menjawab, “Ini pertanyaan orang yang meminta petunjuk.” Aku 
berkata kepadanya, “Al Our'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. 
Tetapi Amirul Mu'minin telah melarang hal ini.” Ishag berangkat lebih 
dahulu ke perkemahan dan dia menempatkan anaknya Muhammad 
sebagai penguasa sementara di Baghdad. 


Saat itu, Abu Abdillah tidak memiliki biaya untuk menghiasi diri. 
Waktu itu aku mempunyai uang seratus dirham. Uang itu kuberikan 
kepada bapakku dan dia memberikannya kepada Abu Abdillah. Abu 
Abdillah mengambil uang tersebut dan mempergunakannya sesuai 
kebutuhannya, lalu diapun berangkat tanpa terlebih dahulu menemui 
Muhammad bin Ishag bin Ibrahim atau memberi salam kepadanya. 


Muhammadpun segera menulis surat kepada bapaknya, 
memberitahukan sikap Abu Abdillah ini. Ishag bin Ibrahim marah, lalu 
dia berkata kepada Al Mutawakkil, “Wahai Amirul Mu'minin, Ahmad 
bin Hanbal berangkat dari Baghdad tanpa terlebih dahulu menemui 
Muhammad, bawahanmu.' 


A! Mutawakkil berkata, “Pulangkan dia, sekalipun dia sudah 
menginjakkan kakinya di permadaniku.” Ketika itu, Abu Abdillah sudah 
sampai di Bashra.” 


Ishag segera mengirim seorang utusan untuk memerintahkan Abu 
Abdillah pulang kembali. Maka Abu Abdillahpun pulang dan sejak saat 
itu dia tidak mau bicara kecuali kepada anaknya dan kepada kami. 
Terkadang dia hanya membacakan hadits kepada kami di rumahnya. 


La ni 


Suatu hari, Rafi' menginformasikan kepada Al Mutawakkil bahwa 
Ahmad bin Hanbal menanti seorang Alawiah di rumahnya. Dia ingin 


8 Bashrah yang terkenal itu ada di Syam, sedangkan Bashra ini adalah salah satu 


desa di Baghdad yang terletak dekat Akbara”. Lihat: Mu 'jam Al Buldan. 


Musnad Imam Ahmad — 


keluar dari Baghdad dan berjanji akan setia kepadanya. Tetapi sedikitpun 
kami tidak mengetahui rencana tersebut. 


Pada suatu malam di musim panas, saat kami sedang tertidur, tiba- 
tiba kami mendengar suara gaduh dan kami melihat ada beberapa obor di 
depan rumah Abu Abdillah. Kamipun berlari menuju rumah tersebut. 
Ternyata di sana sudah ada Abu Abdillah yang duduk dengan hanya 
memakai sarung, Muzhaffar bin Al Kalbi pembawa pesan dan sejumlah 
orang lainnya. 


Pembawa pesan itu membacakan surat Al Mutawakkil yang di 
antara isinya: “Amirul Mu'minin mendengar bahwa di rumahmu ada 
seorang Alawiah yang telah kamu nanti untuk kamu baiat dan kamu 
dukung.” Kemudian Muzhaffar berkata kepada Abu Abdillah, “Apa 
jawabanmu?! 


Abu Abdillah menjawab, “Itu tidak benar. Bahkan aku bertekad 
untuk dengar dan taat kepada Amirul Mu'minin di saat susah maupun 
senangku, di saat suka maupun dukaku dan aku lebih mengutamakannya 
atas diriku sendiri”" Aku juga mendoakannya siang dan malam, agar 
selalu berada di jalan yang benar dan selalu mendapat taufik.” 


Ibnu Al Kalbi berkata, “Amirul Mu'minin memerintahkanku agar 
kamu bersumpah!” Abu Abdillah berkata, “Aku bersumpah akan 
menthalak isteri thalak tiga.” Maksudnya, jika di rumah Abu Abdillah 
terdapat orang yang dimaksudkan Amirul Mu'minin. 


Selanjutnya, mereka segera menggeledah rumah Abu Abdillah, di 
bagian bawah rumah, kamar dan loteng. Mereka juga menggeledah peti 
buku-buku dan kamar-kamar para perempuan. Namun mereka tidak 
menemukan apa yang dicari. Maka merekapun kembali pulang dengan 
membawa kemarahan. 


4 Dia mengisyaratkan kepada hadits Ubadah bin Shamit dalam Shahih Muslim, 
2:86, “Kami membaiat Rasulullah SAW untuk dengar dan taat dalam keadaan 
susah maupun senang, suka maupun duka dan kami lebih mengutamakan beliau 
atas diri kami sendiri, juga tidak merampas perkara ini (kepemimpinan) dari 
ahlinya, mengatakan yang benar di mana saja kami berada dan tidak takut 
terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah.” Riwayat ini akan 
disebutkan di dalam Al Musnad dengan sanad-sanad berbeda. (juz 5 hlm. 314, 
316, 319 dan 331 (cl) 


— Musnad Imam Ahmad 


Kemudian Muzhaffar menulis surat kepada Al Mutawakki! dan 
berita ini membuat perasaan Al Mutawakkil merasa senang. Tak lama 
kemudian Al Mutawakkil mengetahui bahwa Ahmad bin Hanbal hanya 
korban kebohongan seorang laki-laki pelaku bid'ah, yaitu Ibnu Ats- 
Tsalji. 

Beberapa hari kemudian, ketika kami sedang duduk di depan pintu 
rumah, tiba-tiba Ya'gub salah seorang pengawal Al! Mutawakkil datang. 
Dia meminta izin untuk menemui Abu Abdillah. Setelah mendapat izin, 
diapun masuk, begitu juga bapakku, aku dan beberapa anak-anaknya 
sambil membawa uang sepuluh ribu dirham yang diletakkan di atas 
seekor bigal. 


Selanjutnya Ya'gub membacakan surat Al Mutawakkil yang 
dibawanya kepada Abu Abdillah. Isinya sebagai berikut: “Amirul 
Mu'minin yakin bahwa kamu tidak bersalah dan dia juga mengirimkan 
uang ini kepadamu agar kamu bisa menggunakannya.' Abu Abdillah 
menolak pemberian itu. Dia berkata, “Aku tidak membutuhkannya.” 


Ya'gub berkata, “Hai Abu Abdillah, terimalah apa yang diberikan 
Amirul Mu'minin kepadamu, sebab kamu akan terkesan baik di hatinya. 
Terimalah dan jangan kamu tolak. Sebab jika kamu menolaknya aku 
khawatir dia akan menyangka tidak baik terhadapmu.' Ketika itu, Abu 
Abdillah pun bersedia menerimanya. Ketika Ya'gub keluar, Abu 
Abdillah berseru, “Hai Abu Ali. Aku menjawab, “Aku penuhi 
panggilanmu.' 


Dia berkata, “Ambilkan sebuah keranjang dan letakkan uang itu di 
bawahnya.” Akupun mengambil sebuah keranjang dan meletakkannya di 
atas uang tersebut, lalu kami keluar. Pada malam harinya, ibu anak-anak 
Abu Abdillah mengetuk dinding rumah kami. Kamipun - bertanya 
kepadanya, “Ada apa?” 


$$ Nama aslinya adalah Muhammad bin Syuja? Abu Abdillah bin Ats-Tsalji Al 
Fagih. Ibnu Ady berkata, “Dia sering membuat hadits tentang tasybih 
(penyerupaan Allah) dan menisbatkannya kepada (menyatakan bahwa riwayat 
tersebut dari) para ahli hadits. Tujuannya agar mereka dicela.” Al Azdi berkata, 
“Dia adalah seorang pendusta. Tidak boleh meriwayatkan darinya, karena 
begitu buruk pemikirannya juga penyimpangannya dari agama.” 
Ibnu Ats-Tsalji meninggal dunia pada bulan Dzul Hijjah 266 H. Biografinya 
terdapat dalam Tarikh Baghdad 5/350-352, Al Miizan 3/71-72, At-Tahdzib 
9/220-221 dan Asy-Syadzarat 2/151. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dia menjawab, “Tuanku memanggil pamannya.” Maka aku segera 
memberitahu bapakku. Setelah itu kami keluar dan masuk menemui Abu 
Abdillah. Saat itu sudah tengah malam. Abu Abdillah berkata, “Hai 
pamanku, malam ini aku tidak bisa tidur.” Bapakku bertanya, “Kenapa? 


Dia menjawab, “Karena harta ini. Lalu dia mengambil uang 
tersebut. Bapakku berusaha menenangkannya. Dia berkata, “Tunggulah 
waktu pagi tiba dan saat itu kita pikirkan kembali. Sekarang masih 
malam dan semua orang pasti berada di rumah mereka masing-masing.' 
Abu Abdillah bersedia menahan uang itu dan kamipun keluar. 


Pada waktu sahur, Abu Abdillah memanggil Abdus bin Malik dan 
Hasan bin Al Bazzar. Mereka berdua segera datang, begitu juga beberapa 
orang yang di antara mereka adalah Harun Al Hammal, Ahmad bin 
Mani”, Ibnu Ad-Dauragi, aku, bapakku, Shalih dan Abdullah. Dia 
meminta kami untuk menulis orang-orang shalih yang tinggal di Baghdad 
dan di Kufah, untuk diberi bagian dari uang tersebut. Dia juga 
mengirimkan sebagian uang tersebut kepada Abu Sa'id Al Asyaj, Abu 
Kuraib, para ahli ilmu juga Sunnah yang dia ingat dan membutuhkan. 


Semua uang tersebut dia bagi-bagikan. Masing-masing 
mendapatkan antara lima puluh, seratus sampai dua ratus dirham. Setelah 
semuanya mendapatkan bagian, ternyata di dalam kantong masih tersisa 
satu dirham, maka diapun menyedekahkan dirham dan kantongnya 
tersebut kepada seorang miskin. Sepeninggal Ishag bin Ibrahim dan 
anaknya Muhammad, Baghdad dipimpin oleh Abdullah bin Ishag. Suatu 
hari, utusan Abdullah bin Ishag datang menemui Abu Abdillah dan 
membawanya menghadap. 


Abdullah bin Ishag membacakan surat Al Mutawakkil yang 
memerintahkan Abu Abdillah untuk berangkat menemuinya. Abu 
Abdillah menjawab, “Aku sudah tua, lemah dan sakit-sakitan.” Abdullah 
memberitahukan jawaban Abu Abdillah ini kepada Al Mutawakkil dan 
tak lama kemudian datang surat balasan Al Mutawakkil yang isinya 
bahwa Amirul Mu'minin memerintahkannya untuk tetap berangkat. 
Mendapat perintah ini, Abdullah mengirim beberapa tentaranya dan 
menginap di depan rumah kami beberapa hari, hingga Abu Abdillah siap 
untuk berangkat. Dia, Shalih dan Abdullah pun berangkat ditemani 
bapakku.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Shalih berkata, “Bapakku dibawa kepada Al Mutawakkil itu terjadi 
pada tahun 237 H dan dia hidup sampai tahun 241 H. Hampir tiap hari 
utusan Al Mutawakkil datang menemuinya.” 


Dalam ceritanya juga, Hanbal berkata, “Bapakku berkata, 
“Pulanglah kamu.” Akupun segera pulang. Kemudian bapakku 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Ketika kami masuk ke perkemahan, 
kami melihat sebuah rombongan besar datang ke arah kami. 


Ketika berada di dekat kami, orang-orang yang berada di dalam 
rombongan tersebut berkata, “Inilah Washif.” Tiba-tiba muncul seorang 
penunggang kuda, lalu berkata kepada Ahmad, “Amir Washif mengucap 
salam kepadamu dan berkata bahwa Allah telah mengalahkan musuhmu 
—maksudnya Ibnu Abi Duab-. Di samping itu, Amirul Mu'minin bersedia 
menerimamu. Oleh karena itu, berbicaralah kepadanya.” 


Karena Abu Abdillah sedikitpun tidak menjawab, aku segera 
berkata dengan doa untuk Amirul Mu'minin juga untuk Washif, lalu 
kami berlalu darinya. Kami ditempatkan di rumah At-Tayyah. 
Sebelumnya Abu Abdillah tidak mengetahui hingga dia bertanya, 
“Rumah milik siapa ini?” Mereka menjawab, “Ini rumah At-Tayyah.” 
Dia berkata, “Pindahkan aku dari sini. Carilah aku rumah lain.” Mereka 
menjawab, “Rumah ini adalah tempat yang dipilih oleh Amirul 
Mu 'minin.” 

Dia berkata, “Aku tidak akan menginap di sini.” Bapakku berkata, 
“Akhirnya kamipun dipindahkan ke rumah lain. Setiap hari, kami 
disuguhi makanan dari beragam menu sesuai perintah Al Mutawakkil, 
selain juga buah-buah, es dan lain-lain. Namun Abu Abdillah tidak 
pernah menoleh ataupun mencicipi makanan yang biaya setiap harinya 
mencapai seratus dua puluh dirham itu. Yahya bin Khagan, anaknya 
Ubaidullah dan Ali bin Jahm sering datang menemui Abu Abdillah, 
bergantian menyampaikan surat Al Mutawakkil. 


Sayangnya penyakit yang masih bersarang di tubuh Abu Abdillah 
membuatnya tambah lemah. Apalagi dia pernah berpuasa tiap hari tanpa 
makan dan minum selama delapan hari. Pada hari kedelapan itu, aku 
menemuinya dan saat itu dia sudah hendak mematikan lampu. Aku 
berkata kepadanya, “Hai Abu Abdillah, Ibnu Zubair pernah berpuasa 
tanpa makan dan minum selama tujuh hari, tetapi kamu sampai delapan 
hari. Abu Abdillah menjawab, “Aku merasa sanggup.” Aku berkata, 


Musnad Imam Ahmad — 


“Jika aku memohon kepadamu?” Dia menjawab, “Aku akan berbuka.” 
Maka akupun memberinya secangkir air dan meminumnya. 


xx 


Al Mutawakkil pernah mengirim harta yang begitu banyak kepada 
Abu Abdillah, namun dia menolaknya. Lalu Ubaidullah bin Yahya 
berkata kepadanya, “Amirul Mu'minin memerintahkanmu untuk 
menyerahkan harta tersebut kepada anak dan keluargamu.' Abu Abdillah 
menjawab, “Mereka tidak membutuhkan harta itu.” Kemudian dia 
mengembalikan semua harta tersebut dan Ubaidullahpun mengambilnya. 
Namun tidak dia bawa pulang, akan tetapi dia bagikan kepada anak dan 
keluarga Abu Abdillah. 


Al Mutawakkil memberi uang saku setiap bulan kepada keluarga 
dan anak-anak Abu Abdillah, masing-masing empat ribu. Suatu hari Abu 
Abdillah mengirim surat kepada Al Mutawakkil. Dalam surat itu dia 
berkata, “Mereka dalam kecukupan dan mereka tidak membutuhkan 
uang itu.” Al Mutawakkil membalas surat tersebut. Dia berkata, 
“Sesungguhnya uang itu hanya untuk anakmu. Kamu tidak ada sangkut 
paut sama sekali!” Maka Abu Abdillah tidak memberikan komentar apa- 
apa lagi. 

Uang saku itu terus diberikan kepada kami hingga Al Mutawakkil 
meninggal dunia. Abu Abdillah dan bapakku pernah berbicara panjang 
tentang uang saku ini. Lalu dia berkata, “Hai pamanku, berapakah sisa 
usia kita? Sepertinya perkara itu (kematian) sudah datang kepada kita, 
sebab anak-anak kita sudah ingin makan sendiri. Padahal hidup ini 
hanyalah beberapa hari saja. Seandainya seorang hamba dapat melihat 
apa yang disembunyikan darinya, pastilah dia tahu apa yang baik atau 
yang buruk. Sabar sebentar dan pahala yang abadi. Sesungguhnya ini 
merupakan fitnah (cobaan). 


Bapakku berkata, “Aku berharap, Allah memberikan keamanan 
kepadamu dari apa yang kamu khawatirkan.” Dia berkata, “Bagaimana 
aku marasa aman, sementara kalian tidak menolak makanan dan hadiah 
mereka?! Seandainya kalian menolaknya, pasti mereka meninggalkan 
kalian. Lalu apa yang kita tunggu? Tidak lain adalah kematian, namun 
apakah ke surga ataukah ke neraka. Beruntunglah orang yang melakukan 
kebaikan.? 


La — Musnad Imam Ahmad 


Bapakku berkata, “Bukankah kamu pernah mengatakan bahwa 
harta yang diberikan kepadamu tanpa meminta dan tanpa merasa mulia, 
akan kamu ambil?” Dia menjawab, “Aku pernah mengambilnya satu kali 
tanpa merasa mulia, kedua dan ketiga! Tetapi setelahnya pernahkah kamu 
memperhatikan dirimu? Tidakkah kamu merasa mulia?” 


Aku berkata, “Bukankah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerima 
hadiah?” Dia menjawab, "Jangan kamu samakan ini dan itu!” Lalu dia 
berkata, “Seandainya aku yakin bahwa harta ini diambil dengan benar, 
maka tidak ada di dalamnya kezaliman dan kelaliman, aku pasti akan 


, ” 


mengambilnya”. 


Hanbal berkata, “Ketika penyakit Abu Abdillah semakin parah, Al 
Mutawakkil mengirim Ibnu Masawaih, seorang dokter. Lalu dia 
memberikan beberapa obat, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. 
Selanjutnya dokter ini menemui Al Mutawakkil dan berkata, “Wahai 
Amirul Mu'minin, sakit Ahmad bukan karena penyakit di tubuhnya, 
namun karena sedikit makan, sering puasa dan ibadah.” Mendengar itu, 
Al Mutawakkil terdiam. 


xK kk 


Suatu hari, ibu Al Mutawakkil mendengar kabar tentang Abu 
Abdillah, maka dia berkata kepada anaknya, “Aku ingin melihat laki-laki 
itu.” Al Mutawakkil segera mengirim seseorang untuk menanyakan, 
apakah dia mau menemui Mu'taz, memberi salam dan mendoakannya, 
juga bersedia ditempatkan di kamarnya. Pada awalnya, Abu Abdillah 
tidak bersedia, namun kemudian dia memenuhi keinginan itu dengan 
harapan dia dibebaskan dan dapat kembali ke Baghdad. 


Al Mutawakkil segera mengirimkan seekor kuda kepada Abu 
Abdillah agar memudahkannya menemui Al Mu'tazz. Namun dia tidak 
mau menaiki kuda tersebut karena pelananya berbentuk singa. Akhirnya 
diberikan kepadanya seekor bigal milik seorang pedagang. Diapun mau 
menaikinya. 


Sementara itu, Al Mutawakkil duduk bersama ibunya di sebuah 
tempat di dalam ruang pertemuan. Tempat itu ditutupi dengan kain yang 
tipis. Tak lama kemudian, Abu Abdillah masuk menemui Al Mu'tazz dan 
Al Mutawakkil juga ibunya segera melihatnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Saat melihatnya, ibu Al Mutawakkil berkata, “Hai anakku, sungguh 
bagus orang ini. Pantaslah jika dia termasuk orang yang tidak 
menginginkan apa yang kalian miliki. Tidak ada untungnya kalian 
menahan orang ini untuk pulang ke rumahnya. Izinkanlah dia dan 
persilakan dia pulang ke rumahnya sendiri.” 


kok ok 


Saat menemui Al Mu'tazz, Abu Abdillah berkata, “Keselamatan 
atas kalian.” Lalu dia duduk. Dia tidak memberi salam dengan menyebut 
pangkat kepemimpinan. Setelah pulang ke Baghdad, aku pernah 
mendengar Abu Abdillah berkata, “Ketika aku masuk menemui Al 
Mu'tazz dan setelah aku duduk, seorang pendidik anak itu berkata, 
“Semoga Allah membaguskan pimpinan. Inilah orang yang diperintahkan 
Amirul Mu'minin untuk mendidik dan mengajarimu.' Si anak menjawab, 
“Jika dia mengajarkan sesuatu kepadaku, pasti aku akan dapat 
mempelajarinya!”.” Abu Abdillah berkata, “Aku merasa kagum dengan 
kecerdasan dan jawaban anak itu, padahal dia masih sangat kecil.” 


xxx 


Penyakit Abu Abdillah semakin parah dan berita ini sampai kepada 
khalifah. Yahya bin Khagan juga pernah memberitahukannya tentang hal 
ini. Dia juga memberitahukan bahwa Abu Abdillah adalah seseorang 
yang tidak pernah menginginkan dunia. Akhirnya, khalifah mengizinkan 
Abu Abdillah untuk pulang kampung. | 


Tepat waktu Ashar, Ubaidullah bin Yahya datang dan berkata, 
“Amirul Mu'minin telah mngizinkanmu pulang kampung dan 
memberikan sebuah kapal kecil”? hingga kamu mudah mencapai 
kampung halaman.” Abu Abdillah berkata, “Carikan saja perahu 
untukku. Aku ingin berangkat saat ini juga.” Merekapun segera mencari 
sebuah perahu dan Abu Abdillahpun berangkat saat itu juga. 


Hanbal berkata, “Kami tidak mengetahui kedatangannya hingga 
ada yang mengatakan kepadaku, “Dia telah datang.” Aku segera 
menyambutnya di pinggiran kampung dan saat itu dia telah keluar dari 


56  Perahu-perahu kecil itu banyak terdapat di Bashrah. 


— Musnad Imam Ahmad 


perahu. Aku berjalan bersamanya, namun tiba-tiba dia berkata, “Majulah 
ke depan, jika orang-orang tidak melihatmu, mereka akan melihatku dan 
pasti mengenaliku.' Akupun berjalan di depannya hingga sampai di 
rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung menyandarkan kepalanya 
karena teramat letih. 


Semasa hidupnya, terkadang Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal 
meminjam sesuatu dari rumah kami atau rumah anaknya. Namun setelah 
harta sultan masuk dalam kehidupan kami, dia tidak pernah lagi 
melakukannya. Bahkan seseorang pernah memberikan resep obat berupa 
gar'ah"' yang dibakar, lalu airnya diambil. Setelah keluarganya 
memperoleh gar'ah, ada orang yang berkata, “Bakar saja di tunggu 
pembuatan roti.” Maksudnya di rumah Shalih, sebab dia sudah memiliki 
tunggu pembuatan roti. Tiba-tiba Abu Abdillah mengisyaratkan tidak 
dengan tangannya. Banyak lagi cerita lain yang serupa dengan ini. 


x 4 


Shalih bin Ahmad pernah menceritakan kisah kepergian bapaknya 
ke perkemahan, kepulangannya dari tempat itu dan penggeledahan rumah 
mereka untuk mencari orang-orang Alawiyah. Kemudian kedatangan 
Ya' gub dengan membawa uang sepuluh ribu: dua ratus dinar dan sisanya 
dirham. Shalih berkata, “Aku membawa keranjang berwarna hijau lalu 
aku tutupkan ke atas uang itu.” 


Saat waktu maghrib tiba, dia berkata, “Hai Shalih, ambil uang ini 
dan letakkan di dekatmu.” Akupun membawanya dan aku letakkan di 
plafon rumah, dekat kepalanya. Ketika waktu sahur tiba, bapakku 
memanggil, “Hai Shalih.” Aku segera bangun dan menemuinya. Dia 
berkata, “Aku tidak bisa tidur.” Aku bertanya, “Kenapa, hai bapakku?” 
Tiba-tiba dia menangis, lalu berkata, “Aku telah merasa aman dari 
mereka, hingga tiba akhir usiaku, aku kembali mendapat cobaan dengan 
sebab mereka. Aku minta kamu membagi-bagikan uang itu apabila waktu 
pagi tiba.” Aku menjawab, “Aku akan melakukannya.” 


Pagi harinya, Hasan bin Bazzar datang dan berkata, “Hai Shalih, 
berikan sebagian kepadaku untuk kubagikan.”” Mereka juga 
mengirimkannya ke anak-anak kaum Muhajirin dan kaum Anshar, juga 


37 Jenis tumbuh-tumbuhan yang buahnya seperti labu-penj. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada fulan dan sekitarnya serta fulan dan sekitarnya, hingga seluruh 
uang itu habis. Sementara kami dalam keadaan yang hanya Allah 
mengetahuinya. 


Suatu ketika, anakku (anak Shalih) menemuiku dan berkata, “Hai 
bapak, beri aku satu dirham.” Aku mengeluarkan satu dirham dan 
kuberikan kepadanya. Mengetahui hal itu, tukang pos menulis surat yang 
isinya menyebutkan bahwa Ahmad telah menyedekahkan seluruh uang 
itu dalam satu hari, bahkan dia juga menyedekahkan kantong uang 
tersebut. 


Ali bin Jahdham berkata, “Aku berkata kepada Amirul Mu'minin, 
“Wahai Amirul Mu'minin, dia telah menyedekahkannya, sementara 
orang-orang hanya tahu bahwa dia menerima uang darimu. Alangkah 
terpujinya apa yang dilakukan Ahmad terkait harta tersebut? Padahal 
makanan sehari-harinya hanya sepotong roti.” Amirul Mu'minin berkata, 


“Kamu benar, hai Ali'. 


xx 


Shalih berkata, “Suatu malam, bapakku keluar bersama beberapa 
orang yang memegang obor. Ketika fajar tiba, dia berkata kepadaku, “Hai 
Shalih, apakah kamu mempunyai beberapa dirham?” Aku menjawab, 
“Iya.” Dia berkata, “Berikan kepada mereka.” Pagi harinya, Ya'gub 
datang menemui bapakku dan berkata, “Hai Abu Abdillah, Ibnu Ats- 
Tsalji memberitahukan kepadaku tentang dirimu.” 


Bapakku berkata, “Hai Abu Yusuf, mintalah keselamatan kepada 
Allah.” Ya'gub berkata, “Hai Abu Abdillah, apakah kamu ingin kami 
menyampaikan pesan darimu kepada Amirul Mu'minin?” Abu Abdillah 
hanya diam. Lalu Ya” gub berkata lagi, “Abdullah bin Ishag mengabarkan 
kepadaku bahwa Al Wabishi?? berkata kepadanya, “Aku bersaksi bahwa 
Ahmad pernah berkata, “Sesungguhnya Ahmad hanya tunduk kepada 
Tuhan Pemberi nikmat.” Abu Abdillah berkata, “Cukuplah Allah. 


58 Nama aslinya adalah Abdussalam bin Abdurrahman bin Shakhar, keturunan 


Wabishah bin Ma'bad. Saat itu dia menjabat sebagai ketua pengadilan Baghdad. 
Meninggal dunia pada tahun 249 H. Biografinya termaktub dalam Taarikh 
Baghdad 14:52-53 dan At-Tahdzib 6:322-323. 


— Musnad Imam Ahmad 


Seketika itu juga Ya'gub marah dan menoleh ke arahku, lalu 
berkata, “Aku tidak pernah mengalami sesuatu yang lebih mengherankan 
dari apa yang kami alami sekarang. Aku memintanya untuk 
mengucapkan satu kalimat agar bisa kusampaikan kepada Amirul 
Mu'minin (tentang pernyataan Al Wabishi itu, yang artinya bahwa 
Ahmad tidak tunduk kepada khalifah-penj), namun dia tidak 
melakukannya!!”” 


xx 


Shalih berkata, “Ya'gub mengirim pesan kepada Al Mutawakkil, 
mengabarkan tentang apa yang telah dilakukannya, sementara kami 
memasuki perkemahan. Saat itu, bapakku hanya menundukkan kepalanya 
yang ditutup dengan kain. Tiba-tiba Ya'gub berkata kepada bapakku, 
“Buka tutup kepalamu, hai Abu Abdillah. 


Bapakku pun membuka tutup kepalanya dan tak lama kemudian 
Washif datang. Dia hanya menyampaikan pesan kepada Yahya bin 
Hartsamah, lalu dia menyampaikan pesan tersebut kepada kami. Dia 
berkata, “Amirul Mu'minin mengucapkan salam kepadamu.” Dia juga 
berkata, “Segala puji bagi Allah yang tidak melegakan hati ahli bid'ah 
katetiimu. Aku sudah tahu keadaan Ibnu Abi Duab sebenarnya. Oleh 
karena itu, hendaklah kamu tetap berbicara sesuai dengan apa yang 
diperintahkan Allah.” Lalu Yahya pergi. 


Saat bapakku ditempatkan di rumah Itahk, Ali bin Jahdham datang 
menemui kami dan berkata, “Amirul Mu'minin memberi kalian sepuluh 
ribu dirham sebagai gantian uang yang dibagi-bagikan bapakmu. Dia 
juga memerintahkan agar guru kalian (maksudnya Ahmad bin Hanbal) 
jangan sampai mengetahui hal ini, sebab dia akan mengambilnya untuk 
dibagi-bagikan kembali.” 

Kemudian Muhammad bin Mu'awiyah datang menemui bapakku 
dan berkata, “Amirul Mu'minin sering menyebut tentangmu dan Amirul 
Mu'minin berkata, “Dia akan tetap tinggal di sini untuk menyampaikan 
hadits'.” Bapakku menjawab, “Aku sudah lemah.” 


Setelah itu, Yahya bin Khagan datang menemui Abu Abdillah dan 
berkata, “Hai Abu Abdillah, Amirul Mu'minin memerintahkanku 
menemuimu, agar kamu berangkat menemui anaknya Abu Abdillah, 


Musnad Imam Ahmad — 


yakni Al Mu'tazz.” Kemudian dia berkata lagi, “Amirul Mu'minin juga 
memerintahkanku untuk memberimu juga kerabatmu uang sebesar empat 
ribu dirham.” 


Hari berikutnya, Yahya datang kembali dan berkata, “Hai Abu 
Abdillah, mari berangkat sekarang?” Abu Abdillah berkata, “Tunggu 
sebentar.” Lalu dia memakai sarung dan khufnya yang sudah 
digunakannya sejak lima belas tahun silam dan sudah memiliki beberapa 
tambalan. Ketika itu, Yahya mengisyaratkan agar dia memakai kopiah. 
Akupun (Shalih bin Ahmad bin Hanbal) berkata, “Dia tidak mempunyai 
kopiah.” 

Ringkas cerita, Abu Abdillah masuk ke dalam rumah Al Mu'tazz 
dan saat itu Al Mu'tazz sedang duduk di ruangan bagian atas. Abu 
Abdillah pun naik ke atas dan duduk. Lalu Yahya berkata kepadanya, 
“Hai Abu Abdillah, Amirul Mu'minin mendatangkanmu karena dia 
senang berada di dekatmu dan agar Abu Abdillah anaknya berada dalam 
pemeliharaanmu.” Saat itu, salah seorang pelayan memberitahukan 
kepadaku bahwa Al Mutawakkil duduk di belakang tirai. Ketika bapakku 
masuk ke dalam rumah, dia berkata kepada ibunya, “Hai ibu, rumah telah 
bersinar.” 


Sementara itu, seorang pelayan mengambil sebuah sapu tangan, 
lalu Yahya mengambil sapu tangan tersebut. —Selanjutnya Shalih 
menyebutkan kisah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal diberi pakaian 
berupa baju dan kopiah, namun dia tidak menggerakkan tangannya 
sedikitpun untuk menjamahnya. Setelah itu diapun pergi—. 


Mereka pernah berbicara bahwa Abu Abdillah diberi pakaian 
berwarna hitam. Ketika sampai di rumah, dia segera melepaskan pakaian 
tersebut lalu menangis. Abu Abdillah berkata, “Aku merasa aman dari 
mereka sejak enam puluh tahun yang lalu, namun di akhir usiaku, aku 
kembali mendapat ujian dengan sebab mereka! Aku tidak yakin bahwa 
aku pasti selamat karena aku menemui anak ini, apalagi karena orang 
yang wajib aku nasehati saat aku melihatnya, sampai aku keluar dari 
sisinya! Hai Shalih, kirimkan pakaian ini ke Baghdad, lalu jual dan 
hasilnya kamu sedekahkan. Siapapun di antara kalian tidak boleh 
membeli sesuatu dari uang hasil penjualan tersebut.” Aku segera 


— Musnad Imam Ahmad 


mengirim pakaian tersebut kepada Ya'gub bin Bakhtan?”. Kemudian 
Ya'gub menjualnya dan membagi-bagikan hasilnya, namun kopiah 
sengaja aku simpan. 


Selama lima belas hari, Abu Abdillah berbuka (makan dan minum) 
tiga kali sehari dengan makanan yang didapatkan dari hasil penjualan 
tepung. Kemudian satu malam dia berbuka dengan sepotong roti dan 
pada malam berikutnya tidak berbuka. 


Apabila makanan disajikan, makanan itu sengaja diletakkan di 
ruang gelap agar dia tidak melihatnya dan tidak dia berikan kepada orang 
yang datang menemuinya. Apabila merasa kepanasan, dia membasahi 
sepotong kain lalu dia letakkan di atas dadanya. 


Setiap hari, Khalifah mengirim Ibnu Masawaih untuk melihat 
keadaannya. Ibnu Masawaih berkata, “Hai Abu Abdillah, aku sangat 
simpati kepadamu juga kepada para sahabatmu. Penyakit ini hanya 
karena kelemahan tubuh dan kurang buang hajat.” 


Ya'gub dan Ghiyats juga sering menemuinya. Mereka berkata, 
“Amirul Mu'minin berkata kepadamu, “Apa pendapatmu tentang Ibnu 
Abi Duab dan harta miliknya?” Abu Abdillah tidak memberikan jawaban 
apa-apa. Lalu Ya'gub dan Yahya memberitahukan kepadanya tentang apa 
yang terjadi pada kasus Ibnu Abi Duab setiap hari. 


Abu Abdillah baru boleh kembali ke Baghdad setelah dia 
memfatwakan untuk menjual semua harta Ibnu Abi Duab. Terkadang 
Yahya bin Khagan datang kepada Abu Abdillah saat dia sedang shalat. 
Maka Yahya duduk di tempat gelap hingga Abu Abdillah selesai shalat. 


Al Mutawakkil memerintahkan agar membelikan sebuah rumah 
untuk kami. Ketika itu Abu Abdillah berkata, “Hai Shalih.” Aku 
menjawab, “Aku perkenankan panggilanmu.” Dia berkata, “Jika kamu 
menyetujui mereka membelikan rumah, maka tidak ada lagi hubungan 


89 Sebenarnya dia adalah Ya'gub bin Ishag bin Bakhtan. Lebih dikenal dengan 
nisbat kepada kakeknya. Dia merupakan salah seorang sahabat Ahmad dan 
termasuk orang-orang shalih juga tsigah. Biografinya termaktub dalam 
Thabagat Al-Hanabilah karya Ibnu Abi Ya'la hlm. 276 dan Tarikh Baghdad 
14:280. 


Musnad Imam Ahmad — 


antaraku dan kalian. Mereka hanya menginginkan agar negeri ini menjadi 
tempat tinggalku.” 


Kamipun terus menolak mereka membelikan rumah, hingga 
khalifahpun tidak lagi memaksakannya. Para utusan Al Mutawakkil 
bergantian datang menemui Abu Abdillah. Mereka menanyakan tentang 
kabarnya lalu mereka menyampaikannya kepada Khalifah. Mereka 
berkata, “Dia masih lemah.” 


Suatu ketika, para utusan berkata, “Hai Abu Abdillah, dia harus 
melihatmu.” Lalu Ya'gub datang dan berkata, “Hai Abu Abdillah, 
Amirul Mu'minin sangat merindukanmu.” Ya'gub juga berkata, “Hari 
apa kamu ingin menemuinya, agar aku tahu?” Dia menjawab, “Itu 
terserah kalian.” Ya'gub berkata, “Hari Rabu, hari libur.” Lalu Ya' gub 
keluar. 


Keesokan harinya, Ya'gub kembali datang dan berkata, 
“Berbahagialah, hai Abu Abdillah. Amirul Mu'minin memberi salam 
kepadamu dan dia berkata, “Aku tidak memaksamu untuk memakai 
pakaian hitam dan naik kuda untuk menemui para bangsawan dan pergi 
ke rumahku. Jika kamu mau, silakan kamu pakai pakaian yang terbuat 
dari kapas dan jika kamu mau, silakan pakai pakaian yang terbuat dari 
wol.” Abu Abdillahpun mengucap syukur kepada Allah. 


Kemudian Ya'gub berkata, “Aku mempunyai seorang anak yang 
aku sangat kagum terhadapnya. Dia telah mengisi ruang dalam hatiku. 
Aku ingin kamu menyampaikan beberapa hadits kepadanya.” Abu 
Abdillah hanya diam. Ketika keluar, Ya'gub berkata kepadaku (Shalih), 
“Apakah kamu tidak melihat, dia tidak pernah sependapat dengan apa 
yang kuinginkan!” Abu Abdillah selalu mengkhatamkan Al Our'an setiap 
hari Jum'at dan apabila khatam, dia pasti berdoa. Dia berdoa dan kami 
mengaminkan. 


Pada suatu pagi hari Jum'at, dia mengirim seseorang menemuiku 
dan saudaraku. Seperti biasa, setelah mengkhatamkan Al Our'an, dia 
berdoa dan kami mengaminkan. Hari itu, selesai berdoa, dia berkata, 
“Aku telah beristikharah beberapa kali.” Ketika itu, aku bertanya-tanya 
dalam hati, kira-kira apa yang diinginkan bapakku. 

Kemudian dia berkata, “Aku telah berjanji kepada Allah dan 
sesungguhnya janji kepada-Nya pasti akan dipertanggungjawabkan. 
Allah juga telah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 


— Musnad Imam Ahmad 


agad-agad (janji) itu. (Os. Al Maa'idah (5): 1) Janjiku itu adalah tidak 
akan menyampaikan hadits secara sempurna selama-lamanya hingga aku 
bertemu Allah dan tidak mengecualikan seorangpun di antara kalian.” 


Lalu kami keluar dan Ali bin Jahm datang. Kamipun 
memberitahukan kedatangannya kepada Abu Abdillah. Mendengar apa 
yang disampaikan oleh Ali bin Jahm, Abu Abdillah berkata, 
“Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada-Nya kita 
kembali.” Jawaban ini disampaikan kepada Al Mutawakkil. 


Abu Abdillah juga berkata, “Mereka hanya menginginkan aku 
menyampaikan hadits dan negeri ini menjadi tempat penahananku. Di 
antara sebab orang-orang yang diminta tinggal di negeri ini adalah ketika 
mereka diberi, mereka menerima dan ketika mereka diperintahkan 
mereka segera menyampaikan hadits.” 


Lalu bapakku berkata, “Demi Allah, aku pernah menginginkan 
kematian di masa dahulu dan sekarang pun aku kembali menginginkan 
kematian. Ini adalah fitnah dunia sedangkan dahulu adalah fitnah 
agama.” Kemudian dia mengepalkan tangannya dan berkata, “Seandainya 
jiwaku ada di tanganku, pasti akan aku lepaskan sekarang.” Setelah itu 
dia kembali melepaskan kepalan tangannya. 


Hampir setiap waktu, Al Mutawakkil mengirim seseorang untuk 
menanyakan tentang keadaan Abu Abdillah, sembari memberikan kepada 
kami sejumlah uang. Dia berkata, “Sampaikan kepada mereka, namun 
jangan sampai guru mereka mengetahuinya, sebab dia akan 
mengambilnya. Dia tidak pernah menginginkan uang diberikan kepada 
mereka? Jika benar dia tidak menginginkan dunia, tetapi kenapa dia 
melarang dunia untuk mereka?!” 


Mereka berkata kepada Al Mutawakkil, “Dia tidak pernah 
memakan makanan darimu, tidak pernah duduk di kasur pemberianmu 
dan mengharamkan apa yang kamu minum!” Al Mutawakkil berkata, 
“Seandainya kami sejahat Al Mu'tashim.” Dia juga mengatakan sesuatu 
yang tidak bisa kuterima. 


Shalih berkata, “Kemudian aku pulang ke Baghdad dan aku 
tinggalkan Abdullah bersamanya. Ternyata Abdullah juga pulang dengan 
membawa beberapa pakaianku yang ada padanya. Aku bertanya, “Kenapa 
kamu pulang?”. 


Musnad Imam Ahmad — t151J 


Dia menjawab, “Bapak berkata kepadaku, pulanglah kamu dan 
katakan kepada Shalih, “Jangan kembali menemuinya, sebab kalian 
adalah kelemahanku. Demi Allah, seandainya aku sendiri yang 
menghadapi perkaraku, niscaya aku tidak akan mundur. Seandainya 
bukan kalian, untuk siapa makanan ini diberikan? Untuk siapa kasur ini 
dihamparkan dan para amir berdatangan?!”.” 


Lalu aku menulis surat kepada bapakku, memberitahukan apa yang 
disampaikan oleh Abdullah. Lalu dia membalas suratku dengan 
tulisannya sendiri yang isinya sebagai berikut: “Semoga Allah 
membaguskan akibatmu dan menjauhkan darimu segala yang tidak 
diinginkan juga segala yang dikhawatirkan. Faktor yang mendorongku 
untuk membalas surat yang di dalamnya kamu tuliskan perkataanku 
kepada Abdullah, agar tidak ada seorangpun dari kalian yang menemuiku 
itu adalah ingin menjelaskan harapanku. Aku berharap tidak ada lagi 
orang yang menyebutku. Jika kalian ada di sini, berita tentangku tetap 
akan terdengar. Sebab, ada beberapa orang yang selalu menemui kalian 
yang mencari berita tentang kita, walaupun berita itu adalah berita baik. 
Jika kamu tetap di sana dan kamu juga saudaramu tidak menemuiku, 
maka itulah keinginanku. Janganlah kamu jadikan dalam dirimu kecuali 
kebaikan dan keselamatan atasmu, juga rahmat Allah.” 


Shalih berkata, “Ketika kami keluar dari perkemahan, tempat 
makanan dan kasur diambil dan semua yang didirikan untuk kami 
diruntuhkan.” Kemudian Shalih menyebutkan tulisan wasiatnya. 


Kemudian Shalih berkata, “Al Mutawakkil mengirim seribu dinar 
kepada Abu Abdillah agar dibagi-bagikan. Lalu di tengah malam, Ali bin 
Jahm datang dan mengabarkan bahwa dia telah mempersiapkan sebuah 
perahu sebagai alat tansfortasi kepulangannya ke Baghdad. Kemudian 
Ubaidullah datang membawa seribu dinar. Dia juga berkata, “Amirul 
Mu 'minin telah mengizinkanmu dan memberikan uang ini untukmu”. 


Abu Abdillah berkata, “Amirul Mu'minin telah membebaskanku 
dari apa yang tidak kusuka.” Lalu dia mengembalikan uang tersebut. Dia 
juga berkata, “Aku lemah bila kedinginan dan kepanasan. Oleh karena 
itu, bersikaplah lemah lembut terhadapku.” Amirul Mu'minin 
memberikan persetujuan atas permintaan itu dan memerintahkan kepada 
Muhammad bin Abdullah untuk melayani juga mengurusnya. Akhirnya 
Ahmad bin Hanbal datang kepada kami. 


| — Musnad Imam Ahmad 


Tidak berapa lama kemudian, Abu Abdillah berkata, “Hai Shalih.” 
Aku menjawab, “Aku penuhi panggilanmu.” Dia berkata, “Aku ingin 
kamu meninggalkan rejeki ini. Sebab kalian mendapatkannya karena 
aku.” Shalih hanya diam. Lalu Abu Abdillah berkata lagi, “Ada apa?” 
Aku menjawab, “Aku tidak mau memberi janji apapun kepadamu dengan 
lisanku, sementara anggotaku yang lain menyalahinya. Tidak ada orang 
yang paling banyak tanggungan dan paling miskin daripadaku. Aku 
pernah mengadu kepadamu dan kamu berkata, “Urusanmu terikat dengan 
urusanku.” Semoga Allah melepaskan ikatan ini dariku. Kamu juga 
pernah berdoa untukku. Aku berharap, Allah mengabulkan doamu itu.” 
Abu Abdillah berkata, “Demi Allah, jangan kamu lakukan.” 


Aku berkata, “Tidak.” Dia berkata, “Kenapa? Semoga Allah 
melakukan sesuatu terhadapmu, dan Dia pasti melakukan!” 


tx 


Kemudian dia menyebutkan kisah Abdullah menemui bapaknya 
dan perkataannya kepada anaknya tersebut juga jawabannya. Kemudian 
masuknya paman Abu Abdillah menemuinya dan keengganannya untuk 
mengambil. Kemudian dia berkata, “Lalu dia meninggalkan kami dan 
mengunci seluruh pintu antaranya dan kami. Bahkan dia menjaga agar 
tidak ada satupun dari rumah kami yang masuk ke rumahnya. Kemudian 
dia mengabarkan bahwa pamannya juga ikut mengambil. Maka dia 
berkata, “Kamu munafik dan bohong terhadapku.” Kemudian dia 
meninggalkannya dan tidak lagi shalat di masjid yang kami shalat di 
sana. 


Kemudian dia menyebutkan kisah doanya untuk Shalih dan 
celaannya terhadap Shalih terkait hal itu. Juga tentang tulisannya kepada 
Yahya bin Khagan agar tidak lagi memberikan bantuan kepada anak- 
anaknya serta sampainya berita kepada Al Mutawakkil. Maka Al 
Mutawakkil memerintahkan untuk membawa semua yang telah 
disediakan untuk mereka dalam waktu sepuluh bulan, senilai empat puluh 
ribu dirham kepada mereka. Dia juga memberitahukan hal ini, maka Abu 
Abdillah diam sejenak, lalu dia menundukkan kepala hingga dagunya 
menyentuh dada. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, 
“Apa upayaku. Aku menginginkan sesuatu namun Allah menginginkan 
sesuatu yang lain.” 


Musnad Imam Ahmad — (153) 


Abu Al Fadhl Shalih berkata, “Utusan Al Mutawakkil datang 
menemui bapakku untuk menyampaikan salamnya dan menanyakan 
tentang keadaannya. Tiba-tiba dia terserang demam hingga kami harus 
menyelimutinya. Kemudian dia berkata, “Demi Allah, seandainya jiwaku 
ada di tanganku, pasti akan kulepaskan.” 


Utusan Al Mutawakkil juga pernah datang menemui bapakku, 
menyampaikan perkataan khalifah sebagai berikut, “Siapapun orang yang 
bersikap baik, pasti aku juga akan bersikap baik. Ada seorang laki-laki 
mengadukan kepadaku bahwa seorang Alawiyah datang dari Khurasan 
dan kamu mengirim seseorang untuk menemuinya. Aku telah menahan 
laki-laki tersebut dan aku ingin menjatuhkan hukuman kepadanya.” Abu 
Abdillah berkata, “Berita ini tidak benar.” 


Kemudian dia menyebutkan cerita kedatangan Al Mutawakkil ke 
Baghdad dan isyarat Ahmad bin Hanbal kepada Shalih agar tidak pergi 
menemui mereka. Kemudian tentang cerita kedatangan Yahya bin 
Khagan dari hadapan Al Mutawakkil dan tentang penghormatannya juga 
tentang uang seribu dinar yang dibawanya, lalu dibagi-bagikannya. Juga 
tentang perkataannya: “Amirul Mu'minin telah membebaskanku dari 
segala yang tidak kusukai.” Juga tentang pengiriman Muhammad bin 
Abdullah bin Thahir menemui Abu Abdillah agar menghadap khalifah 
dan keengganannya untuk menghadap. Juga perkataannya, “Aku adalah 
seorang laki-laki yang tidak pernah bergaul dengan raja dan Amirul 
Mu minin juga telah membebaskanku dari semua yang tidak kusukai.” 


Shalih berkata, “Sesampainya di Baghdad, dia lebih suka berpuasa 
dan tidak mau lagi makan makanan berlemak. Padahal sebelumnya, 
sekalipun dia dapat membeli daging berlemak, itupun hanya satu dirham, 
dia memakannya selama satu bulan!! Dia tidak mau lagi makan makanan 
berlemak dan lebih suka puasa juga beramal. Hingga aku berpikir, dia 
telah mengucapkan janji pada dirinya bahwa jika bebas, dia akan 
melakukan semua itu.” 

Al Khallal Abu Bakar berkata, “Muhammad bin Husein 
menceritakan kepadaku bahwa Abu Bakar Al Marrudzi menceritakan 
kepada mereka, di perkemahan, Abu Abdillah berkata, “Coba lihat, 
apakah masih ada air Bagila untukku?” Terkadang aku membasahi roti 
dengan air, lalu dia memakannya dengan sedikit garam. Bahkan 


— Musnad Imam Ahmad 


mungkin, sejak kami masuk perkemahan sampai kami keluar, dia tidak 
pernah merasakan makanan yang dimasak juga makanan berlemak.” 


Al Marrudzi berkata, “Pada suatu malam, Abu Abdillah 
membangunkanku. Saat itu dia melakukan puasa tanpa berbuka (tidak 
makan atau minum). Dalam keadaan duduk, dia berkata kepadaku, “Aku 
lapar. Tolong carikan makanan untukku.” Akupun memberinya sedikit 
roti, lalu dia memakannya. Kemudian dia berkata, “Seandainya aku tidak 
memikirkan hak diriku, aku tidak akan makan”. 


Untuk jarak dari tempat tidurnya ke depan pintu saja, dia harus 
duduk terlebih dahulu untuk beristirahat, akibat tubuhnya yang lemah 
karena kelaparan. Aku juga sering membasahi sepotong kain, lalu aku 
tutupkan ke wajahnya agar kesadarannya kembali pulih. Hingga karena 
begitu lemahnya, padahal bukan karena penyakit, dia berwasiat 
kepadaku. Aku pernah mendengar dan menyaksikan dia berwasiat, saat 
kami berada di perkemahan. Dia berkata, “Ini adalah wasiat yang 
disampaikan Ahmad bin Muhammad. Dia mewasiatkan bahwa dia 
bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah, hanya Dia, tidak ada sekutu 
bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba juga utusan-Nya.” Lalu dia 
menyebutkan wasiat yang akan datang.” 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, “Bapakku berada di 
perkemahan di dekat khalifah selama enam belas hari. Selama itu tidak 
pernah merasakan kecuali sekadar seperempat gandum. Aku juga 
melihat, kedua biji matanya masuk ke dalam rongga mata.” Shalih bin 
Ahmad berkata: Di perkemahan itu, bapakku menyampaikan wasiat ini: 


“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Ini adalah wasiat yang disampaikan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. 
Dia mewasiatkan bahwa dia bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah, 
hanya Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba juga 
utusan-Nya. Dia mengutusnya dengan membawa petunjuk dan agama 
yang benar, agar menampakkannya di atas agama-agama yang lain, 
sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. 


Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berwasiat kepada orang yang 
menaatinya dari kalangan keluarga maupun kerabatnya, agar mereka 
menyembah Allah bersama orang-orang yang menyembah, memuji-Nya 
bersama orang-orang yang memuji, menjadi nasehat (teladan) bagi kaum 
muslimin. 


Musnad Imam Ahmad — REA | 


—Dia juga mengatakan— bahwa aku ridha dengan Allah sebagai 
Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. —Dia juga 
mengatakan— bahwa aku memiliki utang kepada Abdullah bin 
Muhammad yang lebih dikenal dengan Fawaran berupa uang sebesar 
lima puluh dinar. Apa yang dikatakannya harus dibenarkan. Utangku itu 
harus ditunaikan dari hasil penjualan rumah, insya Allah. Jika masih 
tersisa, aku berikan sisanya kepada anak-anak Shalih dan Abdullah, 
kedua anak Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Masing-masing baik 
laki-laki maupun perempuan mendapatkan sepuluh dirham, namun 
setelah pengembalian uang Abu Muhammad.” Wasiat ini disaksikan oleh 
Abu Yusuf, Shalih dan Abdullah, kedua putera Ahmad. 


1x £ 


Aku memberitahukan dari orang yang pernah mendengar Abu Ali 
Al Haddad, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami dalam Al HilyahS, 
Sulaiman bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ubaidullah bin 
Yahya menulis kepada bapakku, mengabarkan bahwa Amirul Mu'minin 
memerintahkanku untuk menulis surat kepadamu yang isinya 
menanyakan tentang Al Our'an, tetapi ini bukan pertanyaan ujian, namun 
pertanyaan untuk dijadikan sebagai pengetahuan dan petunjuk. 


Maka bapakku mengimlakan kepadaku sebuah surat yang ditujukan 
kepada Ubaidillah bin Yahya. Hanya kepadaku, tidak ada seorangpun 
bersamaku. Isinya sebagai berikut: 


“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Semoga Allah membaguskan akibatmu, hai Abu Al Hasan dalam segala 
hal dan menjauhkan segala hAI hal yang tidak diinginkan dunia maupun 
akhirat darimu dengan rahmat-Nya. Aku telah mengirimkan kepadamu, 
semoga Allah meridhaimu, tentang jawaban yang ditanyakan Amirul 
Mu'minin berkaitan dengan Al Our'an seperti surat yang sampai 
kepadaku. Aku memohon kepada Allah agar selalu memberi taufik 
kepada Amirul Mu'minin. 


6 Konteksnya sama dengan yang terdapat dalam Al Hilyah, karya Abu Nu'aim 


9/216-219. Riwayat ini juga disebutkan Ibnul Jauzi dalam Managib Ahmad 371- 
379 dengan sanadnya kepada Abu Nu'aim. Akan tetapi Ibnul Jauzi 
meringkasnya, tidak dipaparkannya secara sempurna. 


— Musnad Imam Ahmad 


Orang-orang berada dalam kebatilan dan tenggelam dalam 
perselisihan hebat, hingga tongkat kekhalifahan diserahkan kepada 
Amirul Mu'minin. Dengan sebabnya, Allah menghilangkan segala bid'ah 
dan kehinaan juga kesempitan tersingkap. Allah telah menghentikan itu 
semua dan menghilangkannya dengan sebab Amirul Mu'minin. 


Itu semua sangat berkesan di hati kaum muslimin dan mereka 
semua berdoa kepada Allah untuk Amirul Mu'minin. |Aku juga 
memohon kepada Allah agar Dia mengabulkan doa yang baik untuk 
Amirul Mu'minin dan menyempurnakannya untuk Amirul Mu'minin”'). 
Juga semoga Allah menambah niatnya —yang baik- dan membantunya 
dalam menyelesaikan apa yang sedang dilaksanakannya. 


Disebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata, “Janganlah 
kalian mencampur aduk sebagian ayat Allah dengan sebagian ayat 
lainnya, sebab itu akan menimbulkan keraguan dalam hati kalian.” 


Disebutkan dari Abdullah bin Amru bahwa sejumlah orang duduk 
di depan pintu rumah Rasulullah SAW, lalu sebagian dari mereka 
berkata, “Kenapa Allah tidak berfirman seperti ini? Lalu sebagian 
lainnya berkata, “Kenapa Allah tidak berfirman seperti itu?” 


Kata-kata ini didengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau keluar 
dengan wajah seperti orang makan buah delima (yang rasanya masam) 
lalu bersabda, “Dengan inikah kalian diperintahkan, mencampur aduk 
kitab Allah sebagiannya dengan sebagian lainnya? Sesungguhnya umat- 
umat sebelum kalian telah tersesat dalam masalah seperti ini. Kalian 
tidak berhak menanyakan sesuatupun yang telah termaktub di sana. 
Pikirkan saja apa yang diperintahkan kepada kalian, lalu amalkanlah 
dan pikirkan saja apa yang kalian dilarang darinya, lalu berhentilah 
melakukannya.” 


Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Perdebatan mengenai Al Our 'an adalah perbuatan kufur.” 


Diriwayatkan dari Abu Jahm, salah seorang sahabat Rasulullah 
SAW dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Janganlah kalian berdebat 
tentang Al Our'an, sebab perdebatan tentangnya adalah perbuatan kufur.” 


SI Tambahan yang terdapat dalam A! Hilyah dan Ibnul Jauzi. Sengaja ditambahkan 
di sini sebagai penyempurna. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Abbas berkata, “Seorang laki-laki datang menemui Umar bin 
Khaththab, lalu Umar bertanya tentang keadaan rakyat kepadanya. Dia 
menjawab, “Hai Amirul Mu'minin, ada sebagian dari mereka yang 
membaca Al Our'an begini dan begitu.” (Maksudnya, dia menyalahkan 
mereka-penj). Saat itu, aku berkata, “Demi Allah, aku tidak suka mereka 
terburu-buru seperti ini mengenai Al Ouran” Namun Umar 
membentakku dan berkata, “Diam kamu.” Lalu akupun pulang ke rumah 
dengan perasaan sedih. 


Tak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang laki-laki menemuiku 
dan berkata, “Penuhi Amirul Mu'minin.” Aku segera menemuinya dan 
ternyata dia sedang berada di depan pintu, menungguku. Dia segera 
memegang tanganku dan membawaku ke tempat sepi, lalu dia berkata, 
“Apa yang membuatku tidak suka? 


Aku menjawab, “Wahai Amirul Mu'minin, apabila mereka terburu- 
buru maka masing-masing dari mereka akan merasa kebenaran berada di 
tangannya. Apabila masing-masing dari mereka merasa kebenaran berada 
di tangannya maka mereka akan bertengkar. Apabila mereka bertengkar 
maka mereka akan berselisih dan apabila mereka sudah berselisih maka 
mereka akan saling bunuh'. 


Umar berkata, “Demi Allah, jika dia adalah aku, aku akan 
menyembunyikan hal ini dari manusia, hingga hanya aku yang tahu 
tentangnya.” Jabir berkata, “Dahulu, Rasulullah SAW menawarkan 
dirinya kepada manusia saat berada di padang Arafah. Beliau bersabda, 
“Adakah orang yang mau membawaku ke kaumnya, sebab Ouraisy 
melarangku untuk menyampaikan firman Tuhanku.” 

Diriwayatkan dari Jabir bin Nufair, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya kalian tidak dapat mengembalikan sesuatu yang lebih 
baik kepada Allah daripada apa yang telah difirmankan-Nya.” Maksud 
beliau adalah Al Our'an. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Bersihkan Al Our'an dan jangan kalian tulis di dalamnya sesuatupun 
selain firman Allah azza wa jalla.” 

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Al Our 'an ini adalah kalam Allah. Oleh karena 
itu letakkanlah ia di tempatnya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Seorang laki-laki pernah berkata kepada Hasan Al Bashri, “Hai 
Abu Sa'id, aku membaca Al Our'an dan merenunginya hingga aku 
merasa bosan dan putus asa.” Hasan Al Bashri menjawab, 
“Sesungguhnya Al Our'an adalah firman Allah, sementara pekerjaan 
manusia berakhir kepada kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, 
teruslah beramal dan bergembiralah.” 


Farwah bin Naufal Al Asyja'i berkata, “Aku pernah bertetangga 
dengan Khabbab, salah seorang sahabat Nabi SAW. Pada suatu hari, aku 
keluar dari masjid bersamanya sambil dia memegang tanganku. Tiba-tiba 
dia berkata, “Hai kamu, mendekatlah kepada Allah semampumu dan 
tidak ada sesuatupun yang dengannya kamu mendekatkan diri kepada 


, ” 


Allah yang lebih disukai-Nya daripada firman-Nya”. 
Seorang laki-laki pernah berkata kepada Hakam bin Utaibah, “Apa 
yang mendorong orang-orang bodoh melakukan kebodohan?” Dia 


menjawab, “Pertengkaran. Sungguhnya pertengkaran itu dapat 
menghilangkan pahala amal.” 


Abu Oilabah, seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan 
sejumlah sahabat Rasulullah SAW berkata, “Janganlah kalian duduk 
bersama orang-orang bodoh —atau dia mengatakan orang-orang yang 
suka bertengkar—, sebab mereka pasti akan menenggelamkan kalian 
dalam kesesatan mereka dan mempengaruhi kalian dengan beberapa hal 
yang mereka yakini.” 


Dua orang laki-laki dari kelompok orang-orang bodoh pernah 
menemui Muhammad bin Sirin, lalu mereka berkata, “Hai Abu Bakar, 
maukah kami sampaikan kepadamu suatu hadits?” Ibnu Sirin menjawab, 
“Tidak.” Mereka berkata lagi, “Kami membacakan suatu ayat 
kepadamu?” Ibnu Sirin menjawab, “Tidak.” Lalu dia berkata lagi, 
“Kalian pergi atau aku akan menegakkan hukum atas kalian.” 


Maka merekapun pergi. Kemudian sebagian orang berkata kepada 
Ibnu Sirin, “Hai Abu Bakar, tidak ada salahnya jika mereka membacakan 
satu ayat kepadamu, bukan?” Ibnu Sirin menjawab, “Aku khawatir saat 
mereka membacakan satu ayat kepadaku, mereka merubah ayat tersebut, 
lalu aku membenarkannya dalam hatiku. Seandainya aku tahu, aku akan 
mengalami keadaan ini, aku pasti akan pergi meninggalkan mereka.” 


Seorang laki-laki dari para pelaku bid'ah berkata kepada Ayyub 
As-Sakhtiyani, “Hai Abu Bakar, bolehkan aku bertanya tentang satu 


Musnad Imam Ahmad — 


kalimat kepadamu?” Dia tidak menjawab, bahkan dia memalingkan diri 
sambil mengisyarat dengan tangannya, “Tidak, walaupun setengah 
kalimat.” 


Ibnu Thawus berkata kepada seorang puteranya yang sedang diajak 
bicara oleh seseorang dari para pelaku bid'ah, “Hai anakku, masukkan 
dua jarimu ke dalam kedua telingamu, sehingga kamu tidak mendengar 
apa yang dia katakan.” Kemudian dia berkata lagi, “Tekan, tekan.” 
(Maksudnya, jari-jari tersebut ditekan agar benar-benar tidak mendengar) 


Umar bin Abdul Aziz berkata, “Barangsiapa yang menjadikan 
agamanya sebagai materi pertengkaran, pasti dia akan sering berpindah- 
pindah.” 


Ibrahim An-Nakha'i berkata, “Tidak ada sesuatupun yang 
disembunyikan dari kaum tersebut (para pelaku bid'ah, di antaranya 
terkait masalah Al Our'an) yang juga disembunyikan dari kalian karena 
keutamaan kalian.” 


Hasan berkata, “Penyakit paling berbahaya adalah yang menyerang 
hati.” Maksudnya adalah hawa nafsu. 


Hudzaifah bin Yaman berkata, “Takutlah kepada Allah dan 
ambillah jalan dari orang-orang sebelum kalian. Demi Allah, seandainya 
kalian tetap berada di jalan yang lurus, niscaya kalian akan lebih dahulu 
sampai tujuan. Namun jika kalian meninggalkan jalan yang lurus, ke 
kanan dan ke kiri maka kalian pasti tersesat jauh.” Atau dia berkata, 
“Tersesat dengan kesesatan yang nyata.” 


Bapakku pernah berkata, “Aku sengaja tidak menyebutkan sanad- 
sanad, karena aku pernah bersumpah dan sumpah itu diketahui oleh 
Amirul Mu'minin. Seandainya tidak, pasti aku akan menyebutkan dengan 
sanad-sanadnya. Allah SWT berfirman, “Dan jika seorang di antara 
orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka 
lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. (Os. At- 
Taubah (91: 6) 

Allah SWT juga berfirman, “Ingatlah, menciptakan dan 
memerintah hanyalah hak Allah. (Os. Al A'raaf (7): 4) Dalam potongan 
ayat ini, Allah memberitahukan penciptaan, lalu Dia berfirman, “Dan 
memerintah.” Artinya perintah bukan ciptaan. 


— Musnad Imam Ahmad 


Allah SWT juga berfirman, (Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang 
telah mengajarkan Al Our 'an. Dia menciptakan manusia, Mengajarnya 
pandai berbicara. “Os. Ar-Rahmaan (55): 1-4) Dalam salah satu ayat di 
atas, Allah memberitahukan bahwa Al Our'an dari ilmu-Nya. 


Allah SWT juga berfirman, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani 
tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. 
Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang 
benar)” Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka 
setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi 
pelindung dan penolong bagimu. (Os. Al Bagarah (2): 120) 


Dia berfirman lagi, "Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan 
kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat 
dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti 
kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan 
sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. 
Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang 
ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan 
orang-orang yang zalim. (Os. Al Bagarah (2): 145) 


Allah SWT juga berfirman, “Dan demikianlah, Kami telah 
menurunkan Al Our'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam 
bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka 
setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada 
pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. (@s. Ar-Ra'd 
(131: 37) 

Al Our'an adalah dari ilmu Allah dan ayat-ayat di atas merupakan 
bukti bahwa yang didatangkan-Nya adalah Al Our'an, berdasarkan 
firman-Nya, “Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka 
setelah pengetahuan datang kepadamu. Os. Al Bagarah f2): 120) 


Lebih dari satu orang dari ulama terdahulu kita telah 
menyampaikan bahwa mereka berkata, “Al Our'an itu kalam Allah, 
bukan makhluk.” Inilah yang kupegang. Aku bukan orang yang suka 
berdebat, tetapi aku tidak mau bicara tentang hal ini sedikitpun kecuali 
berdasarkan apa yang ada dalam kitab Allah atau dalam hadits dari Nabi 
SAW, dari para sahabat atau para tabi'in. Sedangkan tanpa berdasarkan 
sumber-sumber tersebut, maka pembicaraan tentangnya tidaklah terpuji.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Para perawi surat dari Ahmad ini adalah para imam lagi tsigah. 
Aku (Ahmad Muhammad Syakir) bersaksi dengan nama Allah bahwa dia 
telah mengimlakan surat ini kepada anaknya. Sedangkan surat-suratnya 
yang lain seperti suratnya kepada Al Ishthakhiri, masih diragukan. Allahu 
a'lam. 


Ahmad bin Hanbal Dalam Sakitnya 


Abdullah putra Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku mendengar 
bapakku berkata, “Sekarang aku telah berusia tujuh puluh tujuh tahun. 
Pada malam harinya, dia terserang demam dan pada hari kesepuluh dia 


, ” 


wafat”. 


Shalih berkata, “Pada hari pertama bulan Rabi'ul Awal tahun 241 
H, tepatnya pada malam Rabu, bapakku terserang demam. Sepanjang 
malam dia menggigil dan susah bernafas. Aku sudah tahu penyakitnya 
dan akulah yang merawatnya jika dia jatuh sakit. Suatu hari aku berkata 
kepadanya, “Hai bapakku, kamu berbuka dengan apa kemarin?” Dia 
menjawab, “Dengan seteguk air Bagila. 


— Tak lama kemudian dia ingin berdiri, lalu berkata, “Tolong pegang 
tanganku.” 


Akupun segera memegang tangannya. Sesampai di WC, kedua 
kakinya sudah lemah hingga dia harus berpegangan denganku. Sejumlah 
dokter muslim pernah mengunjunginya. Suatu hari, seorang dokter 
memberikan resep berupa gar'ah yang dibakar, lalu airnya diambil. -Ini 
terjadi pada hari Selasa, sementara dia wafat pada hari Jum'at-. 


Lalu dia memanggilku dan akupun segera menjawab, “Aku penuhi 
panggilanmu.” Dia berkata, “Jangan kamu bakar di rumahmu juga di 
rumah saudaramu.' 


Tiba-tiba Fath bin Shah! muncul di depan pintu untuk mengunjungi 
bapakku, namun dia segera menyuruhku untuk menutup pintu. Tak lama 
kemudian Ibnu Ali bin Ja'd datang, diapun kembali menyuruhku untuk 
menutup pintu. 


Beberapa saat kemudian, orang-orang bertambah banyak, maka 
diapun berkata, “Apa pendapatmu? 


— Musnad Imam Ahmad 


Aku menjawab, “Beri izin kepada mereka sekadar mereka 
mendoakanmu.” 


Dia berkata, “Aku serahkan kepada Allah.” 


Secara bergantian, sejumlah orang masuk menemui Ahmad bin 
Hanbal hingga memenuhi rumah. Mereka menanyakan keadaannya dan 
mendoakannya. Kemudian mereka keluar, selanjutnya sejumlah orang 
lainnya masuk. 

Saat itu jalan-jalan raya dipenuhi manusia yang ingin menjenguk 
Ahmad bin Hanbal. Di tengah-tengah keadaan itu, seorang laki-laki 
tetangga kami yang suka memakai warna hijau datang. Bapakku berkata, 
“Aku melihat laki-laki itu suka menghidupkan salah satu Sunnah. Aku 
senang terhadapnya.” 


| (Laki-laki itu masuk dan mendoakan Ahmad bin Hanbal. Dia 
berdoa untuknya juga untuk seluruh kaum muslimin. Saat itu juga datang 
seorang laki-laki dan berkata, “Tolong berikan izin bagiku untuk 
menjenguknya. Aku pernah memukulnya di rumah Khalifah. Aku ingin 
meminta maaf kepadanya.” 


Aku “berkata kepadanya, “Tidak boleh.” Aku terus bersikap 
demikian, hingga bapakku berkata, “Persilakan dia masuk.” Akupun 
segera mempersilakannya masuk. Dia berdiri di hadapan bapakku dan 
menangis. Lalu dia berkata, “Hai Abu Abdillah, aku adalah salah seorang 
yang memukulmu pada peristiwa yang terjadi di rumah Khalifah. Aku 
sengaja datang menemuimu, sebab aku ingin kamu membalas. Sekarang 
aku sudah berada di hadapanmu. Jika kamu ingin memaafkanku, kamu 
dapat dengan mudah melakukan.” 


Bapakku berkata, “Kamu mau berjanji kepadaku untuk tidak 
melakukan pekerjaan itu lagi?” Dia berkata, “Iya.' 


Bapakku menjawab, “Sesungguhnya aku telah memaafkanmu.' 
Laki-laki itu keluar sambil menangis dan orang-orang yang hadir pun 
ikut menangis.” 


Dia memiliki sejumlah uang dirham di dalam sebuah kantong kain. 
Apabila dia menginginkan sesuatu, kami berikan uang tersebut kepada 
orang yang mau membelikan sesuatu tersebut. 


82 Tambahan dari Ibnul Jauzi, hlm. 403. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pada hari Selasa, dia berkata kepadaku, “Coba kamu lihat, apakah 
ada uang di dalam kantong kainku.' Aku segera melihatnya dan ternyata 
di dalamnya masih terdapat uang dirham. Lalu dia berkata, “Pergilah dan 
berikan kepada beberapa penduduk.” Aku segera pergi dan memberikan 
sebagian uang tersebut. Setelah itu dia berkata lagi, “Pergilah dan belikan 
buah kurma, lalu tunaikan kafarat sumpah untukku.” 


Setelah suruhannya ini kulaksanakan, ternyata masih tersisa tiga 
dirham atau kurang dan aku beritahukan hal ini kepada bapakku. Maka 
dia berkata, “Segala puji bagi Allah.” Kemudian dia berkata, “Bacakan 
wasiat —yang sudah kuimlakan- kepadaku.” Akupun segera membacanya 
dan dia membenarkannya. Aku juga sering tidur di sampingnya. Apabila 
ingin buang hajat, dia membangunkanku dan akupun segera 
memapahnya. Dia terus shalat berdiri sambil kupegang, saat ruku' juga 
saat sujud dan aku pula yang mengangkatnya dari ruku' juga dari sujud. 
Sepertinya segala penyakit ada pada diri, tetapi akalnya masih tetap 
sadar. Namun akhirnya, pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal, pada 
jam 2 siang, diapun wafat.” 


Al Marrudzi berkata: Abu Abdillah mulai sakit parah pada malam 
Rabu, malam kedua dari awal bulan Rabi'ul Awal. Dia sakit parah 
selama sembilan hari. Namun terkadang dia masih memberi izin kepada 
orang-orang untuk masuk secara bergantian. Mereka memberi salam 
kepadanya dan dia balas dengan-lambaian tangan. Orang-orang yang 
mendengar keadaan kritis Ahmad bin Hanbal semakin banyak, bahkan 
raja pun akhirnya mendengar. 


Raja segera menugaskan beberapa penghubung dan pembawa 
berita (informan) di depan pintu rumah Ahmad bin Hanbal juga di pintu 
gang-gang, kemudian dia memerintahkan agar pintu gang-gang tersebut 
ditutup. Massa hanya diperbolehkan berada di jalan-jalan raya dan 
masjid-masjid. Keadaan ini membuat roda ekonomi menjadi lumpuh. 
Penjual dan pembeli tidak bisa lagi bertransaksi. 


Apabila seseorang ingin menjenguk Ahmad bin Hanbal, terkadang 
dia harus masuk dari rumah-rumah penduduk atau celak-celah rumah. 
Terkadang juga dia harus memanjat rumah. Para pembawa berita datang 
dan segera menjaga pintu-pintu. Tak lama kemudian pengawal Ibnu 
Thahir datang menemui Ahmad bin Hanbal dan berkata, “Amirul 
Mu'minin mengucap salam kepadamu dan dia sangat ingin melihatmu.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Ahmad bin Hanbal berkata, “Inilah salah satu yang tidak aku sukai, 
padahal Amirul Mu'minin telah membebaskanku dari apa yang tidak 
kusuka.” Sementara itu, para pembawa berita terus menulis berita tentang 
Ahmad bin Hanbal lalu mengirimnya ke perkemahan lewat tukang pos 
yang setiap hari datang. 

Suatu hari, Bani Hasyim datang menjenguk Ahmad bin Hanbal. 
Mereka menangis melihat keadaannya. Lalu sejumlah hakim bersama 
beberapa orang biasa datang, namun dia tidak mengizinkan mereka untuk 
masuk. Tak lama kemudian, seorang syaikh masuk, lalu berkata kepada 
Ahmad bin Hanbal, “Ingatlah keberadaanmu di hadapan Allah.” Tiba- 
tiba Abu Abdillah berteriak dan air mata pun mengalir di kedua pipinya. 


Sehari atau dua hari sebelum wafatnya, Abu Abdillah berkata 
dengan susah payah, “Tolong panggilkan anak-anakku.” Mereka segera 
datang dan memeluknya. Diapun mencium mereka dan mengusapkan 
tangannya ke kepala mereka, sementara air matanya terus mengalir. 


(Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadanya, “Jangan kamu 
bersedih karena mereka, hai Abu Abdillah.” Diapun berisyarat dengan 
tangannya. Kami yakin maksud isyarat itu adalah bahwa dia tidak 
melakukan hal itu bukan karena sedih. Pada mulanya dia shalat sambil 
duduk, lalu shalat sambil berbaring. Dia tidak pernah bosan melakukan 
shalat. Saat ruku, dia hanya bisa berisyarat dengan tangan.) 


Aku pernah menempatkan sebuah mangkuk sebagai tempat buang 
air kecilnya. Saat itu aku melihat bukan air seni yang keluar, namun 
darah. Keadaan itu kusampaikan kepada seorang dokter, lalu dokter itu 
berkata, “Bagian dalam tubuh laki-laki ini telah dirusak oleh kesedihan 
dan kegundahan.” Pada hari Kamis, sakitnya semakin parah. Hari itu aku 
membantunya untuk berwudhu”. Dia berkata, “Basuhkan di antara jari- 
jari.” 

Pada malam Jum'at, sakitnya bertambah parah lagi dan siang 
harinya dia meninggal dunia. Mendengar berita ini, orang-orang yang 
berada di jalan-jalan kecil maupun besar berteriak lalu tangisanpun 
memenuhi suasana, hingga dunia seakan bergetar. 

tx 


68 Tambahan dari Ibnul Jauzi, hlm. 406. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Bakar Al Khailai berkata: Ishmah bin Isham mengabarkan 
kepadaku, Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata, Seorang putra 
Fadhl bin Rabi” memberi tiga helai rambut kepada Abu Abdillah saat dia 
berada dalam tahanan. Dia berkata kepada Abu Abdillah, “Ini beberapa 
helai dari rambut Rasulullah SAW.” Lalu Abu Abdillah berpesan bila dia 
meninggal dunia, agar dua helai rambut diletakkan di kedua matanya dan 
sehelai lagi diletakkan di lidahnya. Pesan itupun dilaksanakan setelah dia 
meninggal dunia. 


Hanbal berkata, “Abu Abdillah wafat pada hari Jum'at di bulan 
Rabi'ul Awal.” 


Muthayyan”” berkata, “Abu Abdillah wafat pada tanggal 12 Rabi'ul 
Awal. Demikianlah yang dikatakan Abdullah bin Ahmah dan Abbas Ad- 
Duri.” 


Bukhari berkata, “Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada malam 
kedua dari awal bukan Rabi'ul Awal dan wafat pada hari Jum'at tanggal 
12 Rabi'ul Awal.” 


Menurutku (Ahmad Muhammad Syakir), Ibnu Gani” dan lainnya 
keliru. Mereka berkata bahwa Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada 
bulan Rabi'ul Awal. 


Al Khallal berkata, “Al Marrudzi menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Aku mengeluarkan jenazah setelah orang-orang selesai shalat 


, ” 


Jum'at”. 


Aku (Ahmad Muhammad Syakir) berkata, “Dalam Al Musnad, 
Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Amir menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Hilal 
dari Rabi'ah bin Saif dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Tidak ada seorang muslimpun yang meninggal dunia pada hari 


Jum'at kecuali Allah pasti memeliharanya dari fitnah kubur" Ts 


Shalih berkata, “Ibnu Thahir, seorang pejabat Baghdad mengirim 
pengawalnya Muzhaffar bersama dua orang pelayan. Mereka membawa 
beberapa kantong yang berisi pakaian dan minyak wangi kepadaku. Lalu 


64 Gelar Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Al Hadhrami Al Hafizh. Silakan 
lihat Al Musytabah karya Adz-Dzahabi hlm. 488, Syarh Al Gamus 9270, 
Thabagat Al Hanabilah him. 217 dan Tadzkirah Al Huffazh 2/210-211. 

6S Hadits ini akan disebutkan dalam A! Musnad no. 6582. 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka berkata, “Amir memberi salam kepadamu.” Dia juga berkata, 
“Aku telah melakukan apa yang seandainya Amirul Mu'minin sendiri 
yang datang, pasti dia melakukannya”. 


Aku berkata, “Tolong sampaikan salam kepada amir dan katakan 
kepadanya bahwa semasa hidup bapakku Amirul Mu'minin telah 
membebaskannya dari apa yang tidak dia sukai dan setelah wafatnya aku 
tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dia sukai pada masa 


, ” 


hidupnya.” Muzhaffarpun pulang dan berkata, “Itulah slogannya”. 


Sebelumnya seorang pelayan perempuan menenun kain seharga 
dua puluh delapan dirham untuknya agar dia membuatnya menjadi dua 
buah baju panjang. Namun karena dia sudah wafat, kamipun 
memotongnya menjadi dua buah helai kain, lalu kami mengambil sehelai 
kain lagi dari Fawaran. Dengan demikian, kami mengafaninya dalam tiga 
helai kain. Kami juga membeli sebuah peti mati untuknya. Selesai 
dimandikan, kami segera mengafaninya. Saat itu, sejumlah seratus orang 
Bani Hasyim ikut hadir. Setelah mereka mencium keningnya, kamipun 
mengangkatnya ke atas ranjang. 


Abdullah bin Ahmad berkata, “Muhammad bin Abdullah bin 
Thahir menshalatkan bapakku (menjadi imam shalat-penj). Kami 
terpaksa membiarkannya melakukan itu. Apalagi kami dan orang-orang 
Hasyimiyah telah menyalatkannya di dalam rumah.” 


Shalih berkata, “Ibnu Thahir datang dan berkata, “Siapa yang akan 
menyalatkannya?” Aku menjawab, “Aku.' Saat kami sampai di tanah 
lapang, Ibnu Thahir telah berdiri di sana, lalu dia mendekati kami 
beberapa langkah. Setelah jasad bapakku diletakkan, aku menunggu 
sejenak, lalu aku maju dan meratakan shaf. Tiba-tiba Ibnu Thahir datang 
mendekatiku, lalu seseorang memegang tangan kananku dan Muhammad 
bin Nashr memegang tangan kirikuS$ sambil mereka berkata, “Amir!”. 


Aku melawan mereka, namun mereka segera menyingkirkanku dan 
Ibnu Thahirpun maju menjadi imam. Saat itu orang-orang tidak 
mengetahui apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, orang-orang 
mengetahui kejadian tersebut. Maka merekapun mendatangi kubur 


6 Demikian yang termaktub dalam tulisan asli. Namun ini mungkin sebuah 
kekeliruan, sebab dalam Ibnul Jauzi hlm 414 disebutkan sebagai berikut: “Tiba- 
tiba Ibnu Thalut dan Muhammad mendekatiku, lalu masing-masing memegang 
kedua tanganku.” 


Musnad Imam Ahmad — 


bapakku dan shalat (shalat ghaib) di atasnya. Jumlah orang yang datang 


, ” 


ke kubur bapakku dan shalat di sana tidak terhitung banyaknya”. 


Ubaidillah bin Yahya bin Khagan berkata, “Aku mendengar Al 
Mutawakkil berkata kepada Muhammad bin Abdullah, “Beruntung kamu, 
hai Muhammad. Kamu telah menshalatkan Ahmad bin Hanbal, semoga 


, ” 


rahmat Allah tercurah kepadanya. 


Abu Bakar Al Khallal berkata, “Aku mendengar Abdul Wahhab Al 
Warrag berkata, “Kami mendengar bahwa tidak ada kumpulan orang baik 
pada masa jahiliyah maupun masa Islam yang jumlahnya sama seperti 
saat dishalatkannya Ahmad bin Hanbal. Kami mendengar bahwa menurut 
perkiraan berdasarkan luar tempat, orang yang hadir saat itu berjumlah 
satu juta orang. Sementara kami perkirakan kaum perempuan yang hadir 
saat pemakanan berjumlah enam puluh ribu orang. Semua pintu rumah di 
sepanjang jalan dan gang sengaja dibuka oleh para pemiliknya dan 


, ” 


mereka berseru, “Siapa yang ingin mengambil air wudhu”. 


Abdullah bin Ishag Al Baghawi meriwayatkan bahwa Bunan bin 
Ahmad Al Oadhbani mengabarkan kepadanya bahwa dia juga 
menghadiri pemakaman jenazah Ahmad. Shaf jamaah shalat jenazah dari 
alun-alun kota sampai Oantharah, pintu gerbang kota penuh terisi. 
Diperkirakan orang yang hadir dalam pelaksanaan pemakanan ini 
berjumlah delapan ratus ribu laki-laki dan enam puluh ribu perempuan. 
Saat shalat Ashar di masjid Rashafah saja, jamaah yang hadir berjumlah 
dua puluh ribu orang. 


Musa bin Harun Al Hafizh berkata, “Ada yang mengatakan bahwa 
ketika Ahmad wafat, semua tempat yang kosong terisi oleh orang-orang 
yang menshalatkannya. Berdasarkan ukuran tempat-tempat tersebut, 
diperkirakan orang yang hadir berjumlah lebih dari enam ratus ribu 
orang, belum termasuk orang yang berada di sela-sela rumah, loteng 
rumah dan tempat-tempat lainnya. Tentunya lebih dari satu juta orang.” 


Ja'far bin Muhammad bin Husein An-Naisaburi berkata, Fath bin 
Hajjaj menceritakan kepadaku, dia berkata, “Di rumah amir Muhammad 
bin Abdullah bin Thahir aku mendengar bahwa amir mengirim dua puluh 
orang untuk memperkirakan berapa jumlah orang yang menyelatkan 
Ahmad bin Hanbal. Mereka perkiraan mereka, jumlahnya mencapai satu 
juta delapan puluh ribu orang, belum termasuk orang-orang yang 
menshalatkannya di atas kapal-kapal.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Husynamf' bin Sa'ad berkata, “Jumlah mereka mencapai satu juta 
tiga ratus ribu orang.” 


Ibnu Abi Hatim berkata, “Aku mendengar Abu Zur'ah berkata, 
“Aku mendengar bahwa Al Mutawakkil memerintahkan untuk mengukur 
tempat yang digunakan orang-orang pada saat menshalatkan jenazah 
Ahmad bin Hanbal. Ternyata luas tempat yang digunakan adalah dua juta 


, ” 


lima ratus”. 


Al Baihagi berkata, “Aku mendengar dari Al Baghawi bahwa 
Muhammad bin Abdullah bin Thahir memerintahkan untuk 
memperkirakan jumlah orang yang hadir dalam pemakaman Ahmad. 
Mereka sepakat bahwa orang-orang tersebut berjumlah lebih dari tujuh 
ratus ribu.” 


Abu Hammam Walid bin Syuja' berkata, “Aku pernah hadir pada 
pemakaman Syarik dan Abu Bakar bin Iyasy. Aku juga melihat orang- 
orang yang hadir. Namun aku tidak pernah melihat kelompok orang 
seperti ini.” Maksudnya pada pemakanan Ahmad bin Hanbal. | 


Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, “Aku pernah hadir pada 
pemakaman jenazah Abu Al Fath Al Gawwas bersama Ad-Daruguthni. 
Ketika Ad-Daruguthni melihat kelompok orang pada pemakanan Ahmad, 
dia berkata: Aku mendengar Abu Sahal bin Ziyad, aku mendengar 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, aku mendengar bapakku berkata: 


Katakan kepada ahli bid'ah, “Bukti (kebenaran) antara kami dan kalian 


adalah saat pemakanan jenazah”. 


S! Dalam tulisan asli: Khusynam bin Sa'id, tetapi kami membenarkan Husynam 


berdasarkan Thabagat Al Hanabilah. Sedangkan pada Ibnul Jauzi hlm. 416 
disebutkan Muhammad bin Khusynam bin Sa'ad. Tetapi menurut pendapat 
terkuat, ini adalah keliru. 

68 Hafizh Ibnu Katsir dalam buku sejarah karyanya (10/342) berkata, “Allah 
membenarkan perkataan Ahmad tentang hal ini, sebab dia adalah imam ahli 
Sunnah pada masanya. Sementara orang-orang yang menyalahinya seperti 
Ahmad bin Abi Duab, padahal dia adalah hakim agung, tidak ada seorangpun 
yang melaksanakan acara bela sungkawa pada saat meninggalnya dan pembantu 
raja yang mengantarnya ke kubur juga sedikit. Seperti itu juga Harits bin Asad 
Al Muhasibi, padahal dia adalah orang zuhud, wara' dan selalu menjaga diri. 
Orang-orang yang menshalatkannya hanya berjumlah tiga atau empat orang 
saja. Juga seperti Bisyr bin Ghiyats Al Marisi yang hanya dishalatkan oleh 
sejumlah orang saja. Hanya milik Allah segala perkara sebelum dan 
sesudahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Abi Hatim berkata, “Abu Bakar Muhamamd bin Abbas Al 
Makki menceritakan kepadaku, aku mendengar Al Warkani tetangga 
Ahmad bin Hanbal berkata: Pada hari wafatnya Ahmad bin Hanbal, ada 
empat golongan yang melakukan acara berkabung: kaum muslimin, kaum 
Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Majusi. Sementara orang yang 
memeluk Islam pada hari wafatnya berjumlah dua puluh ribu orang, baik 
dari kaum Yahudi, Nasrani maupun Majusi.” Dalam konteks lain dari 
Ibnu Abi Hatim juga disebutkan sepuluh ribu orang. 


Cerita ini sangat tidak bisa diterima. Aku tidak tahu ada yang 
meriwayatkannya kecuali Al Warkani ini dan tidak ada yang 
meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Abbas. Apalagi hanya 
Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan cerita ini. Akal sehat tidak bisa 
menerima kejadian seperti dalam kisah di atas terjadi di Baghdad. Di 
samping itu tidak seorangpun dari para perawi yang punya semangat 
tinggi juga selalu menyampaikan kisah walaupun lebih sederhana dari 
itu, yang meriwayatkannya. | 

Bagaimana mungkin perkara besar ini terjadi, sementara Al 
Marrudzi, Shalih bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad dan Hanbal tidak 
menyebutkannya, padahal merekalah yang menceritakan berita juga kisah 
tentang Abu Abdillah berjuz-juz. Demi Allah, seandainya sepuluh orang 
saja yang masuk Islam pada hari wafatnya, sungguh itu adalah perkara 
besar dan sangat pantas untuk diceritakan. Aku (Ahmad Muhammad 
syakir) sengaja tidak memuat sejumlah cerita karena lemah, tidak perlu 
atau karena terlalu panjang. Kebohongan cerita di atas bertambah jelas 
bagiku, sebab Abu Zur'ah berkata, “Al Warkani —yakni Muhammad bin 
Ja'far- adalah tetangga Ahmad bin Hanbal dan dia sangat senang 
terhadap Ahmad.” 

Ibnu Sa'ad, Abdullah bin Ahmad dan Musa bin Harun pernah 
berkata, “Al Warkani meninggal dunia pada bulan Ramadhan 228 Ho» 
Dengan demikian pembaca dapat memastikan bahwa dia meninggal 


dunia satu tahun sebelum Ahmad! Bagaimana bisa dia menceritakan 
keadaan pada hari pemakaman jenazah Ahmad?! 


69 Tanggal ini disebutkan oleh Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (2/116-118) dan 
As-Sam'ani dalam Al! Ansab (lembar 518 B). 


— Musnad Imam Ahmad 


Shalih bin Ahmad berkata, “Beberapa hari setelah wafatnya 
bapakku, surat Al Mutawakkil datang kepada Ibnu Thahir. Dia 
memerintahkan Ibnu Thahir untuk mengucapkan bela sungkawa kepada 
kami dan memerintahkannya untuk membawa semua kitab. Namun aku 
segera mengambil buku-buku itu dan berkata, “Dahulu buku-buku ini 
hanya kami dengar. Sekarang sudah berada di tangan kami dan kami 
ingin menyalinnya.” Ibnu Thahir berkata, “Akan aku katakan kepada 
Amirul Mu'minin.? 

Kami terus membuat alasan untuk menolak perintah dan akhirnya 
satupun tidak ada yang terlepas dari tangan kami. Segala puji bagi Allah. 

ix 


Tidak hanya satu orang yang mengumpulkan sejarah hidup Abu 
Abdullah Ahmad bin Hanbal ini. Di antara mereka adalah Abu Bakar Al 
Baihagi dalam satu jilid, Abu Ismail Al Anshari dalam dua jilid, Abu Al 
Faraj bin Al Jauzi dalam satu jilid. Semoga Allah meridhai Ahmad bin 
Hanbal dan merahmatinya. 


Referensi Biografi Imam Ahmad 


1. At-Tarikh Al Kabir, karya Al Bukhari, juz 1 bagian 2 halaman 6. 

2. At-Tarikh Ash-Shaghir, karya Al Bukhari, halaman 244. 

3. Al Fahrasat, karya Ibnu Nadim, halaman 320. 

4. Hilyah Al Awliya', karya Abu Nu'aim, 9/161-233. 

5. Tarikh Baghdad, karya Khathib, 4/412-423”. 

6. Mukhtashar Thabagat Al Hanabilah, karya Ibnu Abi Ya'la, halaman 
3-11. 

7. Mukhtashar Taariikh Ibni Asakir, 2/28-48. 


8. Managib Ahmad, karya Ibnu Al Jauzi, satu jilid khusus berjumlah 
544 halaman. 


9. Shifah Ash-Shafwah karya Ibnu Al Jauzi, 2/190-202. 


79 Khathib menyebutkan bahwa dia juga membuat satu buku khusus tentang 


sejarah hidup Imam Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 1171 


| 10. Tarikh Ibnil Atsir, 1/28. 

| 11. Wafiyyat Al A'yan karya Ibnu Khalkan, 1/20-21. 

12. Tadzkirah Al Huffazh, karya Adz-Dzahabi, 2/17-18. 

13. Thabagat Asy-Syafi 'iyah, karya Ibnu As-Subki, 1/199-221. 

| 14. Tarikh Al Hafizh Ibni Katsir, 10/325-343. 

| 15. Tharh At-Tatsrib, karya Al Iragi, 1/31-32. 

16. Tahdzib At-Tahdzib, karya Hafizh Ibni Hajar, 1/72-76. 

17. An-Nujum Azh-Zahirah, karya Ibnu Taghribardi, 2/304-306. 
18. Miftah As-Sa'adah, karya Thasyakbari Zadah, 2/39-48". 
19. Syadzarat Adz-Dzahab, karya Ibnu Al Imad, 2/96-98. 


Referensi Biografi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 

Tarikh Baghdad, karya Khathib, 9/375-376. 

Mukhtashar Thabagat Al Hanabilah, karya Ibnu Abi Ya'la, 131-134. 
Al Muntazham, karya Ibnu Al Jauzi, 3/39-40. 

Tarikh Ibnil Atsir, 71188. 

Tadzkirah Al Huffazh, karya Adz-Dzahabi, 2/212-214. 

Tarikh Al Hafizh Ibni Katsir, 11/96-97. 

Tharh At-Tatsrib, karya Al Iragi, 1/63-64. 

An-Nujum Azh-Zahirah, 3131. 

Syadzarat Adz-Dzahab, karya Ibnu Al Imad, 2/203-204. 


LeNA Yu A WN 


Referensi Biografi Al Oathi'i 

1. Tarikh Baghdad, karya Khathib, 4/73-74. 

2. Mukhtashar Thabagat Al Hanabilah, karya Ibnu Abi Ya'la, 292-293. 
3. Al Muntazham, karya Ibnu Al Jauzi, 7/92-93. 

4. Mizan Al I'tidal, karya Hafizh Adz-Dzahabi, 1/41. 

5. Tarikh Al Hafizh Ibni Katsir, 11/293. 


71 Namun hanya tentang ujian (kasus al-Our'an itu makhluk atau tidak). 


— Musnad Imam Ahmad 


6. 
7. 
8. 
9. 


Tharh At-Tatsrib, karya Al Iragi, 1/26-27. 

Lisan Al Miizan, karya Hafizh Ibnu Al Hajar, 1/145-146. 
An-Nujum Azh-Zhahirah, 4132. 

Syadzarat Adz-Dzahab, karya Ibnu Al Imad, 3/65 


ak 


Musnad Imam Ahmad — 


173 


TARIKH AL ISLAM (Sejarah Islam) 
Oleh : Hafizh Adz-Dzahabi 


Buku yang termasuk di antara buku-buku sejarah paling besar, 
paling akurat dan paling teliti ini ditulis oleh seorang hafizh teliti, cermat 
lagi tsigah. Di dalamnya terkandung sejumlah biografi para tokoh Islam 
dari tahun pertama hijriah sampai akhir tahun 700 H yang dibagi menjadi 
tujuh puluh fase. Satu fase adalah sepuluh tahun. Biografi masing-masing 
tokoh yang hidup di setiap fase disusun menurut abjad huruf Arab dan 
dipaparkan dengan sangat menarik, contohnya saja biografi Imam 
Ahmad. 


Buku ini tidak hanya memaparkan biografi tokoh pada golongan 
tertentu, namun mencakup semuanya. Pertama-tama disebutkan biografi 
atau sejarah hidup Rasulullah SAW yang hampir memenuhi satu jilid, 
kemudian sahabat, lalu tabi'in. Di sana juga memuat biografi para hali 
hadits, ahli fikih, sastrawan, penyair, sejarawan dan lain-lain. Bila 
dicetak, aku kira buku ini akan terbit tidak kurang dari empat puluh jilid 
besar, bahkan mungkin lebih. 


Naskah buku ini secara lengkap sangat jarang sekali, atau menurut 
sepengetahuan kami tidak ada. Satu-satunya naskah yang paling lengkap 
sepanjang pengetahuanku adalah naskah Darul Kutub Al Mishriyah, 
itupun setelah dilengkapi dari beberapa naskah dan masih kurang 
beberapa fase. 


Aku pernah menelusuri naskah-naskah dari buku ini baik yang ada 
di Daar Al Kutub Al Mishriyah maupun di perpustakaan-perpustaan lain 
dengan merujuk kepada daftar perpustakaan yang terdapat di Astanah dan 
Eropa, juga dengan merujuk pada buku Brockelmann, maka aku yakin 
bahwa mungkin saja mengumpulkan naskah buku ini dan hanya sedikit 
yang kurang di bagian tengahnya saja. Tetapi kami menemukan di antara 
para pemilik buku di dunia Islam maupun non Islam, orang-orang yang 
dapat menunjukkan kepada apa yang kurang tersebut. Sayangnya tidak 
ada yang mempublikasikannya. 


Allamah Ibnu Gadhi Syuhbah yang wafat pada tahun 851 H pernah 
meneruskan penulisan buku ini. Dia mulai dari batas akhir Hafizh Adz- 
Dzahabi. Dua jilid dari penulisan ini yang pembicaraan di dalamnya 


— Musnad Imam Ahmad 


sampai pada fase pertengahan tahun 806 H, terdapat di perpustakaan 
nasional kota Paris dan tersimpan dalam bentuk fotografi di Daar Al 
Kutub Al Mishriyah. Namun pada juz pertama terdapat sedikit 
kekurangan. 


Setelah diteruskan oleh Allamah Ibnu Oadhi Syuhbah, buku Tarikh 
Al Islam memuat delapan puluh fase dari fase-fase para tokoh Islam. 
Fase-fase yang menggambarkan keagungan juga kemuliaan Islam dan 
lahir di dalamnya imam-imam juga orang-orang besar Islam. 


Hafizh Adz-Dzahabi yang nama aslinya adalah Syamsuddin Abu 
Abdillah Muhammad bin Ahmad Utsman bin Oaimaz At-Tarkumani Al 
Farigi, lebih dikenal dengan Adz-Dzahabi ini sudah tidak asing lagi bagi 
umat Islam. Dia lahir di Damaskus pada tahun 673 H. 


Dalam Dzail Thabagat Al Huffazh (hlm. 35-36), muridnya yang 
bernama Hafizh Syarif Abu Al Mahasin Muhammad bin Ali Al Husaini 
berkata, “Karangan, ringkasan dan koreksiannya hampir mencapai 
seratus buah. Sejumlah karya-karyanya telah disebar ke segala penjuru 
negeri. Dia merupakan salah satu orang terpandai dan hafizh yang 
terkemuka.” Adz-Dzahabi wafat di Damaskus pada malam Senin tanggal 
3 Dzul Oa'dah 748 H. Semoga Allah merahmatinya. 


xxx 


Satu juz dari Tarikh Al Islam yang darinya kunukil biografi Imam 
Ahmad adalah bagian lama. Di dalamnya juga terdapat fase dua puluh 
lima, yakni biografi para tokoh yang wafat dari tahun 241 sampai tahun 
250 H. Lembaran juz ini berjumlah 105 lembar atau 210 halaman. Baris 
dalam setiap halaman berjumlah 23 baris, sedangkan jarak antara baris 
(spasi) sekitar 12,5 cm. Jumlah halaman untuk biografi Imam Ahmad 
adalah 49,5 halaman. 


Tanggal penulisan (penyalinan) buku ini tidak tercantum di 
dalamnya. Namun menurut pendapat yang terkuat, buku ini ditulis pada 
abad ke-8 H. 


Tulisan yang baik, sudah diteliti kembali dan bacaannya yang jelas 
menunjukkan bahwa penulisnya adalah seorang penulis yang teliti, ahli 
lagi mumpuni dan menunjukkan bahwa dia menukilnya (menyalinnya) 
dari tulisan penyusun secara langsung. 


Musnad Imam Ahmad — 


Di akhir juz ini, penulis (orang yang menyalin) menuliskan sebagai 
berikut: “Ini adalah akhir fase dua puluh lima dari Tarikh Al Islam. Yang 
mengutip dari tulisan penyusunnya Hafizh Syamsuddin bin Adz-Dzahabi 
semoga Allah merahmatinya, orang fakir (membutuhkan) kepada rahmat 
Allah Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Al Basali semoga Allah 
memaafkannya. Segala puji hanya bagi Allah dan semoga Allah 
bershalawat kepada pimpinan kita Muhammad dan kepada keluarga juga 
sahabat beliau, serta memberi keselamatan.” 


Kata Al Masalai kutulis tanpa i'jam (Al Basili), Yang 
mengi'jamkannya adalah para pembuat katalog di Daar Al Kutub Al 
Mishriyah (juz 5 hlm. 71 cetakan tahun 1338 H), yakni Al Basili. 
Tentang hal ini, aku pernah meneliti untuk memastikan. Aku menemukan 
dalam Adh-Dhau' Al Lami' dua biografi untuk dua orang. 


Pertama, Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Muhammad An- 
Nasyili, penduduk Makkah. Disebutkan pula bahwa dia lahir pada tahun 
835 di kota Nasyil di wilayah barat, namun di sana tidak disebutkan 
tanggal wafatnya (juz 6 hlm. 271-272). 


Kedua, Muhammad bin Ibrahim Al Magdisi Al Hanbali, yang 
dikenal dengan Al Sibli. Di sana disebutkan bahwa dia adalah penjaga 
buku-buku Dhiyaiyah dan wafat sekitar tahun 860 H (juz 6 hlm. 283). 


Akupun masih dalam keraguan. Kemudian aku menemukan sebuah 
keyakinan. Aku menemukan dalam Adh-Dhau' Al Lami' juga (6/277- 
279) biografi Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad, orang asli 
Damaskus, seorang penyair yang terkenal dengan Ath-Thahiri, namun 
lebih dikenal dengan Badar Al Basytaki. 


Di sana disebutkan pula bahwa dia lahir di samping masjid jami' 
Basytak (An-Nashiri) dan tumbuh dewasa di gang Basytak, bahkan 
termasuk salah satu sufi Basytak. Karena itulah dia dikenal dengan Al 
Basytaki. 


Disebutkan pula bahwa dia memiliki keahlian dalam menyalin, di 
samping jelas dan cepat. Dalam sehari, dia bisa menyalin lebih dari lima 
risalah. Dia sering menulis naskah yang panjang maupun pendek untuk 
dirinya atau untuk orang lain dan jumlahnya tidak terhitung banyaknya. 
Misalnya seperti An-Nahr karya Abu Hayyan, I'rab As-Samin, Al 
Karmani dan Tarikh Al Islam karya Adz-Dzahabi. Sejak saat itu, aku 
yakin bahwa dialah orangnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Yang sangat mengherankan sekali adalah dalam sehari, dia sanggup 
menyalin lima risalah, bahkan lebih. Padahal seperti sudah dimaklumi 
bahwa satu risalah biasanya terdiri dari sepuluh halaman. Artinya, dalam 
sehari dia menyalin lebih dari seratus halaman. 


Kalau kita perkirakan biografi Imam Ahmad yang terdapat dalam 
49,5 halaman saja, bila dia salin dalam satu hari, berarti dia mampu 
menghasilkan dua kali lipat lebih, dengan tulisan yang bagus, jelas lagi 
teliti. Bahkan dia sempat memberikan tanda merah di setiap awal 
perkataan. Sungguh sangat menakjubkan! 


Al Basytaki dilahirkan pada salah satu bulan Rabi' tahun 748, 
yakni pada tahun wafatnya Hafizh Adz-Dzahabi dan wafat pada hari 
Senin tanggal 23 Jumadil Ula 830 H. Biografi Al Basytaki juga 
termaktub dalam Syadzarat Adz-Dzahab, 7/195 namun cukup ringkas. 
Semoga Allah merahmati dan memaafkan kita juga dia. 

..x 


Sanad yang Paling Shahih 


Para imam hadits dan para hafizh mempunyai pendapat sendiri 
tentang sanad paling shahih. Menurut Imam Ahmad dan Ishag bin 
Rawaiah misalnya, sanad yang paling shahih secara mutlak adalah Az- 
Zuhri dari Salim dari bapaknya, sedangkan menurut Al Bukhari, sanad 
yang paling shahih secara mutlak adalah Malik dari Nafi” dari Ibnu 
Umar. Inilah yang populer di kalangan ahli hadits dengan sanad silsilah 
adz-dzahab (rantai emas) 


Dalam At-Tagrib juga dalam Syarh As-Suyuthi fi At-Tadriib (hlm. 
19), An-Nawawi berkata, “Yang benar adalah bahwa tidak ada yang 
dapat memastikan tentang sanad yang paling shahih secara mutlak, sebab 
perbedaan derajat shahih sanad terkait dengan kesempurnaan sanad 
tersebut memenuhi syarat-syarat shahih dan tergantung pada derajat 
pengakuan tertinggi pada masing-masing perawi dalam sanad. 


Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang bisa memastikan hal 
tersebut, sebab tidak ada seorangpun yang memiliki pengetahuan secara 
sempurna. Seseorang hanya bisa menguatkan seorang perawi sesuai 
dengan apa yang diketahui dan diyakininya, khususnya perawi yang ada 
di daerahnya yang dia sering bergaul dengan perawi tersebut.” 


Musnad ImamAhmad — 1177 


Dengan demikian, muncul kesimpulan bahwa perlu adanya 
pengkaitan dengan suatu negeri atau seorang sahabat. Mereka banyak 
menyebutkan sanad-sanad, namun sebagian ada yang menyebutkan 
secara mutlak dan sebagian lagi ada yang menyebutkan dengan adanya 
pengkaitan. 


Dalam Ma'rifah Uluum Al Hadits, Hakim Abu Abdillah berkata, 
“Para imam hadits berbeda pendapat tentang sanad yang paling shahih. 
Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, aku mendengar 
Muhammad bin Ismail Al Bukhari berkata, “Sanad yang paling shahih 
secara keseluruhan adalah Malik dari Nafi” dari Ibnu Umar. Sanad Abu 
Hurairah yang paling shahih adalah Abu Zinad dari A'raj dari Abu 
Hurairah.” 


Di Kufah, aku mendengar Abu Bakar bin Abu Daram Al Hafizh 
mengisahkan dari salah seorang syaikhnya dari Abu bakar bin Abu 
Syaibah, dia berkata, “Sanad yang paling shahih secara keseluruhan 
adalah Az-Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali. 


Khalaf bin Muhammad Al Bukhari mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Huraits Al Bukhari menceritakan kepada kami, aku 
mendengar Amru bin Ali berkata, “Sanad yang paling shahih adalah 
Muhammad bin Sirin dari Ubaidah dari Ali. 


Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Baththah Al Ashbahani 
mengabarkan kepada kami dari salah seorang syaikhnya, aku mendengar 
Sulaiman bin Daud berkata, “Sanad yang paling shahih secara 
keseluruhan adalah Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah.” 


Aku sering mendengar Abu Al Walid Al Fagih, aku mendengar 
Muhammad bin Sulaiman Al Madini, aku mendengar Ishag bin Ibrahim 
Al Hanzhali berkata, “Sanad yang paling shahih secara keseluruhan 
adalah Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya.” 

Husein bin Ali Ash-Shairafi menceritakan kepadaku, di Halab 
Muhammad bin Hammad Ad-Dauri menceritakanku, Ahmad bin Gasim 
bin Nashr bin Dust mengabarkan kepadaku, Hajjaj bin Syair 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ahmad bin Hanbal, Yahya bin 
Ma'in dan Ali bin Al Madini pernah berkumpul bersama beberapa orang 


— Musnad Imam Ahmad 


lainnya. Lalu mereka menyebutkan sanad yang paling bagus dari yang 
bagus. 


Seorang laki-laki berkata, “Sanad yang paling bagus adalah 
Syu'bah dari Gatadah dari Sa'id bin Musayyib dari Amir saudara Ummu 
Salamah dari Ummu Salamah.' Abu bin Al Madini berkata, “Sanad yang 
paling bagus adalah Ibnu Aun dari Muhammad dari Ubaidah dari Ali. 
Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata, “Sanad yang paling bagus 
adalah Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya.” Yahya berkata, “Al A?'masy 
dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah.” 


Tiba-tiba seseorang berkata kepada Yahya, “Al A'masy sama 
seperti Az-Zuhri?” Yahya menjawab, “Al A?'masy tidak sama dengan Az- 
Zuhri. Az-Zuhri pernah meriwayatkan pemaparan (riwayat yang 
dipaparkan) dan ijazah (riwayat yang diijazahkan). Apalagi dia bekerja 
untuk Bani Umaiyah.' Lalu dia menyebutkan tentang Al A'masy dan 
memujinya. Dia berkata, “Al A'masy adalah orang fakir yang sabar dan 
menjauhi penguasa.” Dia juga menyebutkan tentang pengetahuannya 
tentang Al Our'an dan kewaraannya.” 


Hakim berkata lagi, “Dengan taufik Allah menurutku, para imam 
lagi hafizh itu telah menyebutkan sanad yang paling shahih menurut 
mereka masing-masing. Setiap sahabat memiliki para perawi dari 
kalangan tabi'in dan setiap tabi'in itu memiliki para pengikut. Sebagian 
besar dari mereka adalah orang-orang tsigah. Oleh karena itu, tidak bisa 
memastikan dalam hal sanad yang paling shahih untuk satu orang 
sahabat.” 


Dengan demikian, dengan taufik Allah kami berkata bahwa sanad 
ahli bait yang paling shahih adalah Ja'far bin Muhamamd dari bapaknya 
dari kakeknya dari Ali, jika orang yang meriwayatkan dari Ja'far adalah 
orang tsigah. Sanad Ash-Shiddig yang paling shahih adalah Ismail bin 
Abi Khalid dari Oais bin Abi Hazim dari Abu Bakar Ash-Shiddig. Sanad 
Umar yang paling shahih adalah Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dari 
kakeknya. 


Sanad para sahabat yang banyak meriwayatkan hadits yang paling 
shahih seperti Abu Hurairah adalah Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib 
dari Abu Hurairah. Seperti Abdulah bin Umar adalah Malik dari Nafi' 
dari Ibnu Umar. Seperti Aisyah adalah Ubaidillah bin Umar bin Hafsh 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Ashim bin Umar bin Khaththab dari Oasim bin Muhammad bin Abu 
Bakar dari Aisyah. 


Aku mendengar Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih, aku 
mendengar Ja'far bin Abu Utsman Ath-Thayalisi, aku mendengar Yahya 
bin Ma'in berkata, “Ubaidillah bin Umar dari Gasim dari Aisyah adalah 
sanad yang tersambung dengan tali emas (maksudnya kuat). 


Di antara sanad paling shahih juga adalah Muhamamd bin Muslim 
bin Abdullah bin Syihab bin Zahrah Al Ourasyi dari urwah bin Zubair 
bin Awwam bin Khuwailid Al Ourasyi dari Aisyah. 


Sanad Abdullah bin Mas'ud yang paling shahih adalah Sufyan bin 
Sa'id Ats-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim bin Yazid An- 
Nakha'i dari Algamah bin Gais An-Nakha'i dari Abdullah bin Mas'ud. 
Sanad Anas yang paling shahih adalah Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari 
Anas. Sanad orang-orang Makkah yang paling shahih adalah Sufyan bin 
Uyainah dari Amru bin Dinar dari Jabir. 


Sanad orang-orang Yaman yang paling shahih adalah Ma'mar dari 
Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. 


Aku mendengar Abu Ahmad Al Hafizh, aku mendengar Abu 
Hamid Asy-Syargi berkata: Aku bertanya kepada Muhammad bin Yahya, 
“Mana yang paling shahih dari dua sanad berikut: Muhammad bin Amru 
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, atau Ma'mar dari Hammam bin 
Munabbih dari Abu Hurairah?.” Dia menjawab, “Sanad Muhammad bin 
Umar lebih terkenal dan sanad Ma'mar lebih kuat.” 


Hakim berkata lagi, “Aku berkata kepada Abu Ahmad Al Hafizh, 
“Muhammad bin Yahya adalah seorang imam yang tidak ada seorangpun 
meragukan hal itu. Akan tetapi menurutku, Ma'mar bin Rasyid lebih kuat 
dari Muhammad bin Amru. Sementara Abu Salamah lebih bagus, lebih 
mulia dan lebih kuat dari Hammam bin Munabbih.” Perkataan ini 
mencengangkannya, lalu dia mengatakan sesuatu.” 


Menurut kami (Ahmad Muhammad Syakir), sanad orang-orang 
Mesir yang paling kuat adalah Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib 
dari Abu Al Khair dari Ugbah bin Amir Al Juhani. 


Sanad orang-orang Syam yang paling kuat adalah Abdurrahman bin 
Amru Al Auza'i dari Hassan bin Athiyah dari sahabat. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sanad orang-orang Khurasan yang paling kuat adalah Husein bin 
Wagid dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Mungkin ada yang 
bertanya, “Sanad ini tidak pernah disebutkan dalam dua kitab shahih 
kecuali pada dua buah hadits? Dijawab, “Kami (tidak) pernah 
menemukan sanad orang-orang Khurasan yang lebih shahih dari sanad 
ini. Semua perawi dalam sanad ini adalah orang-orang Khurasan yang 
tsigah. Buraidah bin Hushaib dikebumikan di Marwi'. 


Sampai di sini perkataan Abu Abdillah Hakim dalam Ma'rifah 
Ulum Al Hadits halaman 53-56. Ini adalah konteks paling lama yang 
kumiliki dibandingkan buku-buku imam dan hafizh hadits. Oleh karena 
itu aku tulis seperti konteks aslinya. 


xx 


Kemudian Hafizh Abu Al Fadhl Zainuddin Abdurrahman bin 
Husein Al Iragi yang wafat pada tahun 806 H mengumpulkan beberapa 
hadits hukum yang diriwayatkan dengan sanad paling shahih dalam enam 
belas buah sanad dan dia juga hanya meriwayatkan hadits-hadits itu dari 
Al Muwaththa' dan Musnad Al Imam Ahmad, di samping itu dia juga 
meringkas sanad-sanadnya untuk memudahkan anaknya Abu Zur'ah 
menghafal hadits-hadits tersebut. Karya ini diberi nama Tagrib Al Asanid 
wa Tartib Al Masanid. 


Dalam wmukadimahnya, Hafiih Abu Al Fadhl Zainuddin 
Abdurrahman bin Husein Al Iragi berkata, “Ketika aku melihat sulitnya 
menghafal sanad-sanad di masa sekarang, karena terlalu panjang dan 
memendekkan sanad-sanad ulama terdahulu merupakan sarana termudah 
untuk menghafal, maka aku segera mengumpulkan beberapa hadits dalam 
sanad-sanad yang ringkas dan semuanya merupakan sanad-sanad paling 
shahih, baik secara mutlak menurut orang yang mengatakannya atau 
dikaitkan dengan sahabat pada sanad tersebut.” 


Kemudian dia berkata lagi, “Jika yang terdapat di sana adalah 
hadits Nafi” dari Ibnu Umar maka itu diberitahukan kepadaku oleh 
Muhammad bin Abu Al Oasim bin Ismail Al Farigi dan Muhammad bin 
Muhammad bin Muhammad Al Oalanisi, aku membacanya di hadapan 
mereka berdua, Yusuf bin Ya'gub Al Masyhadi dan Sayyidah binti Musa 
Al Maraniyah mengabarkan kepada kami, —Yusuf berkata— Hasan bin 
Muhammad Al Bakri mengabarkan kepada kami, Muayyad bin 


Musnad Imam Ahmad — 


Muhammad Ath-Thubasi mengabarkan kepada kami (x) —Sayyidah 
berkata— Muayyad memberitahukan kepada kami, Hibatullah bin Sah! 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Muhammad mengabarkan kepada 
kami, Zahid bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin 
Abdushshamad mengabarkan kepada kami, Abu Mush'ab Ahmad bin 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan 
kepada kami dari Nafi” dari Ibnu Umar. Jika yang terdapat di sana adalah 
hadits A'raj dari Abu Hurairah maka Malik dari Abu Zinad dari A'raj 
dari Abu Hurairah. Jika yang terdapat di sana adalah hadits Anas maka 
Malik dari Az-Zuhri dari Anas. 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Abdurrahman bin Gasim 
dari bapaknya dari Aisyah maka Malik dari Abdurrahman bin Oasim dari 
bapaknya dari Aisyah. 


Jika yang terdapat di sana bukan dari empat sanad ini, maka itu 
diberitahukan kepadaku oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al 
Khabbaz, aku membacanya di hadapannya di Damaskus pada saat 
perantauan pertamaku, Muslim bin Makki mengabarkan kepada kami, 
Hanbal bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Hibatullah bin 
Muhammad Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, Hasan bin Ali At- 
Tamimi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad menceritakan kepada 
kami, Abu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepadaku. 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Umar bin Khaththab maka 
Ahmad berkata, “Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dari 
Umar.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Salim dari bapaknya maka 
Ahmad berkata, “Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari 
bapaknya.” 

Jika yang terdapat di sana adalah hadits Ali bin Abi Thalib maka 
Ahmad berkata, “Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ubaidah dari Ali. 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Abdullah bin Mas'ud maka 
Ahmad berkata, “Abu Mu'awiyah Ar-Razzag menceritakan kepada kami, 
Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim dari Algamah dari 
Abdullah.” 


-— Musnad Imam Ahmad 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Hammam dari Abu 
Hurairah maka Ahmad berkata, “Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam dari Abu Hurairah.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Sa'id dari Abu Hurairah 
maka Ahmad berkata, “Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami 
dari Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Abu Salamah dari Abu 
Hurairah maka Ahmad berkata, “Hasan bin Musa menceritakan kepada 
kami, Syaiban bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Jabir maka Ahmad berkata, 
“Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru dari Jabir.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Buraidah maka Ahmad 
berkata, “Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami, Husein bin Wagid 
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Ugbah bin Amir maka 
Ahmad berkata, “Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits 
bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari Abu 
Al Khair dari Ugbah bin Amir.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Urwah dari Aisyah maka 
Ahmad berkata, “Abdurrazzag menceritakan kepada kami dari Ma'mar 
dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah.” 


Jika yang terdapat di sana adalah hadits Ubaidullah dari Oasim dari 
Aisyah maka Ahmad berkata, “Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami dari Ubaidullah, aku mendengar Oasim menceritakan kepada 
Aisyah.” 

Inilah yang dikatakan Hafizh Al Iragi pada awal 4t-Tagrib. Dia dan 
anaknya Abu Zur'ah telah menguraikannya dalam sebuah uraian yang 
sangat berharga dan diberi nama Tharh At-Tatsrib. Kedua buku ini telah 
dicetak di Mesir. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dalam Tadrib Ar-Rawi halaman 32-33, As-Suyuthi berkata, 
“Hafizh Abu Al Fadhl Al Iragi telah mengumpulkan hadits-hadits yang 
terdapat dalam Al Musnad dan Al Muwaththa' dengan lima sanad yang 
telah disebutkan oleh penyusun sebagai sanad secara mutlak dan sanad- 
sanad yang disebutkan oleh Hakim sebagai sanad yang tidak mutlak (ada 
pengkaitan), lalu dia susun sesuai dengan urutan bab-bab fikih. Dia 
menamakannya dengan Tagrib Al Asanid.” 


Syaikh Islam —Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani murid Hafizh Al 
Iragi— berkata, “Banyak bab yang dibuangnya, sebab tidak ada hadits 
yang dikumpulkannya berbicara tentang bab-bab tersebut. Dia juga 
banyak melewatkan hadits-hadits yang dia kumpulkan dan sesuai dengan 
bab yang dicantumkannya sebab dia hanya mencantumkan hadits-hadits 
yang terdapat dalam dua buah kitab tersebut, karena tujuan yang 
diinginkannya, yaitu sanad hadits-hadits yang disebutkan bersambung 
tetapi juga sangat ringkas.” 

Dia berkata lagi, “Seandainya dia mengumpulkan hadits-hadits 
dengan sanad-sanad tersebut tanpa terkait dengan sebuah buku dan juga 
menggabungkan sanad-sanad tambahan, pasti dia akan melahirkan 
sebuah buku yang berisi hadits-hadits yang paling shahih.” 


Dengan sekuat tenaga aku mencoba menelusuri apa yang dikatakan 
para ulama bidang ini dan aku masukkan semua sanad orang-orang tsigah 
ke dalam sanad paling shahih, sebab pernyataan mereka atau pernyataan 
salah seorang dari mereka tentang suatu sanad, bahwa sanad itu adalah 
paling shahih atau termasuk salah satu sanad paling shahih merupakan 
pengakuan dari orang tsigah bahwa sanad-sanad itu berada pada derajat 
shahih yang tinggi, sekalipun derajat itu berbeda-beda. 


Aku juga menambahkan beberapa sanad, untuk menjelaskan yang 
singkat seperti pada sanad paling shahih dari Umar, sebab sanad paling 
shahih dari anaknya Abdullah juga termasuk dalam sanad paling shahih 
dari Umar, jika anaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan darinya. 

Begitu juga pada beberapa sanad paling shahih yang diriwayatkan 
Malik dari Az-Zuhri. Aku menambahkan juga riwayat Sufyan bin 
Uyainah dan riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, sebab keduanya hampir 
sama dengan Malik dalam ketelitian (catatan) dan kekuatan (hafalan) dari 
Az-Zuhri. Aku meletakkan sanad-sanad ini sesuai urutan huruf nama- 
nama sahabat. Siapa yang menginginkan kepastian lebih kuat dan 


-— Musnad Imam Ahmad 


tambahan wawasan atau tambahan keterangan, silakan merujuk kepada 
sumber-sumber berikut: 


S3 ON 9 aa, 00 aa 


Ma 'rifah “Ulum Al Hadits, karya Hakim Abu Abdillah, 53-56. 

Al Kifayah fi Ilm Ar-Riwayah, karya Khathib Al Baghdadi, 397-399. 
“Ulum Al Hadits, karya Ibnu Shalah uraian Hafizh Al Iragi, 10-11. 
Syarh Al Iragi 'ala Alfiyatih fi Mushthalah Al Hadits, 16-38. 
Syarah As-Sakhawi “Ala Alfiyah Al Iragi, 8-10. 

Tadriib Ar-Rawi Syarh Tagrib An-Nawawi, 19-24. 


Taujih An-Nazhr ila Ushul Al Atsar, karya guru kami Syaikh Thahir 
Al Jazairi, 214-215. 


Uraian kami pada Alfiyah As-Suyuthi fi Mushthalah Al Hadits, 4-9. 


Uraian kami pada Ikhtishar “Ulum Al Hadits, karya Hafizh Ibnu 
Katsir, 7-11. 


Berikut sanad-sanad yang telah kami kumpulkan dan akan kami 


tempatkan di tempatnya masing-masing di awal musnad setiap sahabat 
yang namanya tercantum dalam sanad tersebut, insya Allah. 


1. Anas bin Malik : Malik dari Az-Zuhri dari Anas. 


2. 


Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari 
Anas. 


Ma'mar dari Az-Zuhri dari Anas. 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas. 


Hammad bin Salamah dari Tsabit dari 
Anas. 


Syu' bah dari Oatadah dari Anas. 


Hisyam Ad-Dastiwa'i dari Oatadah dari 
Anas. 


8. Buraidah : Husein bin Wagid dari Abdullah bin 


Buraidah dari bapaknya. 


Musnad Imam Ahmad — 


9. Abu Bakar Ash-Shiddig 

10. Jabir bin Abdullah 

11. Abu Dzar Al Ghifari 

12. Sa'ad bin Abi Waggash 

13. Ummu Salamah Ummul Mu'minin 
14. Aisyah Ummul Mu'minin 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


— Musnad Imam Ahmad 


: Ismail bin Abu Khalid dari 


Oais bin Abi Hazim dari Abu 
Bakar. 


: Sufyan bin Uyainah dari 


Amru bin Dinar dari Jabir. 


: Sa'id bin Abdul Aziz dari 


Rabi'ah bin Yazid dari Abu 
Idris Al Khaulani dari Abu 
Dzar. 


: Ali bin Husein bin Ali dari 


Sa'id bin Musayyib dari Sa'ad 
bin Abi Waggash 


: Syu'bah dari Oatadah dari 


Sa'id bin Musayyib dari Amir 
saudara Ummu Salamah dari 
Ummu Salamah. 


: Hisyam bin Urwah dari 


bapaknya dari Aisyah. 


Aflah bin Humaid dari Oasim 
dari Aisyah. 


Sufyan — Ats-Tsauri — dari 
Ibrahim dari Aswad dari 
Aisyah. 

Malik dari Abdurrahman bin 
Oasim dari bapaknya dari 
Yahya bin Sa'id dari 
Ubaidullah bin Umar bin 
Hafsh dari Oasim bin 
Muhammad dari Aisyah. 


Malik dari Az-Zuhri dari 
Urwah bin Zubair dari Aisyah. 


Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Urwah bin Zubair 
dari Aisyah. 


20. Ma'mar dari Az-Zuhri dari 
Urwah bin Zubair dari Aisyah. 


21. Abdullah bin Abbas : Malik dari Az-Zuhri dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah dari Ibnu Abbas. 

22, Sufyan bin Uyainah dari Az- 


Zuhri dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah dari Ibnu 


Abbas. 

23. Ma'mar dari Az-Zuhri dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah dari Ibnu Abbas. 

24. Abdullah bin Umar : Malik dari Nafi” dari Ibnu 
Umar. 

25. Malik dari Az-Zuhri dari 
Salim dari bapaknya. 

26. Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Salim dari 
bapaknya. 

27. Ma'ar dari Az-Zuhri dari 

| Salim dari bapaknya. 

28. Hammad bin Zaid dari Ayyub 
dari Nafi” dari Ibnu Umar 

29. Yahya bin Sa'id Al Oaththan 


dari Ubaidullah bin Umar dari 
Nafi” dari Ibnu Umar. 


30. Abdullah bin Amru bin Ash : Amru bin Syw'aib dari 
bapaknya dari kakeknya. 
31. Abdullah bin Mas'ud : Al A'masy dari Ibrahim bin 


Yazid dari Algamah bin Oais 
dari Ibnu Mas'ud. 


32: Sufyan Ats-Tsauri dari 
Manshur bin Mu'tamir dari 


Musnad Imam Ahmad — 


33. Ugbah bin Amir 


34. Ali bin Abi Thalib 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ibrahim bin Yazid dari 
Algamah dari Ibnu Mas'ud. 


: Laits bin Sa'ad dari Yazid bin 


Abi Habib dari Abu Al Khair 
dari Ugbah bin Amir. 


: Ayyub As-Sakhtiyani dari 


Muhammad bin Sirin dari 
Ubaidah dari Ali. 


Abdullah bin Aun dari 
Muhammad bin Sirin dari 
Ubaidah dari Ali. 


Hisyah Ad-Dastiwa'i dari 
Muhammad bin Sirin dari 
Ubaidah dari Ali. 


Malik dari Az-Zuhri dari Ali 
bin Husein dari bapaknya dari 
Ali. 


Sufyan bin Uyainah dari az- 
Zuhri dari Ali bin Husein dari 
bapaknya dari Ali. 


Ma'mar dari az-Zuhri dari Ali 
bin Husein dari bapaknya dari 
Ali. 

Ja'far bin Muhammad bin Ali 
dari bapaknya dari kakeknya 
dari Ali. 


A'raj dari Ubaidullah bin Abi 
Rafi' dari Ali. 

Yahya Al Oaththan dari 
Sufyan ats-Tsauri dari 
Sulaiman Al Al A'masy dari 


Ibrahim at-Taimi dari Harts 


bin Suwaid dari Ali. 

43. Umar bin Khaththab : Malik dari Nafi” dari Ibnu 
Umar dari Umar. 

44. Malik dari Az-Zuhri dari Sa'ib 
bin Yazid dari Umar. 

45. Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Sa'ib bin Yazid dari 
Umar. 

46. Ma'mar dari Az-Zuhri dari 
Sa'ib bin Yazid dari Umar 

47. Malik dari Az-Zuhri dari 


Ubaiduliah bin Abdullah bin 
Utbah dari Ibnu Abbas dari 
Umar. 

48. Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah dari Ibnu 
Abbas dari Umar 

49. Ma'mar dari Az-Zuhri dari 

| Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah dari Ibnu Abbas dari 
Umar. 

50. Malik dari Az-Zuhri dari 
Salim dari bapaknya dari 
kakeknya. 

al Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Salim dari 
bapaknya dari kakeknya. 

52. Ma'mar dari Az-Zuhri dari 
Salim dari bapaknya dari 
kakeknya. 


Musnad Imam Ahmad — 


53: 


54. 


55. Abu Musa Al Asy'ari 


56. Abu Hurairah 


57. 
58. 
59. 


60. 


61. 
62. 


63. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hammad bin Zaid dari Ayyub 
dari Nafi” dari Ibnu Umar dari 
Umar. 

Yahya bin Sa'id Al Oaththan 
dari Ubaidullah bin Umar dari 
Nafi” dari Ibnu Umar dari 
Umar. 


: Syu'bah dari Amru bin 


Murrah dari bapaknya dari 
Abu Musa Al Asy'ari. 


: Yahya bin Katsir dari Abu 


Salamah dari Abu Hurairah. 


Malik dari Az-Zuhri dari Sa'id 
bin Musayyib dari Abu 
Hurairah. 


Sufyan bin Uyainah dari Az- 
Zuhri dari Sa'id bin Musayyib 
dari Abu Hurairah. 

Ma'mar dari Az-Zuhri dari 
Sa'id bin Musayyib dari Abu 
Hurairah. 

Malik dari Abu Zinad dari 
A'raj dari Abu Hurairah. 
Hammad bin Zaid dari Ayyub 
dari Muhammad bin Sirin dari 
Abu Hurairah. 

Ismail bin Abi Hakim dari 
Ubaidah bin Sufyan Al 
Hadhrami dari Abu Hurairah. 


Ma'mar dari Hammam bin 
Munabbih dari Abu Hurairah. 


Berikut ini dua sanad yang umum: 

64. Syu'bah dari Gatadah dari Sa'id bin Musayyib dari guru-gurunya 
dari sahabat. 

65. Al Auza'i dari Hassan bin “Athiyah dari guru-gurunya dari sahabat. 


Musnad Imam Ahmad — 


A5 Ai AP Wika Hi gl Kelak r 
MUSNAD ABU BAKAR ASH-SHIDIG) RA?? 


Syaikh Abu Al Oasim Hibatullah bin Muhammad bin Abdul Wang 
bin Ahmad bin Hushain Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami”? 
melalui cara dibacakan (gira 'atan), sedang aku mendengarkan bacaan itu 
lalu dia mengukuhkannya. Dia berkata: Abu Ali Hasan bin Ali bin 
Muhammad At-Taimi Al Wa'izh, atau yang dikenal dengan Ibnu 
Madzhab, mengabarkan kepada kami melalui cara dibacakan dari sumber 
yang pernah didengarnya. Dia berkata: Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin 
Hamdan bin Malik Al Oathi'i mengabarkan kepada kami melalui cara 
dibacakan, dia berkata: Abu Abdurahman Abdullah bin Ahmad bin 
Muhammd bin Hanbal RA menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Ayahku Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad menceritakan kepadaku 
dari kitabnya, dia berkata: 


Pad 
1. 


TA 3 mana 6 —& 


Y Pan Sis Pai sad nan ai oh Ta SA gt 


dn ada Jo Inn an Up Gi Ya ya 
aim An HAN SP an SE 3 Kd 43 8 ca Day rai 


0... 


1. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il (Ibnu Abi Khalid), mengabarkan kepada kami dari Oais, dia 


2 Sanad yang paling shahih dari Abu Bakar adalah Isma'il bin Khalid dari Oais 
bin Abu Hazim, dari Abu Bakar. 

Yang mengatakan "mengabarkan kepada kami sampai akhir' adalah Hanbal bin 
Abdullah bin Farj Ar-Rashafi. Biografinya telah dijelaskan dalam pembahasan 
Thala'i Al Kitab (Rahasia-rahasia di balik 4! Musnad) pada Al Mash'ad Al 
Ahmad. 


3 


— Musnad Imam Ahmad 


(Mais) berkata: Abu Bakar RA berdiri kemudian memuji Allah dan 
menyanjung-Nya. Dia (Abu Bakar) kemudian berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kalian selalu membaca ayat ini: “Hai orang-orang yang 
beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi 
mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.” (Os. Al 
Maa'idah (5): 105) Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya jika manusia melihat suatu kemungkaran lalu 
tidak merubahnya, maka itu lebih dekat bagi Allah untuk menutupi 
mereka dengan siksaan-Nya'.”” 


Hakan « HE 3 OR Ha Gis LJB AS) Gak —N 

Pe 0. £ .. ? NI Ba, Bm GAN 
Ha GP SA HN PP ni PB 
dn BS Ip Ia ke IN 3) 
Ula BP ESA G3 SAS Ay din Aa Uu AI AA Cah 


Da Pa ka ngasi enakk Kes 
ot aa 


Go Ona Ce G3 La YP ia AE la Ala An ia 
KA ji 55 Pelat Ng Ma, Alan JL 


San 


ar) 


2. Waki” menceritakan kepada kami, dia berkata: Mis'ar dan 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Utsman bin Mughirah Ats- 
Tsagafi, dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi, dari Asma' bin bin Hakam Al 
Fazari, dari Ali RA, dia (Ali) bekata, “Jika aku mendengar sebuah hadits 
dari Rasululah SAW, maka Allah memanfaatkan hadits itu untukku 
dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Jika selainku menceritakan suatu 
hadits kepadaku, maka aku akan memintanya bersumpah. Jika dia 
bersumpah kepadaku, maka aku akan membenarkannya. Sesungguhnya 
Abu Bakar RA pernah menceritakan (hadits) kepadaku —dan Abu Bakar 
itu jujur—, bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Tidaklah 
seorang lelaki melakukan sebuah dosa kemudian dia berwudhu dan 


4 Sanadnya shahih. Gais adalah Ibnu Abi Hazim. 


Musnad Imam Ahmad — 


memperbaiki wudhunya —Mis'ar berkata, “Dan shalat.” Sufyan berkata, 
“Kemudian dia shalat dua rakaat — lalu meminta ampun kepada Allah — 
Azza wa Jalla- kecuali Allah akan mengampuninya'.”” 


BA L& 0 Ao 3 


ea Pn —Y 


EN 3 ya LN Ida 2 Bi 
Ie Io SP HA in ta Cas (Lani AA Y “JS 
ang En BG et era IG aa as da ih as 


AI) s3 Si Ja us jan Liya aa B5 8, CS 
Di he AI tagar vi 2 Gp al paha 5 pakan Ui sp 
ef Galian Dae hebat Hal Na Ka 
0£ 4 0 


Aan ab ta MOP Aa ip teh ya BA 
sa AL GH Ja Li HA BA gi Ia PAS BU 
BAG JB JB He oi ya la -Jv ni :JB Sud 


Pa 
2.0. aa 


oa S3 pa BAG YAN Gp Gea pi BAG - Hg JR 
Ne aa Cas GA Le LA Hb aa . Ga ISI Fe 


3... oki 


- Ie le Si Ing AU Prana pa Pan 


s3 4 - B- - 2.0 
5 emng He LAMA Syah GG dalah Jana 16 239 Ep 


1 Sanadnya shahih. Yang dimaksud Sufyan adalah Ats-Tsauri. Asma' bin Hakam 
Al Fazari itu tsigah. Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani pernah membahas hadits ini 
secara panjang lebar dalam kitab Tahdzib Al Kalam (1/267-268) dan 
menisbatkannya ke Shahih Ibnu Khuzaimah. 

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini sanadnya baik.” 
Bukhari juga menyinggung hal itu dalam At-Tarikh Al Kabir 2/1/55. 


jasag —— Musnad Imam Ahmad 


Wb on UAS GB IU J8 JH Aya is 
ai AAN KA Ip Ui Dip Ie hi Si SA 


Z0 2 None 


AG Ag EL 3 CE ang 5S IG Ci 


SA 


am 25 lah Ika SI JA) G (3 1G A6 P5 1 


TA ala dn UE BEE -JG Ke 
SIB ah da Jb Ih db en UG le SI 


US 33 sa pn di dp IP SS Sa Up ASN 
UU ii an 3 BA Nm oh Ae 5 JASA G 1G, 


. 


s2. 


Uagan Vgia re CS oa) IN tp Praba Aea 3 
- Ju BR Gn AT TS da dh P3 Uh 
S 653 :JU Wa Y je baba Oa They Jk 
MIA an AA IP abb iba Jadi Apa 
AA ABS adi Ca Ld Ah de Ko 
CA hah ajah HN FA KE cin IE sea 
Hi pan nb emban nh na So Naa 
SEA Ai dian So A1 Ip JW 206 ale JA 
J6 Ae Ab Ubi “331 Abah ae Ja J3 
AL AE ih SP Es WS IP je 
des Pa AN Ky ebi ya 
dip Ho J3 Ja G A3 AU Sajae ALS Hj yA 


ph Pn at oi KA Da oi 


- 


Musnad Imam Ahmad — 


9 Pa PE DN st ta LA , 3 5 da goa AP: Pa se 3. 2 As 
aib Ho Kg IE Kb Sah (AT dp tel JB can 
#2. 


2. z 6 Pj aa 3 0 g 138 

AE ya JUNI Gas OS 1 Iso JB Jail! ja Djan 

3. Amru bin Muhammad Abu Sa'id (Al Angazi), menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, dari Barra" bin Azib, dia berkata: Abu Bakar RA membeli tiga 


pelana dari Azib dengan harga tiga belas dirham. 


Barra' bin Azib berkata: Abu Bakar berkata kepada Azib, 
“Perintahkanlah Barra' untuk membawa pelana itu ke rumahku.” Azib 
menjawab, “Tidak, hingga engkau menceritakan kepada kami tentang 
bagaimana engkau berbuat saat Rasulullah SAW keluar (untuk berhijrah), 
sedang engkau bersamanya.” Barra' bin Azib berkata: Abu Bakar RA 
berkata, “Kami keluar, berjalan dan mendorong (langkah kami) sehari 
semalam, hingga kami memasuki waktu zuhur dan mencapai pertengahan 
hari. Aku kemudian memutar penglihatanku, apakah aku melihat sebuah 
naungan yang dapat kami singgahi. Tiba-tiba aku melihat sebuah batu 
besar, dan aku menghampirinya. Ternyata (di sana) ada sedikit naungan 
dari batu tersebut. Aku kemudian merapikan tempat itu untuk Rasulullah 
SAW dan menghamparkan hamparan untuknya. Aku berkata, 
“Berbaringlah, ya Rasulullah.” Beliau kemudian berbaring. Aku 
kemudian keluar untuk melihat-lihat apakah aku dapat orang yang 
mencari (kami). Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pengembala 
kambing. Aku bertanya, “Milik siapa engkau, nak?” Dia menjawab, 
“Milik seorang lelaki Ouraisy.” Dia menyebutkan orang itu, dan aku 
mengenalnya. Aku berkata, “Apakah kambingmu memiliki susu?” Dia 
menjawab, “Ya.' Aku bertanya, “Dapatkah engkau memerahfnya) 
untukku?” Dia menjawab, “Ya.” Aku kemudian memerintahkannya 
(untuk memerah susu), sehingga dia pun menangkap seekor kambing dari 
kelompok kambing-kambing itu. Aku kemudian memerintahkannya 
(untuk membersihkan susu), sehingga dia pun membersihkan kantung 
susu kambing itu dari debu. Aku kemudian memerintahkannya (kedua 
telapak tangannya), sehingga dia membersihkan kedua telapak tangannya 
dari debu. (Saat itu) bersamaku ada sebuah wadah yang pada bagian 
mulutnya terdapat lubang. Dia kemudian memerah sedikit susu, lalu aku 
menuangkan —air— ke wadah itu, hingga bagian bawahnya menjadi 
dingin. Aku kemudian mendatangi Rasulullah, dan kebetulan beliau 


— Musnad Imam Ahmad 


sudah terjaga. Aku berkata, “Minumlah, ya Rasulullah.” Beliau kemudian 
minum, sampai aku merasa puas. Aku kemudian berkata, “Apakah ada 
yang datang?”.” 

Abu Bakar RA berkata, “Kami kemudian pergi, sedang orang- 
orang itu mencari kami. Namun tak seorang pun dari mereka yang dapat 
menyusul kami, kecuali Suragah bin Malik bin Ja' syam dengan kudanya. 
Aku berkata, “Ya Rasulullah, orang yang mencari (kita ini) telah dapat 
menyusul kita.” Beliau bersabda, “Jangan sedih, sesungguhnya Allah 
bersama kita.” Ketika orang itu mendekati kami hingga (jarak) di antara 
kami dan dia (hanya) satu, dua atau tiga tombak, aku berkata, “Ya 
Rasulullah, orang yang mencari (kita ini) telah dapat menyusul kita.' 
Lalu aku menangis. Beliau bertanya, “Mengapa engkau menangis?” Aku 
menjawab, “Demi Allah, aku tidak menangisi diriku, tapi aku menangisi 
dirimu.” Rasulullah kemudian mendoakan buruk kepada orang itu. Beliau 
berdoa, “Ya Allah, hindarkanlah kami darinya dengan sesuatu yang 
Engkau kehendaki.” Kaki-kaki kuda orang itu kemudian terlipat ke 
perutnya di tanah yang keras, dan dia terpelanting dari atas kudanya. Dia 
berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya aku tahu bahwa ini adalah 
perbuatanmu. Berdoalah kepada Allah agar Dia menyelamatkan aku dari 
musibah yang menimpaku. Demi Allah, aku akan membutakan orang- 
orang yang ada di belakangku dari mencari(mu). Inilah tempat anak 
panahku. Ambillah sebilah anak panah darinya. Sesungguhnya engkau 
akan dapat berlalu (meneruskan perjalanan) dengan membawa untaku 
dan kambingku yang berada di tempat ini dan itu. Ambillah keperluanmu 


, » 


darinya”. 


Abu Bakar RA berkata, “Beliau bersabda, “Aku tidak 
membutuhkannya.” Beliau kemudian mendoakan kebaikan untuknya, 
sehingga dia pun terbebas. Dia kemudian kembali kepada para 
sahabatnya. Rasulullah dan aku kemudian berlalu (meneruskan 
perjalanan), hingga kami tiba di Madinah. Orang-orang kemudian 
menemui beliau, lalu mereka keluar ke jalanan dan puncak-puncak. 
Para budak dan anak-anak kemudian berjejalan di jalanan. Mereka 
berkata, “Allah Maha besar. Rasulullah telah datang. Muhammad telah 
datang”.”” Abu Bakar RA berkata, “Mereka (penduduk Madinah) 
berselisih tentang siapakah di antara mereka yang akan disinggahi oleh 
Rasulullah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Bakar RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Malam ini 
aku akan singgah di Bani Najar, paman Abdul Muthalib dari pihak ibu, 
untuk menghormati mereka. Keesokan harinya beliau berangkat ke 
tempat yang diperintahkan.” 


Barra' bin Azib berkata: Orang pertama yang mendatangi kami 
dari kaum Muhajirin adalah Mush'ab bin Umair, saudara Bani Abdu 
Daar, kemudian Ibnu Ummu Maktum Al A'ma (yang buta) saudara Bani 
Fihir, kemudian Umar bin Khaththab bersama kedua orang pengendara. 
Kami kemudian berkata, “Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah?” 
Abu Bakar menjawab, “Dia mengikutiku.” Rasulullah kemudian maju 
dan diiringi oleh Abu Bakar. Barra berkata: Rasulullah tidak maju 
sampai aku membaca surat-surat yang pendek. Isra'il berkata: Al Barra' 
berasal dari kalangan Anshar, yakni dari Bani Haritsah.' 


Bo 35 “3S Bts 1 Ju Jaa JG : JW S9 Bab —4 
MY ARA JA Anna Si dag dipan do 3 SK 
dala 23 Yah JAN V, ITA eh Lagi V7 BA pel ag 
An, wa AE ia dag de Iyan Sig EOS 
BA Kisah TAS JG SS Yg JAS IG AAA GS AAN Ga mes 


P4 


Ia de 1 Jb pai UE ie ai Id ea ul KU 


1 Sanadnya shahih. Al Angazi, Ibnu Hibban berkata (tentangnya), “Dia berjualan 
di Angaz, oleh karena itulah dia dinisbatkan ke pasar itu. Angaz adalah 
Marzanjusy. Adapun Isra'il adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishag As-Subai”. Dia 
meriwayatkan dari kakeknya.” 

Al Katsbah min Al Laban: yang sedikit dari air susu, dan setiap campuran 
makanan atau yang lainnya, setelah sebelumnya sedikit. Itulah yang dinamakan 
Katsbah. 

Ajaajir adalah bentuk jamak dari Ijjaar, dengan kasrah huruf Hamzah dan Jim 
yang ber-tasydid. Maknanya adalah puncak yang di sekitarnya tidak ada sesuatu 
yang dapat mencegah seseorang jatuh darinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


U) :Ju 23 S ane a Jd) 6 J6 ai SA dg “ac 
(Pn IU da3 PRA anyar 
4. Waki”' menceritakan kepada kami, dia berkata: Isra'il berkata: 
Abu Ishag berkata dari Zaid bin Yutsai”, dari Abu Bakar bahwa Nabi 
SAW pernah mengutusnya (Abu Bakar) dengan membawa pembebasan 
untuk penduduk Makkah: orang musyrik tidak boleh melaksanakan 
ibadah haji setelah tahun (ini), orang yang telanjang tidak boleh 
berthawaf mengelilingi Ka'bah, dan tidak (ada orang) yang akan masuk 
surga kecuali hanya jiwa-jiwa yang selamat. Barangsiapa yang antara dia 
dan Rasulullah SAW ada suatu batasan waktu, maka Rasulullah akan 
menangguhkannya sampai batas waktunya. Allah dan Rasul-Nya terlepas 
dari orang-orang yang musyrik. 


Abu Ishag berkata, “Abu Bakar lalu pergi membawa pembebasan 
itu bersama tiga (orang lainnya). Abu Bakar kemudian berkata kepada 
Ali, “Susullah dia (Umar). Namun Ali mengembalikan kepada Abu 
Bakar: “Hendaklah engkau yang menyampaikan pembebasan itu?.” Abu 
Ishag berkata, “Abu Bakar kemudian melaksanakannya.” 


Abu Ishag berkata, “Ketika Abu Bakar menghadap Nabi SAW, dia 
menangis dan berkata, “Ya Rasulullah, telah terjadi sesuatu padaku.” 
Rasulullah bersabda, “Tidak ada sesuatu yang terjadi padamu selain 
kebaikan. Namun aku diperintahkan bahwa tidak ada yang 
menyampaikan kebaikan itu selain aku atau seseorang dari 
golonganku'.” 


i 


K3 


ke 


o. 30346. 3 5- 


Pb al bj pik Es JB jika Gi ba Gis —0 
8... -. .at.. . . er. 
Je) ( IE ah ya RM Oa EL po la 
(3 . 25 IA ea tas 9, y 
AI da Ke AS INI PE NA yakin lag AIA AI do AI 


7!  Sanadnya shahih. Zaid bin Yutsai” adalah tabi'in yang fsigah. Dikatakan juga 
Utsai” untuk nama ayahnya, yakni dengan menukarkan huruf Hamzah pertama 
kepada huruf yaa'. Nanti akan dijelaskan makna hadits ini secara ringkas pada 
hadits nomor 594 dari Sufyan dari Abu Ishag dari Zaid. 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 
£ 


Jasi sad Ig ISI Dp ab aa IG GOWA AN Aj X 

SU NAIK Ab Up alah Kar SK BA 

Vj AT Y3 Naat Vj Bu) & Ny ud & P ds , 
SES us un RI AE Yg alat 


5. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Khumair, dari 
Sulaim bin Amir, dari Awsath, dia berkata: Abu Bakar RA menceramahi 
kami, lalu dia berkata, “Rasulullah pernah berdiri di tempat berdiriku ini 
pada tahun pertama, sedang Abu Bakar menangis.” 


Abu Bakar berkata, “Mohonlah ampunan kepada Allah —atau Abu 
Bakar berkata: Keselamatan. Sebab setelah keyakinan, seseorang tidak 
pernah diberikan (sesuatu) yang lebih baik daripada keselamatan dan 
ampunan tersebut. Tetapilah kejujuran oleh kalian, sebab kejujuran itu 
bersama dengan kebajikan, dan keduanya berada di dalam surga. Jauhilah 
dusta oleh kalian, sebab dusta itu bersama dengan kedurhakaan, dan 
keduanya berada di dalam neraka. Janganlah kalian saling mendengki, 
memboikot dan membelakangi. Jadilah kalian bersaudara sebagaimana 
yang telah Allah perintahkan kepada kalian.” 


0 to d AG 4 0. AP 


ye ap) der NG Ae J3 Ca DH YAN IS Gis —1 


SO ah TE) ai SA G3 Ja oi MAS GA GIA AE Ip daa 


28 Sanadnya shahih. Khumair, dengah dhamah huruf khaa' yang memiliki titik. 


Aushat adalah anak Isma'il bin Awsath Al Bajili. Dalam kitab Al Ishabah dan 
Tahdzib, Al Hafizh menyebutkan bahwa Ausath adalah seorang tabi'in. Hal ini 
berdasarkan kepada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Awsath, bahwa 
dirinya datang ke Madinah setahun setelah Rasulullah wafat. 

Namun pada hadits nomor 17 akan dijelaskan bahwa Abu Bakar pernah 
mendengar tentang Awsath saat Rasulullah SAW wafat dan seterusnya. Hal Ini 
menunjukan bahwa Awsath telah berada di Madinah saat Rasulullah meninggal 
dunia. Dengan demikian, ada kemungkinan besar dia pernah melihat Rasulullah 
menjelang wafat. Biografi Awsath terdapat dalam kitab Tarikh Al Kabir karya 
imam Bukhari 1/2/64. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jo- A 


SEA on) ea SU en JG S5 BS Aa YP Tea 
AI EN ena nan an anak Ma AANG Hen, 
AN laen Takan Telag AlE MN ko al Sya) Fin de dis 
NA Ka Ta Ab en Pan BEA .. £ -- 2... - 
ea Aa Ai lo Jgn) S3 Sa Ny S3 dya eh ale 


AR 3 dai ar la AN Jo AN pan ala IG dia era 

AINI Gg ad KAI ja Ad joy spa 

6. Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Zuhair (Ibnu Muhammad) menceritakan kepada 
kami dari Abdullah (Ibnu Muhammad bin Ugail), dari Mu'adz bin 
Rifa'ah bin Rafi” Al Anshari, dari ayahnya yaitu Rifa'ah bin Rafi, dia 
berkata: Aku pernah mendengar Abu Bakar Ash-Shidig RA berkata di 
atas mimbar Rasulullah SAW: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda: Abu Bakar menangis ketika mengenang Rasulullah, kemudian 
dia berpaling darinya. Dia kemudian berkata, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar ini pada tahun pertama: 
“Mintalah kepada Allah ampunan, keselamatan dan keyakinan di akhirat 


dan dunia.” 


Gt ot AL GA aa EL ES IE JAS if GK —v 
DA s5 2. ANA, - fa f 0. 
2 Ne ee Bo Mon ee 
AN sLoa “ai 2 sekar a NA) :JB telan 
7. Abu Kamil menceritakan kepada kami, dia berkata: Hamad (Abu 


Salamah) menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Atig, dari ayahnya, 
dari Abu Bakar Ash-Shidig RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


7  Sanadnya shahih. Abdullah bin Muhammad bin Ugail adalah tsigah. Tidak ada 
alasan bagi orang yang mempersoalkannya. Mu'adz bin Rifa'ah adalah tsigah. 
Ayahnya adalah Rifa'ah bin Rafi” bin Malik bin Ajlan, seorang sahabat yang 
pernah turut serta dalam perang Badar. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Siwak itu menyucikan mulut dan dapat membuat Tuhan ridha.” 2 


Ke ae US Pa aa an ya AB 


—m 


“ 


- 


JGA titah KA pp apb ai BAE PSN satu 


af asa Mn 2 PN aan 23 Pa aa Pa Ai 2 y 3. 
2 WP JA PN 63 EP pel Ale Al elo Ml Ja 
Ba das Dn Ip alba LAN 


5. 25 8 Ie 3 | AN ee tah Ta oro. 11 0 9 

oa NS Sejati J8 CP na Cj DA LI Bas ca 
Ka SG IE AP TN 

8. Hasyim bin Gasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abu Habib 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amru, 
dari Abu Bakar Shidig bahwa dia (Abu Bakar) pernah berkata kepada 
Rasulullah SAW, “Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca 


dalam shalatku.” Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah, “Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah menzhalimi diri sendiri dengan kezhaliman yang 


8 Sanad ini mungathi' (terputus). Sebab Ibnu Abi Atig adalah Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Atig Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi, Abu 
Atig adalah kakeknya. Adapun ayahnya, dia adalah Abdullah bin Muhammad, 
dan ayahnya ini pun dikenal juga sebagai Ibnu Abi Atig. Mengenai ayahnya ini, 
saya kira dia pernah bertemu dengan Abu Bakar. Dia meriwayatkan dari 
Aisyah, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Dia adalah seorang yang shalih dan 
senang bercanda. 

Hadits ini juga diriwayatkan dari Aisyah yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i (1/5) 
dari jalur Yazid bin Zurai”, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Atig, dari 
Ayahya, dari Aisyah. 

Abdurrahman di sini adalah saudara dari Muhammad, yaitu perawi dalam hadits 
ini. Keduanya (Abdurahman dan Muhammad) meriwayatkan hadits ini dari 
ayahnya. Oleh karena itulah salah seorang dari keduanya menyebutkan bahwa 
dia meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar, sedang yang lainnya 
meriwayatkannya dari Aisyah. 

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah adalah hadits yang shahih, sebab sanad 
hadits tersebut shahih dihubungkan kepada Aisyah. Boleh jadi itu karena 
Aisyah meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya, yaitu Abu Bakar Shidig, lalu 
salah seorang dari dua bersaudara itu meriwayatkannya dalam satu bentuk, 
sedang yang lainnya meriwayatkannya dalam bentuk yang lain. 


— Musnad Imam Ahmad 


banyak, sedang tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau, maka 
ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu dan kasihanilah aku, 
sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang'.” Yunus berkata: “Besar kata itu diceritakan kepada kami 
oleh Hasan bin Asyyab dari Ibnu Lahi'ah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Besar.” 


0. Lo 0. 8 4 L no. 9. Maa .. 15 - 
PANAS GAN 3p Jana WAS 1JS BJ Ke GAS —4 

Kr An 3 Le Tana A- a Naa La Ne Tn 
Oli AA Ka) S4 UU Gel ab OLGA Al (ab) Ka 
. - »£ SN ... - - Aan or. A 3 , ... . ih 
Aya KO Olah Ati Lah taking IE aka Al Sya oya Uagilya 
NN en ee TA aa KN Pa Sai Una Dn aan 
AN Io AI Iyan Tan SKA AB GE Ip AA IU 
Aa 3 SA IT IU AI St EPC Y 2d le 


got 3 .£ 


ac etee ee aa Ta - - Uu he - 1 
ad Atuh peng Al AI Ja Iyan AA SIN Ai AG JI 


am. 8 
2 
5. 
” 


9. Abdurrazag menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma' mar 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahwa 
Fatimah dan Abbas mendatangi Abu Bakar RA untuk meminta warisan 
mereka dari Rasulullah, dan ketika itu mereka meminta tanah Rasulullah 
di Fidak dan bagiannya dari Khaibar. Abu Bakar kemudian berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Kami itu tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah 
sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya dapat memakan 
harta ini.' Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang aku 
lihat Rasulullah pernah mengerjakannya, kecuali aku pun akan 
mengerjakannya.”” 


81 Sanadnya shahih. Abul Khair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazni. 
Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini, lalu dia memperkuatnya dengan sanad 
lain yang tidak sempurna, tapi jelas/kuat. Dia meriwayatkan hadits ini dari 
Hasan bin Asyyab dari Ibnu Lahi'ah, yakni dari Yazid bin Abu Habib hingga 
akhrinya. 
Dalam (Gg) tertera: “dari ayahku, yaitu Lahi'ah'. Itu adalah keliru. 


82 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 
RL D0 uc Oo —h 
2 


SPG Cs JG AI LN ag Se 

Ii (Lo Teen an EN ha S2 3 SA 

BK KR AA PIN 6 ep ia 9 ab da 

LS Ang EA NP Ah "dit pls die Ko AN Ippo tea 
ad Wi js asad j SEYI 


10. Abu Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Abdul Malik bin Al Harts berkata: Sesungguhnya Abu 
Hurairah pernah berkata, “Aku pernah mendengar Abu Bakar Shidig 
berkata di atas mimbar ini, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
(bersabda) pada hari ini di tahun yang pertama.” Abu Bakar kemudian 
mengungkapkan (perkataan itu), dan dia menangis. Dia kemudian 
berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
didatangkan sesuatu setelah kata ikhlas seperti (kata) keselamatan. Maka 
mintalah keselamatan kepada Allah.” 


Wafat ye Lab rp du ala Bis hous EL AA 


# 
P 
9. 


YAA JB GA ala db Io AI 5 Ie EL 
IE aah IE UAN SB Dt Ha PI LA 
MEA pub u Kuy uw 

11. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hamam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit mengabarkan kepada 


kami dari Anas bahwa Abu Bakar menceritakan kepadanya. Abu Bakar 
berkata: Aku berkata kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di 


83 sanadnya shahih. Abdul Malik bin Harts adalah Abdul Malik bin Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Harts bin Hisyam. Dia dinisbatkan kepada kakek dari pihak 
ayahnya. Lihat hadits nomor 5. 


— Musnad Imam Ahmad 


dalam goa. Suatu kali Abu Bakar juga berkata ketika kami (Anas) saat 
dia berada di dalam goa, “Seandainya salah seorang dari mereka melihat 
ke telapak kakinya, niscaya mereka akan dapat melihat kami dari bawah 
telapak kakinya.” Tsabit berkata: Maka Rasulullah bersabda, “Wahai Abu 
Bakar, apa dugaanmu tentang kedua orang dimana yang ketiganya 
adalah Allah.” 


- pa - a #0. 1. 3. #10 8. ame. 9. 
GAS PB PP Aa Bi 18 2) KAS AN 
3 “ 2 Pa “- 2. e., #0. 0. o o- 0 o-. . 
Be Buag RA 0o£ o : Oa nan ag. ore A Z 
WB JW EL P3 ca JL Ot Abg le Ai lo 
5 Bs pe y. NP AN NSP NI Me 3 NP PEN | 
Ale Old HA pry US pig ana COLA 


12. Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Arubah 
menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Mughirah bin 
Subai', dari Amru bin Huraits, dari Abu Bakar Ash-Shidig, dia berkata, 
“Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwa Dajal akan keluar 
dari kawasan sebelah timur yang disebut dengan Khurasan. Dia diikuti 
oleh beberapa kaum yang seakan-akan wajah mereka adalah perisai besi 
yang sudah ditempa.” 


3G - 


PA ka EA IE AG Hi dp dan ME NY 

Yp Is Edi JAN Y selh de lo di Jay JB 1G A2 

Op Ah La PR RA Ia ala 
(AS 2 AE 9 Ja PAN HENNA 

13. Abu Sa'id, mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 


Sanadnya shahih. 

85 Sanadnya shahih. Mughirah bin Subai' itu Tsigah. Al Hafizh menyebutkan 
bahwa dia hanya mempunyai satu-satunya hadits dalam Sunan At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah, yaitu hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


kami, dia berkata: Shadagah bin Musa shahib ad-dagig, menceritakan 
kepada kami dari Fargad, dari Murrah bin Syurahbil, dari Abu Bakar 
Shidig, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk 
surga orang yang kikir, orang yang suka menipu, orang yang suka 
berkhianat, dan orang yang buruk perangai(nya). Dan orang yang 
pertama mengetuk pintu surga adalah para hamba sahaya, jika mereka 
berbuat baik pada apa yang ada di antara mereka dan Allah SWT, juga 
pada apa yang ada di antara mereka dengan tuan-tuan mereka." 2 


G3 30 59 


aa Ka ANE JET 13 gl oi akan HA LG EMS Ne 


sos. Pt 


LP giaa gt SE GP Jah Gi Sana Je Pa das 
Ab tel da dl Jo A1 IA Las 2JG Jaka af 
VJ :J6 dat dala dan Ji Opah 3 Sa 


£ 0 .. 


AA J3 :JE ag Ip Ja dp Rea SP dj 
B3 PD op SI pi le KAN Ippo Hate & 


dea Ne pd ee lu 


- 


Tae no Moe at Ba 
ari 


14. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan 


8 Sanadnya dha'if. Shadagah bin Musa Ad-Dagigi itu lemah haditsnya dan tidak 
kuat. Ibnu Hibban berkata: Dia adalah syaikh yang shaleh, hanya saja hadits itu 
bukan dari kepandaiannya. Oleh karena itulah jika dia meriwayatkan hadits, 
maka dia membolak-balikan hadits-hadits itu, sehingga hadits itu keluar dari 
batasan hadits yang dapat digunakan sebagai hujjah/argumentasi. 

Fargad adalah Ibnu Ya'gub As-Sabhi, dan dia itu dha'if. Imam Ahmad berkata, 
“Dia adalah orang yang shaleh, namun haditsnya tidak kuat. Dia bukan 
periwayat hadits.” Ahmad bin Hanbal juga berkata, “Dia meriwayatkan 
beberapa hadits mungkar dari Murrah.” 

Adapun Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim —namanya adalah Abdurrahman 
bin Abdullah bin Ubaid Al Bashri, dia itu tsigah. Dia dinilai tsigah oleh Ahmad, 
Ibnu Al Ma'in, Ath-Thabari, Al Bughawi, Ad-Daruguthni, dan yang lainnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami. (Abdullah berkata: Aku juga mendengarnya dari Abdullah 
bin Abu Syaibah) Abdullah bin Muhammad berkata: Muhammad bin 
fudhail menceritakan kepada kami dari Walid bin Jami', dari Abu 
Thufail, dia berkata, “Ketika Rasulullah SAW wafat, Fatimah mengirim 
surat kepada Abu Bakar: “Engkau yang mewarisi Rasulullah SAW 
ataukah keluarga beliau? Abu Bakar menjawab, “Tidak, melainkan 
keluarga beliau.' Fatimah berkata, “Dimana bagian Rasulullah SAW?”.” 


Abu Thufail berkata: Abu Bakar menjawab, “Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika Allah 
—Azza wa Jalla- memberi makan kepada seorang Nabi dengan suatu 
makanan, kemudian Dia mewafatkannya, maka Dia akan menjadikan 
makanan itu untuk orang-orang yang bertugas setelahnya'. Oleh karena 
itulah aku berpendapat untuk mengembalikannya kepada kaum 
muslimin.” Fatimah berkata, “Engkau terhadap apa yang telah engkau 
ketahui dari Rasulullah SAW adalah lebih tahu.” 


87 Sanadnya shahih. Walid bin Jami” adalah Walid bin Abdullah bin Jami”. Dia 
dinisbatkan kepada kakeknya. Dia adalah tsigah. Abu Thufail adalah Amir bin 
Watsilah, termasuk sahabat yunior. Dia sahabat yang paling akhir meninggal 
dunia. Dia meninggal dunia pada tahun 107 atau 110 H. 

Hadits itu disebutkan oleh Hafizh Ibnu Katsir dalam Tarikh-nya 5/289, 
mengutip dari 4! Musnad. Ibnu Katsir kemudian berkata, “Demikianlah hadits 
itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Muhammad 
bin Fudhail.” 

Dalam redaksi hadits tersebut ada redaksi yang asing dan mungkar. Boleh jadi 
itu karena hadits tersebut diriwayatkan dalam pengertian yang dipahami oleh 
sebagian perawi, sedang di antara mereka ada orang-orang yang memiliki 
pertemanan. Hendaklah hal itu diketahui. Redaksi yang paling baik dalam hadits 
tersebut adalah ucapan Fatimah, “Engkau dan apa yang engkau ketahui dari 
Rasulullah ....” Ungkapan ini adalah ungkapan yang benar, dan ungkapan inilah 
yang diduga darinya, serta yang lebih layak untuk diri, kepemimpinan, 
pengetahuan, dan keagamaannya. Setelah ini, seakan-akan Fatimah meminta 
Abu Bakar menjadikan suaminya sebagai pengawas sedekah, namun Abu Bakar 
tidak mengabulkannya karena alasan yang telah kami kemukakan. Oleh karena 
itulah Fatimah menegur Abu Bakar atas hal itu, sebab dia hanyalah wanita 
seperti wanita keturunan Adam lainnya. Dia merasa sedih sebagaimana mereka 
juga merasa sedih. Selain itu, dia juga tidak mesti terpelihara dari 
kesalahan/dosa, sekalipun ada nash Rasulullah dan penentangan Abu Bakar 
Shidig terhadap dirinya. Kami telah meriwayatkan dari Abu Bakar bahwa 
sebelum Fatimah meninggal, dia telah membuatnya ridha dan luluh, sehingga 
Fatimah pun menjadi ridha. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jb ag YAN HJ ANN Bt pati GA 10 
Len 3 Na sa Ls SEK OA il : JG SIS 
& 2 KATA & ea gal Ke s S daa S syaa SY, 
1 oa tah Jai gi ala dan Ja 3 
IE Laden A3 alang dia AI Ip) Uno Sel ga OS 
Kei SERI IP Kapak Jadi Ji Jo 
No dd Pan) Ja celah Pi G3 AI 
235 HI AS TG da kaan G3 Ch aa Na alur aa 
NI OP gaba as SANA GW Ags pe pg 
BAG PIN dl Ai SI Lakt & Wi ab Ga Lay Alay 
NA Bks ih pa Pa su AG ia 

2 SA yan Ga SA Fa aa LE 3 Sd 

PP Oas Ira Hi IG BT ika AT Ne 3 2 
Ar NE lh DN dl pi NAS 2G Ka 
Ga PN IE KA A3 WARS PW Lab A1 Bulat aib 
2 (IL IE pa) SI Laba ate SB Cal Ioi US aa 
Kena S3 Le as ma SI ola Suk PSA Ya HUI 
JA Ia JP ra op pa sja S Lab 5, 
EPA Lalai 3 Ba SU ab KA Ae 


. be" Hi 03 4g 


or PO ed Aa an Ge AS G3 ab 
Aa ap Le Ae ati La di dp G3 Sg aka alah :$, 


— Musnad Imam Ahmad 


IS Pa AS Ia di da Tio abad Ji yaah 
Mn TB pa PN dn DO Aa Jaja Ab ala 
3 EA Iya daki JS Mal ah Jon aa Bi 2IG Ah 
Gas dp SN, P3 sa salat ka gatd Yp AAA Ga 
BII PI SA LS at Ia PD 


Ada Ke SA SE aa Yara PA ih Lalin MN 


2 BA LA OI SN BIA Tale Un id das as 
Ani Gp Ka AN PA ESA AS Yg AA 3 AM 
JS AAS 2 ES DAR al NAS IS ah, 
Aa Uap LG EN AS Ah CNN) laa Ap LA 23 
La Sy s3 da3 ga Dk BAGAI NS 2 £ Pa | 
Ta & | jesi aa Kr Ph PMI, JG NI Ag 
Ni Pap ga S1 J3 J8 Adi Oo eag - JG an " BY o& 
su) P, Dying -JU es (3 Jas aa ya oa ja Su s Ayat 
mal NN IS Ha V3 ole ya id Iya S5 
SI bs sa | Pal Jae A1 dis Apar an S AI 
JAS db G3 ls Ja TI SA JO DAA usus 
BI Ha 2 Kur G3 ca 5) sa San AS 
aa N Ap EN Has AS Sd s Len JS Jp 24 
ya -J6 io Ia ai R7 g3 JW dad Snail Ag “ig 


Musnad Imam Ahmad — 


9 Jang 2 “95 e ea Maan NA PJ PEG AIR, hat D3 
AO TA NA TA SN PN UG 
Lana Ea aa Abe en Nan Hp Su 
SI M3 :J8 Ta ig & pe S Jis 106 clan YAA, 

Mual 3 Paya din Snap 


15. Ibrahim bin Ishag Ath-Thalagani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Nadhar bin Syumail Al Mazini menceritakan kepadaku, dia 
berkata: Abu Na'amah menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu 
Hunaidah Al Barra' bin Naufal menceritakan kepadaku dari Walana Al 
Adawi, dari Hudzaifah, dari Abu Bakar Ash-Shidig, dia berkata, 
“Rasulullah SAW memasuki waktu pagi pada suatu hari, kemudian 
beliau melaksanakan shalat shubuh, lalu duduk. Hingga ketika waktu 
dhuha tiba, Rasulullah SAW tertawa, lalu duduk (kembali) di tempatnya 
hingga beliau melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar dan Maghrib. Dalam 
semua itu beliau tidak pernah berbicara, hingga beliau melaksanakan 
shalat Isya yang terakhir. Beliau lalu berdiri (untuk kembali) kepada 
keluarganya. Orang-orang kemudian berkata kepada Abu Bakar, 
“Tidakkah engkau akan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 
bagaimana keadaannya? Hari ini beliau melakukan sesuatu yang tak 
pernah beliau lakukan?.” 


Hudzaifah berkata: Abu Bakar kemudian bertanya kepada 
Rasulullah. Beliau kemudian menjawab, “Ia, telah diperlihatkan 
kepadaku sesuatu yang akan terjadi berupa urusan dunia dan urusan 
akhirat. Orang-orang yang terdahulu dan kemudian akan dikumpulkan 
di suatu dataran, lalu manusia terkejut akan hal itu, hingga mereka pergi 
menemui Adam AS, sedang (tetesan) keringat hampir menenggelamkan 
mereka. Mereka berkata, Wahai Adam, engkau adalah nenek-moyang 
manusia, dan Allah telah memilihmu. Mintalah syafaat kepada Tuhanmu 
untuk kami. Adam menjawab, “Sesungguhnya aku pun mengalami seperti 
yang kalian alami. Pergilah kepada nenek-moyang setelah nenek- 
moyang kalian, (yaitu) Nuh, (sebab) sesungguhnya Allah telah memilih 
Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas sekalian alam'. 

Rasulullah bersabda: “Mereka kemudian pergi menemui Nuh AS, 
lalu berkata, "Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Sebab 
engkau, Allah telah memilihmu dan mengabulkan doamu, serta tidak 
membiarkan orang-orang kafir mempunyai tempat tinggal di muka 
bumi.” Nuh menjawab, “Permintaan kalian itu tidak ada padaku. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pergilah kalian kepada Ibrahim AS, (karena) sesungguhnya Allah 
telah menjadikannya sebagai sang kekasih.' Mereka kemudian pergi 
menemui Ibrahim, lalu Ibrahim berkata, "Permintaan kalian itu tidak 
ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada Musa As, sesungguhnya 
Allah telah berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang 
sesungguhnya." Musa AS kemudian berkata, 'Permintaan kalian itu 
tidak ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada Isa, sesungguhnya 
dia dapat menyembuhkan yang buta dan kusta, serta dapat 
menghidupkan yang mati.” Isa kemudian berkata, “Permintaan kalian itu 
tidak ada padaku. Akan tetapi, pergilah kalian kepada pemimpin anak- 
cucu Adam, sesungguhnya dia adalah orang pertama yang tanahnya 
(makam) akan dibongkar pada hari kiamat. Pergilah kalian kepada 
Muhammad, karena dia dapat memintakan syafaat kepada Tuhan kalian 
untuk kalian. ' 


Rasulullah bersabda, “Dia (Muhammad) kemudian pergi, lalu 
Jibril AS datang kepada Tuhannya. Allah kemudian berfirman (kepada 
Jibril), “Berilah izin kepadanya (Muhammad), dan gembirakanlah dia 


3,” 


dengan surga'. 


Rasulullah bersabda, “Jibril kemudian pergi membawa 
Muhammad, lalu Muhammad tersungkur bersujud kira-kira satu Jum'at. 
Allah kemudian berfirman, “Angkatlah kepalamu, wahai Muhammad. 
Katakanlah niscaya Dia mendengarkan, dan mintalah syafaat niscaya 
engkau akan diberikan syafaat '.” 


Rasulullah besabda, “Dia (Muhammad) kemudian mengangkat 
kepalanya. (Namun) jika dia melihat Tuhannya, maka dia pun tersungkur 
bersujud kira-kira satu jum'at yang lain. Allah kemudian berfirman, 
'Angkatlah kepalamu, dan katakanlah niscaya Dia mendengarkan, dan 
mintalah syafaat niscaya engkau akan diberikan syafaat.” 


Rasulullah bersabda, “Dia (Muhammad) kemudian pergi untuk 
bersujud. Jibril kemudian memegang kedua bahunya, lalu Allah 
menganugerahkan sesuatu kepadanya dari doa(nya) yang tidak pernah 
dianugerahkan kepada seorang manusia pun. Dia (Muhammad) berkata, 
“Aduhai Tuhanku, Engkau telah menjadikan aku sebagai pemimpin anak- 
cucu Adam dengan tiada kesombongan, dan (juga sebagai) orang 
pertama yang tanahnya (makam) akan dibongkar pada hari kiamat 
dengan tiada kesombongan, hingga Dia benar-benar mengembalikan 


Musnad Imam Ahmad — RU | 


telaga untukku yang lebih luas dari apa yang ada di antara Shana'a dan 
Ailah.' Lalu dikatakan, 'Serulah (oleh kalian) para shiddigin, karena 
mereka dapat memberikan. ' Lalu dikatakan, “Serulah (oleh kalian) para 
Nabi'.” 


Rasulullah bersabda, “Lalu (ada) nabi yang datang bersama 
kelompoknya, (ada) nabi yang datang bersama lima dan tujuh orang, 
dan (ada pula) nabi yang datang tanpa bersama seorang pun. Lalu 
dikatakan, 'Serulah (oleh kalian) para syuhada, (karena) mereka dapat 


,” 


memberikan syafaat kepada orang yang mereka kehendaki '. 


Rasulullah bersabda, “Ternyata para syuhada itu dapat melakukan 
hal tersebut (memberikan syafaat) kepada orang yang mereka 
kehendaki.” 


Rasulullah bersabda, “Allah berfirman, “Aku adalah yang Paling 
pengasih di antara para pengasih. Masuklah ke dalam surga-Ku (wahai) 
orang yang tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu'” Rasulullah 
bersabda, “Mereka kemudian masuk ke dalam surga.” Rasulullah 
bersabda, “Allah berfirman, “Lihatlah (oleh kalian) di dalam neraka, 
apakah kalian menemukan seseorang yang pernah mengerjakan 
kebaikan (walau) sekali pun? '.” Rasulullah bersabda, “Mereka kemudian 
menemukan seorang lelaki di dalam neraka, kemudian Allah bertanya 
kepadanya, “Apakah engkau pernah mengerjakan kebaikan (walau) 
sekali pun?” Lelaki itu menjawab, “Tidak, hanya saja aku pernah 
memaafkan orang-orang dalam jual beli.' Allah lalu berfirman, 
'Maafkanlah hamba-Ku seperti maafnya kepada hamba-hamba-Ku.' 
Mereka kemudian mengeluarkan seorang lelaki (yang lain) dari dalam 
neraka. Allah bertanya kepada lelaki itu, “Apakah engkau pernah 
mengerjakan kebaikan (walau) sekali pun?' Lelaki itu menjawab, Tidak, 
hanya saja aku pernah memerintahkan anakku agar mereka membakarku 
dengan api jika aku mati, kemudian menumbukku, hingga ketika aku 
menjadi seperti celak, mereka harus membawaku ke laut, kemudian 
menebarkan aku bersama angin. Demi Allah, (dengan begitu) tidak akan 
dapat menguasaiku Tuhan semesta alam, untuk selama-lamanya. ' Allah 
berfirman, “Mengapa engkau melakukan itu?” Lelaki itu menjawab, 
“Karena (aku merasa) takut kepada-Mu'.” 


Rasulullah bersabda, “Allah kemudian berfirman, “Carilah Raja 
yang paling agung di antara para raja. Sesungguhnya bagimu raja 


— Musnad Imam Ahmad 


seperti-Nya, dan sepuluh raja seperti-Nya.' Lelaki itu berkata, “Mengapa 
engkau mengolok-olok aku, padahal Engkaulah Raja itu.” Rasulullah 
bersabda, “Itulah yang membuatku tertawa pada waktu Dhuha." 5 


Fan £3 9. 0- Mo. 4 aa 20 4 


:JB cah laa Gn) SR oa -JG ai ij ta Eat Pa 


Pe Es 


S1 on KU HB da Ki IU ae Gi Je Es 
sik Di SA Ab dua la Sh yaa AN un KE 
Aa Sy Kapas NN KAS AN Said Gi 6 HAN 
Ke Ipa AL Jb sp Pe Babi (Sp AMI Ai 
An mann pat Yg Kendi G1 Ga Di Oa lo da An 
LI Tak Jai Up Da 5 KG nah -JG (Gin HAN 


OLI Tina DASI Op DASI 


Cc - 


16. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Zuhair (Abu Mu'awiyah) menceritakan kepada kami, dia berkata: Isma'il 
bin Abu Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Oais 


88 Ganadnya shahih. Abu Na'amah adalah Amru binIsa bin Suwaid. Dia itu 
Tsigah. Abu Hunadah Al Adawi. Ibnu Sa'd berkata (tentangnya), “Dia dikenal 
sedikit meriwayatkan hadits.” 

Walana Al Adawi adalah Walana bin Baihas atau Ibnu Ourafah. Dikatakan 
dalam Lisan Al Mizan, “Dia (Walana) meriwayatkan hadits syafa”ah dari 
Hudzaifah dari Abu Bakar secara panjang.” Ad-Daruguthni berkata dalam A/ 
lal, “Dia itu tidak terkenal, dan hadits tersebut tidak tsabit.” Demikianlah 
yang dia katakan. Sementara itu Yahya bin Ma'in berkata, “Dia adlaah orang 
Bashrah yang tsigah.” Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsugat atau 
mencantumkan haditsnya dalam shahih—nya. Aku (Muhagig) berkata, 
“Demikian juga Abu Awanah pun mengeluarkannya, dan dia sesuai dengan 
Muslim dari tambahannya.” 

Muhagig berkata, “Bukhari pernah menyinggung haditsnya ini dalam At-Tarikh 
Al Kabir 4/2/185, dan dia menyebutkannya dari Ibnu Al Madini, dari Rawwah 
bin Ubadah, dari Amru bin Isa, dari Bara" bin Naufal, dari Walana. Ad-Dulabi 
juga meriwayatkannya dalam Al Kuna 2/155/156 dari jalur Nadhr bin Syumail 
dari Abu Na'amah. Lihat hadits Ibnu Abbas (2546) yang mengandung 
pengertian seperti pengertian hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar RA berdiri lalu 
memanjatkan puji-pujian kepada Allah dan menyanjung-Nya. Dia 
kemudian berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya kalian pernah 
membaca ayat ini: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, 
fiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila 
kamu telah mendapat petunjuk .... sampai akhir ayat.' (Os. Al Maa'idah 
(SJ: 105) Namun kalian menempatkan ayat itu pada selain tempatnya. 
Padahal, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya apabila manusia melihat suatu kemungkaran 
namun dia tidak merubahnya, maka itu lebih mendekatkan Allah untuk 
menimpakan hukuman-Nya kepada mereka.” Oais berkata: Aku juga 
pernah mendengar Abu Bakar RA berkata, “Wahai manusia, jauhilah 
dusta, (karena) sesungguhnya dusta itu dapat menjauhkan keimanan. ” ii 


- Mn MP ON DNA 
SIB ab H1 In GA Ide Kab WAS 1JU bla Wae —NV 

2 an ena lusa o “ 90. ora 20. 
kan 13 3 2 38 — ne UN p Pr 16 e., pa Dog ae PRA Gi 
Io AI Sg) SP 2 Kama IG il SP Haag Jaa la 
Lg. - s£ 2 aa 203 Pa 25 A4 Z “ Ao. 2 g L 9. - ot 
JA alih JIN AE pel ade Al elo Al Jan (B :JB lag ads 


daa aa 2 Pa TN TPP, 8 .0 0 Aoote Se 2 ni nd 
Sg Ed Uang al & UP dikalh S0) IU SN 
sotTapi LT eat 3 ane Aan An aa PO GULA AAU 
SPd B3 EL AI Ul GI Gd Uang pi aa Bh DASI 
“ “ Ka mt apa 23 na . - Lo. 8 L.. - 
V3 AGV) LAB Yy J8 3 GERAI La US ES ca Di Jr 
F0 Tara Pe 2 Dn ee 

MAL BI CS Aan YG eat 

17. Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Khumair mengabarkan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sulaim bin Amir —seorang lelaki 


dari Himyar— menceritakan dari Ausath bin Isma'il bin Ausath Al 
Bajali, dimana Ausath bin Isma'il menceritakan dari Abu Bakar bahwa 


8 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah perpanjangan dari hadits nomor 1. 


— Musnad Imam Ahmad 


dirinya (Awsath) pernah mendengar Abu Bakar berkata ketika Rasulullah 
SAW wafat: Rasulullah SAW pernah berdiri di tempat berdiriku ini pada 
tahun pertama kemudian beliau menangis lalu bersabda. “Tetapilah 
kejujuran, karena kejujuran itu bersama kebajikan, dan keduanya berada 
di dalam surga. Jauhilah dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan, 
dan keduanya berada di dalam neraka. Mintalah kalian keselamatan 
kepada Allah. (Karena) sesungguhnya seorang lelaki tidak akan 
diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan daripada 
keselamatan.” Kemudian beliau bersabda lagi, “Janganlah kalian saling 
memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling 
mendengki. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” 2 


3. 
8 


ga kp 3 XS un 5415 SS Hp F1) tri :JB Olis am -YA 
Ki fodan e SA NI G3 JB Kab ae op ah 
Pj OIKO :JG3 RAP Aging IP AS ala JG Na ng 
aah Tong jan An Jo Kah An Sudi uh 
Pi) Sa AA & DL ap KM GAIG :JG Ea S5 
de Apa KE Y, Jai of en ag Ke 
die Ko Ip Oi Ale Ad, IE) 8539! mete La pi 
S3 Ka WI Ka King ts AI SM GI) 2JU ag 
Nai Ega ale Je A1 5 OA Se Ia, Ot 
BP SP ABI » AI li NY) HA le 

n Ai nga La debat AR J3 6 


18. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari Daud bin Abdullah Al Audiy, dari 
Humaid bin Abdurrahman, dia berkata, “Rasulullah meninggal dunia saat 


9 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 1. Lihat 
' juga hadits nomor 10. 


Musnad Imam Ahmad — B3 


Abu Bakar berada di suatu wilayah Madinah.” Humaid bin Abdurrahman 
berkata, “Abu Bakar kemudian datang, membuka wajah Rasulullah, 
menciumnya, dan berkata, “Tebusanmu adalah ayahku dan ibuku. 
Alangkah baiknya engkau dalam keadaan hidup dan mati. Muhammad 
SAW telah meninggal dunia, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dia kemudian 


menceritakan hadits itu”. 


Humaid bin Abdurrahman berkata, “Abu Bakar dan Umar 
kemudian pergi seraya saling membantah, hingga mereka mendatangi 
mereka (orang-orang Anshar). Abu Bakar kemudian berbicara, dan dia 
tidak meninggalkan sesuatu yang diturunkan kepada kaum Anshar dan 
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang mereka kecuali 
menyebutkannya. Abu Bakar berkata: Sesungguhnya kalian telah 
mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Seandainya 
(seluruh manusia) mengarungi suatu lembah, sementara orang-orang 
Anshar mengarungi lembah (yang lain), niscaya aku akan mengarungi 
lembah orang-orang Anshar'. Sesungguhnya engkau telah mengetahui, 
wahai Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda saat engkau 
sedang tidak melakukan apa-apa, “Orang-orang Ouraisy adalah 
pemimpin dalam urusan ini. Orang yang berbakti di antara manusia 
akan mengikuti orang yang berbakti di antara orang-orang Ouraisy, dan 
orang yang durhaka di antara mereka (manusia) akan mengikuti orang 
yang durhaka di antara orang-orang Ouraisy”.” Humaid berkata, “Sa'ad 
kemudian berkata kepada Abu Bakar, “Engkau benar, kami adalah para 
menteri, sedang kalian adalah para pemimpin. ” sh 


4 
#58. 


Pa 1IG at 23 Bika Gi HIGH 21 de GAS —1A 
Kd Aa Ia Sab pa Pi 


na Sa Pan an SA uan Ke aa 
Iya BB Oya P9 SE pan NS gl Una 1JU Gak 


9!  Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi'). Sebab Humaid bin Abdurrahman 
Al Himyari, seorang tabi'in yang £sigah, meriwayatkan dari orang-orang seperti 
Abu Hurairah, Abu Bakrah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Ibnu Sa'ad juga 
menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib. Namun di sini 
tidak dijelaskan siapa yang menceritakan hadits ini kepadanya. Sementara yang 
pasti, dia tidak mengalami peristiwa wafatnya Rasululiah, peristiwa Sagifah, 
dan pembaiatan Abu Bakar. 


— Musnad Imam Ahmad 


AG JB MI Gi dea di 
Ning Demi Pin N aa SAN aa Ge AR ea Las 523 
Gl yan G JAR add 13 JO Wap B3 AN IE In) 1d Sip 


- ii 8. £ .. 

(SG UI Jasa JS) 1JU 

19. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dia berkata: Athaf 

bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Seorang lelaki dari 
penduduk Bashrah menceritakan kepadaku dari Thalhah bin Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shidig, dari ayahnya, dia berkata: Aku 
mendengar ayahku menceritakan bahwa ayahnya pernah mendengar Abu 
Bakar berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah, (apakah) pekerjaan itu atas sesuatu yang telah diselesaikan, 
ataukah atas suatu perkara yang dilewati?” Rasulullah menjawab, 
“Melainkan atas suatu perkara yang telah diselesaikan.” Aku berkata, 
“Lalu, untuk apa kita beramal, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Setiap 


Sesuatu dimudahkan menurut penciptaannya'. " se 


ba at 3 03 LA 0, . Eu 5 La “4 K6 

0 A, . 7 F “. 7. p? PI . . Ati 6 £ o . o£ . ta 2 . 

HPN Ch OLS Ii OKE pala AN kl Jl Sa JAAYI a Jar3 
» . : 2. # . . . 


2 7 2.33 La Na Par A €, . 3 Lo. 2 - “g in 5 
SA ie ey Ale Al eko Gal eloual Ga Ye) Ol Hun) 
£ : Tana 0 - o rn Be ore - NN . ore 4 "5 
OK JB Ml ma 3S» ads rta ang ade al lo 


. 
. 


S1 (pn ab da A MEN 2 el Jb 3 AG LES ea 


da Laka GAB Je op Rnb UB AN ya) Si 
a33 Aa ta EP EX Rn P3 Pa Manda 3 Us PG Pada 
EA ooh KN 3 KU Ap Ja HI GE 3 


P4 


KA ab apa ab KR ba Ia AL 


92 Sanadnya lemah, sebab orang Bashrah yang dirwiyatkan oleh “Athaf bin Khalid 
itu tidak diketahui. Lihat hadits yang akan datang pada nomor 184 dan 196. 
Hadits itu terdapat dalam Tafsir Ibnu Katsir 9/221. 


Musnad Imam Ahmad — 


oJ 2... - - . . - . . PA PON PAKAN TO 
UB 2G SES IE BLS SAN US PMI Ae 5 bb as Ula 
Ha ai - Saba PPAP Pa NN 3 - yana read 
JB ea aa GS GS, Ulas DI Aly udi Has Jis Kelas 
3 ." PA LP - sb 2 au LS ena KA se Bt PA Pa Ap bed 
ok GX 2 Pal Jb en Yg Sip UR ga uan, "J3 
Me se AE aa Sau an TS mak Da LN Ih 
SI ep) Ole JB YA UU Jari adas Gp S3 33 UNAS 3 
CA ae... PA DAH HI Da aka or 4 2 T Pada, Ge a ? Z0. 
Ida al ed Ol Ja gelang ala AI elo Ani Jeng PMI Ip Tas 

. 03. ed 3 Pan . ik . . 2... (3 
sei UB al LB IS ab 3 IL 3: ds 


. . ox 


. 3 N . P . .. 2... 3 - 
Ki Im CA In) GG dab apa Aa Aa ii 
9. 0 3 CE 5 sa mh ., 3 3 3 Lae. 05. 
BI K3 20 an) AE Io MI Ih) JB KASI 
Mim Da IE SP At 2 ap nga 
20. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'aib 
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: seorang lelaki dari 
kalangan Anshar, yaitu dari kalangan ahli fikih, mengabarkan kepadaku 
bahwa dirinya pernah mendengar Utsman bin Affan RA bercerita: 


"Sesungguhnya ada beberapa orang sahabat Nabi yang bersedih saat 
Beliau meninggal dunia, hingga sebagian dari mereka hampir was-was.” 


Utsman berkata, “Aku adalah sebagian dari mereka. Ketika aku 
sedang duduk di bawah naungan batang kurma dari beberapa batang 
kurma. Umar RA kemudian melintasiku dan mengucapkan salam 
kepadaku, namun aku tidak merasakan dia melintas dan membacakan 
salam. Umar kemudian pergi hingga menemui Abu Bakar RA. Dia 
kemudian berkata kapada Abu Bakar, “(Ada) sesuatu yang akan 
membuatmu heran, bahwa sesungguhnya aku telah melintasi Utsman dan 
mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku.' 
Umar dan Abu Bakar menghadap ke wilayah Abu Bakar, hingga 
keduanya mengucapkan salam kepadaku. Abu Bakar kemudian berkata, 
“Saudaramu Umar mendatangiku, lalu dia menceritakan bahwa dirinya 
melintasimu dan mengucapkan salam, namun engkau tidak menjawab 
salamnya. Apa yang mendorongmu melakukan itu?” Aku menjawab, 
“Aku tidak melakukan itu.' Umar berkata, “Benar, demi Allah, 
sesungguhnya engkau telah melakukan itu. Akan tetapi itu adalah 


— Musnad Imam Ahmad 


kesombongan kalian, wahai Bani Umayah.” Aku berkata, “Demi Allah, 
aku tidak merasakan engkau pernah melintas dan mengucapkan salam. 
Abu Bakar berkata, “Utsman benar. Ada sesuatu yang telah 
memalingkanmu dari itu? Aku menjawab, “Ya. Abu Bakar berkata, 
“Apa itu?'. 

Utsman berkata: Aku menjawab, “Allah telah memanggil Nabi-Nya 
sebelum kita bertanya kepadanya tentang penyelamat dalam urusan ini. 
Abu Bakar menjawab, “Aku telah bertanya kepada beliau tentang hal itu. 
Aku berdiri menghampiri Abu Bakar, kemudian berkata kepadanya, 
“Demi ayah dan ibuku yang aku jadikan sebagai tebusanmu, engkau lebih 
berhak terhadapnya.” Abu Bakar menjawab, “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah, Apa yang dapat menyelamatkan dalam urusan ini?, 
Rasulullah SAW menjawab: Barangsiapa yang menerima dariku kalimat 
yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, lalu dia mengembalikannya 


kepadaku, maka kalimat itulah yang dapat menyelamatkannya '.” 2 


0 sp an z Ot e Goo (3 2... te "0, 
Si BPA BR PP GA PAP er Ta 
- 2. - - - - s 


5 

KI D5 daa Ku kuat, buy Ang daa 
tt pada AG Us Inah Al Ia 3 tb ah da Sa 
ai dn BN Le JUB WA an basi 23, 
Una pAaas Ea Sg ye 


. 


93 Sanadnya dha'if, sebab sosok lelaki Anshar yang diriwayatkan oleh Zuhri itu 
tidak diketahui. 
Al 'Ubiyyah adalah kesombongan. Al “Ubiyyah dapat dibaca dengan dhamah 
huruf ain (Al “Ubiyyah) atau dengan fathah huruf ain (Al 'Abiyah), serta baa" 
yang dikasrahkan dan ya' yang difathahkan serta bertasydid. Lihat An-Nihaayah 
dan Al Lisan pada materi 'ababa. 


Musnad Imam Ahmad — 


21. Yazid bin Abdu Rabbih menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Bagiyah bin Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: seorang 
kakek dari suku Ouraisy menceritakan kepadaku dari Raja bin Haywah, 
dari Junadah bin Abu 'Umayah, dari Yazid bin Abu Sufyan, dia berkata: 
Abu Bakar berkata kepadaku ketika dia mengutusku ke Syam, “Wahai 
Yazid, sesungguhnya engkau mempunyai kerabat yang mungkin bagimu 
untuk memberikan mereka kepemimpinan, dan itulah hal terbesar yang 
aku takuti padamu. (Sebab), sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Barangsiapa yang menjabat sesuatu dari urusan kaum 
muslimin, kemudian dia menunjuk seseorang sebagai pemimpin mereka 
karena kecintaan, maka baginya laknat Allah, dan Allah tidak akan 
menerima amal wajib dan amal sunnahf(nya), hingga Dia 
memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Barangsiapa yang 
memberikan zona larangan Allah kepada seseorang, maka sesungguhnya 
dia telah melanggar sesuatu dalam zona larangan Allah dengan tanpa 
hak, dan baginya laknat Allah.” Atau beliau bersabda: “Maka terbebas 


darinya perlindungan Allah SWT”. 


AS die JB Goa Gas S3 J6 ai ai la Bab 1 
da oh du bb oki 
PS Abay ia Ti Dog ASI Sain Cb) tel 
BP IR al DAA oa Je sb ce pai ca 
AB BP in Gang KO IE Ci ai IS 
Pena SL .ya wang sa dat Ja 
22. Hasyim bin Oasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Mas'udi menceritakan kepada kami, dia berkata: Bukair bin Akhnas 
menceritakan kepadaku dari seseorang, dari Abu Bakar Ash-Shidig, dia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku diberikan tujuh puluh ribu 
(orang) yang akan masuk surga dengan tanpa hisab. Wajah mereka 


4  Sanadnya dha'if. Karena syaikh Ouraisy yang diriwayatkan oleh Bagiyah itu 
tidak diketahui. 


— Musnad Imam Ahmad 


seperti bulan pada malam purnama, dan hati mereka (seperti) hati 
seorang lelaki. Aku kemudian meminta tambahan kepada Tuhanku, lalu 
dia menambahiku (dengan memberikan) setiap satu orang tujuh puluh 
ribu (orang).” Abu Bakar RA berkata, “Aku melihat itu datang kepada 
penghuni kampung dan mengenai (mereka) dari sisi-sisi lembah.” 


- 
Joe ea 


NI AE pera Mi Up lab 1 ARP AG Ci NY 
1 . Mat nga HB AT Ma OK yg Aa . Pd . 3... 
IN ke Sya JB Ai SE Tea JB AS oi YP Jala YP 
-$ 5 PAN end 5 An YP Ka 2 Pn 
(EA d4 Ga le ya Jin 0) ily ala 
23. Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami dari Ziyad 
Al Jashshah, dari Ali bin Zaid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia (Ibnu 
Umar) berkata: Aku mendengar Abu Bakar berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan keburukan, maka dia akan 
dibalas dengan keburukan (serupa) di dunia'. sii 


2... 2... z “3, D5 “3. 
"A3 Ol JB :JU had Ss sd BI5 Legian Ud —Y 4 
SP KE Pem Ts 2... & PR 0, - aa kg . .. 
MI We ME ala Dea JP MAN IR SA 
Sa hh 2 MA AN Kn —X 2... Dea 2 
IN io Ja Gi Sab pang HE lo AI lau Ip Ne) 


E 032 o- — 


P3 TA 2 “3 & & . 0-43 P. : : & 0. 2. PA Pa e. 
CS role JB buaya yh ol (Hn 5 ads Ny Hey ads 


f 


» CG 


UN ea Aa SU ea 

24. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Shalih, dia (shalih) berkata: Ibnu Syihab berkata: Seorang 
lelaki dari kaum Anshar yang tidak disangsikan mengabarkan kepadaku 


95 Sanadnya dha'if, karena orang yang diriwayatkan oleh Bukair bin Al Akhnas 
tidak diketahui. Al Mas'udi dalam sanad ini adalah Abdurrahman bin Abdullah 
bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud Al Kufi. Lihat Majma' Az-Zawa'id 10/410, 
dan lihat pula hadits mendatang nomor 1706. 

96 Sanadnya dha'if. Ziyad bin Abu Ziyad Al Jashshah itu dha'if sekali, dan dia 
bukan apa-apa. Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad'an. Namun dalam () ditetapkan 
“Ali bin Abu Zaid”, dan itu adalah keliru. Lihat Ad-Durr Al Mantsur 2/226. 


Musnad Imam Ahmad — ka 


bahwa dia mendengar Utsman bin Affan bercerita: “Sesungguhnya ada 
beberapa orang lelaki dari sahabat Nabi yang merasa sedih saat beliau 
meninggal dunia, hingga sebagian dari mereka nyaris menjadi was-was.” 
Utsman berkata,. “Aku adalah sebagian dari mereka.” Dia kemudian 
menyebutkan pengertian hadits Abu Al Yaman dari Syu'aib di atas.” 


» ?, . 3 7, 

KA SA JB Il Lp ai ES 1G Lajang Cis —yo 

“ x " 2 8 Eta 9. x a.. ana 1 s4 3. BL... .. 
“ Do an SM 0) nana Ol AN Ye PA 


5: Pit NN rta 4 2, , . - aa o.-. PA 
KRI Aa Ale ole AN Iya Hi Tabb oi Ap nh 
ee P 0... Bk Ie ing 2 Hat aan Ran 0 - 
Ugalan Ud pi OI elang ed elo AN gang 25) In AS 
. ks A3 .. TG Xx San 0 AA 2 1 5 P4 Pa 
Sa ada call AI pal Wa pelag dle AI Gala Al Iyan BF Ca 


nj ata 3 P - Pa Pn AA A4 2, y . 5 2. .- A £ 5 
SF OP Ny JB eh IE oi Se) Ol KE 3 


NG . or tah 25 y . na .... LAU and st ket . 18 ae Pad . 
ang ale lo AN Sya 20) Ia G1 SY LG pelia 
Men aa Pan PET AN SA Pagar Ta ne “3 0 
BF ai KU JUS ESA Gn) Rab LAS SIM ep Ha 
HA ot Tan era ai Dan GA Naa tara Mat SMA Me NA 
KI Ga SNN DAS C3 Ga play MPA Gllo Al Sya) 
Ae ore Aa 5 y 2 & Tn 13 : . or ie Te £ - or. — 
Eng ale Al Ito Al Iyan) OS EL SE TI 2S) II Ye 


“3g 2 #8. 05 0 Le Mena 2 .. . Ni 2 Bea 
UB Kail Ot At La UB SG SA lh aa Ya JS 
Jo BE B2 ore Ai beo IN 40 n Se elo at 23 II 
£ Ta AR” Na HN TN TEA SN NTP Pa NO SPd PEN TU Aa 
& Bl Sya) SA0 Lam 2JUG AE SI Gb) AS Uagama A3) 


BIT TSI Oh LA GA ap MA Go BS pl dia 


MI 3 Ie ag 
"1 Sanadnya lemah, sebab orang Anshar itu tidak jelas/tidak diketahui. Hadits 


tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 20 di atas. 


(2227 — Musnad Imam Ahmad 


25. Ya'gub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku 
menceritakan kepada kami dari Shalih, dia (Shalih) berkata: Ibnu Syihab 
berkata: Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah, isteri 
Nabi SAW, mengabarkan kepadanya: Bahwa Fatimah puteri Rasulullah 
meminta kepada Abu Bakar —setelah Rasulullah wafat— agar dia 
membagikan hak warisnya dari apa-apa yang Rasulullah tinggalkan, yaitu 
berupa harta fai" yang Allah berikan kepadanya. (Namun) Abu Bakar 
berkata kepadanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Kami 
tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah”. Fatimah 
marah lalu dia meninggalkan Abu Bakar. Tidak henti-hentinya dia 
menjauhi Abu Bakar, hingga dia meninggal dunia. Urwah bin Zubair 
berkata, “Fatimah hidup selama enam bulan setelah Rasulullah SAW 
wafat. Urwah bin Zubair berkata, “Fatimah meminta bagiannya kepada 
Abu Bakar dari apa-apa yang Rasulullah tinggalkan, yaitu berupa 
(peninggalan) di Khaibar, Fidak, dan sedekahnya di Madinah. Namun 
Abu Bakar enggan untuk memberikan itu kepadanya. Dia berkata, “Aku 
bukanlah orang yang akan meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan 
Rasulullah, kecuali aku akan melakukannya. Sesungguhnya aku takut 
akan menjadi menyimpang jika aku meninggalkan sesuatu dari urusan 
beliau. Adapun sedekah Rasulullah di Madinah, Umar memberikannya 
kepada Ali dan Abbas, namun Ali menguasainya. Adapun Khaibar dan 
Fidak, Umar mempertahakan keduanya. Dia berkata, “Keduanya adalah 
sedekah Rasulullah yang telah menjadi haknya, yang kalian telah berikan 
kepadanya dan wakil-wakilnya.' Umar memberikan keduanya kepada 
orang yang mengurusnya.” 


Urwah bin Zubair berkata, “Itulah yang terjadi pada keduanya pada 


4. 
3 aa DOS done ah 


1G Kalla Lp BUS ASAS YG OUEY Ganga Gl Ca Udan YA 

o Lek ee Le na 0 BA 0 “3 - o- 0 8 
p A # re. £ 0 Te 

Pak BEAN go) Sp HI Nia 


- 


2... 


98 Sanadnya shahih. Ya'gub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Shalih adalah Ibnu Kaisan Al Madini. Hadits 
itu merupakan perpanjangan dari hadits nomor 9. Lihat juga hadits nomor 14. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pena HP Late 
JAN ialas AI Hah Ay AI Hina Cai) 


. 


dpat To Ih A35 HERAN (3) SU J3 


26. Hasan bin Musa dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
Ali bin Zaid, dari Gasim bin Muhammad, dari Aisyah RA, bahwa dirinya 
menirukan bait (syair berikut) ini ketika Abu Bakar RA memutuskan: 

Dan (orang) putih yang meminta hujan dengan dirinya # Dia 
menyayangi anak yatim dan melindungi para janda. 

Abu Bakar berkata, “Itulah, demi Allah, seorang Rasulullah 
SAW.” 


of Ai -JG SAI SA -JG an Sis ANY 
ia Je Mora AA day da WA Oa 


La 
00 


Ba Jaa Ip ban kn gn KA Si, 
3 Tea Sana IE 3 d MORE NT an 
Ti lg in AP NP AR aa INN NG) da Lag 


| 


Na, 


27. Abdurrazag menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij 
mengabarkan kepadaku, dia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku 
bahwa para sahabat Nabi SAW tidak tahu dimana mereka akan 
memakamkan beliau, hingga Abu Bakar berkata: Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang nabi tidak akan dikubur kecuali di 
tempat dia meninggal dunia.” Mereka kemudian mengangkat tempat 
tidur beliau dan memakamkan beliau di bawah tempat tidurnya.”" 


?  Sanadnya shahih. Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad'an, dan dia itu tsigah. 

100 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Ibnu Juraij adalah Abdul Mulk 
bin Abdul Aziz bin Juraij, sedangkan ayah Abdul Aziz (Juraij) adalah orang 
belakangan yang tidak mengalami kisah itu, dan dia juga rancu dalam 
mendengarnya dari Aisyah. Oleh karena itu, akan lebih utama jika dia tidak 
mendengarnya dari Abu Bakar. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ke Pa 


Ke ye du FA J6 laa KA —YA 
Kn Os 
Par Ta An ba ana 


s F3 - 
Y JA AK Sp (UD adi al Ah AI Ji) 200 Pat 
CP ge CN EN Batin a aAkA PAS 
28. Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Abu Habib 
menceritakan kepadaku dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amru Al 
Ash, dari Abu Bakar Ash-Shidig, bahwa dirinya bekata kepada 
Rasulullah SAW: Ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang dapat aku baca 
dalam shalatku. Beliau bersabda, “Katakanlah, “Ya Allah, sesungguhnya 
aku telah menganiaya diriku dengan penganiayaan yang banyak, 
sementara tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka, 
ampunilah aku dengan pengampunan dari sisi-Mu dan kasihanilah aku. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'. 2G 


2 se No 5 Apar 


29. Hamad bin Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il mengabarkan kepada kami dari Oais, dia berkata: Abu Bakar 
berdiri kemudian memuji Allah dan menyanjung-Nya. Dia kemudian 
berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini: “Hai 


I0l Sanadnya shahih. Hajjaj adalah Ibnu Muhammad Al Mashishi. Laits adalah 
Laits bin Sa'd. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 8. 


Musnad Imam Ahmad — (225) 


orang-orang yang beriman, jagalah dirimu .... sampai akhir ayat' (Os. 
Al Maa'idah (SJ: 105) Sesungguhnya jika manusia pernah melihat orang 
yang zhalim, kemudian mereka tidak menghukumnya dengan kedua 
tangannya, maka itu lebih mendekatkan Allah untuk menimpakan 
hukuman-Nya kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya manusia'.” —suatu 


kali dia berkata: Sesungguhnya kita pernah mendengar Rasulullah." 2 


. 8.9 2 9 


Bob Gi hg BAL ra 
eh Pe pangan Kibur 
BI Jo Ya AS YSS NN Gp ah gi DN sia 


Bp ca 2 dua 155 ma 23 & da Cina S5 maa 
Malin di ni alas ag Pr MAh 3 sa ST, 
30. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Oais bin Abu 
Hazim, dari Abu Bakar Ash-Shidig, dia berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kalian membaca ayat ini: “Hai orang-orang yang beriman, 
jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat 
kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. ' (Os. Al Maa'idah (SJ: 
105) Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
Sesungguhnya jika manusia pernah melihat orang yang zhalim, 
kemudian mereka tidak menghukumnya dengan kedua tangannya, maka 
itu lebih mendekatkan Allah untuk menimpakan hukuman-Nya kepada 
mereka”. 


102 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 1 dan 
ringkasan dari hadits nomor 16/ 
103 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


:YG RT epama ap s Flaa Tar JB bayi Tata - 
Te Ko pe AP In aj gila Ki II AL AA Nge apa 
Bi Jo Ta YG 3 Yy J8 al 


31. Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam 
mengabarkan kepada kami dari Fargad As-Sabakhi dan Affan, keduanya 
berkata: Murrah At-Thayyib menceritakan kepada kami dari Abu Bakar 
Ash-Shidig RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak akan masuk 
surga orang yang jelek perangai(nya). nang 


aa Pt 


as ap gi Sao Val Ona dng Gabe NY 
o- 3 £.. L33 0. 8 
Je Nu SG Gila Si Gp sean GA PA 


. 8 - 


TAN H5 Im 9 La PK) Ie ah da 
Gan pbiy dn pet GI pak 2 jet tgh AS 


32. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Shadagah bin 
Musa mengabarkan kepada kami dari Fargad As-Sabakhi, dari Murrah 
Ath-Thayyib, dari Abu Bakar Ash-Shidig RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda "Tidak akan masuk surga orang yang kikir, orang yang suka 
menipu, orang yang suka berkhianat, dan orang yang buruk 
perangailnya). Orang yang pertama mengetuk pintu surga adalah orang 


14 Sanadnya dha'if, karena Fargad As-Sabakhi itu dha'if. Hadits tersebut adalah 
ringkasan dari hadits nomor 13. Dalam bentuk sanad ini ada kerancuan yang 
harus dijelaskan. Perlu diketahui bahwa Affan adalah Ibnu Muslim Ash-Shafar. 
Dia adalah guru Ahmad bin Hanbal dan Murid Hammam bin Yahya. 

Jadi, yang dimaksud bukanlah seperti yang tergambar dari redaksi sanad di atas: 
dimana Hammam meriwayatkan hadits itu dari Fargad As-Sabakhi dan Affan 
secara bersama-sama, dimana keduanya meriwayatkan dari Murrah. Sebab ini 
tidak masuk akal. 

Akan tetapi yang dimaksud adalah Affan diathafkan kepada Yazid. Jelasnya, 
Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin Harun dan Affan, 
keduanya (Yazid bin Harun dan Affan) meriwayatkan dari Hammam, dari 
Fargad As-Sabakhi. Jadi orang yang dimaksud pada “keduanya berkata? adalah 
Yazid dan Affan dalam riwayat mereka, bahwa Furgad berkata: Murrah 
menceritakan kepada kami. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang diperbudak jika dia taat kepada Allah dan taat kepada tuanya. Mai 


AN an yo. 38 


«£ 
Ne v ui L :J63 « ana jr AI Ii As d Lp 
AI Ig JAN Af 1 le AN Je & 1g Es 36 
aah DIAN Angan OS Sea Dea PENA Na PSA 
33. Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abu 
Arubah menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Mughirah 
bin Subai”, dari Amru bin Huraits, bahwa Abu Bakar Ash-Shidig RA 
sembuh dari sakitnya, lalu dia keluar menemui orang-orang dan meminta 
maaf atas sesuatu. Dia berkata, “Yang kami kehendaki hanyalah 
kebaikan.” Dia kemudian berkata, “Rasulullah pernah menceritakan 
kepada kami bahwa Dajal akan keluar dari kawasan yang disebut 
Khurasan. Dia diikuti oleh beberapa kaum seakan-akan wajah mereka 
adalah perisai besi yang ditempa.” 


& Ta aa Me ne anta 

#£ 0. 5 -0E 3 0 - PN nan LA ", 
KOP ef aa "JB aa JU3 « alay la le 
HA Ie 3 IE, CA Ah Ha 33 EA (3) gala 
SK Oia gais JI pe pb el 0 Po d5 Ol Us 


P4 


ag Kp IA DI Std jadi di SE IE ah & Pj 


108 Sanadnya lemah, seperti hadits sebelumnya. Hadits tersebut lebih panjang 
redaksinya daripada hadits sebelumnya. Lihat hadits mendatang pada nomor 75. 
106 Sanadnya shahih. Hadits tersebut perpanjangan dari hadits nomor 12. 


— Musnad Imam Ahmad 


? G. “ s 5 -8 . 2 ... 2. AN im 5... 3 ..0 
Sp tra dp aah SAE BM YP 
” 5 Pia . j 2 . 5 . Pe i 5. ? - 
V9 MAS V3 MAbUS Yy OI 9 Uang pm! aa Ab LSI, 

” 5. 4 SN Ie ane na AA 2 . . 

ds SAS Ula P3 bg pa Y, Sada 

34. Rauh menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dia (Yazid bin 
Khimyar) berkata: aku pernah mendengar (dari) Sulaim bin Amir, 
seorang lelaki dari penduduk Himsh dan pernah bertemu dengan para 
sahabat Rasulullah SAW. Suatu kali dia (Sulaim bin Amir) berkata: Aku 
pernah mendengar Ausath Al Bajali dari Abu Bakar Ash-Shidig RA, dia 
(Ausath Al Baji) berkata: Aku pernah mendengar Abu Bakar 
menceramahi orang-orang. Suatu kali dia (Sulaim bin Amir) berkata: 
ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya 


Rasulullah SAW pernah berdiri di tempat berdiriku ini pada tahun 
pertama.” 


Abu Bakar RA kemudian menangis. Dia berkata, “Aku memohon 
ampunan dan keselamatan kepada Allah. Sesungguhnya manusia itu tidak 
diberikan —setelah keyakinan— sesuatu yang lebih baik daripada 
keselamatan. Tetapilah kejujuran, karena kejujuran itu berada di dalam 
surga. Jauhilah dusta, karena dusta itu bersama dengan kedurhakaan, dan 
keduanya berada di dalam neraka. Janganlah kalian saling memboikot, 
saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah 
kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang telah 
diperintahkan Allah kepada kalian.” 


SP AGAN REA Gan GE KO ON At ae LA 3 YP ob 
Ip Cai ora Bag Of aga Say td aa Ie Se daa 
MEA An da ii 

35. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu 


17 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 17. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bakar (Ibnu Ayyasy) menceritakan kepada kami dari Ashim bin Zirr, dari 
Abdullah, bahwa Abu Bakar dan Umar menggembirakannya (dengan 
mengatakan) bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa 
yang membaca Al Our'an secara lembut sebagaimana ia diturunkan, 
maka hendaklah dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abd.” 


- 
2 eng 


HP BA YA 


- 2 oo So —  e. SE 0... 
8 3 Po ea “Man - na 0... Ba TA Una EN .e, 0 - Lot, 
EN Cb) ABS Yi LP Tale IE BNI YP Ja 

j i “ . # 4 6 5 Z ah . 3 . $ ot x 2 
MEI ab 1JM Ata plang MA Geo 
36. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar dan 
Yazid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari A'masy bin 
Ibrahim, dari Algamah, dari Umar bin Khaththab, dari Nabi SAW seperti 
hadits di atas. Dia berkata: lembut atau lunak.'” 


- 
Pa 


Anh 3 ph Ip ah ji Ip std Us 


oa £ 0 0. z 0 0 0. a31 £ ot. re 30 Ad 2... 
ng ega Maron Men gia S5 


LEO otg “Joe No ANE NA 0 0-3 0 G6. 3 0. 
Pa) Vol ana LI USA Gan Ole Ol pelan ya apr ur Kapan GP 

as 0G bt 5 P o Lg Pa P3 ore 4 ah y " - ", 
Ola Gel Una Umi IU Alay AP Al Ullo Ml Sya, Il 


(3 3 o3 aa . - 0. Pn P3 0 £ Joe A . . ee. e yag . 3 og 
OS) Is US os la 3 jas PM Al Ja Santo 
2 f 2 10 esa Cho an -. 5 s3. - 
Aa bo Ae SA Cp dub 

37. Abu Sa'id, mantan budak Bani Hasyim, menceritakan kepada 
kami, Abdul Aziz bin Muhammd dan Sa'id bin Salamah bin Abu Husam 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Abu Amru, dari Abu 
Huwairits, dari Muhammd bin Jubair bin Muth'im, bahwa Utsman RA 
berkata, “Aku pernah mendambakan bertanya kepada Rasulullah SAW, 


108 Sanadnya shahih. Ibnu Ummi Abd adalah Abdullah bin Mas'ud. 

109 Sanadnya shahih. Hadits tersebut bersumber dari Musnad Umar, bukan dari 
Musnad Abu Bakar. Hadits tersebut dicantumkan karena unsur keterlibatan, 
sebab hadits itu pengertiannya sama dengan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Apa yang menyelamatkan kami dari apa yang syetan benamkan dalam 
diri kami? Abu Bakar menjawab, “Aku pernah bertanya kepada beliau 
tentang hal itu. beliau menjawab, "Akan menyelamatkan kalian dari hal 
itu jika kalian mengatakan apa yang aku perintahkan kepada pamanku 
agar dia mengatakannya, namun dia tidak mengatakannya” 


36 . 


S Wa GA Pa PNG Jet B35 —YA 
» lg ae Ih IG AI GA Tea HA 
ah KA jus BUKAN, oa Sya oa NS Lai Pe, Ilang da 5) 2 AS Ag 
Un 
38. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari 
Hasan, bahwa Abu Bakar menceramahi orang-orang. Dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesunguhnya di 
dunia itu manusia tidak diberikan yang lebih baik daripada keyakinan 


dan keselamatan. Oleh karena itu, mohonlah kedua (hal itu) kepada 
Allah.” " 


£. 
. 13 7. 


o- “8 eta una 
aa in 1 3, Baba In ng af of ei 


JA Si ita WP NT EKA Jah ARI Hi ola 


H0 Sanadnya dha'if, karena terputus (Mungathi'). Sebab, Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im tidak pernah bertemu dengan Utsman. Amru bin Abu Amru adalah 
mantan budak Muthalib bin Abdullah bin Hanthab, dan dia itu tsigah.. Abul 
Huwairits adalah Abdurrahman bin Mu'awiyah bin Huwairits Al Anshari. Dia 
kacau dalam hadits tersebut. Namun yang kuat dia itu tsigah. Dia di-tsigah-kan 
oleh Yahya bin Ma'in, dan dia pun diriwayatkan oleh Syu'bah. 

NU Sanadnya lemah, karena terputus (Mungathi'). Hasan adalah orang Bashrah, 
dan dia tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Isma'il bin Ibrahim adalah 
Ibnu Aliyyah, yakni Ibnu Abid. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 BA ma JW le) LAN G3 Ih MK abah 
Sp SE PA dab sd Sd LS 2) Ka 
ag et Jo Ai IP Ab 4 slas #b Ui disi Sab 


39. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, dia berkata: Husein bin 
Abdullah menceritakan kepadaku dari Ikrimah mantan budak Ibnu 
Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika mereka (para sahabat) 
hendak memakamkan Rasulullah SAW, dan Abu Ubaidah Al Jarah 
menggali (makam) seperti galian penduduk Makkah, sedangkan Abu 
Thalhah Zaid bin Sahal menggali (makam seperti galian) penduduk 
Madinah —dimana dia membuat lubang lahad, maka Abbas memanggil 
dua orang lelaki, lalu dia berkata kepada salah satunya, “Pergilah kepada 
Abu Ubaidah,” dan berkata kepada yang lainnya, “Pergilah kepada Abu 
Thalhah”. Ya Allah, pilihlah untuk Rasulmu.” Ibnu Abbas berkata, 
“Sahabat Abu Thalhah kemudian menemui Abu Thalhah, lalu dia datang 
dengan Meme Anya, lalu dia membuat lubang lahad untuk Rasulullah 
SAW.” " 


AP ne aa Tanu TA NA atas —£ 
Te PA Be: Ia 2 
. Be ee . 1. 3D nge an 1d 
Ia SG Oa Ga LA GE gr A3 aa Ia PI 


3.3 aa 


AP P9 “3 


112 Sanadnya dha'if, sebab Husein bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas itu dha'if 
sekali. Hadits tersebut bukan bersumber dari Musnad Abu Bakar, melainkan 
dari Musnad Ibnu Abbas. Hadits tersebut akan dikemukakan secara panjang 
lebar pada hadits nomor 2357. 


— Musnad Imam Ahmad 


KO PT Lag de) - JG 


40. Muhammad bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada 
kami, Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 
Mulaikah: Ugbah bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dia berkata, 
“Aku keluar bersama Abu Bakar Ash-Shidig RA setelah shalat Ashar 
beberapa malam setelah Rasulullah SAW wafat, sementara Ali berjalan 
di sampingnya. Dia kemudian bertemu dengan Hasan bin Ali yang 
sedang bermain bersama anak-anak. Dia kemudian membawanya di atas 
pundaknya, seraya berkata, 

Aduhai, demi ayahku, yang menyerupai Nabi, # yang tidak 
menyerupai Ali 

Ugbah berkata, "Ali sambil tertawa.” 


P3 
. Sana 8 - 


na aa al mina AR na oo —$1 
Ie dat Jo PP Te 5 CB KN AS 


sae UR ane Spa Ta saia SA II 5 SPL slam Ul 


7 


2 Opa ol Os -3 2. Jas 23 Ja AT Aa si 233 Ge 


pen VI Ha AG ata da AI ka Ka EA TNO Yen 
date P3 JB 


41. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abdurrahman bin Abza, dari 
Abu Bakar, dia berkata, “Aku duduk di sisi Nabi SAW, lalu Ma'iz bin 
Malik datang. Dia kemudian mengaku (berzina) di sisi beliau untuk kali 
yang pertama, namun beliau menolaknya. Dia kemudian datang (lagi) 
kepada beliau, lalu mengaku (berzina) di sisinya untuk kali yang kedua, 
namun beliau menolaknya. Dia kemudian datang (lagi) kepada beliau, 


13 Sanadnya shahih. Umar bin Sa'id adalah Umar bin said bin Abu Husein an- 
Naufali Al Maki. Dia itu tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


lalu mengaku (berzina) untuk kali yang ketiga. Aku kemudian berkata 
kepadanya, “Jika engkau mengaku (berzina) untuk kali yang keempat, 


, ” 


maka beliau akan merajammu'. 


Abu Bakar berkata, “Dia kemudian mengaku untuk kali yang 
keempat, maka beliau mengurungnya. Beliau kemudian bertanya 
tentangnya, dan para sahabat menjawab, “Kami tidak mengetahui(nya) 
selain yang terbaik.” Beliau kemudian memerintahkan untuk 
merajamnya.” "4 


2 An HTI plak B3 ISP ES AI je SAK —£N 


ss. 


KA Sa Ia CP SL IG JI GP Kd wi 
BAB ps ey HS Up SAN LE Up Tah ah “JS 
2 Ie AN Iya ABU AL ae H3 3 KA Ae 


42. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Sa'id bin Dzi Ashwan 
Al Ansiyy mengabarkan kepadaku dari Abdul Mulk bin Umair Al 
Lakhmiyy, dari Rafi” Ath-Tha'i pendamping Abu Bakar dalam perang 
salasil (rantai), dia (Rafi” Ath-Tha'i) berkata, “Aku juga bertanya 
kepadanya (Abu Bakar) tentang apa yang dikatakan pada pembai'atan 
mereka. Abu Bakar kemudian berkata —sambil bercerita kepada Rafi'— 
tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang Anshar dan apa yang dia 
katakan kepada mereka, juga tentang apa yang dikatakan oleh Umar bin 
Khaththab kepada orang-orang Anshar dan apa yang dia peringatkan 


14 Sanadnya dha'if. Isra'il adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishag As-Subai'i. Jabir 
adalah Ibnu Yazid Al Ja'fi. Dia dha'if sekali. Amir adalah Ibnu Syurahbil As- 
Sya”bi Al Imam. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dan Bazar, 
dan dalam sanad mereka terdapat Jabir Al Ja'fi. Lihat Majma” Az-Zawa'id 
6/266. 


—- Musnad Imam Ahmad 


kepada mereka menyangkut kepemimpinanku kepada mereka melalui 
perintah Rasul yang beliau katakan saat sakitnya: “Oleh karena itulah 
mereka membai'atku dan aku pun menerima pembai'atan itu dari 
mereka. Aku takut itu akan menjadi fitnah yang akan menyebabkan 
kemurtadan setelahnya?” '' 


en Hj je Gis - 

aa ta In ya, KI APA 

BI Ko Ippo ata 2JB) 23 PS Je ae 

aa Sig ASN Gi UG al Pr AN 16 3) Ah Kar 
Mam JS Ja 33 PA Bye 


43. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Wahsyiyy Ibnu Harb bin Wahsyiyy bin Harb 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Wahsyiyy bin 
Harb bahwa Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid untuk memerangi 
orang-orang yang Murtad, dan dia berkata, “Sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik hamba Allah dan 
saudara keluarga adalah Khalid bin Walid, dan juga) pedang di antara 
pedang-pedang Allah yang Allah hunus untuk orang-orang yang kafir 
dan munafik.” V5 


“ 


0. 5 - 3 0. ag 


Ag nana n ate mosaat 

s3 Ag aa £ nah -JG pb Ian 3 PA AP gi al 
8 Ii Gada ng Kedu as an ig play Ale Io Jo 
Sana DI Er SS bi (ega daa Io IP 


IIS Sanadnya shahih. Dalam (c) termaktub “Abul Walid bin Muslim, padahal itu 
keliru. Yang benar adalah “Walid bin Muslim'. 
16 Sanadnya shahih. Lihat Majma' az-Zawa'id 91348. 


Musnad Imam Ahmad — (235) 


CL DG aki api og ip Wu dj ab gt :JG 
Te S sai Up Gila | Se) 0S AG Ty Ip IA v5 
OB pa SI sa Up LN, SU aa 


44. Abdurrahman bin Mahdiyy menceritakan kepada kami, 
Muawiyyah (Ibnu Shalih) menceritakan kepada kami dari Sulaim bin 
“Amir Al Kala'i, dari Ausath bin Amru, dia berkata, “Aku datang ke 
Madinah setahun setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian aku pernah 
mendapati Abu bakar sedang menceramahi orang-orang. Dia berkata, 
“Rasulullah pernah berdiri di antara kita pada tahun yang pertama.” Lalu 
dia tercekik/tersekat oleh ungkapan itu tiga kali. Dia kemudian berkata, 
“Wahai manusia, mohonlah perlindungan kepada Allah. Sebab, tak 
seorang pun diberikan seperti keyakinan setelah keselamatan, dan tak ada 
yang lebih keras daripada keraguan setelah kekafiran. Tetapilah 
kejujuran, karena kejujuran itu dapat menunjukan kepada kebajikan, dan 
keduanya akan berada di dalam surga. Jauhilah dusta, karena 
sesungguhnya dusta itu dapat menunjukan kepada kedurhakaan, dan 
keduanya akan berada di dalam neraka”.” ''7 


- 3. . . s3. Pen 

Bis Bj GL aka jd Pak Hi Aina C5 -to 

Sp ATA ah Tae Lp al YAA Gi Ala 
Para “ 


up op J6 BY A3 NG Sia : Set du BE Han S5 

A Data aa SE SI AE Op AI Gg BE MA 
Hi i f “Sbs KS ya 

eng ale dl ae 

45. Muhammad bin Muyasar Abu Sa'd Ash-Shaghani (yang buta) 

menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada 

kami dari ayahnya, dari Aisyah RA, dia berkata, “Sesungguhnya ketika 


kematian mendatangi Abu Bakar, dia bertanya, “Hari apa ini?” Mereka 
menjawab, “Hari Senin.” Dia berkata, Jika aku mati pada malam ini, 


17 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 34. 


— Musnad Imam Ahmad 


janganlah kalian menangguhkan aku sampai besok. (Sebab) 
sesungguhnya hari dan malam yang paling aku sukai adalah yang lebih 
dekat kepada (kematian) Rasulullah.” LIS 


IE EA AA MAP ES OLS) PI LA 

Pa PA “ 4 0 y 8. MA ... s0. x 2... “ PSA 
ega lag da AI ko SI Iya) 38) An ESA Lon) SA (3 
. 3, - 22 LO na 2 wa e' 4 9, , 3 & Pa 
ADI Ae Jas JSI PE gain kau IS ko  Syag (B3 : 


WI nat Sl ami Ga Jamil W3 X5 Ia JL Oi 
J3 HA Ah La Sup 


46. Waki” menceritakan kepada kami dari Sufyan: Amru bin 
Murrah menceritakan kepada kami dari Abu Ubaidah, dia berkata: Abu 
Bakar RA berdiri setahun setelah Rasulullah SAW wafat. Dia berkata: 
Rasulullah pernah berdiri di tempat berdiriku ini pada tahun yang 
pertama. Kemudian beliau bersabda, “Mohonlah keselamatan kepada 
Allah. Sebab tidak ada seorang hamba pun yang diberikan sesuatu yang 
lebih baik daripada keselamatan. Tetapilah kejujuran dan kebajikan, 
karena keduanya berada di dalam surga. Jauhilah dusta dan 
kedurhakaan, karena keduanya berada di dalam neraka.” "” 


7. 


JW 


..J. ..& 2. 


o . o 4 7 -, 
Pake ah WA GP AI A5 GA Gi RA Ab SAb —V 


. 


. 2 3 . . 
Ia ea GI Jep Lang Ka gi ip ah Gi (dp at 2 JB 


18 Sanadnya shahih. Muhammad bin Muyasar Abu Sa'd Ash-Shaghani itu sigah. 
Dia dipersoalkan dalam hadits tersebut tanpa alasan. Dalam (x) termaktub “Abu 
Sa'id”, padahal itu adalah keliru. 

119 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Abu Ubaidah adalah Ibnu 
Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Al-Hafizh 
berkata dalam Ta'jiil Al Manfaah 501, “Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad 
dari jalur Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abu Bakar itu telah 
diriwayatkan oleh As-Saji dalam kitab Ahkam Al Our 'an-nya, kemudian dia 
berkata, “Dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari Abu Bakar. 
Riwayatnya dari Abu Bakar itu mursal.”” Lihat hadits nomor 44 dan 38. 


Musnad Imam Ahmad — 


To IP La Ha BLS ERA Con UE SU UU BIP 
Sh Aa an ia ga en dia daa 
Pb ia Wide da Ia ida JE 1G KA Br 
Yin Sid TN ag Sa das ts S3 Lah 
AN "ha Pn ep BA Da 3, Ga 
(ajal F GAB Tae Aid 1 gadi) (53 Wib AN Heni 
En 

47. Abdurrahman bin Mahdiyy menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Mughirah, dia 
berkata: Aku pernah mendengar Ali bin Raba'ah —berasal dari kalangan 


Bani Asad- bercerita dari Asma' atau putra Asma' yang berasal dai Bani 
Fazarah. Dia (putra Asma”) berkata: Ali berkata: 


Jika aku mendengar sesuatu dari Rasulullah, maka Allah 
memberikan kemanfaatan kepadaku dengan sesuatu yang dia kehendaki 
untuk memberi kemanfaatan kepadaku. Abu Bakar menceritakan (hadits) 
kepadaku, dan Abu Bakar itu benar. Dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidaklah seorang muslim mengerjakan suatu dosa lalu dia 
berwudhu dan shalat dua rakaat, lalu memohon ampunan kepada Allah 
untuk dosa tersebut, melainkan Allah akan mengampuninya.”: Kemudian 
beliau membaca kedua ayat ini: “Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada 
Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Os. An-Nisa (4J: 110), “Dan (juga) orang-orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri.” (Os. 
Aali “Imraan (3: 135)'2 


120 Sanadnya shahih. Ali bin Rabi'ah yang berasal dari kalangan Bani Asad adalah 
Al Walibi. Walibah adalah sebuah distrik di wilayah Bani Asad. Asma' atau 
putra Asma' yang berasal dari kalangan Bani Fazarah adalah Asma' bin Hakam 
Al Fazari. Salah seorang perawi merasa ragu akan namanya. Hadits tersebut 
telah dikemukakan di atas dari jalur Mis'ar dan Sufyan, yaitu pada hadits nomor 
2. Lihat penjelasan kami atas Sunan At-Tirmidzi pada hadits nomor 406. 


— Musnad Imam Ahmad 


8 - Lo. La Pa 6 


- NI Ka sa 3g aa Tg J8 v P3 Jae Ss 
K Fear Ld 51 Saad) Ma an te Tana 


48. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Utsman 
dari keluarga Abu Ugail Ats-Tsagafi, namun dia berkata: Syu'bah 
berkata, “Dia (Utsman) membaca salah satu dari kedua ayat (berikut) ini: 
Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu.' (Os. An-Nisa (4): 123), “Dan Guga) 
orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya 
diri sendiri." (Os. Aali “Imraan (31: 135)” 1?! 


Le Lo. Pep 


Na aa ma 2 Asa —£4 
'a 


Sia da Jo BIA SIR Uas 
si Ag Ke Psi ya 2 2 Fa Na «) 


49. Bahz bin Asad menceritakan kepada kami, Salim bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Oatadah 
menceritakan dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Umar pernah 
berkata: Sesungguhnya Abu Bakar RA pernah menceramahi kami. Dia 
berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kita 
pada tahun pertama. Beliau bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya tidak 
ada sesuatu yang dibagikan di antara manusia, yang lebih utama dari 
pada keselamatan setelah keyakinan. Ketahuilah bahwa kejujuran dan 
kebajikan itu berada di dalam surga. Ketahuilah bahwa dusta dan 


21 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


kedurhakaan itu berada di dalam neraka.” '? 


. & . Peran 2. ta. . 2. 18 
BI an IR Ea jan GL Eat wa. 


. 


. N 3 . 2g an 3 a, 
Sa da Sean So IP S5 IG AI ala TT 


. 


NB 3 ah ad alay EA Ho AI Iyan Cab aa 
de apps Li es bis : EA ig) Siah Ki 


2... 


Tanda Sat Jab 1 ET 3 La Tea de 

50. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu 
Ishag berkata: Aku pernah mendengar Al Barra' berkata: “Ketika 
Rasulullah SAW berangkat dari Makkah ke Madinah, beliau kehausan, 
lalu mereka (Nabi dan Abu Bakar) bertemu dengan seorang pengembala 
kambing. Abu Bakar berkata, “Aku kemudian mengambil sebuah wadah, 
dan memerah sedikit air susu di wadah tersebut untuk Rasulullah. Aku 
kemudian mendatangi beliau, lalu beliau minum sampai aku merasa 


puas” »123 


Bo 1D 


Sa Hala JG Alat Ip Jai ES An EA Yi Gl —01 


2 Lo (A3 0 


| agar an gan KONSER Hn ah ee 
JB galah bat Sip SN WI tinta Dt ea ja: 3 
Je AA JG Png aa) ep 8, Ban Ju 4 9 


122 Sanadhnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Humaid bin Abdurrahman 
adalah seorang tabi'in yang tsigah, namun dia tidak pernah bertemu dengan 
Umar. Al Wagidi berkata, “Dia tidak pernah melihat Umar dan tidak pernah 
mendengar apapun darinya. Usia dan kematiannya menunjukan atas hal itu. 
Boleh jadi dia mendengar hadits tersebut dari Utsman, sebab Utsman adalah 
pamannya dari pihak ibu.” Sementara itu Bukhari menegaskan dalam Tarikh Al 
Kabir 1/2/343 bahwa Humaid mendengar dari Utsman. Lihat hadits nomor 17. 

123 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 3. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 


- 


He IS D5 (PN Ajak Job BAN AI 
33 BEI F3 mi Pa Uh Pl TANYA 

51. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, Ya'la bin Atha' menceritakan kepada kami, dia berkata: aku 
mendengar Amru bin Ashim bekata: Aku mendengar Abu Hurairah 
berkata: Abu Bakar berkata, “Ya Rasulullah, ajarkanlah sesuatu 
kepadaku yang dapat aku baca jika aku memasuki waktu pagi, sore dan 
hendak tidur.” Beliau bersabda, “Bacalah, “Ya Allah, yang menciptakan 
langit dan bumi, yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak.” Atau 
beliau bersabda, “Ya Allah, yang mengetahui ghaib dan yang nampak, 
yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan 
Pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan kejahatan setan serta 


para sekutunya '. aa 


3 0 - en T- (3 To. 0 3... IG - . Ka 
IS mm :JB eUas op daa YP Aan Lado ulas oo —0Y 
BEI NS 3 He 
52. Affan. menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Ya'la bin Atha', dia berkata, “Aku mendengar Amru 


bin Ashim bin Abdullah. Dia kemudian menyebutkan hadits yang 
semakna di atas.” 


4 Sanadnya shahih. Amru bin Ashim adalah Amru bin Ashim bin Sufyan bin 
Abdullah bin Rabi'ah bin Harts Ats-Tsagafi, dan dia itu orang yang tsigah. 
Yang pasti, hadits ini bersumber dari riwayat Abu Hurairah dari Abu Bakar. 
Namun demikian, akan dijelaskan keterangan dalam Musnad Abu Hurairah 
pada hadits nomor 7948 yang memberi pemahaman bahwa hadits tersebut 
bersumber dari Musnad Abu Hurairah, dimana dia menceritakan tentang 
pertanyaan Abu Bakar dan jawaban Rasulullah. 
Walau bagaimana pun, hadits itu adalah shahih. Al Hafizh telah memberikan 
isyarat dalam At-Tahdzib pada biografi Amru bin Ashim bahwa hadits tersebut 
diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad, Abu Daud, At- 
Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Lihat hadits nomor 28. 

125 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


RA L J6 Na Tata ikan 2 Kaban bar —0Y 


ed 
... 8n 


Uas II ata 3 CI salah Ki NA LAS J AE 
teng Ve Ada Gepiai Ns op 2 CA lu 
(am ai gb Lai Tki omil IT Sad gu :3 dl 
Kd TA au) ah Agen Ang ale “ea AN bnam 

ken Da Ha Di Sa ta Ia aa 


... 8. 


53. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Isma'il, dia berkata: Aku mendengar 
Oais bi Abu Hazim menceritakan dari Abu Bakar Ash-Shidig 
RA bahwa dia berkhutbah, kemudian berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kalian membaca ayat (berikut) ini dan menempatkannya 
di selain tempat yang Allah berikan untuknya: “Hai orang-orang 
yang beriman, jagalah dirimu: tiadalah orang yang sesat itu akan 
memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. ' 
(Os. Al Maa'idah (5J: 105) Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran di antara 
mereka, kemudian dia tidak mengingkarinya, maka itu lebih dekat bagi 
Allah untuk menimpakan sanksi-Nya secra menyeluruh kepada 
mereka”. 


IG GA TP YP RS ika YLSA Eh —ot 

TN hua Me KA MAA, Pp at 

IG Kare Coal V2 Mw ju Es Dn 23 sa Ke 
Ab lah Jo Moga ai pt Ie, age 


54. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, dia berkata: Aku 


126 Sanadnya shahih. Isma'il adalah Ibnu Abu Khalid. Hadits tersebut adalah 
pengulangan dari hadits nomor 30. 


— Musnad Imam Ahmad 


pernah mendengar Abu Sawwar Al Oadhi berkata dari Abu Barzah Al 
Aslami, dia berkata, “Seorang lelaki bersikap kasar kepada Abu Bakar 
Ash-Shidig RA.” Abu Sawwar berkata: Abu Barzah berkata, “Tidakkah 
aku memenggal lehernya?” Abu Sawwar berkata, “Abu Bakar kemudian 
membentaknya. Abu Bakar berkata, “Hal itu (tidak diperbolehkan) bagi 
seorang pun setelah Rasulullah.” 


2. 3. . Pt Be 3 803 ,& - Pan 
opa GA gp Jia ya BARA CP bel— —00 


Seo 


2 tel .. man Maiap U An . 

Ha AN Hee AN P3) PA ga MEP AI, PE 
ata tia nh dan KA Jay Tube oat 
ia Ha Jen Ip Ip Ge BN RA an slah 
AAN DE aa gb Ip Ba Sah dal Oa 


2... 


Pa Ha kena Bea 
Dab ia ga Lah Aan Jae 
Ae Ho IN Tian da Jae Ca Gd GRAN celah ala Ai Io Ai 
2 Ira ai sah wa sa, Ke ada Dg & 


sae te 7. ,, 


Or 1 ai 3 eh aa Sa de UNTAN dna ae 


27 Sanadnya shahih. Taubah —dengan titik dua (XS) di atas, namun dalam (c) dan 

titik tiga (S)—adalah Tash-hif. Dia adalah Taubah bin Abul Asad Kaisan Al 
Anbari. Kuniyahnya (julukan atau panggilannya) adalah Abul Muwarri'. Dia itu 
tsigah. Dia adalah kakek Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari. 
Abu Sawwar adalah Abdullah bin Oudamah bin Anzah Al Anbari Al Bashri, 
ayah dari Sawwar Al Oadhi Al Akbar. Dia itu tsigah. Al Hafizh menyinggung 
dalam At-Tahdzib 5: 361 bahwa hadits tersebut diriwayatkan juga oleh An- 
Nasa'i dan dishahihkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak. Lihat hadits 
mendatang nomor 610. 


MusnadImam Ahmad — IPA | 


PP A dgan HA SA SS Pa J 3) P3 ISI ia 
ka Y Ups Anas Ang kz Ai 
55. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits 
menceritakan kepada kami, Ugail menceritakan kepadaku dari Ibnu 
Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA isteri Nabi SAW, dia 
(Aisyah) memberitahukan kepadanya (Urwah bin Zubair): Bahwa 
Fatimah binti Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Abu Bakar 
Shidig guna meminta warisannya dari Rasulullah SAW, yaitu dari harta 
fai' yang Allah karuniakan kepada beliau di Madinah, Fadak dan yang 
tersisa dari harta rampasan perang Khaibar. Abu Bakar RA kemudian 
berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Kami itu 
tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya 
keluarga Muhammad hanya dapat memakan harta ini. Sesungguhnya 
aku, demi Allah, tidak akan merubah sedekah Rasulullah sedikit pun dari 
keadaannya yang sudah ada sejak masa Rasulullah. Sesungguhnya aku 
akan memperlakukannya sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan.” 


Abu Bakar enggan memberikan sedikit pun (dari harta tersebut) 
kepada Fatimah. Oleh karena itulah dalam hal tersebut Fatimah marah 
kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, “Demi jiwaku yang berada dalam 
tangan-Nya, sesungguhnya keluarga Rasulullah SAW itu lebih aku cintai 
daripada keluargaku. Adapun mengenai perselisihan antara aku dan 
mereka tentang harta ini, sesungguhnya aku tidak berpaling dari 
kebenaran di dalamnya, dan aku (juga) tidak akan meninggalkan sesuatu 
yang aku lihat Rasulullah mempraktikannya pada harta tersebut, kecuali 
aku pun akan mempraktikannya. skil 


PE PK 5 Ul Kis jas Al Uas -01 
A 4” e 


Ie Kena IE GIA SE aj slah 2 Waah yi tab 
A - s 
AIA asn la IA Je At IA Ie Aa Y “Ju 


7. - 


128 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Sa'd. Ugail adalah Ibu Khalid Al Aili. 
Hadits tersebut pengertiannya sudah dijelaskan pada hadits nomor 25. 


Izaag — Musnad Imam Ahmad 


SIP d Hb 5 AIA 0 ap Hb lg daa gai Ol el La 
Pa Ea ia. . y P3 Ha Tt ARA 0 Me on 3 o,, Ta 3 
Sam Mba J8 :JB US » Bike) SIM (AP 


ea aan odap taon, aa 


56. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Zur'ah menceritakan kepada 
kami, dari Ali bin Raba'ah, dari Asma' bin Hakam Al Fazari, dia berkata: 
Aku pernah mendengar Ali berkata: Jika aku mendengar sebuah hadits 
dari Rasulullah SAW, maka Allah memberikan kemanfaatan kepadaku 
dari hadits tersebut dengan sesuatu yang Dia ingin berikan kepadaku. Jika 
selainku menceritakan (hadits) kepadaku dari Rasulullah, maka aku 
memintanya bersumpah. Jika dia bersumpah untukku, maka aku 
membenarkannya. Abu Bakar pernah menceritakan (hadits) kepadaku, 
dan Abu Bakar itu benar. Dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
Tidaklah seorang hamba yang mukmin mengerjakan sebuah dosa, lalu 
dia berwudhu dan memperbaiki bersuci-(nya), lalu shalat dua rakaat dan 
memohon ampunan kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya ' 
Beliau kemudian membaca ayat, “Dan (juga) orang-orang yang apabila 


mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. (Os. Aali 
“Imraan (2): 135)”2 


ae Ype La Be bj UU: Pan 
Jana A33 aa dian Jo op H3 KAN 


129 Sanadnya shahih. Utsman bin Abu Zur'ah adalah Utsman bin Mughirah Ats- 
Tsagafi. Dia itu tsigah. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 
AT. 


Musnad Imam Ahmad — 


57. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari 
Ubaid bin As-Sabag, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, “Abu Bakar RA 
mengutusku ke tempat peperangan penduduk Yamamah. Dia berkata, 
“Wahai Zaid bin Tsabit, sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda 
cerdas yang tidak kami sangsikan. Engkau pernah menulis wahyu untuk 
Rasulullah SAW. Maka telusurilah Al Our'an, kemudian kumpulkanlah 


ia' »130 


sa - 0. Tao 0. ? 3 2 Ao. #- 293 Jo. - 
BER AA AA yana Code GI IS Ula —0A 
J5 ja lp Omah LK Pa as oa nh 


2 “00 Io. 


aa Ke Bb ya if ot dan Uh lh die 
Kagak Ko MP5 Hata BEA gp) SM IS 
Aa da A1 uaba 5A J JA Ng dita SG ea 


PG 5 OS 
N S0 0 . Sd 
“alao VI Ad Anin 


Pn and 


so 


Ah Ie Io da 


58. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa 
Fatimah dan Abbas mendatangi Abu Bakar untuk meminta warisan 
mereka dari Rasulullah, dan ketika itu mereka meminta tanah Rasulullah 
di Fadak dan bagiannya dari Khaibar. Abu Bakar kemudian berkata 
kepada mereka, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Kami itu tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan 
adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya dapat 
makan pada harta ini.' Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 
sesuatu yang aku lihat Rasulullah pernah mengerjakannya, kecuali aku 


130 Sanadnya shahih. Abu Kamil adalah Muzhafir bin Mudarik Al Kharasani. 
“Magtal Ahl Al Yamamah (ke tempat perang penduduk Yamamah)”: dalam (c) 
tertulis “Bigatli Ahli Al Yamamah (untuk membunuh penduduk Yamamah). ” Ini 
adalah keliru. Kami memperbaikinya dari (4). 


— Musnad Imam Ahmad 


akan mengerjakannya.” 


£ 0,0. 203 0 @- LA oo 3d 9 - 3 


Me Done SS Op Cap Ls —09 


. ed 


Na ga Dean 2 


Pa 3 2 E aa Ja 


59. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Nafi” (Ibnu Umar) 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata: 
Dikatakan kepada Abu Bakar, “Wahai Khalifah Allah.” Abu Bakar 
menjawab, “Aku adalah khalifah Rasulullah, dan aku ridha terhadapnya, 
dan aku ridha terhadapnya, dan aku ridha terhadapnya.”'?? 


- 
2.43. . Da3. a40. 3D 


AP appa Ke pl Gn Ea ola Wa — 16 


... 2. 


JB Ka 5) Ui EN kuat 33 bu ol pan 
tia JG deh Soe NORA dit ah 
s6 13 Spa SS Ega y 2 2) dai pa da Si ia AD 
ni Apn SS Ip Je Get, Jai dah dl An Io Mar 

8 0.8. -, . ore Aa 

“A3 peng Ale Al 
60. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Abu 
Salamah, bahwa Fatimah berkata kepada Abu Bakar, “Siapa yang akan 
mewarisimu jika engkau meninggal dunia?” Abu Bakar menjawab, 
“Anakku dan keluargaku.” Fatimah berkata, “Lalu, mengapa kami tidak 


dapat mewarisi Nabi?” Abu Bakar menjawab, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang Nabi itu tidak 


31 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 55. 

32 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi). Sebab meskipun Ibnu Abu 
Mulaikah —namanya adalah Abdullah bin Ubaidillah- seorang tabi'in yang 
tsigah, namun dia tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Nafi' adalah Ibnu 
Umar bin Abdullah bin Jamil Al Jumahi Al Maki Al Hafizh. Dia itu tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


diwarisi.” Meski begitu, aku akan menanggung orang yang ditanggung 
Rasulullah, dan aku akan memberikan nafkah kepada orang yang 
dinafkahi oleh Rasulullah.” 


ooh 0-03 203 2 Aa 3 303 ih 


£ AN 
JAS PE oa KAS gini or Aj Ca Os SA 1 
85. o 


Sao. £ 0. 033585 sg 2 2 e h) 0 - 1 0 
0) Pp HAL Di yi Ia AL Ae Pa ga 


- Nag 2. Joc A - - 8? Tn 82.9 2 ana UU Pa ba 
Oh aaS SP BI bg Heli AK US JB al Yi 
ana Mak 201 sa an, rbandtala 3 

- . . Fi ot ar 8 or. La 5 agar, e ang, - 13 
Wis 25 Tit, AB dion Ala Kerah SEM Drake Uya Jer3 dE 


3 5: 
3... 


Sana Gb 12 yo FE 5 AB ARE Lor AI IA Gada 
KA KOK NE MK AA R7 Nek aa anu Kong 
"al 
am mi gs da, Ya gs tebu Ss ul Iu an 


.. 


3. “ 2 MA 0 NA s tina an 
Sand bt dgn Hi UB Laga Aa JD Je as 


.9 


Pj 13 P3 ag. Pa 35 03 2 Sa na Ta o- A, 7 2 
CB GI Tm JG KB CF MU JW ES eh € 


2... e- az. Na Na Opa ON an ne Mann SALE Aan 
JB las SA Of OYVIy Al 23 1JG SB Yeh LS BIS 
ore 4 3 - 5 o- sah - Pa 1 . H ». - a 0 PT ANN P3 
IN oke Kaban IR ILY AL Aly Tb Of Hb, jl Hong 


"ag 


61. Affan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami 
dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mutharif bin Asy-Syukhir, 
bahwa dia (Abdullah bi Mutharif) menceritakan kepada mereka dari Abu 
Barzah Al Aslami, dia (Abu Barzah) berkata, “Kami berada di sisi Abu 
Bakar Ash-Shidig RA dalam pekerjaannya, kemudian dia marah kepada 


133 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab, meskipun Abu Salamah 
bin Abdurrahman bin Auf itu seorang tabi'in yang tsigah, namun dia tidak 
pernah bertemu dengan Abu Bakar, dan riwayatnya darinya mursal. Hal itu 
akan dijelaskan terusan hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah pada hadits 
nomor 79. Lihat juga hadits nomor 58 dan sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


seorang lelaki dari kaum muslimin, dan kemarahannya terhadap orang itu 
menjadi sangat (besar). Ketika aku melihat itu, aku berkata, “Wahai 
khalifah Rasulullah, apakah aku boleh memenggal lehernya?” Ketika aku 
menyebut pembunuhan, dia memalingkan seluruh pembicaraan kepada 
(hal) selain itu. Ketika kami berpisah, Abu Bakar Shidig mengirim surat 
kepadaku setelah itu. Dia berkata, “Wahai Abu Barzah, apa yang telah 
engkau katakan?”. Abu Barzah berkata, “Aku lupa akan apa yang telah 
aku katakan”. Abu Barzah berkata: “Ingatkanlah aku terhadapnya”. Abu 
Bakar berkata, “Tidakkah engkau ingat akan apa yang telah engkau 
katakan?” Aku menjawab, “Tidak, demi Allah.” Abu Bakar berkata, 
“Beritahukanlah kepadaku saat engkau melihatku marah kepada orang 
itu, kemudian engkau berkata: Aku akan memenggal lehernya, wahai 
Khalifah Rasulullah SAW. Tidakkah engkau ingat akan hal itu? Atau, 
apakah engkau telah melakukan hal itu?" Aku menjawab, “Ya, demi 
Allah. Sekarang, jika engkau memerintahkan aku, maka aku akan 
mengerjakan.” Abu Bakar berkata, “Binasa engkau fatau: celaka engkau). 
Sesungguhnya hal itu, demi Allah, tidak (diperbolehkan) kepada seorang 
pun setelah Muhammad”. 


IE BI JB Taka Ap IL Gi Aa Ju YG EA AN 
A 


AI le M3 J6 JB EPA gn) Gta KR) JB aa 1 
MASA pi Salah SA) 2 ade 


62. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Atig 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Sesungguhnya Abu 
Bakar Ash-Shidig RA pernah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Siwak itu menyucikan mulut dan dapat membuat Tuhan ridha”. 


134 Sanadnya shahih. Humaid bin Hilal Al Adawi Al Bashri. Dia itu tsigah dan 
dapat dijadikan hujjah. Hadits tersebut perpanjangan dari hadits nomor 54. 
Sanadnya terputus (mungathi'). Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits 
nomor 7. Pembahasan tentang hadits itu telah dijelaskan di sana. 


135 


Musnad Imam Ahmad — 


2... - - 3 “. - 
9 90 : JG 2 - 3 Ps pa 2 Ka JG 5 
- P - 
3 


. 4 


Ar 253i 5 -JG ata ia “1 13y9 2... 2 


P3 03 - 
#0. 1 Papa 


LIP JSM Iyo 


P4 "4 . 
PT Ud 8, o 


0 Pp 3 . - 
Aa ay BN TB 9 ai Aa WA AAN 
Aeblan SA NI AG me la 
63. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha', dia berkata: Aku 
mendenar Amru bin Ashim bin Abdullah, dia berkata: Aku pernah 
mendengar Abu Hurairah berkata, “Abu Bakar berkata, “Ya Rasulullah, 
katakanlah sesuatu untukku yang dapat aku baca saat aku memasuki 
waktu pagi dan sore.” Beliau bersabda, “Bacalah, Ya Allah yang 
mengetahui yang ghaib dan yang nampak, yang menciptakan langit dan 
bumi, Tuhan segala sesuatu dan Pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
diriku dan kejahatan setan serta para sekutunya'. Beliau memerintahkan 
Abu Bakar untuk membacanya ketika dia memasuki waktu pagi dan sore, 
dan ketika dia hendak tidur.” 


Ia 1 LHS Ab BU EA Ing AS CAS At 
2 — kpd y, Tax . . .c x Td . ? # & up or H UJ 
Pede an IU SN 29 SN EL 


. . 


. ta aah la 2 ko ana Na 


64. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, Nafi' bin 
Umar Al Jumahi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu 
Mulaikah, dia berkata, “Dikatakan kepada Abu Bakar RA, “Wahai 
khalifah Allah.” Dia menjawab, “Melainkan Khalifah Muhammad, dan 


136 Sanadnya shahih. Hadits tersebut perpanjangan dari hadits nomor 52. 
Pembahasan tentang hadits itu telah dijelaskan secara terpisah pada hadits 
nomor SI. 


— Musnad Imam Ahmad 


aku ridha terhadapnya”.”' 


SO JA Ae EL 5D ap Gas —10 
RAN ya) gilbah Kol Xi Up ba bi UI, OS 2G Kla 
“3 


Ten Pd 


SE pa Se SB JG ia SU Opi Lo jas - J6 
A3 SE Y of SA da ee Io II ee OIL 


@, 


Mes 


65. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Mu'ammal menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia 
berkata, “Dahulu tali kekang pernah jatuh dari tangan Abu Bakar Ash- 
Shidig RA. Dia kemudian memukul kaki depan untanya agar duduk, 
sehingga dia dapat mengambilnya. Para sahabat kemudian berkata 
kepadanya, “Mengapa engkau tidak memerintahkan kami untuk 
mengambilnya.” Dia menjawab, “Sesungguhnya kekasihku Rasulullah 
pernah memerintahkan aku untuk tidak meminta sesuatu pun kepada 


manusia?” 


- #0. Ls. . o- On Tina cai (an nd 
KE NA app Ip Oak Cp SA Aa Gia —11 


30. 


Jp Bj ERA ga SA NE ga KP 
Aga “3g 2 be MI G6 KA gi pp 0 adi 
db Vs asu 35 Jas es Ik JET AU aw JI ge 
Tatan Ly Spa MA GI, dilan 3 Hadi 


-39 


Su) "3 ui 


157 Sanadnya lemah karena terputus (mungathi'). Hadits tersebut ringkasan dari 
hadits nomor 59. 

138 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi). Di atas telah dikemukakan 
penjelasan atas hadits yang serupa dengannya pada hadits nomor 59. 


Musnad Imam Ahmad — (251 


66. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abu Bakar, 
RA dia berkata: 


Abu Bakar berdiri setahun setelah Rasulullah SAW meninggal 
dunia, kemudian dia berkata, “Rasulullah pernah berdiri di antara kita 
pada tahun yang pertama, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya anak cucu 
Adam itu tidak diberikan sesuatu yang lebih utama daripada 
keselamatan. Oleh karena itu, mohonlah keselamatan kepada Allah. 
Tetapilah kejujuran dan kebajikan, karena keduanya berada di dalam 
surga. Jauhilah dusta dan kedurhakaan, karena keduanya berada di 


dalam neraka”. 


2! 03 - o- 3 PN cai Leo, 0 xs 


Bi Nono Lea 8» - 23 Y o- ey - 
PERAN gn SAP Ah Parma oi TS RD XS RN Ant Up 


. . 


OI Ia LAI KOKiKa hu ah dia Pan 


.. 


ng 


$ . 0 Td . Pa bd . Tor e Ta . . 2d BA A 
Pn Je Rg Ui Yi MA Pele Er batas la Ju Isl an) 
- santa 58 A4 - 2 s. ye en “ sa ad era 
2) HA HER AI Cb) SI 3 3 JB Sa AS Labs "JB (JB 
ve. Pan Cina Tea -- tg nga ore A 25 hand Lo... 
SEA JS 2 MASG NAS 1d peking Ale lo Al Jpn Tana 
Get 2.9 0 - PN GNA NT aa tut 8 nd PET 2d nd S3 Joe A, RAP 
Aa B3 up IBI, SI AN 5 BAY MN EP (2) 
Jan, mb et K3 Ata : Ju 

67. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Sufyan bin Husein mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia, hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan (yang hak) kecuali 
Allah. Jika mereka telah mengatakannya, maka darah dan harta mereka 
telah terlindungi dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka 


139 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Hadits tersebut merupakan 
pengulangan dari hadits nomor 46, dan penjelasannya telah dikemukakan di 
sana. 


(252) — Musnad Imam Ahmad 


(diserahkan) kepada Allah Ta'ala.” 


Ketika terjadi kemurtadan, Umar berkata kepada Abu Bakar, 
“Engkau akan memerangi mereka, sedang engkau telah mendengar 
Rasulullah mengatakan ini dan ini.” Abu Hurairah berkata: Abu Bakar 
menjawab, “Demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara shalat dan 
zakat, dan sesungguhnya aku akan memerangi orang yang memisahkan 
keduanya.” Abu Hurairah berkata, “Kami berperang bersamanya, 
(karena) kami melihat itu sebagai kebenaran.”' 


JI Lo Y 2 o- AG 


SS Ben Kei JG pl Ip Ai KE Ea —An 

HN ala Ag PAKAN US MIA 3 Kdilesat AT Npry 
HI Map ba Yaa sa apa 35 ED 
KA ea ala Ah AN AS Ja Sa Up la 
:JG ce Ala EN ae dat AA SAN 


WOYAE C3) JB cdi 


68. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Isma'il mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Zubair, dia 
berkata, “Aku dikabari bahwa Abu Bakar pernah bertanya kepada 
Rasulullah: “Ya Rasulullah, bagaimana kebaikan setelah ayat ini: 
“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong 
dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan 
kejahatan itu.” (Os. An-Nisa' (41: 123) Jadi, setiap perbuatan buruk kita 
akan dibalas dengan keburukan itu?” Rasulullah menjawab, “Semoga 
Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah 
sakit? Bukankah engkau pernah letih? Bukankah kesengsaran dan 


M0 Sanadnya shahih. Muhammad bin Yazid adalah Al Kala'i Al Wasithi. Sufyan 
bin Husein adalah Al Wasithi. Dia itu tsigah Mereka mempersoalkan 
riwayatnya dari Az-Zuhri, dan dia melakukan kesalahan pada sebagiannya. 
Namun yang pasti adalah benar, hingga kesalahannya dapat dipastikan. Tidak 
ada orang yang tsigah kecuali dia pun melakukan kesalahan. Tergantung kepada 
orang yang mengecilkan atau memperbesarnya. 


Musnad Imam Ahmad — (253 


23 


penghidupan yang sempit pernah menimpamu?” Abu Bakar menjawab, 
“Benar.” Beliau bersabda, Itulah yang akan diberikan kepada kalian 


sebagai balasan”. 


3 SK ae NN Cas JG ola G5 —1A 

BAL) LI KAI ola Ig TAN GS AI J3 6 Kol uu 25f 
LIS NN Senat TAI oa ma dari Kedu 
BK 3 38 16 udi 


69. Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi 
Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Zuhair —aku 
menduganya Abu Bakar yang berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana 
kebaikan setelah ayat ini?” Beliau menjawab, “Semoga Allah 
menyayangimu, wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah sakit? 
Bukankah engkau pernah sedih? Bukahkan kesengsaraan dan 
penghidupan yang sempit pernah menimpamu?” Dia menjawab, “Tentu” 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya itu dibalas dengan itu." 


41 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Abu bakar bin Abu Zuhair 

Ats-Tsagafi itu termasuk Tabi'in yunior. Lebih dari itu, pribadinya pun tidak 
diketahui dan tidak disebutkan dalam jarh wa ta'dil. Isma'il adalah Ibnu Abi 
Khalid. 
Hadits itu terdapat dalam Ad-Dur Al Mantsur 2: 226 dan hadits itu pun 
dinisbatkan kepada Ath-Thabari, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban, Ibnu Sina, Al 
Hakim, dan Al Baihagi dalam Asy-Syu'ab. Hadits tersebut juga terdapat dalam 
Al Mustadrak 3: 74-75 dan dishahihkan oleh Al Hakim, serta disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. Hal itu merupakan suatu hal yang aneh dari mereka berdua. 
Sebab terputusnya sanad dalam hadits itu sangat jelas. Lihat hadits nomor 23. 

1 Hadits nomor 69 sampai nomor 71 sanadnya lemah, sebab terputus (mungathi). 

Hadits tersebut juga merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Guru imam Ahmad pada hadits nomor 70 adalah Ya'la bin Ubaid. Ya'la bin 
Ubaid adalah Ibnu Abi Umayah Abu Yusuf Ath-Thanafisi. Namun dalam (Cc) 
ditetapkan Yahya bin Ubaid, padahal itu keliru. Kami memperbaikinya dari (4) 
dan (») . Sebab tidak ada guru syaikh Ahmad yang bernama Yahya bin Ubaid. 
Lihat tafsir Ibnu Katsir 2: 587. 


— Musnad Imam Ahmad 


LIE GARING gl 5P Jalal US APH Jk Cia —v. 
Pa bag Jari DI sae PSN St 3 Goa Je 
kena S5 Ku 


70. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Isma'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Ats-Tsagafi, dia berkata, 
“Abu Bakar berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana kebaikan setelah ayat 
ini: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 
pembalasan dengan kejahatan itu” (Os. An-Nisa (4: 123) Dia 
kemudian menyebutkan hadits tersebut. 


Pt 


Ai SS KN PE Yg re An S9 Bi —VA 
“Fani SA AI ja pi aa, 2) SP IU 
Hai spa Ke s3 is 2 GKI JW 205 Ka Jai tega 
Ae KU Koe ag da Jan Yi 

| MA OYAS CG al 2 en 


71. Waki menceritakan kepada ba Ibnu Abi Khalid 
menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Zuhair ats-Tsagafi, 
dia berkata, 


“Ketika diturunkan ayat “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut 
angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan 
Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan 
diberi pembalasan dengan kejahatan itu,” (Os. An-Nisa' (4|: 123) Abu 
Bakar berkata, “Ya Rasulullah, (apakah) kita akan dibalas dengan 
keburukan yang kita kerjakan?” Rasulullah SAW menjawab, “Semoga 
Allah menyayangimu, wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah 
marah? Bukankah engkau pernah sedih? Bukankah kesengsaran dan 
penghidupan yang sempit pernah menimpamu? Inilah sesuatu yang akan 
diberikan kepada kalian sebagai balasan'.” 


Cc Li 


Musnad Imam Ahmad — I25sJ 


Ih dl PN ATAP AN ana 
Ing be So IA GI PA AB mt 
Bb S3 PENA Ten AT talang 
EN GIE BO GA yak Ul Aa LN ai Ga pe Con Ta 
PAN NT Se BE AP S3 Da YO ya 
SI cling 3 Jaa By Tim Ui Gnnialy ala SA 3 Ca 
SO Gn bd Ga lan se ah 
Bh Oa Ah Said SA LAN Gp dara do 8 Gi 
en Cah JS gi Tg Gajan Jp 3 BP dh bajas dl Ja 
PK AP SY SE AG 3 Hi Inn IS 3 Os 
jp Pp Tin bata Ken Kito LA, Keladi Ata Tito To td 
Kia Tuah 209 WAK Taike YO CAT DI sb Yaa Jani 
Gajiae BALA Abang Aa Go Jah GA io kato ad didi Hito 

ane) sair die EL ak Ba sale LAN Ih al Ff: Lan 
Cip Gaya FS PH oh Pa Ga aan LA 0 
dai Ta JA CAB Ken kilo nh 0 Hita tt ai 13 


0 20... 8. 


- oi Bata Sts SA Ia Gil “ lap Cabe AA 


3-0 - As 0 


SAS Ga Pan JB AA ih OA GI ds 


— Musnad Imam Ahmad 


Ay sat Skala kp ie Pa Hoa 3 
Ka ko Sy ea AA ol MA ed Oa YG 

dl oU Vai D3 op su Spa S AI Lois naa ng 
3 BB AL NE JI ea LE Yaa 2 2 Bb su 


5... MEA 


AA 


# oz 


M5 Yoyo H5 Yg bh SA 9 Y, A5 su YS 


ena | 
ol 


Asem AD oo 5.09 8.2. 3 


vg sda esa aa ak Giaa 


.. $ 


|. ee 1g tr, TA 2 Sa Ka 
ana pi AL baal NY) JUS SG SS pa 

2 “Orbua 
May elan 


72. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dia (Hammad bin Salamah) berkata: aku 
mengambil surat ini dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, dari Anas 
bin Malik: bahwa Abu Bakar RA pernah menulis surat kepada mereka: 


“Sesungguhnya inilah ketentuan sedekah (zakat) yang diwajibkan 
oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan telah diperintahkan 
oleh Allah kepada Rasulullah. Barangsiapa dari kaum muslimin yang 
diminta sedekah sesuai dengan ketentuannya, maka hendaklah dia 
memberikannya. Barangsiapa yang diminta di atas (ketentuan yang telah 
ditetapkan kepada) kalian, maka janganlah dia memberikannya: Untuk 
unta yang kurang dari dua puluh lima ekor, maka pada setiap lima ekor 
unta, dari tiga hingga sepuluh (wajib) —zakatnya— seekor kambing. Jika 
unta itu telah mencapai dua puluh lima, maka padanya (wajib) seekor 
unta Ibnu Makhad (unta yang masuk umur dua tahun) sampai dengan tiga 
puluh lima ekor. Jika tidak ada unta Ibru Makhad, maka (wajib) seekor 
unta Ibnu Labun (unta yang masuk usia tiga tahun) jantan. Jika unta itu 
telah mencapai tiga puluh enam ekor, maka padanya (wajib) seekor unta 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Labun sampai dengan empat puluh lima ekor. 


Jika unta itu telah mencapai empat puluh enam ekor, maka padanya 
(wajib) seekor unta Higgah (unta yang masuk usia empat tahun), yang 
telah berada pada usia dimana mampu untuk untuk kawin sampai dengan 
enam puluh ekor. Jika unta itu telah mencapai enam puluh satu ekor, 
maka padanya wajib seekor unta Jadz'ah (unta betina yang memasuki 
usia lima tahun) sampai dengan tujuh puluh lima ekor. Jika unta itu 
mencapai tujuh puluh enam ekor, maka padanya (wajib) dua ekor unta 
Ibnu Labun sampai dengan sembilan puluh ekor. Jika unta itu mencapai 
sembilan puluh satu ekor, maka padanya wajib dua ekor unta Higgah 
yang telah berada pada usia dimana unta mampu untuk kawin sampai 
dengan seratus dua puluh ekor. Jika unta itu telah lebih dari seratus dua 
puluh ekor, maka pada setiap empat puluh ekor unta (wajib) seekor unta 
Ibnu Labun, dan pada setiap lima puluh ekor (wajib) seekor unta Higgah. 


Jika umur unta-unta itu berbeda-berbeda dalam kewajiban 
(mengeluarkan) sedekah (zakat), maka barang siapa yang padanya telah 
mencapai (kewajiban untuk mengeluarkan) sedekah unta Jadza 'ah, (akan 
tetapi) dia tidak memiliki unta Jadza'ah dan hanya memiliki unta 
Higgah, maka (unta Higgah) itu dapat diterima darinya, dan ditetapkan 
bersamanya dua ekor kambing jika itu memungkinkan, atau dua puluh 
dirham. 


Barangsiapa yang padanya telah mencapai (kewajiban untuk 
mengeluarkan) sedekah unta Higgah, sedang dia hanya memiliki unta 
Jadz'ah, maka unta Jadza'ah itu dapat diterima darinya, dan pengumpul 
sedekah (zakat) memberikan kepadanya dua puluh dirham atau dua ekor 
kambing. 

Barangsiapa yang padanya telah mencapai (kewajiban untuk 
mengeluarkan) sedekah unta Higgah, sedang dia tidak memiliki (unta) itu 
dan hanya memiliki unta Ibnu Labun, maka unta Ibnu Labun itu dapat 
diterima darinya, dan ditetapkan bersamanya dua ekor kambing jika itu 
memungkinkan, atau dua puluh dirham. 


Barangsiapa yang padanya telah mencapai (kewajiban untuk 
mengeluarkan) sedekah unta Bintu Labun, (akan tetapi) dia hanya 
memiliki unta Higgah, maka unta Higgah itu dapat diterima darinya, dan 
pengumpul sedekah (zakat) memberikan kepadanya dua puluh dirham 
atau dua ekor kambing. 


— Musnad Imam Ahmad 


Barangsiapa yang padanya telah mencapai (kewajiban untuk 
mengeluarkan) sedekah unta Ibnu Labun, sedang dia tidak memiliki unta 
Ibnu Labun dan hanya memiliki unta Ibnu Makhad, maka unta Ibnu 
Makhad itu dapat diterima darinya, dan ditetapkan bersamanya dua ekor 
kambing jika memungkinkan atau dua puluh dirham. Barangsiapa yang 
sedekahnya telah mencapai (kewajiban untuk mengeluarkan) unta 
Makhad, sedang dia hanya memiliki unta Ibnu Labun jantan, maka unta 
Ibnu Labun jantan itu dapat diterima darinya, dan tidak ditetapkan 
apapun bersamanya. Barangsiapa yang tidak ada padanya selain empat 
ekor unta, maka pada keempat ekor unta itu tidak ada (kewajiban) apapun 
kecuali jika Tuhannya menghendaki. 


Sedangkan pada sedekah (zakat) kambing, (yakni) pada kambing 
yang digembalakan di darat dan tidak diberi makan, jika kambing itu 
telah mencapai empat puluh ekor, maka padanya (wajib) seekor kambing 
sampai seratus dua puluh ekor. Jika kambing itu lebih, maka padanya 
(wajib) dua ekor kambing sampai dengan dua ratus ekor. Jika kambing 
(dua ratus ekor) itu lebih satu, maka padanya (wajib) tiga ekor kambing 
sampai dengan tiga ratus ekor. Jika kambing-kambing itu lebih (dari tiga 
ratus ekor), maka pada setiap seratus ekor kambing (wajib) seekor 
kambing. Dan tidak diambil untuk sedekah (zakat), kambing yang tua, 
cacat, dan kambing jantan kecuali jika si pengumpul sedekah (zakat) 
menghendaki. 


Tidak boleh mengumpulkan antara (kambing) yang terpisah, dan 
(tidak boleh pula) memisahkan antara (kambing-kambing) yang 
berkumpul karena takut (mengeluarkan) sedekah, dan sesuatu yang ada 
karena dua percampuran maka keduanya dikembalikan ke kalangan 
keduanya secara merata. Jika gembalaan seseorang itu (berjumlah) empat 
puluh ekor kurang satu, maka padanya tidak ada (kewajiban) apapun 
kecuali jika Tuhannya menghendaki. (Wajib) pada budak empat 
persepuluh. Jika harta itu hanya ada seratus sembilan puluh dirham, maka 
pada harta tersebut tidak ada (kewajiban) apapun kecuali jika Tuhannya 
menghendaki.” 


143 Sanadnya shahih. Hadits itu diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan 
Ad-Daruguthni. Bukhari meriwayatkannya secara terpisah-pisah di beberapa 
tempat dalam shahiih-nya. Lihat Al Muntaga yang ditahkik oleh syaikh 
Muhammad Hamid Al Fagi pada hadits nomor 1974. 


Musnad Imam Ahmad — 


Oh o- 0, 2 EL Agan Maa PR 39 Io 0 
SA BP MIA s0 AG Jal :JB B5 XS Ka —VY 


ee £ 0 e- 5. Paduan 03 e RP Padan 3 K0 
Si Bp ANA Dae, Oa Gi ga es Lada) selat uya 


2: KE ae an SBN at Me Bu Panin “Ie KAT 
SMS Aam Kek Cal) Va tbk dala AI Gako ya Sd Mada 
Oo-A o 

73. Abdurrazag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Penduduk 
kota Makkah berkata, “Ibnu Juraij mengambil (tata cara) shalat dari 
Atha', Atha' mengambilnya dari Ibnu Zubair, Ibnu Zubair 
mempelajarinya dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mengambilnya dari 
Nabi SAW.” Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik 
shalatnya daripada Ibnu Juraij.”" 


- 
25 8 o- 5. 


- Rt: 7 ena - Ta 
Pe SAN GP pu LA :Ju 35 JS Vido —Vt 


ag # 0-3 e 203 38 0 2 es cod 0. 2.3 e 


PEP aa ab Ah Tai SU 2JU jas PE 


5 - 

s Pn or. a 2: 8 3 . 0 & Aa 2198 o- Go panah 
Man ig Se Ko AS up OS) SAI 3 Ali 
2 La Ng pa en” 219 LA £ .. Pa 0. ”, 
ae by US up Oke Lahb 1G aa Gp dgan Ag 


yi nd - 4 . 2... La Ot 5 SF Ga Mis o ol. Lan 
Sala 3 S sit JB ami BESI Uas Oo) Mela Lai 
Mn San Can aaa N PAI RA nda 
SEA Tamil as 1JG MID ag TIP OI AI Ud ueas JO 
Pi . - - ... Pd 

8 0 0... LA uap - ok 2 - Haa o- 4, - Pa 
SP AB AG Kai DS ab op Kla AI nh 


. 


3 2 Gn Tan ka Ata Pd Na ae ab Te P4 oto co... otr in 
Al Jgn Gi ea JS da AN PA TAP Ta KAP 


.. 


Adapun ucapannya: /&- Sx Lk Barang siapa yang shadagahnya telah 
mencapai unta bintu makhad), dalam (Cc) ditetapkan: /- — Sale sale LA 17 
(Barang siapa yang sedekah di sisinya telah mencapai unta bintu makhad). 
Adanya penambahan kata indahu (di sisinya) adalah keliru. Kami 
memperbaikinya dari (4) (0). 

14 Ini adalah atsar dan bukan hadits. Atsar tersebut berisi pujian kepada Ibnu 
Juraij, dan bahwa dia merupakan orang yang baik dalam melaksanakan 
shalatnya, yang diambil dari Athaa'. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sah AS Ga) KO gai SU AR Eh daan 
2 Ne 


:, LA 0. 


d3 P PL H3, Mann aan 3 2 taat 
ME Pala, lan ea 

74. Abdurrazag menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ma'mar 
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, 
dari Umar, dia berkata, “Hafshah binti Umar menjadi janda dari Khunais 
atau Hudzaifah bin Hudzafah —Abdurrazag ragu (akan namanya)—, dan 


dia (khunais) termasuk sahabat Nabi yang pernah turut serta dalam 
perang Badar. Dia meninggal di Madinah.” 


Umar berkata, “Aku kemudian menemui Utsman bin Affan dan 
menawarkan Hafshah padanya. Aku berkata, Jika engkau ingin, aku 
akan menikahkanmu pada Hafshah.' Utsman menjawab, “Aku akan 
mempertimbangkan itu.' Aku menunggu selama beberapa malam, 
kemudian dia menemuiku. Dia berkata, “Aku belum ingin menikah 
sekarang ini”.” 


Umar berkata, “Aku kemudian menemui Abu Bakar, lalu aku 
berkata, Jika engkau ingin, aku akan menikahkanmu kepada Hafshah 
puteri Umar.” Namun dia tidak memberikan jawaban apapun.” Aku 
marah kepada Abu Bakar (seperti aku marah) kepada Utsman. Aku 
kemudian menunggu selama beberapa malam, lalu Rasulullah 
melamarnya, sehingga aku pun menikahkannya kepada beliau. Abu 
Bakar kemudian menemuiku, dan berkata, “Mungkin engkau marah 
kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku, namun aku 
tidak memberikan jawaban apapun kepadamu?” 

Umar berkata: Aku berkata, “Ya” Abu Bakar berkata, 
“Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan suatu 
jawaban kepadamu saat engkau menawarkannya padaku, hanya saja aku 
mendengar Rasulullah pernah menyebutnya. Tapi, aku tidak ingin 
mengekspos rahasia Rasulullah. Seandainya beliau meninggalkannya, 


Musnad Imam Ahmad — 


maka aku akan menikahinya”. 


Ud hd G3 Fa Sia HIU OLI HI Gg Uis —yo 
Ba Can SA Kp DA PGN ap 
Je (Kla H0 ES Ya Oya din Ai Io dn IA IE 106 
SAE, Ans alan BI AL ENI aka ol Et Gal AIA 6 NP 
Cb aj OI mal (SA Up Ap udh UG 


PA NP TN Ga an oa Mena P 5 P 
Jaa SE JW Ae lo ya) JB SA Igo) GBI 3 Waah 
BA 3 Ie 3 DG Bg 

75. Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Aku mendengar Mughirah bin Muslim Abu Salamah, dari Fargad As- 
Sabakhi, dari Murrah Ath-Thayyib, dari Abu Bakar Ash-Shidig, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan masuk surga orang 
yang buruk perangai(nya).' Seorang lelaki berkata, “Ya Rasulullah, 
bukankah engkau pernah mengabarkan kepada kami bahwa umat ini 
(Islam) adalah umat yang paling banyak budak dan anak yatim(nya). 
Beliau bersabda, “Benar, oleh karena itu hormatilah mereka dengan 
penghormatan untuk anak-anak, dan berikan makan kepada mereka dari 
apa yang kalian makan.” Para sahabat berkata, “Lalu apa yang bermanfaat 
bagi kami di dunia, ya Rasulullah? Beliau menjawab, “Kuda yang baik 
yang engkau tambatkan untuk berperang di jalan Allah, dan budakmu 
yang mencukupinya. Jika dia shalat, maka dia adalah saudaramu. Apabila 


dia shalat, maka dia adalah saudaramu” .”'48 


3 


« 


MS Sanadnya shahih. Khunais bin Hudzafah adalah orang Ouraisy yang pandai 
memanah. Dia terluka pada perang Uhud, kemudian wafat dengan 
meninggalkan Hafshah. Abdurrazag merasa ragu bahwa namanya adalah 
Khunais atau Hudzaifah. Namun yang benar, berdasarkan kesepakatan, adalah 
Khunais. 

Pendapat tentang sanad ini telah dijelaskan pada hadits nomor 13, yaitu dha'if. 
Lihat hadits nomor 31 dan 32. Hadits itu juga didha'ifkan oleh Al Haitsami 
4/326 karena adanya Fargad. 


—— Musnad Imam Ahmad 


) (Ju Sleadl Sa 
OB MA Ae SI & MJ dal jt hp II Taha 
ol st at, ra 3 ora 3 Ie BI Jab Set 3 ah 


z 


of S3 Br AS 3 ai NAN, ea Manan 
So In Aas Ja gal 3, jati or gan 
Tp LG Ip AG PO Gel di 


Pa TK) 3-3 


NN B8 db aa ai aa HA eni Wu 
2 15, He pe LE ON Ai gn RN ia 


BAGS 25 JB daa Ie ska S1 J3 SI 
S3 bm Ca Ya JA SGG Jo Ge ya Ja da 

() 30 
Say die Jo A1 Ip dig SES Oa US x HA cold 

76. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: Ibnu As- 
Sibbag mengabarkan kepadaku, dia berkata: Zaid bin Tsabit 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar pernah mengirimnya ke 
tempat perang penduduk Yamamah. Ternyata ada Umar di sisi Abu 
Bakar. Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya Umar mendatangiku 
kemudian berkata, “Sesungguhnya pembunuhan telah memanas di 
kalangan penduduk Yammah, yaitu (pembunuhan) terhadap para 
pembaca Al Our'an dari kalangan kaum musliin, dan aku takut 
pembunuhan itu akan memanas di berbagai tempat, sehingga akan 
banyak (pembaca) Al Our'an yang akan hilang tanpa disadari. 
Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau memimpin pengumpulan Al 
Our'an.” Aku kemudian berkata kepada Umar, “Bagaimana mungkin aku 
melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?” Umar 
menjawab, “Demi Allah, itu adalah baik.” Tidak henti-hentinya Umar 
mendatangi dan pergi dariku dalam urusan itu, hingga Allah 


Musnad Imam Ahmad — 


melapangkan dadaku untuk melakukan, dan dalam hal itu pun aku 
mempunyai pendapat seperti pendapat Umar.” 


Zaid berkata: Umar duduk di sisinya tanpa berbicara. Abu bakar 
kemudian berkata, “Sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda cerdas 
yang tidak kami sangsikan. Engkau pernah menulis wahyu untuk 
Rasulullah SAW, maka kumpulkanlah wahyu itu (Al Our'an).” 


Zaid berkata: Demi Allah, seandainya mereka membebaniku untuk 
memindahkan salah satu gunung, niscaya itu tidak akan lebih berat 
bagimu dari apa yang mereka perintahkan kepadaku, yakni 
mengumpulkan Al Our'an. Aku berkata, “Bagaimana mungkin kalian 
akan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah 
GAW?.717 


Jean ARE op Aga yA Bia SG Ing Gia— —VY 
NN Pot MN 
Al Iya) ya3 2 SN Gp pke Jp pa LP dah Yi 
- 22 “ya, 2 &.- & NN M2 

Fei 9 Us SA aa KO Ulat lag ea 


Sa an ag KAI dah daa To Ir 
Ih Utan Ob KAS Ke duh dea Jo Ip 
CB Is tik KO Spa ap LIL AI) Kal 
Ip or LA IG al) kab Ep P3 Date Gas 


GA 


AI AS 53 sah Ogan Pe Ha of Lnba : ag Ge arab 
7 ga Na . Pe Ud HL yore 2 0. Haa 

Ad alas Ia dan al le Gea 

71. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Isma'il bin Raja, dari 


Umair mantan budak Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika 
Rasulullah SAW telah meninggal dunia dan Abu Bakar menjadi 


W7 Sanadnya shahih. Ibnu Sibag adalah Ubaid. Hadits tersebut merupakan 
perpanjangan dari hadits nomor 57. 


— Musnad Imam Ahmad 


Khalifah, Abbas berperkara dengan Ali mengenai sesuatu yang 
Rasulullah SAW tinggalkan (pusaka). Abu Bakar kemudian berkata, “(Itu 
adalah) sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan dimana beliau tidak 
menggerakannya, sehingga aku (pun) tidak dapat menggerakannya.' 
Ketika Umar menjadi Khalifah, Abbas dan Ali mengajukan perkara 
kepadanya. Umar berkata, “(Itu adalah) sesuatu yang tidak digerakan oleh 
Abu bakar, sehingga aku pun tidak dapat menggerakannya.” Ketika 
Utsman menjadi Khalifah, Abbas dan Ali mengajukan perkara 
kepadanya.” 

Ibnu Abbas berkata, “Utsman kemudian terdiam dan dia 
menundukan kepalanya.” Ibnu Abbas berkata, “Aku takut dia (Abbas 
akan mengambil sesuatu itu (pusaka Rasulullah), Aku kemudian 
menepukkan kedua tanganku ke kedua bahu Abbas, lalu aku berkata, 
“Duhai ayahku, aku bersumpah padamu, kecuali jika engkau 
menyerahkan sesuatu itu kepada Ali”.” Ibnu Abbas berkata, “Abbas 
kemudian menyerahkan sesuatu itu kepada Ali 7148 


R3 


Pe en —VYN 


II SO) SO PS 3 dia HP Ip H3 Aa “JG 
Ma Ku JI JAN GP An Ie as GI pa an 
Ja MANA ARE D3 CA AN Con CAN Ode ISS 3) (ab le 


2g JI Il Ih et GI Jaa Jai UAP ae Uda as 


148 Sanadnya shahih. Umair mantan budak Abbas adalah Umair bin Abdullah Al 

Hilali, mantan budak Ummul Fadhl yaitu isteri Abbas. Umair juga dinisbatkan 
pada status budaknya kepada Abdullah atau Fadhl yang tak lain keduanya 
merupakan putra dari Ummul Fadhil. 
Askata, dengan fathah huruf hamzah adalah kalimat Ruba'i. Dikatakan, 
takalama ar-rajulu tsumma sakata bighairi ulfin (seseorang berbicara kemudian 
terdiam dengan tanpa keramahan). Apabila perkataannya terputus sehingga dia 
tidak berbicara (lagi), maka itu dikatakan Askata (terdiam). Dikatakan bahwa 
sakata (diam) adalah menyengaja diam. Sedangkan askata adalah menunduk 
karena sedang berfikir, suatu penyakit, atau terpecah (pikirannya). Yang 
dimaksud di sini adalah, dia menundukan karena sedang berfikir sehingga tidak 
berbicara. 


Musnad Imam Ahmad — 


2... . K3 9 - PJ PJ PJ PJ ANN Oa 
AN eng IU Jas 3 PS BN di aje Ji GA 
P “ £ 2 #£ Sean a or A “8 y . 0 CP 
Ao ad pia OS HS SI) Das pelan ada AI Ko Mi Sya, SK 
» : PN » 2 £ & 0. . Jaa an, - OX. 
(elang ale Ko SD Sya) Jam Id okag La AS 2 


ad Kab Ot On AL mna en Ke aa 
YA 2 Djah l de Ii Jo Da SI God aan 
KA LL tas sah SA Wa Ah Lag 


LA Day 138 gita da ola PON Gala MA le 1 FI 
In Kb Ih SAH ISU Tia te an Bp SY 
IG NE SK Jan ea SA Ip Ja 


- e - - . . KAA Pa ena 
Br D3 JP JS II TAN #abad! JW lele 5 Ulas 


78. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dia 
(Ashim bin Kulaib) berkata: seorang syaikh Ouraisy dari kalangan Bani 
Ta'im menceritakan kepadaku, dia berkata: Fulan dan Fulan —syaikh 
Ouraisy itu menghitung ada enam atau tujuh orang yang kesemuanya 
berasal dari kalangan Ouraisy, dan di antara mereka adalah Abdullah bin 
Zubair— menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika kami sedang 
duduk-duduk di sisi Umar, tiba-tiba Ali dan Abbas masuk dengan suara 
keduanya yang keras. Umar kemudian berkata, “Diamlah wahai Abbas. 
Aku telah mengetahui apa yang akan engkau katakan. Engkau akan 
mengatakan bahwa putra dari saudaraku (Ali) telah menguasai setengah 
harta. Aku (juga) telah mengetahui apa yang akan engkau katakan wahai 
Ali. Engkau akan mengatakan bahwa: “Putrinya adalah isteriku, dan dia 
berhak atas setengah harta. Ini (harta Rasulullah) adalah sesuatu yang 
pernah ada di kedua tangan Rasulullah, dan sesungguhnya kita telah 
melihat bagaimana beliau berbuat terhadapnya. Abu Bakar kemudian 


— Musnad Imam Ahmad 


mengurusnya setelah beliau, lalu dia memperlakukannya dengan 
perlakuan Rasulullah. Lalu aku mengurusnya setelah Abu Bakar, maka 
aku bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa aku akan benar-benar 
bekerja keras untuk berbuat terhadapnya dengan perbuatan Rasulullah 
dan perbuatan Abu Bakar.' 


Umar kemudian berkata, “Abu Bakar telah menceritakan kepadaku, 
dan dia telah bersumpah bahwa dirinya adalah benar, bahwa dia pernah 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang Nabi itu tidak 
diwarisi.” Dia juga bersumpah dengan (nama) Allah bahwa dirinya 
adalah benar, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya 
seorang Nabi itu tidak akan meninggal dunia, hingga sebagian umatnya 
menjadikan beliau seorang pemimpin.” Ini (harta Rasulullah) adalah 
sesuatu yang pernah ada di kedua tangan Rasulullah SAW, dan 
sesungguhnya kita telah melihat bagaimana beliau berbuat terhadapnya. 
Jika kalian berdua ingin, aku dapat memberikan(nya) kepada kalian 
berdua, agar kalian berbuat padanya dengan perbuatan Rasulullah dan 
perbuatan Abu Bakar, sehingga aku akan menyerahkannya kepada kalian 
berdua.” 

Zubair berkata, “Setelah itu sepi, kemudian Abbas dan Ali datang 
(lagi). Abbas kemudian berkata, “Aku telah memberikannya kepada Ali, 
dan sesungguhnya jiwaku telah merasa tentram dengan (memberikan)nya 
kepada Ali?” . 


Up ab HAMA UE IU abs 3 AJI Kp Gis —va 
ph Ket bas Wr Lan Tab EA eU gi 
USG na en II Iga Iya Gan Abi Ui AI 5 
KONI AD dahi ae TEA Io AI Ip) Cant 
79. Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Fatimah RA datang kepada Abu 


19 Sanadnya dha'if, karena syaikh dari kalangan Ouraisy itu tidak diketahui. Lihat 
hadits nomor 60. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bakar dan Umar untuk meminta warisannya dari Rasulullah. Abu Bakar 
kemudian berkata, “Kami pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“Sesungguhnya aku tidak diwarisi' si 


Hp AI AA bae Ci JG pa Ii la Gia —A 
BN 2 sea Kie ad Se 
e - . a sing yi Pig - & pi Ng as Pn 
hn dan Ko Pp AR Ga dl Io Jah la 


2... 


Sea AE 2 ah TEE uk NI 0 Tit ST NBA 
8 he Ja 2 (anal #Xuali Vi AI ga (sad S3 Aa 

: 2 pa BD .. PN - .. 3 8. . - P3 e ki 
(at YAI Anta PAI ae Analor Ball Ol cpu (53 Inakemad! 
Ka Mn LA naa SNI EME me Ko Dea NN 


Ah Un ani Wa Ui bas daa at una da 
Ih G3 3 23 tu Pa 
Tapa OS” Oi Aga Cal Ale Sio KE Ea gb 
i 5 £ £ e . 3 Ai 5g Kk P3 s 

SEL aya PI IE JAS OS Op Oles 


80. Hasyim bin Gasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa 
(Ibnu Al Musayyab) menceritakan kepada kami dari Oais bin Abu 
Hazim, dia (Gais bin Abu Hazim) berkata, “Sesungguhnya aku sedang 
duduk-duduk di sisi Abu Bakar Ash-Shidig RA, khalifah Rasulullah, 
sebulan setelah beliau wafat. Abu Bakar kemudian menceritakan sebuah 
kisah. Orang-orang kemudian dipanggil: “Sesungguhnya shalat itu 
berjama'ah.” Itulah shalat kaum muslimin pertama dengan panggilan: 
“Sesungguhnya shalat itu berjama'ah.' Orang-orang kemudian 
berkumpul, lalu Abu Bakar naik ke atas mimbar, sesuatu yang dibuat 
untuknya, dimana sekarang dia sedang berpidato di atasnya. Itulah 
pidatonya yang pertama di dalam Islam. 


Oais bin Abu Hazim berkata: Abu Bakar memuji Allah dan 
menyanjung-Nya, lalu berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya aku 
sangat ingin untuk ini, ada selainku yang akan mencukupiku 


I50 Sanadnya shahih. Hadits itu telah dikemukakan secara panjang lebar pada 
hadits nomor 60, namun di sana statusnya mungathi' (terputus). 


— Musnad Imam Ahmad 


(menggantikanku). Jika kalian menunjukku dengan sunnah Nabi kalian, 


niscaya aku tidak akan kuasa terhadapnya, sebab beliau itu terpelihara 


dari syetan dan kepadanya diturunkan wahyu dari langit”. 


- 
ah 


ain - 8 0 Ka aa 15 - PA CN Ke Ge 
Jb dalam GP Cal ya Oles Bas 3 eala 5 —AMN 
Lg NSP RP TEA ng y 2 Pa eri 20 1 - .. 4 2? PP Eu 
Ol peka Aa AI ko al Sah GA ERA Kg) Gaal Si j1 JE 
LAN Hrd Ca NA uc MA Me Ne Oo, Sea Ae Tar Ba 
JP AA 2 JII Aa era DAA Ily SA II ra Il Ja 
Fa 4 e Pa 0 2 3 3 2... -. naa Ta ap 2 TN ae sa 
AGEN ATA er IS D7 ABG AI HE PN Damai 
Yo 


4 0. 


2 #£ 2 a.. 8. sa 33 an An Lena an akn - 
5g olpangg Kw kkaan ol, ea) KO Eau Y Cree —l YI 


— 


P3 
. 


"3 
07 Pe 


Pe de BAL oh Sg ALAN F3) Gamii Pa Wi 
Ra AA 

81. Hasyim bin Gasim menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dia berkata: Abu 
Bakar Ash-Shidig RA berkata, “Rasulullah memerintahkan aku untuk 
membaca jika aku memasuki waktu pagi, sore, dan saat aku hendak tidur: 
'Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang 
ghaib dan yang nampak, Engkau-lah Tuhan segala sesuatu dan 
Pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau semata, 
tiada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari kejatahan diriku dan kejahatan 
syetan dan para sekutunya, serta melakukan kejahatan kepada diriku 


1S! Sanadnya hasan. Isa bin Musayyib Al Bajili, Gadhi di Kufah, adalah orang yang 
sangat jujur dan tidak dipersoalkan, serta haditsnya pun baik. Namun Al 
Haitsami menilai dha'if hadits tersebut (5/184) karena adanya Isa Al Bajili. 


Musnad Imam Ahmad — 


atau melakukannya kepada seorang muslim 22an 


kkkk 


12 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Mujahid, yaitu Ibnu Jabir, 
seorang tabi'in tsigah, tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar, bahkan dia 
dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Dia itu 
orang yang sangat jujur, namun mereka mempersoalkannya dari sisi 
hapalannya. Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman Abu Muawiyah. Hadits tersebut 
telah dikemukakan dengan sanad yang shahih pada hadits nomor 28, S1, 52, dan 
63. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pera & 


SP ep) Abadi 3 jab Hah 
MUSNAD UMAR BIN AL KHATHTHAB RA!533 


0 . D0 Pa LP 


Tn gd IP Oia IP AA CA AG Ci —AY 

3 AJ EA 2 3 ja Ya Gi Ae db Re 
PN AAA 3 do ea Un 5 Yg el 
ag Tp Jia ain Lal yuan, dh 3 Gt An 
S5 Tp SSS RP IS EA Up UP H3 
DA ya GO 


"1 


82. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Abu Ishag, dari Haritsah, dia berkata, “Penduduk Syam 
datang kepada Umar kemudian mereka berkata, “Sesungguhnya kami 
telah mendapatkan harta, kuda dan budak, dimana kami ingin agar kami 
memiliki zakat dan kesucian dalam hal itu.' Umar menjawab, “Apa yang 
telah dilakukan oleh kedua sahabatku sebelumku (Rasulullah dan Abu 
Bakar), aku akan melakukannya.” Umar kemudian bermusyawarah 
dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan di antara mereka adalah 
Ali. Ali kemudian berkata, “Itu baik, jika itu bukanlah jizyah wajib yang 
akan diambil oleh orang-orang setelahmu”.”'34 


.. 10 35. A4 9 


BPS pa Ela IG jaan Hj USA Ela —AY 


Ja lks ea ar GAN GARA dia DS aka G3 Lah D1 


153 Sanadnya yang paling shahih dari Umar adalah: Zuhri dari Ubaidillah bin 
Abdullah bin Atabah dari Ibnu Abbas, dari Umar. Zuhri dari Sa'ib bin Yazid, 
dari Umar. 

14 Sanadnya shahih. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Abu Ishag adalah As-Subai'i. 
Haritsah adalah Ibnu Mudharrib Al Abdi Al Kufi, seorang tabi'in tsigah. Lihat 
hadits nomor 112 dan 218, dan Al Muntaga 1988. 


Musnad Imam Ahmad — 


S Jas Antang ol 36 IPA ja 3 1 jas Sail 


3 | & GBI San 3 ag ab Ii Y J3 en 


2... 


:YU3 aa) okb ab Kate Lap Yat ps 


ate Sman Aa ai IP us Ie JA 


Ju Aug al & NO: Oei ad aan J3 Uagyia 2 as 
: Je An ata HI 3 ls aan 


83. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hakam, dari Abu Wa'il bahwa 
Shubay bin Ma'bad, seorang Nasrani dari kabilah Taghlib Arab, masuk 
Islam. Dia kemudian bertanya, “Pekerjaan apakah yang paling utama?” 
Dikatakan kepadanya, “Jihad di jalan Allah SWT.” Dia kemudian hendak 
berjihad, (namun) dikatakan kepadanya, “Apakah engkau telah berhaji?” 
Dia menjawab, “Belum?” Dikatakan, “Berhaji dan umrahlah, kemudian 
berjihadlah.” Dia kemudian pergi, hingga ketika dia berada di Hawa'ith 
maka dia pun berniat untuk melaksanakan haji dan Umrah secara 
sekaligus. Zaid bin Shuhan dan Salman bin Rabi'ah melihatnya, lalu 
mereka berkata, “Sungguh, dia itu lebih sesat daripada untanya,” atau 
“Tidaklah dia lebih mendapatkan petunjuk dari untanya.” Shubay 
kemudian pergi kepada Umar, lalu memberitahukan perkataan mereka itu 
kepadanya. Umar kemudian menjawab, “Engkau telah ditunjukan kepada 
Sunnah Nabimu.” Hakam kemudian berkata, “Aku berkata kepada Abu 


Wa'il, “Shubay menceritakan (itu) kepadamu?” Abu Wa'il menjawab, 
“Ya? 2155 


1 Sanadnya shahih. Shubay adalah seorang tabi'in tsigah menurut pendapat Umar 

dan seluruh sahabat Rasulullah. Hadits tersebut diriwayatkan juga dalam 
pengertiannya oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. 
Hawa'ith adalah sebuah tempat yang terletak di Hijaz. Al Hamdani 
menyebutkannya dalam Shifah Jazirah Al Arab halaman 217, baris 16, tentang 
kasidah (kumpulan sya'ir) Al Azalani dimana di sana disebutkan nama-nama 
tempat, sungai, lembah, dan perkampungan yang ada di Hijaz. Namun demikian 
aku tidak menemukannya dalam Mu'jam Al Buldan. Sementara dalam (x) 
termaktub “Al Hawa'ith,” padahal yang pasti itu adalah keliru. Lihat Nai! Al 
Authar 5: 46, Aun Al Ma'bud 2:92-93, dan juga hadits nomor 169 mendatang. 


— Musnad Imam Ahmad 


r0. 38 0 - 2D Pa 


GAS Hala 13 Bln AA ab DUS HIS —At 
Loan 353 : 2 0. 
LAS Sasa Ae ta | aa as 4 ale IG DAH 
HA al ale A1 Ko AI SI CASN Alat SO ps! Y 
30 0 2. 5 213 
1 LAN Alat ot J3 Gp 
84. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dia berkata: Aku mendengar Amru bin 
Maimun berkata, “Umar shalat shubuh dengan mengimami kami di 
Jama” (Muzdalifah) kemudian wukuf, lalu berkata, “Sesungguhnya 
orang-orang musyrik tidak bertolak (dari Jama'/Muzdalifah) sampai 
matahari terbit, dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyalahi 


mereka. Beliau kemudian bertolak (dari Jama'/Muzdalifah sebelum 
matahari terbit?.”' 


Op He EL 
Bei IA Pa ES gl Jb LI is 


soc 


Jia Kb Aoi. 2 Ns babak: 
DI ERA Te Maa : ALE Y JB cakaa 33 la la Para 
Ada Gb ph iba MIA J3 ali 2 Iga 
MABA Vip AI ja TE ia 3 Ce 
85. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan 


kepada kami, dia berkata: Ayahku berkata: Ibnu Abbas menceritakan 
(hadits) ini kepada kami, dia berkata: 


“Hal yang akan membuatmu kagum dari semua itu adalah, apabila 
Umar mengundang orang-orang tua dari para sahabat Muhammad, maka 
dia (pun) mengundangku bersama mereka. Dia berkata, “Janganlah 


JB 2G PA rr Te PA KTA Ket NY 
u 


1 Janadnya shahih. Hadits itu diriwayatkan oleh jama'ah ahlul hadits kecuali 
Muslim. Lihat 4! Muntaga nomor 2598. Jama' dikenal dengan Muzdalifah. 


Musnad Imam Ahmad — 


engkau berbicara sampai mereka berbicara”.” 


Ibnu Abbas berkata, “Dia (Umar) kemudian mengundang kami 
pada suatu hari atau suatu malam, kemudian dia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah telah bersabda tentang Lailatul Gadar sebagaimana yang telah 
kalian ketahui. Oleh karena itu, carilah ia pada sepuluh malam terakhir 
(bulan Ramadhan), yaitu pada malam yang ganjil. Pada malam ganjil 
manakah kalian dapat mengetahuinya?.”'” 


Pa o- 3 0 Ayana Pa 


HP kata IE ARA CAS jika 1 Kena UI —A1 
ES bh ai ARA Gaal Ah ie PP AI JB ya 
P3 Ea SP PN K0 Hp sed ii Ai 
Cent AS El SA D alai C aa sai 
HI ah Id rs Ie Hp Ip GAN GA 2 JL 
Ug Bhi ea da JP So SI eh die Jo AN pa Be 
Aoa 3 Jai ES JS Iu PAS Ya 
Nasa Ie opa 


86. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ashim bin 


| 


17 Sanadnya shahih. Ashim bin Kulaib itu tsigah. Ayah Ashim adalah Kulaib bin 
Syihab bin Majnun Al Jurmi, seorang tabi'in yang tsigah. Namun sebagian 
ahlul hadits menyebutkannya dalam kelompok para sahabat secara 
keliru/waham. Lihat Al Ishabah 5:331. 

Adapun ucapan Ashim: “Ayahku berkata: Ibnu Abbas menceritakan (hadits) ini 
kepada kami”, ucapan itu mengandung unsur peringkasan. Sebab nampaknya 
di antara mereka telah terjadi suatu pembicaraan yang terkait dengan Lailatul 
Gadar. Oleh karena itulah Kulaib menceritakan sesuatu kepada mereka, dimana 
dia kemudian berkata: “Ibnu Abbas menceritakan (hadits) ini kepada kami.” 
Maksud Kulaib adalah, dia ingin memberitahukan bahwa Ibnu Abbas telah 
mengabarkan apa yang dia dengar. Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Hal yang 
akan mengejutkanmu dari semua itu adalah ... Sampai akhir hadits.” Lihat 
Sunan Al Kubra karya Al Baihagi 4: 308-309. Hadits itu akan ditemukan secara 
ringkas pada hadits nomor 298. 


— Musnad Imam Ahmad 


Amru Al Bajali menceritakan seorang lelaki dari kaum yang pernah 
bertanya kepada Umar bin Khaththab. Mereka berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya kami datang kepadamu hanya untuk menanyakan tentang 
tiga (hal): shalat sunnah seorang lelaki di rumahnya, mandi Jinabat 
(hadats besar), dan sesuatu yang boleh (dilakukan) oleh seorang suami 
kepada isterinya jika dia sedang haid.” Umar menjawab, “Apakah kalian 
penyihir? Sesungguhnya kalian telah bertanya kepadaku tentang sesuatu 
yang tidak pernah ditanyakan oleh seorangpun sejak aku menayakannya 
kepada Rasulullah.” 


Umar kemudian berkata, “Shalat sunnah seorang lelaki di 
rumahnya adalah cahaya. Barangsiapa yang ingin maka dia dapat 
menerangi rumahnya.” Dia berkata tentang mandi dari jinabat: “Dia 
(harus) membasuh kemaluannya, berwudhu, lalu mengalirkan (air) ke 
atas kepalanya sebanyak tiga (kali).” Dia berkata tentang wanita Haid, 
“Boleh baginya (melakukan) sesuatu di atas sarung.” 


I$8 Sanadnya dhai'f karena terputus (mungathi'). Sebab perawi yang (haditsnya) 
diriwayatkan oleh Ashim bin Amru tidak diketahui. 
Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang berhubungan dengan shalat di dalam 
rumah (1:214) dari jalur Tharig bin Ashim. Tharig bin Ashim berkata, 
“Sekelompok penduduk Irak berangkat untuk menemui Umar. ” Ibnu Majah 
kemudian meriwayatkan hadits yang seperti itu dari jalur Abu Ishag, dari 
Ashim, dari Umair mantan budak Umar bin Khathab, dari Umar. 
Penyarah hadits tersebut kemudian mengutip dari Az-Zawa'id: “Perputaran 
kedua jalur tersebut adalah bersumber dari Ashim bin Amru, dan dia itu dha'if. 
Al-Ugaili menyebutkannya dalam kelompok orang-orang yang dhaa 'f, 
sedangkan Bukhari berkata, “Haditsnya tidak kuat.” 
Namun dalam Al Muhalla (2:178), Ibnu Hazm mengutip hadits yang 
berhubungan dengan wanita haid dari jalur Abu Ishag, dari Ashim: “Bahwa ada 
sekelompok orang yang bertanya kepada Umar. ” Tonu Hazm kemudian berkata, 
“Hadits seperti itu diriwiwayatkan juga dari Abu Ishag, dari Umair, mantan 
budak Umar.” 
Ungkapan ini menunjukan bahwa hadits-hadits tersebut diriwayatkan melalu 
dari dua jalur: maushul dan mungathi'. 
Hadits yang diriwayatkan secara maushul adalah shahih sanadnya, hai ini 
berbeda dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Az-Zawa'id. Sebab 
Umair, mantan budak Umar, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kelompok 
orang-orang yang tsigah. Ashim bin Amru juga tsigah, sebab Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam kelompok orang-orang yang tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


£ s En 2 Ta Ag o Pa - 0 aa Pa 
SPI NP nd GA GAS Aa UB Ula AV 
"un 5 Si. “aa ... » o£ ng 2 s0 A PN 2d 9 - ne 
Lah PAS) ea Gi Ia SAN BAB RI Agan AS Gp Kala 
0 0. 9 8 Ne BP TP 1 0 ot ts Pan ra 2 3 Tg 
en Una ba JB ae 3 SU Kaya Ob SA din de 


0 - Bon 0 eh BL mu. Tn aon rr Kai 0. Jd 
ga pa Jb LSN IU Ji JB EM ab) Al 1 pt 
Akta KP Ta aa UI bah BA US 

" ta, Naa Pt Jaa SAN, 25 5 5 3. 

PE Je gama JS alay ade dl ale Al Sya) 

87. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Abu Nadhr, dari Abu Salamah, dari Ibnu 
Umar, dia berkata, “Aku melihat Sa'd bin Abu Wagash mengusap kedua 
khuff.nya di Irak saat dia berwudhu, kemudian aku mengingkari (hal itu) 
kepadanya. Ketika kami berkumpul di sisi Umar bin Khaththab, Sa'd 
berkata kepadaku, “Tanyakanlah kepada ayahmu tentang apa yang 
engkau ingkari dariku tentang mengusaf kedua khuff. Aku kemudian 
menceritakan hal itu kepadanya (Umar). Umar berkata, Jika Sa'd 


menceritakan sesuatu kepadamu, maka janganlah engkau menolaknya. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengusap kedua khuff Tan 


- 8.0 8. Pa na 


BAE PA SA BAD 18 BYAA Cp OjJIB EAS -AA 
An ta pp ab HE ap PS ap sai 


oo. 3 


Pa or 4 “5 y 32 0. 23 # 9 oo. 0 


Ibnu Abi Hatim berkata dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/1/348), “Aku bertanya 
kepada ayaku tentang Ashim. Dia kemudian menjawab, “Dia (Ashim) itu orang 
yang sangat jujur.” Namun Bukhari mencantumkannya dalam kitab Adh- 
Dhu'afa (orang-orang yang dha'if). Aku kemudian mendengar ayahku berkata, 
“Dia (Bukhari) harus memindahkan (Ashim) dari sana (kitab Adh-Dhu 'afa).” 

59 Sanadnya shahih. Ibnu Lahi'ah adalah Abdullah. Dia itu tsigah. Mereka 
mempersoalkannya dari sisi hapalannya setelah terbakar buku-bukunya. Namun 
kami berpendapat tentang keshahihan haditsnya, sebab kredibelitas hafizhnya 
terkenal yang meriwayatkan (hadits) darinya. Abu Nadhr adalah Salim mantan 
budak Umar bin Ubaidillah. Abu Salamah adalah Ibnu Abdurrahman. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ni LIL SAN DESA on ob IL pb Mae oh, Lab 


Se JUS ES ag de KAN IA Ya MA) 
88. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Wahb menceritakan kepada kami dari Amru bin Harits, dari Abu Nadhr, 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Umar, dari Sa'd 
bin Abu Wagash, dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengusap kedua 
khuff, dan bahwa Abullah bin Umar pernah bertanya kepada Umar 
tentang hal itu. Umar kemudian menjawab, “Ya. Jika Sa'd menceritakan 
sesuatu kepadamu dari Rasulullah, maka janganlah engkau menanyakan 
sesuatu itu kepada selain dia.” 


Ig Pa 


HN 3 5 Cia IG Pi Hi AA Ea Alis US —AA 
nasa GA Sab Ala DA Up GUN MS Gi 
mn st Bh Aa Kh Fi ah de Aa) 


- 
. 


Si IG ERA gp) KA 3) dh le Jo MI, 


S3, IE Koi JR Sa 05 CI ga Opa Weni 3 
ae KA gih She Up Batak Gn RJ 


A 


a dar mu al - JG ea ia J3 MT BI IG 3 AI 
Ii Io Lg Do Tn ig anal 


pke Hah EN IA g LAN GUN Aan 


. 5. Png 


SAK (Ab (SA LAS KP ee Gg ph de lo 
ih ena HAB UT AS Kia Ot Ud at abi AG ad 


160 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah ringkasan dari hadits sebelumnya. Hadits itu 
diperkuat oleh hadits riwayat Ibnu Lahi'ah. Bukhari meriwayatkan hadits 
tersebut dari jalur Amru bin Harits dan menta'lignya dari jalur Musa bin 
Agabah, dimana kedua riwayat itu bersumber dari Abu Nadhr. Lihat hadits 
mendatang 238 dan 3462, dan lihat Al Fath 1/264. 


Musnad Imam Ahmad — 


aa Ana Iban JSI An sa US SILYI Ie 
Sedih Je u LA Ih AB PES abi 
LB de gg uu GEN Kata Ap dbs de 
AP SS HAN AT Da Alup (SIS AH dehoh Lab 


0... PS 3 ata 


PA 2 TA SA Aa G3 ga ya old la Hah 
0. ara en ui 
KP AU Lyla ian Lol SA MI SA Je Al gal Br 


Sa bj na daa Jo gt 5 
oz 2, 3 


3.1 Ta ae 3 # 

33) lam Na Y) Kai y an J ea os atu La 
Abay Tomi pa aa an Gp al HE Anin ad 
P3 sa 23 &- . - 5 9. X - Lauk Tua 45 0 
se RAR Aap CAN 


Lae ASI Gp PN Has : SIG Aa Ui MY CI Is 
SENI 


89. Affan menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Gatadah menceritakan kepada 
kami dari Salib bin Abu Ja'd Al Ghathafani, dari Ma'dan bin Abu 
Thalhah Al Ya'mari: Bahwa Umar bin Khaththab RA berdiri di atas 
mimbar pada hari jum'at, kemudian dia memuji Allah dan menyanjung- 
Nya. Dia kemudian mengenang Rasulullah SAW dan (juga) mengenang 
Abu Bakar. Dia berkata, “Aku memimpikan sebuah mimpi yang tidaklah 
aku lihat melainkan (sebagai pertanda) untuk kehadiran azalku. Aku 
memimpikan seekor ayam jantan mematukku dua patukan —Ma'dan 
berkata: Umar menyebutkan padaku bahwa ayam jantan itu (berwarna) 
merah—. Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Asma' binti Umair, 
isteri Abu Bakar. Asma' berkata, “Akan membunuhmu seorang lelaki 
asing.” 

Umar berkata, “Orang-orang memerintahkan aku menjadi khalifah, 
dan. sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan 
kekhalifahan-Nya, yang Dia mengutus Nabi-Nya untuk membawanya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jika azalku segera menimpaku, maka sesungguhnya musyawarah itu 
(terletak) pada keenam orang yang diridhai oleh Nabi Allah saat beliau 
wafat. Siapa pun yang kalian bai'at dari mereka, maka kalian harus 
mendengarkan dan menaatinya. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa 
ada (sekelompok) orang yang akan menghujatku dalam hal ini. Aku akan 
memerangi mereka dengan kedua tanganku ini atas (nama) Islam. 
Mereka adalah musuh-musuh Allah yang kafir dan sesat. Demi Allah, 
aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah Tuhanku janjikan 
kepadaku, kemudian Dia membebankan sesuatu yang lebih penting 
bagiku daripada kalalah'". 


Demi Allah, tidak pernah Nabi Allah menekankan sesuatu 
kepadaku, sejak aku menemaninya, (seperti) penekanannya kepadaku 
dalam urusan kalalah, hingga beliau menusukkan kedua jarinya ke 
dadaku. Beliau bersabda, “Cukup bagimu ayat yang diturunkan pada 
musim panas, yang ada di akhir surat An-Nisa'.' Sesungguhnya jika aku 
dapat hidup, aku akan memutuskan dalam urusan itu dengan hukum yang 
diketahui oleh orang-orang yang membaca (Al Our'an) dan (juga) orang- 
orang yang tidak membaca (Al Ouran). Sesungguhnya aku 
mempersaksikan para pemimpin negeri itu kepada Allah, bahwa aku 
hanya mengutus mereka agar mereka mengajarkan agama mereka kepada 
orang-orang, menerangkan sunnah Nabi mereka kepada orang-orang, dan 
mengadukan kepadaku sesuatu yang tidak mereka lihat. 


Lalu kalian wahai manusia, sesungguhnya kalian makan dari kedua 
pohon yang menurutku keduanya menjijikan. Inilah bawang putih dan 
bawang merah. Demi Allah, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi 
Allah mencium bau keduanya dari seseorang, lalu beliau memerintahkan 
orang itu (agar keluar masjid), tangannya diraih kemudian dikeluarkan 
dari dalam masjid, hingga dia dibawa ke Bagi”. Barangsiapa yang akan 
memakan keduanya, maka hendaklah dia memasaknya sampai hilang bau 
(keduanya).” Ma'dan berkata, “Umar berkhutbah pada hari Jum'at, dan 
dia terbunuh pada hari Rabu.” 


Isl Seseorang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak. 

122 Sanadnya shahih. Ma'dan bin Abu Thalhah Al Ya'mari itu tsigah. Dalam (c) 
termaktub: “Ma'bad', bukan: “Ma'ban', dan itu keliru. Dalam Dzakha'ir Al 
Mawarits (5632) disebutkan bahwa Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah (juga) 
meriwayatkan hadits tersebut. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa sdn 


Saad mi Hj rp 2 


2S 0 ag 1 202 


SIG Apt dB Malih Ula Andal Ga IG BN 


Ie Jah Ol LPS gi NN aa MI PE SG 
Xe Je Nan 3, aa BEA UT Ia 5 Sai JAR OS ph 
KAN FE ege SEUS A EAA Eb AN 3) PR Yi 
In Sae 3 ana Ye IM Oa AA ai as Y A5 


i 


EC 3.0 0 3 2 8 - Kera 0. 


90. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Abi Ishag, dia (Ibnu Abi Ishag) berkata: Nafi' mantan 
budak Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku dari Abdullah bin 
Umar, dia (Abdullah bin Umar) berkata, “Aku, Zubair, Migdad bin 
Aswad keluar menuju harta kami di Khaibar untuk mengurusinya. Ketika 
kami sampai di sana, kami berpisah (untuk mengurus) harta kami. Aku 
kemudian diserang pada malam hari saat aku sedang terlelap di atas 
tempat tidurku, dan kedua (persendian) tanganku dibengkokan dari siku- 
(nya). Ketika aku memasuki pagi hari, kedua sahabatku berteriak 
kepadaku, kemudian mereka mendatangiku dan bertanya padaku, “Siapa 
yang berbuat ini padamu?” Aku menjawab, “Aku tidak tahu.' Mereka 
memperbaiki tanganku, kemudian mereka menghadap Umar. 


Umar kemudian berkata, “Ini adalah perbuatan orang-orang 
Yahudi.” Dia kemudian berdiri untuk berceramah di hadapan orang- 
orang. Dia berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW 
pernah mengusir orang-orang Yahudi ke Khaibar, dimana kita pun dapat 
mengusir mereka (dari sana) jika kita menghendaki. Sesungguhnya 


(230) — Musnad Imam Ahmad 


mereka telah menyerang Abdullah bin Umar, kemudian mereka 
membengkokan sendi kedua tangannya sebagaimana yang telah sampai 
kepada kalian tentang permusuhan mereka kepada kaum Anshar sebelum 
ini. Tidak kita ragukan (lagi) bahwa orang-orang yang melakukan 
penyerangan itu adalah teman-teman mereka (Yahudi). (Sebab) di sana 
kita tidak mempunyai musuh selain mereka. Maka barang siapa yang 
mempunyai harta di Khaibar, hendaknya dia menjemput hartanya. 
(Karena) Sesungguhnya aku akan mengusir orang-orang Yahudi (dari 
sana). Umar kemudian mengusir mereka (dari sana). 


PJ a... 


Tina 35 YG en en —91 
Ne Soe 4 ....iI Leo - Tn Tt. P3 N . 
BIN gp DS DD ta Ga 


.. 


Sg Cat 5 en sg IA Lebat Ah Ya Ta Van ag! JW 
Pp) asi ar sp: Aye ah de FT Ie 2 Khan An 
Kama Kan 

91. Hasan bin Musa dan Husein bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 
Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah: Bahwa ketika Umar bin Al 
Khaththab RA sedang melakukan khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang lelaki 
datang. Umar kemudian berkata, “Mengapa engkau menunda-nunda 
shalat (Jum'at)?” Orang itu menjawab, “Tidaklah itu melainkan sampai 
aku mendengar panggilan (adzan), kemudian aku berwudhu.” Umar 
berkata, “Atau belumkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila salah seorang di antara kalian akan berangkat untuk 


163 Sanadnya shahih. Ya'gub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin 
Abdurrahman. Ibnu Ishag adalah Muhammad bin Ishag bin Yasar Al 
Muthallibi, pemilik As-Sirah. Dia itu tsigah. Dia persoalkan tanpa ada alasan 
yang kuat. 


Musnad Imam Ahmad — 


(menunaikan shalat) Jum 'at, maka hendaklah dia mandi '. 21 


3 KO AIA. Pa na 


ee EA JB M3 AAS JB (Laga S3 Uake Wae -AY 
Cah ae A CI CE LS Wa J5 OK sd .£ Ii 
AI Lari) Spa Ja Pan Uh aj Usah 
(isa “» IU) SA PA Pe png ea das op 
arsa dy dl da Jo IG Yg 


92. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Zuhair 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim Al Ahwal menceritakan 
kepada kami, dari Abu Utsman, dia berkata, “Kami menerima surat 
Umar saat kami sedang berada di Adzerbaijan: “Wahai Utbah bin Fargad, 
janganlah kalian bersenang-senang, (mengenakan) perhiasan orang-orang 
musyrik dan memakai pakaian sutera. Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah melarang kita dari pakaian sutera. Beliau bersabda: Kecuali ini 
(CebesarOug jari). Rasulullah SAW mengacungkan kedua jarinya kepada 
kami? 195 


aa Tj Spa Pada rara tg Pt naa (Ta ya Tara —AY 
Pai LI ta AS PN KA 
Ca 3e0o Loc 0 ..d 


Jet 5 BA Ip JA Ale, UEA CD MEN ai At 
KAA GA ah aa Gb Up Plain 


3.4 


Bi yan ab KB an IA aj 


I4 Sanadnya shahih. Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman An-Nahawi. Yahya adalah 
Ibnu Abi Katsir. Adapun perkataan Abu Hurairah: “Umar berkata, "Juga," 
maksudnya adalah: “Umar berkata, “Wudhu juga. » Dia meringkas, 
sebagaimana yang terdapat pada seluruh riwayat hadits ini, seperti yang terdapat 
dalam hadits mendatang, nomor 199. 

6S Sanadnya shahih. Abu Utsman adalah An-Nahdi. Namanya adalah 
Abdurrahman bin Mull. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ri RB eni CAD DER “TE ANE Pe Ban Man PU BE 25 23 
AS JUS UG SN IA de WI, WI 3 9 SD pehis 
Aa. 3 0 H4 Hai x : 


23 - PJ an P3 Ps s5 4 2, , - P3 ea 
AY) #dya eagle al lho al Jpn) Krama Gl HA AI 2) 
sat 2 sa PE ANN PA LEK ea aa co, 9 2 2.) 3 
KAA S3 ai SA 4 Je PM BIA Ie GI 


93. Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Abu Al Aswad menceritakan kepada kami 
bahwa dirinya mendengar Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah 
menceritakan tentang Abu Sinan Ad-Du'ali: Bahwa dia (Abu Sinan Ad- 
Du'ali) menghadap Umar bin Al Khaththab, sementara di sisinya ada 
sekelompok kaum Muhajirin pertama. Umar kemudian mengirim 
keranjang yang didatangkan dari benteng di Irak. Di dalam keranjang itu 
terdapat cincin. Sejumlah anaknya kemudian mengambil cincin itu dan 
memasukkannya ke dalam mulutnya. Umar kemudian merebut cincin itu 
darinya, lalu dia menangis. Orang yang ada di sisinya kemudian bertanya 
kepadanya, “Mengapa engkau menangis, padahal Allah telah 
memberikan anugerah padamu, memenangkanmu atas musuhmu dan 
meneduhkan penglihatanmu?” Umar menjawab, “Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah dunia dibukakan 
kepada seseorang, melainkan Allah akan menimpakan permusuhan dan 
kebencian di antara mereka sampai hari kiamat.” Aku merasa sedih 


karena hal itu.”'86 

oo 0. Bur $$ cara 0 o - £ 8. 3 aa Pa 

IE PSU da Blu cal OP gi Kan Un yin Lola At 

T3 Kn er 4 - y Ns TE & #E 0... ey 

ay HS ebay dala Al Glao pay JB Anh OP Sa 

Mn AR LS Aa Ae UE Dat nnga CK naa ERA sb LA 

Pi) da Jas J6 Yasa ol Ja eta ol NI SA Il Kas 
P aan « 


186 Sanadnya shahih. Abul Aswad adalah Muhammad bin Abdurahman bin 
Naufal, anak yatim Urwah. Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah itu 
tsigah. Oleh Ibnu Hibban ia disebutkan dalam Ats-Tsugat (orang-orang yang 
tsigah). 


Musnad Imam Ahmad — 


94. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, Nafi” menceritakan kepadaku dari Abdullah 
bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW, “Apa yang dapat diperbuat oleh salah seorang di antara kami jika 
dia junub kemudian hendak tidur sebelum mandi?” Beliau menjawab, 
'Hendaklah dia berwudhu (seperti) wudhu untuk shalat, kemudian 
tidurlah”. "3 


SAH Pan 3) AP ONE Tana ON NO 

Tenan pad an p okay Bj ag ae 
PPA PAP ANN H4 Ag ps Aan 

AA GP TI RAN 3 MI : .JU 
Da Ai aa ita Te Ta da 
Ta - 232 0 NN uan na 3 TG... 9 4. 
, Ae del JA) 6 Maa gan 
“4 


8 35 LJG I 3a Ag MSG AS TAS F3 PI Aja 


Ie & 025 


SEA Il SAY S3 ah de di 
Pn na 
PN Ia AA GE Aa Tp ana 
An Ph as Pa aa ja J3 (S3 
bl Bon Ag daa da J5 JB dalah aa 
AI Ia ENI DU IG Vai YO U Sp Jb 
An MD hah da GS Sa 
AI sa Jaa ala daa So A5 S3 Koja 
JP Ka Sop 


167 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


95. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas 
RA, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA 
berkata, “Ketika Ubaidillah bin Ubay wafat, Rasulullah SAW diundang 
untuk menyalatkannya. Beliau kemudian memenuhi undangan itu. Ketika 
beliau berdiri hendak menyalatkannya, aku pindah hingga aku berdiri di 
(arah) dadanya (Ubaidillah bin Ubay). Aku kemudian berkata, “Ya 
Rasulullah, apakah engkau akan (memohonkan ampunan) untuk musuh 
Allah, yaitu Abdullah bin Ubay, yang mengatakan (ini dan ini) pada ini, 
ini, dan ini.” Rasulullah SAW (hanya) tersenyum, hingga ketika aku 
mendesaknya maka beliau (pun) bersabda kepadaku, “Tangguhkanlah 
dariku, wahai Umar. Sesungguhnya aku (telah diperintahkan) untuk 
memilih, kemudian aku memilih). Telah dikatakan, “Kamu memohonkan 
ampunan bagi mereka atau kamu tidak memohonkan ampunan bagi 
mereka (adalah sama saja). Kendati pun kamu memohonkan ampunan 
bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan 
memberikan ampunan kepada mereka.” (Os. At-Taubah (9): 80) 
Seandainya aku tahu bahwa Dia akan mengampuni jika aku 
menambahkan atas tujuh puluh kali, niscaya aku akan menambahkan. 
Beliau kemudian menyalatkannya dan berjalan mengiringinya. Beliau 
kemudian berdiri di atas kuburnya, hingga beliau selesai darinya. (Itulah) 
keheranan diriku dan keberanianku atas Rasulullah SAW, dan Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui. Demi Allah, beliau hanya (melakukan) 
yang mudah, hingga turunlah kedua ayat ini: “Dan janganlah kamu 
sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara 
mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
mereka mati dalam keadaan fasik.” (Os. At-Taubah (91: 84)” 


18 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkan dalam At-Tafsir (4:218) bahwa At- 
Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut dan menilainya shahih. Bukhari juga 
meriwayatkan hadits tersebut dari hadits Ugail, dari Az-Zuhri. Adapun 
mengenai sabda Nabi SAW: “Akhir 'anni (tangguhkanlah dariku)”, maknanya 
adalah engkau (harus) menangguhkan. Menurut satu pendapat, maknanya 
adalah: “Tangguhkanlah pendapatmu dariku." 


Musnad Imam Ahmad — (2ssj 


z2 Jo 1D Pt - 


Ana ea IE BR II ed UAS Laki Ca —41 
Un sarat SA BRA on PE Ap EN 


na II (ooh AS Ab eat A dad Pa AI St Ke 


- 


JB BB Ja CS 30 OS II SA ya Dua OT Ja 
eh Ae BA Span DI ATA AP, Hu 


1. 0 


Ss AYI SI 


96. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Ishag, dia berkata: Nafi', mantan budak Ibnu Umar, 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata: Abdullah bin Umar 
pernah berkata, “Jika seseorang hanya mempunyai satu baju, maka 
hendaklah dia menjadikan baju itu sebagai sarungnya, lalu shalatlah. 
Sesungguhnya aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab RA 
mengatakan hal itu. Dia berkata, “Janganlah kalian berselimut dengan 
baju itu jika hanya ada satu, sebagaimana yang dilakukan umat Yahudi.” 


Nafi” berkata, “Seandainya aku katakan bahwa dia menyandarkan 
(hadits) tersebut kepada Rasulullah SAW, maka aku berharap bahwa aku 
tidak berdusta.” 


2G. 


as Ba EA IG IK Was pked Kia —AV 


“tod | JSI En SA AA AL gap DL an Ik Tan Parah 
(5 SI Ea AN 


2... 


Alena 


19 Sanadnya shahih. Hadits itu mauguf (tidak sampai kepada Rasulullah SAW, 
melainkan hanya sampai pada sahabat) kepada Umar dan putranya, Abdullah. 
Sebab Nafi” merasa ragu untuk merafa”kannya. Hal itu akan dijelaskan pada 
musnad Ibnu Umar (hadits nomor 6365). Adapun ucapan Ibnu Ishag: “Nafi' 
mantan budak Ibnu Umar, menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar,” 

..maksudnya adalah mantan budak Ibnu Umar. Dia menangguhkan dua dhamir 
itu kepada kata yang muncul terakhir. 


— Musnad Imam Ahmad 


97. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Ziyad bin Mikhrag menceritakan kepada kami dari Syahr 
bin Ugbah bin Amir, dia (Syahr) berkata: Umar RA menceritakan 
kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada 
Allah dan hari akhir, maka akan dikatakan kepadanya: "Masuklah ke 
dalam surga dari kedelapan pintu surga manapun yang engkau 
kehendaki” 


P3 
. Do Deo £ 5 


Iban PSN gai P2 pai BJB AE 5 Spul Bab -4A 

an Ken na pota Yimng Sa 
AB Rd el Ie NIA an SI 
CR AB AS oa 


98. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Ja'far 
(Ahmar) mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Hakam, dari 
Muhajid, dia berkata, “Seorang lelaki menebaskan pedang kepada 
anaknya sehingga dia membunuhnya. Hal itu kemudian diajukan kepada 
Umar. Umar berkata, 'Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW 
pernah bersabda: Tidak digishash seorang ayah dari anaknya, niscaya 
aku akan membunuhmu sebelum engkau melepaskan diri.” 


179 Sanadnya shahih. Mu'ammal adalah Ibnu Isma'il Al Adawi. Dia itu tsigah. Dia 
di-tsigah-kan oleh Ibnu Al Ma'in , Abu Daud, dan yang lainnya. Hamad adalah 
Ibnu Salamah. Syahr adalah Ibnu Hawsyab, dan dia itu tsigah. Sebagian ahlul 
hadits mempersoalkannya tanpa mempunyai alasan. 

Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Sebab Mujahid bin Jabr lahir 
pada masa kekhalifahan Umar, sehingga tidak pernah mendengar (hadits) 
darinya, dan diriwayatkan dari Umar adalah mursal. Ja'far adalah Ibnu Ziyad Al 
Ahmad. Mutharrif adalah Ibnu Tharrif. Hakam adalah Ibnu Utaibah. Hadits 
tersebut mempunyai beberapa jalur yang lain. Lihat As-Sunan Al Kubra karya 
Al Baihagi 8: 38-39 dan Talkhis Al Habir 336. 


Musnad Imam Ahmad — 


£ - 


TA Pita KY hat Ju RA BAL —44 


18 


A, Dai padat Na na 
| IG, $ Pn Nanang o£ 


99. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Zuhair menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al A'masy, Ibrahim 
menceritakan kepada kami dari Abis bin Rabi'ah, dia berkata, “Aku 
melihat Umar yang sedang menatap lautan. Dia kemudian berkata, “Demi 
Allah, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW pernah 
menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.” Dia kemudian 
menciumnya.” 


KE IE GA ye LA KAA 2Ib Oo BN at Aoa Nat 


:: o- 0 .-. . . 803 2 


Mn aah 
Tak SA ae an apa AA Saka Gi 
A ed ai ys yu Aa JK Aya di DA Ia Se TAN 
Ca SL PAN Da3 edi ala :UG ig 


de Ti Bat Ki of ta uu ut, us, ui gu .JU 


2. 38. 


KA KA NP KA RA yah pb JB 4 nabi 
Iga asal Jab Aa be ia db Pura Rat 


22 2 "os. 9 


BU JUS 1JU uji da dasi :ela YU Aga SE Sp 


2... 


72 Sanadnya shahih. Zuhair adalah Ibnu Mu'awiyah. Ibrahim adalah Ibnu Yazid 
An-Nakha'i. Abis bin Rabi'ah adalah orang Nakha'Kufah. Dia adalah Tabi'i 
yang sempat mengalami masa jahiliyah yang tsigah. Hadits tersebut memiliki 
banyak jalur. Hadits tersebut diriwayatkan oleh pemilik kitab yang enam. Lihat 
Al Muntaga' 2536. 


—— Musnad Imam Ahmad 


JUN Wa Ta Bet 4 TA, Tp oi) ah en Ko 


(Wii KB NY Up S3 JA Yg Sojah TP 
100. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia (Az-Zuhri) 
berkata: Sa'ib bin Yazid Ibnu Ukht Namir (putra saudara perempuan 
Namir) mengabarkan kepada kami bahwa Huwaithib bin Abdul Uzza 
mengabarkan padanya (Sa'ib bin Yazid), bahwa Abdullah bin Sa'di 
mengabarkan padanya (Huwaithib bin Abdul Uzza), bahwa Abdullah bin 
Sa'di menghadap Umar bin Al Khaththab RA pada masa 
kekhalifahannya. 


Umar kemudian berkata kepadanya, “Belumkah diceritakan bahwa 
engkau menggantikan pekerjaan orang-orang, (namun) jika engkau 
diberikan (suatu) pekerjaan maka engkau tidak menyukai pekerjaan itu?” 


Aku (Abdullah bin Sa'di) menjawab, “Ya.” Umar RA berkata, 
“Lalu, apa yang engkau inginkan dari itu?” Aku menjawab, “(Aku 
memiliki) kuda dan budak, dan aku dalam keadaan yang baik. Aku ingin 
pekerjaanku menjadi sedekah untuk kaum muslimin.” 


Umar berkata, “Jangan lakukan (itu). Sesungguhnya dahulu aku 
pun menghendaki apa yang engkau kehendaki. (Namun) Rasulullah SAW 
selalu memberikan pemberian kepadaku. Aku berkata kepada beliau, 
“Berikanlah (pemberian) itu kepada orang yang lebih membutuhkan 
dariku.' Hingga suatu ketika beliau memberikan harta kepadaku, 
kemudian aku berkata, “Berikanlah (harta) itu kepada orang yang lebih 
membutuhkan dariku.” Beliau bersabda, “Ambillah harta itu, lalu 
kembangkan dan sedekahkanlah ia. Apa yang engkau dapatkan dari 
harta ini, sedang engkau tidak mengejar-ngejarnya dan tidak pula 
meminta-minta(nya), maka ambillah harta itu. Adapun yang tidak 
(engkau dapatkan), maka janganlah engkau mengikutkannya kepada 
dirimu (menjadikannya sebagai milik sendiri)”. 73 


73 Sanadnya shahih. Al Hafizh berkata dalam At-Tahdzib 3: 66-67, tepatnya pada 
biografi Huwaithib, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan 
Muslim) dan An-Nasa'i dengan satu hadits tentang pekerjaan. Inilah hadits yang 
pada sanadnya terkumpul empat orang sahabat.” Maksudnya Al Hafizh adalah 
hadits ini. Keempat sahabat tersebut adalah Sa'ib, Huwaithib, Abdullah bin 
Sa' di, dan Umar. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tam N- 3 ut ba “Ta 8 A ar Bo 8 3 
JB AI 5 Jo Kab JB dal ga 3 AS Ud NA 
pan Pe - - - Na PTE g- aa La 18 
Sa gap d3) 
2 0 Pe Pap or Ni 2 Y :g ja Lin NN Mera 
101. Sakan bin Nafi” Al Bahili menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Shalih menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata: 
Rabi'ah bin Darraj menceritakan kepadaku: Bahwa Ali bin Abu Thalib 
RA shalat tasbih selepas Ashar di jalan menuju Makkah. Umar kemudian 
melihatnya, dan dia marah kepadanya. Dia kemudian berkata, “Demi 
Allah, tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW telah 
melarangnya?”' 


- 
Ia 


Na pr Sand aa AA ot ba so. 4 - » 301 
Sg Ul Jb Ale Sa MS MI gn) eSP : 


179 Sanadnya terputus (mungathi'), meskipun nampaknya menyambung (muttasil). 
Itu disebabkan Az-Zuhri lahir antara tahun 50 H sampai tahun 75 H, sementara 
Rabi'ah bin Darraj Al Jumahi itu orang lama, dan termasuk orang yang masuk 
Islam pada masa penaklukan kota Makkah. Dia dapat bertahan hidup hingga 
masa kekhalifahan Umar, tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dia 
meninggal dunia pada perang Jamal. Dengan demikian, perkataan: “Rabi'ah bin 
Darraj menceritakan kepadaku” yang ada dalam sanad ini merupakan 
perkataan waham. Boleh jadi perkataan itu muncul dari sosok Abul Akhdhar, 
yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri. Hadits ini pun akan 
dikemukakan kembali secara ringkas pada hadits nomor 106 dari jalur Ma'mar, 
“dari Az-Zuhri, dari Rabi'ah.” 

Al Hafizh membahas hadits ini secara panjang lebar dalam 4! Ishabah 2:198 
dan dia mengunggulkan riwayat Abu Zur'ah “dari Abu Shalih, dari Laits, dari 
Yazid bin Abu Habib, bahwa Ibnu Syihab menulis surat padanya guna 
menceritakan bahwa Ibnu Muhairiz mengabarkan kepadanya, dari Rabi'ah bin 
Darraj.” Namun dalam riwayat yang barasal dari jalur Bisyr bin Abdullah bin 
Muhairriz, dari pamannya, dia (paman Bisyr) berkata, “Aku shalat di belakang 
Umar ... sampai akhir hadits.” Paman yang dimaksud dalam sanad ini adalah 
Rabi'ah bin Darraj. Al Hafizh berkata, “Perbedaan ini terjadi pada Az-Zuhri 
dari para sahabatnya. Yang paling kuat adalah riwayat Abu Shalih dari Laits. 
Lihat juga Ta'jil Al Manfa'ah 121. 

Shalih adalah Ibu Abi Al Akhdar Al Yamami. Dia itu tsigah. Para ahlul hadits 
mempersoalkan dirinya dengan mengatakan bahwa terkadang dia melakukan 
kekeliruan, namun mereka tidak menilainya dha'if karena cacat yang ada pada 
riwayatnya. 

Sakan bin Nafi? adalah termasuk guru imam Ahmad, dan yang dijuluki dengan 
Abul Hasan. Ibnul Jauzi menyebutnya dalam kitab managib Ahmad fi syuyukhih 
(halaman 41). 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
19 2... 30 A2 PN 


Op Kaban Viola dna op Kapan Code —1 NY 


o- Ao 


2 0. 


Pe di PP PPA SAS 


Pagi Ga 8 Ka Se Lu JG aa PI ab 
- o- ve Aa PA Ia : 
Ga ak on KA as Uap SA anak 


. 


os op As CI Ms J sa Sp . Le adah JB AI) 


- 


Ie) pb IA ab Ub Ie de Aa Sana done 
Ai Oa span bt Sab ol ia dita Na Palu 


dala Ol GE 33, cd Ai 3G 0 


102. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Ala' bin 
Abdurrahman bin Ya'gub menceritakan kepada kami dari seorang lelaki 
Ouraisy dari kalangan Bani Sahm, dari seorang lelaki dari kalangan 
mereka yang disebut Majidah, dia berkata: Aku pernah menyakiti 
seorang anak di Makkah, kemudian dia menggigit telingaku hingga dia 
memutuskan sebagiannya, atau aku menggigit telinganya hingga aku 
memutuskan sebagiannya. Ketika Abu Bakar RA mengunjungi kami 
sambil melaksanakan ibadah haji, kami mengadukan perkara itu 
kepadanya. Dia kemudian berkata, “Bawalah kedua orang itu kepada 
Umar bin Al Khaththab RA. Jika orang yang melukai itu sampai (harus) 
digishash, maka hendaklah dia menggishahnya.” Ketika kami sampai 
kepada Umar, dia menatap kami lalu berkata, “Ya, telah sampai 


Al Hafizh Ibnu Hajar melakukan kecerobohan yang sangat dalam biografi 
Ahmad dalam At-Ta'jil, dimana dia berkata, “Sakan bin Nafi” Al Bahili: dia 
meriwayatkan dari Imran bin Jadir. Dia diriwayatkan oleh Abu Khalad Al 
Muaddib dan Harts bin Abu Usamah. Abu Hatim Ar-Raji berkata, “Dia itu 
seorang syaikh”.” Ibnu Hajar tidak mengatakan selain ini, padahal imam Ahmad 
sangat selektif terhadap guru-gurunya, sehingga dia hanya meriwayatkan 
(hadits) dari orang-orang yang tsigah di antara mereka. Lihat hadits nomor 110. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadaku bahwa (orang) ini (harus) digishash. Panggillah (oleh kalian) 
seorang tukang bekam kepadaku.” Ketika disebutkan tukang bekam, dia 
berkata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya aku pernah memberikan seorang anak kepada 
bibiku dari pihak ibu, dan aku berharap Allah akan memberikan 
keberkahan kepadanya pada anak itu. Sesungguhnya aku telah 
melarangnya untuk menjadikan anak itu sebagai tukang bekam, pejagal, 


atau pencelup (pewarna) baju Su 


15 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi). Sebab lelaki Ouraisy yang 
berasal dari kalangan Bani Sahm itu tidak diketahui. Namun Abu Daud (3:280) 
meriwayatkan hadits tersebut dari jalur “Hammad bin Salamah, dari Ibnu Ishag, 
dari Ala" bin Abdurrahman, dari Abu Majidah.' Abu Daud kemudian berkata, 
“Abdul A'la meriwayatkan dari Ibnu Ishag, dia (Ibnu Ishag) berkata, Ibnu 
Majidah adalah seorang lelaki yang berasal dari kalangan Bani Sahm'” Abu 
Daud kemudian meriwayatkan hadits tersebut —seperti di atas— dengan 
sanadnya. Kemudian dia juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Salamah 
bin Fadhl: “Ibnu Ishag menceritakan kepada kami dari Ala' bin Abdurrahman, 
dari Abu Majidah As-Sahmi, dari Umar.” Dengan demikian, riwayat-riwayat 
ini menghilangkan syubhat keterputusan sanad, dan sanad yang benar adalah: 
dari Abdurrahman bin Ya'gub, dari seorang lelaki Ouraisy yang berasal dari 
kalangan Bani Sahm yang disebut Majidah. Majidah ini biografinya terdapat 
dalam kitab At-Tahdzibi pada kinayah Abu Majidah (12: 217). Disebutkan 
bahwa dia adalah Ali bin Majidah, sebagaimana yang ditunjukan oleh riwayat 
lain dalam Abu Daud (pada riwayat Lu'lu'ay dalam Sunan Abu Daud). 

Selain itu, dikutip dari Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, dia (Abu Hatim) berkata, 
“(riwayat) Ali bin Majidah As-Sahmi dari Umar itu mursal.” 

Al Hafizh kemudian berkata, “Ada kemungkinan kuniyah Ali bin Majidah 
adalah Abu Majidah. Dengan demikian, kedua riwayat tersebut menjadi 
shahih.” Al Hafizh menulis biografinya pada 'Ali bin Majidah' (1: 375) dan dia 
memberi isyarat kepada hadits ini. 

Al Hafizh berkata: Bukhari berkata dalam Tarikh-nya: Ishag berkata kepadaku, 
“Muhammad bin Salamah menceritakan kepadaku dari Ala', dari seorang lelaki 
dari kalangan Bani Sahm, dari Ali bin Majidah. Dia (Ali bin Majidah) 
mendengar Umar.” Dia (Bukhari) kemudian menyebutkan hadits itu. Bukhari 
berkata, “Hajjaj berkata kepada kami, “Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, dari Ala', dari Ibnu Majidah, dari Umar.” 
Sanadnya tidak sah.” Ibnu Hibban berkata dalam Ats-Tsugat, “Ali bin Majidah 
adalah Abu Majidah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
AD 


KAI B0 I cara 0 e - z x Ne 

SA Gea JO Bl OA GP al Gas gang WAH AL Y 

8. Tua e 3 ag - e - .. 2.9 3. 0 .. o- Jo 

GA gadi ema SL IP pen ai oa PP AN Ao 
SA SE S5 IE 0) SE 


103. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, dia berkata: Ala' bin Abdurrahman juga 
menceritakan kepadaku dari seorang lelaki dari Bani Sahm, dari Ibnu 
Majidah As-Sahmi, bahwa dia berkata, “Abu Bakar RA melaksanakan 
haji (mengunjungi) kami pada masa kekhalifahannya.” Dia kemudian 


Al Hafizh juga menulis biografi Abu Majidah dalam kitab At-Ta 'jil (381-382), 
dan menyebutkan beberapa riwayat. Dia kemudian berkata, “Adapun orang 
yang mengatakan Ibnu Majidah, atau Abu Majidah, atau Ali bin Majidah, titik 
temu di antara ketiga pendapat tersebut sangat jelas. Sebab orang yang 
mengatakan Ali bin Majidah pasti akan menyebutkan ayahnya juga, dan boleh 
jadi itu (nama ayahnya) merupakan namanya. Barang siapa yang mengatakan 
Ibnu Majidah, maka dia telah menyamarkannya. Barang siapa yang mengatakan 
Abu Majidah, maka dia telah menyebutnya dengan kuniyahnya. Sebab dia 
termasuk orang yang nama kuniyahnya sama dengan nama ayahnya, seperti 
yang dipastikan oleh Ibnu Hibban. Barang siapa yang mengatakan Majidah 
pada riwayatnya, sesungguhnya dia telah mengatakan nama yang langka/jarang, 
sebab sahabat-sahabat Abu Ishag mengatakan nama yang berbeda dengan apa 
yang dia katakan.” 

Dari uraian di atas, nampak jelas kekacauan sanad ini, dan bahwa sanad ini 
adalah sanad yang tidak sah seperti yang dikatakan oleh Bukhari. Lebih dari itu, 
Abu Hatim juga telah melakukan kekeliruan yang sangat, sebab dia menduga 
bahwa riwayat Ali bin Majidah As-Sahmi dari Umar adalah mursal. Pasalnya, 
hadits yang ada di sini dan juga yang terdapat dalam sunan Abu daud dengan 
jelas mengatakan bahwa dia masih kecil pada masa kekhalifahan Abu Bakar, 
dan bahwa Umar-lah yang menghukuminya dan seterunya. Seandainya tidak 
karena keterputusan riwayat pada namanya, dan juga keterputusan antara dia 
dan Ala' bin Abdurrahman, niscaya hadits tersebut adalah shahih. 

Ala' bin Abdurrahman Al Haragi itu fsigah, dan dia akan muncul pada hadits 
nomor 7211 pada ucapan Abdullah bin Ahmad: Aku bertanya kepada ayahku 
tentang Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya, dan (juga) Suhail dari ayahnya? 
Beliau (imam Ahmad) menjawab, “Aku tidak pernah mendengar seorang pun 
menyebut Ala' kecuali yang baik. Dia (imam Ahmad juga) mengajukan Ala' 
kepada Abu Shalih.” 

“Aaramtu adalah khaashamtu wa faatantu (berkelahi). Berasal dari “Uraam, 
yaitu keras, kuat, dan buas. 


Musnad Imam Ahmad — 


menyebutkan hadits tersebut.'7 


P3 


ed 
-..... 19 


Ha ta Dhan gd yi SS PARI aah CAN 

ag PN ah IE LO ERA Gan TAP es 2Ib ant 
ad la dl Io An Gi Dg at Cg dl An dio ya 
Hang Ing PNS AS HANYA Na ta si 


PAR 
et (BT ah 


104. Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami dari Daud bin 
Abu Hindun, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dia berkata, 


“Umar RA menceramahi orang-orang, lalu dia berkata, 
“Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan keringanan kepada Nabi- 
Nya dengan sesuatu yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Nabi Allah 
SAW telah berlalu pada jalannya. Oleh karena itu, sempurnakanlah (oleh 
kalian) haji dan umrah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada 
kalian, dan lindungilah kemaluan kaum perempuan ini.” 


PB) 


- 000 03 Do Y, 320 1. 0.3 Io un “5 

BAU De ea Ml Aa ea eno Wa Tana (ae 
A . N 1 . x 5 si sa Bae 2 7. rn . 0 .. 0. .. o 
II ko BI Spa) Jia IE TEA Cng ALS 3 at IP GAS II 
f OT Pan 0. sin Le Tia so Pa AP - 
Knp da sda HE yA A3 ae 
105. Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 
Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Umar bin 
Al Khaththab RA, dia berkata, “Rasulullah SAW ditanya: “Apakah 
seseorang (boleh) tidur jika dia junub?” Beliau menjawab, “Ya, jika dia 

telah berwudhu? 78 


175 Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. Hajja (berhaji), 


yakni melaksanakan ibadah haji kemudian mengunjungi kami, atau 
melaksanakan ibadah haji seraya mengunjungi kami. 

17 Sanadnya shahih. Abu Sa'id adalah Abu Sa'id Al Khudri, seorang sahabat. 

18 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 94. 


— Musnad Imam Ahmad 


BS IE BI SA Ke de SI LE EA 
... 2... PA - ve. 
pe ue  N ga aa PO OK AN aka 
: 9 Tia TK Iu an Bam ge Ie ora na on ae 
Ko yaah Pdun GP dug BRA Lang TR Ia BSA 5 
£ 0 apaan DS ta et A4 
As bls os ala 5) ads al 
106. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 
Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Rabi'ah bin Darraj, 
bahwa Ali shalat dua raka'at setelah Ashar, kemudian Umar marah 
kepadanya dan berkata, “Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah SAW 

telah melarang kita dari itu.” 


0-3 30 4 0 218 1G 0 


Ju LI ae 3 mia CAS Opi Ci ak 1 Ba -.V 
de Jo Ipa HA ap BA Ga) sah Gi Ah 
kn da LA ogah Jia Wi Tk Kryang 
“ata AN, Lia Ja JG ol IN Tak an C2 He ae Na 
Pb Ia Up pP Ji Jp AN) Ga IU Lala IG us 
oySAS UNS ya Sya kn 36 SAS SB 3 Gg G3 
cradiu Ba VISA Jay Ga : JE Y9 di D3 ga aji 
GA AA Ii Care ts PPA 
MAF ad PN 
107. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan 


menceritakan kepada kami, Syuraih bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Umar bin Al Khaththab RA berkata, “Aku keluar 


179 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Pembahasan tentang hadits 
tersebut telah dikemukakan pada hadits nomor 101. Hadits tersebut adalah 
ringkasan dari hadits nomor 101. 


Musnad Imam Ahmad — 


untuk menghadang Rasulullah SAW sebelum aku masuk Islam, lalu aku 
menemukan beliau telah mendahuluiku menuju masjid. Aku kemudian 
berdiri di belakang beliau, lalu beliau mulai (membaca) surah Al Haggah. 
Aku kagum akan susunan Al Our'an. Aku berkata, “Demi Allah, (orang) 
ini adalah seorang penyair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang 
Ouraisy.” Beliau kemudian membaca, “Sesungguhnya Al Our'an itu 
adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang 
mulia, dan Al Our'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit 
sekali kamu beriman kepadanya.' (Os. Al Haggah (69): 41-42) Aku 
berkata, “Tukang tenung.” Beliau (kemudian) membaca, “Dan bukan pula 
perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran 
darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. 
Seandainya dia (Muhammad) mengada-ada sebagian perkataan atas 
(nama) Kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan 
kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. 
Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat 
menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu ... sampai akhir 
surah.” Islam kemodian benar-benar terbenam dalam hatiku.” 


3 0 o 
15 Oke Gi YG Je » (Las) Sana Ai Bab LA 
LoL LT oh 
Abs 5 AAA AJ Kanji An ga A8 AE Gi ph 


8g. 
.. 


sL ita Bak Pan aan am 


. 


op « BEBEA NS MAN ak Ap dal SI Ol ol: Ma 


Sd Oi ab Ba doa beta A1 at 


18 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Pada hadits nomor 896 nanti 
akan dijelaskan sebuah riwayat mursal milik Syuraih yang berasal dari Ali 
dengan sanad ini. Syuraih bin Ubaid Al Himshi adalah seorang tabi'in 
terkemudian. Dia tidak pernah bertemu dengan Umar. Namun dalam (cx) 
termaktub “Abu Abidah?. Itu adalah keliru. 

Shafwan adalah Ibnu Amru bin Haram As-Saksaki. Dia meninggal dunia pada 
tahun 155 H. Namun dalam At-Tahdzib (2: 429) tertera “tahun 100 H'. itu 
adalah keliru, dan kami membenarkannya dari kitab At-Tarikh Ash-Shaghir 
karya Al Bukhari (179) dan juga Al Khulashah. 

Abul Mughirah adalah Abdul Gudus bin Hajaj Al Himshi. Hadits tersebut 
tertera juga dalam Tafsir Ibnu Katsir (8: 427)) dan Majma' Az-Zawa 'id (9: 62). 


— Musnad Imam Ahmad 


Peraga 16) ya 3 K6 Ca ear 
je Hibe i A JA Sh gd SAP OS aa 
Bb bea ti Kata DI PB Ih up 

Ga Han ea Ah ah Oa aan Ap: ar Ata Ia 


108. Abu Al Mughirah dan Isham bin Khalid menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Shafwan menceritakan kepada kami dari 
Syuraih bin Ubaid, Rasyid bin Sa'd dan yang lainnya, mereka berkata: 


Ketika Umar bin Al Khaththab RA sampai ke Saragh, dia 
menceritakan bahwa di Syam (terjadi) wabah yang dahsyat. Umar 
berkata, “Aku mendapat berita bahwa di Syam (ada) wabah yang 
dahsyat. Aku kemudian berkata, “Jika ajalku menyusulku sedang Abu 
Ubaidah Al Jarah (masih) hidup, niscaya aku akan memintanya menjadi 
khalifah. Jika Allah bertanya kepadaku: mengapa engkau memintanya 
menjadi khalifah umat Muhammad?, maka aku akan menjawab bahwa 
aku pernah mendengar Rasul-Mu bersabda: Sesungguhnya untuk setiap 
Nabi itu ada orang yang dipercaya. Dan orang yang aku percaya adalah 
Abu Ubaidah Al Jarah.' Orang-orang kemudian mengingkari hal itu. 
Mereka berkata, “Apa yang terjadi pada para petinggi Ouraisy itu? 
Mereka hanya memperhatikan Bani Fihr.' Umar kemudian berkata, “Jika 
ajalku menyusulku sedang Abu Ubaidah telah wafat, maka aku akan 
meminta Mu'adz bin Jabal menjadi khalifah. Jika Tuhanku bertanya 
kepadaku: mengapa engkau memintanya menjadi khalifah?, maka aku 
akan menjawab bahwa aku pernah mendengar Rasul-Mu bersabda: 
Sesungguhnya akan dikumpulkan pada hari kiamat di hadapan para 
ulama dalam keadaan yang hina dina”. 


181 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi). Sebab Syuraih tidak pernah 
bertemu dengan Umar, sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits di atas. 
Demikian juga dengan Sa'ad Al Himshi, dia juga tidak pernah bertemu dengan 
Umar. Lihat hadits nomor 1682 dan 1683. Sargh dengan fathah huruf siin dan 

aa” (Saragh), atau dengan sukun huruf raa" (Sargh) adalah nama 
perkampungan di pedalaman Tabuk dari jalur Syam. 


Musnad Imam Ahmad — 


PE AG A5 J3 HE Si Ta BA 
PAN - 1g Pan 0 - aa o LL . 0? P 
PN PAN TB Ja . 2 Lia ore 4 0 : 5 2. Lae s1 1 ..3 
BA SA PE png APN op LG S3 
sh S3 an -..? 3 NG. Pan Po "5 Ba na 
Alb HIS USER ala AE el SEN Ke CA JB 
it € “ Ng ' ha i " 8. . £ A . . 3 : ” 2 5 ? & 8 
MB Upp EN ada Jaa YP SP SIG: JR AN 
109. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyasy, 
dia berkata: Auza'i menceritakan kepadaku dan yang lainnya dari Az- 
Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar bin Al Khaththab, dia 
berkata, “Anak saudara laki-laki Ummu Salamah, isteri Nabi, lahir. 
Mereka kemudian menamakannya Walid. Nabi SAW kemudian 
bersabda, "Kalian menamakannya dengan nama Fir'aun kalian? Jika ada 
pada umat ini seseorang yang dipanggil Walid, niscaya dia akan lebih 

» 2182 


jahat kepada umat ini daripada Fir'aun terhadap kaumnya . 


182 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Sebab Sa'id bin Musayyab tidak 
pernah bertemu dengan Umar, kecuali pada saat dia masih kecil. Dengan 
demikian, riwayat Sa'id dari Umar adalah riwayat yang mursal, kecuali riwayat 
dimana dengan tegas dia menyatakan dalam riwayat tersebut bahwa Umar 
sedang mengenang Nu'man bin Mugarrin di atas mimbar. Lebih jauh, 
disebutkannya nama Umar dalam sanad tersebut merupakan sebuah kekeliruan. 
Boleh jadi hal itu muncul dari Ibnu Iyyasy, yaitu Isma'il bin Iyyasy. 

Al Hafizh berkata dalam Al Oaul Al Musaddid 15, “Penyakit yang paling 
nampak pada jalur Isma'il bin “Iyyasy adalah penyebutan Umar pada hadits 
tersebut tanpa adanya unsur penguat. Nampaknya itu muncul dari riwayat 
Ummu Salamah, sebab riwayat Ma'mar dan Zubaidi dari Az-Zuhri, dan Bisyr 
bin Bakr dan Walid bin Muslim dari Auza'i tidak menyebutkan nama Umar 
dalam hadits tersebut.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Ae AI Ah ass ha ad Ba EA. 
BO pa SAI AMI UAS naa de Ge ga "db 


& 


BA Ajak DA DN 2d OS lh lb dl 
WE Bb IA IK Ii M0 Ng aa 


110. Bahz menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada 
kami dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Orang-orang yang diridhai hadir di dekatku, di antara mereka adalah 
Umar. Orang yang paling diridhai di antara mereka menurutku adalah 
Umar: Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Tiada shalat setelah shalat 
Ashar sampai matahari tenggelam, dan tidak ada shalat setelah shalat 


Shubuh sampai matahari terbit.” 


HP ARP IE Bia Opo CAS Ima MIE 
2 sad yi AE Sy ga ME ARA 
TAN en pe Ul Taaah & Kas - JG Jie 


Komentar Al Hafizh ini bukan apa-apa, sebab aku tidak pernah menemukan 
dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al Hafizh, bahwa Ibnu Musayyab 
meriwayatkan hadits ini dari Ummu Salamah. Sebab semua riwayat itu 
bersumber dari Ibnu Ummu Al Musayyab: anak dari saudara laki-laki Ummu 
Salamah... sampai akhir hadits. Dalam riwayat-riwayat tersebut tidak ada 
pernyataan: “dari Ummu Salamah.” Hadits ini diklaim oleh sebagian Hafizh 
sebagai hadits maudhu'. Di antara orang-orang yang mengklaim demikian 
adalah Al Hafizh Al Iragi. Namun Hafizh Ibnu Hajar telah membantahnya 
secara panjang lembar demi menetapkan bahwa hadits tersebut ada dasarnya. 
Hal itu dia tuangkan dalam kitab Al Oaul Al Musaddid, halaman 5-6, dan 11-16. 
Kebanyakan dari apa yang dia katakan adalah dibuat-buat dan rekayasa belaka. 
Yang pasti menurutku adalah apa yang telah aku katakan: hadits itu dha'if 
karena terputus. 

183 Sanadnya shahih. Bahz adalah Ibnu Asad Al Ami (yang buta). Aban adalah 
Ibnu Yazid Al Athar. Abul Aliyah adalah Rafi' bin Mahran Ar-Rayahi. Hadits 
tersebut diriwayatkan oleh penyusun kitab yang enam. Lihat hadits nomor 101 
dan 106, Aun Al Ma'bun (1: 493), dan Sunan Al Kubra karya Al Baihagi 2: 451- 
452. 


Musnad Imam Ahmad — 


ac 
F4 
- 


2 a Pn ag 2. Ka an £. "To. ni ifo £ Mae naa . 
LS Ka SG Ca C9 JB dd LM us JUN JB Sana GL 
- Pd . 5 333 - » er Pata Pr 
(lakon LIS Lg Ui Lelo Up AIA PAN Hao oi 3 AG UI 


- 


3: 0 gn con 2 100 z - aa 2 Nun 0... AN no: . - 
- .. 2 . . P3 ? ') 
KA BG SL SARI IA ASI 2) Ciah O) ilang pakai : 
P. Me Gn 1 FK : SMA ak 2, y 2. 
Je TIA Mp yaaa 55) LJE gala ale dl ala dl App 
Dewo Ban ad sa dag ob AS kan HIS ataill 


. , . - Beng” D2 UG jaga Li One nyonaa 
ba SUS Gabe HA yak Ol Ula gas 1G KU 
. 2 2 2 AA Pa 5 
AG SIA Una CA Ifa ip UU Jaa 
3 ag MAN ap 
111. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair 
menceritakan kepada kami dari Harts bin Mu'awiyah Al Kindi, bahwa 
dirinya menunggang (kendaraan) menuju Umar bin Al Khaththab RA 
untuk bertanya kepadanya tentang tiga hal. Dia kemudian datang ke 
Madinah. Umar RA kemudian bertanya kepadanya, “Apa yang 
membuatmu datang?” Dia menjawab, “Untuk bertanya kepadamu tentang 
tiga hal.” Umar bertanya, “Apa ketiga hal itu?” Dia menjawab, “Boleh 
jadi aku dan seorang wanita ada di sebuah bangunan yang sempit, 
kemudian (waktu) shalat tiba. Jika aku shalat maka dia berada di 
sampingku, dan jika dia shalat, maka aku keluar dari bangunan itu?” 
Umar berkata, “Buatlah tirai di antara engkau dan dia dengan sebuah 
baju, kemudian shalat di sampingmu jika dia ingin.” “(Juga) tentang 
(shalat) dua rakaat setelah (shalat) Ashar?” Umar berkata, “Rasulullah 
SAW melarangku dari (shalat) dua rakaat itu.” “Juga (tentang) cerita- 
cerita, (sebab) mereka menghendaki itu untuk bercerita?” Umar 
menjawab, “Terserah engkau.” Seolah, Umar tidak suka untuk 
melarangnya. 


Harits berkata, “Aku hanya ingin berakhir/sampai pada 
pendapatmu?” Umar menjawab, “Aku takut engkau akan bercerita-cerita 
lalu engkau membanggakan dirimu di atas mereka, kemudian engkau 


— Musnad Imam Ahmad 


bercerita-cerita dan engkau akan membanggakan dirimu, hingga 
terbayang olehmu bahwa engkau erada di atas mereka dalam tingkatan 
kekayaan, lalu Allah akan menempatkanmu di bawah telapak kaki 
mereka pada hari kiamat karena cerita-cerita itu.” 


2 SJ AS gl ah Hk Ii ja MEA NY 


....I .. 3 


PA NG Dan ae PAP 
Ne ana Sa JB 5 A IN 9 Abdi 
Ya Hb Ap 2A5 JG GAM pikat SS Jaa ala £ ol) 
CI Ya Hah ad Ja Ya na 


2) Y3 

112. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dia 
berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan padaku bahwa Abdullah bin 
Umar mengabarkan padanya, bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 
melarang kalian untuk bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. 
Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengan sumpah ini sejak aku 
mendengar Rasulullah SAW melarangnya, dan aku (juga) tidak pernah 
mengatakannya, baik karena inisiatif dari dalam diriku maupun karena 
meriwayatkan dari seseorang bahwa dia pernah bersumpah dengan 


..y 


8 Sanadnya shahih. Harts bin Mu'awiyah Al Kindi: sebagian ahlul hadits 
menyebutnya dalam kelompok para sahabat, namun Al Hafizh lebih 
mengunggulkan bahwa dia adalah seorang tabi'in senior. Al Hafizh membuat 
biografinya dalam Al! Ishabah 1: 304 dan At-Ta'jil 79-80. Biografi Harts juga 
terdapat dalam Tarikh Al Kabir karya Bukhari 1/2/279. 


Musnad Imam Ahmad — 


(sumpah) ini.” 


“1D 0 


Ig anna aan Kd es oed fts 
Siau of ba enam AS 5 PAR Lp 
Tan na Ja oa Ban Pura 


113. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abdullah menceritakan kepada kami dari Rasyid bin Sa'd, dari Umar bin 
Al! Khaththab dan Hudzaifah, bahwa Nabi SAW tidak mengambil 
sedekah berupa kuda dan budak.''8 


3 o- 2 


3 Ts YA Ka a 1 Uu 


1G Btn Gg da Ab NA 


0 ..I | 350 35. 43 


bah 3 a33 TN pa HA ARP Ope 


P3 


Ta da SA B3 Jb aa Gp A3 EA 3) 
Ren Ph PN ASeb 2 Eat) ba an Aa 
of 3 SG, bar JA o & sea ja "3 cak ad 
& seat op Ge Kas Aa inn aa Sg LA ata 


18 Sanadnya shahih. Bisyr bin Syu'aib itu tsigah. Sebagian orang 
mempermasalahkan riwayat dengarnya dari ayahnya. Namun dalam hadits ini 
dan hadits mendatang, dia menjelaskan bahwa dirinya mendengar dari ayahnya 
secara berulang-ulang, seperti pada hadits 11860, 13385 dan 13386. Sebagian 
ahlul hadits menduga bahwa Ahmad tidak menerima hadits darinya, padahal 
haditsnya terdapat dalam Al Musnad sebagaimana yang engkau lihat. “La 
Dzakiran walaa aatsiran,” yakni aku tidak mengatakannya karena inisiatif dari 
dalam dirinya dan aku (juga) tidak meriwayatkan bahwa ada seseorang yang 
bersumpah dengan (sumpah) ini. 4! Atsir adalah orang yang mengabarkan dari 
selain dirinya. 

186 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Rasyid bin Sa'd tidak 
pernah bertemu dengan Umar. Lebih dari itu, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu 
Maryam adalah seorang yang dha'if, sebab dia kacau dan hapalannya pun 
buruk. Lihat hadits nomor 82. 


— Musnad Imam Ahmad 


£.. . Pn 2: Pa ae Eun Pt 2 5 Pn . 
OVasl ob celah (SIA O gou y cal gay y ey de 
MOD LN SIP 3g 0 Neo 5 306 


Map 3 Tmn Well MAS ia ah Mag 


114. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Al 
Mubarak) memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Sugah 
memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, 
bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkhutbah di Jabiyah, lalu dia 
berkata, “Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kita di tempat 
berdiriku di antara kalian. Beliau bersabda, “Mintalah nasihat kepada 
para shabatku akan kebaikan, kemudian (kepada) generasi yang ada 
setelah mereka, kemudian (kepada) generasi yang ada setelah mereka, 
kemudian mereka akan menyebarkan dusta, hingga seorang lelaki akan 
mulai memberikan kesaksian sebelum dia diminta. Barangsiapa di 
antara kalian yang ingin menempati surga, maka hendaklah dia 
menetapi jama 'ah. Sesungguhnya syetan itu bersama orang yang sendiri, 
dan dia akan menjauh dari orang yang berdua. Janganlah sekali-kali 
salah seorang di antara kalian berkhalwat dengan seorang perempuan, 
karena sesungguhnya syetan adalah yang ketiga dari keduanya. 
Barangsiapa kebaikannya membahagiakannya dan keburukannya 
menyakitinya, maka dialah orang yang beriman'.”3 


187 Sanadnya shahih. Bukhari menilai mu'allag kepada hadits tersebut dalam At- 

Tarikh Al Kabir (3/1/102) dari jalur Ibnu Al Mubarak. Dia kemudian berkata, 
“Abdullah bin Shalih berkata kepada kami, “Yazid bin Al Had menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Dinar, dari Ibnu Syihab, bahwa Umar (meriwayatkan) 
dari Nabi SAW seperti hadits di atas.” Sebagian orang dari mereka berkata, 
“Dari Ibnu Dinar, dari Abu Shalih.” Hadits Ibnu Had adalah lebih shahih, 
padahal hadits itu mursal, dan mursal-nya lebih shahih.” 
Itulah ta'lil (argumen) dari Bukhari terhadap hadits tersebut dengan ta'lil yang 
tidak buruk. Sebab Muhammad bin Sugah itu tsigah isabr dan diridhai. Hadits 
ini telah bersambung. Oleh karena itu, mursa/ dari orang yang memberikan 
tidak berbahaya. Lihat hadits nomor 177 dan risalah Asy-Syafi'i dengan tahkik 
saya, nomor 1315. Kami telah mengeluarkan hadits ini di sana. Bahbahah - 
dengan dua baa' yang fathah dan haa' yang tidak bertitik, haa' pertama sukun 
dan haa' yang kedua fathah: dapat mendiami dan menempati. 


Musnad Imam Ahmad — 


HT pb gi pa Up Kok En eB AP Bis No 
#39. 30 3-3 


tan daan pan Gp YG VE Hb 


115. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami dari Hakim bin Umair dan Dhamrah bin 
Habib, keduanya berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, “Barangsiapa 
yang ingin melihat petunjuk Rasulullah SAW, maka hendaklah dia 


melihat petunjuk Amru bin Aswad.” 


2G X6 


Was sar Bas :JB aa & La Japan Pn Was —Y11 
Aa AA "12 Ju IS Ae ap 
(SL yaa y) Ng Jas va N 1 Jus S3 e, Ia Aa “le 
. 2 . apn 4, 2, Y, 5. . . 2 « EN se 
Ing AE ato AI Ip) ja SP HO 
116. Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Za'idah menceritakan kepada kami, Simak 
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Umar berkata, “Kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam 
sekelompok orang, kemudian seorang lelaki berkata, “Tidak, demi 


ayahku.” Seorang lelaki (lainnya) berkata, “Janganlah engkau bersumpah 
dengan (nama) bapak-bapakmu.' Aku kemudian menoleh, ternyata lelaki 


188 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Dhamarah bin Habib itu tsigah, 

akan tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Umar. Hakim bin Umair juga 
Isigah, namun dia pun tidak pernah bertemu dengan Umar. Abu Bakar adalah 
Abdullah bin Abu Maryam, dan dia itu dha'if sebagaimana yang telah 
dijelaskan pada hadits nomor 113. 
Amru bin Aswad adalah Amru bin Aswad Al Ansi Abu Iyadh, seorang tabi'in 
senior. Yang pasti, dia adalah orang yang disegani. Menurut satu pendapat 
namanya adalah Umair. Biografinya terdapat dalam kitab Al Ishabah 5: 122 dan 
Tahdzib 8: 4-6. Al Hafizh menyinggung atsar ini dalam kedua buku tersebut. 


— Musnad Imam Ahmad 


itu adalah Rasulullah SAW.”'8 


jan ain PE an j3 AE Gis JUGA 
Masak ale dn Jae gps IU JG na dot si 
wa yg us Sdu Da antai Mal mn Maa , 


be MAAN SP 5 Kira A4 9, y Pi 


iyaa & ti Si sj) Lah aa da 


r". 


daa IN PB BAYI AAN 
ME 0 ata JB 2 Ur Kai JG UI Fa Ia ba 
Bus 22 At A1 Jd NAN) o SEN, Sa Ag B3 
Ju Kana Ja ba dlu dada Jo Ipa BEP NAS 


.. ac 


Pane ME KOK INA NA Ur "ae 
GE Ia Jab EA 3 


117. Isham bin Khalid dan Abu Al Yaman menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada 
kami dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud RA menceritakan kepada kami bahwa Abu Hurairah berkata, 
“Ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah 
setelahnya, bayak orang-orang arab yang kafir, maka Umar berkata, 
“Wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau akan memerangi orang- 
orang, sementara Rasulullah SAW telah bersabda, “Aku diperintahkan 
untuk memerangi manusia, hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan 
(yang hak) selain Allah. Barangsiapa yang mengatakan tidak ada Tuhan 
(yang hak) selain Allah, maka sesungguhnya harta dan jiwanya telah 
terlindung dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungannya 


1 
x 


189 Sanadnya shahih. Za'idah adalah Ibnu Gudamah Ats-Tsagafi. Simak adalah 
Ibnu Harb, dan dia itu tsigah. Apa yang dipersoalkan oleh sebagian ahlul hadits 
tentangnya tidaklah membuatnya buruk. Lihat hadits nomor 112. 


Musnad Imam Ahmad — 


(diserahkan) kepada Allah.”" Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, 


, ” 


sesungguhnya aku akan memerangi (mereka). 


Abu Al Yaman berkata, “Sesungguhnya aku akan memerangi orang 
yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah 
hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku pada anak 
kambing betina yang belum genap satu tahun itu, padahal mereka telah 
menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi 
mereka karena tidak memberikannya.” Umar berkata, “Demi Allah, 
tidaklah itu melainkan aku melihat bahwa Allah telah benar-benar 
melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku pun tahu 
bahwa itu adalah benar.” 


- 
”. s0. 15. 


Mp RA LI PAR Bia ani Gis apadd pl UAS NIA 
2 .. .. 4 P P ».. . -. pn Pa . .. er .. 
5 29 £ Da : Ta bg an Z Lo, .. x . & 
pa pb II mia H2 Ah G0 Y) JU pl le Al Gala Ai 
MEN SR ANA In 
118. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami 
dari Abdullah bin Amru bin Ash, dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh 


sampai matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar sampai 
matahari tenggelam.” 


199 Sanadnya shahih. Isham bin Khalid adalah orang Hadra maut, kemudian pindah 
ke Himsh. Dalam (c) ditetapkan: Ashim, itu adalah keliru. Hadits tersebut 
merupakan perpanjangan dari hadits nomor 67. Al 'Anaag —dengan fathah huruf 
'ain— adalah anak kambing betina yang belum genap satu tahun. 

Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Amru bin Syw'aib itu tsigah, 
namun dia tidak pernah bertemu dengan kakek ayahnya yaitu Abdullah bin 
Amru, padahal dia meriwayatkan (hadits) dari ayahnya, yaitu Syu'aib bin 
Muhammad bin Abdullah bin Amru dari kakeknya, yakni kakek ayahnya, yaitu 
Abdullah bin Amru. Teks hadits tersebut adalah shahih, dan terdapat dalam 
beberapa riwayat kuat yang lain. Lihat hadits nomor 110. 


191 


— Musnad Imam Ahmad 


FE NP PE EA gal HSE EL NA 


0.5.3 ag. ? -03J 0 


APE GAN SG BP PIA Pe MB op pai 
Kant aa an Ko jas IBAN Leon Abadi 
Ma Km GA LI 


119. Hakam bin Nafi” menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyasy 
menceritakan kepada kami dari Abu Saba' Utbah bin Tamim, dari Walid 
bin Amir Al Yazani, dari Urwah bin Mughits Al Anshari, dari Umar bin 
Al Khaththab RA, dia berkata, “Nabi SAW memutuskan bahwa pemilik 
hewan lebih Darah atas Na oli 


BM ae! 1 Bas MU Sd OLI MAN 
we &. n: aa 


0... & 


Ia OA Ia ap Bab ta jaan 
Sa un Al Arga 3 & ga) og JSI Opa Kap (UI IE 


192? Sanadnya shahih. Abu Saba' Utbah bin Tamim At-Tanukhi dan Walid bin Amir 
Al Yazani itu disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Urwah bin Mu'attib: Al Hafizh mengutip dalam kitab Al Ishabah (4: 239) dan 
At-Ta 'jil (286) bahwa sebagian ahlul hadits menyebutkannya termasuk sebagai 
sahabat, dan di antara mereka adalah Bukhari dalam At-Tarikh. Namun 
demikian, aku tidak menemukan (nama Urwah bin Mu'tab) pada kedua Tarikh 
Bukhari, baik Tarikh Al Kabir maupun Tarikh Ash-Shaghir. Al Hafizh juga 
menyebutkan bahwa para perawi berbeda pendapat dalam hadits pada sosok 
Isma'il bin Ayyasy. Sebagian dari mereka menjadikan hadits ini sebagai bagian 
dari hadits Urwah dari Nabi, sedang sebagian lainnya menjadikan hadits ini 
sebagai bagian dari hadits Urwah dari Umar, dari Rasulullah SAW, 
sebagaimana hadits di sini. Ini merupakan penambahan dari orang yang tsigah, 
sehingga dapat diterima. Sanadnya juga menjadi shahih karena muttasil 
(menyambung), dan syubhat mursal pun dapat ditepis. 
Mu'attib adalah dengan dhammah huruf miim, fathah huruf 'ain, dan tasydid 
pada huruf taa' yang berharakat kasrah, dan berakhir dengan huruf baa" 
(Mu'attib). Menurut satu pendapat adalah dengan sukun huruf 'ain dan kasrah 
huruf taa', tanpa memakai tasydid (mu'tib). Namun Al Khatib dan Ibnu 
Makula meriwayatkan pendapat yang lain tentangnya, bahwa dia adalah 
Mughits —dengan kasrah huruf ghain, huruf yaa', dan berakhir dengan huruf 
tsa' (Mughits). Inilah nama yang ditetapkan dalam naskah Al Musnad. Lihat 
Majma' Az-Zawa'id 8: 107. 


Musnad Imam Ahmad — 


GIF YG ce AAS Yg pe RAD Jas Aga J6 O ella Oi 
e Bt -. 23 : 5 2... Ne 90. ORA P . .. ne 2.3 
PP (au adl dl bai, Dato GS God Ala yag 
bd oh Ga LD AA UB al ga LA, uh el 
2 2 -, 4 ka ar. 3 2, "aa 4 . 3. a, 
bg Ya O sai ay “ls BB Ol amy (ad PE da 
ol or Ui . #0. 8-3 Hi DA ee 2. . s3 Jo. ..... 

P9 BE 5 cdoman tanya OS geri Aja ea drain 
4 Pn Ge PAN ANN P4 3g 2... o Oa OP aa e £ 
BPS ia EA JUY SE Ea Haa ehh 
2, aa AA ay TEA Ia "e -. 2 kana 
#Iyki ebay Ml lo J pay Tanam GP (yaa JP 5 eladi 
0 er . ata Th (1 ore - # bd 2 .. ri .. 7.9 4, GC oocr 
(elo DAS Yy ale Dinon YUI Irta KALA oi Lgi Ol Oral) 


AA SA ga SAN Ga HA 
120. Abu Al Yaman Hakam bin Nafi” menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Rasyid bin Sa'd, 
dari Humrah bin Abd Kulal, dia berkata, “Umar bin Al Khaththab RA 
berjalan menuju Syam setelah perjalanannya yang pertama menuju ke 
sana. Hingga ketika dia dapat melihat Syam, dia dan orang-orang yang 
bersamanya mendapat berita bahwa wabah tha'un sedang merajalela di 
sana. Para sahabatnya kemudian berkata padanya, “Kembalilah, dan 
janganlah engkau memasukinya. Seandainya engkau singgah di sana, 
sementara wabah itu masih berada di sana, niscaya kami tidak akan dapat 
memperlihatkan orang-orang di sana padamu.' 


Umar kemudian berpaling seraya kembali ke Madinah. Dia 
kemudian berhenti guna beristirahat pada malam itu, dan aku adalah 
orang yang paling dekat daripada mereka dengannya. Ketika dia keluar, 
maka aku pun keluar di belakangnya. Aku kemudian mendengarnya 
berkata, “Kembalikan aku ke Syam setelah aku dapat melihatnya. Sebab 
wabah tha'un sedang di sana. Ketahuilah bahwa keberpalinganku darinya 
tidaklah dapat menangguhkan ajalku, dan kedatanganku kepadanya 
tidaklah dapat mempercepat ajalku. Ketahuilah bahwa seandainya aku 
mendatangi Madinah, kemudian aku dapat menyelesaikan keperluan 
yang harus (aku kerjakan), niscaya aku akan pergi (ke Syam), hingga aku 
dapat memasukinya, kemudian singgah di Himsy. Sesungguhnya aku 


— Musnad Imam Ahmad 


pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah akan 
membangkitkan tujuh puluh ribu orang darinya tanpa (melalui) 
perhitungan dan tanpa siksaan terhadap mereka. Tempat kebangkitan 
mereka adalah di daerah (yang terletak) di antara zaitun dan pohonnya, 
(tepatnya) di tanah lembut (yang berwarna) merah yang ada di sana'. 3 


.. . 3. 3 0. 219 


BP Ket nat ag AA Bi AA 

He de end EA PAR gi Kab 3 La 
Dagkane an naa adan 2 eta Ya 
Im 3 3 ee Sh Co at elit 0) F3 29 LI 


dala "ate PEN 2 JB af ah SD ul OI yab ES 


1983 Sanadnya dha'if, sebab Abu Bakar bin Abdullah bin Maryam itu dha 'if. 
Humrah -dengan dhamah huruf haa', kemudian huruf raa': Al Hafizh 
menyebutkan dalam kitab At-Ta'jil (103) bahwa Ibnu Hibban menyebutnya 
(Humrah) dalam Ats-Tsugat, yakni “pada orang yang bernama Hamzah —dengan 
fathah huruf yang pertama, kemudian huruf zay (Hamzah). Namun yang 
ditetapkan oleh para muhaggig adalah dengan dhamah huruf yang pertama, 
kemudian huruf raa' yang tidak memiliki titik (Humrah). Abu Zur'ah Ad- 
Dimasygi menyebutnya dalam tingkatan orang-orang yang ada setelah sahabat. 
Abu Zur'ah berkata, “(Dia adalah) sahabat Umar.” Al Hafizh juga membuat 
biografinya pada kelompok orang-orang yang senior dalam kitab Al Ishabah (2: 
65). Dikutip dari Ibnu Yunus bahwa dia berkata, “Dia turut serta dalam 
penaklukan Mesir.” Al Hafizh juga mencantumkan biografinya dalam Lisan Al 
Mizan (2:359-360), dan memberi isyarat akan hadits ini, namun dari beberapa 
jalur yang lain. Al Hafizh kemudian berkata, “Hadits tersebut juga diriwayatkan 
oleh Abul Yaman dari Abu Bakar, dan dalam hadits tersebut tidak ada redaksi: 
aku mendengar Umar, melainkan dia (Abu Bakar) berkata: dari Umar.” 

Itu merupakan kekeliruan yang jelas dari Al Hafizh. Boleh jadi hal tersebut 
muncul karena dia tidak melihat hadits yang ada dalam Al Musnad. Sebab di 
sini, dia (Abu Bakar) menegaskan akan pendengarannya dari Umar. Namun 
yang menjadi penyakit adalah dha'if-nya Abu Bakar bin Abu Maryam. Lihat 
Majma Az-Zawa'id (10: 61). 

Al Barts —dengan fathah huruf baa' dan sukun huruf raa"- adalah tanah yang 
lembut. Ibnul Atsir berkata, “Yang dimaksud olehnya adalah tanah/sebuah 
tempat yang berada dekat dari Himsh. Di sanalah sekelompok syuhada dan 
orang-orang yang shalih dibantai.” 


Musnad Imam Ahmad — 


53 ap: . ore 4 D9 y AA. 0. Op mera ik “£ Sah 2 2. Lo. “ 
Kel le ola AI Joan oa AA aa ol Sp UN LS 
3. oi 


Oa tar Pi EPA 2?) aa at EBT 


ie Ih Aa Ka ln Ji dn DA 


03. 


Ne mah MAP JB SA Si ab B5 Uh 2s 


Y Oa Ga: IS AN Gs hp G1 
Ia 3 35 SA KA MAA UNY SAY 21 ad 
ras u oa Ja Ea AR Lu 


121. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah 
mengabarkan kepada kami, Abu Agil mengabarkan kepada kami dari 
anak pamannya, dari Ugbah bin Amir, bahwa dia keluar bersama 
Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, kemudian Rasulullah SAW duduk 
pada suatu hari sambil berbincang-bincang dengan para sahabatnya. 
Beliau bersabda, “Barangsiapa yang berdiri ketika matahari beranjak 
naik, kemudian dia berwudhu dan memperbaiki wudhunya, kemudian dia 
berdiri dan shalat dua rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni, 
sehingga dia menjadi seperti (baru) dilahirkan oleh ibunya.” 


Ugbah bin Amir berkata: Aku berkata, “Segala puji bagi Allah 
yang telah mengizinkan aku mendengar ini dari Rasulullah SAW. Umar 
bin Al Khaththab RA kemudian berkata kepadaku, saat itu dia sedang 
duduk di hadapanku, “Apakah engkau merasa kagum akan hal ini? 
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan hal yang lebih 
mengagumkan daripada ini, sebelum engkau datang.” Aku berkata, “Apa 
itu, Demi ayah dan ibuku yang aku jadikan sebagai tebusanmu?' Umar 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu 
kemudian dia memperbaiki wudhu-(nya), kemudian dia menengadah ke 
langit, lalu berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
SAW adalah hamba-Nya dan utusannya,” maka akan dibukakan delapan 
pintu surga untuknya, dimana dia dapat masuk (ke dalamnya) dari pintu 


— Musnad Imam Ahmad 


»194 


mana pun yang dia kehendaki. 


18. Tu 3 Pa 23 0. 23 PT 35 
CLS 2JB enlea 3S UT Gg 6595 Ly OA GAS ANN 


TI SAE ap LAN SAN ae TES 15 LA UG ih 


Pd 
... c.3 


S0» . 3 . P7 3 2 -.. a. PA ab 
USG IE Ini CeASA GE) dia MTA JAS AS ia 1U 
Lc Ou Teten ena RN D0. BIR, .- 
Dipo pad PB JUS Ny lag le KA Ih Lp bis 

CI Tama F3 SES Yp dia 


122. Sulaiman bin Daud (Abu Daud Ath-Thayalisi) menceritakan 
kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Daud Al 
Audi, dari Abdurrahman Al Musli, dari Asy'ats bin Oais, dia berkata: 
“Aku bertamu kepada Umar, kemudian dia menarik isterinya dan 
memukulnya. Umar berkata, “Wahai Asy'ats, peliharalah tiga hal dariku 
yang aku pelihara dari Rasulullah SAW: (1) janganlah engkau bertanya 


kepada seorang suami mengapa dia memukul isterinya, (2) janganlah 


engkau tidur melainkan shalat witir, dan yang ketiga aku lupa?” 


14 Sanadnya dha'if, karena anak paman Abu Agil itu tidak diketahui. Haywah 
adalah Ibnu Syuraih. Abu Agil adalah Zuhrah bin Ma'bad bin Abdullah bin 
Hisyam At-Taimi. Dia itu tsigah. 

Hadits tersebut pada dasarnya adalah shahih. Hadits itu diriwayatkan oleh 
Muslim (1:82-83) dan Abu Daud (1:65-66) dari jalur (1) Mu'awiyah bin Abu 
Shalih, dari Rabi'ah bin Yazid, dari. Abu Idris Al Khaulani, juga dari jalur (2) 
Muawiyah dari Abu Utsman, dari Jubair bin Nufair, dimana kedua. riwayat 
tersebut bersumber dari Ugbah bin Amir. Abu Daud kemudian meriwayatkan 
hadits tersebut dari Husein bin Isa, dari Abdullah bin Yazid Al Mugri' dengan 

. sanad di sini seperti hadits di atas. 

Dalam Majma' Az-Zawa'id (2: 250-251) terdapat hadits seperti hadits ini dari 
Malik bin Oais, dari Ugbah. Penulis kitab Majma' 4z-Zawa'id berkata, “Hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Malik bin Oais itu tidak aku temukan 
orang yang menyebutkannya.” Lihat hadits yang telah lalu nomor 97. Hadits 
tersebut juga akan dikemukakan secara ringkas pada Musnad Ugbah bin Amir 
(4: 150-1517(o). 

195 Sanadnya dha'if, sebab Daud bin Yazid Al Audi itu tidak kuat. Mereka 
mempersoalkan dirinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
0 8 s 


BEN AI Oni GAS al ES KL KG BAL AT 

0... 2 aa Ban - 0. NE sa o- -. 0 BP 
babat IR MN NS LL EU AE Lp aalaa 
3 S . 0 2 . P5 2 ng Panai Bap ANN MN NA: 
SI Jp Ip aa Bb Jai TP gp) AANG ab 
& Sg Tn 3 Pan AN AAA B3 PN BN 3 2 AN 2, 
BAU MW EM HA La on) di ag Ale SI Uele 
GP 
123. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Yazid (Ar-Risyk) menceritakan kepada kami 
dari Mu'adzah, dari Ummu Amru putri Abdullah, bahwa dia pernah 
mendengar Abdullah bin Az-Zubair berkata: Aku mendengar Umar bin 
Al Khaththab RA berkata dalam ceramahnya, Rasulullah SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan 
mengenakannya di akhirat.” 


... 03 £.. c. IT . Pt Na tag” 0 o ah 

PAP AP na ABIS BMN GI Pi Bis -1t 

23 i it rd 1g . .. A . . ” . . &: .. KA . 
Ko Han IE REAN Uo) Ab 3 Jab II JU AG 


9. 


Abdurrahman Al Musli itu seperti orang yang tidak diketahui. Al Hafizh 
menyebutkan dalam kitab At-Tahdzib (6: 304) bahwa dia (Abdurrahman Al 
Musli) hanya memiliki hadits ini dalam Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Majah.” 

Al Hafizh berkata, “Hakim menilainya shahih (Abdurrahman Al Musli). 
Adapun Abul Fath Al Azadi, dia menyebutkan Abdurrahman yang ada di sini 
dalam Adh-Dhu'afa. Dia berkata, "Itu perlu dipertimbangkan." Karenanya, dia 
kemudian menyebutkan hadits ini.” 

Al Musli -dengan dhamah huruf miim dan sukun huruf siin- adalah nisbat 
kepada Bani Musliyah, yaitu suatu kabilah yang berada dari Kinanah atau dari 
Mudzhij. Hadits tersebut terdapat juga dalam Musnad Ath-Thayalisi halaman 
10. 

196 Sanadnya shahih. Abdushshamad adalah Ibnu Abdul Warits bin Sa'id Al 
Anbari. Yazid Ar-Risyk adalah Yazid Ibnu Abi Yazid Adh-Dhabu'i. Ar-Risyk — 
dengan kasrah huruf raa' dan sukun huruf siin (yang tidak bertitik) adalah 
julukannya. Itu adalah bahasa Persia yang artinya besar berjanggut. Mu'adzah 
adalah putri Abdullah Al Adawiyah Al Abidah. Ummu Amru adalah putri 
Abdullah bin Az-Zubair. Dia meriwayatkan hadits ini dari ayahnya. 


312) —— Musnad Imam Ahmad 


Pa 7. 3. 
OS La) Apenpan La Aa SS Dom) Ia dah de 
Ag MN ea RT: an X5 Ja GS FI Iya rb la 
NS KA Ay NI 
124. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi” ah 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: 
Umar bin Al Khaththab RA mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Hendaklah seorang pengendara 
berjalan di pinggiran Madinah, lalu dia berkata, "Sesungguhnya di sini 
telah ada banyak penghuni yang merupakan kaum mukminin'.” 


(Abdullah berkata) Ayahku, Ahmad bin Hanbal berkata, “Hasan Al 
Asyyab tidak mengijazahkan hadits ini kepada Jabir.”?7 


PEN PARE N ANE Sab HL At 
ira Si apa Ab Gi 783 Af Sa ata AA ala AI 
-») JA diy Ap Jo AI an ABU -Ju 
ri Bg ASI ea ju IU de DAA YAN YA A4 ep Los 


3 02 0 Pa Na 


Hp LIS ah Gk y CI JA 6 AN OA, D4 ap ? 08 
Karen Yan 36 AN AL 


125. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Amru bin Al Harits menceritakan kepadaku (Ibnu Wahb): 


I7 Sanadnya shahih. Yahya bin Ishag adalah As-Sailahini. 

Maksud dari ucapan Abdullah dari ayahnya “Hasan Al Asyyab tidak 
mengijazahkan hadits ini kepada Jabir” adalah: bahwa Hasan bin Musa Al 
Asyyab, guru imam Ahmad, meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Lahi'ah, 
kemudian dia menjadikannya sebagai bagian dari hadits Jabir dari Nabi, tanpa 
menyebutkan nama Umar dalam hadits tersebut. Dengan demikian, hadits 
tersebut menjadi mursal sahabat. Riwayat Hasan Al Asyyab ini akan 
dikemukakan kembali pada Musnad Jabir, hadits nomor 13731. 


Musnad Imam Ahmad — (333) 


Umar bin Sa'ib menceritakan kepadanya (Amru bin Al Harits): Oasim 
bin Abu Al Oasim As-Saba'i menceritakan kepadanya (Umar bin Sa'ib) 
dari seorang tukang cerita para prajurit di Konstantinopel, bahwa dia 
(Oasim bin Abu Al Oasim) mendengarnya (tukang cerita) menceritakan 
bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata, “Wahai manusia, 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Lelaki 
mana saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah 
dia memasuki kamar kecil kecuali dengan mengenakan kainnya. 
Perempuan mana saja yang berima kepada Allah dan hari akhir, maka 
janganlah dia memasuki kamar kecil”. asi 


Mp Ui Lad3 2 ea NA Als Gt AAA NYA 


AL nan 0 - 2 . 8 - Ana ea | ey o- 0... 
DAN Kg Da an IS ma PARA AN bt aa 
bala 1JE KE AN on) ASI IA IP Hilal Ae 
EA EA ne 2 Na Ang, Ni ag Marta AAA, 2 SN Na 
aa ap AE je Ga Je an Jai H3 Ale ale AN Ja 


2... 23 z7... 9. & PL 9. 0. 
Lab JG IE (Dj SA ja JS Jah FE GAP ah 


a12. ar 4 Pn rena Y, 80 PA BOP SU SN PEN Na c.0..- . ... 
SEM EN Ad SL Moman 2 013) ni 
Ke) 


. 


18 Sanadnya dha'if, sebab tukang cerita di Konstantinopel itu tidak diketahui, dan 
aku pun tidak mengenalnya. Disebutkan dalam kitab At-Ta 'jil bahwa Abdullah 
bin Yazid adalah tukang cerita kepada para prajurit di Konstantinopel. Yang 
mengatakan itu kemudian berkata, “Aku tidak mengenalnya —ini adalah 
perkataan Al Huseini.” 

Al Hafizh kemudian memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya di dalam musnad tidak ada nama yang disebutkan. Walau 
begitu, ada nama Abdullah bin Yazid sebagai tukang cerita kaum muslimin di 
Konstantinopel (6/27) pada cetakan Al Halabi. Kendati demikian, dia tetap 
merupakan sosok yang tidak diketahui.” Gasim bin Abul Gasim itu tsigah. 
Amru bin Sa'ib bin Abu Rasyid Al Mishri itu tsigah. As-Saba'i adalah dengan 
fathah huruf siin (yang tidak bertitik) dan huruf shaad (yang tidak bertitik), 
kemudian huruf hamzah yang tidak panjang. Hal itu sebagaimana yang ditulis 
oleh Al Hafizh dalam kitab At-Ta'jil 340. Lihat Majma' Az-Zawa'id (1: 277) 
dan hadits mendatang nomor 8258 dan 14704. 


— Musnad Imam Ahmad 


126. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Laits 
dan Yunus memberitahukan kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had, dari Walid bin 
Abu Al Walid, dari Utsman bin Abdullah (Ibnu Suragah), dari Umar bin 
Al Khaththab RA, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang menaungi kepala orang yang berperang, 
maka Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Barangsiapa yang 
menyiapkan orang yang akan berperang, hingga dia pergi, maka. ada 
baginya (pahala) seperti pahala orang yang berperang itu hingga dia 
meninggal dunia.” 


Pt . 5 . 


& Ha OP PAN S5 s aga 31 sam ra oa —N YVv 


Naa AJA AN ga ab Sa JB A5 oi IL Lp 


Ac Joz 


JI aa Aj AM IU ala da dh lan Ko 
S3 ga SD Hg aa Ji Ing JB JG saka 
Ka LI Aan ta of Kg Fa Fr 


127. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al A'masy, dari Syagig, dari 
Salman bin Rabi'ah, dia berkata: Aku mendengar Umar RA berkata: 
Rasulullah SAW membagikan sebuah pembagian. Aku kemudian 
berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya selain mereka adalah 


19? Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi'). Utsman bin Abdullah bin Suragah 
adalah Utsman bin Abdullah bin Abdullah bin Suragah. Hal itu sebagaimana 
yang terdapat dalam Ibnu Sa'd (5: 181). Dia adalah putra Zainab binti Umar bin 
Al Khaththab. Zainab adalah putri Umar yang paling kecil, dan tidak sempat 
menemui kakeknya yaitu Utsman. 

Al Hafizh telah menyinggung hadits ini dalam At-Tahdzib (7: 130), dan nyaris 
saja dia lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadits ini 
maushul (menyambung). Namun itu merupakan hal yang berlebihan. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2: 89) dari jalur Yunus, dari Laits. Abu Salamah 
Al Khudza'i adalah Manshur bin Salamah Al Hafizh Al Baghdadi. Yunus 
adalah Ibnu Muhammad bin Muslim Al Baghdadi Al Hafizh. Laits adalah Ibnu 
Sa'd. 

Hatta yastagilla: Maksudnya sampai dia pergi, menanggung, dan menaiki 
kendaraanfnya). 


Musnad Imam Ahmad — (3151 


orang-orang yang lebih berhak ketimbang mereka, yaitu ahlu shufah.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya mereka memberikan (dua 
pilihan kepadaku) antara, mereka akan memintaku berbuat keji atau 
mereka akan menganggapku kikir, padahal aku bukanlah orang yang 
kikir”0 ' 


Kera Ma Ba 
PE Pj lu Dai LP ME BAK Olip Vio —1YA 
Ae £ Par 2 » ' 


Li BEAN nh ALI 3 Ab IP Ola pad LM aa 
20 4 “3 AA .. ON AAN ore PENA ea . 

KE SE peang Cai SAI SA tag le Ko Ai Iyan) 

128. Affan menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ashim bin Ubaidillah, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Umar bin Al Khaththab RA, dia berkata, 


“Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu dan mengusap kedua 
khuff setelah berhadats.”?”' 


#£ 0. o- 0 Be GP ab Tp e BG. Pt Ipa 1 1 Pap 
BN 3 EP Ia ep SUS KAS ulis Wa —1YA 
2 # Pd - 
ag 9 bi t Ka Ta EN MAP - Men Aa Ap s2 ana 
2R ale ap Ai ian OS LM 3) CA 3 Ab ol 3 
# # td . - L 2 9 
&0 3 ...A 35 


kata 1 or » 3 To 7, kete 2 Lo. 4 SNN 0. 2. 
Aa den Bo ja ala esai Ia ba Ih ata HI 


200 Sanadnya shahih. Syagig adalah Abu Wa'il Syagig bin Salamah. Salman bin 
Rabi'ah adalah Salman Al Khail, sebab dia mengurus kuda pada masa 
kekhalifahan Umar, dan dia termasuk tabi'in senior. Disebutkan bahwa dia 
memiliki persahabat dengan Umar. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim 
(1: 287) dari jalur Jarir dari A'masy. Namun dalam (c) dinyatakan: 
“Sesungguhnya kalian memilihku antara, kalian memohon hal yang keji 
padaku.” Itu adalah sebuah kesalahan yang nyata. Kami memperbaikinya dari 

() (&) , juga dengan syarah (&) dengan redaksi, “Sesungguhnya mereka 
memilihku antara, mereka memohon yang keji padaku, atau mereka bersikap 
kikir kepadaku.” 

201 Sanadnya dha'if, sebab Ashim bin Ubaidillah bin Ashim bin Umar bin Al 
Khaththab itu dha'if. Lihat hadits nomor 88. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


BA Yu et aan Ia oa Pande ta Ia WA 
ie ne en CET A ON th 
CP og KA US Ja MG up M3 Crelemad! pa Jeep 


SE Kata ala sa ih Ia ia Ai RI HN ET, 
- . “3 . Pn - - 20 - “ 
Ae Ke Ig) DA Ipid EA AN Na ISI Nia Jati 
ea. 3. $ baja Eta don ML ab ANAK TA Ba LB Dita. PA Ag 
er) IA SE AN yan PE IE tu AS) lag 
P 2... a.. 0... 0 - 0 .3 
BAR Ap ai Ad Sp Bb ju PN ia as 5 
: ad rs 
129. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Abu Rafi', bahwa 
Umar bin Al Khaththab RA bersandar kepada Abbas, sedang di sisinya 
Ibnu Umar dan Sa'id bin Zaid. Umar berkata, “Ketahuilah bahwa aku 
tidak mempunyai pendapat apapun tentang kalalah, dan aku tidak 
mengangkat seorang pun sebagai khalifah setelahku. Barangsiapa yang 
menemukan kematianku dari budak Arab, maka dia akan merdeka dari 
harta Allah.” Sa'id bin Zaid berkata, “Seandainya engkau memberi 
isyarat tentang seseorang dari kaum muslimin, niscaya orang-orang akan 
menaruh kepercayaan kepadamu. Abu Bakar telah melakukan hal itu, dan 
orang-orang percaya kepadanya.” Umar menjawab, “Aku telah melihat 
ambisi yang buruk dari sahabat-sahabatku, dan sesungguhnya aku akan 
menjadikan hal ini pada keenam orang yang diridhai oleh Rasulullah 
SAW saat beliau wafat.” Umar kemudian berkata, “Seandainya salah satu 
dari dua orang itu menyusulku, kemudian aku menjadikan urusan ini 


padanya, niscaya aku akan percaya kepadanya: Salim mantan budak Abu 
Hudzaifah dan Abu Ubaidah bin Al Jarah.”?2 


202 Sanadnya shahih. Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad'an. Abu Rafi” adalah Nafi” bin 
Rafi” Ash-Sha'igh, seorang tabi'in senior yang pernah mengalami masa 
jahiliyah. Lihat hadits nomor 89. 


Musnad Imam Ahmad — 


KS AG. Pi . Pt - 


Apa A4 Para 2315 Was Yes Was 3S Ka —1 yr. 


“1 


AI eat FI DA Sai It) 2 :JU ps 
2) sn ata" Ne na 


130. Affan menceritakan kepada kami, Hammam telat 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, Abu Al Aliyah 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Orang-orang yang 
diridhai menyaksikan di sisiku, di antara mereka adalah Umar, dan orang 
yang paling diridhai di antara mereka di sisiku adalah Umar, bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidak ada shalat (sunnah) setelah 
shalat Ashar sampai matahari tenggelam.” 


3.1 5. P4 043 Pt 


CB oi Oke HA Ka ep EN Ag Data AA bab YA 


SI ea Sea salah HA ON Pi ata 
Tadi Ie ya NS Yo Kab UN ITO NG 3 


y - Sa Pat Gea Tua PE 2. .» 2. PN NP CMP 
Ae en Oa aan 


kana Aga 

131. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Umar bin Al 
Khaththab RA mendekap batu (Hajar Aswad) kemudian berkata, 
“Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya aku 
tidak pernah melihat kekasihku SAW menciummu atau menyalamimu, 
niscaya aku tidak akan menyalamimu dan (juga) tidak akan menciummu. 
Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu telah ada suri teladan yang baik 


203 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 110. 
Lihat juga hadits nomor 111 dan 118. 


— Musnad Imam Ahmad 


2204 


bagi kalian. 


2 
8 . 


Gasal Je at Bia Us GA AYI 
- A 


Ade ia daa Ie A3 SI AS Ggoh Ah 


“JW Haha uya Su 33 3 Wb 43 sh JL 3 up aras d3 
GE Aa la 


132. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Ammar bin Abu Ammar memberitahukan kepada kami 
bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang lelaki, kemudian 
beliau bersabda, “Buanglah (cincin) ini.' Orang itu kemudian 
membuangnya, kemudian dia memakai cincin besi. Beliau kemudian 
bersabda, “(Cincin) ini lebih buruk daripada cincin itu.” Lelaki itu 


kemudian memakai cincin perak, dan beliau pun terdiam.”?5 


Bo 4 o- 3 - 0. 30 


GP 2 ke Wa Ka UAS AR 3 HA UAS Ay 
Ao aa Gadh $ 5 Peng 6 de E On Lb gs dl 
ab lea Jon Dal Eli Jai WI Gi ant JW A5 
df ga sin La RI an ia as ba Kodak 


204 Sanadnya shahih. Abdullah bin Utsman bin Khutsaim itu tsigah. Dalam (x) 
termaktub: “Abdullah: Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada kami.” Itu 
adalah keliru. Lihat hadits nomor 99. 

Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi”). Ammar bin Abu Ammar yang 
merupakan mantan budak Bani Hasyim adalah tsigah, namun dia terlahir 
kemudian. Dia meriwayatkan (hadits) dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang 
lainnya, dan dia tidak pernah bertemu dengan Umar. Lihat hadits mendatang, 
nomor 6518, 6680, 6977. 


205 


Musnad Imam Ahmad — 


Ag P Kd as ai y Pd - 9 0. 
De KUE 0 TaL 3 Sa SEN IS ME 5 KI 


Jo. 


133. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Za'idah 
menceritakan kepada kami, Ashim dan Husein bin Ali menceritakan 
kepada kami dari Za'idah, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, dia 
berkata, “Ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Anshar berkata, “Di 
antara kami ada pemimpin dan di antara kalian (pun) ada pemimpin.” 
Umar kemudian mendatangi mereka dan berkata, “Wahai sekalian kaum 
Anshar, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah 
memerintahkan Abu Bakar agar mengimami orang-orang? Siapakah di 
antara kalian yang dirinya akan merasa senang untuk mendahului Abu 
Bakar? Orang-orang Anshar menjawab, “Kami berlindung kepada Allah 
dari mendahului Abu Bakar” .”?6 


9... o4 #0. To Pa PP IE 18 - 

VA ab Co SE, Ya Tn og bdg pb oi 
() Fs Area, ot A, « 2 08 4 5 - 0. 
) Ne nah ae pi db aa Lp 
de BA Gara) ea 

134. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwa Umar 
bin Al Khaththab RA memberitahukan kepadanya, bahwa ada seorang 
lelaki yang berwudhu untuk shalat, kemudian dia meninggalkan tempat 
sebesar kuku di punggung telapak kakinya. Nabi SAW melihat hal itu, 


kemudian beliau bersabda, “Kembalillah, lalu perbaikillah wudhumu.' 
Lelaki itu kemudian kembali berwudhu, lalu shalat.” 


206 Sanadnya shahih. Husein bin Ali adalah Al Ja'fi, guru Ahmad. Ahmad 
meriwayatkan hadits ini darinya dan (juga) dari Mu'awiyah bin Amru, dimana 
kedua orang itu meriwayatkan dari Za'idah, yaitu Ibnu Oudamah. Ashim adalah 
Ibnu Abi An-Najud —dengan fathah huruf nuun dan dhamah huruf jiim. Zirr 
adalah Ibnu Hubaisy. Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. 

Sanadnya shahih. Hadits itu diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 85) dari jalur 
Ma'gal dari Abu Az-Zubair. 


— Musnad Imam Ahmad 


207 


S9 BE Ci 5 £ Pd ON ae SN ps 
Spb Kan KA 2 Ca CP 
KESAA| 3 CP Sasa pad : Kenya Ag KS S 3 ps Oon 
BG JB AS) LAB Fb NS KEB Mia UI V3 Utb sip 


. .. .£ 2 # . £ . F4 # ane Papi 0... . 4, 
Oa -JU Sak 33 sb (oran pall ab : Jis cadar ya 


2 NG Koala rek Se je usa JB Ae 


A 3. 3 0 - 04 
be Ko Spa ata AI 0 ) Upah as 3 Ganga 


asi An Ap HA Tb Ja SI 5) ii ah 
AJI Ate TA 1 u 13 xi 2, Ja (plis 


JB Kai Ulah GS Fto Lal Ie ob Ip uh dai dab HA 
NA (ON of. 9 0 
Ika Ai 
135. Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Haitsam bin Rafi” Ath-Thathari orang Bashrah, menceritakan 
kepada kami, Abu Yahya seorang lelaki dari penduduk Makkah 
menceritakan kepadaku, dari Farrukh mantan budak Utsman, bahwa 
Umar RA -ketika itu dia menjadi Amirul Mukminin— keluar menuju 
masjid, kemudian dia melihat makanan yang berserakan. Dia bertanya, 
“Makanan apa ini?” Mereka menjawab, “Makanan yang dirampas untuk 
kami.” Umar berkata, “Semoga Allah memberikan keberkahan pada 
makanan itu dan (juga) pada orang-orang yang merampasnya.” 
Dikatakan, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya makanan itu telah 
dimonopoli.” Umar bertanya, “Siapa yang memonopolinya.” Mereka 
menjawab, “Farrukh mantan budak Utsman dan fulan mantan budak 
Umar.” Umar kemudian mengirim surat kepada keduanya dan dia 
memanggil keduanya.” Umar berkata, “Apa yang mendorong kalian 
untuk memonopoli makanan kaum muslimin?” Keduanya menjawab, 
“Wahai Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta kami dan (juga) 


Musnad Imam Ahmad — (321) 


menjualnya.” Umar berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang memonopoli makanan kaum muslimin, 
maka Allah akan menghukumnya dengan kebangkrutan atau dengan 
penyakit lepra””” Farukh berkata ketika itu, “Wahai Amirul Mukminin, 
aku berjanji kepada Allah dan (juga) aku berjanji kepadamu bahwa aku 
tidak akan kembali pada makanan itu selama-lamanya.” Adapun mantan 
budak Umar, dia berkata, “Kami hanya membeli dengan harta kami dan 
(juga) menjual(nya).” Abu Huyay berkata, “Sesungguhnya aku melihat 
mantan budak Umar itu terkena penyakit kusta.”?08 


o- . - 8 Rn. - o- hai , .. 13 

Kn bt ia aa an dl audi daa ara 

t... AA “ 1 “3 Pan NP aa Lo y 7 00 sz 

Abay le AI Ko gi OS Iya jab Taka JO AS HA OA 
03 


2 aa SE SL JI) “ al UG Aa bu 
Saka SAS din) 2g ale AK LIS op na 
pia JAN Yy Oa IR Uh JSI Ki La Bab US 


- 


136. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah 
menceritakan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku 
pernah mendengar Umar berkata, “Nabi SAW memberikan sebuah 


& 
LL“ 
Lan 


208 Sanadnya shahih. Haitsam Ath-Thathari itu tsigah. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu 
Al Ma'in dan yang lainnya. Ath-Thathari -dengan kedua thaa' yang berharakat 
fathah. Dalam Al Ansab karya As-Sam'ani disebutkan bahwa ini adalah nisbat 
di Mesir dan Syam yang diucapkan untuk orang yang menjual pakaian kasar 
dan baju putih. 

Abu Huyay Al Maki dan Farrukh mantan budak Utsman: keduanya disebutkan 
oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah (2: 5) secara ringkas dari jalur Abu Bakar Al Hanafi dari Haitsam. As- 
Sanadi yang mensyarahi hadits tersebut berkata, “Dalam 4z-Zawa 'id: sanadnys 
shahih dan orang-orangnya tsigah.” 

Bukhari menyinggung hadits tersebut dalam At-Tarikh Al Kabir (4/216-217) 
kemudian dia menyebutkannya dengan sanadnya dari Ishag, dari Imam Ahmad. 
Tidak ada alasan bagi Adz-Dzahabi untuk mengingkari hadits ini. Lihat A/ 
Mizan (3: 263 dan 378) dan lihat pula hadits mendatang nomor 4880. 


— Musnad Imam Ahmad 


pemberian kepadaku, kemudian aku berkata, “Berikanlah itu kepada 
orang yang lebih membutuhkan dariku.” Hingga beliau memberikan harta 
kepadaku, kemudian aku berkata, “Berikanlah (harta) itu kepada orang 
yang lebih membutuhkannya dariku. Nabi SAW bersabda, “Ambillah 
harta itu, lalu kembangkan dan sedekahkanlah ia. Apa yang engkau 
dapatkan dari harta ini, sedang engkau tidak mengejar-ngejarnya dan 
tidak (pula) meminta-minta(nya), maka ambillah harta itu. Adapun yang 
tidak (engkau dapatkan), maka janganlah engkau mengikutkannya 


kepada dirimu (menjadikannya sebagai milik sendiri) '.”?” 


Pt - 3 


Ap PP Ai SA Hg Sis DS CAS AV 
Te Ko Ih 06 Na MR DAU JB aa IP du Ip 
Haa Mali saka 
137. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 
Salim, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata, 


“Rasulullah SAW pernah memberikan suatu pemberian kepadaku.” Dia 
kemudian menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits sebelumnya. 


aa - 


HM ae Lp SI Sab Ula PES Bb FA 

ala 
Tag le DM ke P3 — La Ui, H3 Up InGA JG 
An Jin Oo IG ga Ui IG TA RI a30 lis 
ah PU : HA ae Aan C Bln Yah 2 la 


(3 elang ala Ai Ko da Ih JK 


138. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada 


209 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 100. 


Musnad Imam Ahmad — (323) 


kami, Bukair menceritakan kepada kami dari Abdul Malik Sa'id bin 
Sa'id Al Anshari, dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Al Khaththab, 
dia berkata, “Suatu hari aku berhasrat, kemudian aku mencium (istriku), 
padahal aku sedang berpuasa. Aku kemudian mendatangi Nabi SAW dan 
berkata, “Hari ini aku melakukan suatu hal yang besar. Aku mencium 
(istriku) saat aku sedang berpuasa.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Bagaimana pendapatmu jika engkau berkumur dengan air saat engkau 
sedang berpuasa?” Aku menjawab, “Hal itu tidak masalah.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Lalu dimana masalahnya?” 


.. Paha £ .. .. Pa Pet - e 33 

Ha ca & Gn) Ha 395 Kena dkpan ge ag (83 NYA 

PP 0. . ana TG Pai o£ ke 2 P4 #0 kd #0. ce. 0 0 ph Oo 
Ah 39 GE cahaN LA :JG AI Me Gt HPM aa 
Pn Kon ee Una 0 Lgm VA ART Ae ah 
P3 MSI pa AI Kmdond l3 ba OP ya Pp 
o- », - - £, “3 e- - - pa” o- Te .. 0 as. o- A, 
BEA Cb AP JS YP Uenlo Ie ah Ghea Da cat 
Raba 4 Lana 3-3 £ Ta Wol ni . pe Sg NI B4 s1? o Pe 
HE Ph 3 JB UP lele Gde Gea SPL aga tag 
0... 2 Ag La 33 W 8. Lor - Fa PAT nj s1 0... 
ary MEN go) ar Ob lada AJE pe telan) 


“4 je Aa oo. 2, Si aa Kena Te an KD an E - 
IN Jay JBS LB JG Kinan PI pa Ge) LAI pl JS 


210 Sanadnya shahih. Hajjaj adalah Ibnu Muhammad Al Mashishi. Laits adalah 
Ibnu Sa'd. Bukair adalah Ibnu Abdullah bin Al Asyaj. Abdul Malik adalah 
Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al Anshari, seorang tabi'in tsigah. Hadits 
tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan Hakim dalam A4! 
Mustadrak (1: 431). Dia menshahihkan hadits itu sesuai dengan syarat Bukhari 
dan Muslim, dan hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Dalam Nail Al Authar (4: 287): “Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa 'i dan dia 
berkata, “Hadits itu mungkar.” Abu Bakar Al Bazar berkata, “Kami tidak 
mengetahui hadits itu diriwayatkan dari Umar kecuali dari jalur ini. Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim menshahihkan hadits tersebut.” 

Aku tidak tahu apa yang menjadi alasan untuk mengingkari hadits tersebut. 
Oleh karena itulah Adz-Dzahabi menukil dalam A/ Mizan (2: 14) perkataan An- 
Nasa'i, kemudian dia berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh Bukair bin Asad - 
dia adalah orang yang dapat dipercaya- dari Abdul Malik. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, sehingga aku tidak tahu dari siapa 
ungkapan ini.” 


— Musnad Imam Ahmad 


IE Gd Hasta inn Bag ALA Uh seh dia Si 
2JB KONG) JB SOLSIY HUB 28 (RD) dls 1JB SADUG Ula 
AM US d3 

139. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Daud 
(Ibnu Abi Al Furat) menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Buraidah, dari Abu Al Aswad bahwa dirinya berkata, “Aku datang ke 
Madinah, dan kebetulan di sana sedang mewabah suatu penyakit. Mereka 
mati dengan kematian yang mengerikan. Aku kemudian menghadap. 
Umar bin Al Khaththab, lalu satu jenazah melintasinya. Jenazah itu 
kemudian disanjung dengan kebaikan. Umar berkata, “Wajib.” Jenazah 
yang lain kemudian melintas, dan jenazah itu disanjung dengan kebaikan. 
Umar berkata, “Wajib.” Jenazah yang ketiga kemudian melintas, dan dia 
disanjung dengan keburukan. Umar berkata, “Wajib.” Aku berkata, “Apa 
yang wajib, wahai Amirul Mukminin?” Umar menjawab: Aku berkata 
seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, “Muslim manapun yang 


empat orang bersaksi untuknya dengan kebaikan, maka Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga.” 


Abu Al Aswad berkata, “Kami berkata, “Juga tiga (orang)? Umar 
menjawab, Juga tiga (orang).' Kami berkata, “Juga dua (orang). Umar 
menjawab, “Juga dua (orang). Kami kemudian tidak menanyakan 
kepadanya tentang satu orang.”?'! 


211 Sanadnya shahih. Abul Aswad adalah Ad-Dw'ali. Daud bin Abul Furat adalah 
Al Kindir Al Maruzi Abu Umar. Dia bermigrasi ke Bashrah. Dia dinilai tsigah 
oleh Ibnu Al Ma'in dan Abu Daud. Dia meninggal pada tahun yang sama 
dengan Hammad bin Salamah. Dia adalah Daud bin Amru bin Abu Al Furat. 
Adz-Dzahabi mengatakannya dalam Al Mizan (1: 324) dan dia pun 
membedakan antara Daud bin Amru dan Daud bin Al Furat Al Asyja'i Al 
Madani. Itu adalah Daud bin Bakar bin Abu Al Furat. Pembedaan ini 
terlewatkan oleh Hafizh Ibnu Hajar, sehingga dia tidak membuat biografi Daud 
Al Kindi dalam kitab 4t-Ta'jil. Abdullah bin Buraidah adalah Ibnul Hashib Al 
Aslami, dan dia itu tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


nd 
4 
21 - 


Hk j3 Ea ind HI Eli kata ih CAH Ne 
— Kata Nee PIP BN 2 , Pd ab an | 0. Pa PI 
COLA) Ang AE AI Calo AN Sya, aa UE JB PS amal 
Mag V3 COLA) SEN 
140. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Bukair menceritakan kepada kami dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Umar, dia berkata, “Kami berperang bersama 
Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, dan (juga) melakukan 


penaklukan pada bulan Ramadhan, kemudian kami berbuka pada kedua 
(peristiwa) itu? 


B8. 3 e2 o 8 
. 


x. 2 N « - : 0. — sana Tan 0 “ Tn : o£ o 5 “ & , 
en de Pn Aprg Khas "JD BS ya Jas YON) ye NU ul 
i ee AG o- 0 or Bo Hans 0 8. pa. F3 
(052p (AS aer Lala Ce 2 y3 paus ads 

141. Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Mutsanna bin Auf Al Anazi (orang Bashrah) menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ghadhban bin Hanzhalah memberitahukan kepada 
kami bahwa Abu Hanzhalah bin Nu'aim berkunjung kepada Umar, 
sementara Umar jika dikunjungi oleh seseorang dia bertanya kepada 
orang itu: “Diutus mana dia?” Hingga ketika ayahku bertemu kepadanya, 
dia bertanya kepadanya, “Dari mana engkau?” Dia menjawab, “Diutus 
Anazah.” Umar berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, Negeri dari (daerah) ini adalah selalu ditolong (jika) mereka 


212 Haditsnya dha'if, karena terputus. Sa'id bin Al Musayyab tidak bertemu dengan 
Umar sehingga dia tidak mendengar darinya, sebagaimana yang telah dijelaskan 
pada hadits nomor 109. 


— Musnad Imam Ahmad 


diserang”. 


ana rara aa. 21 area - ARA - 
O3 e —g s Ui Pena bana Gu paka ea 3 
A . 8. 0. 
b Job opo sup ae aa : Ai an Hai IA 


(MAN, or 0 


aga Ula ea P3 Ati 0 APP YP Ih Ie 


142. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada 
kami dari Ma'mar: bahwa dia bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab 
tentang puasa pada bulan Ramadhan. Sa'id kemudian menceritakan 
kepadanya dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia (Umar) berkata, 
“Kami berperang bersama Rasulullah SAW dua kali pada bulan 
Ramadhan: perang Badar dan penaklukan kota Makkah, kami pun 
berbuka pada kedua (peristiwa) itu.” 


213 Sanadnya shahih. Mutsanna bin Auf Al Anazi itu dinilai tsigah oleh Ibnu Al 
Ma'in. Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata, “Dia itu Ia baa'sa bih (tidak 
memiliki cacat). Bukhari membuat biografinya dalam Al Kabir (4/1/419) dan 
dia tidak menyebut adanya cacat pada dirinya. 

Ghadban bin Hanzhalah itu disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat, dan 
Bukhari juga membuat biografinya (4/1/107-108). Abu Hanzhalah bin Nu'aim 
adalah seorang tabi'in senior yang berwawasan. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu 
Hibban. 

Al Hafizh memberi isyarat dalam Al! Ishabah bahwa hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Ad-Daulabi dalam Al Kuna dari jalur Abu Ashim: “Pamanku 
Ghadban bin Hanzhalah bin Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dia berkata, “Aku termasuk orang yang berkunjung kepada Umar ... 
sampai akhir hadits.” Ini merupakan sambungan untuk sanad tesebut: 
seandainya tidak karena sanad ini, niscaya sanad hadits di atas menjadi terputus 
(mungathi'). Abu Ashim adalah Al Ghanawi. Dia meriwayatkan dari Abu 
Thufail, dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dan Muhammad bin 
Hasan Al Anbari. Ibnu Al Ma'in berkata, “Dia itu tsigah.” Biografinya terdapat 
dalam kitab At-Tahdzib dan Al Mizan. Lihat Majma' Az-Zawa'id (10: 51). 
Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Hadits tersebut merupakan 
perpanjangan dari hadits nomor 140. 


214 


Musnad Imam Ahmad — 


? D, 
PNP Pa 


O yana nara NAN Op Oi H3 BAD Aha Pn) Kab 1 £Y 


AN 


Op 30. AN, - - HPA 0 c.t 0. 3 sg Mera # a. 3 pia 
Os Ml ee) PA op AS SA Olats pl ed KU 
25 si Oku - ta " Ly... er A, 3 1 - 8 
SA Ae Sih al ol Ju boy de lo Im) 


MO ale Jaa 

143. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Dailam bin Ghazwan — 

orang Abd- menceritakan kepada kami, Maimun Al Kurdi menceritakan 

kepada kami, Abu Utsman menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al 

Khaththab RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya hal 

paling menakutkan yang aku takuti pada umatku adalah setiap orang 
munafik yang ahli debat. "aa 


. - PA s- . NI AG P K9... 
Oi ro CA ALA HI HAN US Bb aah PI Bab -1 tt 
p' , . 9 
2 P4 .- oa tore. -. an s4 , . 0 , .. G P3 B. 
BSA AE oi KALA Ha AS AN ME oh Ilea LEE yi daan 


G ya y os 02. ur Nas tg 3 3. .. Ga at 3 0 
JW AE 3 de dilas de Jera ant Magi ra up) 
Dian or 4 2 » ik PRE oc 4 7 an... 2 y, -. Saba 
Ag Ie Jo Span ME A Cg3) Pe PN KE 


. . ... 3 .$ 33 0... 
BAN JS KG J3 GP VE ee 3 SA A9 2JE 


144. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Shalih bin Muhammad bin 
Za'idah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abdullah: Bahwa dia 
pernah bersama Maslamah bin Abdul Malik di kawasan Romawi, lalu 


215 Sanadnya shahih. Abu Utsman adalah An-Nahdi Abdurrahman bin Mull. 
Maimun Al Kurdi itu dinilai tsigah oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dan yang 
lainnya. Dailam bin Ghazwan dinilai tsigah oleh Ibnu Al Ma'in, Ibnu Hibban, 
dan yang lainnya. Dalam (x) termaktub : “Wailam,” dengan huruf wawu. Itu 
adalah keliru. Yang benar adalah Dailam, dengan huruf daa/. Hadits tersebut 
akan dikemukakan pada hadits nomor 150. 


— Musnad Imam Ahmad 


ditemukan harta rampasan perang (yang tidak diserahkan) pada harta 
benda seorang lelaki. Shalih bin Muhammad bin Zaidah kemudian 
bertanya kepada Salim bin Abdullah. Salim berkata, “Abdullah 
menceritakan kepadaku dari Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa (di antara) kalian yang menemukan harta rampasan (yang 
tidak diserahkan) pada harta bendanya, maka bakarlah harta rampasan 
perang (yang tidak diserahkan) itu'.” Umar berkata, “Aku menduga 
beliau bersabda: “Dan pukullah dia'.” Shalih berkata: Maslamah 
kemudian mengeluarkan harta benda lelaki itu ke pasar, kemudian 
ditemukan sebuah mushaf pada harta benda tersebut. Dia kemudian 
bertanya kepada Salim? Lalu Salim menjawab, “Juallah mushaf itu, 
kemudian sedekahkanlah uangnya.””'$ 


Bo 2 303 o- 3 - - Pi 


AA BAG AA Ii HE at MU 0 

die Ko AN SP ARA ph PPP OA ji apP PO 

AE Ca 3 (yA JA Ge HA Le SA OS 3 
LAN ega PI 


145. Abu Sa'id dan Husein bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, keduanya “berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, dari Amru bin Maimun, dari Umar RA, bahwa Nabi SAW selalu 
meminta perlindungan dari lima hal: kikir, takut, fitnah Ash-Shadr (fitnah 


216 Ganadnya dha'if. Shalih bin Muhammad bin Za'idah adalah Abu Wagid Al 
Laitsi As-Shaghir. 
Bukhari berkata, “(Itu) adalah hadits yang mungkar. Hadits tersebut 
ditinggalkan oleh Sulaiman bin Harb. Diriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, 
dari Umar, dia merafa'kannya: “Barang siapa yang menemukan harta rampasan 
itu telah dia sembunyikan, maka bakarlah hartanya (oleh kalian).' Hadits itu 
tidak diperkuat. Nabi SAW bersabda, “Shalatilah sahabat kalian, dan janganlah 
hartanya dibakar." Mayoritas sahabat ini berargumentasi dengan hadits ini pada 
harta rampasan perang yang disembunyikan, padahal hadits tersebut adalah 
hadits batil yang tidak ada dasarnya. Shalih di sini tidak dapat dijadikan 
sandaran.” 
Hadits tersebut diriwyatkan oleh Abu Daud (3: 21) dan Hakim dalam Al! 
Mustadrak (2: 127-128) dan dinilai shahih serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
Abdul Aziz bin Muhammad adalah Ad-Dawardi. 


Musnad Imam Ahmad — 


dunia: seseorang meninggal tanpa sempat bertaubat), siksa kubur, dan 
buruk perbuatan.?” 


Jb Hi ababil JG Tag BISA aa yh GAS AN 
, - Fan an ya Sa Sana ' NI 
IG 30 


2 £ PAI or A ., y, Ka 2 . . A, £ 7 Bina € 
BII ang POM lo WI Iya) Gama Aa Apa aa aa 
2 ? Ge Se en :a sat ge. Haa 8 2: 3 03 La Ye ag ja Ph 

«J3 Pa ai Yias adi ea oYI Anor er dea "Yu slah) 
A Ld $ Ke - Aa Tata ba erna Sei 8 er. tua : 8 - ea 
Il te IN Ih 53 GAS F3 EA GA lh ag sah Ul 
32.» 0.3 2 F 


La TPP TE SPN SINGA NI YON DSN 3-2 NI TOT MN Gal BA Tai Aa Na 
Ae Saja JP GAS TB cb pamaki CAS) PX AA) peka al 


AS DP Aa 3G AN Sifaa Sila Dah USG Jaa Ti Oey 
e an 2 5 an kg .. Pai EP 5 

Th Elo WS Il OLI Ae Ip Jaria AI AA 9 ja 
i era ban 2 at -3 ge 1 SN aa aa 

MB 9 Mb J3 WI Batas SARI CA ct 


146. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Atha' bin Dinar 
dari Abu Yazid Al Khaulani, bahwa dia (Atha' bin Dinar) mendengar 
Fadhalah bin Ubaid berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab 
(berkata) bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Orang- 
orang yang mati syahid itu (ada) tiga (bagian): (1) seorang lelaki 
mukmin yang baik keimanan(nya), yang memerangi musuh, kemudian dia 
membenarkan Allah hingga dia (mati) terbunuh. Itulah orang yang 
kepadanya manusia akan mengangkat lehernya pada hari kiamat (kelak), 
saat itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya hingga pecinya atau peci 
Umar jatuh. (2) Seorang lelaki mukmin yang baik keimanan(nya), yang 
memerangi musuh kemudian seolah kulitnya dilukai dengan duri yang 
usang, dimana dia terkena oleh anak panah yang asing, sehingga (anak 
panah itu) membunuhnya. Dia berada di tingkatan yang kedua. (3) 


217 Sanadnya shahih. Isra'il adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishag As-Subai'i. Dia 
meriwayatkan dari kakeknya yaitu Abu Ishag. Penafsiran fitnah ash-shadr akan 
ditemukan pada hadits nomor 388. 


— Musnad Imam Ahmad 


Seorang lelaki mukmin yang baik  keimananf(nya), yang 
mencampuradukan perbuatan baik dengan perbuatan buruk, yang 
mememerangi musuh, kemudian dia membenarkan Allah, hingga dia 
dibunuh. Itulah yang berada di tingkatan ketiga. dai 


Ld 
as 


AP An Ea And DIAN KG GAS Akal MS -ev 
ha Aa, P3 S1 SEN TR UU gn Korea Anna aka £ .. £ 0. 0.3 
K Na . ore AS 5 y 2 . £ 25. .. e 2 - 7 : ' € 2" 9, . 
tel g ala al de Ny) Ja J83 (3 Pa IN, 3W Y) : JB lag 
€ sh KS 45 - 0 3 
GI 
147. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdullah bin Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari kakeknya, dari Umar RA, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidak digishash seorang ayah dari seorang anak.” 
Rasulullah SAW juga bersabda, “Akan mewarisi harta orang yang 


218 Sanadnya hasan. Atha' bin Dinar Al Mishri Al Hadzali itu tsigah. Bukhari 
berkata, “Dia itu laisa bihi ba'sun (tidak mempunyai cacat).” Ibnu Yunus 
berkata, “Mustagim Al Hadits (haditsnya benar), tsigah, dan dikenal di Mesir.” 
Abu Yazid Al Khaulani Al Mishri Al Kabir: Adz-Dzahabi berkata, “Dia tidak 
dikenal.” 

Fadhalah bin Ubaid adalah sahabat yang turut serta dalam perang Badar dan 
perang-perang yang terjadi setelahya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dalam kitab Tuhfah Al Ahwadzi (3: 8-9) dari Outaibah dari Ibnu 
Lahi'ah. At-Tirmidzi berkata, “Hadits itu hasan shahih.” Bukhari menyinggung 
hadits tersebut dalam kitab Al Kuna nomor 783. 

Adapun ucapannya: “Pecinya atau peci Umar” yang terdapat dalam Tirmdizi, 
“Hingga pecinya jatuh”: aku tidak tahu apakah dia menghendaki peci Umar atau 
peci Nabi SAW. Namun peci Nabi SAW lebih jelas yang dimaksudkan. Lihat 
hadits mendatang pada nomor 150. 


Musnad Imam Ahmad — 


mewarisi hamba sahaya. 


219 Sanadnya shahih. Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amru 
bin Ash itu tsigah. Namun ahlul hadits mempersoalkan riwayatnya dari 
ayahnya, dari kakeknya, hingga sebagian mereka menakwilkan bahwa kakeknya 
dalam hadits seperti ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Amru, padahal itu 
adalah keliru. Sebab yang dimaksud dengan kakek adalah ayahnya Amru. 
Pasalnya Muhammad telah meninggal dan dia meninggalkan putranya, yaitu 
Syu'aib, dalam keadaan yang masih kecil. Syu'aib kemudian dibesarkan oleh 

kakeknya, yaitu Abdullah bin Amru, hingga mereka memanggil kakeknya 

' sebagai ayahnya. 
Dalam Sunan Al Kubra karya Al Baihagi (5: 92-93) dinyatakan: “Dari Amru bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dia berkata: Aku berkeliling bersama Abdullah bin Amru 
bin Ash.” Baihagi menyebut kakeknya sebagai ayahnya, padahal dia adalah 
ayahnya yang paling atas (maksudnya, kakek). Ini merupakan suatu hal yang 
diperbolehkan. Yang benar adalah, bahwa riwayat Amru bin Syu'aib berasal 
dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru secara maushul (menyambung). 
Ibnu Abdil Barr berkata dalam At-Tagashi 254-255, “Hadits Amru bin Syu'aib 
yang bersumber dari ayahnya dari kakeknya dapat diterima menurut mayoritas 
Ahlul ilmi dalam pengutipannya.” 
Hadits tersebut kemudian diriwayatkan dengan sanadnya dari Ali Al Madini. 
Ali berkata, “Amru bin Syu'aib mendengar dari ayahnya, dan ayahnya 
mendengar dari Abdullah bin Amru bin Ash.” 
Aku telah mengemukakan dalil-dalil yang menunjukan atas sahnya hal itu 
secara terpisah dalam kedua syarahku atas kitab Tirmdizi (2: 140-144). Syu'aib 
menegaskan dalam sanad hadits setelah ini, bahwa hadits itu bersumber “dari 
Abdullah bin Amru.” 
Sebenarnya teks hadits di atas ada dua: tentang gishash seorang ayah karena 
anaknya, dan yang kedua tentang mewarisi budak. Bagian pertama diriwayatkan 
juga oleh At-Tirmidzi (2: 307) dari jalur Hajjaj bin Artha'ah, dari Amru bin 
Syu'aib dengan sanadnya. At-Tirmdizi juga menyebutkan bahwa hadits tesebut 
diriwayatkan juga dari Amru bin Syw'aib secara mursal. At-Tirmidzi berkata, 
“Dalam hadits ini terkandung kerancuan.” Demikian juga hadits itu pun 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2: 76) dari jalur Hajjaj. Bagian yang kedua 
diriwayatkan oleh At-Tirmdizi (3: 186) dari jalur Ibnu Lahi'ah dengan 
sanadnya. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini sanadnya tidak kuat.” Yang 
dimaksud oleh Bukhari adalah karena dalam hadits tersebut ada Ibnu Lahi'ah. 
Lihat Majma' Az-Zawa'id (6: 288 dan 4:231). Lihat juga hadits yang telah lalu 
nomor 98 dan hadits mendatang nomor 346. 


— Musnad Imam Ahmad 


o Ja. AD - 


NN Was 1 4A 
DI AP IBI EA yah pb Wak Ip 


an aa Sa pl dl BA Ke IG ah ia 
148. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami dari ayahnya, 
dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Umar berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak digishash seorang anak dari 
ayahnya pena 


Gr Hp Ulah 6 nge ad AG AA PI ara 
ih An go Abg pe aa al Pu 
Fa ia op ala dai NYA 


149. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Ad-Dhahhak bin Syurahbil menceritakan kepada kami dari 
Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa 
dia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu (dengan 
membasuh) sekali sekali.”??! 


2g 
PN ut Id 


san on daa Sana en Ui 


Na ea SU aa 0-9 29 2 


Dalan de lo an Ate daan Al 


220 Sanadnya shahih. Hadits tesebut adalah bagian dari hadits sebelumnya. 

21 Sanadnya shahih. Ad-Dhahhak bin Syurahbil Al Ghafigi Al Mishri: Abu Zur'ah 

berkata tentangnya, “Dia itu Jaa' ba'sa bih (tidak memiliki cacat), dan orang 
yang sangat jujur.” Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsugat. Aslam ayah 
Ziyad adalah mantan budak Umar, termasuk tabi'in senior. 
At-Tirmidzi menyinggung hadits tersebut (1:51) dari jalur Risydin bin Sa'd, 
dari Ad-Dhahhak. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak diperhitungkan.” 
Boleh jadi ucapan At-Tirmidzi itu karena keberadaan Risydin bin Sa'd. Hadits 
riwayat Risydin akan ditemukan pada hadits nomor 151. 


Musnad Imam Ahmad — 


- ta - pik Pa Pan ca. 2 3 an ai Kd z tx 0 1g - 3» MN 

BUAS aja UN Gilas PS CB OLI Ie Gap Jen jani saga 
1 3 27 Pa Oh, Ma Ge Pa Bina .. or 2 tra 9 
AI Jang BAG baik Ha Gang MASA II Aa A5 SA 
NU - Kn @43 kara Ma Aa 2d 3. Pn DC or 1, 2 

WS aa CD aja Jera sg tyas 2 pom dag le le 
KEB SAN 3 BI ES LA en ea Sya MATA 


- 


PONA AN RA NN Pn PAN DA Na Dan NS Da Ta Oa Sa go uin 
A5 AN Batas AAN CA ea 3 Olla SAS balas Tapa Jan WN 


#9 5, Pa PR RN 4 Dana MENNGN RDN eng ina 
Gr Ip IS #3 AI RAN Bi IU 3 ja 
2 3 Da j3 SA Haa Yah Yes Man PIR se 


AN 


150.222 Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
memberitahukan kepada kami dari Atha' bin Dinar, dari Abu Yazid Al 
Khaulani, dia berkata: Aku mendengar Fadhalah bin Ubaid berkata: Aku 
mendengar Umar bin Al Khaththab berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Orang-orang yang mati syahid itu (ada) empat 
(macam): (1) seorang lelaki mukmin yang baik keimanan(nya), yang 
memerangi musuh, kemudian dia membenarkan Allah hingga dia 
dibunuh. Itulah orang yang akan ditatap oleh orang-orang (dengan 
tatapan) seperti ini —Rasulullah SAW mengangkat kepalanya hingga 
pecinya atau peci Umar jatuh. Kedua, seorang lelaki mukmin yang baik 
keimanan(nya), yang memerangi musuh, seolah punggungnya dipukul 
dengan duri yang usang, dimana dia terkena oleh anak panah yang 
asing, hingga (anak panah itu) membunuhnya. Dia berada di tingkatan 
yang kedua. Ketiga, seorang lelaki mukmin yang baik keimananfnya), 
yang mencampuradukan perbuatan baik dengan perbuatan buruk, yang 
memerangi musuh, kemudian dia membenarkan Allah hingga dia 
dibunuh. Itulah yang berada di tingkatan ketiga. Keempat, seorang lelaki 
yang beriman dan dia sangat berlebih-lebihan atas dirinya, yang 
memerangi musuh, kemudian dia membenarkan Allah, hingga dia 


22 Sanadnya hasan. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
146, dan pembahasan tentang hadits tersebut telah dikemukakan di atas. 


— Musnad Imam Ahmad 


dibunuh. Itulah yang berada di tingkatan keempat. 2 


o- £ 3. 0. e o, H8 Lo, 29 Pn Na 
- - , ». 
0 - Ton Ani aa Na 0.2.3 0 -— 0. - to £ e oo 3 en 


2 - 2, . 2,0 BB... & Pi . or. A4 3 , . 
d1 6ho-14 Be 3 Mang le Al lo Wi da 


151. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin bin 
Sa'd menceritakan kepada kami, Abu Abdullah Al Ghafigi menceritakan 
kepadaku dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Al 
Khaththab, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berwudhu pada perang 
Tabuk dengan (membasuh) sekali-sekali. 


e! 
KS - 


2. “gi . 0. ed a Pa “3 r . Pa 2. 
pb Ol aer 6 aj al WAS Rnngd Oil Vida Cjante Ula NO 


2 LX 2 y 5g £ 7 .. .. A # . OA 3 
Tag de Ko Jgn mata TA EP Co) AH 
Penanna K 3 eh ane MARAK aa Nia Pe Wan do Peta 


“0 Ie 


, ai KMP aa Ol KANG LB 2 
MA Kab OA SI Ga OP P BI 


228 Sanadnya hasan. Atha' bin Dinar Al Mishri Al Hadzali itu tsigah. Bukhari 
berkata, “Dia itu /aisa bihi baa'sun (tidak mempunyai cacat).” Ibnu Yunus 
berkata, “Mustagim Al Hadits (haditsnya benar), tsigah, dan dikenal di Mesir.” 
Abu Yazid Al Khaulani Al Mishri Al Kabir: Adz-Dzahabi berkata, “Dia tidak 
dikenal.” 

Fadhalah bin Ubaid adalah sahabat yang turut serta dalam perang Badar dan 
perang-perang yang terjadi setelahya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dalam kitab Tuhfah Al Ahwadzi (3: 8-9) dari Gutaibah dari Ibnu 
Lahi'ah. At-Tirmidzi berkata, “Hadits itu hasan shahih.” Bukhari menyinggung 
hadits tersebut dalam kitab 4! Kuna nomor 783. 

Adapun ucapannya: “Pecinya atau peci umar” yang terdapat dalam Tirmdizi, 
“hingga pecinya jatuh”: aku tidak tahu apakah dia menghendaki peci Umar atau 
peci Nabi. Namun peci Nabi lebih jelas yang dimaksudkan. Lihat hadits 
mendatang pada nomor 150. 

24 Sanadnya dha'if, sebab Risydin bin Sa'ad itu dha'if. Abu Abdullah Al Ghafigi 
adalah Dhahak bin Syurahbil. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari 
hadits nomor 149. Dengan demikian, hadits ini menjadi hadits shahih li ghairih. 
Penjelasan tentang hadits tersebut telah dikemukakan di atas. 


Musnad Imam Ahmad — (335) 


152. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa 
Umar bin Al Khaththab RA mengabarkan kepadanya, bahwa dia (Umar) 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Akan keluar penduduk Makkah, 
kemudian mereka tidak akan menyeberanginya atau tidak akan 
mengetahuinya kecuali hanya segelintir saja. Makkah kemudian akan 
penuh dan dibangun, kemudian mereka akan keluar dari sana, sehingga 
mereka tidak akan pernah kembali (lagi) untuk selama-lamanya. sai 


af As ee Pi) AE ang LIS AI Oi or 
£ sa. Lo ..3 


Aa Kp MN Hal ag 
sal KA pb bjb Sp YA Aa Da Up 35 


z3 Pa # 


bp bp Beo) sb 3) Anang ale DA Io 3 an 


153. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir bahwa 
Umar bin Al Khaththab memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah 
SAW melihat seorang lelaki yang berwudhu untuk shalat Zhuhur, 
kemudian dia meninggalkan tempat sebesar kuku di punggung telapak 
kakinya, lalu Rasulullah SAW melihatnya, dan beliau bersabda, 
“Kembalillah, kemudian perbaikillah wudhumu.” Lelaki itu kembali 
berwudhu, lalu shalat.?6 


28 Sanadnya shahih. Hasan adalah Ibnu Musa Al Asyyab. Lihat hadits nomor 124. 
Dia akan ditemukan pada Musnad Jabir hadits nomor 14790. “Atau mereka 
tidak akan mengetahuinya”: kami membenarkannya dari (») (&). Sementara 
dalam (&) tertulis: “Atau mereka tidak akan menyeberanginya.” Itu adalah 
pengulangan yang tidak memiliki makna. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
134. 


226 


— Musnad Imam Ahmad 


ey o- so o- 0. 4 03 .... ENI Mo. 3 Pt 
2 Aan Dl Ia Oh PA 3 :JB pad Cola —No4 


BI Ia AN Joe OP ERA an Ab IP OA IN ob akad ah 


de AP me SIA SUS gbi Hy 18 ds da 


8... 2 0. 


en dau ui BY 


154. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-Zuhri 
menduga dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 
Abbas, dari Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana umat Nasrani 
berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. (Sebab) aku hanyalah 
hamba Allah dan utusan-Nya. 


Vo, 5 IG - 


IS pat og PR gi da ip pa NA kk —Yo0 


ai) Ku yg Tea ala 2 rn sia Sj 
yA ra, & ma 35 1S) 3 -JU Ki Ka Y3 ag 
Ta an TEA 3 Sr la DS Ah BS pat C3 :JG 


Pa 


Sa el (ABK Ys Y tel le Jo A3 aa PX 


27 Sanadnya shahih. Husyaim bin Basyir Al Washiti itu tsigah dan dapat dijadikan 
argumentasi. Walau begitu, mereka mempersoalkan riwayat dengarnya dari Az- 
Zuhri, dan dia pernah mendengar darinya dalam sebuah lembaran, kemudian 
lembaran itu terbang, sehingga dia tidak hafal hadits yang ada dalam lembaran 
tersebut kecuali sedikit. Lebih dari itu, dia juga memalsukan pada sejumlah 
riwayatnya. 

Ucapannya: “Az-Zuhri menduga.” Ucapan ini menegaskan bahwa Az-Zuhri 
tidak mendengar hadits tesebut dari Ubaidilalh, akan tetapi hadits tersebut 
muncul dari sanad yang lain dari Az-Zuhri. Dengan demikian, jelaslah bahwa 
hadits tersebut shahih bersumber dari Az-Zuhri. 

Husyaim —dengan dhamah huruf haa'. Basyir —dengan dhamah huruf baa'. 
Lihat hadits nomor 164, 331, dan 391. 


Musnad Imam Ahmad — 


y Dash Lg (te waw Yn) soni 3 OA pang 2 
K OMA NA SG) Ka LN sa nh an pe 


155. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr 
memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Ayat ini diturunkan saat Rasulullah SAW sedang bersembunyi 
di Makkah: “Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam 
shalatmu dan janganlah pula merendahkannya. ' (Os. Al Israa' (17): 110) 
Dahulu apabila beliau shalat mengimami para shabatnya, maka beliau 
mengeraskan suaranya saat sedang membaca Al Our'an. Ketika orang- 
orang musyrik mendengar (bacaan) itu, mereka mencela Al Our'an, Dzat 
yang menurunkannya, dan malaikat yang membawanya. Allah kemudian 
berfirman kepada Nabi-Nya, “Dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu.' Yakni bacaanmu sehingga orang-orang 
musyrik itu akan mendengar(nya), kemudian mereka akan mencela Al 
Our'an. “Dan janganlah pula merendahkannya' dari para sahabatmu, 
sehingga engkau tidak dapat memperdengarkan Al Ouran kepada 
mereka, hingga mereka akan berpaling darimu. “Dan carilah jalan tengah 
di antara kedua itu.' (Os. Al Israa" (171:110)”2 


Ap Ita Ula an 3 Up dl aah Wis -1o1 


8, 
De 20 


Aa Hj aa : IA di on ah 5 Oa We pb 


Joe GILo JI 


A5 Hp dita Ganas Y JB SS sale Ah daa 3 


Cb ani dg ale An lo At Ia DU Jt Mob Lp 
je ta GS Sg ab DAU JA AV) dang 


AAA NN HERAN 1 Mb 33 Tb ga Ka MIA Ga KU 


2... 


28 Sanadnya shahih. Abu Bisyr adalah Ja'far bin Iyas. Adapaun hadits tersebut 
bukan bersumber dari Musnad Umar. Ibnu Katsir telah menukil hadits tesebut 
dalam At-Tafsir dari Al Musnad. Dia berkata: Bukhari dan Muslim 
meriwayatkan hadits tersebut dalam shahihnya. Dalam Ibnu Katsir tertera: 
“Mereka mencela Al Our'an dan mencela (pula) Dzat yang menurunkannya.” 
Sanad ini akan ditemukan pada Musnad Ibnu Abbas hadits nomor 2808. 


— Musnad Imam Ahmad 


L. LX » RE 223 A3 s. 
IG log MEI Ko Al Jay Ol OD8Y OS BE Ih Oh ia H3 
3 . .. ...3 5... a 
ASI Di PB SAN Ip DK UGT ai Ip CS 
MASA GA AN SARA go AAN lg BN JEANG 
156. Husyaim menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Umar bin Al Khaththab RA berorasi —suatu kali Husyaim 
berkata: Umar menceramahi kami— lalu dia memuji Allah dan 
menyanjung-Nya. Dia kemudian menyebutkan hukuman rajam. Dia 
berkata, “Janganlah (hukuman rajam) itu dikhianati (oleh kalian kaum 
perempuan), sebab ia adalah salah satu hukuman Allah. Ketahuilah 
bahwa Rasulullah SAW pernah merajam, dan kami pun pernah merajam 
setelahnya. Seandainya tidak karena (kuatir) orang-orang akan 
mengatakan bahwa Umar menambahkan di dalam kitab Allah sesuatu 
yang tidak ada padanya, niscaya aku akan menuliskannya di dalam 
Mushaf: Umar bin Al Khaththab telah bersaksi —suatu kali Husyaim 
berkata: Abdurahman bin Auf, Fulan dan Fulan, bahwa Rasulullah SAW 
pernah merajam dan kami pun pernah merajam setelahnya— ketahuilah 
bahwa akan ada suatu kaum setelah kalian yang mendustakan hukuman 
rajam, Dajjal, Syafa'at, siksa kubur, dan suatu kaum yang dapat keluar 
dari api setelah kulitnya terbakar.”?2? 


Jo- 0. No “5 


A Ka La No. . 
HA Co JAS JB 1JU seng In UG ina GiS Nov 


- .. Te0 0 3 «7 , Lea Hp ..3 02 beKik n 4 ge 


. 


te 
Ca 
“- 
«& 1 
CX 
El 
Pata 
“ 
3 
3 
“y 
3 
Ng 
& 
& 
(»“ 
“ 
3 
EA 
T 
- 


7. 3.2 


# LE Gak ore - Ba sean AU 8 
SG Wr SEA Ya CA AI ade JAN Beli O) 


229 Sanadnya shahih. Yusuf bin Mahran Al Bashri itu dinilai tsigah oleh Abu 
Zur'ah dan Ibnu Sa'd. Biografinya terdapat dalam At-Tarikh Al Kabir karya Al 
Bukhari (4/2/375). Hadits terebut dikutip oleh Ibnu Katsir dalam At-Tafsir (6: 
50) dari Al Musnad. Lihat hadits mendatang nomor 197, 249, 302, 331, 352, dan 
391. Imtahasyau dengan mabni fa'il dan mabni maf'ul: berasal dari kata Al 
Mahsy, yaitu terbakarnya kulit dan munculnya tulang. 


Musnad ImamAhmad — 


SI Sta lg dl ga Te Ii Je EN, bal 1 
-JU (5 Ke gi 3 H3 Kab uy B3) ad 


157. Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid 
memberitahukan kepada kami dari Anas, Umar RA berkata: 'Aku setuju 
kepada Tuhanku dalam tiga (hal). Aku berkata, "Ya Rasulullah, (1) 
seandainya kita menjadikan sebagian magam Ibrahim sebagai tempat 
shalat.” Maka turunlah ayat: 'Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim 
tempat shalat." (@s. Al Bagarah (2): 125) Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
(2) sesungguhnya isteri-isterimu ditemui oleh orang-orang yang baik dan 
jahat. (Bagaimana) jika engkau memerintahkan mereka untuk bertabir.' 
Maka turunlah ayat hijab, dan isteri-isteri Rasulullah menyatu dalam 
kecemburuan terhadap beliau. Aku kemudian berkata kepada mereka, 
“Boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri 
yang lebih baik daripada kalian.' (Os. At-Tahrim (661: 5) Maka turunlah 
ayat yang berisi demikian.”20 


GAP ob pak SES ae 3 JB Al Cia —NoA 

BA yg AAN EN TA PA PEP 3 GP 
3 ai EA Sya ra Yana Apa La :Jb 
dn aa San 06 arab ih aa Jo SARA 
adi Ji) JL Sala ola Oli pa Gb ta 
Se So Ia, ati Ha uh, SIS 3 MB elu, da de 


Ne ak) 2 en 25 ank OA Pai ba 


2... 


0? 


(aa an PA NN NA ATI 
2380 Sanadnya shahih. Humaid adalah Ibnu Abi Humiaid Ath-Thawil. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Hi aikan selah daan So JA dk d3 os us Ta 

SE an Ie IG ITA Op el ala It Jo AI JA IG 

158. Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Abdul A'ta, dari 
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Miswar bin 
Makhramah bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkata, “Aku 
mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al Furgaan, 
lalu dia membaca surah tersebut dengan suatu dialek yang tidak pernah 
dibacakan oleh Nabi SAW kepadaku. Aku hendak menepuk kepalanya 
atau menerjangnya ketika dia sedang shala.. Ketika dia selesai, Aku 
berkata (kepadanya), “Siapa yang membacakan surah ini kepadamu? Dia 
menjawab, “Rasulullah.” Aku berkata, “Sesungguhnya engkau telah 
berdusta. Tidak seperti itu Rasulullah membacakan(nya) kepadamu.” Aku 
kemudian meraih tangannya untuk menuntunnya. Aku kemudian pergi 
dengan membawanya kepada Rasulullah. Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
sesungguhnya engkau pernah membacakan surah Al Furgaan kepadaku, 
dan sesungguhnya aku mendengar (orang) ini membaca di dalamnya 
dengan sesuatu yang belum pernah engkau bacakan kepadaku. 
Rasulullah kemudian bersabda, “Bacalah wahai Hisyam!” Hisyam 
kemudian membaca seperti tadi dia membaca(nya). Rasulullah SAW 
kemudian bersabda, “Demikianlah surah (itu) diturunkan.” Beliau 
kemudian bersabda, “Sesungguhnya Al Our'an itu diturunkan dengan 
tujuh dialek?.”2! 


- 
3» Jo. 9 


PSA ai Il GP TA EA SA Ia Cs —NeA 
Ah Sen So Ip HA 28 Ab LP pi gi MAN 
LEE ja Aa Ag IAI Ii Uli 
159. Amru bin Haitsam menceritakan kepada: kami, Syu'bah 


menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Nu'man bin Basyir, 
dari Umar, dia berkata, “Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah 


231 Sanadnya shahih. Nanti akan dikemukakan lagi pada hadits nomor 277, 278, 
296 dan 297. singgungan atas hadits tersebut akan dikemukakan pada hadits 
nomor 3275. 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW memelintir/menggeleng-geleng apa yang beliau temukan berupa 
sesuatu yang dapat memenuhi perutnya, yaitu berupa kurma yang buruk 
dan kering.”?? 


.. 
. 
PA SANA 


PA SO Ie Aa TANN ne aan z et NN PN 2 
Dl Jang VA IE LB oh LNG Pa 3 


- 3 . & A Asek” 8 pt ag 
KAA FU Up edan, Jang PMN JIU 1JU Sudkan pu Dia 
5 3 . “ 2g Pn 7 . ? 7 F4 .. ? es er 22, 85 
ka (4 ? CJ H4 Zat 9 pg Kai 6 2 . 4 SL "1 F @ z Dn 
na Ora pal AM sg 2JB di il LG prilly 
3G 2g an 3 A “ « 5. Pa sar ag Gs - 
dad ag ME aa AI Jah LP LSI Hg Jl ogaiah 
PE -. P3 () Ge ...9 2 he Po. $ 0i s3? A, 
AS EA Io la AK 3 CGI 
. NA aa ore A ke , Y 2 0... n3 PA Tae RAN - “ ? 
Bang Oa IPA ella AI Iya) BU as G3 inna 
0 4 3 782 0 , Sa Bs ea Noka tel G3 Pa # 
Oi AB Ot 8) BY Jan aa Ii AA Clan Heli 
| ai ta 5 ko Pa Kena 
En (asu LUnja Hakiad GA VA Eri day 


160. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari 
Anas, Umar berkata, “Aku menyetujui Tuhanku pada tiga (hal) atau 
Tuhanku menyetujuiku pada tiga (hal): Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
seandainya engkau menjadikan sebagian magam Ibrahim sebagai tempat 
shalat.” Maka turunlah ayat: 'Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim 
tempat shalat.” (Os. Al Bagarah (2): 125) Aku berkata, “Ya Rasulullah, 
seadainya engkau menabiri Ummahatul Mukminin, sebab engkau ditemui 
oleh orang-orang yang baik dan yang jahat. Maka turunlah ayat hijab'. 
Aku kemudian mendengar sesuatu dari Ummahatul Mukminin, lalu aku 
mengusutnya pada mereka. Aku berkata kepada mereka, “Hendaklah 
kalian menghentikan dari Rasulullah atau Allah akan benar-benar 
menggantikan kalian untuknya dengan isteri-isteri yang lebih baik 


232 Sanadnya shahih. Ad-Dagal —dengan fathah huruf daal dan gaaf- adalah taman 
yang buruk dan kering. 


— Musnad Imam Ahmad 


daripada kalian, yaitu berupa wanita-wanita yang muslimah.” Hingga aku 
mendatangi salah seorang dari Ummahatul Mukminin, kemudian dia 
berkata (kepadaku), “Wahai Umar, tidak adakah pada diri Rasulullah itu 
sesuatu yang dapat beliau gunakan untuk menasihati isteri-isterinya, 
sehingga engkau menasihati mereka.” Aku kemudian menahan diri. Allah 
kemudian menurunkan (ayat): 'Boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti 
kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian... sampai 
akhir ayat. ' (Os. 1At-Tahrim (66): 23 Yasa 


SG LG tapa La pad IP Tara ta NI | 
PENA . IA Ae At 2 IE Ag Sp ae His Aa 


. Jo 


an Ja Te daa EA gn Masi 5 
Tan) Lia Ss “ee LL Fy u A Tut) Pu) Apn ERA -x, 
SERI AI bs gt Hah 


161. Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Auza'i 
menceritakan kepada kami bahwa Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepadanya dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas, dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Abbas berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab 
RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau 
sedang berada di Agig, “Seseorang dari Tuhanku mendatangiku pada 
waktu malam, kemudian berkata, “Shalatlah engkau di lembah yang 
diberkati ini, dan katakanlah: Umrah untuk haji'.” Walid berkata, 
“Maksudnya adalah Dzul Hulaifah.”4 


233 Sanadnya shahih. Ibnu Abi Adi adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abu Adi. 
Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 157. 

Sanadnya shahih. Agig adalah tempat yang terletak di perut lembah Dzul 
Hulaifah, dan dia adalah yang paling dekat darinya. Hal itu sebagaimana yang 
dikatakan oleh Yagut dalam Mu'jam Al Buldan. Juga sebagaimana ditafsirkan 
oleh Walid bin Muslim di sini. Sementara itu Ibnu Atsir melakukan kekeliruan 
dalam An-Nihayah dimana dia menjadikan Agig dalam hadits tersebut sebagai 
Agig yang ada di dalam kota Madinah. 


Musnad Imam Ahmad — 


234 


0# AG 


sea v " cp ON aa SA S buas Koes —1 NY 

Ka Jam Ir ipa Se yank 5 A3 aa 
las an Sea Ha 3 al 

NN ae Sg ah AI) Gp ALA ch AR YA 


Haag An y w AI PEKAN 


AN. 


162. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia (Az- 
Zuhri mendengar Malik bin Aus Al Hadatsan, dia (Malik) mendengar 
Umar bin Al! Khaththab berkata, “Rasulullah SAW bersabda —Sufyan 
suatu kali berkata: dia (Umar) mendengar Rasulullah bersabda—, “Emas 
(ditukar) dengan perak itu riba kecuali dengan tunai, gandum (ditukar) 
dengan gandum itu riba kecuali dengan tunai, syair (ditukar) dengan 
syair itu riba kecuali dengan tunai, dan kurma (ditukar) dengan kurma 
itu riba kecuali dengan tunai. ”?5 


203... AG 


Cab Saad Laga Ia data GAN gp Obi Was —11Y 
Ba ig die JM Ih Ol 1) debadh J3 2D, Tag 


Yi Pe 


MI 2 eh eta Jah Fi AN Ke 


163. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia 
mendengar Abu Ubaid berkata, “Aku menghadiri shalat Id bersama 
Umar, kemudian dia memulai shalat sebelum khutbah. Dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada kedua 
hari ini: (1) Adapun hari raya Idul Fitri, (itu) adalah (hari) kalian berbuka 


23 Sanadnya shahih. Sufyan adalah Ibnu Uyaynah. Al Hadtsan —dengan fatnah 
huruf daal (tidak mempunyai titik), kemudian huruf tsa' (yang mempunyai tiga 
titik). Haa'an wa haa'an adalah, salah seorang dari penjual dan pembeli 
mengatakan “haa ' (ini barangnya)”, kemudian dia menyerahkan apa yang ada di 
tangannya, seperti hadits lain: Yadan bi Yadin, maksudnya adalah saling 
menerima di tempat transaksi. Demikianlah yang dikatakan dalam kitab An- 
Nihayah. 


—— Musnad Imam Ahmad 


dari puasa kalian. (2) Adapun hari raya Idul Adha, makanlah kalian dari 
daging (hewan yang kalian sembelih dalam) ibadah haji kalian”. si 


IG 


AE Wan ab GAN pp Ob SAS at 


2) ah Ie BA da Op) SEE Tab Ga yg 
AJB ds wp MI le ah SA uas SAI Bus 


Kana Olah: 

164. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian berlebih-lebihan 
dalam memujiku sebagaimana umat Nasrani berlebih-lebihan dalam 
memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. 
Oleh karena itu, katakanlah oleh kalian semua: hamba-Nya dan utusan- 


Bend 
ag Conan yu LA ag ia adi : ia ea 
0 ce 16 —. 
“3 Log : 363 see J8G C3 ol 


165. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, 
dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW: 
“Apakah salah seorang di antara kami (boleh) tidur sementara dia sedang 
junub?” Beliau menjawab, “Dia (dapat) berwudhu dan tidur jika dia 
menghendaki.” —suatu kali Sufyan berkata: Sana berwudhu lalu 
tidurlah!”?8 


2386 Sanadnya shahih. Abu Ubaid adalah Sa'd bin Abid mantan budak Ibnu Azhar. 

Dia disebutkan mantan budak Abdurrahman bin Auf. Hadits tersebut akan 

ditemukan pada hadits nomor 224, 225, 282 dan lihat juga hadits nomor 427. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 154. 

238 Sanadnya shahih. Abdullah bin Dinar adalah mantan budak Ibnu Umar. Hadits 
tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 105. 


237 


Musnad Imam Ahmad  — (3451 


- 
1D 


P4 - 


Pd - 2 P4 . PJ o 2 

IE Jab Ab Oa PAN MG PB Olla WAS YA 

A Ja cola 36 Ta tt pu 2 “ Lala cl Jas - YP 
aa -. 5 - Pat 05. PAI “1 AA o- Aa or 4 2 

Paria JB (nat Uki GI WAN GS) 1S AS lah ala dl Uelo 


. 
PITA 


MUSX0 HI Yg 00 A35 V) 2JU) oa 
166. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari 
ayahnya, bahwa Umar pernah menggunakan seekor kuda (untuk berjihad) 
di jalan Allah, kemudian dia melihat kuda itu atau sebagian hasilnya akan 
dijual. Dia kemudian ingin membelinya, dan menanyakan hal itu kepada 
Nabi. Beliau kemudian menjawab, “Tinggalkanlah kuda itu, niscaya akan 
disempurnakan untukmu, atau engkau akan menemukannya semuanya.” 
Beliau mengatakan itu dua kali, kemudian beliau melarangnya dan 
bersabda, “Janganlah engkau membelinya, dan janganlah engkau 
menarik kembali sedekahmu. 


te o- 0. Y o-. 0 0. Phat. AG 
BAE BEP AN KE 3 HAL LP Uli Gak —11V 
Tn na 3 2, — pp 23 j 2 P3 4, Me AB 2.3 0 2 2.4 “. . 
OP Ina Aan JB) Ugal Ala Mas go) PSP Daan bag) 
5 


. e o 2... . - A . 
Uagg a Op all (a Sp Nya) 2JB Ml AE AI elo pi) 
Mom 3S HS HN an Dia 


167. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah, 
dari Abdullah bin Amir Ibnu Rabi'ah, dia menceritakan dari Umar RA, 
yang disampaikan kepadanya (Umar) oleh Nabi —Sufyan suatu kali 
berkata: Dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sambunglah antara haji dan 
umrah, (karena) sesungguhnya penyambungan antara keduanya dapat 
menghilangkan kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan (alat untuk 


239 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


meniup dan menyalakan api) dapat menghilangkan kotoran debu.” 


GB WA SA pi IP Ike Uh NA 
. Jos 2 0.2 Ad 0 


al Ip kata ii EA Ga ab Want JB ya) ai Tale 
AP LA ay JSI W) JI lh ee 
jan IS Nana Nana Watai 


(SI Pra Udh AL Ingd IN Pa “ Las uu 
168. Sufyan menceritakan kepada kami dari Yahya, dari 
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Algamah bin Wagash, dia 
berkata: Aku mendengar Umar RA berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya segala perbuatan itu (tergantung) 
kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia 
niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah, maka hijrahnya untuk 
sesuatu yang dia hijrahi. Barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia maka 
dia akan mendapatkannya, atau wanita maka dia akan menikahinya. 
Maka, hijrahnya (tergantung) kepada sesuatu yang dia hijrahi. 


. 7. 


Tt si sg 2 0. ra # 0 Ie 0 0. 16 - 

a70 pra : bea 3 3 MPA Pa $ 0. 5 Naa 2 0 P. 

Ajay ag Bi mala - ae GA 
3 2 284 


Bei an Sayan Tr ah Te Kyle (ena PEN ar 200 


240 Sanadnya dha'if. Ashim bin Ubaidillah itu dha'if. Pengertian hadits tersebut 
muncul dari hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan oleh As-Suyuthi 
dalam Al Jami' Ash-Shaghir (nomor 3227) kepada Ahmad, At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i, dimana At-Tirmidzi menilainya shahih, juga dari hadits Umar 
nomor 3227. Nisbat hadits tersebut adalah kepada Ad-Daruguthni dan Ath- 
Thabrani, dan Ath-Thabrani menilainya dha 'if. 

2! Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sh 
CN 
GG: 


data IG endang Te Ah Jie RI El Cegah dan Io 
R3 BULAN II Bajak UI 3 CS JA 

169. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdah bin Abu 
Lubabah, dari Abu Wa'il, dia berkata: Shubai bin Ma'bad berkata, 
“Dahulu aku adalah seorang lelaki Nasrani, kemudian aku masuk Islam. 
Aku kemudian berniat dan membaca talbiyah untuk haji dan umrah. Lalu 
Zaid bin Shuhan dan Salman bin Rabi'ah mendengar saat aku berniat dan 
membaca talbiyah untuk haji dan umrah. Kedua orang itu kemudian 
berkata, “Sungguh (orang) ini lebih sesat daripada unta keluarganya. 
Karena ucapan keduanya, seolah ditimpakan kepada diriku sebuah 
gunung. Aku kemudian menghadap Umar dan memberitahukan (hal itu) 
kepada Umar. Dia kemudian menatap kedua orang itu dan memaki 
mereka. Dia kemudian menatapku lalu berkata: Engkau telah ditunjuki 


, ” 


kepada sunnah Nabimu'. 


Abdah berkata, “Abu Wa'il berkata, “Aku dan Masrug sering 
mengunjungi Shubai untuk menanyakan kepadanya tentang 


(keadaan)nya?.” 2 


4 Pd 35 e £g 

AN aa PP Pb Ip app HO ES ANN 
na A Ta : PA 2 “3 o- Ne £ 0.3 Me "5. aa a - » 
JAS NB MAS PU aa Ob yo as al ina IU) (3 yaa 
. PAR IP aa 0.1 SP NP, 2. 25 , te Pa APE NP, A 
Pi AA Bi Sg arah . ore 
170. Sufyan bin Amru menceritakan kepada kami dari Thawus, dari 
Ibnu Abbas: Disebutkan kepada Umar bahwa Samurah —suatu kali 
Sufyan berkata: Umar RA menerima berita bahwa Samurah— menjual 
Khamer. Dia berkata, “Allah akan memerangi Samurah. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah telah melaknat umat Yahudi 
yang telah diharamkan kepada mereka lemak (babi), kemudian mereka 


j 


42 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 83. 


— Musnad Imam Ahmad 


mencairkannya menjadi minyak (cat), kemudian menjualnya”? 


e v0. 8» 4 - 20. 0. 0. Dg uga 
PDL SE SAN GP yana yag OP Olah Bo NN 
Anak Pa NA aa - - Saga 0.3 & naa o 9 
& JA LS Ibas MI SP) AI 1 AS IVA 1 


j 


0 3 0 4 - 2 - or 4 P3 5. F3 A, kaan 3 3 g 
2 or. A g te y : 7. . PA Ga £ O. .. or - aa 
ag ae Al ae ai AN pong) SG SY, Ju ade O yakemad! 
. “ 2 .. - , es. je .. batang aa . : na Na an ” 
sa leg "13 —y» sa J8 Ga Ga si JP GAh OS KI 
. 3 9 ad 3 P3 2. IT Am 

JPG PA Jar HE AN USU 3 Alah 

171. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru dan Ma'mar, 

dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus Al Hadatsan, dari Umar bin Al 
Khaththab RA, dia berkata, “Harta Bani Nadhir adalah harta yang Allah 
berikan kepada Rasulullah, yaitu dari sesuatu yang untuk 
mendapatkannya kaum muslimin tidak berjihad dengan kuda atau 
kendaraan. Dengan demikian, harta itu menjadi milik Rasulullah SAW 
secara murni. Beliau menafkahkan harta itu kepada keluarganya untuk 
nafkah satu tahun —suatu kali Umar berkata, 'untuk pangan satu 
tahun.'— Adapun sisanya, beliau menggunakannya (untuk membeli) 


hewan tunggangan yang layak untuk berperang dan persenjataan sebagai 
persiapan (untuk perang) di jalan Allah.” 


“nga 0 £ . . 0. 04 - 0. On an aa 

SIB Ong 3 MIL EGA PA 3 Ulik oa -NVY 

“3 3 c- 2. Tab 2 .. a 2 2 ag s0. 4 Lg... cod 3. 
2 2 PE e -.$ Eh 5 ap sn , 23 ... .-. 
AI Jpay Ot AE tag LT ALAN GA GAN DU SAS sa 


MAAN NJE GR SU A Up IG ala isa li 


“. 


43 Sanadnya shahih. Amru adalah Ibnu dinar. Jamaluuhaa —dengan miim tipis 
(tidak bertasydid)- adalah mencairkannya dan mengeluarkan minyaknya. 

244 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 55 dan 58. Hadits tersebut adalah 
ringkasan dari hadits nomor 1781 dan 1782. 


Musnad ImamAhmad — 


172. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru, dari Az-Zuhri, 
dari Malik bin Aus, dia berkata: Aku mendengar Umar RA berkata 
kepada Abdurrahman bin Auf, Thalhah, Az-Zubair dan Sa'd, 


“Kami mendesak kalian dengan Allah yang karena-Nya langit dan 
bumi berdiri. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah 


bersabda, “Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah?" Mereka 


menjawab, “Ya Allah, ya”.” 


AAS ai Ab pa pang Ao op Ob Gea bAN 


AAN By J3 Ig Ie MI Iko Sl Sy) Ol AS 
173. Sufyan menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, 


dari ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Anak itu bagi (pemilik) ranjang (suamiJ.”8 


Se AA AU Gal ON Sae -NV£ 
DA 3 3 EL ia 


£ 
L) 


.. 4 O o - Oo LE 3 0 or 
Kiat si (dh of ia ul Sal ca syah MT Se : 


45 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 78 dan 79. 

46 Sanad ini rancu, dan saya kuatir ada kekeliruan pada salah satu dari dua naskah. 

Sebab Yazid bin Abu Ziyad, meski pun Sufyan bin Uyaynah meriwayatkan 
darinya, namun mereka tidak menyebutkan bahwa hadits ini bersumber dari 
ayah Yazid yaitu Abu Ziyad. Mereka juga tidak pernah menyebutkan bahwa 
Abu Ziyad ini termasuk dalam orang-orang yang meriwayatkan hadits ini. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/316) dari Ibnu Abi Syaibah Sufyan 
bin Uyaynah dari Abdullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dari Umar, bahwa 
Rasulullah SAW memutuskan anak itu untuk (pemilik) ranjang (suami). Baihagi 
juga meriwayatkan hadits ini dalam As-Sunan Al Kubra (7/402 dari jalur Asy- 
Syafi'i dari Ibnu Uyaynah dengan sanadnya, dan dalam hadits tersebut 
terkandung sebuah kisah. Ini merupakan sanad yang shahih. 
Abu Yazid Al Maki, ayah Ubaidillah: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 
Ats-Tsugat, sehingga ada kemungkinan bahwa sanad ini merupakan sanad dasar 
untuk hadits yang ada di sini, lalu orang-orang yang menuliskan hadits itu 
melakukan kekeliruan. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 3-3 1 BE 0 


II Ipa) Hk Ra ing Un img an KN Pal aa 
LS ST ka Ii tai Tt IE KO 56 de do 


(SX 
174. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan 
kepada kami dari Ibnu Abi Ammar, dari Abdullah bin Babaih dari Ya'la 
bin Umayah, dia berkata, “Aku bertanya kepada Umar bin Al Khaththab. 
Aku berkata, 'Maka tidaklah mengapa kamu menggashar shalat(mu), jika 
kamu takut diserang orang-orang kafir," (Os. An-Nisa (41: 101) padahal 
Allah telah mengamankan orang-orang.” Umar berkata kepadaku, “Aku 
pernah merasa heran atas apa yang membuatmu heran. Aku pernah 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah? Beliau menjawab, Itu) adalah 
sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah (oleh 
kalian) sedekah-Nya'” 


II le 3 pan) Up AAN USS KAA AN Sis - Yo 

Kata ALA at Jb Ja yah DR Paha 
ea de INN PN 
Tan Sabah ag SE Up SA SI Ga Tara Gaal G an 
rp aa aa BI MAS BN, Unta ca Ab 
3 aa sejati JG Uh ayal Gi NA 2JG SU) GA 


Ap tel A1 US sJB Pras DM De & 


247 Sanadnya shahih. Ibnu Idris adalah Abdullah bin Idris Al Audi. Ibnu Abi 
Ammar adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar Al Ourasyi Al 
Maki Dia dijuluki dengan Al Oiss karena ibadahnya. Dialah sosok yang 
mempunyai kisah terkenal bersama Salamah. Dia adalah orang yang tsigah. 
Abdullah bin Babaih itu tsigah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan 
para penyusun kitab As-Sunan, serta dinilai shahih oleh At-Tirmdizi. Lihat 
Tafsir Ibnu Katsir (2/557-558) dan lihat pula hadits Ibnu Abbas pada nomor 
1852. 


Musnad Imam Ahmad — (351) 


P3 P3 
£ LD 2. Et 


“£ NN 2 MG ba an DAA Kai 2 gni bi s 
Io Injag OS 3 PB ala Uli 3. PI ce 
Sem nh Lagi Lon Pe - 0. ee. £.. Me KA SONG F3 4 
PAN Gd BS AI TE DI (3) Sal SS ani JAN lag ala 


. 3 2 s FI Corn IT Ino 2... $- - o : or 9 
Ke Iyan FPS daa Up D5 die Gta Aly Kenakan PA Ga 
2 s: 5 2 2 s4 . 
Pr 4” 2 


31 Ih AB Amd ii PO J3 SP AG Ie 
Kep ye hp ding uh BA Ke Gg dl ea 
Ia da iba oat as da arah Pap ot 9 alah daa 
Ini do Ip Jas AN PP aa PUS GE GA 
G3 ASN RI Gea Ja dilan Kay 3 Jai bh 


td Pe 


LoL u. AI 0. st pnel Lo gwn AT on Mat 
UN WP tan SU II DAK II BAG Ai) OS 


“ tu 


Pe 2 » 8 - js “in $ 5 Neni 
BD 3 2 Kana Va AN, Yg Oya ad) 
175. Abu Mw'awiyah menceritakan kepada kami, A' masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Algamah, dia berkata: 
seorang lelaki datang kepada Umar RA saat dia sedang berada di Arafah. 
Abu Muawiyah berkata: A'masy juga menceritakan kepada kami dari 
Khaitsamah, dari Oais bin Marwan, bahwa dia datang kepada Umar RA 
lalu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku datang kepadamu dari 
Kufah, dan di sana aku meninggalkan seorang lelaki yang dapat 
mendiktekan (menghapal) Mushaf (AI Our'an) di luar kepalanya.” 


Umar kemudian marah dengan nada tinggi hingga nyaris memenuhi 
sesuatu yang ada di antara dua jalan bukit (yang dilalui) oleh orang yang 
bepergian. Umar berkata, “Celaka engkau, siapa orang itu?” Oais 
menjawab, “Abdullah bin Mas'ud.” Umar masih belum dapat 
dipadamkan, dan kemarahannya (masih) menjalar hingga (akhirnya) dia 
kembali kepada keadaan semula. Dia kemudian berkata, “Celaka engkau, 
demi Allah, aku tidak pernah mengetahui (bahwa) ada seseorang yang 
tersisa dari orang-orang, yang lebih berhak untuk itu (dapat menghapal 
Al Our'an di luar kepala) daripada Ibnu Mas'ud. Aku akan menceritakan 
(suatu kisah) kepadamu tentang hal itu. Rasulullah selalu bercakap-cakap 
malam di dekat Abu Bakar seperti itu tentang suatu persoalan dari 


— Musnad Imam Ahmad 


berbagai persoalan kaum muslimin. Suatu malam beliau bercakap-cakap 
di dekat Abu Bakar, dan aku (turut hadir) bersamanya. Rasulullah SAW 
kemudian keluar, dan kami pun keluar bersamanya. Tiba-tiba ada seorang 
lelaki yang sedang berdiri shalat di dalam masjid. Rasulullah kemudian 
mendengarkan bacaan orang itu. Ketika kami hampir dapat mengetahui 
orang itu, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin membaca 
Al Our'an dengan lembut, maka hendaklah dia membacanya dengan 
bacaaan Ibnu Ummu Abd,' Orang itu kemudian duduk berdoa. 
Rasulullah bersabda kepadanya, “Mintalah engkau, niscaya engkau akan 
diberikan. Mintalah engkau, niscaya engkau akan diberikan. Aku 
berkata, “Demi Allah aku akan benar-benar akan mendatanginya pagi- 
pagi untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. Aku kemudian 
mendatangi(nya) pagi-pagi untuk menyampaikan kabar gembira itu 
kepadanya. (Namun) aku menemukan Abu Bakar telah mendahuluiku 
(mendatangi)nya, lalu dia menyampaikan kabar gembira itu kepadanya. 
Demi Allah, aku tidak pernah mendahului Abu Bakar kepada kebaikan, 
kecuali dia lebih mendahului aku kepada kebaikan tersebut.” 


0 ena aa SNpsca H6 
Na TAS NA 


- 
pg 6 CIA # 


dn aa Jo 35 


176. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: 


248 Hadits itu adalah hadits yang satu, namun diriwayatkan dengan dua sanad 
dimana Abu Mu'awiyah menghimpun kedua sanad tersebut. Kedua sanad 
tersebut adalah shahih. Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Algamah 
adalah Ibnu Oais bin Abdullah An-Nakha'i. Khaitsamah adalah Ibnu 
Abdurrahman. Oais bin Marwan adalah Al Ja'fi Al Kufi. Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 

Dalam (x) tertera —pada awal sanad yang kedua—: “Mu'awiyah berkata.” Itu 
adalah keliru. 

“Ar-Rahl —dengan sukun huruf haa' (yang tidak memiliki titik). Namun dalam 
(C) tertera dengan mengugunakan huruf jiim (ar-rajl). Itu adalah keliru. Lihat 
penjelasan saya atas Sunan At-Tirmidzi (1/315-318 dan hadits mendatang nomor 
265. 


Musnad Imam Ahmad — 


A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, 
dia berkata, “Aku melihat Umar RA mencium hajar (aswad) dan berkata, 
“Sesungguhnya aku benar-benar menciummu dan aku tahu bahwa engkau 
hanyalah sebuah batu. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah 
menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu'. 223 


2.3. 


HA ai Aa IP bi MI ae Pap GS -VVY 

(aa da Ia 3) JUS RL ASI AE C3 JG 
sd ai aa SAI Ah “JUS Ida PN NE, 
age ina Ol P3 obi Je RA BBS FP ai PE 
Brad Ie Ob tas ama M3 aga Ia an 
Y3 dai Ao P3 car Aa Wara op Head Aur Sa 


Anna Na ae a Gak Ker Coast Lau op 1 ah Yaa Salus 
' ee PEN Ia Mp 

Mp IP Vera 08 yui) 

177. Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, 

dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Umar menceramahi orang-orang di 
Jabiyah, lalu dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri 
di (tempat berdiri) seperti tempat berdiriku ini, lalu beliau bersabda, 
“Berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku, kemudian orang-orang 
yang ada setelah mereka, kemudian orang-orang yang ada setelah 
mereka, kemudian akan datang suatu kaum dimana salah seorang dari 
mereka bersumpah dengan suatu sumpah sebelum dia diminta untuk 
bersumpah, dan bersaksi dengan suatu kesaksian sebelum dia diminta 
untuk memberikan kesaksian. Barangsiapa di antara kalian ingin masuk 
dan menempati surga, maka hendaklah dia menetapi jama'ah. (Karena) 
syetan itu bersama orang yang sendiri, dan dia menjauh dari orang yang 
berdua. Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang 
perempuan, karena sesungguhnya syetan adalah yang ketiga dari mereka 


49 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 99. 
Lihat hadits nomor 31. 


— Musnad Imam Ahmad 


berdua. Barangsiapa di antara kalian yang dibahagiakan oleh 
kebaikannya, dan disakiti oleh kejahatannya, maka dialah orang yang 


beriman.” 


2 - 
Pe aa 


Ya nila 13 an) Ip SARI Bi Aiytas af Eh NYA 
#9. Pena an SAR 2 y.? j2 La Tem Ni Lg. 0.3 
Ba elang AA AI io Al Jar) OS JSM on) as 
Ae ama Al uh AI las an 
178. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Algamah, dari Umar RA, 
dia berkata, “Rasulullah selalu bercakap-cakap malam di dekat Abu 


Bakar seperti itu tentang suatu persoalan dari berbagai persoalan kaum 
muslimin, dan aku selalu bersamanya.” , 


BEP BE UYA Gie an 1 Jet Gie ANA 
USA Ch PAP JG UG Alb Gl ai Oa IP Ma 
SI ye Ia Arga db dea Jo Ip HL 
Bara Pd ARA AN USG JE) ajo darah ab 
Ka 


179. Isma'il menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Arubah, 
dari Oatadah, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, 
dia berkata: Umar RA berkata, 


“Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu 
yang lebih banyak aku tanyakan kepada beliau daripada kalalah, hingga 
beliau menekan jarinya ke dadaku dan bersabda, “Cukup bagimu ayat 


250 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah perpanjangan dari hadits nomor 144. 
Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid Adh-Dhabi Ar-Razi. 
281 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 175. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang diturunkan pada musim panas di akhir surat An-Nisaa ai 


HAN Gp ata 1 3 ES Ta CAS Ji CS -YAS 


38 lh bea KA ME EP EA 


Ka Pe Geli 8 5 3 Sa basah 

180. Yahya menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al 

Musayyab dari Ibnu Umar RA, dari Umar, dari Nabi SAW, beliau 

bersabda, “Orang yang telah meninggal dunia itu akan disiksa di dalam 
kuburnya karena ratapan atas dirinya. Yi 


IR at Sp A5 EA MLS ae 33 Si Bis IN 

pr PP 

9 aci CA as usia Aa AI Sei Ab 
(roh BS IE aa Fog api na 


Sg but Ke Ne ba 


40. 2. 20.2 AA 0 - 


Abg Ae Jo Ip at Kena Jaa EA ga pb al 
CA pb ga JA 


181. Yahya menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, Abdul 
Malik menceritakan kepada kami, Abdullah mantan budak Asma' 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Asma' mengutusku kepada Ibnu 
Umar: sampai kepadanya (Asma') bahwa engkau (Ibnu Umar) 
mengharamkan tiga hal: tanda pada pakaian, bantalan yang dicelup 
dengan warna sangat merah, dan puasa pada seluruh bulan Rajab. Ibnu 
Umar kemudian berkata: Adapun yang engkau katakan tentang puasa 
pada bulan Rajab, (jika itu diharamkan) maka bagaimana dengan orang 


252 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 89. Lihat 
hadits nomor 129. Isma'il adalah Ibnu Aliyah. 
253 Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Oaththan. 


— Musnad Imam Ahmad 


yang berpuasa sepanjang masa. Adapun apa yang engkau sebutkan 
tentang tanda pada pakaian, sesungguhnya aku pernah mendengar Umar 
berkata: Aku (Umar) mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang mengenakan sutera di dunia, maka dia tidak akan 


mengenakannya di akhirat 


? 5 ye 1 TP e - . - A5 
Ba! 23 OAT Gis AI Ely ana 3 Lai Gi NAN 
Tg 4 An in -. Pa ai .. Seng an Pa Na Ao. “ - “3 
INI Lusi ia RAN Sa Ye Dad Ls J8 AI Pa La cal boa 
# Pan Ta Pa ANTA BNN ae Pn daa. NA NP HN Pr 
ut ant gg Sani Uang bass ai AI yan 1, 


$ 2 Kanaan ra 0 o 0 - new ee 8s? Pu Ng 9 a 
Aa Beo AAN aa Sa al NE 
3 yg) . 2 : Pai » s3 c 


#1 0 Bug ce . 5 2 sa . . .3. . . Pn ore A Nu 
bagi Doa Bana laa "dy KU pelan Cai ita Ale SI 


PJ . 2... - A . . 5” » 3 PON 1 g 2 Lin 9 
Plan 2JB CS AL el Of IIS ONE aa NA CJ Dl 3 Ol 
- Je ) S . g . 03 2... . . a 
LAS Bs Att 0 GL MI GAY 1G 1IG Ma Of ja 


3.3 2 .. Pd .. . . De .. s2 .... aa 2. 
Y 06 2 HI) SBU 0 Ha ea AS Mb Os Eja 


pena 24, 4 ... . 8 0. »: Ne NN Do PNP tata Lin 32.3 
JB (UH MI Hae La Dane GP lem Al SAS La ilang Ja CON 
ag P z 3 € "3 e£ so ata P4 . Pd Ac 
JA Rak EL iB Oi 3 Up AA da Ae 

Cyaong O 0 patah Y SI, cin 


182. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dan aku bertanya 
kepadanya, Sulaiman bin Mughirah menceritakan kepada kami, Tsabit 


254 Sanadnya shahih. Abdul Malik adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Arzami. Abdullah 
mantan budak Asma' adalah Abdullah Ibnu Kaisan. Asma' adalah putri Abu 
Bakar. 

Al Miitsarah —dengan kasrah huruf miim- adalah termasuk tempat berkendara 
(pelana) orang-orang non-Arab yang terbuat dari bahan sutera atau pakaian 
sutera, yang dijadikan seperti sebuah alas kecil yang dibalut dengan kain katun 
atau wol. Orang yang berkendara menempatkan benda ini di bawah tubuhnya 
saat dia sedang berkendara, di atas untanya. 

Al Urjuwan —dengan dhamah huruf Hamzah- adalah dicelup dengan warna 
sangat merah. Lihat hadits nomor 14735. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami dari Anas, dia berkata: Kami sedang bersama 
Umar di antara Makkah dan Madinah, kemudian kami sama-sama 
melihat bulan sabit. Aku adalah orang yang tajam penglihatan(nya), 
sehingga aku dapat melihatnya. Aku kemudian berkata kepada Umar, 
“Tidakkah engkau akan melihatnya?” Umar menjawab, “Aku akan 
melihatnnya, saat aku sedang terkapar di atas tempat tidurku." 


Dia kemudian menceritakan kepada kami tentang orang-orang yang 
ikut dalam perang Badar. Dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah memperlihatkan kepada kita tempat kematian mereka kemarin. 
Beliau bersabda: “Ini adalah tempat kematian si fulan besok, jika Allah 
menghendaki, dan ini adalah tempat kematian si | fulan besok, jika Allah 
menghendaki.” Mereka kemudian meninggal dunia di tempat itu. Aku 
berkata: Demi Dzat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, 
tidaklah mereka melangkah untuk itu (mati). Mereka dibantai di tempat 
itu (Badar). Beliau kemudian memerintahkan agar mereka dimasukan ke 
dalam sumur. Beliau kemudian mendatangi mereka dan bersabda, 
“Wahai Fulan dan fulan, apakah kalian telah menemukan apa yang 
Allah janjikan kepada kalian sebagai suatu kebenaran? Sesungguhnya 
aku telah menemukan apa yang Allah janjikan kepadaku sebagai suatu 
kebenaran? ”. 


Umar berkata, “Ya Rasulullah, apakah engkau sedang berbicara 
dengan suatu kaum yang telah menjadi bangkai?” Beliau menjawab, 
“Tidaklah kalian lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada 
mereka. Hanya saja, mereka tidak dapat memberikan jawaban.” 


OA 4d 9 Jo. 6 3 na to Ad 21. 0. Pt 


PAI op ya Lil N Pab Ca5 Hi Bab -YAY 


PA cab a PA AS RP SN JB 2 Pal 


LI ai IG dn ph Sah API abi 
NA NP MUG NU) bea an 


LA Aa 


255 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 4864. 


— Musnad Imam Ahmad 


183. Yahya menceritakan kepada kami, Husein Al Mu'allim 
menceritakan kepada kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Ketika Amru (maksudnya 
Amru bin Ash) kembali, anak-anak Ma'mar bin Habib datang untuk 
mengadukannya kepada Umar bin Al Khaththab tentang hak wala' 
saudara perempuan mereka. Umar kemudian berkata, “Aku akan 
memutuskan di antara kalian dengan apa yang aku dengar dari Rasulullah 
SAW. Beliau bersabda, “Apa yang diperoleh oleh seorang anak dan ayah, 


, »” 


itu adalah untuk ashabahnya, siapa pun dia?” Beliau kemudian 


memutuskannya untuk kami.? 


256 Sanadnya shahih. Husein Al Mw'allim adalah Husein bin Dzakwan. 
Demikianlah, hadits di atas terdapat dalam Al Musnad dalam keadaan yang 
terbuang bagian awalnya, juga tidak menyambung dengan hal apapun. 

Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud (3/86) dari jalur Abdul Warits, dari 
Husein Al Mu'allim, sementara Baihagi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al 
Kubra (10/304) dari jalur Abu Daud, dan Ibnu Majah (2/85-86) 
meriwayatkannya dari jalur Abu Usamah, dari Husein Al Mu'allim. Namun 
dalam Al Musnad, saya tidak menemukan hadits ini dalam keadaan yang 
lengkap. Oleh karena itu, saya berpendapat untuk mencantumkan redaksi hadits 
yang terdapat dalam Ibnu Majah, sebab redaksi tersebut merupakan riwayat 
yang paling panjang, yang telah saya singgung: 

“Ibnu Majah berkata: Ummu Wa'il binti Ma'mar Al Jumhiyah menikahi Ri ab 
bin Hudzaifah bin Sa'id bin Sahm, lalu dia melahirkan tiga orang anak. Ibu 
anak-anak itu kemudian meninggal dunia, sehingga mereka mewarisinya pada 
seperempat bagiannya dan hak wala' atas hamba-hambanya. Amru bin Ash 
kemudian membawa mereka ke Syam, kemudian mereka meninggal karena 
penyakit Tha'un Amwas. Amru kemudian mewarisi mereka, dan dia adalah 
ashabah mereka. Ketika Amru bin Ash kembali, anak-anak Ma'mar datang 
untuk mengadukannya kepada Umar tentang hak wala' saudara perempuan 
mereka. Umar kemudian berkata, “Aku akan memutuskan di antara kalian 
dengan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar beliau 
bersabda, “Apa yang didapatkan oleh seorang anak dan ayah, itu adalah untuk 
ashabah-nya, siapa pun dia.” Amru kemudian berkata, “Umar kemudian 
memutuskannya untuk kami, dan dia menulis sebuah surat yang di sana ada 
kesaksian Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit, dan yang lainnya. Hingga 
ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, tuan dari Ummu Wa'il 
meninggal dunia dan dia meninggalkan dua ribu dinar. Aku kemudian 
mendengar bahwa putusan itu telah dirubah, dan mereka (anak-anak Ma'mar) 
mengadu kepada Hisyam bin Isma'il. Kami kemudian banding kepada Abdul 
Malik, dan kami memberikan surat (putusan) Umar kepadanya. Abdul Malik 
berkata, “Sesungguhnya aku berpendapat bahwa putusan ini adalah termasuk 
putusan yang tidak diragukan lagi, dan aku juga tidak berpendapat untuk 
memerintahkan penduduk Madinah sampai kepada hal ini: meragukan 


Musnad Imam Ahmad — 


Baal Pj SIG gb 45 KM da) — at 


e- 3 - 90. Lo. Leo Ao 


SP SEP Ji sap 
uh OP, Up ad USB AE AN ae Ui NE GA AL 


LI Ip Ka es SA EA AJA AI) SI Jas 
os 4 0 0 35 Jo- 2 


da aa :JB 5 Ula 

FEE ijab Lg Jan tak pay SAI iB Kie S3 
Ia Lg dia KU AR cah ai GAN 5 ya Le AA 
SE SA Aa JG SU CA IA) UE 5 Uji sera 


53 


SY of ana :36 HL Le JUS cajias & Tg KN as 


Y) 


2. 


oLas, “ai TLga) 33 SATU 3 Al da Heat ah Si 


ON, ag SPN Wh sp Ta: -JU taLey w JL Ka) Ah 


Pa 
- 


h yag af gg to SUSYI US JB AS AG PI IN, 


3, 2... 


MA JB MELA A 106 ag 8 ea Bab ag ut 


£ SN 
0 


keputusan ini.” Abdul Malik kemudian memutuskannya untuk kami. Kami 
selalu memenangkannya sejak dulu.” 

Sementara itu dalam catatan pinggir Mun Al Ma'bud ada tambahan redaksi 
shahih dari redaksi yang terdapat dalam Abu Daud. Teksnya adalah: “Abu Daud 
menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hamad (meriwayatkan) dari Humaid, dia (Humaid) berkata, “Orang- 
orang meragukan Amru bin Syu'aib pada hadits ini.” Abu Daud berkata, 
“Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman hadits yang berbeda dengan 
hadits ini. Walau begitu, diriwayatkan dari ahlul hadits yang senada dengan 
hadis ini?” Kita berlindung kepada Allah dari menaruh kecurigaan kepada 
Amru bin Syu'aib pada persoalan tersebut. Sebab dia adalah orang tsigah dan 
sangat jujur. Sesungguhnya yang menjadi perbedaan pendapat hanyalah pada 
hadits-hadits mursal-nya. Hal ini sebagaimana yang telah saya singgung di atas 
pada hadits nomor 147, dan saya lebih mengunggulkan bahwa hadits mursal itu 
merupakan hadits yang maushul dan shahih, dan segala puji hanyalah bagi 
Allah. 


— Musnad Imam Ahmad 


ara ) JGN Lini Ah Bd gerah -JU Ban 2 del Ui Pt 
SN IE: AG J8 ata chi La 03 Sa dals AE 


. 2,8 Gun. 


SI Abad Aa Ui penganan 
SA Je B5 :JG bara Haa :JU MAS AS 3 EN 1 
AA GI TA Pn Ig 8 Ku KK 
JUN Ulet fp Gas ha aga ii Jas ta 
SES Us IA HA Tani YP JS JS tah PE sa 


4 


3 Pat JAN OA Jt yah Em at Jaa Oo Ea Jt :J5 
Nae PA -JG ki JU 


184. (Ahmad bin Hanbal berkata): Aku membacakan kepada Yahya 
bin Sa'id dari Utsman bin Ghiyats, Abdullah bin Buraidah menceritakan 
kepadaku dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al 
Himyari, keduanya berkata, “Kami bertemu dengan Abdullah bin Umar, 
kemudian kami menyebutkan takdir dan apa yang mereka katakan 
(perbincangkan) tentangnya. Ibnu Umar kemudian berkata, “Jika kalian 
kembali kepada mereka, katakanlah oleh kalian (kepada mereka): 
“Sesungguhnya Ibnu Umar terbebas dari kalian, dan (sesungguhnya) 
kalian pun terbebas darinya”.” Dia mengatakan itu tiga kali. Ibnu Umar 
kemudian berkata, “Umar bin Khaththab RA pernah mengabarkan 
kepadaku bahwa saat para sahabat sedang berada dalam keadaan duduk 
atau bersila di dekat Nabi, datanglah seorang lelaki dengan berjalan kaki. 
Dia adalah seorang lelaki berwajah tampan, berambut indah, dan 
mengenakan pakaian serba putih. Sebagian orang kemudian saling 
memandang di antara mereka, “Kami tidak mengenal (orang) tersebut, 
dan ia bukanlah seorang musafir.” Orang itu kemudian berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah aku (boleh) mendekat kepadamu.” Beliau 
menjawab, 'Ya.' Orang itu kemudian mendekat, lalu merapatkan 
kedua lututnya ke kedua lutut beliau, dan tangannya di atas kedua 
paha beliau. Dia bertanya, “Apakah Islam (itu)? Beliau 
menjawab, 'Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) selain 


Musnad Imani Ahmad — (3cTi 


Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke 
Ka'bah.” Dia bertanya, “Apakah iman itu?” Beliau menjawab, (Yaitu) 
hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, surga dan 
neraka, kebangkitan setelah kematian, dan takdir seluruhnya.' Dia 
bertanya, “Apakah ihsan itu?” Beliau menjawab, (Yaitu) hendaknya 
engkau beramal karena Allah dan seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika 
engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhya Dia Maha melihatmu. ' Dia 
bertanya, “Kapankah Kiamat itu?” Beliau menjawab, “Tidaklah orang 
yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada yang bertanya. ' Dia 
berkata, “Lalu, apakah tanda-tandanya?' Beliau menjawab, Jika orang 
yang telanjang tubuh, telanjang kaki, peminta-minta, dan para 
pengembala kambing saling meninggikan gedung (bermegah-megahan), 


, ” 


dan budak perempuan melahirkan ratu-ratu mereka". 


Umar berkata, “Beliau bersabda, '“Datangkanlah orang itu 
kepadaku!” Para sahabat kemudian mencarinya, namun mereka tidak 
melihat (menemukan) apapun. Beliau kemudian diam selama dua atau 
tiga hari, lalu beliau bersabda, "Wahai Ibnu Khaththab, apakah engkau 
tahu siapakah orang yang menanyakan tentang ini dan ini?" (Aku) 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, 
“Dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama 


,” 


kalian'. 


Umar berkata, “Seorang lelaki dari Juhainah atau Muzainah 
bertanya kepada beliau. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, pada apakah 
kami beramal, apakah pada sesuatu yang telah berlalu atau lewat, ataukah 
pada sesuatu yang (baru) dimulai sekarang?” Beliau menjawab, “Pada 
sesuatu yang telah berlalu atau lewat.” Seorang lelaki atau sejumlah 
orang kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, pada sesuatu apakah kami 
beramal?” Beliau menjawab, “Penghuni surga itu akan dimudahkan untuk 
melakukan amalan penghuni surga, dan penghunui neraka itu akan 


, ” 


dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni neraka”. 


Yahya berkata, “Demikianlah.” Maksudnya, seperti yang engkau 


— Musnad Imam Ahmad 


bacakan kepadaku.” 


Una IE RS Bl BIL Rp Si Eh Ino 
:JUS ag Ab BEA » As SN 0G Ke 


Hasan AI AN ab Ia Gp pa lan da Tea 


. 


La A3 SN atu :Jb el Agar Arga Je Si Lau 
Ab At yu Sa dn play dea Je IS df 
AN Gp Gi pa de Ja A3 PAK AKA UNP 
Para AT s5 AT as af Japan d S Pa 2 - JG AN 

AA 1 ebi aa "ap aa 


185. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Salamah 
bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar Abul Hakam berkata: Aku (Abu 
Al Hakam) bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang perasan anggur 
dalam bejana jarr dan dubba. Ia menjawab, “Rasulullah SAW telah 
melarang dari perasan anggur dalam bejana jarr dan dubba, dan beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang ingin mengharamkan apa yang telah Allah 
dan Rasuna haramkan, maka hendaklah dia mengharamkan perasan 
anggur. 

Abu Al Hakam berkata: Aku bertanya kepada Zubair, dan Zubair 
menjawab, “Rasulullah telah melarang dari (perasaan anggur) dalam 
bejana dubba dan jarr.” 


257 Sanadnya shahih. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada awal 
pembahasan tentang Iman (1/17-18) dari Jalur Kahmas, dari Abdullah bin 
Buraidah. Dia lalu meriwayatkan hadits tersebut dari Muhammad bin Hatim, 
dari Yahya Al Oathan, dari Utsman bin Ghiyats, dan dia tidak memberikan 
redaksinya, sebaliknya dia berkata, “Aku menceritakan hadits itu seperti hadits 
mereka dari Umar, dari Nabi SAW, namun di dalam hadits tersebut terdapat 
penambahan dan pengurangan.” Lihatlah hadits nomor 367, 368, 374, 375, 
2926, 5857, dan 19. 


Musnad Imam Ahmad — (3631 


Abul Hakam berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA, 
kemudian dia menceritakan hadits tersebut dari Umar, bahwa Nabi SAW 
telah melarang (perasan anggur) dari bejana dubba dan muzaffat. 


Dia berkata: Saudaraku menceritakan kepadaku dari Abu Sa'id 
bahwa Rasulullah SAW telah melarang (perasan anggur) dari bejana jarr, 
dubba, muzaffat, kurma mentah dan kurma matang.?' 


0 25 “. 18 - bal Ka 35 Pesta P3 . 3. 2. As 

PA UNS Fita Wan IL UI ata Gp Pu Ca - YAT 
3 20 No co 2 3 0 co. aa # . . 
Has Aib gn) Ga Ol inab gl oi MAA GP Anam Gg ai pil 
PPN 


. ... . Ba AL NN LAN gt He BA on ... 
Hb Cg KU S5) pi AP AN oo AN Gi SI Ra Fi 
: - Oia Teen Ana Sr Tan CU #0... nz 
Ja ram VI T YG FE GEN Ko ss th :JE, 
Bila V3 To mem SS Dan bad yah ui Up 
2 Je 02 yo 2 ai Keke MG Ta 4 », “4 Ce . 
Sapi BEJ AN Ya Jend Ob Uning IPA lo Kei Lai SN) 


2... 


sae 000 2 Pai ore A “5 Yy 3 3. PN hin 19 .£ Ca. 2.0 
PU) (AS 0) lu Ale aa Al Jang AP CR Tina ENYA Uh 
3 


Ia ola Kan Ajo WAN Ia 9 jala Up Ol ee 3 P5 
pt ia 5 TPP P PJ 7 pena, N na En .£ Sig ar ae “ 
US gak PST Pp UIN TAS AN na MB 3 OB (LI 
. j aa 5 ra 4 2, v : Si ant Ea AP Ir ng 2. Pa 
bd dig ae Ko Spa Jd BAU BSI Ip Ai 


BER UB EN 0 II go Belu Eu ah 


. 


258 Sanadnya shahih. Abu Al Hakam adalah Imran bin Harts As-Sulami Al Kufi. 

Dia adalah tsigah. Adapun ucapannya pada akhir hadits: “Saudaraku 
menceritakan kepadaku dari Abu Sa'id, sesungguhnya aku tidak tahu siapa yang 
mengatakan ini: Apakah Salamah bin Kuhail atau Abu Al Hakam. Aku tidak 
mengetahui siapa saudara yang meriwayatkan dari Abu Sa'id. Pengertian hadits 
tersebut kuat dari Abu Sa'id dalam banyak riwayat yang akan dikemuakakan 
dalam musnadnya, insya Allah. 
Al Jarr adalah bentuk jamak dari Jurrah, yaitu bejana yang sudah dikenal yang 
terbuat dari keramik. Dubba adalah wadah atau kantung yang terbuat dari kulit. 
Muzaffat adalah bejana yang dilapisi dengan tir/aspal. Muzaffat adalah sejenis 
wadah/kantung air yang terbuat dari kulit. Bagian awal hadits tersebut akan 
ditemukan pada Musnad Ibnu Abbas, hadits nomor 1852. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dn ala ea ee Pd 

Kasi SA Pr atigal P3 SANATA ora 9 243 Ta 
yen ah BA So Th Ha AI AI aa Wb 
Ml Ga Ip pile JET UII Anh ala ai 33 42 2 Ta 


AN Ja ph Ia yha VAN PAS Lol TA cp 
in d Nu ea 
Mb ea UI 1 ta S Aa an, 

186. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, aku bertanya 
kepadanya, Hisyam menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan 
kepada kami dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, 
bahwa Umar RA berkhutbah pada hari Jum'at, kemudian dia mengenang 
Nabi Allah dan Abu Bakar. Dia berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi 
seolah-olah ayam jantan mematukku dua patukan. Aku tidak melihat itu 
melainkan (sebagai pertanda) akan datangnya ajalku. Sesungguhnya ada 
beberapa kaum yang memerintah aku jadi khalifah (pengganti), padahal 
Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekhalifahan-Nya, yang Dia 
utus kepada Nabi-Nya untuk membawanya. Jika ajalku segera 
menjemputku, maka kekhalifahan akan dimusyawarahkan oleh keenam 
orang yang telah diridhai Nabi Allah menjelang beliau wafat. Siapa pun 
yang kalian bai'at dari mereka, maka kalian harus mendengarkan dan 
menaatinya. Sesungguhnya aku tahu bahwa ada (sekelompok) orang yang 
akan menghujatku dalam hal ini. Aku akan memerangi mereka dengan 
kedua tanganku ini atas (nama) Islam. Mereka adalah musuh-musuh 
Allah yang kafir dan sesat. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 
sesuatu setelahnya yang lebih penting bagiku daripada perihal kalalah. 
Demi Allah, tidak pernah Nabi Allah menekankan sesuatu padaku sejak 
aku menemani beliau melebihi penekanannya padaku tentang urusan 
kalalah, hingga beliau menusukkan kedua jarinya ke dadaku. Beliau 
bersabda, Wahai Umar, Tidakkah cukup bagimu (untuk memahami) ayat 
shaif pada akhir surah An-Nisaa '?' Sesungguhnya jika aku dapat hidup, 


Musnad Imam Ahmad — 


maka aku akan memutuskan dalam hal itu dengan keputusan yang akan 
diputuskan oleh orang yang membaca (Al Our'an) dan orang yang tidak 
membacanya. Sesungguhnya aku mempersaksikan para pemimpin negeri 
itu kepada Allah. Aku hanya mengutus mereka agar mereka mengajarkan 
agama dan Sunnah Nabi mereka kepada manusia, agar mereka 
membagikan harta pampasan perangnya, berlaku adil dan mengadukan 
kepadaku sesuatu yang tidak jelas bagi mereka mengenai persoalan 
manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kalian makan dari kedua pohon 
yang menurutku keduanya menjijikan. Aku pernah melihat Nabi Allah 
mencium bau keduanya (bawang putih dan bawang merah) dari seorang 
lelaki di dalam masjid, kemudian beliau memerintahkannya (agar keluar), 
lalu tangannya dibimbing dan keluar menuju Bagi”. Barangsiapa yang 
akan memakan keduanya, maka hendaklah dia memasak keduanya 
sampai hilang (bau) keduanya.” 


Ma'dan berkata, “Umar berkhutbah pada hari Jum'at, dan dia 
terbunuh pada hari Rabu.”? 


.. 0-3 Io Y, doc P1 


AP gi Jen IP AE LP Mena 3 pai AN AG Gl — NY 

Las Sl Ji ba on mbah pe an JG AI 
alay ala In Ju J3 PP OA aa Yr "5 Bf s 
La MAT SA Na Tn -4 y, Haa aan?” Pa ai S5 - Pa aa ya daa 
YO SAS Gel Sa buka yA Bu imb y aju uki 
AI Sis dl di Ji Ia tan (3 Jaa 
am En GA 3 op ajak ket Wa Y as 
WK Ipa It ha ma aa mean 


2 Ie 00 A4 or anna 


DI 023 pe JG MAS SA UI SI d3 3 ol dl 


259 Sanadnya shahih. Hisyam adalah Ad-Dastuwa'i. “Aku bertanya kepadanya": 
yang dimaksud adalah Imam Ahmad bertanya kepada Yahya Al Oathan, 
kemudian dia menceritakan hadits ini kepadanya. Hadits tersebut merupakan 
ringkasan dari hadits nomor 89 dan perpanjangan dari hadits nomor 179. 


— Musnad Imam Ahmad 


., ya De Oa ha 2... P Pa 220 NA Nana? A1 P1 35 
an BG HI : JG KA Ud II la JG Uedel UB sate 
0 Sena A 3 32 

ko amlb JG di YI dl Y 


187. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Mujalid, 
dari Amir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Aku mendengar Umar bin 
Khaththab RA berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah, “Mengapa aku 
melihatmu kusut dan berdebu sejak Rasulullah SAW wafat, barangkali 
kepemimpinan putera pamanmu melukaimu, wahai Thalhah,?” Thalhah 
menjawab, “(Aku) berlindung kepada Allah, sungguh aku telah 
diperingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh aku akan mengajarkan sebuah 
kalimat yang tidak dikatakan oleh seorang pun saat sakaratul maut 
kecuali ruhnya akan menemukan sebuah kelapangan pada kalimat itu, 
saat ruh tersebut keluar dari tubuhnya, dan akan ada baginya cahaya 
pada hari Kiamat (kelak)'.” (Namun) aku tidak menanyakan kalimat itu 
kepada Rasulullah dan beliau pun tidak memberitahukannya kepadaku. 
Itulah yang sedang merasukiku.” Umar RA berkata, “Aku akan 
mengajarkannya.” Thalhah berkata, “Segala puji bagi Allah, apa itu?” 
(Umar berkata,) “Itu adalah kalimat yang beliau katakan kepada 
pamannya, “Tidak ada Tuhan (yang hak) kecuali Allah'.” Thalhah 
berkata, “Engkau benar.” 


“. 

S3: 
ce 

“ 
E 

“3 

| 
: 


0 (ag o os. o- 4 


G3 DA Jaka Ta CE Ia se O 4s Pre Ga 2 
PA) MEA RAI Ka th IG dika Fa DI VISA 


Maa 


260 Sanadnya shahih. Mujalid adalah Ibnu Sa'id Al Hamdani. Amir adalah Sya'bi. 
Lihatlah hadits nomor 252, 447, 1384 dan 1386. sementara dalam (x) tertulis: 
“Mujahid", bukan “Mujalid.” Itu adalah keliru. Kami membenarkannya dari (&) 
dan (2). “Kepemimpinan anak pamanmu": maksudnya adalah Abu Bakar. Sebab 
Thalhah dan Abu Bakar menyatu pada “Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin 
Murrah." 


Musnad Imam Ahmad — 


Jo 4 


rs Dl 2 3 JI TUK | 2 La, Sar SI 2 
ag BRA Ie IP dia IG BA 3 


.... 


58.1 0. 
Aa '2 


188. Ja'far bin “Aun menceritakan kepada kami, Abu Amis 
memberitahukan kepada kami dari Oais bin Muslim, dari Tharig bin 
Syihab, dia berkata, “Seorang lelaki Yahudi datang kepada Umar dan dia 
berkata, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian selalu membaca 
sebuah ayat di dalam kitab kalian, yang seandainya ayat itu diturunkan 
kepada kami, sekalian umat Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari 
itu sebagai hari raya.” Umar berkata, “Ayat apakah itu?” Lelaki Yahudi 
itu menjawab, “(Yaitu ayat) Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu ni 'mat-Ku.” (Os. Al 
Maa'idah (SJ: 3) Umar berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku 
mengetahui hari dimana ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, dan saat 
dimana ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, yaitu di sore hari Arafah, 


pada hari Jum'at?.”?5! 


' NA, x “ "3 Pa 
FS JL AE 1 Ibib Gia AS) Ela — YAA 


083 e Be e - . 2... 020.1 Lg La. £ PN kari 
HA Egi Sea Un an da Ae 
PN aa MN ta Tana Laka AB eh 2 Re KA NA NE SPN Tn DN 
Ao san Uap ie Ha nana? 0 Leo. Par an APU 4. 
Io 3 SA ia ii WI GS SEN 
PP e- Pe gu A, Hg na PN AA 3 5 3 ai par TN 
SPV Sp Bh BJB ag HP lo AL aa 

2... Pa 5 4 o - 


189. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


261 Sanadnya shahih. Abu Umais —dengan bentuk tashghir- adalah Utbah bin 
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al Mas'udi. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/67. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami dari Abdurrahman bin Harits bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah 
RA, dari Hakim bin Hakim bin Ubad bin Hanif, dari Abu Umamah bin 
Sahl bin Hunaif, bahwa seorang lelaki melemparkan anak panah kepada 
seorang lelaki (lainnya) hingga membunuhnya, sementara lelaki itu tidak 
mempunyai pewaris selain seorang paman dari pihak ibu(nya). Abu 
Ubaidah bin Jarah kemudian menulis surat kepada Umar RA tentang hal 
itu. Umar lalu menulis bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Allah dan 
Rasul-Nya adalah tuan bagi orang yang tidak memiliki tuan, dan paman 
dari pihak ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki ahli 


waris. 2 


Cin 2 J8 Kaata yiai Se Tea Landa ya. 
Ia Ayah mh ARP nie Sg Ku 


de ap In Ul ab in ah 


Jia disk NI IE gs sg 2 Camat) "23 AR 
Tn P3 

333 

190. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ya'fur Al Abdi, dia berkata: Aku mendengar 
seorang kakek di Mekkah —dalam kepemimpinan jama'ah haji- 
menceritakan dari Umar RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda 
kepadanya, “Wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah lelaki yang 
kuat. Janganlah engkau berdesak-desakan di dekat Hajar (Aswad) 


karena engkau akan menyakiti orang yang lemah. Jika engkau 
menemukan kelonggaran, maka salamilah hajar aswad itu, dan jika 


22 Sanadnya shahih. Hakim bin Hakim —dengan fathah huruf haa' pada kedua 
kata tersebut— dinilai tsigah oleh Al Ajali. Sementara Ibnu Hibban 
menyebutnya dalam Ats-Tsugat, dan Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah menilainya 
shahih. Hadits tersebut. diriwayatkan oleh Tirmidizi (3/182) —dan dia 
memberikan status hasan kepadanya— dan Ibnu. Majah (2/86. Lihat A/ 

..Muntaga, 3316. Hadits itu akan dikemukakan secara panjang lebar pada hadits 
nomor 323. 


Musnad Imam Ahmad -— 


tidak, maka menghadaplah kepadanya, berniatlah dan bertakbirlah. naa 


AA Op PEN al ob Ian Bi AS le YAN 

P . P ore 4 2, f & 2 £ “3 are : . "'£ ..3 . P3 
AO, eko Cab JB PAI ale Jayer Ol jas al 
Ong - Meta Oral, R3 Tea : LS 
AI CAN an cak “Sg ASN) ah Gap at :Jb TOY 
.. . AS ol “2 en “3 ore d . AE GA .. .- 
Iin An ES 1JG 3 EN AE ho d JW tega 3 
Ea 33 Tv. 8? P 2 en Ta A5 4 2, Ng . aa - Pa - 
Sala SAT Jt B3 eh deh Ko AN JW 1JU dilan 

Aa Fr £ : 

191. Waki” menceritakan kepada kami, Kahmas menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Buraidah, dari Yahya bin Ya' mar, dari Ibnu Umar, 
bahwa Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah iman itu?” Beliau 
menjawab, “(Yaitu) hendaknya engkau beriman kepada Allah, para 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan takdir, 
baik dan buruknya.” Jibril kemudian berkata kepada beliau, “Engkau 
benar” Kami merasa heran kepadanya karena dia bertanya lalu 


membenarkannya. Nabi SAW kemudian bersabda, “Dialah Jibril yang 
datang kepada kalian untuk mengajarkan sendi-sendi agama kalian. Kai 


PAR Ip hp al GA Li ba Ula SI) Gia - var 
3. .. . . . A . N Sae YG FS 2... An Ba P3 
cod Jatah BAN Ito AI IRI JOJO AP PE yi 


... 


263 Sanadnya dha'if, sebab syaikh yang diriwayatkan oleh Abu Ya'fur itu tidak 
jelas. Abu Ya'fur Al Abdi bernama Wagdan. Menurut satu pendapat namanya 
adalah Wagid. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini dan yang 
lainnya. Lihat Majma' Az-Zawaa'id 3/341. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 184, 
namun di sini hadits tersebut dijadikan sebagai bagian dari hadits Ibnu Umar. 
Boleh jadi itu karena kelalaian dari para penulis hadits. Pasalnya dalam hadits 
nomor 184, saya telah menjelaskan bahwa riwayat Kahmas itu terdapat dalam 
Muslim, dan di sana riwayat tersebut bersumber dari hadits Ibnu Umar dari 
ayahnya. Sementara dalam (x) tertulis: “Yahya bin Ma'mar.” Itu merupakan 
sebuah kekeliruan. 


264 


-— Musnad Imam Ahmad 


.. 3 3 Pan an  aan raga e 33 AN ana 3 o 2 an S3 Lan Na 
Ea, (Hlal jas Aka Liga ya AB 33 Ega ga Jali slr Lea J8 
DKI AN 

192. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya yaitu Urwah, dari Ashim bin 
Umar, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
malam menjelang —suatu ketika beliau bersabda: Apabila malam datang 
dari sini dan siang pergi dari sini, maka sesungguhnya orang yang 


berpuasa telah dapat berbuka.” Maksud beliau adalah arah Timur dan 
Barat.?6 


Sp Geliat JAN al 58 Ge Si Jaga VE dag Uta —1ar 
, PJ 


IE In UR ah RE SS dg ED as 
Lalat PAN GG K3 Sa an Ab IS Jiya Jia Inai Si 
MUA PPG O3 an op uas IE 


ore 02 Ea e2 Tt Pt . or. 4 re 28 ta 2... 
Ten HR ii Jia IS dg da Jo mu ai eh 133 
| : at TT Gene ae San, Pa 3 
KAI AE Koi Ed 3 ya da JAS yA Uk ia Aa 
193. Yazid menceritakan kepada kami, Israil bin Yunus 
memberitahukan kepada kami dari Abdul A'la ats-Tsa'labi, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Aku pernah bersama Umar 


265 Sanadnya shahih. Ashim adalah Ibnu Umar bin Khaththab. Sementara dalam 
(Cg) tertulis: “Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Urwah.” Adanya tambahan 
kata “dari” merupakan sebuah kekeliruan. Sanad ini akan ditemukan lagi pada 
hadits nomor 383. Hadits ini bersumber dari Musnad Umar sebagaimana yang 
dapat engkau lihat. Namun dinyatakan dalam kitab 4! Muntaga pada hadits 
nomor 2164 bahwa hadits tersebut bersumber dari Ibnu Umar, dan penulisnya 
menisbatkan itu kepada 4! Musnad dan Shahih Bukhari-Muslim. Itu adalah 
keliru dimana Asy-Syaukani tidak menyadari hal itu (4/299. Hadits itu terdapat 
pada Bukhari dalam Al! Fath (4/171) dan Muslim (1/303), dimana keduanya 
bersumber dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, 
dari Umar. 


Musnad Imam Ahmad — 


RA kemudian seorang lelaki mendatanginya dan berkata, “Sesungguhnya 
aku telah melihat hilal, yaitu hilal Syawwal.' Umar RA kemudian 
berkata, “Wahai manusia, berbukalah kalian semua.” Umar kemudian 
berdiri untuk menghampiri sebuah bejana yang berisi air. Ia kemudian 
berwudhu dan mengusap kedua khuff-nya. Lelaki itu kemudian berkata, 
“Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mendatangimu selain 
untuk bertanya kepadamu tentang hal ini. Apakah engkau pernah melihat 
selainmu yang melakukannya?” Umar menjawab, “Ya, orang yang lebih 
baik dariku, dan orang yang terbaik. Aku pernah melihat Abu Al Gasim 
SAW melakukan seperti yang telah aku lakukan, sedang dia memakai 
jubah Syam yang sempit pada kedua lengan(nya). Beliau kemudian 
memasukkan tangannya dari bawah jubah.' Umar kemudian 
melaksanakan shalat Maghrib.” 


266 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi') . Sebab ketika Umar masih hidup, 
Abdurrahman bin Abu Laila masih bayi. Dia lahir enam (mungkin enam bulan - 
penerjemah) sebelum kekhalifahan Umar berakhir. Hal itu sebagaimana yang 
dia katakan secara langsung dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al 
Khatib dalam Tarikh Baghdad (10/300). Juga sebagaimana yang dikatakan 
dalam kitab At-Tahdziib. 

Adapun ucapan Abdurrahman bin Abu Laila di sini: “Aku pernah bersama 
Umar sampai akhir", menurut kami itu merupakan kekeliruan dari Abdul A'la 
bin Amir Ats-Tsa'labi. Abdul A'la adalah orang yang sangat jujur, namun 
terkadang dia keliru (wahm). Dia dinilai dha'if oleh Ahmad, Abu Zar'ah dan 
yang lainnya. 

Namun Al Hafizh berkata dalam kitab At-Tahdzib, “Ath-Thabari menilai shahih 
hadits Abdul A'la tentang gerhana matahari, sementara Tirmidzi memberikan 
status hasan kepadanya, dan Hakim menganggapnya shahih, namun Hakim 
adalah orang yang cenderung menganggap mudah." 

Hadits tersebut akan ditemukan lagi pada hadits nomor 307 dari jalur yang 
sama, yaitu dari Ibnu Abi Laila. Ibnu Abi Laila berkata, “Aku pernah bersama 
Bara' bin “Azib dan Umar bin Khaththab.” Sementara itu, Ibnu Sa'ad 
meriwayatkan hadits itu kitab Ath-Thabagaat (6/75) dari Malik bin Isma'il dari 
Isra'il, dari Abdul A'la. Dengan demikian, seluruh hadits tersebut berotasi 
sekitar Abdul A'la. 


— Musnad Imam Ahmad 


J01S5- 3 5 


op Sabun Code — NA 


5 
PAN 


Un Se ag 253 0 . - eye rae 


5 


. 
-3 8 


A "5 SNN MN Seri ta Sae Ab - ba HAN “5 o- 9 - 

Al ba ab Ol JUS Cah SSI 3 AS AI ab op ae 

Ola 6 taabaa PP JB 4 cajaa LSI) al Abu dala Ale 
t4 . . 


KKN) 


194. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Sulaiman, dari Jabir bin 
Abdullah bahwa Umar bin Khaththab berkata, “Sesungguhnya Nabi 
Allah SAW tidak mengharamkan biawak namun mengganggapnya 
menjijikkan.” 


Selain Muhammad berkata, “Dari Sulaiman Al Yasykuri.” 


1 “3 . . .. 3 3 5 Te. 30 35. 3 2a- 
Al ang Up PE UP Aan Lian jkase Up Iagna Lisan — VA 
Pd . . 2. s 


A 35 Beban Aa umat 0... ey - .. . .. 
TI PARA gn EP EM Ke 3 du 3 
PE at Kagu  oab TA 9 lan AT alun da 


85.43 


Cat Im 3 GTA elu aga 3 Ag JG, 003 
EN TPS OUT TON NP 2.3 
Her KA ea dl AL Cp Poll 


195. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidillah, dari Salim, dari 
Abdullah bin Umar, dari Umar RA, dari Nabi SAW: bahwa Umar 


Namun Ibnu Hazm meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab 4! Muhalla 
(6/238) dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Ali bin Abdul A'la, 
dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bara', dan Ibnu Hazm 
menilainya shahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm ini maushul 
(menyambung). Dengan demikian, boleh jadi hadits tersebut bersumber dari 
Ibnu Abi Laila dari Bara, dan boleh jadi pula Ibnu Abi Laila menyaksikan 
peristiwa itu secara langsung dari Umar, saat dia masih sangat kecil, dan Bara' 
pun turut hadir dalam peristiwa itu. Lalu ketika Bara' menceritakan itu 
kepadanya, barulah Ibnu Abi Laila menceritakannya, meskipun kemungkinan 
ini sangat jauh dan janggal, wallahu a'lam. Lihat hadits nomor 87, 88, 128. 


Musnad Imam Ahmad — 


meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan umrah, maka beliau pun 
mengizinkannya. Beliau bersabda, “Wahai saudaraku, janganlah kau 
lupakan kami dalam do'amu.” Beliau juga bersabda setelah berada di 
Madinah, “Wahai saudaraku, sertakanlah kami dalam do'amu.” Umar 
berkata, “Alangkah aku sangat menyukai hal ini sepanjang matahari 


terbit (selama ini), karena beliau menyebutku, “Wahai saudaraku '. "ee 


3. - SA B 3.3 Pt Te. e s5. Pt 
bana 2G Pnb ARA BA ikon Gi Kaban Uidp — VAN 
Pa 8 


Web pn) RE PPN PIA maa PA 
an alus gas abi da db Ibu 
Ms Ben aon DUA JO bal IU Jab JW 

Ma YA EN Ya Uh, 633GA 


196. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. (Juga) Hajjaj berkata: Aku mendengar 
Syu'bah dari Ashim bin Ubaidillah dari Salim, dari Ibnu Umar, dari 
Umar RA, bahwa dia berkata kepada Nabi SAW, “Beritahukanlah 
tentang sesuatu yang kami lakukan, apakah pada sesuatu yang telah 
selesai darinya, (sesuatu) yang akan dimulai, atau (sesuatu) yang baru 
akan dibuat?” Beliau bersabda, “Pada sesuatu yang telah selesai 
darinya?” . Umar berkata, “Tidakkah sebaiknya kami bertawakal?” 
Beliau menjawab, “Beramalah wahai Ibnu Khaththab, semua akan 
diberikan kemudahan. Adapun orang yang termasuk golongan orang- 
orang berbahagia, dia akan bekerja untuk kebahagiaan. Dan, orang 
yang (termasuk) golongan yang sengsara, dia akan berbuat untuk 


267 Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi'). Sebab Gatadah tidak mendengar 
dari Sulaiman bin Oais Al Yasykari. Hal itu sebagaimana yang dipastikan oleh 
Bukhari dan Yahya bin Ma'in. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. Mengenai tidak 
diharamkannya biawak, masih ada dua hadits lainnya yang bersumber dari 
riwayat Abu Zubair dari Jabir, dari Umar, yang terdapat dalam Shahih Muslim 
(21115). 


— Musnad Imam Ahmad 


kesengsaraan. 8 


?. 
KS - 


.. 0 Yr. ey 03 .. 8 63 AG. mo, 
dh ai EP KE AP CA eta Cia — VAN 


.. 
“ 


A 
» 


EU ang bp gen Tin Be e- Dg. 3 
Vo CUT 019 VI 2 Anal GA 5 AN ob) Al 


Ka ore A (3 y te PAN LN TN DAA ia y - 5 o 9 Na 
AS Ia tara 33 PN PENA SPPTA BELA SIAK bagan Pan 
« LO OA AS VI Oyku Jaa ol Y 33 Tah kasa. 
e AT 2 Ia 30 2 An Take Si P Lp . 
SIP ES GBU An ed LI ME 3G As 


197. Husyaim menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan 
kepada kami dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas 
mengabarkan kepadaku, Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku 
bahwa umar bin Khaththab RA menceramahi orang-orang, kemudian dia 
mendengar Umar berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang 
mengatakan ada apa dengan hukuman rajam? Sementara di dalam kitab 
Allah hanya terdapat hukuman dera? Padahal, Rasulullah SAW pernah 
merajam, dan kami pun melakukan rajam setelahnya. Seandainya tidak 
karena (khawatir) orang-orang akan berkata atau berbicara bahwa Umar 
RA telah menambahkan pada kitab Allah sesuatu yang tidak ada 
padanya, niscaya aku akan menetapkan hukuman rajam sebagaimana 
hukuman dera itu diturunkan”? 


288 Sanadnya dha'if karena Ashim itu seorang yang lemah. Walau begitu, 
pengertian hadits tersebut telah dijelaskan pada sebagian hadits lain yang 
shahih, yaitu pada hadits nomor 184. Adapun ucapannya dalam sanad ini: “Dan 
(juga) Hajjaj, dia berkata: Aku mendengar Syu'bah.” Yang dimaksud adalah, 
Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj bin 
Muhammad Al Mashishi, dimana keduanya meriwayatkan dari Syu'bah. Yang 
pertama (Muhammad bin Ja'far) mengatakan, “Syu'bah menceritakan kepada 
kami,” dan yang kedua (Hajjaj) mengatakan, “Aku mendengar Syu'bah." 

25 Sanadnva shahih. Lihat hadits nomor 156. 


Musnad Imam Ahmad — 


£ 


Kas Oke ar an "3 Pr gann ea ep Lg Ja us 
SL Lin ena JB SES Ia 2. J3 5S) 


To On She Jaa II aa Sal ada 
£ DP o. 2 Sen lha megah En ni Pane 
mag ae lo Ml Ja, Ji "JB Cola ala Al 

198. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yazid bin 
Khumair menceritakan dari Habib bin Abid, dari Jubair bin Nufair, dari 
Ibnu Simth, bahwa dia mendatangi sebuah kawasan yang disebut 


Daumin, delapan belas mil dari Himsh. Dia kemudian melakukan shalat 
duarakaat. 


Aku (Jubair bin Nufair) berkata kepadanya, “Apakah engkau 
melakukan shalat dua rakaat?” Dia menjawab, “Aku pernah melihat 
Umar bin Khaththab shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah. Aku lalu 
bertanya kepadanya, dan dia menjawab, “Sesungguhnya aku hanya 
mengerjakan sesuai yang aku lihat dari Rasulullah SAW —atau Umar 
berkata, “Rasulullah telah melakukan itu.””? 


KIA Il SID ae Je 3 Ja ui Axa Ju) — yaa 


WA ya AA pg Ie Me Uk 
me Dela 2 Dan an aa 


- Id 


- 


Ta "1 Oa se Eh Te La GAN PA 5 uda 


210 Sanadnya shahih. Khumari —dengan dhamah pada huruf khaa”. Ibnu Simth 
adalah Syurahbil bin Simth Al Kindi. Dia termasuk senior, namun statusnya 
sebagai sahabat masih diperselisihkan. 


— Musnad Imam Ahmad 


An IA Ol ae Sih Ca LG sn AI Lan AL Im datar 
Paku Ab 8 Anh ala Io 

199. (Ahmad bin Hanbal) berkata: Aku membacakan kepada 
Abdurrahman bin Mahdiy: Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Seorang lelaki yang 
termasuk bagian dari para sahabat Rasulullah masuk ke dalam masjid 
pada hari Jum'at, sementara Umar bin Khaththab RA sedang 
menceramahi orang-orang. Umar kemudian berkata, “Jam berapakah ini?” 
Lelaki itu menjawab, “Wahai Amirul Muknimin, aku (baru) kembali dari 
pasar, kemudian aku mendengar seruan |Azan) dan aku tidak lebih dari 
(sekedar) berwudhu.” Umar RA berkata, “Wudhu juga, padahal engkau 


tahu bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mandi?.””! 


PAR IP Oh di PIA Ge PEN KE Kia» 
AA AO TARI drag RA na SANA P3 Bea 0... 9. o- 
Denah Y OS PAI OS JB ES Gn) labil op GAS 6 O yag 
Daan Oa. 4 . 85 03 £ : sa ag 3 ea e 
3 7. 20 . 2 " na 7. hg p$ 
LES adlai ol J3 pub 
200. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari Amr bin Maimun, dari Umar bin Khaththab RA, dia 
berkata, “Orang-orang musyrik tidak bertolak dari Jam' (Muzdalifah) 
hingga matahari terbit di atas Tsabir, lalu Rasulullah menyalahi mereka 
dan beliau bertolak sebelum matahari terbit.””? 


& 2 Para 4 £ 

cam SD sah PA AU SGP AE Ca YAA 

0. 3g so 2 na Sen Ya IP sat NA as... 

21 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 91. 

272 Sanadnya shahih. Abu Ishag adalah As-Subai'i. Amr bin Maimum adalah Al 
Audi. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 85 disertai 
dengan adanya penambahan dan pengurangan. Tsabir —dengan fathah huruf 
Isaa' - adalah sebuah gunung yang terletak di antara Mekkah dan Arafah. 


Musnad Imam Ahmad — 


2... 2 . or A, 2, y, 7 3. 

Baja Ia AN 33 ea Aan HA ale de & Im) 
201. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitahukan kepada kami, Abu Zubair menceritakan kepadaku 
bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Umar bin Khaththab 
RA mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya aku akan mengusir umat Yahudi dan 


Nashrani dari Jazirah Arab, hingga aku tidak akan menyisakan kecuali 
umat Islam.” 


#0. » Negn 219 Pt 
£ 


ah 2 ba PA op Jaka WA BA AP aa NN 
Jas Sa 3 La pa ba yah seh ai ab 3 al 
dy AA ag ab Aa ag AN MEA La 


NG ata Tana & P5 Sd Hi 3 pa) Uas A “J3 fo-ka AL 
2 set Cal Sa Pee te babenpask 
23 . 25 - Papa 
AG OS eh ale WI 0 of la 3 Sa 
0 3 
"jeslh 
202. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ketika Umar bin 
Khaththab RA sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jumat, 
seorang lelaki yang termasuk dari golongan sahabat Nabi masuk, 
kemudian Umar memanggilnya, “Jam berapa ini?” Lelaki itu menjawab, 
“Hari ini aku sibuk dan tidak kembali kepada keluargaku, hingga aku 
mendengar seruan Jazan). Aku tidak melakukan yang lebih dari 
berwudhu.” Umar RA berkata, “Wudhu juga, padahal kalian telah 


mengetahui —di tempat yang lain: engkau telah mengetahui— bahwa 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi?” 


2 Sanadnya shahih. 
24 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan hadits nomor 199. 


— Musnad Imam Ahmad 


LI Abu Ia AS JET ES AN DS AT JURI Lang Abs 
Po ga Sg SU laa Sh aJ eh db 
Sb At na II IE Oa DB AJ 
Tae aah de Ih Ja IE anta Tb bi 


ah ia OP Irama & 2 0. & 5 5 Pe RAR Pak 
2JB LOG Y) Andl JS YAI II M3 LAI Pb 
i £ s0. 2 ta N NA PEN TA e- “£ Dan 
“ya Y) Td Ja Y2LY ada Ur P3 


203. Hasyim bin Abul Oasim menceritakan kepada kami, Ikrimah — 
yakni Ibnu Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi Abu 
Zumail menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Abbas 
menceritakan kepadaku, Umar bin Khaththab RA cerita kepadaku, dia 
berkata: Ketika hari Khaibar tiba, sekelompok orang dari para sahabat 
Nabi menghadap dan berkata, “Si fulan syahid, si fulan syahid,” hingga 
mereka bertemu dengan seorang lelaki, kemudian mereka berkata, “Si 
fulan syahid.” Rasulullah SAW lalu bersabda, “Tidak, sesungguhnya aku 
melihatnya berada di neraka karena sebuah jubah yang dia sembunyikan 
(barang hasil rampasan perang yang dia sembunyikan sebelum dibagi- 
bagikan) atau mantel.” Rasulullah lalu bersabda, “Wahai Ibnu 
Khaththab, pergilah, dan serulah manusia bahwa sesungguhnya tidak 
akan masuk surga, kecuali orang-orang yang beriman.” 


Umar berkata, “Aku pun lalu keluar dan menyeru, “Sesungguhnya 


tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang beriman”. 


275 Sanadnya shahih. Ikrimah adalah Amar Al Ajali. Dia adalah seorang tsigah. 
Namun Ibnu Hazm melakukan hal aneh dimana dia menilai dha'if hadits 
tersebut, bahkan terkadang dia menudingnya sebagai hadits maudhu' dalam Al 
Ahkam (6/24), dan aku telah memberikan bantahan terhadapnya di sana. Simak 
bin Walid Al Hanafi adalah Abu Zumai —dengan dhamah pada huruf zay-, dia 
seorang yang fsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
5 - . 3. Y 19 


aa SP 3S Bis hg BAG ES — Ya 
S9) Bah LA 2G ha SER ia 
Aa Pa Ab IA Aa Op DAA PA 


SA Pa PA C s0. 


AI G3 HP Gp Uno GA Hn bla 
na at IS OP ee Gi sa A33 


L 3... en at 


dala dag AA ga Op Gata J ati Pan 


dis An Io Ia JBS SE Karna G3 G3 
LE 


3 di 3 Am AAN 1 ap Pa atas 
ae S3, Te VI :Je LoL sada AE Uu 


204. Abdullah bin Yazid Feselakan kepada kami, Daud —yakni 
Ibnu Abi Al Furat— menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad Ad-Dili, dia berkata, 
“Aku datang ke Madinah, dan di sana tengah mewabah suatu penyakit, 
mereka mati secara mengerikan. Aku tengah menghadap Umar bin 
Khaththab RA, lalu satu jenazah melintasinya. Jenazah itu kemudian 
disanjung dengan kebaikan. Umar berkata, “Wajib.” Jenazah yang kedua 
kemudian melintas, dan jenazah itu pun disanjung dengan kebaikan. 
Umar RA berkata, “Wajib.” Jenazah yang ketiga kemudian melintas, dan 
dia disanjung dengan keburukan. Umar RA berkata, “Wajib.” Aku 
berkata, “Apa yang wajib, wahai Amirul Mukminin?” Umar RA 
menjawab, “Aku mengatakan sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah 
SAW, “Orang Muslim manapun yang (apabila) empat orang bersaksi 
untuknya dengan kebaikan, maka Allah akan memasukannya ke dalam 


,” 


surga 


Abu Al Aswad berkata, “Kami berkata, “Atau tiga (orang)? Umar 
menjawab, “Atau tiga (orang).' Kami berkata, “Atau dua (orang)? Umar 
menjawab, “Atau dua (orang). Dan kami tidak menanyakan kepadanya 


— Musnad Imam Ahmad 


perihal satu orang.” 


4 0 Jegr ... aan Pp .. 8 o- E 5 

SE RN GE A3 Kab ami AS pl Uas — Yo 
Saga - 2 Bag Lah Pan ap: 3g NA ash ey LL 00 2. 
PS paman HO Heiaendl mena UI Gran dil Iya 2g Up ML IS pa 
2 2, Hata sa 4 25, Sang . £. 5 PN La o- A - 2 2 33 Naa 
MIA mag Ae io Al 3 paman M1 Sih MP nh MS 


. - ae. 3 P N 2... 38 ag 7 
Cats yA BUS SE ASP BA Ie DE RN 
Nag Ta Pe 
Ula HP 
205. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Haywah 
menceritakan kepada kami, Bakar bin Amru mengabarkan kepadaku 
bahwa dia mendengar Abdullah bin Hubairah mengatakan, dia 
mendengar Abu Tamim Al Jaisyani mengatakan, dia mendengar Umar 
bin Khaththab RA mengatakan bahwa dirinya mendengar Nabi Allah 
bersabda, “Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar- 
benar tawakal kepada-Nya, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada 
kalian sebagaimana Dia memberikan rizki kepada seekor burung, dia 
pergi pada pagi hari dengan perut yang kosong dan kembali pada sore 
hari dengan perut yang penuh.” 


P 
PA 


8. & z 2 - 3. .. o- Aa 
Taha Ayi ai aa PA PALI AS yi ba — YM 
TN An F 2 Ta e Pagar -y 2 o » .. - 3. aa 
serah Dean Ga GP AP ie ajh Gi pa UP Aa cie 
0 Ja. A, 2... Lai 0.3 0 - Teo 0. $ 33 : apa 2. .. 
PI ge) MEA oh at RA BPA ah 


sj 
- 


27 Sanadnya shahih. Abdullah bin Yazid adalah Al Mugri. Abdullah bin Buraidah 
—dengan dhamah ba (yang bertitik satu), kemudian huruf raa'. Sementara dalam 
(c) tertera: “Yazid” bukan “Buraidah". Itu adalah keliru. Hadits tersebut 
merupakan pengulangan dari hadits nomor 139. 

27 Sanadnya shahih. Abu Abdurrahman adalah Abdullah bin Yazid Al Mugri. 
Haywah adalah Ibnu Syuraih. Bakar bin Amru adalah Al Ma'aifir Al Mashri. 
Abu Tamim Al Jaisyani adalah Abdullah bin Malik bin Abu Al Asham Ar- 
Ra'ini, dan ia berasa! dari Yaman. Dia hijrah pada masa kekhalifahan Umar dan 
turut serta dalam penaklukar kota Mekkah dan wafat sejak lama. 


Musnad Imam Ahmad — 1381 


Tina .. 3 LG Lam PN . : LN ae ag 2 25 5 
IG) eka Yg ATI JA IG Y 2JU PL le db 
8 Pa Dara A4 ', 1 : Pd 0 “4. .. 5 a- : 

(ay Ale AN lo A1 Iya Semata ai 

206. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id bin 

Ayyub cerita kepadaku, Atha bin Dinar menceritakan kepadaku dari 

Hakim bin Syarik Al Hudzali, dari Yahya bin Maimun Al Hadhrami, dari 

Rabi'ah Al Jurasyi, dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khaththab, dari 

Nabi SAW, dia bersabda, “Janganlah kalian menemani orang-orang 

yang mengingkari takdir Allah dalam berbagai persoalan, dan janganlah 
(pula) kalian membuka pembicaraan kepada mereka.” 


Suatu ketika Abdurrahman berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAN bersabda.” 


2 rd 
Pena .19 - 
(3 3 


3 5. 
HL Ing PA WAH sma Op Ha Ci — Y.V 


. 03 .—- 03 co. - 


. PJ ... z Jaa . 
PB PP PN AH AI an IG bg KI 
Lp BS pa Jia la 3 Ab ap IA yA 

. Pee . , £ 2 RNE3 PNS » $$ Pan 5 
Ag Ala uk Sl Sya) Ong US aa Ll "JW 3 

207. Hasyim bin Gasim menceritakan: kepada -kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Khumair Al Hamdani Abu 


Umar, dia berkata: Aku mendengar Habib bin Ubaid menceritakan dari 
Jubair bin Nufair, dari Ibnu Simth: 


Bahwa dia keluar bersama Umar ke Dzul Hulaifah, kemudian Umar 


28 Sanadnya shahih. 
Sa'id bin Abu Ayyub: ditetapkan dalam (cg): “Sa'id bin Ayyub.” Itu adalah 
keliru. 
Atha' bin Dinar: dia telah dijelaskan pada hadits nomor 146. 
Hakim bin Syarik Al Hudzali: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsugat, namun Abu hatim tidak mengetahuinya. Yahya bin Maimun Al 
Hadhrami: seorang tabi'in yang Isigah. 
Rabi'ah bin Amru atau Ibnu Harts atau Ibnu Al Ghaz Al Jurasyi —dengan 
dhamah pada huruf jiim dan fathah raa -: dia seorang yang tsigah. Menurut satu 
pendapat dia adalah seorang sahabat. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu 
Daud 4/356 dari Imam Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


melakukan shalat dua raka'at, maka aku pun (Ibnu Simth) 
menanyakannya tentang hal itu, dan dia menjawab, “Aku hanya 
melakukan sesuai yang aku lihat pada Rasulullah SAW .”29 


Na ana Aa 5 il z3 At Pr Aa A 
AA 2. 3-3 & 2 0 0-2 Kat 
Ia Ae Sa Ja Aa Kan appa 
Gea oo Ta 
A jau Kau Spa Bp GS Sd as, (Lg as ap" 
dal he dag Bg Sa ta Pata daa Ja 
5 Ca sa SA 0 Oa (3 Si GA) G3 laa eri) 
ng P1 Tata Yu sad PIP SL, jai 
Fe £, gan Niaga mnt San : & s0. 
Hap bg Rb) KONG an ha SA 


ON Gam Up BI MAS DUS ah J8 Maa aa 
FS mas 5 D3) Haa EA Ig as, 
12 6 dad, 2 So UB Gp KA ya He (Sah 
SS) OA Ha aa SE Oa H3 (3 GS (ag 
Hn Gp pb d3 Ke daba dada Ban Dn peta 
OI Ea Dp AU Ta DIA JB 
at Bp ba Gil DOK HA aa SU Ol Ph 

So Ne utas OOP KG mata AW La 


“ 


29 Sanadnya shahih. Hadits tersebut ringkasan dari hadits nomor 198. 
Abu Umar adalah kunyah (julukan seseorang dari sisi kerturunan) untuk Yazid 
bin Khumair. Sementara dalam (&) ditetapkan: “Dari Yazid bin Khumair Al 
Hamdani, dari Ibnu Umar RA.” Itu adalah kekeliruan yang janggal. Kami 
memperbaikinya dari (2) .dan (&) 


Musnad Imam Ahmad — 


Ke Ae uu Ag 3 Yu ts SI IG si Ga 
Hb ja PA GP Ob ia KAU cl 3 
. Ie Pn Ie Je. 


LS Ia KAS G3 F3 Ab Upah Jak DRA op) UG , 
SEP OA Gay Nda gha di tojah sel 


“ 


“, 


Le ba ea Ulama 
at ab sela | Ha I2G eU Par PAT CI Ke 1 Ju 
Ah : Aa PIA ting Paha 
S DAU Ls AI da IA 25 35 Les AB 
2. IL ANA Ceng up to LA UKI U glei 
pa ag AJ IG UI LG 1 
mn ola La Si Sala He 23 3 sa up SAN de 
NN TN NA Aj Kp 
ta Kah Gan Aria DE APN 9 Pi 
JA sa ia ee aa SA Bata 3 si 
Ba Aa pp Ai Ng Uh 
al eta SEM Ko Ang dian PD aa 
ui ki Ig Any JP (MN JL Hara tina eU) 
aa san 2 (an 2 BG Tanah Sol ed 


208. Abu Nuh Ourad menceritakan kepada Pa Ikrimah bin 
“Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi Abu Zumail 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, Umar 
bin Khaththab menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika hari perang 
Badar tiba, Nabi SAW menatap para sahabatnya yang berjumlah tiga 


— Musnad Imam Ahmad 


ratus orang dan sekian. Beliau kemudian menatap kaum musyrikin yang 
berjumlah lebih dari seribu orang. Beliau lalu menghadap Oiblat dan 
menengadahkan kedua tangannya, sementara pada (tubuh)nya terdapat 
selendang dan kainnya. Beliau kemudian berdo'a, “Ya Allah, manakah 
sesuatu yang telah Engkau janjikan kepadaku? Ya Allah, tunaikanlah 
apa yang telah Engkau janjikan kepadaku! Ya Allah, sesungguhnya jika 
Engkau menghancurkan kelompok kaum (muslimin) ini, niscaya Engkau 


,. 


tidak akan disembah di muka bumi untuk selama-lamanya'. 


Umar berkata, “Tidak henti-hentinya beliau memohon pertolongan 
kepada Tuhannya, hingga selendangnya terjatuh. Abu Bakar kemudian 
mendatangi beliau dan mengambil selendangnya, lalu mengembalikan 
(selendang itu) kepada beliau. Dia kemudian berada di belakang beliau 
dan berkata, “Wahai Nabi Allah, cukuplah mohon pertolonganmu kepada 
Tuhanmu. Sesungguhnya Dia akan menunaikan apa yang telah Dia 
janjikan kepadamu.' Allah kemudian menurunkan (ayat): Ingatlah), 
ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu 
diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan 
bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut- 
turut.” (Os. Al Anfaal (8): 9) Ketika hari itu tiba dan mereka telah 
bertemu, Allah mengalahkan kaum musyrikin, dan dari (pihak) mereka 
terbunuh tujuh puluh orang laki-laki, dan tujuh puluh orang laki-laki 
(lainnya) ditawan. Rasulullah kemudian berwusyawarah dengan. Abu 
bakar', Ali dan Umar. Abu Bakar berkata, “Wahai Nabi Allah, mereka 
adalah anak-anak paman, keluarga besar, dan saudara-saudara. 
Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau mengambil tebusan dari 
mereka. Dengan demikian, apa yang kita ambil dari mereka akan menjadi 
kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir (itu), dan boleh jadi Allah akan 
memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka menjadi 
penopang/kekuatan bagi kita.” Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana 
pendapatmu wahai Ibnu Khaththab?' Aku menjawab, “Demi Allah, aku 
tidak sependapat dengan Abu Bakar RA. Namun aku berpendapat agar 
engkau menguasakan si fulan kepadaku —salah seorang kerabat Umar- 
supaya aku dapat memenggal lehernya, menguasakan Ugail kepada Ali 
supaya dia dapat memenggal lehernya, dan menguasakan si fulan kepada 
Hamzah -salah seorang kerabat Hamzah- supaya dia dapat memenggal 
lehernya, sehingga Allah tahu bahwa di dalam hati kita tidak ada 
kecenderungan (kasih sayang) terhadap kaum musyrikin (itu). Mereka 


Musnad Imam Ahmad — 


adalah para pemberani dan pemuka orang-orang kafir itu, sekaligus para 
pemimpin mereka. Rasulullah kemudian menyukai apa yang Abu Bakar 
katakan, dan tidak menginginkan apa yang aku katakan. Beliau hendak 
mengambil tebusan dari (pihak) mereka.” 


Keesokan harinya, Umar RA berkata, “Pada pagi hari aku 
mendatangi Nabi SAW, ternyata beliau sedang duduk bersama Abu 
Bakar dan keduanya sedang menangis. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
kabarkanlah kepadaku apa yang membuatmu dan sahabatmu menangis. 
Jika aku menemukan (sesuatu) yang membuat menangis, maka aku akan 
menangis. (Namun) jika tidak menemukan (sesuatu) yang membuat 
menangis, maka aku akan menangis karena tangisan kalian berdua.” 


Umar berkata, “Nabi SAW bersabda, '(Pendapat) yang sahabatmu 
tawarkan kepadaku, yaitu tentang (meminta) tebusan. Sesungguhnya 
telah diperlihatkan kepadaku siksaan (terhadap) kalian yang lebih dekat 
daripada pohon ini, (padahal pohon ini adalah) pohon yang dekat.' 
Allah kemudian menurunkan (ayat): “Tidak patut, bagi seorang Nabi 
mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka 
bumi,” (Os. Al Anfaal (8): 67) sampai firman Allah, “Kalau sekiranya 
tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu akan 
ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil,” (Os. Al 
Anfaal (91: 68) yaitu berupa (harta) tebusan. Allah kemudian 
menghalalkan harta rampasan perang kepada mereka. Ketika perang 
Uhud terjadi setahun kemudian, mereka dihukum karena sesuatu yang 
mereka perbuat pada perang Badar, yaitu karena mereka mengambil 
(harta) tebusan. Dari pihak mereka terbunuh tujuh puluh orang, 
sedangkan para sahabat Nabi melarikan diri dengan meninggalkan Nabi, 
dan tulang tangan dan kakinya patah, batok kepalanya bocor, dan darah 
mengalir ke wajahnya. Allah kemudian menurunkan (ayat): "Dan 
mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), 
padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh- 
musuhmu (pada peperangan Badar) sampai akhir ayat.” (Os. Ali Imraan 


— Musnad Imam Ahmad 


(3): 165) Karena kalian mengambil (harta) tebusan.” 


ai peak ia PA MU ME — YA 


at. A, 2 , ? ? 2 - 2 .- 4, ud . . . F . .. . 
AE ok II Ih HS JUS Go) Ab 3 ps Ip 
PN ANAK KARET PE KA 2 COLD ar pg NP YP 
La 2JB AE 3 LA SU gk UP IS IN ih lah 
Pa ? ot. A, 3 TN -" Bo... ... " . £ pa PJ . . Prana ar £ " 5 2 
1 pngen Pn ram” TI. CL note BIL art ea 
DG ol tah Lihah alel, LSP :JE Be 3 OA LX 
Ie3 aa 3. 2 


Lan Oh GA GP Gan db Tp Y Up 


P5 SI 2 Pa KP “3 JW :Ju ane 5 Nek #5 ut, 
Ea USS aa uh oh ea 
Mb 3 aa Ba ud ab ah 


209. Abu Nuh menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya yaitu Umar 
bin Khaththab RA, dia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW 
dalam suatu perjalanan, lalu aku bertanya kepada beliau tentang sesuatu 
sebanyak tiga kali, (namun) beliau tidak memberikan jawaban kepadaku. 
Aku berkata dalam diriku, “Celakalah kau, wahai Ibnu Khaththab, engkau 


20 Sanadnya shahih. Ourad —dengan dhamah pada huruf Gaaf dan Raa' tanpa 
tasydid- bernama Abdurrahman bin Ghazwan. Dia ia tsigah. Namun sebagiah 
ahlul hadits mempersoalkannya karena sesuatu yang tidak membuatnya tercela. 
Yang mengherankan adalah, Daruguthni menilainya (sigah seperti yang 
dinyatakan dalam At-Tahdzib, namun dia berkata dalam As-Sunan 161, “Ourad 
adalah seorang syaikh yang tidak diketahui." 

Hadits tersebut dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya dari Al Musnad (4/19- 
19), dan dia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, 
Tirmidzi, Ibnu Juraij, dan Ibnu Mardawih dari beberapa jalur dari Ikrimah bin 
Ammar. Hadits itu dinilai shahih oleh Ali bin Al Madini dan At-Tirmidzi. Ali 
bin Al Madini dan At-Tirmidzi berkata, “(Hadits) itu tidak diketahui kecuali 
dari hadits Ikrimah bin Ammar Al Yamani." 

Hadits itu dikutip juga oleh Ibnu Katsir (2/285-286) dari jalur Ibnu Abi Hatim, 
dari Abu bakar bin Abu Syaibah, dari Ourad secara ringkas. 


Musnad Imam Ahmad — 


telah:mendesak kepada Rasulullah sebanyak tiga kali, (namun) beliau 
tidak memberikan jawaban kepadamu.' Aku kemudian menunggang 
kendaraanku, lalu berangkat karena kuatir akan turun sesuatu tentang 
diriku. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang penyeru yang menyeru. 
“Wahai Umar, dimana Umar? Aku lalu kembali, dan aku menduga 
bahwa ada sesuatu yang turun untukku. Nabi SAW kemudian bersabda, 
"Semalam telah turun kepadaku sebuah surah yang lebih aku sukai 
daripada dunia dan isinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepadamu kemenangan yang nyata. supaya Allah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang...” 
(Os. Al Fath (48): 1 r 


PP SEA ap Op, Te 
RA go) wabah Gb JI AKA AI Pb yi gaya 
VI Serai pia cet :JU 5 (il Sd ss rap ANT alala 


P) 


naa Lanang ea ya Jl Ol Lang 
Salat IU JS 5 ti yen Ji Ya PS, IN g GA Ara 


d5 1G anu ran Aa Bi ag ab Oya ci 


. 


aah tt, -J6 kara SA -JU js JG L5 "3 ui, s! JS 


281  Sanadnya shahih. Hadits tersebut dikutip oleh Ibnu'Katsir dalam A4t-Tafsir dari 
" Al Musnad 7/517 dan dia berkata, “Hadits itu “diriwayatkan oleh Bukhari, 
“Tirmidzi, dan Nasa'i dari jalur Malik. Ali bin Al Madini berkata, “Ini adalah 

sanad yang baik dari orang-orang Madinah. Kami tidak menemukan sanad itu 
kecuali hanya pada mereka”.” 

Adapun perkataan Umar Nazarta Rasulallah, maknanya adalah engkau telah 
mendesaknya dalam permasalahan itu dengan sebuah desakan, namun dia 
mendidikmu dengan diamnya, dan tidak memberikan jawaban kepadamu. 
Dikatakan, Fulanun Ia Yu'thi hatta Yuzara (Si fulan tidak mau memberi, hingga 
dia didesak.) Demikianlah yang dikatakan dalam An-Nihayah: Adapun riwayat 
Ibnu Katsir, itu adalah: Alhahta kararta ala Rasulullah Sa an mendesak 
Rasulullah secara berulang kali).” 


— Musnad Imam Ahmad 


2 L - 5. Pn P Bae aa 
pke LE — WC LS Ol dB aa, dl Jai J8 Tara 
Hae Gasal as AG 
210. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Musa bin Thalhah, 
dari Ibnu Al Hautakiyah, dia berkata, “Umar diberikan makanan, lalu dia 
mengundang seorang lelaki untuk datang kepadanya. Lelaki itu berkata, 
“Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Umar kemudian bertanya, “Puasa 
apa yang engkau lakukan? Seandainya tidak karena aku tidak suka 
menambahkan atau mengurangi, niscaya aku akan menceritakan sebuah 
hadits Nabi kepada kalian saat beliau didatangi oleh seorang lelaki Arab 
yang membawa kelinci.” Akan tetapi mereka mengirim (utusan untuk 
memanggil Ammar). Ketika Ammar datang, Umar berkata, “Apakah 
engkau menyaksikan saat seorang Arab datang kepada Nabi sambil 
membawa kelinci? Ammar menjawab, "Ya. Ammar meneruskan, 
“Sesungguhnya aku melihat ada darah pada kelinci itu. Beliau kemudian 
bersabda, “Makanlah kelinci itu oleh kalian!” Orang Arab itu menjawab, 
“Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Beliau bertanya, “Puasa apa yang 
sedang engkau lakukan.” Dia menjawab, “(Puasa) awal bulan dan 
akhirnya.” Beliau bersabda, “Jika kau ingin berpuasa, maka berpuasalah 


(pada) tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas”. Bni 


Aa Gp Sama Ga Jas AE 3 ME IA 

A L 4 FA Ka . ..oci 2 .... 

AN 2g Abdi AE Tema 106 IRI oi Ga Up TAS Ugal 
eng Gi pe Ha SE YIAN op Bypon P PE UP 


g 2... 03 2... 
ES Cab jas JW EN Baja Hb ad dm te 
yag d0. .. 2 AP Pa ore A, "5 y “ 1 0 
SI Ola £ YI BI alay ae Ml ato WI Iga) Kuan 


282 Sanadnya dha'if. Hakim bin Jubair Al Asadi: dia dianggap dha'if oleh Ahmad, 
Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan yang lainnya. Al Mas'udi adalah Abdurrahman bin 
Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Al Hautakiyah adalah Yazid bin Al 
Hautakiyah At-Tamimi, salah seorang paman Musa bin Thalhah bin Ubaidillah 
dari pihak ibunya. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsugat. Dalam hadits 
tersebut terdapat kekacauan pada Musa bin Thalhah. Oleh karena itulah An- 
Nasa'i meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Al Hautakiyah dari Abu Dzar, 
dan dia juga meriwayatkannya dari beberapa jalur yang lain (1/328/329). 


Musnad Imam Ahmad — 


Bana USA AGAN HB AE JB PL KEP Barjad 


SAS Hen NASA 2 JUS SIA Le MAA ca NS 
211. Abu Nadhr menceritakan kepada kami, Abu Ugail 
menceritakan kepada kami, Mujalid bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Amir mengabarkan kepada kami dari Masrug bin Ajda', dia berkata, 
“Aku bertemu dengan Umar bin Khaththab RA, lalu dia bertanya 
kepadaku, “Siapa engkau?” Aku menjawab, “Masrug bin Ajda”.' Dia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ajda' 
adalah setan. Akan tetapi engkau adalah Masrug bin Abdurrahman.” 


Amir berkata, “Aku melihat Masrug bin Ajda tertulis dalam diwan: 


“Masrug bin Abdurrahman”. Aku berkata, “Apa ini? Dia menjawab, “Ini 


(adalah nama) yang diberikan Umar kepadaku?” 


Pa So Sao 9 


Tani akan SE kang SAN Aoa (rame Dont AS YAN 
Manna Ha ai 2 On Pe ag £ 3 eno .3 - 
IP) MA aa Pal PA AR YA ESAI 8 
22 £ 9 NG PAN UP LA A3 $ az NX 8, 8 53 8 o- 
M6 VI H2 IS Abg ae lo ol es 
212. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Zuhri, dari 
Muharrar bin Abu Hurairah, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab RA, 


bahwa Nabi SAW melarang “azal pada (wanita) merdeka kecuali dengan 
izinnya. 


283 Sanadnya hasan. Mujalid bin Sa'id. Dia adalah orang yang jujur, namun 


mereka mempersoalkan hapalannya. Abu Ugail adalah Abdullah bin Ugail Ats- 
Tsagafi. Dia seorang yang tsigah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud 
(4/444-4445) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hasyim bin Oasim, yaitu 
Abu Nadhr. 

284 Sanadnya shahih. Muharrar bin Abu Hurairah: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Ats-Tsugat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/304) dari 
Hasan Al Khalal, dari Ishag bin Isa. Hadits tersebut diriwayatkan oleh pemilik 
kitab 4z-Zawa'id karena adanya Lahi'ah, padahal menurut kami Ibnu Lahi'ah 
itu Isigah. Lihat Al! Muntaga 3639. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pa Ea IG AE 3 MN AG ae pl Bb — YAY 


Ke Ha Ba An ah 8 0. - aa #0. co F o 0-0. 0... 
AN Io ia US AI EA NTP ABI iki Y Jaa FI Naa 
| 5 S i 2 91 7“ sa ai eta 2 na 

HP eng ads Dl due 

213. Abu Amir Abdul Mulk bin Amar menceritakan kepada kami, 

dia berkata, Hisyam -—yakni Ibnu Sa'd- menceritakan kepada kami dari 
Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata, “Aku mendengar Umar RA 
berkata, “Seandainya aku dapat hidup hingga tahun depan ini, tidak akan 
dibuka suatu perkampungan untuk orang-orang kecuali aku akan 


membagi-bagikannya di antara mereka, sebagaimana Rasulullah SAW 
pernah membagi-bagikan Khaibar.”25 


Peta oo Jo 26. 3 ih 


Ima 1 Jah AS GAN AE 7 ISA Gl — YM 
Ie PES BEN RPP Pi 
IE la Ta Ig UR a33 Ta an ap di da 
Te de Ako AD La sp SL ab y 
214. Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada 
kami, Isra'il menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari 


Ibnu Abbas, dari Umar, dia berkata, “Aku pernah bersama Nabi SAW 
dalam sebuah peperangan, lalu aku bersumpah, “Tidak, demi bapakku”. 


285 Sanadnya shahih. Hisyam bin Sa'd adalah Al Madani Al Ourasyi. Dia adalah 

seorang yang sangat jujur, namun sebagian Ahlul Hadits menganggapnya 
dha'if, Walau begitu, Abu Daud berkata, “Hisyam bin Sa'd adalah orang yang 
terkuat (riwayatnya) pada Zaid bin Aslam.” Kami lebih mengunggulkan 
pendapat ini, sebab Bukhari mensifatinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/200) 
sebagai “anak yatim Zaid bin Aslam”. Oleh karena itulah haditsnya lebih layak 
untuk dipelihara. 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam Al-Kharaj nomor 106 
dengan tahkik dari kami, dari Ibnu Mubarak, dari Hisyam bin Sa'd. Hadits 
tersebut dia riwayatkan juga dari Abdullah bin Idris, dari Hamid Al Fagi, dari 
Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik. Sementara Bukhari meriwayatkan dari 
jalur Malik, sebagaimana telah kami jelaskan di sana. Lihat hadits nomor 284. 


Musnad Imam Ahmad — 


Seorang lelaki kemudian berbisik kepadaku dari arah belakang. Dia 
berkata, Janganlah engkau bersumpah dengan (nama) bapak-bapak 
kalian.' Ternyata lelaki itu adalah Nabi SAW.”26 


». 0. 03 o- 2 ea Pn o- ....i Pa 
Ae MIN AP ON EN sn KA ABS — yo 


Li B8. e “A4 Lae ba 0 2. PTS .- A, - ng ..I - 
SA La YA AB Op uas Ld JG ERD oh ab Ui 
SA nj ip MN, 

215. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Umar RA, dia 
berkata, “Seandainya aku hidup, jika Allah menghendaki, niscaya aku 


akan benar-benar mengusir kaum Yahudi dan Nashrani dari Jazirah 
Arab.”?287 


He Un Ha 345 A33 on Ea — yan 

sea dab Jo Uh Wb plg aan 
216. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami dari “Ashim bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari 


Umar, dia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap 
kedua khugg.”2 


286 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
116. 

27 Sanadnya shahih. Abu Ahmad Az-Zubairi adalah Muhammad bin Abdullah bin 
Zubair bin Amr bin Dirham Al Asadi. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini 
mauguf. Di atas telah dikemukakan hadits yang marfu', yaitu pada hadits nomor 
201. Nanti juga akan dikemukakan hadits yang marfu” pada hadits nomor 219. 

288 Sanadnya dha'if, karena terputus (Mungathi'). Sebab Ubaidillah bin “Ashim bin 
Umar itu orang yang terlahir belakangan, dan dia hanya meriwayatkan dari para 
tabi'in. Juga karena puteranya, yaitu “Ashim, yang lemah. Hadits tersebut 
merupakan ringkasan dari hadits nomor 128. Lihat hadits nomor 88 dan 193. 


—— Musnad Imam Ahmad 


- - 
.. 219 - n1G 


“8 . . & - e SAYA 
UD ES 35 j1 595 GOKIL Gib — YAV 
PT THN IN SNN TU so? o & 0 ..- LI Td 0 - .. 
La Dg AND ip ore A ke Y - PAN Na IN SG 2 Tar A, 
Wa ig al le Syah Oh Jai Ah Has 5 
2 5 . TP ha . 5 - Haa # En. sh 7 2 .. 2. .. . Gea 
Ja Demlagh pln AN Bp Ja Oa pegal Ana SN dmna 


Sa H Pe 202 Eee 5 Ao, SEL aa 
dala ws aa  Ojkar Ly Sya Kl ab 4 
asn 


2... 


217. Sulaiman bin Daud Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Sallam —yakni Abul "Ahwash- menceritakan kepada kami dari Simak bin 
Harb, dari Sayar bin Ma'rur, dia berkata, “Aku mendengar Umar 
berkhutbah, dan dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW yang 
membangun masjid ini dan kami, kaum Muhajirin dan Anshar, (turut) 
bersamanya. Apabila desak-desakan semakin kuat, maka hendaklah 
seorang lelaki bersujud di atas punggung saudaranya. Beliau melihat 
suatu kaum yang shalat di jalanan, maka beliau bersabda, “Shalatlah 
kalian di dalam masjid”. 


289 Sanadnya shahih. Sayar bin Ma'rur At-Tamimi Al Muzani: dia disebutkan oleh 

Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugaat. Ibnu Al Madini berkata, “Dia itu orang yang 
tidak diketahui” Ayahnya adalah Al Ma'rur —dengan huruf ain yang tidak 
bertasydid, namun Adz-Dzhahabi menetapkannya dalam Al! Musytabih (44 dan 
492) dengan huruf memakain titik (Al-Maghrur) dan dia juga meriwayatkan 
sebuah pendapat yang menyatakan tidak memakai titik (Al Ma'rur). 
Al Hafizh berkata dalam Al-Lisan (3/130-131), “Ibnu Ma'in meriwayatkan 
sebuah pendapat bahwa huruf ain pada (nama) ayahnya adalah dengan 
menggunakan titik (&), dan aku tidak tahu darimana dia mengambil riwayat 
itu.” 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
Pn Joe - 


3 og Fe ng 2 Ane. TI tan - 
La MEA EL Koma pad al Gas ali Jah ISI SU cah Ah 


It Aa 5, (d3 Ia US sdh daa IA Ui 
Ken je 2 


218. (Ahmad bin Hanbal berkata): Aku membacakan kepada Yahya 
bin Sa'id: Zuhair berkata: Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
Haritsah bin  Mudharrib: Bahwa dia (Haritsah bin Mudharrib) 
melaksanakan ibadah haji bersama Umar bin Khaththab, kemudian Umar 
didatangi oleh para pembesar negeri Syam. Mereka kemudian berkata, 
“Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami telah mendapatkan (ada 
harta kami) budak dan binatang. Maka ambillah dari harta kami sedekah 
yang akan menyucikan kami dan menjadi zakat bagi kami. Umar RA 
berkata, “Ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh kedua orang 


aa 


Sallam bin Ahwash adalah Salam bin Sulaim Al Hanafi Al Hafizh. Hadits 
tersebut terdapat dalam Musnad Ath-Thayalisi nomor 70 secara ringas. Ibnu 
Hazm meriwayatkan hadits itu dalam Al Muhalla (4/84) dengan sanadnya dari 
Ahmad bin Hanbal: “Abdurrrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Al Musayyib 
bin Rafi”, dari Zaid bin Wahb, dari Umar bin Khaththab, dia berkata, Jika 
panas menjadi semakin kuat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian 
sujud di atas pakaiannya, dan jika desak-desakan menjadi semakin kuat maka 
hendaklah dia sujud di atas punggung saudaranya.” Hadits ini sanadnya shahih, 
namun saya tidak menemukannya dalam Al Musnad. Aku tidak tahu apakah 
hadits ini terdapat di tempat atau di kitab yang lain dari kitab Imam Ahmad bin 
Hanbal. 


— Musnad Imam Ahmad 


sebelumku. Akan tetapi, tunggullah oleh kalian, hingga aku menanyakan 
kaum muslimin?.”29 


od #. 5-3. . 8. 8 


PA pegi ar ta NG JA) H3 Gis — Y14 


doc 


di J5 JG LIGA ga Abad aa anang Any 
Saat an IN Sa APN tia sa saga ra ade AM io 
aa at 5 


219. Rauh dan Mu'ammal menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, 
dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya aku masih hidup, niscaya aku 
akan benar-benar mengusir umat Yahudi dan Nashrani dari Jazirah 
Arab, hingga aku tidak menyisakan kecuali umat Islam'.”?! 


£ 
ge 9 £ 3 o- - . S0 Ad 3 Ka 


Ui SWA GA GK AA CAS Sp LE Bis 1 


290 Sanadnya shahih. Zuhair adalah Ibnu Mu'awiyah Al Ja'fi. Adapun ucapan 
Ahmad bin Hanbal: “Zuhair,” maksudnya adalah dia akan membacakan hadits 
kepada Yahya yang diterima oleh “Zuhair” hingga akhirnya. Maksudnya, 
Yahya meriwayatkan hadits hadits itu dari Zuhair, kemudian Ahmad 
membacakan hadits itu kepada Yahya. Ungkapan seperti ini banyak ditemukan 
dalam sanad-sanad, dan inilah yang tertera dalam (2), (8). Namun hal itu tidak 
dapat dipahami oleh penyahih (€), sehingga dia menetapkan: “Yahya bin Sa'id 
bin Zuhair.” Itu adalah keliru. 

Adapun penambahan “dari harta kami,” ungkapan itu kami tambahkan dari &. 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla (5/229) dari 
jalur Ahmad bin Hanbal, dari Yahya bin Sa'id, dari Zuhair bin Mu'awiyah. 
Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 82. Lihat hadits nomor 
113 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
201. Lihat hadits nomor 215. 


291 


Musnad Imam Ahmad — 


HA BE Yasa ep Ma ag diah AS aa 
- KY “ 1 Ia 3 2 Lg Kn ca Bs Gan 
alah aa SB ES Alat IA Do aa Cia JAN La ep 


220. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah —yakni 
Ibnu Mubarak- menceritakan kepada kami, Yunuz mengabarkan kepada 
kami dari Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid dan Ubaidillah bin Abdullah bin 
Utbah, dari Abdurrahman bin Abd, dari Umar bin Khaththab (Abdullah 
berkata: Ayahku menyampaikannya kepada Nabi SAWJ, dia berkata, 
“Barangsiapa tertinggal dari wiridannya —atau dia berkata: dari 
sebagiannya pada malam hari, lalu dia membacanya antara shalat 
Shubuh dan Zhuhur, maka seolah-olah ia telah membacanya sejak 
malam hari.” 


. ed 
9 - Pt 


8. NA Pt .. Pa 
Bia GAS AS Up LS ab 33 C3 AE — Ir 
JB Pp SE IU AE HS Ole Si da Ji AA 
7 Fi ee “ AI. 0... 2 Mug j5, 23 PPAP 
An Sana SE Ag MEA Sk daa Io 5 


. . 
ac 


Ge Lon rd or. 4 2 Ta ig PA & 0 Tatan up @ : 
Pata ng ale AN Io LA JEL En WINA Sp DAN 
Um ab en ui KATA PE ag A3, la ag Ca 


AI SA ILY Jai La Tila ola BU Oa SE, 

“. 4 F “3g “. 23 K3 ad 5 5 -. $$ F. na ta - - s 

SBB A3) dan Hong an Sai JG Us 2JB AA 
Ie 03 


P3 - 25 , Boa. ki ka s1 .... Pari si 35.1 hap” Ta FE 
Ona BIUS ca P3 GL :Jb pe lg ya ana (» cola 3 sia, Au 


GD AABa ALA Dn D APAKAN aa 3 argo PAN AN e 8 2.190 
Si Dak MY JAN IG, BAR UU Jaka Ap Ch 


22 Sanadnya shahih. Sa'ib bin Yazid adalah sahabat yang masih kecil. Ayahnya 
membawanya melaksanakan ibadah haji bersama Nabi, saat dia berusia tujuh 
tahun. Abdurrahman bin Abdu adalah Al Oariyy -dengan tasydid pada huruf ya. 
Itu adalah nisbat untuk “Oarah' —dengan fathah pada huruf raa' yang tidak 
bertasydid. Garah adalah sebuah kabilah terkenal di Judah Ar-Ramy. 

Adapun ucapan: “Abdullah berkata sampai akhir” maksudnya adalah Abdullah 
bin: Ahmad bin Hanbal. Dia meriwayatkan hadits ini secara marfu pada 
Rasulullah dan bukan mauguf pada Umar. 0 


— Musnad Imam Ahmad 


any OS Ob Gis AIA La Hila ASiah HS Dena 
- Joc elo - : “4. : Ti Sen e 2 . - Teri X, Pa Tdp 
Opa ag Dar Oya papa Fidel ey) an ah 
MA Jus at Oleh Peak dina Tb IA YEL SL 
Ha ine age drag 3 HN CA Na ai 0 ae 
st an Sm AA Ja Ep aa Vu SA cela 
Us King de Ko Ip JB Ieas S Ne Ana 
dg A3 X Ne nee La d3 Masi ee! 
... Pa - 3g — 
Opa (Jake La As ap TT ad De 
PN aa PH Laju apl Obi 1 KAS 3 Pa 
Abas ap Ban Un Lan Ap art ag 
sa pet IS ebi Uu Pi dp KM ae Jo 
di To LN Jb an da gn ab Waah 3 3 
SE udi lag 6 GA OA UR KI ap Se GA Gp HL 
Ate bal J 3g TS AG tar op Kuba) On Oke BL 
Ip op sa ag le AJ -JU au 
pal Fm oa La SI Sulis de pp 2, celah in Uta 
Pi SA RUU) "JA 3 gt, dp 
GIE Sa Pd 32 (is ai Lah “Sy I- AN 
PO 
Haa Ga ra Aa Ug Aaba Jaka Al Ia AA Ep os Kbs 
Ap Sd ID OA Hy da 
IG la NA NA NN AA TAN Ang ae Je 


Musnad Imam Ahmad — 


JI Ain ina 5 Kemah SE IG 2 IG ah Ie 
Hub SA Ga era IS de Oo) hp 

221. Abu Nuh Ourad menceritakan kepada kami, Ikrimah bin 
Ammar menceritakan kepada kami, Simak Al Hanafi Abu Zamil 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, Umar 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika hari perang Badar tiba, 
Nabi SAW menatap para sahabatnya, mereka berjumlah tiga ratus orang 
lebih. Beliau kemudian menatap kaum musyrikin, dan ternyata mereka 
berjumlah lebih dari seribu (1000) orang. Beliau kemudian menghadap 
Oiblat dan menengadahkan kedua tangannya, sementara pada (tubuh)nya 
terdapat selendang dan kainnya. Beliau kemudian berdo'a, “Ya Allah, 
mana sesuatu yang telah Engkau janjikan kepadaku? Ya Allah, 
tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku! Ya Allah, 
sesungguhnya jika Engkau menghancurkan kelompok kaum muslimin ini, 
niscaya Engkau tidak akan disembah di muka bumi untuk selama- 


, ” 


lamanya'. 


Umar RA berkata, “Tidak henti-hentinya beliau memohon 
pertolongan kepada Tuhannya, hingga selendangnya terjatuh. Abu Bakar 
kemudian mendatangi beliau dan mengambil selendangnya, kemudian 
mengembalikan selendang itu kepada beliau. Dia kemudian berada di 
belakang beliau. Dia berkata, “Wahai Nabi Allah, cukuplah 
permohonanmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia akan menunaikan 
apa yang telah Dia janjikan kepadamu.”) Allah kemudian menurunkan 
(ayat): (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, 
lalu  diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan 
mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang 
datang berturut-turut.” (Os. Al Anfaal (8): 9) Ketika hari itu tiba dan 
mereka telah bertemu, Allah mengalahkan kaum musyrikin, dan dari 
(pihak) mereka terbunuh tujuh puluh (70) orang laki-laki, dan tujuh puluh 
(70) orang laki-laki (lainnya) ditawan. Rasulullah kemudian 
berwusyawarah dengan Abu bakar, Ali dan Umar. Abu Bakar kemudian 
berkata, “Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak-anak paman, keluarga 
besar, dan saudara-saudara. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau 
mengambil tebusan dari mereka. Dengan demikian, apa yang kita ambil 
dari mereka akan menjadi kekuatan bagi kita atas orang-orang kafir (itu), 


— Musnad Imam Ahmad 


dan boleh jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, 
sehingga mereka menjadi penopang/kekuatan bagi kita.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Khaththab?” Aku 
menjawab, “Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. 
Melainkan aku berpendapat agar engkau menguasakan si fulan kepadaku 
—salah seorang kerabat Umar- agar aku dapat memenggal lehernya, 
menguasakan Ugail kepada Ali hingga ia dapat memenggal lehernya, dan 
menguasakan si fulan kepada Hamzah —salah seorang kerabat Hamzah- 
agar ja dapat memenggal lehernya, sehingga Allah tahu bahwa di dalam 
hati kita tidak ada kecenderungan (kasih sayang) terhadap kaum 
musyrikin (itu). Mereka adalah para pemberani dan pemuka orang-orang 
kafir itu, sekaligus para pemimpin mereka. Rasulullah kemudian ingin 
menuruti apa yang Abu katakan, dan tidak menuruti apa yang aku 
katakan. Beliau ingin mengambil tebusan dari (pihak) mereka.” 


Keesokan harinya, Umar RA berkata, “Aku datang pagi-pagi 
kepada Nabi, ternyata beliau dan Abu Bakar sedang duduk, dan ternyata 
mereka sedang menangis. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, kabarkanlah 
kepadaku tentang sesuatu yang membuat engkau dan sahabatmu 
menangis. Jika aku menemukan (sesuatu) yang membuat menangis, maka 
aku akan menangis. (Namun) jika aku tidak menemukan (sesuatu) yang 
membuat menangis, maka aku akan menangis karena tangisan kalian 
berdua.” 


Umar berkata, “Nabi SAW bersabda, (Pendapat) yang sahabatmu 
tawarkan kepadaku, yaitu tentang (meminta) tebusan. Sesungguhnya 
telah diperlihatkan kepadaku siksaan (terhadap) kalian yang lebih dekat 
daripada pohon ini, (padahal pohon ini adalah) pohon yang dekat.” 
Allah kemudian menurunkan (ayat): “Tidak patut, bagi seorang Nabi 
mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka 
bumi,' (Os. Al Anfaal (9): 67) sampai firman Allah, Niscaya kamu akan 
ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil,” (Os. Al 
Anfaal (9): 68) yaitu berupa (harta) tebusan. Allah kemudian 
menghalalkan harta rampasan perang kepada mereka. Ketika perang 
Uhud terjadi setahun kemudian, mereka dihukum karena sesuatu yang 
mereka perbuat di perang Badar, yaitu karena mereka mengambil (harta) 
tebusan. Dari pihak mereka terbunuh tujuh puluh orang, sedangkan para 
sahabat Nabi melarikan diri dengan meninggalkan Nabi, tulang tangan 
dan kakinya patah, kepala kalian bocor, dan darah mengalir dari 


Musnad Imam Ahmad — 


wajahnya. Allah kemudian menurunkan (ayat): "Dan mengapa ketika 
kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah 
menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada 
peperangan Badar) sampai akhir ayat.” (Os. Aali “Imraan (31: 165) 
Karena kalian mengambil (harta) tebusan.”?3 


AE ap BAE ATA gp pak UST GG AA ia — 1 

tap IA BMN PE Pap da 
AI Ps) AniKa AA Ar 2 Abs 53 Ba || 
M3 Lao BA NUR A IG ad Iu, ce 


os. “- om. 1 akan et wan 3.0 3 0g... Joc 4 PA In 
da Na OK aa Tadi Sir yaYU ana CA as al 2) pa 


ore A, Oa ea Leto Pa aa" 13: CAN Ah abad TR 
Ae ie NI ye WA LA Cena gal al Ula cl 
2. 23 , Panad De Ke H . PA 1g PAN " £ 28 PL 
IE MASA ee BN JUS DJ AI JG OA el 
3. Aa an aa 2 - “7 PA PN ONE AEIn jan Dg ute n Draa 
dl Ag 2 MEA IU Lonlet AU SN Lema Hain Al oh ah 
- (3 Pa ga? 23 Na, SEA hg. an P3 En PIR 32 
kena Sat IE 3 BAR) Kain IN EPL | 
- ig " : “Sg - 4 o. Pe 323 PAN Ne S ae 
C3 UN Aha Unas Us CU CI UP 43 ian US J6 
- P LK Kara Naa Ba Ratna 
Ae Ta Ine ee eU 
- - Tn &-9 Te s0. TPI TNNNGA aed Par o- o “ai 
KR Ka Mb Ul IS Up Kahani JB CL 2) oh Real 


: Peak Va MATA Na et ta Ab suaka, AT Den Ok ooh 
Pal ol ap Kala Oo S3 Villa Kesal Ol Cet 


CN 


- 


293 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
208 dengan sanad dan teksnya. Kami tidak tahu mengapa terjadi seperti ini. 
Namun demikianlah yang ada dalam semua buku induk, sehingga kami tidak 
meringkas dengan membuangnya, agar buku ini tetap sesuai dengan asalnya. 
Sementara itu dalam (c), dalam riwayat ini, terjadi kekurangan beberapa kata 
yang kami tambahkan dari (e),(S) dan itu telah ditetapkan pada riwayat di atas. 


— Musnad Imam Ahmad 


LALU :JG A1) Sd BA Ga 2 Pns) So Ai lan Fs 
AA aalan dia AU dn Ip Im HA Klan Ja sah 
Ja la AI pa SI JAN AE SU LA ob Ai 
Bp ca GAN Tahi Ol SUN SA SE Pa KA 5 
te IL aa bi Ip Ie gn PN 


P3 DANG 


dp ah Ka deh Sd Ag aa $ Die Lis S) LAN, 
3 hate: &, KN Gp Ie OS UNI Vira D3) Lae 

ja 3 Ci JA, Cp Ipa ala db NI 
Ta Je Des Of Ol S3 1JG ab Ja Aj ajah er 
aga «ISU 5 sa Oa ale UN J3 Uya 
2 BA JI SIG Otak tai BU HB Gas YA Cara Aa 


On aan adah dala Iya GB Jb, OT: 
Fi Ga Ha Ha bi aa 9 Luk lu Le Lis 
la SN Ya Bat ai 03 Lain Je Hal 
SS LA aj ih H JAR IA Ag HI Kl 
AO AE ET ed La Jaa pa oo dea Saat 
ai KL Gran deh bale DP aah SA IU kaah 
J3 (AB ost sela Ha ak dat Gale 3 Sl elas 
Samba Sr pas as H RE un ea 
GA HJ da sa Hala Ph dal aa KPA 
JW Sk SI aa On PAP KIKO HE Ja 


NN Sec IAI 


Musnad Imam Ahmad — 


ah dp de as Hn ab osf has Ja 
Jo Las TA ba ba cl “1 5 jd IP Mana 


2-4 - 
6 £ Kata 


Pemanas eny Aa kesal 
Gilas (RW dki CP VA daah Cas Cb seb LK U3 


ni ui bas tan ga ga 
B das ON yan wani Kau SIB gal ASK 
gb II PA ata PA Sati la dr 
Ha Ula An Laki Si Gn GA 3 Saba 5 Jas Ia LG 
GE ag Te Jo Io PS SN pda 
Ga LA SA Sa Je 
BEN sp ata dan lp Ja das IA 


I 5. Ua 


aU 


Mana Man 


3 sela S6 ARI Y) ad 37 3 


- 
pa 3 z0 Ta EA BG 


: :JB SG Sah Aa Mena ren 
AA AI SRI Ls ip ori SAS un 


03. 


Sa ae BAL Ag IPS AS Hula 
Ja Fe AS Cable Won BS 


Par NG 


222.  Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah 
bin Abu Tsaur, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Tidak henti-hentinya 
aku bertanya kepada Umar bin Khaththab RA tentang kedua istri Nabi 
yang kepada keduanya Allah berfirman, “Jika kamu berdua bertaubat 


(a02) — Musnad Imam Ahmad 


kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong 
(untuk menerima kebaikan)” (Os. At-Tahriim (66J: 4) hingga Umar RA 
pergi haji dan aku (pun) pergi haji bersamanya. Ketika kami berada di 
tengah perjalanan, Umar RA pindah dan aku (pun) pindah bersamanya di 
idawah. Dia kemudian muncul dan mendatangiku. Aku kemudian 
menuangkan air ke kedua tangannya, lalu dia berwudhu. Aku berkata, 
“Wahai Amirul Mukminin, siapakah kedua istri Nabi yang Allah 
berfirman kepada keduanya, Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, 
maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima 
kebaikan). ' (Os. At-Tahriim (66): 4)?” 


Umar menjawab, “Ia adalah Aisyah dan Hafshah.” 
Umar kemudian menceritakan hadits ini. 


Umar berkata, “Kami sekalian orang-orang Ouraisy adalah kaum 
yang menguasai istri-istri (kami). Ketika kami datang ke Madinah, kami 
menemukan suatu kaum yang dikuasai oleh istri-istri mereka, sehingga 
para istri hampir belajar dari istri-istri mereka.” 


Umar berkata, “Rumahku (berada di lingkungan) Bani Umayah di 
Awali.” 


Umar berkata, “Suatu hari aku marah kepada istriku, (namun) 
ternyata dia melawan aku. Aku mengingkari perlawanannya terhadapku. 
Dia berkata, “Janganlah engkau mengingkari perlawananku terhadapmu! 
Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi telah melawannnya dan salah 
seorang dari mereka telah mendiamkannya pada hari itu hingga malam 


19» 


hari”. 


Umar berkata, “Aku kemudian pergi untuk menemui Hafshah. Aku 
berkata, “Apakah engkau melawan kepada Rasulullah SAW?” Dia 
menjawab, “Ya.” Aku berkata, “Salah seorang di antara kalian 
mendiamkannya pada hari itu hingga malam hari? Dia menjawab, “Ya. 
Aku berkata, “Sesungguhnya telah menyesal dan merugi orang yang 
melakukan itu di antara kalian. Apakah salah seorang di antara kalian 
akan merasa aman dari murka Allah lantaran kemurkaan Rasul-Nya. 
Sungguh dia telah binasa. Janganlah engkau melawan kepada Rasulullah, 
dan janganlah engkau meminta sesuatu kepadanya. Mintalah kepadaku 
sesuatu yang engkau inginkan! Janganlah merasa cemburu bila tetangga 
wanitamu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang 
dirimu —maksudnya adalah Aisyah-.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Umar berkata, “Aku mempunyai seorang tetangga dari kalangan 
Anshar. Kami saling bergantian mendatangi Rasulullah. Suatu hari dia 
yang datang, dan suatu hari (yang lain) aku yang datang. Dia sering 
mendatangiku dengan membawa berita tentang wahyu atau yang lainnya, 
dan aku (juga) sering mendatanginya dengan membawa berita seperti 
itu.” 


Umar berkata, “Kami berbincang-bincang tentang kabilah Ghassan 
yang telah memakaikan sepatu kepada kuda (mereka) guna memerangi 
kami. Suatu hari, sahabatku datang (kepada Rasul), lalu pada sore harinya 
dia mendatangiku. Dia mengetuk pintu rumahku dan memanggilku. Aku 
kemudian keluar untuk menemuinya. Dia berkata, “Telah terjadi sesuatu 
yang besar.” Aku bertanya, “(Sesuatu yang besar) apa? Apakah kabilah 
Ghassan telah datang?” Dia menjawab, “Tidak, bahkan lebih besar dan 
lebih panjang dari itu, Rasulullah telah menceraikan istrinya.” Aku 
bertanya, “Sungguh Hafshah telah menyesal dan merugi. Aku telah 
menduga bahwa ini akan terjadi. Hingga ketika aku shalat Shubuh, aku 
mengencangkan bajuku, kemudian singgah (di rumah Rasul) dan 
menemui Hafshah yang sedang menangis.” Aku bertanya (kepadanya), 
“Apakah Rasulullah telah menceraikan kalian?” Dia menjawab, “Aku 
tidak tahu, sekarang beliau sedang menyendiri di ruang minum.' Aku 
kemudian mendatangi budak Rasulullah yang berkulit hitam. Aku 
katakan kepadanya, “Mintakanlah izin untuk Umar.” Budak itu kemudian 
masuk, lalu keluar (lagi) menemuiku. Dia berkata, “Aku telah 
menyebutkanmu kepada beliau, namun beliau hanya terdiam.” Aku 
kemudian pergi hingga aku datang ke dekat mimbar. Ternyata di 
dekatnya ada sekelompok orang yang sedang duduk-duduk, dan sebagian 
dari mereka menangis. Aku kemudian duduk sejenak, lalu aku dikuasai 
oleh sesuatu yang aku rasakan. Aku kemudian mendatangi budak itu dan 
berkata, “Mintakanlah izin untuk Umar.” Budak itu kemudian masuk, lalu 
keluar menemuiku. Dia berkata, “Aku telah menyebutkanmu, namun 
beliau hanya terdiam.” Aku kemudian keluar dan duduk di dekat Mimbar. 
Kemudian aku merasakan sesuatu dalam diriku. Aku kemudian 
mendatangi budak itu lagi dan berkata, “Mintakanlah izin untuk Umar. 
Dia kemudian masuk, lalu keluar untuk menemuiku. Dia berkata, “Aku 
telah menyebutkanmu kepada beliau, namun beliau hanya terdiam.” Aku 
kemudian berpaling ke belakang. Tiba-tiba budak itu memanggilku. Dia 
berkata, “Masuklah, beliau telah mengizinkanmu.' Maka aku pun masuk 


— Musnad Imam Ahmad 


dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ternyata beliau sedang 
berbaring di atas anyaman tikar (c, Ya'gub menceritakan hadits itu 
kepada kami dalam hadits Shalih, dia mengatakan: anyaman-anyaman 
tikar) yang berbekas di lambungnya. Aku bertanya, “Apakah engkau telah 
menceraikan ister-istrimu, wahai Rasulullah? Beliau mengangkat 
kepalanya ke arahku, dan bersabda, “Tidak. ' Aku berkata, “Allah Maha 
besar. Seandainya engkau melihat kami wahai Rasulullah, padahal kami 
semua orang Ouraisy, adalah kaum yang dapat menguasai istri-istri 
(kami). Ketika kami datang ke Madinah, kami menemukan suatu kaum 
yang dikuasai oleh istri-istri mereka. Para istri kami hampir belajar dari 
istri-istri mereka. Suatu hari aku marah kepada istriku, dan ternyata dia 
melawanku. Aku kemudian mengingkari perlawanannya terhadapku. Dia 
berkata, “Janganlah engkau mengingkari perlawananku terhadapmu. 
Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Rasulullah telah melawannya dan 
salah seorang dari mereka pernah mendiamkannya pada hari itu hingga 
malam harinya. Aku berkata, “Sesunguhnya telah menyesal dan merugi 
orang yang melakukan itu di antara kalian. Apakah salah seorang di 
antara kalian dapat merasa aman dari kemurkaan Allah lantaran 
kemurkaan Rasul-Nya, sungguh telah binasa.” Rasulullah kemudian 
tersenyum. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku pernah menemui 
Hafshah kemudian berkata (kepadanya), “Janganlah kau merasa cemburu 
karena tetangga perempuanmu lebih cantik dan lebih dicintai oleh 
Rasulullah?” Dia menjawab, “Ya.” Aku kemudian duduk dan 
mengangkat kepala di dalam rumah (Nabi). Demi Allah, aku tidak 
melihat sesuatu yang memalingkan pandangan kecuali tiga hiasan. Aku 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar Dia 
memberikan kelapangan kepada Umatmu. Sesungguhnya Dia telah 
memberikan kelapangan kepada orang-orang Persia dan Romawi, 
padahal mereka tidak menyembah Allah.” Beliau kemudian duduk dan 
bersabda, “Apakah engkau merasa ragu, wahai Ibnu Khaththab? Mereka 
adalah kaum yang kebaikannya telah dipercepat untuk mereka di dalam 
kehidupan dunia." Aku menjawab, “Mohonkanlah ampunan untukku, 
wahai Rasulullah.” Beliau pernah bersumpah untuk tidak bertemu dengan 
mereka (istri-istri Rasulullah) selama satu bulan karena saking emosinya 
terhadap mereka, hingga Allah menegur beliau.”24 


24 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutip hadits tersebut dalam At-Tafsiir dari Al 
Musnad (8/408-410), dan dia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh 


Musnad Imam Ahmad — 


AI IA IG pake Di ini GA SA IG Wib — NY 

e .. o- 0 - 43 0.9.3 0. .., e . 38. - - . F, 

FP PAP KEP AB AP IN NA Uda 
2 ... 3 3, al Ajar Z Naa HERI DENGAN 0. .. Si 

SE IPA OS ya KPI Cb) PUS 3 AS Kala IX 
. 5 PA - .. .. Ie. gn ena Aa $ et 

JAS AS Key Mg NIS Taha Ga pekag MEI Ko Sl Ih 


ES, Maa Y3 6 5 Hb IU dn ana Kh JAR Naa KA 
WE AE YP Yg UG ALAN) WE, Ep, 
JB 5 aa Jl 


223. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Yunus bin Sulaim 
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Yunus bin Yazid Al Aili 
mendiktekan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari 
Abdurrahman bin Abdul Oari: Aku mendengar Umar bin Khaththab 
berkata, “Apabila sebuah wahyu turun kepada Rasulullah SAW, beliau 
mendangar di hadapannya suara seperti suara lebah. Kami kemudian 
terdiam sesaat, lalu beliau menghadap Oiblat, menengadahkan kedua 
tangannya, dan bersabda, “Ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan 
janganlah Engkau mengurangkan kepada kami, muliakanlah kami dan 


Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i dengan beberapa jalur dari Zuhri.” 
Adapun ucapannya: Rimalun Hashiirun —dengan harakat dhamah pada huruf 
raa' dan miim yang tidak bertasydid adalah sesuatu yang dianyam. Dikatakan, 
“Rumila al hashir (tikar dianyam).” Contohnya adalah “Ar-Rukaam (yang 
bertumpuk)” dan “al husham (kerikil)” untuk sesuatu yang ditumpuk dan 
dipecah-pecah. Sebagian di antara mereka mengatakan, “ar-rumaa?” jamak dari 
kata “ar-rimaal” dalam arti yang dianyam. 

Adapun ucapannya di sini: “C, Ya'gub menceritakan kepada kami... sampai 
akhir.” Maksudnya adalah perpindahan sanad pada huruf ini. Maksudnya, 
Ya'gub bin Sa'd menceritakan hadits itu kepadanya dari Zuhri, dia berkata, 
“Anyaman-anyaman” bukan “Anyaman.” 

Ubaidilah bin Abdullah bin Abu Tsur Al Ourasyi Al Madani: dia disebutkan 
oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugaat. Al Hafizh kemudian mengutip dalam At- 
Tahdzib dari Al Khathib bahwa Ubaidillah bin Abdullah bin Abu Tsur hanya 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan tidak diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Lihat 
hadits nomor 339, 2103, 2744, dan 2753. 


— Musnad Imam Ahmad 


janganlah Engkau menghinakan kami, berikanlah kepada kami dan 
Janganlah Engkau cegah kepada kami, utamakanlah kami dan janganlah 
Engkau mengutamakan (orang lain) atas kami, ridhailah dari kami dan 
ridhailah kami.' Beliau kemudian bersabda, “Sesungguhnya telah 
diturunkan kepadaku sepuluh ayat yang barangsiapa mengamalkannya, 
maka sesungguhnya dia pasti masuk surga.” Beliau kemudian 
membacakan kepada kami: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 
yang beriman.” (Os. Al Mu'minuun (23): 1) hingga beliau menghabiskan 
ayat yang kesepuluh.” 


295 Sanadnya shahih. Hadits tersebut dikutip oleh Ibnu Katsir dalam ar-Tafsiir 
(6/2-3) dari Al Musnad, kemudian dia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan 
oleh Tirmidzi dalam Tafsir-nya, dan Nasa'i pada bab shalat dari hadits Ibnu 
Rajag. Tirmidzi berkata, “Hadits itu Mungkar. Kami tidak mengetahui seorang 
pun meriwayatkan hadits itu selain Yunus bin Salim, dan Yunus itu tidak kami 
ketahui.” Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. 

Namun saya tidak menemukan hadits tersebut dalam Nasa'i. Sedangkan dalam 
Tirmidzi, hadits itu terdapat pada jilid 4/151-152 dari jalur Abdurrazag, dari 
Yunus bin Salim, dari Zuhri. Lalu Tirmidzi juga meriwayatkan hadits tersebut 
dari jalur Abdurrazag dari Yunus bin Salim, dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri. 
Tirmidzi kemudian berkata, “Hadits ini lebih shahih daripada hadits yang 
pertama. Aku mendengar Ishag bin Manshur berkata, “Ahmad bin Hanbal, Ali 
bin Al Madini dan Ishag bin Ibrahim meriwayatkan hadits ini dari Abdurrag, 
dari Yunus bin Salim, dari Yunus bin Yazid, dari Zuhri.” 

Abu Isa berkata, “Orang yang mendengar dari Abdurrazag dahulu, 
sesungguhnya mereka hanya menyebutkan dalam hadits itu “dari Yunus bin 
Yazid”, sedangkan sebagian lainnya tidak menyebutkan dalam hadits itu “dari 
Yunus bin Yazid”. Orang yang menyebutkan dalam hadits itu “dari Yunus bin 
Yazid”, maka hadits itu adalah lebih shahih. Adapun Abdurrag, terkadang dia 
menyebutkan dalam hadits itu “dari Yunus bin Yazid, namun terkadang pula dia 
tidak menyebutkannya. Jika dia tidak menyebutkan Yunus (bin Yazid) dalam 
hadits itu, maka hadits itu adalah hadits mursal”” Abu Isa tidak mengatakan 
selain ini. Dengan demikian, apa yang dinisbatkan oleh Ibnu Katsir kepada 
Tirmdizi, itu merupakan kelalaian darinya, dan itu adalah perkataan Nasa'i. 
Sebab dalam Al Khulaashah, Nasa'i berkata, “Kami tidak mengetahui hadits 
itu. ” 

Yunus Ash-Shan'ani di sini, dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsugaat. Sedangkan dalam At-Tahdzib dari Nasa'i dikatakan, “(Yunus Ash- 
Shan'ani itu) tsigah.” Saya tidak tahu apakah ini kekeliruan yang lain atas 
Nasa'i, ataukah itu ucapannya yang lain. Dalam Tarikh Al Kabiir (4/2/413) 
karya Al Bukhari dikatakan: 

Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku bertanya kepada Abdurrazag tentang Yunus 
Ash-Shan'ani lalu dia menjawab, “Dia itu lebih baik daripada Ain Bugaah.” Aku 
menduga bahwa Yunus Ash-Shan'ani itu Ja syai 'a bihi (tidak memiliki cacat).” 


Musnad Imam Ahmad — 


bd 
3 e- 219. 


t.. o- E.. £ - » se. isi 5 
SPS BEAN ma UN SIP AA SAS NN 
Jo. Aa" ' “ sa 2. : 


- - Mega PAN De Ce PA ... (7 ..& 0. 
BN Cab ABI HPS HA Kebo DIP HP A6 
: Or Gn at LT & 
Oh REI id Ulat 3 RL YG OI 4 as Ol J3 ulas 


. 
.. 


Ea ia Pep Hae le So Ir 
SEA ya DI Ul ian Salt 3 as 3 


224. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma' mar mengabarkan 
kepada kami dari Zuhri, dari Abu Ubaid mantan budak Abdurrahman bin 
“Auf, bahwa dia menghadiri (shalat) id bersama Umar, kemudian Umar 
shalat sebelum khutbah dengan tanpa azan dan igamah. Umar kemudian 
berkhutbah, dan dia berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah 
telah melarang berpuasa pada dua hari ini: salah satu dari kedua hari 
tersebut, (itu adalah hari) berbuka kalian dari puasa kalian dan juga hari 
raya kalian. Adapun (hari) yang lain (Idul Adha), itu adalah hari kalian 


SS 


Ain Buggah di sini adalah sebuah kekeliruan. Dia tertinggal/tidak diperbaiki 
oleh korektor buku tersebut (4t-Tarikh Al Kabir). Oleh karena itulah sebagian 
dari mereka mengganggap ungkapan itu sebagai salah ucap, sehingga mereka 
membenarkannya dengan menjadikannya: 'Ghair tsigah (tidak tsigahy'. 
Pembenaran ini diambil dari Tarikh Ash-Shaghir karya Al Bukhari (214): 
“Ahmad berkata, “Abdurrazag berkata, “Yunus bin Salim itu lebih baik daripada 
Burag.” Maksudnya adalah Amru bin Burag, yaitu Amr bin Abdullah bin Aswar 
Al Yamani. Dia itu dha'if. 

Dengan demikian, pemberian status shahih dari Ionu Hibban kepada Yunus bin 
Salim adalah benar. Sebab Abdurrazag lebih mengunggulkanya daripada Amr 
bin Burag. Lebih dari itu, saya juga pernah menemukan sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak (1/535) dengan dua sanad 
dimana salah satunya adalah bersumber dari jalur Musnad, dia menilainya 
shahih dan kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ini merupakan kesepakatan 
dari Hakim dan Dzahabi atas ke-tsigah-an Yunus bin Salim. Dalam riwayat 
Hakim yang lain: “Abdurrazag berkata, “Yunus bin Salim ini, pamannya adalah 
gubernur Ailah. Yunus bin Salim berkata, “Pamanku mengutusku ke Yunus bin 
Yazid, hingga dia mengimlakkan hadits ini kepadaku'.” 

Hadits tersebut dinisbatkan juga oleh Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 5/2 
kepada Abdurrazag, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ugaili, dan Baihagi 
dalam Ad-Dala"il dan Adh-Dhiya' dalam Al Mukhtarah. 


—— Musnad Imam Ahmad 


memakan (daging) hewan sembelihan kalian.”?$ 


- 
119 - 


8 “4 AB 2....9 e 5. 3 0 £ a98. Na 

BA Vido Ibnul 07 Sabun GE Vido Ke yiag User — YYO 

ve... “Ie -, an rani -.. o- Tt. 0-4) z o o- 0 
. 8 2... . 5 3 . @ 
Tadaall S II 3 AI ob) Pali 


225. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag, Zuhri menceritakan kepada 
kami dari Sa'd in Abu Ubaid mantan budak Abdurrahman bin Azhar, dia 
berkata, “Aku menghadiri shalat id bersama Umar RA.” Dia kemudian 
menyebutkan hadits itu.” 


0 - ag 00 203 De Y, 20 8 2193 Fo “8 - 
IN bea RAS lia SU X8 Uas — YYA 
a sa -. 


KP 2... Aan MAN Sa Se na 3, ah Pa AE a53 MEA 
V3 AS UI LAND 1SB 3 AI J3 on) PS Oi as 


- Pa 2. Le ep M5 or A #5 , ai K3 o5n P4 
SAS UBS Eag ale adi lo Wi Say Cah 


226. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar 
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar 
pernah mencium Hajar (Aswad) lalu berkata, “Sesungguhnya aku tahu 


26 Sanadnya shahih. Abu Ubaid mantan budak Abdurrahma bin Auf adalah Sa'd 
bin Ubaid mantan budak Ibnu Azhar, dan dia termasuk ahli fikih Madinah yang 
disepakati atas ketsigahannya (kredibilitasnya). Dia pernah bertemu dengan 
Nabi SAW, namun dia tidak memiliki riwayat yang kuat. 

Adapun sanad kedua dalam (0): “Zuhri dari Sa'id dari Sa'd bin Abu Ubaid”, itu 
adalah keliru. Kami memperbaikinya dari (»), (&) Hadits tersebut adalah 
pengulangan dari hadits nomor 163. 

?9 Sanadnya shahih. Abu Ubaid mantan budak Abdurrahman bin Auf adalah Sa'd 
bin Ubaid mantan budak Ibnu Azhar, dan dia termasuk ahli fikih Madinah yang 
disepakati atas ketsigahannya. Dia pernah bertemu dengan Nabi, namun dia 
tidak memiliki riwayat yang kuat dari belum. 

Adapun sanad kedua dalam (c): “Zuhri dari Sa'id dari Sa'd bin Abu Ubaid”, itu 
adalah keliru. Kami memperbaikinya dari (»), (8). Hadits tersebut adalah 
pengulangan dari hadits nomor 163. 


Musnad Imam Ahmad — 


bahwa engkau adalah batu, kalau saja aku tidak pernah melihat 
Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.”””' 


Io ja GA ea Vla — YYV 


SA lu Ket jm Yah 6 Aa Se aa & 
AA SA gi ii teh ji IA pa 


. 0 Ne Tan - DNA Ea Un DU UAN PN AG 3 30 Jd . 
In ur en Na) #eerlial Lana Jb Ang) Cp Olakuy Ol ye Gp da 


PARA LAN L UP 2 F SEL AN CONN TOR ANTAR Pen ne aga aoi 
JUS BUS SAS FA as Uadiele US 33 ma! Unas aka 
- 2 je 8 cotia Da BAN aa Ak ag o- A, FG Pai 

Pala aa 


227. Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar mengabarkan 
kepadaku dari Abu Wa'il bahwa seorang lelaki Nashrani yang disebut 
Shubay memeluk Islam, kemudian dia hendak berjihad. Lalu dikatakan 
kepadanya, “Mulailah dengan (melaksanakan) ibadah haji. Lalu dia 
mendatangi Al Asy'ari, dan Al Asy'ari memerintahkanya untuk berniat 
dan membaca talbiyah guna melaksanakan ibadah haji dan Umrah secara 
sekaligus. Dia kemudian melakukan (hal itu). Ketika dia sedang 
membaca talbiyah, tiba-tiba Yazid bin Shuhan dan Salman bin Rubai'ah 
melintas. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata kepada 
temannya, “Sesungguhnya orang ini lebih sesat daripada unta 
keluarganya.” Shubay kemudian mendengar hal itu. Dia merasa 
keberatan atas hal itu. Ketika dia menghadap Umar, dia menceritakan hal 
itu kepadanya. Umar RA kemudian berkata kepadanya, “Engkau telah 
ditunjukkan kepada Sunnah Nabi-mu.” 


Abu Wa'il berkata, “Pada kesempatan yang lain aku mendengar dia 


berkata, “Engkau telah sesuai dengan Sunnah Nabi-mu'.””” 


298 Sanadnya shahih. Abdullah bin Umar bin Hafash bin Ashim bin Umar bin 
Khaththab adalah orang yang tsigah, namun pada hapalannya ada sesuatu. 
Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 190. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
5 
21. 


MP Ae Up am S6 DAA SAS Alan PP EA — NYA 


#£.. Joe st An an y hg BA Ta it Dia Ni dg 2... 

BS yaa pelan dala Al Calo il Iya) OS JB ME ab) jk 

AL £ P3 o a? o£ 0 £ SP. 3 paka Jo 4 - P3 pe . 

Axa C4 Orakewad! al Oya PN 3 BIS ALI LI oh 

228. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, A'masy 

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Algamah, dari Umar, dia 
berkata, 


“Rasulullah selalu mengobrol malam di dekat Abu Bakar seperti itu 
tentang suatu persoalan dari berbagai persoalan kaum muslimin, dan aku 
selalu bersama beliau.” 


Y & x5 Ss Ji ae tara 1 la j Ya Tya 


. 


“ 25, PA 2 3. 3o- 4 ng... 0 o- 2 ox Kg sg Pd 0. 
Yo ne ok Eat Bao Le ILo2 Wee Batok 0 it 3 
al Jaya ah) GI YI cma Yy pas Y opm— LL pelet, MLS (Gl 


P Tebak INA ato Ma NO 
SSI ed lis elang Ala NI lp 
229. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, “Ashim Al Ahwal 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Sarjis, dia berkata, “Aku 
melihat Al Usaili -—maksudnya Umar RA- mencium Hajar (Aswad) dan 
berkata, “Sesungguhnya aku menciummu, dan aku tahu bahwa engkau 
adalah sebuah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan madharat. 
Kalau saja aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, 


niscaya aku tidak akan menciummu' 9! 


29 Sanadnya shahih. Sayyar adalah Abu Al Hakam Al “Anzi Al Wasithi. Hadits 
tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 169. Lihat hadits nomor 
254. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan potongan dari hadits nomor 175. 
Sanadnya shahih. Abdullah bin Sarjis -dengan fathah pada huruf siin, sukun 
pada huruf raa', dan kasrah pada huruf jiim- adalah seorang sahabat. Hadits 
tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 226. 


300 
301 


Musnad Imam Ahmad — 


... e - a00 Y 303 3 0-4 4 0 Y Lo 18 an 
2 2. pad 0. 


Nae P3 (23 S5 P. 
9 Ca AS AI Japan GS TS nh LL 


. - 


230. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ubaidillah 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, dari Umar: 
«Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh 
tidur dalam kedaan junub?” Beliau menjawab, “Ya, jika dia telah 


berwudhu '. 2 


3 9 7 23 Pa IA SN 2, y 3 ang 2 des Aa 5 3 8. 
Jab Ji BP ahh Ae eko SI Syah JB JBS an) Sei 
ab ab Dab SAE YA 1 

231. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 
mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari “Ashim bin Umar bin 
Khaththab, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila malam 
datang dan siang pergi, dan matahari telah terbenam, maka 


sesungguhnya kau telah berbuka (puasa) ' ai 


pasha o Pa o- o -0 aga “ PTP 
1 Fan 2 Kan 2.13 .8 - Lean Eos 85 o- Pa 
3 AE Jade SP IA 25 jaka UI SE AS WA 3 
RN "3 pa Dn Ss Dapat Pri ss Dang UK Oa 
Olah BPA gn) ASI AS SA AP 0 BU AA 
0 na RAR - - ULAMA Ta T. 90. Ae Naah - - Pa ak 
Ma ARA Ceng PA TJ Je KESEA E II bh AS OS) 


PN) 


BAG IG eh GI ala lt 2JG Kesal Jt Ja OR rn 


302 Sanadnya shahih. Abdullah adalah Ibnu Umar bin Hafash bin Umar, bin 
Khaththab. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 165. 
303 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 192. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Pa 


AI aa spbu Je AA &) JL is 


MSI ia 3 Du) SEM Eh ea Sp AN Ul aa 
GA 2 yua 
232. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami. (c) 
Abdurrazag juga menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan 
kepada kami dari Zuhri secara makna, dari Abu Thufail Amir bin 
Watsilah bahwa Nafi' bin Abdul Harits pernah bertemu dengan Umar bin 
Khaththab RA di Asafan, saat itu Umar RA mengangkatnya sebagai 
penguasa kota Mekkah. Umar kemudian berkata kepadanya, “Siapakah 
yang kau angkat untuk memimpin penduduk Wadi?” Nafi” bin Abdul 
Harits menjawab, “Aku mengangkat Ibnu Abza.” Umar bertanya, “Siapa 
Ibnu Abza?” Nafi bin Abdul Harits menjawab, “Seorang lelaki yang 
termasuk mantan budak kami.” Umar RA berkata, “Apakah kau hendak 
mengangkat seorang mantan budak sebagai pemimpin mereka?” Nafi” 
menjawab, “Sesungguhnya dia adalah orang yang dapat membaca kitab 
Allah, faham akan Faraidh, dan (juga) seorang gadhi.” Umar RA berkata, 
“Sesungguhnya Nabi kalian pernah bersabda, "Sesungguhnya dengan 
kitab ini (Al Our'an) Allah akan mengangkat beberapa kaum dan 
merendahkan (beberapa) kaum yang lain'.”“ 


304 Sanadnya shahih. Abu Thufail adalah seorang sahabat yang terkenal. Nafi” bin 

Abdul Harts adalah Al Khaza'i. Ibnu Abd Al Bar berkata, “Nafi” termasuk 
sahabat senior dan orang yang mulia dari kalangan mereka. Dikatakan bahwa 
dia masuk Islam pada penaklukan kota Mekkah, kemudian dia menetap di 
Mekkah dan tidak hijrah.” Dia memiliki musnad yang akan dikemukakan nanti. 
Ibnu Abza adalah Abdurrahman bin Abza. Dia perselisihkan status sahabatnya, 
namun yang lebih diunggulkan dia adalah seorang sahabat. 
Ucapannya: “Oadhiyun” Demikianlah yang tertetera pada (»), () dengan 
menetapkan huruf ya, dan itu diperbolehkan. Namun dalam («) huruf ya 
tersebut dibuang sesuai dengan pendapat yang baik. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Muslim (1: 224). 


Musnad Imam Ahmad — 


ja ai 2 PALI GIS kran aa data KOK Ser 


P4 


Bg BN AA yi sae Dab JU 2JE BD AP oa 

£. 2 2, oh ore A, 2 hn : - o a sa - 4 “2 
Ina SN Iya lag Ae SI lo Jo an gb LA 
y 2 - ..i 0. c.c..ani He Pi Naa Fr sad Ea 3 .. 
sa Ape oa F3 SA La CA Su Ta ST Jus S1 2. 
. - 3 2. Pa EN ot 4 -P: 
DA Eh Uap Ol ala ade Sl ko 


233. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Isma'il 
bin Sami' menceritakan kepada kami dari Muslim Al Bathin, dari Abu Al 
Bakhtari, dia berkata: 


Umar berkata kepada Abu Ubaidah Al Jarah, “Bukalah tanganmu 
agar aku dapat membai'atmu. Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Engkau adalah pemimpin umat ini'.” Abu 
Ubaidah berkata, “Aku tidak berani melangkah ke hadapan orang yang 
diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kami, lalu dia memimpin 
kami hingga dia meninggal dunia.” 


P3 ud 


Pi kai sa o- 
ah UU BOP A6 Gas — Yt 


9 gas PARI gp Ie LL 
In Ipa Un baya pe aian j Oa uk 
Ae Aa Bet IA NA Gi la dh aa 
SER pan wa Hal ab da 

pl 


234.  Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kepada kami dari A'masy, dari Syagig bin Salamah, 
dari Salman bin Rabi'ah, dari Umar, dia berkata, “Raslullah membagikan 


305 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Abu Al Bakhtari adalah Sa'd bin 
Fairuz, seorang tabi'in yang tsigah, namun dia tidak pernah bertemu dengan 
Umar. Dengan demikian, riwayatnya dari Umar adalah Mursal. Demikianlah 
yang dikatakan oleh Al Haitsami (5/183). 

Muslim Al Bathin adalah Ibnu Imran. Dia disebut Ibnu Abi Imran. Isma'il bin 
Sami? Al Hanafi Al Kufi adalah seorang tabi'in yang Isigah dan terpercaya. 


— Musnad Imam Ahmad 


sebuah pembagian, lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
selain mereka adalah orang-orang yang lebih berhak ketimbang mereka.” 
Nabi SAW menjawab, “Sesungguhnya mereka memberikan (dua pilihan 
kepadaku) antara: mereka akan memintaku berbuat keji atau mereka 


akan menganggapku kikir, padahal aku bukanlah orang yang kikir.” 


- bg y, “3 Aa o- 18 

PPK LE TA Hi 3 A5 Cab — Yro 

km PNP sn, 2: sg lai 2 aa, . . ..id at Rea 

AG Ja il MEA Ko IU ED Lyon pe as 
Aa Sg girg ai 2 AU 

235. Abdurrazag menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Umar 

memberitahukan kepadaku dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa Umar RA 

bertanya kepada Nabi “Apakah salah seorang di antara kami boleh tidur 

dalam keadaan junub?” Beliau menjawab, “Ya, dan dia (hendaknya) 

berwudhu seperti wudhunya untuk shalat. si 


- 
2 0. 119 


Peda Lag 1 Taha UT IA Sh — YA 
| i " “8 Pe AN Pte 25 au ai 2 A - PE Sa 
Aan ag Ip Ko Ie KE 2g pe oi 
236.  Abdurrazag menceritakan kepada kami,  Ma'mar 


memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, 
bahwa Umar RA pernah bertanya kepada Nabi seperti hadits di atas. 


2 
x 


Ba 5p Ak GAN UG UGT GA KE Gb — Yr 


Opa SI 1 LA JS Ab Ip Hah ML Hi TEA 


. - 


Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
127. 
Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
230. 
Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
230. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa Sa 0- . - o- bat - 22. -. -. 0 " 0. 0. 5 aa Ten 
LG aa Jus Ce ?) as Dae leave au San Jas Sid 
ie Nat - 3. TN AT . R Te 23 : E -. ., eat 
ME en js JB GA JP mena SA Eneng 
se3 So,” Cs 2, Tt S0 Pen ore A, 2, 2 ne D0 ge 2 


(3 a- & - 2. 32 dl ag Papa Pa o Ca Ng Jo- A, - . 
(ai ae AI PS Its Sdpdla Ill oya elor Ol ras Al P3 
Ugal pelatih UUS AA GE HN SG 135 JB SAN BA La 2x of 
Lagi Na JUS Maka 0 HAK G3 MIN Ip C3 Kali JG 

237. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar 
memberitahukan kepada kami dari Nafi' dia berkata, “Ibnu Umar pernah 
melihat Sa'd bin Malik mengusap kedua khuff-nya. Ibnu Umar kemudian 
berkata, “Sesungguhnya engkau melakukan ini?” Sa'd menjawab, “Ya. 
Kami kemudian berkumpul di tempat Umar. Sa'd berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, berilah fatwa kepada keponakanku tentang mengusap - 
kedua khuff.' Umar RA berkata, “Kami bersama Nabi SAW pernah 
mengusap khuff kami.” Ibnu Umar RA bertanya, “Sekalipun selepas 


buang air besar dan kecil?” Umar menjawab, “Ya, sekalipun selepas 
buang air besar dan kecil.” 


Nafi' berkata, “Setelah peristiwa itu Ibnu Umar selalu mengusap 
kedua khuff-nya sepanjang dia tidak melepas keduanya, dan hal itu tidak 
dibatasi dengan waktu.” 


Aku (Abdurrazag) kemudian menceritakan hal itu kepada Ma'mar, 
dan dia berkata, “Ayyub menceritakan kepadaku dari Nafi” hadits yang 
serupa dengannya.” 


309 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 87, 88, 128, dan 193. Sa'd bin Malik 
adalah Sa'd bin Abu Wagash. 
“Fajtama'a”: Dalam (2) (&) dinyatakan “Fajtama'naa'. Itu adalah keliru dan itu 
diperbaiki dari (&), sebab Nafi tidak pernah bertemu dengan Umar. Adapun 
yang mengatakan, “Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Ma'mar... 
sampai akhir” adalah Abdurrazag. 


— Musnad Imam Ahmad 


ap pa CET SR AS G3 — YYA 
“J3 Se 8 S Hb v Tana xi DP -JG OeASI 8 "2 


ten sala ai AR Gap Ge oa Ly 


- 
(so 2.9.9 


Aan en JAE Bana BN an Dana 


2... 


238.  Abdurrazag Indones ika kepada ka Ma'r mar 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, Malik bin Aus bin Al Hadatsan 
mengabarkan kepadaku, dia berkata, “Aku menukarkan perak dengan 
emas pada Thalhah bin Ubaid. Thalhah kemudian berkata, “Tunggullah 
aku, hingga datang bendahara kami dari hutan.” Umar bin Khaththab RA 
kemudian mendengar hal itu, dan dia berkata, “Tidak, demi Allah. 
Janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau menyelesaikan 
penukarannnya: Sebab aku pernah mendengar Rasululah SAW bersabda, 
“Emas (ditukar) dengan perak itu riba kecuali dengan tunai '. 2319 


1D 


an 
VE an KA Net S 
Tg da da Md EU) de Nan 

ba Ae Ma Lo et ot 
KA SANA Ja Sa gA 
A » Ke A Jus Ca Pe Hn Kiu Y Papar alas ja : 
Pa Ja Aa op S3 bah 5 Op 3 Yao DG : Pa 
03X. aan : , Pa Bua bc 
HA Anh be So dya) S Wp Ii Ha "2 sad 
hua HERAN (oh Jb JG Age 


dansa ey KAL 


Ae AGP 


- 


. .. 


Tp Ba AI Ken 


af 


310 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah ringkasan dari hadits nomor 162. 


Musnad Imam Ahmad — 


239. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia 
berkata, “Ketika orang-orang banyak yang murtad pada masa 
kekhalifahan Abu Bakar RA, Umar berkata, “Bagaimana mungkin 
engkau akan memerangi orang-orang, wahai Abu Bakar, sementara 
Rasulullah Saw telah bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia, hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan (yang hak) selain 
Allah. Barangsiapa yang mengatakan tidak ada Tuhan (yang hak) selain 
Allah, maka sesungguhnya harta dan jiwanya telah terlindung dariku 
kecuali dengan haknya, dan perhitungannya (diserahkan) kepada Allah? ' 
Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi 
orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat 
adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku kepada 
anak kambing betina yang belum genap satu tahun itu, padahal mereka 
telah menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan 
memerangi mereka karenanya.” Umar berkata, “Demi Allah, tidaklah itu 
melainkan aku melihat bahwa Allah benar-benar telah melapangkan 
dada Abu Bakar untuk berperang. Maka aku pun mengakui bahwa itu 


adalah benar”. 


HM 


L) . ia 5 Oo 7. 2. :0 Prodi Aa 
2 peta ar Son ab 
- 3 


4 Joo V2. 303 


- 1. ka 2 . Pe Pan ed 3 Hand 2 .- Z Ia 5 ati A £ 9, 
JEY Al an ia GUN "da cal Ie ade Al lo 
. az “X 9, , n 2 AKA La 523 Lan ana 

ebeg Ea Ko Sapa C5 KAI SUUU yilni Y 

240.  Abdurrazag menceritakan kepada kami, Isra'il 


memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dia berkata, “Umar berkata, “Aku berada di sekelompok orang yang 


31 Sanadnya jelas terputus (zhahir Al Ingitha”). Sebab riwayat Ubaidillah bib 
Abdullah bin Utbah dari Umar itu mursal, karena dia tidak pernah bertemu 
dengan Umar. Namun demikian, di atas telah dikemukakan hadits nomor 67 dan 
117 dari Ubaidillah dari Abu Hurairah yang berstatus maushul. 

Adapun kata “Anaagan (anak kambing betina yang belum genap satu tahun): 
dalam (&) tertera “Agaalan', sedangkan pada penjelasannya tertulis teks 
“Anaagan'. Agaal adalah tali yang mengekang unta. 


— Musnad Imam Ahmad 


berjalan dalam sebuah peperangan bersama Nabi SAW, kemudian aku 
bersumpah. Aku berkata, “Tidak, demi bapakku.” Seorang lelaki 
kemudian membisikiku dari arah belakang, dan dia berkata, “Janganlah 
kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian.” Aku kemudian 
menoleh, ternyata aku bersama dengan Rasulullah SAW?.”'? 


Il GA paka ls SG K2 Kab YAA 


dp da Je 5 IP AI ya 
LA 2 JG (SL ab of S3 AO J3 ab 


MA YG SN AA Up ala 


€ 


2... 


241. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Umar, dia 
berkata, “Rasulullah SAW mendengarkan saat aku bersumpah dengan 
(nama) bapakku. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah melarang 
kalian untuk bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian'.” 


Umar berkata, “Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah dengan 
sumpah ini setelah peristiwa itu, baik karena inisiatif dari dalam diriku 
maupun karena, meriwayatkan dari seseorang bahwa dia pernah 
bersumpah dengan (sumpah) ini.” 


NN au A5 ad Yi Ha Gb — NY 


8 
30. 2... 0. 


2 aa Da 
Oo ore) RA 

242. Khalaf bin Walid menceritakan kepala Khalid 
menceritakan kepadaku dari Khalid, dari Abu Utsman, dari Umar RA, 


312 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 214. 
Lihat juga hadits nomor 112. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 112. 
Lihat hadits nomor 240. 


313 


Musnad Imam Ahmad — 


bahwa Rasulullah memberikan keringanan pada sutera seukuran dua 
En 314 
jari. 


4, - NEON #0. 8 es Pe Ng 2» ah 
AI goo) OLS Gl OP gasal Ulee Aan Op cp aon NY, 
ate. 


" .i o- A4 - - Pa Na Page are Aap 2... 3 an o- 
abu Sah KE Ah Tas II NP 3 US LB 
- - 2... , ba 


IK Ind IS Kh le Io 
MAAN GEA 9 HA EN sb ph da 


3 oi - Ne « . FS al PN 19 .... be ne sd 

OSN Ae Sal tOaas pl JB ee Aldi noh JE) JK y 
Th 2 Pi ?” 7” 2 
KN ET, nee KA 


243. Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dari 
Abu Utsman RA, dia berkata, “Kami pernah bersama Utbah bin Fargad, 
kemudian Umar RA mengirim surat kepadanya guna menjelaskan 
tentang hal-hal yang dia ceritakan dari Nabi SAW. Di antara hal yang 
ditulis Umar kepada Utbah adalah: bahwa Rasulullah SAW pernah 
bersabda, “Tidak akan memakai sutera di dunia, kecuali orang-orang 
yang tidak memiliki bagian apapun darinya di akhirat kelak, kecuali 
(orang yang memakainya) seukuran seperti ini.' Beliau memberi isyarat 
dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.” 


Abu Utsman berkata, “Aku melihat bahwa itu adalah pakaian kasar 
yang bergaris-garis saat kami melihat pakaian kasar yang bergaris- 
sa 31 
garis. 


APH SEN IE SE SAN PA UI Ntt 


0... 22 £ ha KN: e ec. or. ey 0. 0. 8 - F1 o 


314 Sanadnya shahih. Khalid adalah Ibnu Abdullah bin Abdurrahman Ath-Thahan. 
Dari Khalid: yaitu Ibnu Mahran Al Hadza'. Dari Abu Utsman: yaitu An-Nahdi. 
Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 92. Lihat juga hadits 
nomor 123 dan 181. - 

315 Sanadnya shahih. At-Taimi adalah Sulaiman Ath-Tharkhan. Lihat hadits 
sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 s. LX LG Ha. “7 2 2 AN - - Lem ie 
HIbe3 TPI JG UNI Wal INA ya) Gas) 1 Ab) Al 
Ca ima IU FP B5 Las 3 MU AS add Sig Ol etis Ol 
- . .T BIMA Tp ore 4 2: y 3 sg 2 ng LT 30 : jas 
Ko JW AL IE elo AM Sya WS SSI Kh em 
: j 5 - »5 ka 5 ore. x - 53 - 

Xp Lu Sue Kp II Gara 

244. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurajj, 
Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar menceritakan kepada kami, 
dari Abdullah Babih, dari Ya'la bin Umayah dia berkata, “Aku berkata 
kepada Umar bin Khaththab RA, “(Dapatkah) orang-orang menggashar 
shalatnya sekarang, padahal Allah hanya berfirman, “Maka tidaklah 
mengapa kamu mengashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang- 
orang kafir,” (Os. An-Nisaa' (4J: 101) sementara sekarang hal itu tidak 
ada lagi?” Umar menjawab, “Aku pernah merasa heran atas apa yang 
membuatmu heran. Aku pernah menanayakan hal itu kepada Rasulullah, 


kemudian beliau menjawab, “(Itu) adalah sedekah yang Allah berikan 
kepada kalian, maka terimalah (oleh kalian) sedekah-Nya'.””"' 


AN 


PP Ap al SA Utat GRI K2 Bak — yto 
. 1 . Ken S1 5 n 
SES Lag JP dr Mae 
245. Abdurrazag - menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitahukan kepada kami: aku mendengar Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abu Ammar menceritakan (sebuah hadits). Dia kemudian 
menyebutkan hadits tersebut.” 


2 5 3. t. 3. z o - » 8. 
Op Ienta S3 Wa ana &' PET La a 3 Came — Y4Y 
jan ea NN tag en aa AN Gea K3 Pn el LK si 
BA AT OMA Oa IP LT op ras Al nh rs JB JB Kemal! 


- - rd - 5 PJ 
5 » wo 


P 2... Io 908 £.. ea AA 2 Nata Pa an 
RN UE ES Wah Gp Uang AE Al lo Iya Ol 


316 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits nomor 174. 
317 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits nomor 174. 


Musnad Imam Ahmad — 


246. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah, 
Oatadah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, dia 
berkata, “Umar RA berkata, “Sesungguhnya (ayat) terakhir yang 
diturunkan dalam Al Gur'an adalah ayat riba. Sesungguhnya Rasulullah 
SAW telah diambil (wafat), dan beliau belum menjelaskan ayat tersebut. 
Oleh karena itu, tinggalkanlah (oleh kalian) riba dan keraguan”. 


Pet 20 2 119 0 


Ke ah ana 1 33 HA TAI Wi ii Un — NE 
PN NN AA NT MA PA Lp Mania GAS MADA UD ea an 253 e - 
aa ae pem Bo Aa 


2.3 


Ale 33 


2... 


247. Yahya menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dari Ibnu Umar, dari Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Orang yang telah meninggal dunia itu tersiksa di dalam kuburnya 
karena ratapan atas dirinya. 


Dn eh 


TP SE YAA 
Mane Aan Io ala da Jean 


- 


248. Yahya menceritakan kepada kami dari Abdullah: Nafi 
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA, dari Umar RA, dari Nabi 


318 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Sebab seperti yang telah kami 
jelaskan pada hadits nomor 109, Sa'id bin Al Musayyib tidak mendengar dari 
Umar. Ibnu Abi Arubah adalah Sa'id bin Abu Arubah. 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2: 21) dan dikutip oleh Ibnu 
Katsir dalam Tafsir-nya (2:52) dari Al Musnad. Suyuthi menisbatkan hadits itu 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (1: 356) kepada Ibnu Jarij. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 180 
dengan sanad dan teksnya. 


319 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW, beliau bersabda, “Orang yang telah meninggal dunia itu tersiksa 
karena tangisan keluarganya atas dirinya.” | 


..3 0 he 


“ 3 "... - Oa Ta 2... H 
PN eta! Up ain Ta JO PE LP Pu Wide YA 

- : 05 - 7 na H0. Ia Ea STR s2 Ni Pa - 
AS SIS Im YAN SI PSU Ju eh 
g aa PSA PEN ea 63 A4 25 P B3 REA 
M3 33) 7 33 alay dE AI do pg al) AA 


249. Yahya menceritakan kepada kami dari Yahya, dia berkata: 
Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab: bahwa Umar RA berkata, 
“Janganlah kalian merusak ayat yang menerangkan hukuman rajam, 
sebab kita tidak menemukan dua hukuman (rajam dan dera) yang 
ditetapkan dalam agama di dalam kitab Allah. Aku pernah melihat Nabi 
SAW merajam, dan kami pun merajam (memberlakukan hukuman 
rajam).”?2! 


A - - ema uan £ 0. o- Pa a86 
or 1 g 8. 3 2? “as & - Tata . KS | “ 2. 3 eng Ie 
Jl Iya) Ge SI Pn ii SN ga tag 
. ..0 (D. o “ 2 A sk rd “3 2 . 70 Te o . 2G 
KARNA Alih ya NIA) 2 ITU cah peni) ih La DAS 
Tana aan 2. LA nyo 2 0 35 b3 . Mala .3 2 
AA DAN j3 Pray AN LG JAN A1 al Jpg G5 r 
“s oto 8 8g Senos tee 2 ga 
(AI ade aslan saka Ama 3 

KANG Bo 13 PN - 0 : Lai oto £ - £ Pd Pi .. 
Hama os CA Coin pal Lal Ong "JB dls ya 
go Pe Na AN Sea ena ae eat ah SE 2 ? 0 # 
ASEAN pg BN JAS V9 SARI AN SA) SI) Sani 


. 


. Xx . Pa 9 » 0 £ . . 
AI BN ISU made Cin pall 


Te okt 


Te Tn 5 ae nk Keran MAT at da Ga Ge 
Ae Ke Sya SUN AS UN dls yani de eU :JU 


320 Sanadnya shahih. Ubaid adalah Ibnu Umar bin Hafsh bin Ashim. Hadits 
tersebut merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 

21 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi”). Sebab riwayat Sa'id bin Al 
Musayyib dari Umar adalah Mursal. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Oathan. Dari 
Yahya: dia adalah Ibnu Sa'id Al Anshari. Lihat hadits nomor 197. 


Musnad Imam Ahmad — 


- Kel Ten ABI eat 3 2.3 - s 
H3 mi) Jaa PA IGO Gini SG Pata bai Gl 

3 Pane og. 3 o 
UNS SI Hug oi ESalb Of 
250. Yahya menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan 
kepada kami dari Anas, dia berkata: Umar RA berkata, “Aku menyetujui 
Tuhanku pada tiga (hal) dan Dia menyetujuiku pada tiga (hal): Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan sebagian 
magam Ibrahim sebagai tempat shalat.” Maka Allah menurunkan (ayat): 
'Dan jadikanlah sebagian magam Ibrahim tempat shalat.' (Os. Al 
Bagarah (2): 125) Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau 
ditemui oleh orang yang baik dan jahat. Seandainya engkau 
memerintahkan para Ummahatul Mukminin untuk bertabir? Allah 
kemudian menurunkan ayat hijab. Aku kemudian mendengar teguran 
Nabi SAW kepada sebagian istrinya. Aku pun mengusut(nya) pada para 
Ummahatul Mukminin. Aku menemui mereka, lalu aku mengusut kepada 
mereka seorang demi seorang: “Demi Allah, seandainaya kalian 
menghentikan, (sebab) jika tidak Allah akan benar-benar menggantikan 
untuk Rasul-Nya (dengan) yang lebih baik daripada kalian.” Aku 
kemudian mendatangi sebagian istri beliau, lalu istri beliau itu berkata, 
“Wahai Umar, tidak adakah pada diri Rasulullah itu sesuatu yang dapat 
beliau gunakan untuk menasihati istri-istrinya, sehingga engkau yang 
menasihati mereka.” Allah kemudian menurunkan (ayat): “Boleh jadi 
Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih 

baik daripada kalian... sampai akhir ayat. ' (Os. At-Tahriim (66): 2) Gea 


PAMA Lah OB jd AS ab IP Pai KIS — YON 

Hi Jp WA Ab Lah JP SA EV na 

SEL TN AA “JG Ting de Io 

JAN TAN op Tani Sig te 3 HA DG JO P3 
Mae In JG 


322 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 160. 


— Musnad Imam Ahmad 


251. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Abu Dzibyan 
menceritakan kepadaku: aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata, 
“Janganlah kalian memberikan pakaian sutera kepada istri-istri kalian, 
karena aku pernah mendengar Umar menceritakan sebuah hadits dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang memakai sutera di 
dunia, maka dia tidak akan memakai nya di akhirat kelak'.” 


Abdullah bin Zubair berkata dari Umar, ea yang tidak 
memakai sutera di akhirat, maka dia tidak akan masuk surga. Sebab Allah 
berfirman, “Dan pakaian mereka di sana (akhirat) adalah sutera.' (Os. 
Al-Hajj (22): 2372 


30 35-03 35 - PIA 


Sg Saba Ul 3 JAR Ulos Jala GP agan Ur — YoT 

.. 303 G- . 0. aa o-d 
Kala at LI gp JS pe ai Ui Jne Git ag 
AE IU JG UG Tp Telu At 5 LI aa SN 


An Joe ata SE te yan KO SJU WAS 
Yap Is PPs II Iya dig da Ko 


P1 3-3 


sat Ui en na Semu NS 
De Lea TMT y DI sus ea 3 MI La La 
An TA Ga ja ca at ae Aka IG cbs je as 


252. Yahya menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Amir, dan 
Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Isma'il bin Abu 
Khalid menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Sya'bi, dia 


323 Sanadnya shahih. Abu Dzibyan adalah Khaligah bin Ka'ab At-Tamimi. Dia itu 
Isigah. Dzibyan adalah dengan kasrah huruf dzal (yang bertitik), namun boleh 
juga dengan mendhamahkannya. Dia ditetapkan dengan dua penetapan secara 
sekaligus dalam shahih Bukhari (7: 150) dari cetakan As-Sulthaniyah (10: 343) 
dalam Fath Al Bari. Sedangkan penetapan dalam Al Khulashah adalah Dzi ban 
Mutsana Dzi'ab, dan itu adalah janggal. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Bukhari, Muslim (1: 152), Nasa'i (2: 297) dan Ad-Dulabi dalam Al-Kuna (1: 
171). Semuanya bersumber dari jalur Syu'bah. Lihat hadits nomor 243. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata, “Umar melewati Thalhah.” Sya'bi kemudian menyebutkan 
pengertian hadits itu. 


Sya”bi berkata, “Umar melewati Thalhah kemudian dia melihatnya 
dengan penuh perhatian. Umar berkata, “Boleh jadi melukaimu 
kepemimpinan anak pamanmu?” -Sya'bi berkata, “Maksudnya Abu 
Bakar RA.”- Thalhah menjawab, “Tidak, akan tetapi aku pernah 
mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku akan mengajarkan 
sebuah kalimat yang tidak dikatakan oleh seorang lelaki ketika sakaratul 
maut kecuali akan ada baginya cahaya dalam lembarannya, atau ruhnya 
akan menemukan sebuah kelapangan pada kalimat itu saat sakaratul 
maut'.” Umar berkata, “Aku akan memberitahukan kalimat itu 
kepadamu. Kalimat itu adalah kalimat yang beliau kehendaki pada 
pamannya, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain 
Allah.” Thalhah berkata, “Seolah telah dihilangkan dariku sebuah 
penutup.” Umar berkata, “Engkau benar. Seandainya beliau mengetahui 
sebuah kalimat yang lebih baik darinya, niscaya beliau akan 


memerintahkannya (mengatakan) kalimat itu? 324 


0. 0. - Pa 013 ss. 0-3 o - a33 
20. 


P P Su 0... ... » : “ni o Too or. ey 
ME ag SIA PS Ii LI di sad SP Te 5S Uh 


. 2... 


34 Sanadnya jelas dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Amir Asy-Sya'bi 

tidak pernah bertemu dengan Umar dan Thalhah. Dengan demikian, riwayat 
Amir Asy-Sya'bi dari Umar dan. Thalhah adalah riwayat mursal. Namun 
demikian, hadits tersebut telah dikemukakan secara maushul pada hadits nomor 
186, yaitu yang bersumber dari Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah. 
Muhammad bin Ubaid adalah Muhammad bin Ubaid bin Abu Umayah Al 
Ahdab. Dalam riwayat Ahmad ada yang bersumber dari Ismail bin Abu Khalid 
dari seorang lelaki dari Sya'bi, sedang riwayat yang sebelumnya dalam sanad 
ini adalah riwayat Yahya Al Oathan dari Ismail: “Amir menceritakan kepada 
kami.” Dengan demikian, riwayat yang kedua tidak menjadi cacat bagi riwayat 
yang pertama. Itu disebabkan boleh jadi Ismail mendengar pertama kali dari 
seorang lelaki dari Sya'bi, kemudian dia mendengarnya langsung dari Sya bi. 
Oleh karena itulah suatu kali dia meriwayatkan seperti ini, sedang pada kali 
yang lain dia meriwayatkan seperti itu. | 


— Musnad Imam Ahmad 


Jp J8 ui UB ba de ba dr Gb : JL 


IS 0 2. 


Ka Sg An IA 3 al op UE IU JEY: (3 ME 3 


253. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Sulaiman 
bin Agig menceitakan kepadaku dari Abdullah bin Babih, dari Ya'la bin 
Umayah, dia berkata, “Aku thawaf bersama Umar RA. Ketika aku 
sampai di sudut yang menyambung ke pintu (Ka'bah), yang 
menyambung ke Hajar (Aswad), aku menarik tangannya untuk memberi 
salam kepadanya. (Namun) dia berkata, “Tidakkah kau pernah melakukan 
thawaf bersama Rasulullah?” Aku menjawab, “Ya, (pernah). Umar 
berkata, “Pernahkah engkau melihat beliau memberi salam kepadanya? 
Aku menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Tinggalkanlah hal itu, karena 
sesungguhnya pada Rasulullah itu ada teladan yang baik untukmu?” 


AA PA ii ab Cia pak PS BAL Yo 


IN bb tngant CA Bra LS JS AN ip 5 3S 


8 $ 0 2” 
-. 


ata an ah. sal Sp Kat bsa la 


. 


325 Sanadnya shahih. Sulaiman bin Atig adalah orang Hijaz. Dia dianggap tsigah 
oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban. 
Hadits tersebut akan dijelaskan pada Musnad Ya'la bin Umayah (4: 222 c) “dari 
Abdullah bin Babih, dari sebagian Bani Ya'la bin Umayah.” Demikian juga 
akan dijelaskan pada hadits nomor 313. Dalam hadits nomor 313 ini ada orang 
yang tidak diketahui. Al Hafizh berkata dalam At-Ta'jil (halaman 542), “Boleh 
jadi itu adalah Shafwan.” Yakni Shafwan bin Ya'la bin Bani Umayah. Ini suatu 
kemungkinan. Lihat Majma' Az-Zawa'id 3: 240. 
Namun hadits ini dianggap cacat karena hadits-hadits yang shahih menetapkan 
bahwa Rasulullah pernah memberi salam ke Hajar Aswad, dan Umar melihat 
hal itu, dan hal itu pun diriwayatkan darinya. Lihat hadits nomor 229 dan 190. 
“Unfudzh anka': Maksudnya tinggalkanlah hal itu. Dikatakan, sir anka, yakni 
berjalaniah dari tempatmu dan lewatilah tempat itu. Demikianlah yang 
dikatakan dalam An-Nihayah. Sedangkan dalam (x) tertulis: fazfidz indaka. Itu 
adalah keliru. Saya membenarkannya dari (2), (&) dan dari hadits mendatang, 
yaitu hadits yang terdapat dalam Musnad Ya'la. Hal itu dibenarkan oleh 
korektor kitab Majma' Az-Zawa'id dimana dia menjadikan redaksinya: Fab'an 
anhu (menjauhlah darinya). 


Musnad Imam Ahmad — 


30- .33. 1 


ba Ia seb 453 to S I Jws at Lgi MAA IS Ol yo 


23 3 0, 


Sa LI RI go HA GS db gi JG 0nd 


la da “Ig W Jo UN EN mh BY JA 3 ' Jd 3 


254. Yahya menceritakan kepada kami dari A'masy, Syagig 
menceritakan kepada kami, Shubay bin Ma'bad -—seorang lelaki yang 
berasal dari Taghlib- menceritakan kepada kami, dia berkata, “Dahulu 
aku adalah seorang Nashrani yang kemudian masuk Islam. Aku berijtihad 
dan aku tidak menyimpang. Aku berniat dan bertalbiyah untuk haji dan 
umrah. Aku kemudian bertemu Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shuhan 
di Udzaib. Salah seorang dari keduanya kemudian berkata, “Apakah (dia 
mengerjakan) keduanya secara sekaligus? Temannya kemudian 
menjawab, “Biarkan dia, karena sesungguhnya dia lebih sesat daripada 
untanya”.” 


Shubay berkata, “Seolah untaku berada di atas pundakku. 
Aku kemudian mendatangi Umar RA dan menceritakan hal itu 
kepadanya. Umar kemudian berkata kepadaku, “Sesungguhnya 
mereka berdua tidak mengatakan apapun, engkau telah ditunjukkan 
kepada Sunnah Nabimu?.”??6 


0... Aa. 8 


PE PU S5 NN AP P Hi Kis — Yoo 
usa Seda gp SA AI Ih JET di ega 
Byih 36 Ju sal MA - aminn 


255. Yahya bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Nafi' 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Umar RA, bahwa dia 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernazar di masa 
jahiliyah untuk beri'tikaf di dalam Masjidil Haram satu malam.” Beliau 
pun bersabda kepadanya, “Maka penuhilah nazarmu. ”“ 


326 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits nomor 227. 
37 Sanadnya shahih. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, 
sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al! Muntaga 2283. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
5 0. 19 


.. Pd #0. 3. pe : ... 
PI ayat GP Ole KET ASI 3 BAL — Yo1 


Aa mad dea Blus Una SJ gag Ip SE IA AI 
SSB SAN ma 

256.  Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Shubay 
bin Ma'bad At-Taghlibi, dia berkata, “Aku baru keluar dari Nashrani, 
kemudian aku ingin berjihad atau berhaji. Aku kemudian mendatangi 
seorang lelaki dari kaumku yang biasa dipanggil Hudaim. Aku bertanya 
kepadanya, lalu dia memerintahkan aku untuk berhaji. Aku kemudian 
melaksanakan ibadah haji dan Umrah secara giran (berihram untuk haji 


dan umrah secara sekaligus pada bulan haji)” Dia kemudian 
menyebutkan hadits itu.?? 


aa s Aa Pt | e 8. 
Ke Pa Ia PALI AE) Oki Cia S3) Kila — Yov 


3 2... 


Fa Nai IE 5 EP Sa LP EPA 
KA 10k) OMA aah #N03 SES Ia Ag OUR jatah 
Oa IG ay di Io AA ola Jb js JP 0 
J3 BBI S3 yA db AN AG s3 dab ya ORA J5 


Joe 2. 202 3 0 - #19 


Maba aa Ter aa NAN 0-3 - 


328 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 

254. Hudaim —dengan bentuk tashghir. Dikatakan juga “Udaim' —dengan 
hamzah yang menggantikan huruf ha. Lihat Al Ishaabah (1: 103). 
Dalam kitab Sunnan Abu Daud, dinyatakan bahwa dia adalah Hudaim bin 
Tsarmalah. Namun dikatakan dalam Aun Al Ma'bud (2: 92-93), “Demikianlah 
yang terdapat pada sejumlah naskah, dan itu adalah keliru. Sebab dia adalah 
Hudaim bin Abdullah, sebagiamana yang terdapat pada raiwayat Nasa 'i. Seperti 
itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Makula, Ibnul Atsir, Hafizh Ibnu Hajar dan 
yang lainnya." 


Musnad Imam Ahmad — 


257. Waki'” menceritakan kepada kami, Sufyan. dan Abdurrahman 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Zubaid Al Ayami, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Umar RA, dia berkata, “Shalat Safar 
(shalat dalam perjalanan) itu dua rakaat, shalat Dhuha dua rakaat, shalat 
hari raya Idul Fitri dua rakaat, dan shalat Jum'at itu dua rakaat, secara 
sempurna (dan) bukan Oashar, sesuai (dengan apa yang dikatakan) lisan 
Muhammad.” 


Sufyan berkata, “Zubaid suatu kali berkata, “Aku menilai itu dari 
Umar.' Abdurrahman berkata, “Dengan tidak diragukan lagi.” Yazid - 


yakni Ibnu Harun- berkata, “Ibnu Abi Laila mengatakan: Aku mendengar 


Umar' 2329 


329 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Sebab Abdurrahman bin Abu 
Laila tidak pernah mendengar dari Umar, sebagaimana yang telah kami rinci 
pada hadits nomor 193. Di sini, Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari tiga 
orang guru, yaitu: (1) Waki', (2) Abdurrahman bin Mahdi, dan (3) Yazid bin 
Harun, dan Ahmad akan merinci riwayat mereka: 

Riwayat Waki': Dalam riwayat Waki” ada riwayat dari Sufyan, dari Zubaid. 
Oleh karena itulah suatu kali Zubaid berkata, “Dari Abdurrahman bin Abu Laila 
dari Umar", namun pada kesempatan lain dia berkata, “Dari Abdurrahman bin 
Abu Laila: Aku memandangnya dari Umar.” Sedangkan Abdurrahman bin 
Mahdi berkata, “Dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Umar dengan tidak 
diragukan lagi.” Dan, Yazid bin Harun berkata, “Ibnu Abi Laila mengatakan, 
“Aku mendengar Umar”.” Seandainya riwayat ini shahih, maka hadits tersebut 
adalah hadits shahih. Tapi, riwayat ini adalah riwayat yang janggal. 

Al Hafizh menyatakan dalam At-Tahdzib (6: 261-262), bahwa Abu Khaitsamah 
meriwayatkan hadits tersebut dalam musnadnya dari Yazid bin Harun, seperti 
hadits itu juga (hadits yang terdapat dalam buku ini). Al Hafizh berkata, “Abu 
Khaitsamah berkata, “Yazid bin Harun meriwayatkan hadits itu secara 
menyendiri dengan redaksi seperti yang ada di sini, dan tak ada seorang pun 
yang mengatakan “Aku mendengar Umar,” selain dirinya.” Yahya bin Sa'id dan 
yang lainnya meriwayatkan hadits tersebut dari Sufyan, dari Zubaid, dari 
Abdurrahman, dari seorang yang tsigah, dari Umar. Syarik meriwayatkannya 
dari Zubaid, dari Abdurrahman, dari Umar, dan Syarik tidak mengatakan: "Aku 
mendengar”. Ibnu Khaitsamah berkata dalam Tarikh-nya, “Telah diriwayatkan 
tentang mendengarnya Abdurrahman dari Umar, dari beberapa jalur, namun 
jalur-jalur tersebut tidak shahih'.” 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Nasa'i (1: 209) dan Ibnu Majah (1: 170) dari 
jalur Syarik dari Zubaid. Nasa'i berkata mengiringinya, “Abdurahman bin Abu 
Laila itu tidak mendengar dari Umar.” 

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Nasa'i (211-212) dari jalur Syu'bah, dan 
pada hadits nomor 232 dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, keduanya (Syu'bah dan 
Tsauri) dari Zubaid, dari Ibnu Abi Laila, dari Umar. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 0. so 3 6 6 
Tn ae aa  aakia 
Ii jan Pale Jan SUN TS pe 


Hei 
Y :J63 G3 aan daa Jo h ds WAs di 5 GI 
Dan gor 


Na aa 


7 


258. Waki” menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, 
bahwa dia menemukan seekor kuda yang pernah digunakannya (untuk 
berjihad) di jalan Allah akan dijual di pasar. Dia kemudian bertanya 
kepada Nabi, dan Nabi melarangnya. Beliau bersabda, Janganlah 
engkau menarik kembali sedekahmu. "0 


s0. 1D 0 


3 ah, KI ed HP aka oh pa ah AE — NA 


Ja Lyra Iis SAN Deal GA) P3 Lamb ag TEA s2 
20. a - a. dada 
SA Ga pa Ia Aa ega Sa aa Ja Aa 

Jo. ba 


ak aa da JUS Al de NS dinar Ia ak 
Lip Is :JU su LA tipe ih 3 ya yaaa 

AI Ja iya pt 
259. Waki' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, dari 


Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits itu (1: 170) dari jalur Yazid bin Ziyad 
bin Abu Al Ja'd, dari Zubaid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin 
Ujrah, dari Umar. 
Ibnu Hazm meriwayatkan hadits tersebut dalam 4! Muhalla (4: 265) dari jalur 
Nasa'i, dari jalur Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd, seperti riwayat Ibnu Majah. 
Dengan demikian, sanad-sanad ini —dengan ditambah Ka'ab bin Ujrah- adalah 
sanad yang shahih dan muttasil, yang dapat menshahihkan sanad yang terputus 
dalam kitab ini. Sebab Yazid bin Ziyad bin Abu Al Ja'd itu tsigah. Dia 
dianggap tsigah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan Al Ajali. Ibnu Hibban juga 
menyebutnya dalam Ats-Tsugat. Dengan rincian ini, kita dapat mengetahui 
kecerobohan Asy-Syaukani (3:.350) dalam komentarnya mengenai hadits ini. 

330 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 166. 


Musnad Imam Ahmad — 


Oais, dia berkata, “Aku pernah melihat Umar RA yang (memegang) 
pelepah kurma di tangannya sambil mempersilakan orang-orang untuk 
duduk. Dia berkata, “Dengarkanlah ucapan Khalifah Rasulullah SAW 
(ini). Budak Abu bakar yang disebut Syadid kemudian datang dengan 
membawa sebuah lembaran. Umar kemudian membacakan lembaran itu 
kepada orang-orang. Dia berkata, “Abu Bakar RA berkata, 
“Dengarkanlah dan taatilah apa yang dalam lembaran ini, Demi Allah, 


aku tidak memerintahkan kepada kalian?.””' 


... 7 . 2... 5 . bd 2 “. 
HIU ga Ulas Up Al OMA SAS Jap Gas — YA. 
ag 2 2 SA Ba Uu  b G 3 sae NA . - Ge 3 
PERS 3G BLS St GA Lala CAN YA Ia 1 aah da 
— 2 Pat . 2. ea - 4 25 - 3 £ Nan 
BN AI AN Aa 18 Ai ig IA lo NN pe 3 
Pa Pad Pa & Sa PEN aa Hana og 35 PAN an aa 3... 
AE Io ain Ad Blus HN GP dl 2JU cola 
AN Am dad 58 pakar 
260. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Salamah, dari Imran As-Sulami, dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perasan anggur. Dia menjawab, 
“Rasulullah SAW telah melarang perasan anggur dalam bejana jar dan 
dubba." Aku kemudian bertemu denga Ibnu Umar dan bertanya 
kepadanya. Dia kemudian memberitahukan kepadaku —aku duga- dari 
Umar bahwa Nabi telah melarang perasan anggur dalam bejana jar dan 
dubba.” Sufyan ragu. 


33! Sanadnya shahih. Ibnu Abi Khalid adalah Isma'il. Gais adalah Ibnu Abi Hazim. 

Syadid adalah budak Abu Bakar. Saya tidak mengetahui hadits darinya selain 
hadits ini. Al Hafizh menyebutkan dalam Al Ishaabah pada pembahasan tentang 
orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi (3: 222-223), bahwa ada 
kemungkinan sekali dia termasuk seorang sahabat, bahkan kemungkinan itu 
sangat besar. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Thabarani dalam A4t-Tarikh (4: 51-53) dari jalur 
Sufyan bin Uyaynah, dari Isma'il bin Abu Khalid. Al Haitsami mengatakan 
(5/184) bahwa orang-orangnya adalah orang-orang yang ada dalam kitab Ash- 
Shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


Imran As-Sulami berkata, “Aku kemudian menemui Ibnu Zubair 
dan bertanya kepadanya. Dia menjawab, “Rasulullah telah melarang dari 


perasan anggur dalam bejana jar dan duba'.”??? 


8 . Sola 6 - 


... ” Bu. Core . . 

AP Oa al HP Al HIS Bl AE Up Sip Bi — YAN 

ME en 0. PA ae a Les Bp tua 0... . 03 

DS RA Un AS Gi Abd eh la ola ah gia 

patah Bab tak NIS 8 galah ob a3 ii rotah 

SS 7 2 & 2 2. . Gg ... . 
. Jos 4 2 Oa aah 3. ) 0) 


. e7 2 2 . .” . . Gi Oo 
ca KAS Jah EP gb) ARA Gp yag Sman 2JG GS op aa 
2.2 Na 5 £ 2s AN ig 2 DANPNN a3 £. . 22 3 ea #3 P 
PA SSS “lan Dl io PP DAA Oh JW Klo Ol 
£ 3 


ON MA LG Sea ane an Mun . 3 NN 
SP IG Y Ro AU AA Gan) Jab JW UNA Ia AS 
kana s1 5 Nan aa Kemana Rapat Pl RP NRP, x 0, 3 2 - SN SA 
Ber las ALAN Il KAA Clay AO AI elo Al Sy) do ea 

2 AN In Pa an Tani ada BN 
LAI IS AS) HS S3 ol) lalang 

261. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hamad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Ubaid bin 
Adam, Abu Maryam dan Abu Syu'aib, bahwa Umar bin Khaththab RA 
berada di Jabiyah, kemudian dia menyebutkan tentang penaklukan Baitul 
Magdis. 

Aswad bin Amir berkata: Abu Salamah berkata: Abu Sinan 
menceritakan kepadaku dari Ubaid bin Adam, dia berkata: Aku 
mendengar Umar bin Khaththab RA berkata kepada Ka'ab, “Menurutmu, 
dimana aku dapat shalat?” Ka'ab menjawab, “Jika engkau belajar dariku, 
maka engkau dapat shalat di belakang batu sehingga seluruh Guds/Baitul 


Magdis berada di hadapanmu.” Umar RA bekata, “Engkau menyerupai 
umat Yahudi. Tidak, akan tetapi aku akan shalat ke arah Rasulullah SaW 


332 Sanadnya shahih. Mu'ammal adalah Ibnu Isma'il Al Adawi. Salamah adalah 
Ibnu Kuhail. Imran adalah Ibnu Al Harts As-Sulami Abu Al Hakam. Hadits 
tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 185. Keraguan Sufyan dalam 
hadits ini untuk menyebutkan Umar tidak membuat hadits ini cacat. Sebab 
Sywu'bah telah memastikan keberadaan Umar dalam hadits ini dan juga hadits 
mendatang nomor 360. 


Musnad Imam Ahmad — 


shalat.” Umar pun lalu menghadap Oiblat dan shalat. Setelah itu dia 
datang dan menghamparkan selendangnya. Dia menyapu dengan 
selendangnya, dan orang-orang pun menyampu dengan selendangnya.”” 


7, 


3 


Laman JB Spa HP MIL ES 


5 
Pe 


a 


x, 13 0. 


Ha IE EA Can PE PPN AA Hape Ja 
Nee YAI ai JB BR 3 ah da Io IA 
at Ata ag na Se IA Hb or 33 

262. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Malik —yakni Ibnu 


Mighwal- menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Fudhail bin Amru dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Umar RA, dia berkata, 


33 Sanadnya hasan. Abu Sinan adalah Isa bin Sinan, yakni Isa bin Sinan Al Hanafi 
Al Oasmali —dengan fathah huruf Oaaf dan Miim. Dia adalah orang yang sangat 
jujur, namun dalam haditsnya terdapat sisi kelemahan. Dia disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsugat. 

Abid bin Adam: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Dia 
menegaskan dalam hadits ini bahwa dirinya mendengar dari Umar. Biografinya 
terdapat dalam kitab At-Ta'jil (286). Dia adalah Ubaid Ibnu Adam Al Asgalani, 
guru Nasa'i, biografinya terdapat dalam 4t-Tahdzib (T: 588). 

Abu Maryam: yang kuat menurutku dia adalah Abdullah bin Ziyad Al Kufi Abu 
Syu'aib. Al Iragi berkata, “Dia tidak dikenal.” Pernyataan itu diperkuat oleh Al 
Hafizh dalam At-Ta'jil (495), bahwa dia: “Tidak ada. Aku tidak tahu mengapa 
terjadi seperti ini. Sebab biasanya dia selalu memperkuat pendapat Syaikh Al 
Haitsami, sedangkan pendapat ini tidak terdapat dalam kitab Al Haitsami. 
Berulang kali aku tidak mengoreksi Musnad Umar, namun aku tidak 
menemukan dia disebutkan dalam Musnad Umar.” Al Hafizh kemudian berkata, 
“Abu Syu'aib sama sekali tidak disebutkan dalam Musnad Umar, dan dala kitab 
Al Kuna karya Abu Ahmad Al Hakim pun tidak ada seorang pun yang dijuluki 
Abu Syua'ib yang meriwayatkan dari Umar.” Demikianlah yang dikatakan oleh 
Al Hafizh. Itu adalah kekeliruan aneh darinya. Sebab Abu Syu'aib itu terdapat 
dalam Al Musnad seperti yang engkau lihat. Lihat Al Kuna karya Ad-Daulabi 
(2:111). 

Ucapan Aswad bin Amir “Abu Salamah berkata”: Dia adalah Hamad bin 
Salamah. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Aku bertanya kepada Rasululah tentang kalalah? Beliau menjawab, 
"Cukuplah bagimu ayat shaif'.” 


. Umar berkata, “Pertanyaanku kepada Rasulullah tentang hal itu 
lebih aku cintai daripada memiliki unta yang merah (maksudnya harta 
bangsa Arab yang paling berharga).”' 


- 30315. 3 -.. 3 


Sx 3 ME Cia Was 5 End af Gis — var 


sn Na en eng yaa 
P Para 3d 


Pen Mena bea sa HW A53 


263. Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari 
Ibnu Umar, dari Umar RA, bahwa dia mendatangi Nabi SAW kemudian 
berkata, “Sesungguhnya aku mengalami junub?” 


Beliau lalu memerintahkan Umar untuk mencuci kemaluannya dan 
berwudhu seperti wudhunya untuk shalat.” 


Pa 


AN 5 IG 3 3 563 3 Ea Syur 
dya LP PAN Ri KA CN aa 
Pa ad #xg "sa 


339 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi'). Sebab Ibrahim An-Nakha'i tidak 
pernah bertemu dengan Umar. Dia lahir satu dekade setelah Umar. 
Abu Nu'aim adalah Fadhal bin Dakin. Lihat hadits nomor 186. 

335 Sanadnya Shahih. 
Abu Ahmad adalah Muhammad bin Abdullah bin Zubair Abu Ahmad Az- 
Zubairi Al Kufi. 
Sufyan adalah Ats-Tsauri. 
Abdullah bin Dinar adalah Budak Ibnu Umar. 
Lihat hadits nomor 236. Hadits tersebut ringkas. Sebab, Umar bertanya kepada 
Nabi tentang hukum tidur saat berjunub. Namun dalam riwayat ini tidak 
disebutkan tidur. Lihat juga hadits nomor 359. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pi 3. Ta 3 2. .. 83, Kk aa . er. Aa LP 1. 
SI Ih SEA DAS Vy Fb de HIS Lang Sp So 
8 . .' . a. A : 
. 5) ads a cd 
264. Affan menceritakan kepada kami, Himam menceritakan 
kepada kami dari Oatadah, dari Oaza'ah, dia berkata, “Aku berkata 
kepada Ibnu umar, “Allah akan menyiksa orang yang telah meningal 
dunia ini lantaran tangisan orang yang masih hidup ini? Dia menjawab, 
“Umar menceritakan kepadaku dari Rasulullah SAW, dan aku tidak akan 


berdusta kepada Umar, juga Umar tidak akan berdusta kepada Rasulullah 
SAW! 2336 


ae 33 YEN En ay jan AS CAS Ole Gi — Yao 

Kera Pn BAN Ag Be ppa Oh 
Pen ie AI db AI Ip) AJE Abd 3 TE 5 
Bie On bp abi ka ga bh 
AI ad Jo Yo An AJ IE 1 


4 1 La ada 3 5. 0. 1 ep PN or- A, " Y 5 200 3 Xu 
Bat GTA FA Ol gn ja bh dah daan IA Sa 
Aga dalah Ban ab LI ag Hy se dis JJ US 


yu 2 Sean See daa MR 


ep NA Ni Ku 3 glan de hi Jo 


SA Ta YSS ERA or 


336 Sanadnya Shahih. 
Oaza'ah —dengan fathah pada huruf Gaf, Zay dan Ain —adalah Ibnu Yahya, atau 
Ibnu Al Aswad Abu Al Ghadiyah Al Bashri, seorang tabi'in yang tsigah. Lihat 
hadits nomor 248. 


— Musnad Imam Ahmad 


265. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Ubaidillah menceritakan kepada 
kami, Ibrahim menceritakan kepada kami dari Algamah, dari Al Oartsa, 
dari Oais atau Ibnu Oais —seorang lelaki dari Ja'fi, dari Umar bin 
Khaththab, dia berkata, “Rasulullah SAW, aku dan Abu Bakar melewati 
Abdullah yang sedang membaca (Al Our'an), kemudian beliau berdiri 
dan mendengar bacaannya. Abdullah kemudian ruku” dan sujud.” 


Umar berkata, “Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Mintalah, 
niscaya engkau akan diberikan, mintalah, niscaya engkau akan 
diberikan'.” 

Umar berkata, “Rasulullah kemudian pergi, dan bersabda, 
“Barangsiapa yang ingin membaca Al Our 'an dengan lembut seperti ia 


, 


diturunkan, maka hendaklah dia membacanya dari Ibnu Ummu Abdu'. 


Umar berkata, “Aku kemudian berjalan pada awal malam untuk 
menemui Abdullah guna menyampaikan kabar gembira padanya karena 
sesuatu yang telah Rasulullah SAW katakan. Ketika aku mengetuk pintu 
(rumahnya) —atau Umar mengatakan: (ketika) dia mendengar suaraku-, 
dia bertanya, “Apa yang membawamu datang pada waktu ini? Aku 
menjawab, “Aku datang untuk menyampaikan kabar gembira karena 
sesuatu yang Rasulullah SAW katakan.” Dia berkata, “Abu Bakar telah 
mendahuluimu.” Aku berkata, “Jika Abu Bakar melakukan (itu), maka 
sesungguhnya dia telah mendahului kepada kebaikan. Tidaklah kami 
berlomba kepada kebaikan kecuali Abu Bakar telah mendahului kami 
kepada kebaikan tersebut?” 


337 Sanadnya shahih. 
Hasan bin Ubaidillah adalah Abu Urwah. Dia adalah seorang yang tsigah. 
Al Oartsa —dengan fathah huruf Oaf dan Tsa, dan di antara kedua huruf tersebut 
ada huruf Ra yang bersukun- adalah Adh-Dhabi Al Kufi. Dia adalah tabi'in 
yang tsigah. Dia termasuk orang-orang yang pertama kali membaca Al Our'an. 
Oais atau Ibnu Oais —perawi merasa ragu- adalah Gais bin Abu Oais. Nama 
ayahnya adalah Marwan. Di atas, yaitu pada hadits nomor 175, dia telah 
disebutkan dengan nama Oais bin Marwan. Hadits di sana itu bersumber dari 
Algamah, dari Umar. Juga bersumber dari Khaitsamah dari Gais bin Marwan 
dari Umar. Dengan demikian, pastinya Algamah mendengar hadits tersebut dari 
Umar, dan juga Oartsa, dari Oais, dari Umar. Lihat hadits nomor 228. 


Musnad Imam Ahmad — 


LA enopai Daan 1 Taka 13 M2 GAS Olah GAS — YA 


Dn 3 Jaa Ko at Ja IG Me AN IS 
JB OB GA Log EA S3 pp WP Eu Te 
Apr Ag ay EA Tn Ab Us PLP NK 
aa Ja IE Cm AI tuna PI di pb Lal 


» 
2 - 


SP GA IE BB AS La Uh DS Jab 1IG Ai 1U SN 


pang Dasi 2.0 3 e 902 - 0 2 2. Ana ea NN 
SIG In SU Gi Le HI ap NI Se Kise Ja) AI 
lo SJ EN AI IE ed EN 5 BI nh Tas 
Da Ge el Yen Miunsn Dk Ina NP patas en Nu 5 


3.» ot Td td -“, "3 2... 5 Pa Ta ad 3 -n Dua, Pi Pa 4 2 y 


s 02 - o. 5 @- Pena 3 Bis 5. 1 PA “ .. 2 na 3 ng 
CN ai aa V5 a35 JR PMI es gol 4 083 SN, 


“ era £ .0 Mar Pa & Anin s1 . Lo 2 a 
as 106 (33) — ab IE 3 3 3 SARA AS ja 
PENA ca. d3 Aa Ma -2 2 . Bi Cs “ah 
Is) OS Una jabon os @a) SIS il 3 Ketam us, "J8 ad 


266. Affan menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jurairi, dari Abu Nadhrah, dari 
Usair bin Jabir, dia berkata, “Ketika penduduk Yaman (datang) 
menghadap, maka Umar menjamu teman-teman itu. Dia berkata, 
“Apakah di antara kalian ada seseorang yang berasal Oarn?” Hingga dia 
mendatangi orang-orang yang berasa dari Oarn. Dia kemudian bertanya, 
“Siapa kalian? Mereka menjawab, “(Kami adalah orang-orang yang 
berasal dari) Oarn.” Tali kekang Umar RA atau tali kekang Uwais 
kemudian jatuh. Lalu salah satu dari keduanya mengambil (tali kekang) 
itu untuk yang lainnya, sehingga Umar mengenalinya. Umar bertanya, 
“Siapa namamu?” Uwais menjawab, “Aku adalah Uwais.” Umar bertanya, 
“Apakah engkau mempunyai seorang ibu?' Uwais menjawab, “Ya.” Umar 


— Musnad Imam Ahmad 


bertanya, “Apakah pada (tubuh)mu ada sedikit warna putih (suatu 
penyakit)?” Uwais menjawab, “Ya, kemudian aku berdo'a kepada Allah, 
dan Dia menghilangkan (penyakit) itu dari tubuhku kecuali hanya sebesar 
dirham (uang logam) di pusarku, agar aku mengingat Tuhanku karena 
penyakit itu? Umar berkata kepadanya, “Mohonkanlah ampunan 
untukku!' Uwais menjawab, “Engkaulah yang lebih berhak untuk 
memintakan ampunan untukku. (Sebab) engkau adalah sahabat 
Rasulullah SAW.' Umar berkata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya tabi'in yang paling baik 
adalah seorang lelaki yang disebut Uwais. Dia mempunyai seorang ibu, 
dan padanya ada warna putih, lalu dia berdo'a kepada Allah sehingga 
Allah menghilangkan penyakit itu dari (tubuh)nya kecuali hanya sedikit 
di bagian pusarnya.' Uwais memohonkan ampunan untuknya, lalu dia 
masuk ke dalam kerumunan orang-orang: sehingga tidak dapat diketahui 
dimana dia berada”.” 


Usair bin Jabir berkata, “Umar kemudian datang ke Kufah.” 


Usair berkata, “Kami berkumpul dalam sebuah halagah, lalu kami 
berzikir kepada Allah. Umar juga duduk bersama kami. Apabila dia 
menyebut Uwais, maka hadits beliau tertancap dalam hati kami dengan 


kuat tidak sekuat hadits yang lainnya. Dia kemudian menyebutkan hadits 
itu.7338 


23 HA AE EA ca gl Gi ML Al AS — YAV 
0-54 Zoo JI. — Kara 
POS NN SU PPA AG Sa Cia 


c.3 0. 3 03 


BE enak Pd SU ERA gp) Aa 3 GB 3 Cia Uya 


267. Abdul Malik Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Hasan bin Ubaidillah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Oartsa, dari Oais atau Ibnu 


338 Sanadnya shahih. 
Usair —dengan bentuk tashghir-, ada pula yang mengatakan: Yasir —dengan 
menempatkan huruf Hamzah ke posisi Ya- adalah seorang yang tsigah. Hadits 
tersebut diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 273-274) baik secara ringkas 
maupun secara panjang lebar. 


Musnad Imam Ahmad — 


Oais —seorang lelaki dari Ju'fi, dari Umar bin Khaththab. Dia 
menyebutkan hadits seperti hadits Affan.??” 


CP 2... 
38 - 


"£ ke. 2 
Ol al PP ah ika 


Sa aeeta TN be SG 
kala Op Sa Ui Olig SAS — YA 
- B3 Ni - ANA 8. ee. 5. $7 30 A, - - NP BAP An DA 
UI aib VJ Kain Ie Sp SEE oh Abs 5 je 
Lb ha .- ne 4 An Aan MAh ore x 2 3.9 e 
Jpn 1JE bilas Ale Spa 1Iyi lag Ade Al to aa ema 


BLoing ale Jana Ol NET UG Gps JW go 

268. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 

menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas, 

bahwa Umar bin Khaththab RA berkata saat Hafshah menagisinya 

dengan tersedu-sedu dan menjerit-jerit. Dia berkata, “Wahai Hafshah, 

tidakkah engkau mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang yang 
ditangisi dengan tersedu-sedu dan menjerit-jerit itu akan disiksa?” 


Anas berkata, “Shuhaib menangis dengan menjerit-jerit, lalu Umar 
berkata, “Wahai Shuhaib, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang 
diratapi (ditangisi dengan tersedu-sedu dan menjerit-jerit) itu akan 


disiksa?” 


2 z Pan PE o- ia 5 a Pe - 
Bilah 1G IE Ing Wib AI XS KAS OLS Kab — Y1A 


2.3. . s5. 0 Yo. oo . - 


Ka 4 GEN o- 9 0. #to. 
Pa Ganan AN Laba AN AN Ke naa WI RN AS NP 


339 Dalam sanadnya ada hal-hal yang dipertimbangkan. Itu disebabkan Aku tidak 
menemukan Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib, guru imam Ahmad. Hadits 
tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 265. 

Abdul Malik di sini tidak disebutkan oleh Al Hafizh dalam At-Ta jil, dan juga 
tidak disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi pada guru-guru imam Ahmad. Biografi 
yang ada dalam kitab At-Tahdzib hanya biografi puteranya, yaitu Muhammd bin 
Abdul Malik bin Abu syawarib, sosok yang hidup seperiode dengan imam 
Ahmad. Dia meninggal pada tahun 244 H. 

Dalam sanad ini tidak disebutkan nama Algamah, padahal nama itu terdapat 
pada sanad sebelumnya. 

Sanadnya shahih. 

“Awalat: meratap (menangis dengan tersedu-sedu dan menjerit-jerit). Lihat 
hadits nomor 264. 


340 


— Musnad Imam Ahmad 


. A.A ay LI Deras Te ata 8... 
Aly Ae ko Sya) Je SIB asu AM 0) NG 
EN ago LT ai SA MUNAS EP 

SAI GUSI BA 3 BA Gaal Uya 

269. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan 
kepada kami, Yazid Ar-Risyk menceritakan kepada kami dari Mu'adah, 
dari Ummu Amru puteri Abdullah, bahwa dia pernah mendengar 
Abdullah bin Zubair menceritakan dirinya pernah mendengar Umar bin 
Khaththab RA berkhutbah, dan dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


“Barangsiapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan 
mengenakannya di akhirat kelak”. 2211 


- 
angen aa 2 9 


0 - 3 2 Pe Ps 2. 2, -, 

Age UI P1) Wis 3565 SAS pad Uas OliS Usulan — YV » 
. - Pen - - Pa NN) DEA 8 0. ha 3. o- A, - - 9 
s0. pg Se o PA TAPI 2 PAN MA Per Opa 0. Ma aa 
KS 2) at sis BLejiy O yap te) sa Aga 18, Olus 
Pr .. on... ... aa 2 H ON ae ot 4 La 1 sii . 8 
CI IN elo Aa Ale Y SIB alay AE Gate Bl Sya) ol 
| 3 03 dag Ge ng. 0. ae ng & 
P mes OA pai An) pemtai pallas 2 
270. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami dari Gatadah, Abu Al Aliyah menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Abbas, “Orang-orang yang diridhai menceritakan kepadaku — 
suatu kali Affan berkata: Orang-orang yang diridhai menyaksikan di 
dekatku dan orang yang paling diridhai di antara mereka di dekatku 
adalah Umar RA- bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tiada 
shalat setelah dua shalat: setelah Subuh hingga terbit matahari, dan 


shalat Ashar hingga terbenamnya matahari '. ae 


341 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 123. 


Lihat juga hadits nomor 251. Sementara dalam (T) tertulis: “Mu'adz.” Itu 
adalah keliru. Kami memperbaikinya dari (2), (8), dan juga dari hadits 
sebelumnya. 

42 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 130. 


Musnad Imam Ahmad — jai 


8 - Pe - 


API 55 Et ad Es ae Es - yna 


271. Affan menceritakan kena ea Aban menceritakan kepada 
kami, Gatadah menceritakan kepada kami dari Abul Aliyah dari Ibnu 
Abbas, dengan hadits seperti ini: Orang-orang yang diridhai menyaksikan 
di sisiku. 


2 0. Pend 


Lp Ga gi yi Ip Ola Cia GAB Ap Ui — 13 

- Aa or La Tang oa 2. - A - e T 

ts Ji ja Oge SI San Lu 5 yg af AS Gb 

2, IA " st Hen JL Me 2 OT Feat 
aa 0.7.9 d PN Ket 

JA TA IA IA dl dea as 


0. Pe Pp: 


Ta y ui nan 3 Op aa JB daa " Lag le AT 
2 A0 2 o 2 - “0 

PA LI Lena aka ie ta, alarah) 
(& 

272. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Oais bin Muslim, dari Tharig bin Syihab, 
Bahwa seorang lelaki Yahudi berkata kepada Umar, “Sesungguhnya 
kalian membaca sebuah ayat di dalam kitab kalian, yang seandainya ayat 
itu diturunkan kepada kami sekalian umat Yahudi, niscaya kami akan 
menjadikan hari itu sebagai hari raya.” Umar berkata, “Sesungguhnya 
aku mengetahui ayat tersebut diturunkan, hari diturunkan, dan di posisi 


Rasulullah ketika ayat itu diturunkan, yaitu pada hari Arafah saat 
Rasulullah sedang wukuf di Arafah. 


Sufyan berkata, “Aku ragu akan 'hari jum'at? atau bukan, yakni 
pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 


383 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 130. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aku cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu 
sebagai agamamu. ' (Os. Al Maa'idah (51: 37” 


Sp 
3 0 Peta 


Aa tone ant Ae 


de Ko Ip da ia JB nga LP A3 yi dab 
di jo Jay Jah Ta One Ala ci 
Wa el Lab 383 MB Ka La SA Ya Ia ia le Is 
Si ia CA Ah, Url) AI, SAY y 
Si DK Heh Bls PI Pa aan Bi Lah aib 
IE IS at Hr Ka JB DN yan Tab aya, te 


.E 3 


AAA gt: dal LI ot SAI at MU YUI 
adm AAA ad Sl ta saga se ai Ht e 
S op Je & AT ist ol - JG 2 ats sb ea Lia 


Sad Bata, »isU Oh db ad, aa ah, SU 
CA 

273. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Oais bin Muslim, dari Tharig bin Syihab, 
dari Abu Musa, dia berkata, “Aku menghadap Rasulullah SAW dan saat 
itu beliau sedang berada di Bathha. Beliau bertanya, “Dengan apa engkau 
berniat dan bertalbiyah??' Aku menjawab, “Dengan niat dan talbiyah 
seperti niat dan talbiyah Nabi SAW.' Beliau bertanya, “Apakah engkau 
membawa hewan kurban?' Aku menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, 
“Bertawaflah (mengelilingi) ka'bah, (bersa'ilah) di (antara) Shafa dan 
Marwah, dan bertahalullah.' Aku kemudian berthawaf (mengelilingi) 


344 Sanadnya shahih. 
Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
nomor 188. 


Musnad Imam Ahmad — 


ka'bah, dan (bersa'i) di Shafa dan Marwah. Aku kemudian mendatangi 
seorang wanita dari kaumku, lalu wanita itu menyisir (rambut)ku dan 
membasuh kepalaku. Aku memfatwakan hal itu kepada orang-orang 
dengan perintah Abu Bakar RA dan perintah Umar RA. Sesungguhnya 
aku melaksanakan (fatwa itu) pada setiap musim haji, tiba-tiba seorang 
lelaki datang kepadaku dan berkata, “Sesungguhnya engkau tidak 
mengetahui apa yang dikerjakan oleh Amirul Mukminin dalam 
pelaksanaan ibadah haji dan Umrah.” Aku menjawab, “Wahai manusia, 
siapakah yang telah memfatwakan fatwa itu kepada kita. Inilah Amirul 
Mukminin akan datang kepada kalian. Oleh karena itu, ikutilah dan 
patuhilah dia.” Ketika Amirul Mukminin datang, aku berkata, “Apa yang 
telah engkau kerjakan pada pelaksanaan ibadah haji dan Umrah?” Dia 
menjawab, “Sesungguhnya kami mengambil kitab Allah, dan 
sesungguhnya Allah telah berfirman, “Dan sempurnakanlah ibadah haji 
dan "umrah karena Allah,” (Os. Al Bagarah (2): 196), dan kami (juga) 
mengambil Sunnah Nabi kita. Sesungguhnya (seseorang) belum halal 


(dari ihramnya), hingga dia menyembelih sembelihannya'.” 


BSN AE yi AFI 6 Ulin up PN KE GAS — YVE 
" Hd £ Te si 2... 


4 To £ 4 2 an Tiba La 200 4 Lg... 3 o£ Kg Ap AS 0 oz 
BE el sah ASI Jai 2 Yan) at HN 2JG Alit Gp doyan 
PAP ore A ap sah AI ot ng 3 oz ba. de. . @ 
ng HE Ke AU LA SI 5 Yg ha Y cb LI 


274. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Ibrahim, dari Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, “Aku 
melihat Umar RA mencium Hajar (Aswad) dan berkata, “Sesungguhnya 
aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat memberi audharat 
dan manfaat. Akan tetapi, aku pernah melihat Abul OGasim SAW 


(mencium)mu secara hati-hati? 246 


145 Ganadnya shahih. Nanti akan dikemukakan hadits yang lebih panjang dari 
hadits ini pada Musnad Abu Musa Al Asy'ari (4: 393). As-Suyuthi 
menisbatkan hadits itu dalam Ad-Durr Al Mantsuur (1: 216) kepada Bukhari, 
Muslim dan Nasa'i. Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi. 

346 Sanadnya shahih. Ibrahim bin Abdul A'la Al Ju'fi itu tsigah. Hadits tersebut 
merupakan ringkasan dari hadits nomor 229. Lihat juga hadits nomor 253. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
5 o- Pet 


KA Olbih GE CAK AE Gis — Yve 
Ke JB ARA (3) Tab JG UB OAT op ajh PIA g 
Doi VPS SPAN OA (pak ala IP 
ad BAN OA NAS sa KS IE pi Ie AS 3 H 
al SI Bb ia XI HA aa AS 


275. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan - 
sedangkan Abdurrazag: Sufyan memberitahukan kepada kami- dari Abu 
Ishag, dari Amr bin Maimun, dia berkata, “Umar RA berkata — 
Abdurrazag berkata: Aku mendengar Umar-, “Sesungguhnya orang-orang 
musyrik itu tidak bertolak dari Jam' (Muzdalifah) sampai matahari terbit 
di atas Tsabir —Abddurrazag berkata: Mereka berkata, “Terbitlah 
(Matahari di atas) Tsabir, agar kami dapat segera pergi”.” Maksudnya, 
Nabi SAW menyalahi mereka, sehingga beliau bertolak sebelum 
matahari terbit.” 


219. 4 o- 8. 


0 0-3 0 0.3 o- - He - Pa 

BEP GAN LE IU SAS jan KE GA — YVI 

2 55 Pe aa 2 o- 4 2g - - 2 aa 3 0, 0 y, o- 
LN SEA OS AI nh as JBS yee al ag 
2 ore roti “. 33 - » ore “root Lana 21 or. F3 Le 13 
ad ale IBI Cah OS EU ale SIG dag ale MI Ko Nahan 


347 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
200. 
Abu Ishag adalah As-Suba'i. Dalam ketiga naskah di sini tertera: “Ibnu Ishag.” 
Itu adalah kesalahan yang nyata. Sebab hadits itu adalah hadits As-Suba'i pada 
sanad yang lalu, juga pada setiap riwayat, dan Ibnu Ishag tidak mempunyai 
riwayat dari Amr bin Maimun. Hadits tersebut akan dikemukakan secara benar 
pada hadits nomor 295. 
Adapun ucapan Ahmad: “Abdurrazag berkata, “Aku mendengar Umar,” 
pengertiannya adalah, bahwa riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Amr bin 
Maimun adalah: “Umar berkata.” Amru tidak menegaskan pendengaran itu. 
Sedangkan riwayat Abdurrazag dari Amru bin Maimun adalah: “Aku 
mendengar Umar.” Di sini, Amru menegaskan tentang pendengaran itu. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hand to. P4 : Dat D0 Er ee PN aan pg ai . 5 
UPS AGS MIL Iga ot Fa BE) BUAS Up Uji 
1 - Ke RA 2 Ly ... Lt Cor e Sea Pe & 
IS SL Oh Ja Pi Tap B3 LT Ami Y 
: - £? '', PA 2 : . . . . Pan £ Ka o. Ta 1" "3 
DS RI LAB IN CN JI La abi BI S3 LA Ie Sa JI 

si : g | 3 . 03 2 2. : 

BE JS 

276. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, 
dia berkata, “Umar RA berkata, “Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad dan telah menurunkan Al Kitab (Al Our'an) kepadanya. Di 
antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat (tentang hukuman) 
rajam. Kita telah membaca, mengerti dan memahami ayat itu, dan aku 
takut jika dalam waktu yang lama manusia akan mengatakan, 
“Sesungguhnya kami tidak menemukan ayat (tentang hukuman) rajam,” 
lalu sebuah kewajiban yang telah Allah turunkan akan ditinggalkan. 
Sesungguhnya rajam adalah hak dalam kitab Allah kepada siapa saja 
yang berzina jika dia telah muhshan (pernah menikah) apabila ada bukti, 


hamil, atau pengakuan?.”48 


AE RP PAN op SIAP yA KP SAS — NY 

3 Aa Ha ERA gp) MSI Ii PB PIP API 
Wp au S bei Gg otr hh AS 
II Ke IA) Na 3 ap Di GI On ala Jo 
CB Jb OB os Kit Bala JAN IA Ul da aa 
AG AI IKA LOL Ea Wika P3 sea Ka ha jus Yati 
Setan de Ja ara ina Sh aa yg dota da 


2G un 0 aka 


34 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 246, 197, dan 156. 


— Musnad Imam Ahmad 


277. Abdurrahman bin Malik menceritakan kepada kami dari Zuhri, 
dari Urwah, dari Abdurrahman bin Abd, dari Umar bin Khaththab RA, 
dia berkata, “Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah Al 
Furgaan di dalam shalat tidak seperti aku membacanya, padahal 
Rasulullah pernah membacakan surah itu kepadaku. Aku kemudian 

. menarik bajunya, dan pergi dengan membawanya kepada Rasulullah. 
Aku kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mendengar dia membaca surah Al Furgaan tidak seperti aku 
membacanya. Beliau bersabda, “Bacalah, (wahai Hisyam).' Hisyam 
kemudian membaca bacaan yang tadi aku dengar darinya. Beliau 
kemudian bersabda, “Demikianlah surah itu diturunkan.” Beliau 
kemudian bersabda kepadaku, “Bacalah, (wahai Umar)!” Aku pun lalu 
membaca. Beliau kemudian bersabda kepadaku, “Demikianlah surah itu 
diturunkan. Sesungguhnya Al Our'an ini diturunkan dengan tujuh dialek. 


Maka bacalah dengan bacaan yang engkau mampu.” 


- 
2 o- ng - 


SS KE GA — YVA 


» Look 0. 8 03 . Ao. eaak 
PP SPI 1 jam Va 
A, 0g 2.3 2... LA 2 “. o- 0 0 o- Leo o ... 2 
Sl SP) PS Naa Lagi SIB XS 0g RJ ee Re Pa Gg pg 

Io. PEP 5 Rar ce 3 pe : o - o “,, 4 0. : 3 30. 

solaa SAS OGAll dy ye LA MP Sg aa hp JI as 

278.  Abdurrazag menceritakan kepada kami,  Ma'mar 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Oari: bahwa keduanya 
mendengar Umar RA berkata, “Aku bertemu dengan Hisyam bin Hakim 


bin Hizam yang sedang membaca surah Al Furgaan.” Dia kemudian 
menyebutkan pengertian hadits itu. 


349 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
158. Lihat penjelaskan kami atas Risaalah Asy-Syafi'i nomor 752, halaman 273- 
274. 

330 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
158. Lihatlah penjelasan kami atas Risalah Asy-Syafi'i nomor 752, halaman 
273-274. 


Musnad Imam Ahmad — 


"0. 0 - 30 » 8 a- 19 J3 0 18 


pkh SIA HAN KP EMS ASN KE CAS — NYA 
Sy IE GAN gp IP PA ah AI EGA 
Salt sp Yus ASI JUS La di DA TA Si TAN P3 


“ 4 


ai ta Ona SIB cari IU St Ia 
: Na us Bata yak OK An HA 
san Alah ads en aa 


sf Eh 2. adas JW ae SN at pa LA dasi J6 Sal 


LAN Mr 


& 4 Pa L. aa (3 4 # &. 
bia alat Y9 SAS Sh JUS AA LA AI DT G9 0 BK 


279. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Sa'ib 
bin Yazid, dari Abdullah As-Sa'di, dia berkata, “Umar RA berkata 
kepadaku, “Belumkah diceritakan bahwa engkau menggantikan 
pekerjakaan orang-orang, (namun) jika engkau diberi upah pekerjaan, 
pekerjaan maka engkau tidak menerimanya?” Aku menjawab, “Ya.” 
Umar berkata, “Lalu, apa yang engkau inginkan dari itu? Aku menjawab, 
“Aku adalah orang kaya, aku mempunyai beberpa budak dan beberapa 
kuda. Aku ingin pekerjaanku menjadi sedekah untuk kaum muslimin.” 
Umar berkata, “Janganlah kau lakukan (itu). Sesungguhnya aku pernah 
melakukan apa yang kau lakuakan kerjakan. Rasulullah SAW pernah 
memberikan pemberian (upah kerja) kepadaku, lalu aku berkata, 
“Berikanlah itu kepada orang yang lebih membutuhkan dariku.” Beliau 
bersabda, — “Ambillah, kau dapat  menggunakannnya — atau 
menyedekahkannya. Apa yang Allah berikan dari harta ini, sedang 
engkau tidak mengejar-ngejarnya dan tidak pula meminta-minta(nya), 
maka ambillah harta itu. Sementara apa yang tidak (engkau dapatkan 


Tuas — Musnad Imam Ahmad 


dari harta itu), maka janganlah engkau mengikutkannya kepada dirimu 


(menjadikannya sebagai milik sendiri) ' ”' 


3.9. 15 - ah 


o - “3 - “xi 338 
HE PP GAN 3 Yana GA SIN AS KAS — YA 
4 Gas LIA AA SUN IN X5 Pb P3 IU Aj 


Ru .. 20 TER :J89 

280. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, “Umar 
bertemu dengan Abdullah bin Sa'di.” 


Sa'ib kemudian menceritakan pengertian hadits itu, namun dia 
berkata, “Sedekahkanlah harta itu.” Dia juga berkata, “Janganlah engkau 
mengikutkannya kepada dirimu (menjadikannya sebagai milik sendiri).” 


Pen 


see Palak datang PA GAP ANN 
ob Aya gpp daa ba ola Na. 


- 


“4 P4 


3 de Pe SAN Un ot. A “5 Yy 
Li Ii BN Da aa aa 


281. Abdurrahman menceritakan pa kami dari Malik, dari 
Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata, 
“Aku pernah menggunakan seekor kuda (untuk berjihad) di jalan Allah, 


kemudian pemilik kuda itu menelantarkannya. Aku kemudian ingin 
membeli kuda tersebut, dan aku menduga bahwa dia akan menjualnya 


351 Sanadnya shahih, meskipun dalam sanad ini tidak disebutkan nama Huwaithib 


bin Abdul Uza di antara Sa'id bin Yazid dan Abdullah bin Sa'di. Namun boleh 
jadi Sa'ib mendengar hadits itu dari keduanya, atau boleh jadi pula dia 
memursalkannya dalam sanad ini. Di atas telah dijelaskan hadits yang maushul 
dengan menyebutkan Huwaithib pada hadits nomo 100. Lihat juga hadits nomor 
136 dan 137. 


Musnad Imam Ahmad — 


dengan (harga yang) murah. Aku berkata, “Hingga aku bertanya kepada 
Rasulullah. Janganlah engkau menjualnya, meksipun dia (pembeli) 
memberikan dirham kepadaku. Sebab orang yang mengambil kembali 
hibah/pemberiannya adalah seperti anjing yang menelan kembali 
muntahannya.”””2 


0 . @ . 2... 7.6 o- AN Dan Pre po 
AP AA AP LP ALI XP de Ll3 JE— YAT 
A . : LG Sea NP NG SA ON Pa ... () te - ac 
Pn) s2) Ala Gi at Ia Lg JG Tai oi Ip ae 


3 
ce. Ga 


An .. 0. Ba 2 La Seo Ta Koba GET dna 
Iyan Ole suda Ol #Jlad Geldl aos Sail 3 had oleng Us 
Keenan K3 o 3 Na BUANG - Aa Lan aa 2 , 
Ben en Ae Ata 
SS 3 USU 

282. Aku membacakan kepada Abdurrahman dari Malik, dari Ibnu 
Syihab, dari Abu Ubaid, mantan budak Ibnu Azhar, bahwa dia (Abu 
Ubaid) berkata, “Aku menghadiri shalat id bersama Umar RA. Dia 
kemudian shalat, lalu pergi dan menceramahi orang-orang. Dia berkata, 
“Sesungguhnya pada kedua hari ini Rasulullah SAW telah melarang 
untuk berpuasa: (Hari itu) adalah hari berbuka kalian dari puasa kalian, 
sedangkan (hari) yang lain (Idul Adha) adalah hari dimana kalian 


memakan (daging) hewan sembelihan/kurban kalian? 53 


0 .uy” 0 z . 2. 0. PR TU ab .. Pt 

“8 7 2... : NP 7 K ? . - Aa « z y cc (3 . 
DAN BEI USU Va Den) Jae US JB AA MP yi palu 
: # : . $ si ? 2 S3 3 #2 2. 28 7. - yaa o- ea 25 ak as 
ren OS Lana 2 53 ga KE OS a03 ai Site LAS 


Tie are Hina Lo berita S Lea et or A “ Na Pa 
S6 Aa Sa SES SI 2JB plg ale AI Io BI Jah 
5. 3-2. 


382 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 
33 Sanadya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 225. 


— Musnad Imam Ahmad 


283. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Abu Ishag, dari Salim bin Abdullah, dia berkata, “Umar adalah seorang 
lelaki yang sangat pencemburu. Apabila dia keluar (rumah) untuk shalat, 
maka Atikah binti Zaid selalu mengikutinya. Dia tidak suka Atikah 
keluar (rumah), dan dia juga tidak suka untuk melarangnya. Dia selalu 
menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Apabila istri- 
istri kalian meminta izin kepada kalian untuk shalat, maka janganlah 
kalian menghalangi mereka”. 


Ao... 


Mn en Fiba U aaah jai Y Bu 

284. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Malik, dari Zaid 
bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, dia berkata, “Kalau saja tidak karena 
kaum muslimin yang terakhir (yang datang berikutnya), niscaya tidak 


akan dibuka suatu perkampungan kecuali aku akan membagikannya 
sebagaimana Rasulullah SAW membagi-bagikan Khaibar.”””? 


bag oi KA up aa Ia Ga 535 in Jek Bis — yno 

geber JB Kgalad lima al 5 “6 
HERE Pp Wah Tita ASM ci Gi 
ta Fe TA au Klan 
Y Sta Ga Apn TA Yp ats u sa Ae Ara PP & 
SP Aa Ih dita PS yh an loan 


a 


388 Sanadnya dha'ifkarena terputus (mungathi'). 
Salim bin Abdullah bin Umar itu tidak pernah bertemu dengan kakeknya yaitu 
Umar, dan dia pun tidak pernah mendengar darinya. Lihat Majma' Az-Zawa'id. 
35 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 213. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pan “4 an a sei 7 2 pan - . aa 2 ”, Ig 2 - 2. Z & Soo a32 

Je SI al$ Iya EL daki PA JO SL yah Abay 
Pr : £ aa ” Le L Pa . $.. Peka ag Bap - PI e 

SA JB N Gis ae CI Wp LA Le Ag Je 


“. 3 2.3 


Gaga BI Ce Tg D3 Ja Kay Ia II Gas 

Taat u3 vi Was adat, 33 si A3 ae 3 1 DG of Arag 

Jana BE DS J3 Ja tab 
Ka PEN gout aan 


285. Ismail menceritakan kepada kami, Salamah bin Al OGamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku 
diberitahukan dari Abul Ajfa As-Sulami, dia berkata: Aku mendengar 
Umar berkata, “Ingatlah, janganlah kalian berlebihan (dalam 
memberikan) mahar/maskawin kepada kaum perempuan. Ingatlah, 
janganlah kalian berlebihan (dalam memberikan) mahar/maskawin 
kepada kaum perempuan. Karena sesungguhnya jika mahar itu 
merupakan suatu penghormatan di dunia, atau ketakwaan di sisi Allah, 
niscaya Nabi SAW menjadi orang pertama dari kalian yang melakukan 
itu. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar/maskawin kepada 
seorang pun dari para istrinya dan tak satu pun dari puteri-puterinya 
(yang mendapatkan mahar/maskawin) lebih dari dua belas ugiyah (1 
ugiyah sama dengan empat puluh dirham perak). Sesungguhnya seorang 
lelaki akan diberikan cobaan pada mahar istrinya —suatu kali Umar 
berkata: sesungguhnya seorang lelaki akan berlebihan pada 
mahar/maskawin istrinya- hingga timbul dalam dirinya suatu permusuhan 
kepada istrinya, hingga dia berkata, “Kuliftu ilaiki “alag al girbah (Aku 
menanggung segalanya untukmu, bahkan sampai tali gantungan 
geriba/tempat air yang terbuat dari kulit -ungkapan ini adalah kiasan dari 
sikap menanggung berbagai kesulitan.” 


Umar berkata, “Aku adalah pemuda Arab sejak lahir, (namun) aku 
tidak mengerti apa (yang dimaksud) dari alag al girbah (tali gantungan 
geriba)'.” 


Umar berkata, “Dan (janganlah kalian berlebihan terhadap 
ungkapan) lain yang kalian katakan kepada orang yang dibunuh dan mati 
di medan tempur kalian: “Si fulan terbunuh secara syahid. Si fulan 


— Musnad Imam Ahmad 


terbunuh secara syahid.” Padahal, boleh jadi dia telah membebankan 
suatu beban berat ke bagian belakang kendaraannya atau pelana 
tunggangannya, yaitu berupa emas atau perak, yang dimaksudkan untuk 
perniagaan. Janganlah kalian mengatakan demikian, akan tetapi 
katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, atau seperti 


yang dikatakan oleh Muhammad SAW, “Barangsiapa yang dibunuh atau 


mati di jalan Allah, maka dia berada di dalam surga'.” 5 


386 Sanadnya shahih, meksipun nampaknya terputus (mungathi'). Ibnu Siirin 
berkata, “Aku diberikan tahun Abul Ja'fa, dan nama Abul Ja'fa adalah Harim — 
dengan fathah huruf ha dan kasrah huruf ra- bin Nasib —dengan fathah huruf 
nun dan kasrah huruf sin. Dia ditsigahkan oleh Ibnu Ma'in, Daruguthni, dan 
Ibnu Hibban. Ibnu Sirin mendengar hadits ini dari Abul Ja'fa, sebagimana akan 
dijelaskan pada hadits nomor 340. Dengan demikian, yang pasti Ibnu Sirin 
mendengar hadits tersebut dari Abul Ja'fa dan juga dari yang lainnya. Oleh 
karena itulah suatu kali dia meriwayatkannya seperti itu, dan pada kesempatan 
yang lain dia berkata, “Dari Abul Ja'fa,” sebagimana yang akan dikemukakan 
pada hadits nomor 287. 

Bukhari berkata dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir (112-113), “Salah bin 
Algamah berkata dari Ibnu Sirin: Aku diberitahukan (hadits) dari Abul Ja'fa 
dari Umar tentang mahar/maskawin. Hisyam berkata dari Ibnu Sirin: Abul Ja'fa 
menceritakan kepada kami. Sebagian perawi berkata dari Ibnu Sirin dari Ibnu 
Abil Ja'fa dari ayahnya. Dalam hadits tersebut ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan.” 

Hisyam adalah Ibnu Hasan Al Azadi. Sa'id bin Abu Arubah berkata, “Aku 
belum pernah melihat orang yang lebih kuat hapalannya daripada Muhammad 
bin Sirin dari Hisyam.” 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Hakim dalam A4! Mustadrak (2: 175-176) dari 
jalur Yazid bin harun dari Ibnu “Aun dari Ibnu Sirin, “dari Abul Ajfa?. Hakim 
berkata, “Hadits ini shahih sanadnya namun Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Ayyub As- 
Sakhtiyani, Habib bin Asy-Syahid, Hisyam bin Hasan, Salamah bin Algamah, 
Manshur bin Zadzan, Auf bin Abu Jamilah, dan Yahya bin Atig. Semua ini 
bersumber dari riwayat shahih dari Muhammad bin Sirin. Abul Ajfa As-Sulami 
bernama Harim bin Hayyan, dan dia termasuk dari kalangan orang-orang yang 
tsigah.” 

Al Hafizh Adz-Dzahabi memberi catatan atas nama Abul Ajfa yang tadi 
dijelaskan Hakim: “Melainkan Harim bin Nasib.” Namun tidak memberikan 
komentar dalam pembenaran hadits. 

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 199), Tirmidzi (2: 183- 
184), Nasa'i (2: 87-88), Ibnu Majah (1: 298-299), dan Baihagi dalam As-Sunan 
Al Kubra (7: 234). Sebagian di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara 
panjang lebar, namun sebagian lainnya hanya meriwayatkan secara ringkas. 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan shahih.” 


Musnad Imam Ahmad — 153 


Mayoritas dari riwayat-riwayat ini adalah bersumber dari Ibnu Sirin dari Abul 
Ajfa. Akan tetapi riwayat Bukhari menyatakan bahwa (1) Hisyam bin Hasan 
berkata dari Ibnu Sirin: “Abul Ajfa menceritakan kepada kami.” Juga riwayat 
mendatang (hadits nomor 340) yaitu riwayat Sufyan dari Ibnu Uyainah, dari 
Ayyub (2), dari Ibnu Sirin, dia mendengarnya dari Abul Ajfa. Kedua riwayat ini 
dengan tegas menyatakan bahwa hadits ini maushul. Sebab kedua riwayat ini 
bersumber dari dua orang yang merupakan orang paling kuat haditsnya dari 
Ibnu Sirin. Kedua orang tersebut adalah Ayyub As-Sakhtiyani, dan Hisyam bin 
Hasan. 

Salamah bin Algamah At-Taimi Al Bashri itu tsigah dan hafizh yang unggul. 
Ismail guru imam Ahmad adalah Ibnu Aliyah. 

Shudug An-Nisa'i —dengan dhammah pada huruf shad dan dal- adalah jamak 
dari kata shadag (mahar/maskawin)juga. 

Bishadugat imra'atih: Ash-Shadugah —dengan fathah huruf shad dan gaf, dan 
dhamah huruf dal yang diakhiri dengan huruf ta- adalah shadag 
(maskawin/mahar). Huruf dal dalam kata ini boleh difathahkan (Shadagah) dan 
boleh juga disukunkan (Shadgah) dengan memfathahkan huruf shad. Bahkan 
boleh juga mendhamahkan huruf shad serta mendhamahkan huruf dal 
(shadagah) dan menyukunkannya (shadgah). 

Alag Al Girbah —dengan fathah huruf ain dan lam- adalah tali gantungan geriba 
(tempat air minum). Maksudnya, Aku menanggung segalanya untukmu, bahkan 
sampai tali gantungan geriba (tempat air minum). Namun dalam sejumlah 
riwayat dinyatakan: Arag A Oirbah —dengan fathah huruf ain dan Ra. Dikatakan 
dalam kitab An-Nihayah, “Yakni, aku menangung untukmu dan aku letih 
sampai aku berkeringat, seperti geriba (tempat air) berkeringat. Berkeringatnya 
geriba adalah dengan mengalir airnya (bocor). Menurut satu pendapat, yang 
dimaksud dengan Arag Al Oirbah (keringat geriba) adalah keringat orang yang 
membawa geriba tersebut karena saking beratnya. Menurut pendapat yang 
lainnya lagi, yang dimaksud adalah, “Sesungguhnya aku menuju dan 
mendatangimu, serta membutuhkan keringat geriba, yaitu air yang ada dalam 
geriba tersebut.” Menurut pendapat yang lain lagi, yang dimaksud adalah aku 
menanggung untukmu sesuatu yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain dan 
juga tidak pernah ada.” Itu disebabkan geriba tidak pernah berkeringat. Al 
Ashmu'i berkata, “Arag al girbah maknanya adalah kesulitan. Aku tidak tahu 
apa dasarnya.” 

Az-Zamakhsyari berkata dalam Al Fa'ig, “Jasyimtu ilaiki Arag al girbah aw 
Alag al girbah (Aku menanggung untukmu keringat geriba atau tali gantungan 
geriba). Ini merupakan suatu perumpamaan yang diucapkan oleh orang Arab 
saat dalam kesulitan dan kepayahan. Untuk kata tersebut ada beberapa 
penakwilan yang telah saya sebutkan dalam Al Mustagsha mengenai 
perumpaan-perumpamaan bangsa Arab." 

Aw dafja rahilatihi: Daffa ar-rahilah —dengan fathah huruf dal- adalah sisi 
pelananya, dan yang dimaksud adalah pelana. 


— Musnad Imam Ahmad 


gas SP Ia SAI LET Je G5 — YAN 


UV au SIG AAN ooh Ab Ii AE as JB yap 
PAI dea tab BASA wu 
anna Sain ani SAE Ia AN 
(aa Eb Na aan 
Hay Se ea Pa bau ana sah aah, 
Up Ie PE ASASI SS 
PP an 
pen 4 ii Saat 3 Te 
es parapta) Lai ear SIA Kor Y5 S sa pan Se 1 


AU CI 5 ega apa Ja 4 2g 2 
£ oki 0 Io. Ir 


wat Gneagall p0 Ian Sa 1 3 3 ta 35 oX 


2... 


Kn AN WN 3 ati LA 5 Jb Sant Se J5 
Io S Perg Ong 3 Ki osl sa Ya Lot GAN, Ss! -JG 


« a Len 0.1 Ba, LX “aa gone na ofa 
Yg AAS nat Wajah SM Gp Ga pl SD 
Doa Log Le 0 ITL OLI 02 30 Pat 32 
SA AJI YG pagi abi pnya Y, AYU Ay pa 
03 380 K 


die G4 Ohh 23 3 Yr, ol Y 


. AP KTI ab ya 


286. Isma'il menceritakan kepada kami, Al Jurairi Sa'id 
memberitahukan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Firas, dia 
berkata, “Umar bin Khaththab berkhutbah dan berkata, “Wahai Manusia, 
ketahuilah sesungguhnya kami hanya akan mengenalkan kepada kalian 
saat Nabi berada di antara kami, saat wahyu turun, dan saat Allah 
memberitahukan kepada kami tentang kabar-kabar kalian. Ketahuilah 


Musnad Imam Ahmad. — 


sesungguhnya Nabi telah pergi dan wahyu (pun) telah terputus. 
Sesungguhnya kami hanya akan memberitahukan kepada kalian tentang 
apa yang akan kami katakan kepada kalian: Barangsiapa di antara kalian 
yang menampakkan kebaikan, maka kami akan menduga (bahwa) 
padanya terdapat kebaikan, dan kami akan mencintainya karena kebaikan 
itu. Barangsiapa di antara kalian yang menampakkan kejahatan kepada 
kami, maka kami akan menduga (bahwa) padanya ada kejahatan, dan 
kami akan membencinya karena kejahatan tersebut. Rahasia-rahasia 
kalian terletak di antara diri kalian dan Tuhan kalian. Ketahuilah 
sesungguhnya telah datang kepadaku suatu masa, dan aku menduga 
bahwa orang-orang yang membaca Al Our'an itu menghendaki Allah dan 
apa yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya itu telah terbayangkan olehku di 
akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang membacanya karena 
menghendaki sesuatu yang ada di sisi manusia. Oleh karena itu, 
kehendakilah Allah (oleh kalian) dengan bacaan kalian, dan kehendakilah 
Dia dengan pekerjaan-pekerjaan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya aku, 
demi Allah, tidaklah mengutus para pekerjaku kepada kalian untuk 
memukul orang-orang kalian, dan tidak (pula) untuk merampas harta 
kalian, akan tetapi aku mengutus mereka kepada kalian untuk 
mengajarkan agama dan Sunnah kalian. Barangsiapa yang dilakukan 
padanya sesuatu selain itu, maka hendaklah dia mengadukannya 
kepadaku. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, niscaya 
aku akan benar-benar membalasnya.” 


Amru bin Ash kemudian melompat dan berkata, “Wahai Amirul 
Mukminin, bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki dari kaum 
muslimin dijadikan sebagai pemimpin rakyat, lalu dia mendidik sebagian 
rakyatnya: apakah engkau akan meng-gishash-nya?' Umar menjawab, 
“Ya, demi Dzat yang jiwa Umar berada dalam kekuasan-Nya, 
sesungguhnya aku akan meng-gishash-nya. Sebab aku pernah melihat 
Rasulullah melakukan gishash untuk dirinya. Ketahuilah, janganlah 
kalian memukul kalian muslimin sehingga kalian akan menghinakan 
mereka, janganlah kalian mengumpulkan mereka di barisan depan dan 
menghadang mereka untuk kembali ke keluarga mereka sehingga kalian 
akan membinasakan mereka, janganlah kalian cegah hak-hak mereka 
sehingga kalian akan membuat mereka tidak mendapatkan (hak-hak)nya, 
dan janganlah kalian menimpakan kemarahan kepada mereka sehingga 


— MusnadImam Ahmad 


kalian akan menyia-nyiakan mereka”. 


Kaban Mena Ya ai sdin Jet Ea — YAV 
et ok Ae Ba LI daa gl 2 Lah JB Gaya ci 
vy 2G Alam Li 55, Jet Ju Lana KE MI Gito 


- 


AA Ta GA Gp MA AN YP SA 
sha Sp ia : Naa 

287. Isma'il menceritakan kepada kami sekali lagi: Salamah bin 
Algamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dia 
berkata: Aku diberikan dari Abul Ajfa', dia berkata: Aku mendengar 
Umar berkata, “Ketahuilah, janganlah- kalian berlebihan (dalam 
memberikan) mahar (kepada) kaum perempuan.” Dia kemudian 
menyebutkan hadits itu. Isma'il berkata, “Ayyub, Hisyam dan Ibnu Aun 
menyebutkan (hadits) dari Muhammad, dari Abu Al Ajfa, dari Umar 
seperti hadits Salamah, hanya saja mereka tidak menyatakan bahwa 
Muhammad tidak mengatakan, “Aku diberitahukan dari Abu Al Ajfa.”” 


IEEE Aaj ba 1 La Ci Jantan is — YAA 
haus aka 


5 »? tc 30 ce “3 9 32 
Mag pa pat pe aa ob 


Fa o Jo. An0 


IKU satang UG 236 23 NA As AA and Ole NI AS ons 


37 Sanadnya hasan. Ibnu Firas adalah An-Nahdi. Sebagian ahlul hadits 
menamakannya Rubai' bin Ziyad. Dalam hadits itu ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan. Ibnu Sa'd berkata dalam kitab Ath-Thabagaat (7/1/79), “Abu 
Firas adalah syaikh (guru dalam bidang hadits) yang sedikit haditsnya. Dalam 
Al Mizan dinyatakan, “Dia tidak diketahui.” Sedangkan dalam At-Tagrib 
dinyatakan, “(Dia itu) dapat diterima.” 

La tujammiruhun: tajmiir al jaisy: mengumpulkan mereka di barisan depan dan 
menghadang mereka untuk kembali kepada keluarga mereka. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 285, 
dan pembahasan tentang hadits tersebut telah dijelaskan secara terperinci. 


358 


Musnad Imam Ahmad — 


LA Bra Iya ag dl Ai Geo An Jap ata Tak 
ea) pa HA Sate Si Jua AN Aa Wala la di AK 
JA IE TA JP IN Pp AA SY Lb 
Id EA Oh IBI Limp Ho AN LSG D3 1 es 
JG AT An 0 Gal MJ LL OB 13 al dal 
Had kB an Geli 33 LT ye Wa Al Ka SS Ng 
tata NE No el Temat ol Sena Gal eta 
SEN Oh AU plg aan Ko MI Os Ia as ipa 
Na en gs an en eh aan as aa Dag 


- 
: 
| 


SGG A7 Y IS AE IP GD Te LS MU ana 


7 


A 


Oh Via aah AK Ya3 AN 3 BI A1 JG ag ala M1 Ko 


JK ULA 3 GI -0, 29, ear PN ud oi AN LANLAN Seda Oa» 
LA Jen oi BA 399 D3 of VI Uni 

2. . NA Kn je an Aa -9 Hp Oo”) z 
HKG Gas ily ae Sip KE di US JG email id 2S Gi 


ba GB hr. MAN ia “OS AS Sau 8. Kos 
AN ya Va GR PAP GS 

288. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata, “Aku berada 
di dekat Abdullah bin Umar saat menanti jenazah Ummu Abban puteri 
Utsman bin Affan, dan di dekat Abdullah bin Umar ada Amr bin Utsman. 
Ibnu Abbas kemudian datang dengan dibimbing oleh orang yang 
membimbingnya.” Abdullah bin Abu Mulaikah berkata, “Aku melihat 
orang yang membimbing Ibnu Abbas itu memberitahukan kepadanya 
tentang posisi Ibnu Umar. Ibnu Abbas kemudian datang, hingga dia 
duduk di sampingku dan aku berada di antara mereka berdua. Tiba-tiba 


— Musnad Imam Ahmad 


ada suara dari dalam rumah. Ibnu Umar kemudian berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya orang yang telah 
meninggal meninggal dunia akan disiksa karena tangisan keluarganya 
atas dirinya.”“ Abdullah bin Umar memursalkan perkatan itu dengan 
suatu pemursalan. Ibnu Abbas kemudian berkata, “Kami pernah bersama 
Amirul Mukminin Umar, hingga ketika kami berada di Baida, tiba-tiba 
dia bertemu dengan seorang lelaki yang mampir di bawah naungan 
sebatang pohon. Umar berkata kepadaku, “Pergilah, dan caritahulah siapa 
orang itu.” Aku kemudian pergi. Tenyata, orang itu adalah Shuhaib. Aku 
kemudian kembali kepada Umar, dan berkata, “Sesungguhnya engkau 
telah memerintahku untuk mencari tahu siapa orang itu. Sesungguhnya 
dia adalah Shuhaib.” Umar berkata, “Perintahkanlah padanya, dan 
hendaklah dia menyusul kita.” Aku berkata, “Sesungguhnya dia bersama 
keluarganya.” Umar berkata, “Meskipun dia bersama keluarganya.” 
—Mungkin Ayyub suatu kali berkata: “Maka hendaklah dia menyusul 
kita.”— Ketika kami sampai di Madinah, tidak lama kemudian Amirul 
Mukminin mendapat musibah. 


Shuhaib kemudian datang dan berkata, “Aduhai saudaraku, aduhai 
temanku.” Umar berkata, “Belum tahukah engkau, atau belum pernahkah 
kau mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya 
orang yang telah meninggal dunia itu akan disiksa karena sebagian 
tangisan keluarganya atas dirinya'.” -Adapun Abdullah bin Umar, dia 
memursalkan ucapan itu dengan suatu pemursalan. Adapun Umar, dia 
berkata, “Karena sebagian tangisan.'- Aku (Ibnu Abbas) kemudian 
mendatangi Aisyah dan menyebutkan perkataan itu kepadanya. Dia 
kemudian berkata, “Tidak, demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah 
mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu akan 
disiksa karena tangisan seseorang. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah 
bersabda, Sesungguhnya orang yang kafir itu akan ditambahkan siksaan 
untuknya karena tangisan keluarganya, dan sesungguhnya Allah Maha 
Menertawakan dan Maha Menangisi, dan seseorang tidak akan memikul 
dosa orang lain'.” Ayyub berkata: Ibnu Abi Mulaikah berkata: Oasim 
menceritakan kepadaku, dia berkata: ketika ucapan Umar dan Ibnu Umar 
sampai kepada Aisyah, dia berkata, “Sesungguhnya kalian menceritakan 
kepadaku dari orang yang bukan pendusta dan bukan pula orang yang 
mereka-reka dusta, akan tetapi pendengaran-lah yang (terkadang) 


Musnad Imam Ahmad — 


keliru.” 


s5. 1 - .. - . z ae . 3 - 

s BA EP Ai 3 A2 Gib — YAA 
OR HA Pb LA JW JST of omah 3 SKL 
€ Naa DU Na Pp y “ Pa Pi na Da co. i 33 238 2d 

289. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abu Mulaikah mengabarkan 
kepadaku, dia kemudian menyebutkan hadits Ayyub itu, hanya saja dia 
berkata: Ibnu Umar berkata kepada Amru bin Utsman sambil menghadap 
kepadanya, “Tidakkah engkau berhenti menangis? Karena Rasuullah 
SAN telah bersabda, “Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia 


itu pasti disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya.” 


SIA GA LA ATI G3 AG Kis — ya. 

Ta 2 na A3 AK en Ab Lag. se na uh Lor 
S9 GAS GA Maia Sg OLE 1 Olatad KA Sp 1JU KL 
sc. 3 0 


coz UPI LI 030 LA 0. nat SAN yua Er 
EP Y kerja yag OlaS G7 yan yag Ual Jl Laga Oam lh 
. . ee »” . . Bh 225: 4 NN , - PRANK 2 a 
z 2 DARI Da Oh 1G play Ale lo Al Sya) Oh AS LA 


AIA ON bal 23 Jelang tab PA SU cela dal 

290. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Mulaikah mengabarkan 
kepadaku, dia berkata, “Puteri Utsman bin Affan meninggal dunia di 
Mekkah, lalu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menghadirinya dan aku duduk 
di antara mereka berdua. Ibnu Umar kemudian berkata kepada Amr bin 
Utsman sambil menghadap(nya), “Tidakkah engkau akan berhenti 
menangis? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 


339 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 268 dan hadits mendatang nomor 4865. 
360 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 268 dan hadits mendatang nomor 4865. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia itu akan disiksa 
karena tangisan keluarganya atas dirinya'.” Dia kemudian menyebutkan 
hadits seperti hadits Isma'il dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah.””' 


Haa 0 - - ar -0 “3 8s. o o- Ih 
ha Se Plan UP Ja Ja Ulin Aaua Upi yaa Wide — YAN 


z Mn 3 2 s2 Ktu - An me Li & 0 - 
PIP GA SI) JS LA ab) ak JU IJU oa Ul gp 


. - a an PP ... 3 P - e 
play ala At Io AI J5 PN IG GS Nyala Y 1 gal 
291. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Umar RA berkata, “Aku bersama sekelompok orang yang 
sedang berjalan dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW, 
kemudian aku bersumpah. Aku berkata, “Tidak, demi bapakku.” Seorang 
lelaki kemudian membisikiku dari arah belakangku, “Janganlah engkau 


bersumpah dengan (nama) bapak-bapakmu.' Aku kemudian menoleh, 
ternyata dia adalah Rasulullah SAW? .””2 


0 145- A3 Sa o- P4 - 0 35- Pt 
2 aa 5 ag ElaN aka yh ja Gp AAS BAL YAN 


0. Be Ki KA Bb NA Pa arak 2, SA AU 2... 
Lp II Tia TA LA LNG 2 ON Ola de Halang jas OS 


P4 P4 
. 


Kia 3 Up VA Goal Ia CAN AE Aa SEL UT UG can 


- 


Jab MAS Ta Oa Je Walah RV Lai JCI 


—m 


361 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 268 dan hadits mendatang nomor 4865. 

362 Sanadnya shahih. Husain bin Muhammad adalah Husain bin Muhammad bin 
Bahram Al Mu'adib Al Marriwidzi —dengan tasydid dan kasrah pada huruf 
raa', serta kasrah pada huruf dzaal. Dikatakan Al Marriwidzi karena nisbat 
kepada Al Marriw Ar-Rudz. Dia adalah orang yang tsigah. Hadits tersebut 
merupakan pengulangan dari hadits nomor 240, dan lihat juga hadits nomor 
241. 


Musnad Imam Ahmad — Laj 


GLY PG K6 aa da Ie IA Ip EL 
PAN Ly S3) Ne GAY E5 JG 
AP Ti Gp Aa aa Jan GAN Sa 3 


3nz 
.& 


292. Muhammad bin Muyasar Abu Sa'd Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Amr bin Atha, dari Malik bin Aus Al 
Hadatsan, dia berkata, “Umar pernah bersumpah atas tiga sumpah: Dia 
berkata, “Demi Allah (1), tidak ada seorangpun yang lebih berhak atas 
harta ini daripada seseorang, dan aku (juga) tidak lebih berhak atas harta 
ini daripada seseorang. Demi Allah (2), tidak seorangpun dari kaum 
muslimin melainkan dia mempunyai bagian (yang sama) pada harta ini 
kecuali seorang hamba sahaya, akan tetapi kita menguasai bagian-bagian 
kita berdasarkan kitab Allah dan pembagian kita dari Rasulullah SAW. 
Seseorang dan musibahnya (dipertimbangkan) di dalam Islam, seseorang 
dan lebih dahulu masuk Islamnya (adalah dipertimbangkan) di dalam 
Islam, seseorang dan kekayaannya (dipertimbangkan) di dalam Islam, 
dan seseorang dan keperluannya (dipertimbangkan) di dalam Islam. Demi 
Allah (3), seandainya aku masih (hidup) untuk mereka, niscaya bagian 
untuk seorang pengembala di gunung Shana'a akan datang kepadanya, 
sedangkan dia tetap mengembala di tempatnya”. Sea 


9 


Age akan ih Fe eh eri Ap Gaib — YAr 
yaa PI NAN sena pa Jb ea) 
ma) an 3 aa - 


S 


363 Sanadnya shahih. Muhammad bin Muyasar telah dijelaskan pada hadits nomor 
45, sementara Muhammad bin Ishag telah dijelaskan pada hadits nomor 90. 


— Musnad Imam Ahmad 


PA o ».. ” P 2... . - . z 
St al AE JG Salah Ha 1JG telah lean Joo ahhh 
pet la Jo A1 Iyan silat, “3 

293. Abdul Oudus bin Hajjaj menceritakan kepada kami, Shafwan 
menceritakan kepada kami, Abul Maharig Zuhair bin Salim menceritakan 
kepadaku bahwa Umair bin Sa'd Al Anshari diangkat oleh Umar sebagai 
(pemimpin) Himsh. Dia kemudin menyebutkan hadits itu. Umar 
kemudian berkata —maksudnya kepada Ka'b “Sesungguhnya aku akan 
bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka janganlah engkau 
menyembunyikannya dariku.” Ka'b menjawab, “Demi Allah, aku tidak 
akan menyembunyikan apapun yang aku ketahui darimu.” Umar berkata, 
“Apakah hal paling menakutkan yang engkau takuti pada umat 
Muhammad?” Ka'b menjawab, “Para pemimpin yang menyesatkan.” 


Umar berkata, “Engkau benar. Sesungguhnya hal itu tersembunyi dariku, 
dan Rasulullah SAW telah mengajarkannya kepadaku.” 4 


- 
Pe 


ka ita 3 - e- z PJ Pi Pa 

Jas lp 1) Ju Io gi Ko D yhay bo — YA 
Pd Pa area 4 Pa Aden ah Bi ajis SN Sa An dna 
Sl 3 Carla II alan 2 ja JB IA ab GAN Kp Lena 1 


- 


364 Sanadnya hasan. 
Shafwan adalah Ibnu Amru As-Saksaki. Dia adalah orang yang tsigah. 
Zuhair bin Salim adalah Al Anasi Asy-Syami. Dia dinilai dha'if oleh 
Daruguthni, namun Ibnu hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 
Umair adalah Ibnu Sa'd bin Ubaid bin Nu'man bin Oais. Dia termasuk 
kalangan sahabat yang mulia dan zuhud. Namun dikatakan padanya, “Nasiijun 
wahdah (Dia mereka-reka hadits sendiri)” Dia diangkat sebagai gubernur 
Himsh oleh Umar. Dia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman atau 
setelahnya. Adalah keliru orang yang menduganya meninggal dunia pada masa 
kekhalifahan Umar. Sebab Thabari menyebutkan dalam Tarikh-nya (5: 42) 
bahwa dia termasuk para pegawai Umar untuk negeri-negeri tersebut saat dia 
meninggal dunia. Lebih dari itu, disebutkan bahwa pada tahun 31 H dia 
mengalami sakit yang berkepanjangan pada masa kekhalifahan Utsman. Dia 
juga pernah meminta maaf kepada Utsman atas kepemimpinannya di Himsh, 
kemudian Utsman memaafkannya dan menggabungkan Himsh di bawah 
kepemimpinan Mu'awiyah. Sejumlah ulama pendahulu mencampur adukkan 
antara dia dan Umair bin Sa'd anak dari isteri Julas bin Suwaid bin Shamit, dan 
dia tumbuh dewasa dalam asuhan Al Julas. Namun Ibnu Sa'd memisahkan 
kedua orang ini dalam Ath-Thabagat (4/2/88-89). Dengan demikian, kedua 
nama itu adalah dua orang yang berbeda. 


Musnad Imam Ahmad — 


KAN ES 3 Pb AS HA ia ab NG JB ia LP 
Ga AI Cab SU :JU Aa SA Sa HA Lae (UU 
Ja AN alan ah 22 ZA EN id AA YG pa 
sh De AA ko: HA JB NS Ca Pak 1 dah & 

YAI OS Ia La RA ala S3 IU dafis 8 3 ba 


Ijo BIP IS Cpns daa Ne aras 
II IE AS M3 Ja ad ae dal 4 LI Lah Ju ah ala 
an - 03 Edar 
Haji Ny oa Ia 2 Ja ate bola 
294. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Shalih: Ibnu Syihab berkata: Salim berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Umar berkata, “Umar berkata, “Kirimlah aku 
(oleh kalian) kepada seorang dokter agar dia dapat memeriksa lukaku 
ini” Abdullah bin Umar berkata, “Mereka kemudian mengirim (Umar) 
kepada seorang tabib dari (kalangan bangsa) Arab, dan tabib itu 
memberikan perasan anggur kepadanya, lalu perasan anggur itu 
menyerupai darah saat ia keluar dari (lubang) tusukan yang ada di bawah 
pusar.” 


Abdullah bin Umar berkata, “Aku kemudian memanggil tabib yang 
lain dari kaum Anshar, (tepatnya) dari kalangan Bani Mu'awiyah. Tabib 
itu kemudian meminumkan air susu kepada Umar, lalu susu itu keluar 
dari (lubang) tusukan berwarna putih bening. Tabib itu berkata kepada 
Umar, “Wahai Amirul Mukminin, berjanjilah.” Umar menjawab, 
“Saudara(ku) dari Bani Muawiyah telah membenarkanku, seandainya 
engkau mengatakan selain itu, maka sesungguhnya aku telah berdusta 
kepadamu?.” Abdullah bin Umar berkata, “Orang-orang kemudian 
menangisi Umar saat mereka mendengar itu. Umar berkata, “Janganlah 
kalian menangisiku. Siapa yang menangis, keluarlah! Tidakkah kalian 
mendengar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW? Beliau 
bersabda, “Orang yang telah meninggal dunia akan disiksa karena 
tangisan keluarganya atas dirinya'.” Oleh karena itulah Abdullah tidak 
membenarkan adanya ratapan di sisinya atas seseorang yang telah 


— Musnad Imam Ahmad 


meninggal dunia, baik itu dari anak-anaknya maupun yang lainnya.” 


3 o- 6 - 


HSP Ill Apt Ubi SN IE Cia - Y40 


90 2.3 


Ji 56 Wa PAI Go bah Gi ab Giat JB Ojak 


0. 


Oa AS, Lg Ie AN ee Ia Oosig N Alai 
CA Ih ea Jo Ip Latb sen Dan 
pas 


295. Abdurrazag menceritakan kepadaku, Ats-Tsauri 
memberitahukan kepadaku dari Abu Ishag, dari Amr bin Maimun, dia 
berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata, “Dahulu orang- 
orang jahiliyah tidak bertolak dari Jam' (Muzdalifah) hingga mereka 
melihat matahari di atas Tsabir. Mereka berkata, “Terbitlah (matahari di 
atas) Tsabir, agar kami dapat segera pergi.” Rasulullah SAW kemudian 
bertolak (dari Jam' (Muzdalifah)) sebelum matahari terbit.” 


119 


AAA PN gp Aa UR SGB AG Gis — YAN 

AB Ao PR KEY AAA Gi Kepo 
gg TA) by 3 MP Sg aa DIA Ia Ke 
SA dab pa Nah dia LAI el de SI 
Pa af LAI Gala IA oto Di Tres Ki dip 
sih aki sad ET al AB cal S5 2d 


Li Ia alah Te Ko Ip KA “Jb EA 


365 Sanadnya shahih. Ya'gub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'd. Shalih adalah Ibnu 
Kaisan. Lihat hadits nomor 290. 
36 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 275. 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 pa oa SA Hg aan So SI an (asas 
drag tgl ca S da APA HA SIG Gi 


. ot 


1, rep ai 4 Sp PP Tn) 3 Pata tanu A ca 
TANGAN ai ah ala ala NP ea op 


. .. 


Lia abg ea Lp Jas (ina 3 Saja Ale Kis (aa 

"3 AP ia Sabu ab daa Jo gg dd 

& dn Nge kar:j lia Is ala dian Say Ea 
SU ne Span Ip If OA Oya dia lo 


296.  Abdurrazag menceritakan kepada kami,  Ma'mar 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Urwah, dari Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Abd Al Oariy, bahwa keduanya 
mendengar Umar berkata, “Aku bertemu dengan Hisyam bin Hakim yang 
sedang membaca surah Al Furgaan pada masa Rasulullah SAW masih 
hidup. Aku mendengar bacaannya, ternyata dia membaca dengan banyak 
dialek yang belum pernah Rasulullah bacakan kepadaku. Aku hampir 
menepuk kepalanya saat sedang shalat. Aku kemudian menunggu, hingga 
dia membaca salam. Ketika dia telah membaca salam, aku menarik 
selendang (di tengkuknya), dan aku katakan, “Siapa yang membacakan 
surat yang engkau baca itu?” Dia menjawab, “Rasulullah SAW yang 
membacakannya kepadaku.” Aku berkata kepadanya, “Engkau berdusta. 
Demi Allah, sesungguhnya Nabi pernah membacakan surah yang engkau 
baca itu kepadaku.” Aku kemudian pergi dengan menuntunya kepada 
Nabi. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar 
orang ini membaca surah Al Furgaan dengan beberapa dialek yang belum 
pernah engkau bacakan kepadaku, padahal engkau pernah membacakan 
surah Al Furgaan kepadaku.” Nabi SAW bersabda, “Bacalah secara 
perlahan, wahai Umar! Bacalah wahai Hisyam!' Hisyam kemudian 
membacakan kepada beliau bacaan yang tadi aku dengar darinya. Nabi 
SAW kemudian bersabda, “Demikianlah surah itu diturunkan.” Beliau 
kemudian bersabda, “Bacalah, (wahai Umar)!” Aku kemudian membaca 
dengan bacaan yang pernah Rasulullah SAW bacakan kepadaku. Beliau 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian bersabda, "Demikianlah surah itu diturunkan.' Rasulullah 
SAW kemudian bersabda, Sesungguhnya Al Our 'an diturunkan dengan 
tujuh dialek. Maka bacalah dengan bacaan yang engkau mampu '. | 


3 03 aa. 3 3 28 0... da 1, 
SP gada SAN GP aa Ulat Gb Gi 
bata CAT GAB A5 op PEN AE) TAK YP SPN Lan 


aa . . . ».. an sa Man . LN Na ME NA 
... . . . . A . - e - 
AP ai LA In er Je DS WA 


- . - A . - 3 SNN ne and AG ce 20 
LAS ig db SA Ip) Wih IS Hp de Ti 
3 ..... 1... 9 pn PN PP 
Aa SB An ab SU ia 3 au 
297. Hakam bin Nafi” menceritakan kepada kami, Syu'aib 
meriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri: Urwah menceritakan kepada 
kami dari Hadits Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul 
Oariy, bahwa keduanya pernah mendengar Umar bin Khaththab RA 
berkata, “Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam sedang 
membaca surah Al Furgan pada masa Rasulullah masih hidup. Aku 
kemudian mendengarkan bacaannya. Ternyata, dia membaca dengan 
banyak dialek yang belum pernah Rasulullah bacakan kepadaku. Aku 
hampir menepuk kepalanya saat shalat. Namun aku menunggu hingga dia 


mengucapkan salam. Ketika dia telah membaca salam.” Dia lalu 
menyebutkan pengertian hadits itu. 


- o - 
13 3g | eyh 


bo — YAV 


367 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
278. 
Fanazhartu hatta sallama: yakni intazhartu (menunggu). Dikatakan, 
Nazhartuhu wantazhartuhu dalam pengertian yang sama. 

368 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 1467: 


AE Lega Se LP Una ye EA 


. da 


up il Alia Pr BI Ilo AIA JB EA Lan ab JG :JB yee 
33 AN ja 3 Gan PE AI Ch KI 3 


298. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Za'idah, dari 
Ashim, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Umar RA berkata, 
“Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa di antara kalian 
mencari lailatul Oadr, maka hendaklah dia mencarinya pada sepuluh 
malam terakhir (bulan Ramadhan), yaitu pada malam yang ganjil”. 


- 38 - . Ae 18 


pp uban WB umah ala ea Ja 


40 A, Sa “5 


299. Muhammad bin Bisyr menceritakan Kesds Ta Hisyam bin 
Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Imran bahwa 
Umar ditanya, “Apakah engkau tidak akan mengangkat khalifah 
(pengganti)?” Umar menjawab, “Jika aku meninggalkannya (maksudnya 
tidak mengangkat khalifah), maka sesungguhnya orang yang lebih baik 
dariku telah meninggalkannya, yakni Rasulullah SAW. Dan, jika aku 
mengangkat seorang khalifah (pengganti), maka sesungguhnya orang 
yang lebih baik dariku, yakni Abu Bakar RA telah mengangkat seorang 
khalifah.”?70 


369 Sanadnya shahih. Husain bin Ali adalah Al Ja'fi. 
Za'idah adalah Ibnu Gudamah. Ashim adalah Ibnu Kulaib Al Jurmi. Hadits 
tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 85. 

370 Sanadnya shahih. Muhammad bin Bisyr adalah Ibnu Farafishah Al Abdi. Dia 
seorang yang fsigah. Lihat hadits nomor 332186. 


— Musnad Imam Ahmad 


5. 


ad Yaa 


4 
3.0 8 .90.5&. 3 


-.0 27 -. 8 Mm kai 
OA Gan Gp Kab Ol akta PU 


ai 


A . . ka - 2. 2... . - & ? A3 3 Pa 25 . KA . . - 
. . rd - Pa s . 


S5 Td ore A ?, , £ . . . 2 ae ci . Td a “ 0... . .c 
Abg MIPA olke BI Ih aa 2jAi jAh PAI abg ah C5 
gn 4 Pn) . as 0. aa AN CN . ca. .3 TN Pa 2 23 
SIN Hpma IS ad US Lp Aa) AU Jam US) 2d 


KAN YP at BN Heja SAS Lay drh JAN Fpi laa 
AI AB Tang WA 

300. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id 
memberitahukan kepada kami bahwa Muhammad bin Ibrahim 
mengabarkan kepadanya, bahwa dia (Muhammad bin Ibrahim) 
mendengar Algamah bin Wagash Al-Laitsi mengatakan, sesungguhnya 
dia (Algamah bin Wagash) pernah mendengar Umar bin Khaththab RA 
ketika sedang menceramahi orang-orang. Umar berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya perbuatan itu 
(tergantung) kepada niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan 
apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya untuk Allah dan 
kepada Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. 
Barangsiapa yang hijrahnya demi dunia yang dia inginkan, atau wanita 
yang dia nikahi. Maka, hijrahnya (hanyalah) kepada sesuatu yang dia 


hijrahi'. 13 


Pi ME 1 20, 2 ae 3 20 - 3 3 oa PA se. Ai 2. LA 
Si 1 IBAN Na No Ibas dl s2) Alai 

0 mi 2 ear s0. 2 PRA | 202, . £B ur 
BAG RAK ASEY Ay YG SPAN ham 


PE PN PEG TN MEA NP AN PPA PES SAN Ne PU SUNAN DA PAN 3 
DI eko Span OP RAI SU (ea S3 (AE 33 AAN 


37! Sanadnya shahih. Yazid adalah Ibnu Harun. Yahya bin Sa'id adalah orang 
Anshar. 


Musnad Imam Ahmad — 


Nah JI SL V2 gs :J83 CA 3 pekan “le 
s - - Ka 
denah ay la Jo Io 
301. Yazid menceritakan kepada kami, “Ashim menceritakan 
kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Umar bin Khaththab:, dia 
berkata, “Pakailah sarung (kain yang menutupi bagian bawah tubuh), 
selendang, dan sandal. Dan buanglah sepatu kulit dan celana panjang, dan 
janganlah kalian meminta tolong kepada para pengendara kuda. 
Melompatlah kalian (ke atas kuda) dengan sekali hentakan. Jauhilah 
pakaian dan penghidupan yang kasar, dan buanglah tujuan-tujuan. 
Tinggalkanlah bersenang-senang, pakaian bangsa asing, dan janganlah 
kalian memakai sutera. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang 
hal itu. Beliau bersabda, Janganlah kalian memakai sutera, kecuali 
hanya (sebesar) ini." Beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya.” 


B pb EN jaan Seet g Bia ran 

“ 2... 3. 2 ena 3 PAN Make TER 85 A, Pe pt 8. 
LI IA 019 SET SU ASUH Al nh ASI 
se 4 2 y £ 23 ox Ng Ap y . 2 San Png 
Se Ito Say TA) ID IK SSH ora Ami NY 


a 
Is 00 a00 ee 0. nya 


sonkag V2 9 (Pr) paka 


302. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan 
kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab 
berkata, “Janganlah kalian menghancurkan ayat tentang hukuman rajam, 
dan seseorang akan mengatakan, “Kami tidak menemukan dua hukuman 


32 Sanadnya shahih. Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal. Ar-Rukub —dengan 
dhamah pada huruf ra dan kaf. Yang dimaksud darinya adalah tidak meminta 
tolong kepada para pengendara kuda. 

Anzu nazwan, yakni melompatlah kalian ke atas kuda dengan sekali lompatan 
karena dalam cara tersebut tersimpan kekuatan dan kegesitan. 

Wa 'alaikum bi al ma'idiyah: Maksudnya adalah pakaian dan penghidupan 
yang kasar. Ungkapan itu merupakan penyerupaan kepada Ma'd bin Adnan, 
nenek moyang bangsa Arab. Mereka adalah orang--orang yang kasar dan keras 
dalam penghidupannya. Sebab kesenangan itu mengandung kelembutan dan 
kelambanan, kemudian diikuti oleh kelemahan dan kehinaan. Lihat hadits 
nomor 269 dan 243. 


— Musnad Imam Ahmad 


dalam kitab Allah Ta'ala” Karena sesungguhnya aku pernah melihat 
Rasulullah SAW merajam, dan kami pun merajam setelah beliau.” 


JAE Uh OS pa aa ja UGT dng Gis — yr 

tg Pa . sasa Oo A . : An ? . .. an. # & 5 -: £ 

pa BJL MA Go) Al yi JS JA lo UI Ed :JU 
2 s SF : 


2 GEA Pa DN 2 TN Ao 0. 30. - - Aa o 
Om IG AT pang IE elo AI Syah PE Go) AS 
8 A, Lan TN Tg 2 aan GA PL . Sanga naa Car 
ol & ah OS NI Pa LX Upon pala YAI uya 

| i : 2 . Dae P3 Fay Fe o 5 : e. - 
“Jr a35 Pn) US ae ee 
303. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam 
memberitahukan kepada kami, seorang kakek yang menetap di pesisir 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku pernah bertemu dengan Abu 
Shalih mantan budak Umar bin Khaththab RA, lalu dia berkata: Umar bin 
Khaththab RA menceritakan kepada kami dari Rasulullah SAW, bahwa 
beliau pernah bersabda, “Tidaklah di waktu malam kecuali (air) laut 
pasang ke (permukaan) bumi sebanyak tiga kali, (dan) dia meminta izin 
kepada Allah untuk menenggelamkan mereka, maka Allah Azza wa Jalla 
menahannya.” 


333 Sanadnya dha'if, karena musral. Sebab Sa'id bin Al Musayyib tidak sempat 
meriwayatkan dari Umar. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
nomor 249. Lihat hadits nomor 276 dan 197. | 

Sanadnya dha'if, karena sosok kakek yang diriwayatkan oleh Awwam bin 
Hausyab itu tidak diketahui. 

Abu Shalih budak Umar juga tidak diketahui. Dia disebutkan dalam kitab At- 
Ta'jil pada hadits nomor 3131, dan Al Hafizh menandainya dengan tanda 
Abdullah bin Ahmad dari selain ayahnya. Itu adalah keliru. Sebab haditsnya di 
sini adalah bersumber dari ayahnya, imam Ahmad, dan termasuk asal musnad 
bukan termasuk tambahan. Sedangkan Ad-Daulabi menyebutkannya dalam 
kitab Al Kuna (2: 10). Ad-Daulabi berkata, “Abu Shalih mantan budak Umar 
bin Khaththab adalah orang yang diriwayatkan darinya hadits tentang kisah 
perniagaan di lautan.” Demikianlah yang dia katakan, tidak lebih. Yafdhakh — 
dengan huruf khaa - berarti terbuka dan membanjiri. Dikatakan, Infadhakha ad- 
dalwu jika air yang berada di dalamnya memancar. Sementara dalam g tertulis 
dengan menggunakan huruf haa' yanfadhah, namun ini keliru. Kami 
memperbaikinya dari » &. 


374 


Musnad Imam Ahmad — 


On £& 0. Par 0 ,.. 9 2x8 

Ea - S 5 Opor 2 Ao PAI S4 -. .. e 
or 4, “. 29 PT sea e- 4 - - “. ' e aya - 2 aa 
Ie Ko Ab SSI AP ny Abd 3 Aa UI HI 
Aan an ... - - : PP” 


ikat gb 8 Wont OA sah dia An Io LA JB At 
JAE IB Kiate ag Wib JL Liat Ja AB IE ab 


. 
NO 0. 3 0. 
- 


MILEN, Se 5 SS Ig MAY 

304. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul Malik mengabarkan 
kepada kami, dia berkata: Dari Anas bin Sirin, dia berkata, “Aku berkata 
kepada Ibnu Umar, “Ceritakanlah kepadaku tentang talakmu kepada 
istrimu!” Ibnu Umar berkata, “Aku menalaknya saat dalam keadaan haid, 
kemudian aku menceritakan hal itu kepada Umar bin Khaththab, lalu 
Umar RA menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, 
“Perintahkanlah kepadanya agar dia merujuknya. Jika dia (istri Ibnu 


,. 


Umar) telah suci, maka hendaklah dia menalaknya pada masa sucinya'. 


Anas berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar, “Apakah engkau 
menghitung. talak yang engkau jatuhkan kepadanya saat dia haid?” Ibnu 
Umar menjawab, “Mengapa aku tidak menghitungnya, meskipun aku 
tidak mampu dan (tidak) mendekati(nya)'.”””5 


MA Id 2JU Pa Su dau r.o 

“ SITUS eU SS :JG Cp Adi Cb par 3 ni 
A 5 4 OA NA AA , 3 : 2 , Ng 
AI Song AI Gi Ab Tebal IOS da Jah egnae 


“ 2 rd - »:s. - .. PA ore 4, 8, s a 2. ba ! “at cc 
JUS Ka Up AE Up ilag ALE AI elo Al Sya) JL Ji Ce 


375 Sanadnya shahih. 
Abdul Malik adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Arzami —dengan fathah pada huruf 
ain, sukun huruf raa', dan fathah huruf zay. Dia adalah orang yang tsigah, 
terpercaya, dan fsabt. Dia dipersoalkan oleh Syu'bah dengan sesuatu yang tidak 
membuatnya tercemar/cacat. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe IP al GUS Gan Sa Hj di te 
Ud OS 4 Bilas 5 IG Get ad SAI IE Tg 


ee. 


ME AG EL IS Ih Ia Eh RAI 


305. Yazid menceritakan kepada kami, Ashbagh memberitahukan 
kepada kami dari Abul Ala' Asy-Syami, dia berkata, “Abu Umamah 
memakai baju baru dan ketika sampai tulang selangkanya, dia 
mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian 
kepadaku, yang denganya aku dapat menutupi auratku dan dapat 
memperindah dalam kehidupanku.” Dia kemudian berkata, “Aku pernah 
mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang memiliki baju baru dan mengenakannya, kemudian 
dia berkata saat dia sampai pada tulang selakanya: “Segala puji bagi 
Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku, yang dengannya aku 
dapat menutup auratku dan memperindah dalam kehidupanku, ' 
kemudian menuju baju yang telah usang —atau beliau bersabda: 
membuang-, kemudian dia menyedekahkannya, maka dia akan berada 
dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan-Nya, dan dalam ri'ayah- 
Nya, ketika masih hidup dan setelah mati, ketika masih hidup dan setelah 
meninggal dunia, ketika masih hidup dan setelah meninggal dunia'.””" 


37 Sanadnya dha'if. 
Abul Ala Asy-Syami: dia tidak diketahui namanya dan aku pun tidak 
menemukannya dalam jarh wa ta'dil. Asbagh adalah Ibnu Zaid bin Ali Al 
Jahni. Dia ditsigahkan oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud dan Daruguthni. Abu 
Umamah adalah Al Bahili. 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi (4: 275) dan Ibnu Majah (2: 192), 
keduanya dari jalur Yazid bin Harun. Tirmidzin berkata, “Hadits ini adalah 
hadits yang gharib. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Yahya bin Ayuub dari 
Ubaidillah bin Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Oasim, dari Abu Umamah.” 
Adapun riwayat Yahya bin Ayyub, riwayat ini diriwayatkan oleh Al Hakim (4: 
193) dari jalur Abdullah bin Mubarak, dari Yahya. Hakim berkata, “Hadits 
dengan sanadnya ini tidak dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim, dan aku 
juga tidak menyebutkan dalam kitab ini bahwa hadits seperti ini adalah hadits 
yang diriwayatkan secara sendiri oleh pemimpin Kharasan Abdullah bin 
Mubarak dari para pemimpin penduduk Syam.” 
Sementara itu Al Mubarkafuri, penyarah kitab Tirmidzi, mengutip bahwa 
Hakim menilai shahih hadits tersebut, padahal sebagaimana yang engkau lihat, 
hal itu adalah keliru. Sebab Hakim menganggap dha'if hadits tersebut dengan 
menyar Saikan perm'staan maaf karena telah mengeluarkannya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jo 315. 3 


PE PB UN HA UB hp KAL YAA 


PP ot 4 2 y ai 8. 3 £ ta T Jaa A - 2. PN Rt Oo. 
peang Ala Al elo Al Iya Ibas e0) AI 01 
01. - La MN TA Pn SE INA TN 3 2 
Ol J3 pig HS Ui ya AS Ol SG Af CAM Jpn 6 15 


: s Conan EL AL 
AE CU 

306. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
memberitahukan kepada kami, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Umar bin 
Khaththab, dia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami hendak 
tidur dan dia dalam keadaan junub, maka apakah yang harus dia lakukan 
sebelum mandi?” Beliau menjawab, “Dia hendaknya berwudhu (seperti) 


wudhunya untuk shalat, kemudian tidur'.”?" 


ea 15 Tut 0.5 Pa Da Pn PPA 
Aa 3 abg Cab JG PASI pig ceng Ul ng Gis — Y.V 
- o .. ...3 “ - £ Ter z 0 La beo Ten Te 
SAP ata an JB aa at oi sA IN IE LP ala JM 
: 2 2 . Ken — : Fian aa Ta, 4 Pa “s 2, Jo Ie Ie 
SN SPB IMEI II P3 EN BER oo) ALA Hj jas) 
2... . Pe - 22 Pa () Srekra - 1 22 A 5 2 3 aa 


. 


Enakan ASIN CET An it Ch TAB IG AI 2d Keliaf 
Pa ga 2” 3 Pa 20 ea Ka ap Beras Na Ta BN 

(7 Sa 2 “0 Pee. ore A4 “5 , 2 - al ana 2d 
ps) Et) Ju Haa Ag ale Al ae ey) Ape th LISA :J6 (- 


an... ze leo 0 Ee ost 21 

ag EA yA ya 
307. Yazid menceritakan kepada kami: Warga memberitahukan 
kepada kami —dan Abu Nadhar berkata: Warga menceritakan kepada 
kami-, dari Abdul A'la Ats-Tsa'labi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
dia berkata, “Aku pernah bersama Bara” bin Azib dan Umar bin 


at, “gs ore 


“ 


37 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
263. 


— Musnad Imam Ahmad 


Khaththab di Bagi untuk melihat hilal (bulan sabit). Seorang pengendara 
kemudian datang, dan Umar menemuinya. Dia bertanya, “Dari mana 
engkau datang?” Pengendara itu menjawab, “Dari orang Arab.” Umar RA 
bertanya, “Engkau telah berniat dan bertalbiyah?' Dia menjawab, “Ya.” 
Umar RA berkata, “Allah Maha Besar, sesungguhnya seorang cukup 
untuk kaum muslimin.” Umar RA kemudian berdiri, berwudhu, dan 
mengusap kedua khuff-nya, kemudian shalat Maghrib. Dia lalu berkata, 
“Demikianlah aku pernah melihat yang dilakukan Rasulullah SAW.” Abu 
An-Nadhr berkata, “Dia memakai jubah yang kedua lengannya sempit, 
dan dia mengeluarkan tangannya dari bagian bawah jubah itu lalu 


mengusap (khuff-nya).”” 


Pad 3 KA aa tetu Bs — y. A 


200 #3103 -o.3 . .. 


Ag aa is all SI GA ne :JU 
Ap R0 gan PE gn ada ana 
sa K6 SJ Gi db Loe Jl La 2JU SET Ya 1 Jt TA 


.... 


Una SPN ia JW 3 Ai ak Je AG 
mai OKE JG Us AN paka dh Io napa 


Ab Yg ea 23 Le Se BA AA AP PI al 

308. Yazid menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada 
kami, Zubair bin Khirrit memberitahukan kepada kami dari Abu Lubaid, 
dia berkata, “Seorang lelaki yang disebut Bairah bin Asad keluar dari 
Thahiyah untuk hijrah. Dia tiba di Madinah beberapa hari setelah 
Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khaththab RA kemudian melihatnya, 
dan Umar tahu bahwa dirinya adalah orang asing. Umar bertanya 
kepadanya, “Siapa engkau?”  Bairah menjawab, “(Aku) penduduk 
Amman.' Umar berkata, “Ya.” 


38 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi), meskipun nampaknya 
bersambung (muttashil). Kami telah membahas tentang hal itu pada riwayat 
yang te!»h lalu. yaitu pada hadits nomor 193. Lihat juga hadits nomor 237. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Lubaid berkata, “Umar kemudian meraih tangan Bairah dan 
mempertemukannya dengan Abu Bakar. Umar kemudian berkata, “Orang 
ini adalah penduduk bumi yang aku pernah dengar Rasulullah SAW 
bersabda tentangnya, “Sesungguhnya aku mengetahui sebuah tempat 
yang disebut Amman, dimana (air) laut memancur di sekelilingnya. Di 
sana terdapat perkampungan bangsa Arab yang seandainya mereka 
didatangi oleh utusanku, niscaya mereka tidak akan melemparinya 
dengan anak panah dan batu?” 


A ... 


LA JG BE AJ, 2G an YAA Data ng 
P3 Sah AN & BP Ang Jaa) diKA ID KA 
SEL 333 35) Sah AS NAN Ay 


309. Yazid menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad 
memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Umar 
RA, dia berkata, “Aku tidak mengetahuinya (tawadhu) kecuali Allah 
akan meninggikannya (orang yang bertawadhu).” Umar berkata, “Allah 


379 Sanadnya shahih. 
Jarir adalah Ibnu Hazim. Zubair bin Khirrit adalah seorang tabi'in yang tsigah. 
Abu Lubaid adalah Limazah —dengan kasrah pada huruf Jaam dan miim tipis 
(tidak bertasydid), kemudian huruf zay- Zabar —dengan fathah pada huruf zay, 
baa' yang bertasydid, dan diakhiri dengan huruf raa'. Dia juga seorang tabi'in 
yang tsigah. 
Bairah bin Asad Ath-Tha'i: dia disebutkan oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah (1: 
182) sebagai orang yang hidup pada masa Rasulullah namun tidak pernah 
bertemu dengan beliau. 
Al Hafizh berkata, “Ar-Rasyathi berkata, “Dia (Bairah) datang ke Madinah 
beberapa hari setelah Nabi SAW wafat, dan dia pernah melihat beliau.” 
Demikianlah yang dia katakan.” 
Hadits tersebut dinisbatkan oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah kepada Ibnu Abi 
Khaitsamah, dan Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma Az-Zawa'id 0: 
52) dari Al Musnad. Al Haitsami beraka, “Para perawinya adalah para perawi 
dalam Ash-shahih, selain Limazah bin Zabar. Dia itu tsigah, dan Abu Ya'la pun 
meriwayatkannya demikian.” 
Al Khirrit —dengan kasrah pada huruf khaa' dan tasydid pada huruf ra yang 
kasrah, serta diakhiri dengan huruf taa' (bertitik dua). Sementara itu dalam z 
dan Al Ishabah tertulis: Al Hirits dan itu keliru. 


— Musnad Imam Ahmad 


Tabaraka wa Ta'ala berfirman, “Barangsiapa yang bertawadhu 
(merendahkan diri) kepada-Ku seperti ini -Umar merendahkan telapak 
tangannya ke tanah dan semakin menurunkannya ke tanah— maka Aku 
akan meninggikannya seperti ini —Umar mengangkat telapak tangannya 
ke langit dan semakin meninggikannya ke arah langit—.”9 


dai 
2 0. Pa P3 3 AG 


Da aa SA OI ai UG hg Bis — Kh. 


2 0. 


II 5 3 RA SIG AI 2 al 5 ssi 
die An Fa Ip ala sela 3 JUS GAB Haha GA, 2 


z 


ab pa se ph ih de BU .a OI na aah 


310. Yazid menceritakan kepada kami, Dailam bin Ghazwan Al 
Abdi memberitahukan kepada kami, Maimun Al Kurdi menceritakan 
kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata, “Sesungguhnya 
aku sedang duduk di bawah mimbar Umar RA, dimana dia sedang 
menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Dia berkata dalam 
khutbahnya, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“Sesungguhnya (hal) paling menakutkan yang aku takuti pada umatku 


adalah setiap orang munafik yang ahli berdebat '. mag 


380 Sanadnya shahih. 
Ashim adalah Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Ayahnya 
adalah Muhammad: dia mendengar dari kakeknya, yakni Abdullah bin Umar. 
Hadits tersebut terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8: 82), dan penulis kitab 
tersebut menisbatkannya kepada Ahmad dan Al Bazzar. Penulis 4z-Zawa'id 
berkata, “Para perawi Ahmad dan Al Bazzar adalah orang-orang yang terdapat 
dalam Ash-Shahih.” 
Sementara itu dalam z ada penambahan: “Rafa'tuhu hakadza (Maka Aku akan 
meninggikannya seperti ini),” setelah ucapan, “Man tawadha'a li kadza 
(Barangsiapa yang bertawadhu kepada-Ku seperti ini)” sebelum ucapan 
Ahmad, “Wa ja'ala Yaziid bathina kaffihi ila al ard (Yazid merendahkan 
telapak tangannya ke tanah).” Itu adalah penambahan yang bukan pada 
tempatnya, dan itu tidak terdapat pada » «| juga tidak terdapat dalam Majma' 
Az-Zawa 'id, sehingga kami pun membuangnya. 


381 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah perpanjangan dari hadits nomor 143. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ju Ol SA Sa Cap ML H3 9 (PA 
BN pa Lah Sab Eny sal ag pa IA 


K3 
o. .. @ 0. 


Ab FN SE Ha NA ma ega 


0 ..J 0 3 6 - Pan 


Mn Na pen aa 
2 aa Ba set 1 2 ant alatas Pra 


Beng iba aa yg 


Jan) Kam) 2 Yp 5 Pa HI A3 Lo apa sah Lang SA PA 


A3 


Sa il - JL Ag Ra ata ab ii 
Jus CJ ad AI Ja ja JB daki Bu) Jai Jang EN 
ba ea on ae anna ha 
«Tang Bb at JA Le Je IP DA So Ji Ya 
Ja Ji Ty Ja JAN al yan Ka jtv eh ga Pa 

SE Ag A3 af JR 


311. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan papan 
kami. (c) Ishag menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan 
kepadaku |Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad berkata: Mush'ab 
Az-Zubairi menceriakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku) 
dari Yazid bin Abu Unaisah, bahwa Abdul Hamid bin Abdurrahman bin 
Zaid bin Khaththab RA memberitahukan kepadanya dari Muslim bin 
Yasar Al Juhani: Bahwa Umar bin Khaththab RA ditanya tentang ayat 
ini: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka... sampai akhir ayat.” (Os. Al A'raaf (71: 
172) 


Umar RA kemudian menjawab, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW ditanya tentang ayat itu, kemudian beliau bersabda, 


— Musnad Imam Ahmad 


“Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam, kemudian Dia 
mengusap punggungnya dengan Tangan kanan-Nya, dan mengeluarkan 
keturunannya darinya. Allah berfirman, “Aku telah menciptakan mereka 
untuk (masuk) surga, dan mereka akan berbuat sesuai perbuatan 
penghuni surga.” Dia kemudian mengusap punggung Nabi Adam (lagi) 
dan mengeluarkan keturunannya darinya. Dia berfirman, “Aku 
menciptakan mereka untuk (masuk) neraka, mereka akan berbuat sesuai 
perbuatan penghuni nereka.” Seorang lelaki kemudian berkata, “Wahai 
Rasulullah, lalu untuk apa bekerja?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya 
jika Allah menciptakan seorang hamba untuk (masuk) surga, maka Dia 
akan menggunakannya untuk pekerjaan penduduk surga, hingga dia mati 
dalam keadaan mengerjakan perbuatan penghuni surga, lalu Dia 
memasukannya ke dalam surga. Dan jika Dia menciptakan seorang 
hamba untuk (masuk) neraka, maka Dia akan menggunakannya untuk 
pekerjaan penghuni nereka, hingga dia mati dalam keadaan 


mengerjakan perbuatan penghuni nereka, lalu Dia memasukannya ke 


dalam neraka.” 


382 Sanad-sanadnya shahih, meskipun nampaknya terputus (mungathi'). Hadits 
tersebut diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Rauh bin Ubadah, dari Ishag bin 
Isa Ath-Thaba”. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, yaitu 
pada bagian tambahannya, dari Mush'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Ketiga orang 
itu (imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dan Mush'ab bin Abdullah Az- 
Zubairi) meriwayatkannya dari Malik. Hadits tersebut terdapat dalam Al 
Muwatha (2: 92). 

Muslim bin Yasar adalah Al Juhani. Dia adalah tabi'in yang tsigah. 

Ibnu Katsir berkata dalam At-Tafsir (3: 586-587) setelah mengutip hadits 
tersebut dari 4! Musnad: 

“Demikianlah, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al Angabi, 
Nasa'i dari Outaibah, Tirmidzi dalam tafsirnya dari Ishag bin Musa dari M'an, 
Ibnu Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la dari Ibnu Wahb, Ibnu Jarir dari 
Rauh bin ubadah, Sa'id bin Abdul Hamid bin Ja'far, dan Ibnu Hibban 
meriwayatkan dalam shahihnya dari riwayat Mush'ab Az-Zubairi, yang 
semuanya meriwayatkan dari Imam malik bin Anas. 

Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan, dan Muslim bin Yasar tidak 
mendengar Umar.” 

Seperti itulah yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Abu Zar'ah. Abu Hatim 
menambahkan, “Di antara keduanya (Muslim bin Yasar dan Umar) ada Na'im 
bin Rab' ah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Ia DA yan pe 
4 80 3-39. 


II C2) ALS 3 IE RS Ep Am J3 ih daa Ko 
ME JB Sold ae AN HER pn Pb IS Lisa 5 


.. P 


Apa yang dikatakan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam 
sunan-nya dari Muhammad bin Mushaffa, dari Bagiyah bin Umar Ibnu Ja'tsam 
Al Ourasyi, dari Zid bin Abu Anisah, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin 
Zaid bin Khaththab, dari Muslim bin Yasar Al Juhani, dari Na'im bin Rubai'ah, 
dia berkata, “Aku berada di dekat Umar bin Khaththab, dan dia ditanya tentang 
ayat ini: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 
Adam dari sulbi mereka... sampai akhir ayat. (OS Al A'raaf (7): 172)” Na'im 
bin Rabi'ah kemudian menyebutkan hadits itu. 

Hafizh Ad-Daruguthni berkata, “Umar bin Ja'tsam telah memperkuat Yazid bin 
Sinan Abu Farwah Ar-Rahawi, dan ucapan mereka berdua lebih kuat daripada 
ucapan Malik, Wallahu A'lam. 

Aku (Ibnu Katsir) berkata: Yang pasti, imam Malik tidak menyebutkan Na'im 
bin Rabi'ah karena suatu kesengajaan, karena dia tidak mengetahui kondisi 
Na'im dan tidak pula mengenalnya. Sebab Na'im tidak dikenal kecuali pada 
hadits ini. Oleh karena itulah Malik sering tidak menyebutkan orang-orang yang 
tidak dia yakini. Oleh karena itu pula dia sering menilai mursal hadits yang 
marfu, dan memutus hadits yang maushul.” 

Aku (penyarah Musnad Ahmad) berkata, 

"Na'im bin Rubi'ah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Bukhari 
juga membuat biorafinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/96-97) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Bukhari berkata, “(Hadits) Na'im bin Rabi'ah Al Audi dari Umar bin Khaththab 
dari Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Muslim bin Yasar Al Juhani. Muhammad 
bin Yahya berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami bahwa dia 
mendengar ayahnya yang mendengar Zaid, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman 
dari Muslim bin Yasar Al Juhani dari Na'im bin Rab'iah Al Audi. Muslim 
berkata, “Aku bertanya kepada Na'im tentang ayat ini: Dan (ingatlah), ketika 
Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka... 
sampai akhir ayat. (Os. Al A'raaf (7): 172) Maka Na'im menjawab, “Waktu itu 
aku berada di dekat Umar, kemudian dia ditanya. Umar menjawab... sampai 
akhir hadits. Dia kemudian menyebutkan hadits seperti hadits yang ada dalam 
Al Musnad.” 

Dzurriyyaatihim- dengan bentuk jamak. Itu adalah bacaan Nafi”, Ibnu Umar, 
Abu Ja'far dan yang lainnya. 

Sementara itu Ibnu Katsir, Ashim, Hamzah, Al Kisa'i membaca: Dzurriyyatihim 
—dengan bentuk tunggal-. Lalu bacaan dalam bentuk jamak ditetapkan dalam 
semua riwayat hadits di sini. Lihat hadits nomor 2455. 


— Musnad Imam Ahmad 


Op ad ey Us sb ea Or Tp LA saja 
“ asa af C-ale 35, wa Se Pa Si sen me Im Panar 
MJebU CA OS Pa “le 

312. Rauh menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim Ibnu Abdullah 
bin Umar, dari ayahnya: bahwa seorang lelaki yang termasuk bagian dari 
para sahabat Rasulullah masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at, 
sementara Umar bin Khaththab RA sedang berdiri berkhutbah. Umar RA 
kemudian berkata, “Jam berapakah ini?” Lelaki itu menjawab, “Wahai 
Amirul Muknimin, aku (baru) kembali dari pasar, kemudian aku 
mendengar seruan |Azanj dan aku tidak lebih dari (sekedar) berwudhu, 


dan langsung datang.” Umar RA berkata, “Wudhu juga, padahal engkau 
tahu bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk mandi.” 


AN 2nd “Sape rir 


0003... 


AP aa IA Ii an PA Maa 
Ab aj Un 3G LI SN HE ERA ga sabah 


8 


aa PN Tea LI ong 5 2 a 2 20 2 -. 


F3 


J8 Ia uga tag GEN ajah ta an JB 
Th -JG edi Tan SIG Kain Batas OS ebi 


313. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Sulaiman bin Atig mengabarkan kepadaku dari Abdullah 
bin Babaih, dari sejumlah Bani Ya'la, dari Ya'la bin Umayah, dia 
berkata, “Aku thawaf bersama Umar kemudian dia memberi salam ke 
sudut (ka'bah).” Ya'la berkata, “Aku berada di (tempat) yang dekat 
dengan Ka'bah. Ketika aku sampai di sudut barat yang menyambung ke 


— Sanadr ashahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 202. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hajar Aswad, aku menarik tangannya untuk memberi salam kepada sudut 
barat itu. (Namun) dia berkata, “Kenapa engkau?” Aku menjawab, 
“Tidakkah engkau akan memberi salam?” Umar berkata, “Pernahkah 
engkau melakukan thawaf bersama Rasulullah SAW?” Aku menjawab, 
“Benar, (pernah).' Umar berkata, “Pernahkah engkau melihat beliau 
memberi salam kepada kedua sudut barat ini?” Aku menjawab, “Tidak.” 
Umar berkata, “Bukankah pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan 
yang baik bagimu?'” Ya'la berkata, “Aku menjawab, “Benar.” Umar 


berkata, “Tinggalkanlah hal itu?.”384 


Mane iB UI - 2... ol LG ig. 
PC EA JB Ae yip EP otae BAL — ae 
0-8, . Pe “ aka PPAP ab e o£ o . ... 04 
SIB SB IU ta 1 OEM og oh MLS GA 
aa NUN ON an TE ae ANU 
Aa sa JUS Lali) Wale dl ALS Up Alb eta La ol 


II AE Ma KE Tt BN eren “Tie EP 2 1 “Ana - 
J3 16 stay sa NS Us JB Ad pb » Ju Ui 


0.2 


A 2 h £ # . MR EL asn. mAh # HR 


x 


. 2 5 8 28. an, He $ aa Pa. 2 AA 3 or 
SU YP eby BIL IG cela ea VI, IU LAI 2 oh ala 

sela Ela VI) ASI SANG skg sa VI Ary sad Td PA 

314. Utsman bin Umar dan Abu Amir menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Malik menceritakan kepada kami dari Zuhri, dari 
Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata, “Aku datang dengan 
membawa dinar-dinarku, yang hendak aku tukar. Aku kemudian bertemu 
dengan Thalhah bin Ubaidillah, lalu dia menukar dan mengambil dinar- 
dinar itu. Dia berkata, “Hingga datang Muslim, bendaharaku.” -Abu Amir 
berkata: Dari Hutan.— Thalhah mengatakan pada semua itu: “Secara 


1» 


tunai . 


3 Sanadnya shahih, meskipun dalam hadits itu terdapat orang yang tidak jelas. 
Sebab Abdullah bin Babaih itu meriwayatkan dari Ya'la bin Umayah, dan Ya'la 
adalah budaknya. Kami telah membahas sanad ini secara terperinci pada hadits 
nomor 253. Nanti akan ada hadits dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij 
dengan sanad ini, namun dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa Ya'la 
bersama Utsman bukan dengan Umar. Itu dapat dijumpai dalam Musnad 
Utsman hadits nomor 512. Lihat hadits nomor 174 dan 274. 


— Musnad Imam Ahmad 


Malik bin Aus berkata, “Aku kemudian bertanya kepada Umar bin 
Khaththab RA tentang hal itu. Dia menjawab, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Emas (ditukar) dengan perak itu riba kecuali 
dengan tunai, gandum (ditukar) dengan gandum itu riba kecuali dengan 
tunai, syair (ditukar) dengan syair itu riba kecuali dengan tunai, dan 
kurma (ditukar) dengan kurma itu riba kecuali dengan tunai.” 


2D 


Haa PAN ye HA VA Cab Ih AA ES — No 
Id aa db SAYA OI KR Agan AR 
ale dai» Sa Li HN Ol 


315. Utsman bin umar menceritakan kepada kami, Yunus 
mengabarkan kepada kami dari Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayib, bahwa 
Umar berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia itu akan disiksa 
karena tangisan keluarganya atas dirinya '. Hi 


AN AN op jp AN ES Jne Hi SL — YAA 


20... 3 


mg dya ola AN IE IL Ui He 
Sa ox 
BALA IE 3 opa oa Sip PPA Jaa G3 


385 Sanadnya shahih 
Utsman bin Umar adalah Al Abdi Al Bashri. Abu Amir adalah Al Agad — 
dengan fathah pada huruf ain dan Oaaf.. Namanya adalah Abdul Malik bin 
Amr. 

“Keduanya berkata: Malik menceritakan kepada kami”: dalam dinyatakan: 
“Dia berkata.” Itu adalah kekeliruan yang jelas. Lihat hadits nomor 294. 

386 Sanadnya shahih, meskipun nampak mursal karena Sa'id bin Al Musayib tidak 
pernah bertemu dengan Umar. Namun hadits tersebut telah dikemukakan pada 
hadits nomor 180 dan 248 dari jalur Gatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari 
Ibnu Umar, dari Umar. Lihat juga hadits nomor 294. 


Musnad Imam Ahmad — 


. o 


1s na Ten AN AN PNS SN P LN AN 95 TE an BAL ANC 18 
Ja Oh das 31 539) dpt SI, aras LT nu 


Lam Lot... Gta ore 4 25 N Ih. 0. 0 — Ge una 
hp topi 0799 Hang ads en) de al Ie) 4051 Mma S0 
.. . . . P3 

3 


IE ag aa al da Ko IP ia an 


03. Ie 50 


: Sa Ken saat 
Oa rena UI an JlaS 2ku (B3 BU ea Tia Sa Tg Ls 


Gin 

316. Bakar bin Isa menceritakan kepada kami, Abu Awanah 

menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Asy-Sya”bi, dari Adiy 

bin Hatim, dia berkata, “Aku mendatangi Umar bin Khaththab RA 

bersama sejumlah orang dari kaumku. Dia kemudian memberikan 

(tunjangan) kepada seorang lelaki dari Thay'i sebesar dua ribu, dan dia 
berpaling dariku.” 


Adiy bin Hatim berkata, “Aku kemudian menghadapnya, namun 
dia berpaling dariku. Aku kemudian datang ke hadapannya, namun dia 
berpaling lagi dariku.” Adiy bin Hatim berkata, “Aku berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, apakah engkau mengenalku?”” 


Adiy berkata, “Dia kemudian tertawa, hingga dia mendongakkan 
bagian belakang kepalanya dan menjawab, “Ya, demi Allah, sungguh aku 
mengenalmu. Engkau telah beriman saat mereka masih kafir, engkau 
maju saat mereka mundur, engkau menepati janji saat mereka berkhianat, 
dan bahwa zakat pertama yang menerangi wajah Rasulullah dan wajah 
para sahabatnya adalah zakat kabilah Thay'i yang engkau bawa kepada 
Rasulullah.” Dia meminta maaf, kemudian berkata, “Sungguh zakat itu 
diberikan kepada kaum yang dilanda kelaparan dan mereka adalah para 
pemimpin keluarga mereka, karena sesuatu yang mereka pikul berupa 
hak?” 


387 Sanadnya shahih. 
Bakar bin Isa adalah Ar-Rasi Abu Bisyr. Dia adalah seorang yang tsigah. 
Mughirah adalah Ibnu Migsam —dengan kasrah pada huruf mim, sukun pada 
huruf gaaf, dan fathah pada huruf siin- Adh-Dhabiy. 


— Musnad Imam Ahmad 


BAN Bak Ap pln SAS aah 03 MUA Kp Bab — YAV 
Sa EN GP aa AP 
pe Loc tah 


Ud 2dgah EA Can) ABS 5 GAS aka 1IB At UP adlah 
aa Pakan Loe Pan x ” 0 ARI pen Seni 
Falaty GS (ii) NYI A1 EL 283 SU 5 LSI, OYI OSN 
- LP - Ot Aa -, y - e- (AI 2 te, Pe Ca Teranbadi 
Kek AE elo Al Jah AG de ai US LG PU Y D3 an 
317. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Sa'd menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia 
berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, “Untuk 
apakah harus berjalan cepat (saat sa'i) di masa sekarang dan membuka 
bahu saat Thawaf, sementara Allah telah menetapkan Islam dan 
menghilangkan kekafiran serta orang-orangnya? Seiring dengan itu, kita 


tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah kami kerjakan - 
sebelumnya- pada masa Rasulullah SAW.” 


Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Al Atsir dalam Asad Al Ghabah (3: 393) 
secara ringkas dengan sanadnya dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy- 
Sya'bi. Al Hafizh menyebutkan hadits itu dalam kitab Al Ishabah (228-229). 
Dia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Sa'd, dan yang 
lainnya. Sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim.” 

“Shadagah Thay'i (Zakat kabilah Thay'i): dalam g tertulis: “Shadagah Ali 
(Zakat Ali)” Itu adalah salah. Kami memperbaikinya dari dari & dan Al 
Ishabah. 

Sanadnya shahih. 

“Fiimaa”: “Maa” adalah huruf istifham (pertanyaan). Yang pasti dari ucapan 
para ahli nahwu adalah, wajib membuang huruf alif pada kata maa tersebut, jika 
kata maa itu dimasuki oleh huruf jar. Walau begitu, Abdullah, Ubay, Ikrimah, 
dan Isa membaca: “Ammaa Yatasaa'aluuna —dengan huruf alif. Abu Hayyan 
berkata dalam Al Bahr (8: 410), “Itu adalah asal kata “amma, dan kebanyakan 
membuang hufur alif dari maa istifham adalah jika ma istifham itu dimasuki 
oleh huruf jar dan di-idhafah-kan kepadanya. Di antara contoh yang 
menetapkan huruf alif adalah ucapan: Ala maa gaama yusytimunii la'iimun 
(atas dasar apa si keparat itu memakiku). “ Huruf alif juga ditetapkan dalam 
sebuah hadits dalam An-Nihayah (1: 34): “Ar-Ramalan —dengan fathah huruf 
raa' dan miim— fi ath-thawaf adalah berjalan cepat dan menggerak-gerakan 
kedua bahu.” 

“Atha'a: Yakni menetapkan dan mengukuhkannya. Hamzah dalam kata itu 
adalah pengganti dari huruf waw pada kata watha'a. Sementara dalam « 
ditetapkan: Aatha 'a —dengan dibaca panjang. Kami memperbaikinya dari & dan 
An-Nihayah. 


388 


Musnad Imam Ahmad — 


MG ai 3 3S BIS YG Ole akal X6 EA — YAA 
ag Fa .. Ba. Leo 0 . Ge ui Ld Wa han 36 
B3 Up OA A3 ALAN AS IE LA Up Ah ja LA 
Pa Pa 3d NA @ .- ah . . 2... . .—. “, MA 
SE B GEN D3 ESAI ey MI 3 Pb Il ala 
PP . “ 1 r. 3 Fa . .. .A 6 ? . A 2 se Pn . . 
It cah Pa PANAI) ee 3 Is to Ueoello 
0... 3-3 # GEN 8. ...... 3 .. ? 33 s1? . v0 0 Ng SA van Pa . 
SP) JS 3 Las AK SA pa eng IIS UP Lelo 
0... . . . 4 Td . ar 0x0 7. cd Laba ) .... .. Aa 
Oon ba (Inn pall Ta Ld as coy 2 Ji KAI sap 
Kana eren Ng Dana Meta 5 an Ona Tae RAN 
AD Ag pelan Cat teltay ale AI ato Al Iyo) JELAS Lb JS 
5 “ pn 231 - 1 da -5 » . - “4, o 4 “, .£ () 23 La 1 
KONG HUB SEYUY 2JB SADUG US 2JB Al Al A53 VI Su ak 
318. Abdush Shamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Daud bin Abu Al Furat menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami —Affan berkata: dari 
Ibnu Buraidah-, dari Abu Al Aswad Ad-Daili, dia berkata, “Aku datang 
ke Madinah, dan di sana telah mewabah suatu penyakit. Mereka mati 
secara mengerikan. Aku kemudian duduk (di dekat) Umar bin Khaththab 
RA, lalu satu jenazah melintasinya. Jenazah itu kemudian disanjung 
dengan kebaikan. Umar RA berkata, “Wajib.” Kemudian jenazah kedua 
melintas dan ia disanjung dengan kebaikan, maka Umar pun berkata, 
“Wajib.” Jenazah yang lain kemudian melintas, dan jenazah itu disanjung 
dengan keburukan. Umar pun berkata, “Wajib”.” 


Abu Al Aswad berkata, “Aku berkata kepada Umar, “Apa yang 
wajib, wahai Amirul Mukminin?” Umar menjawab, “Aku berkata seperti 
yang disabdakan oleh Rasulullah, “Orang Muslim manapun yang empat 
orang bersaksi untuknya dengan kebaikan, maka Allah akan 
memasukannya ke dalam surga'” Abu Al Aswad berkata, “Kami 
bertanya, “Juga tiga (orang)? Umar menjawab, “Juga tiga (orang).” Kami 
berkata, “Juga dua (orang).” Umar menjawab, “Juga dua (orang)”.” Abu 
Al Aswad berkata, “Dan kami tidak menanyakan kepadanya perihal satu 


— Musnad Imam Ahmad 


oran “Te 


“- “35 - 138 - 2 o- “5 - 


se. 2 3.4 £ 7. ah - 


1 Tara KA ta Pn ie Spa 5) isa -g 


0... 
gr 


- ai AS » Ja Pan Ki YA ah 6 Da 1 u Nag 


i. Ie Io MI yaa Ia an 25 "25 Jua 
: Nari Per 3 Kp Tn ISI ui 
319. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, Harb —yakni Ibnu 
Syadad- menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, 
Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan 
kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Ketika Umar bin Khaththab RA sedang berkhutbah, tiba-tiba seorang 
lelaki datang dan duduk, Umar pun bertanya, “Mengapa engkau 
menunda-nunda untuk shalat jum'at? Orang itu menjawab, “Wahai 
Amirul Mukminin, tidaklah ini semua melainkan ketika aku mendengar 
seruan (Jazan), kemudian aku berwudhu, dan berangkat.” Umar RA 
berkata, “Dan hanya wudhu, tidakkah kau mendengar Rasulullah 
bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian hendak berangkat 
untuk (menunaikan shalat) Jum'at, maka hendaklah dia mandi.” 


18 - (PE o- Pt - o- 219. 
Wa Naa La Ka - Ae ar) 23 GIS — YY 


. 2... 


4 “4 . H4 
en Sa an 8 “0.3 - 2. 


# 

TA 3 Tea aa 
£ 3 

Ka AN PA Ta tra 


ot: 


320. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, ayahku 


389 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 204. 
Abdush Shamad adalah Ibnu Abdul Warits. 

390 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 91. 
Lihat juga hadits nomor 312. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepadaku, Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, 
Yahya menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, 
Abu Hurairah mengabarkan kepadanya: Bahwa ketika Umar 
berkhutbah... Dia lalu menyebutkan hadits tersebut.” 


ag Lo Pt 


Hah Si Gis SP GAS alah AG KAS — YNA 


IG 0. 


Ae mana Na na 


s0 9 


Tab DP Je SG ane Jus Wae Ka 2 Jd 
Bo Ig Agak Hi aa Ia An 
KAA AT SN Gp AA Ga ba da dn 


321. Abdush Shamad menceritakan kepada kami, Harb 
menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Imran 
bin Hithan —menurut dugaan Harb: bahwa Imran bin Hithan bertanya 
kepada Ibnu Abbas tentang pakaian sutera. Ibnu Abbas RA kemudian 
menjawab, “Tanyakanlah hal itu kepada Aisyah.” Dia kemudian bertanya 
kepada Aisyah. Aisyah pun berkata, “Tanyakanlah hal itu kepada Ibnu 
Umar RA.” Dia kemudian bertanya kepada Ibnu Umar RA. Ibnu Umar 
kemudian menjawab, “Abu Hafash meriwayatkan kepadaku bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang memakai sutera di 
dunia, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat kelak'.”? 


81 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 

392 Sanadnya shahih. 
Imran bin Hithan adalah yang popular dengan Al Khariji. Dia adalah tabi'in 
yang tsigah. Gatadah berkata, “Imran bin Hathan itu tidak diragukan dalam hal 
hadits.” 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari (Fath Al Bari 10: 244) dari jalur Ali 
bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir. Dalam hadits ini dinyatakan bahwa 
pertama kali Imran bin Hathan bertanya kepada Aisyah, kemudian Aisyah 
mengalihkannya kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun mengalihkannya 
kepada Ibnu Umar. Bukhari kemudian meriwayatkan hadits ini dari jalur Harb 
bin Yahya, namun dia tidak menyebutkan matan haditsnya. Dia berkata, “Dia 
mengisahkan hadits itu.” Lihat hadits nomor 301 dan 269. 


— Musnad Imam Ahmad 


2. @ 
3 0 2 8 


aa Was en oa ana 
Ko BEI 

aa an sha :J6 
Dias ida pa R3 Del 
AA ba Men AMP Sa Saka 3 Hala MPa aerasi 


NU Os N 
Kd 
Laga 
€ 


07 03-01 z Yo. -5 0 - ce “33 
AA TER Uap TE alat 
pr ne aa an ka Faah IP SN at 5 
N . 2 . Bea - (3g 25 Aa . pa 51 g 
- - aa - - 0 Pe MRe A9 KPA 1 
Lia naga 1 ju Per Sbb Hg ade ad 


f 


3 


s 
33 


o- 


aga sig Ae an 
Yak us Lai oa Ayat Ly AI As 
ana en NA Tau PE AN (SANG 
322. Yahya bin Hamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Daud bin 
Abdullah Al Audi, dari Humaid bin Aburrahman Al Himyari, Ibnu Abbas 
menceritakan kepada kami di Bashrah, “Aku adalah orang pertama yang 
mendatangi Umar saat dia terkena tusukan. Dia berkata, “Peliharalah 
dariku tiga (hal), sebab aku takut orang-orang tidak menemuiku. Adapun 


aku, aku tidak memutuskan suatu keputusan tentang kalalah, aku tidak 
mengangkat seorang khalifah untuk orang-orang (setelahku), dan pada 


Sementara itu dalam g tertulis: “Yahya bin Umar radhiyallahu anhu bahwa 
Ibnu Khathan.” Ini adalah kesalahan yang mengherankan, sebab dua huruf dari 
kata “Imran” terpisahkan (yaitu huruf alif dan nun). Ditambah lagi dengan 
adanya penambahan kata radhiyallahu anhu. Kesalahan ini bisa jadi dari 
penyalin redaksi hadits, atau dari korektornya. Kami membenarkannya dari &. 
Labuus adalah sesuatu yang dipakai, atau pakaian. 


Musnad Imam Ahmad — 


setiap budak terdapat orang yang memerdekakannya.' Orang-orang 
kemudian berkata kepadanya, “Angkatlah seorang khalifah.” Umar RA 
menjawab, “Mana pun dari hal itu yang aku kerjakan, sesungguhnya 
orang yang lebih baik dariku telah mengerjakannya: jika aku 
meninggalkan (kekhalifahan) itu kepada orang-orang (setelahku), maka 
sesungguhnya Nabi Allah telah meninggalkannya, dan jika aku 
mengangkat seorang khalifah maka sesungguhnya orang yang lebih baik 
dariku, yakni Abu Bakar RA, telah mengangkat seorang khalifah. Aku 
berkata kepadanya, “Berbahagialah engkau dengan surga, engkau telah 
menemani Rasulullah Saw dalam pertemanan yang lama. Engkau telah 
memangku urusan orang-orang mukmin dan engkau sanggup serta 
melaksanakan amanah.” Dia berkata, “Adapun kabar gembiramu 
terhadapku dengan surga, demi Allah, andai saja (surga itu) untukku — 
Affan berkata, “(Adapun kabar gembiramu terhadapmu dengan surga), 
itu tidak (mungkin). Demi Allah yang tiada Tuhan (yang Hak) selain Dia, 
seandainya dunia dan isinya diperuntukkan bagiku, niscaya aku akan 
menebus bencana yang ada di hadapanku dengannya, sebelum aku 
mengetahui apa yang terjadi. Adapun ucapanmu tentang urusan orang- 
orang mukmin, demi Allah, sesungguhnya aku menginginkan bahwa hal 
itu merupakan sekedarnya yang tidak menguntungkan dan merugikanku. 
Adapun yang engkau sebutkan tentang menemani Nabi Allah, itu 


(memang benar)”. 


- 
G- 


5 Wah —YYY 
Pe Aa an Ma Ap UD KEB nk RS L... .... 
K5 gang PS LS SE ea aU BP Si SP 


LAS aa Sialan gd Souda Ale of MA ia 
JA Hina BA DE UPI da AAN Ii oil 
Mai re : Ng 


Jo. 


LA IE Cab PP SE PB UI AJB ab HIS) 


39 Sanadnya shahih. 
Daud bin Abdullah Al Audi itu tsigah. Lihat hadits nomor 299, 262, 186, dan 
129. 
Kafaafan: Demikianlah yang tertera adalam manuskrip dasar dengan harakat 
nasab. Ia memiliki beberapa bentuk lain dalam bahasa Arab. 


— Musnad Imam Ahmad 


Png kerad AS Na MN BAR Minor Ta BARET OT AOA LN Casa, WIT oik 
Bag ee elo apa) Oh ARA Gan as ML SI dalan Ga 
- - - 33 aa A PJ 2, 2... 
SPN Sp daan Ml Iya OS 
323. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ayyasy, dari Hakim 
bin Hakim, dari Abu Umamah bin Sahl, dia berkata, “Umar RA menulis 
surat kepada Abu Ubaidah bin Al Jarah: “Ajarkanlah kepada anak- 
anakmu berenang dan (cara) berperang kalian dengan menggunakan 
panah. Sebab mereka akan melaksanakan berbagai tujuan. Lalu sebuah 
anak panah nyasar mengenai seorang anak hingga membunuhnya dan 
tidak ditemukan orang tuanya. Sementara dia berada dalam asuhan 
pamannya dari pihak bibi. Abu Ubaidah kemudian menulis (surat) 
kepada Umar RA tentang hal itu, “Kepada siapa aku memberikan 
diyatnya?” Umar RA kemudian menulis surat kepadanya, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah dan Rasul-Nya adalah tuan 
bagi orang yang tidak memiliki tuan, dan paman dari pihak ibu adalah 


pewaris orang yang tidak memiliki ahli waris.” 


NN 


2... - 3 PJ o 
AON LA oh SE 


e- . or 0. lo T Bo 0 & 0 ey oo 8 
HAB gb HP Haa NUN M0 op AL KG KAS — NY 
Tae 2 an Bee yan Mia PN Ia 0. 0 2 “Ot £ 0. 


. . 


- 


- . 0... .. 03 2... . .A a 
Bp PG IS Sg AP og Jai dl Al dl 
324. Abdullah bin Zaid menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Akan mewarisi hak wala' orang yang 
mewarisi harta, yaitu seorang ayah atau seorang anak'.” 


398 Sanadnya shahih. 
Abdurrahman bin Ayyasy adalah Abdurrahman bin Harts bin Abdullah bin 
Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits 
nomor 189. 

39 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 147 dan 183. 


Musnad Imam Ahmad — 


0. - . 8-6. 0-3 30 A5. 3 3 


ae Ma aneh Iabea Udh — YYO 


2... - - 


£1. 
Ao £ 2» Aa 0£, 


(alah A tita AN Ate gn eh JG Aka) yi 
nh le Te Ko Ia AVI gE3 Yg Pa Y j5 DA 


325. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dia 
berkata, “Aku melihat Umar RA mencium Hajar (Aswad) dan berkata, 
“Demi Allah, Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwa engkau 
adalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan mudharat dan manfaat. 
Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, 
niscaya aku tidak akan menciummu.' Dia kemudian mendekatinya dan 
menciumnya.” 


La gi AB 3 2 MEI ah AE Spa kiat Lai Ta 
SA Go Sa IS ja ana 
Tu u Oo Gek: 6 al, dl dn Tia & Ipa) 1 Gas TAS 
Pp la be boa 


326. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Dujain Abu Al Ghusn 
—orang Bashrah- menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku tiba di 
Madinah dan bertemu dengan Aslam, mantan budak Umar bin Khaththab 
RA. Aku berkata, “Ceritakanlah (sebuah hadits) kepadaku dari Umar.” 
Dia berkata, “Aku tidak bisa, aku takut menambahkan atau mengurangi. 
Sebab apabila kami berkata kepada Umar, “Ceritakanlah (sebuah hadits) 
kepada kami dari Rasulullah SAW” maka dia menjawab, “Aku takut 
menambahkan atau mengurangi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Barangsiapa yang berdusta atasku, maka dia berada di dalam 


dB 


396 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 176. 
Lihat juga hadits nomor 274 dan 313. 


— Musnad Imam Ahmad 


neraka”. 21 


P3 
8&£ 90. 


Mi IE An ya pe pl pdl up HAJI 
anon. Pang Tan Ma at 2 AN AP Pk 
ad cad Hy Y (Ono Pn) Y) S) Y Sad 3 J8 ag ale Si 


. 


GA sega JS IP Ah Lai Lai Pa PAN oh Crab Ap della 


PN 


oz P. "4 


BS dapa ai Ibn) ats al ul 
IG 


327. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, mantan budak keluarga 
Zubair, dari Salim, dari ayahnya, dari Umar RA, dia berkata, “Rasulullah 


37 Sanadnya dha'if. 
Dujain —dengan harakat dhamah pada huruf daal dan fathah pada huruf jiim- 
adalah Ibnu Tsabit Al Yarbu'i Al Bashri. Dia adalah perawi dha'if. Dia dinilai 
dha'if oleh Ibnu Ma'in, Nasa'i, Abu Hatim, Abu Zar'ah, dan Daruguthni. Ibnu 
Hibban berkata, “Dia adalah orang yang sedikit memiliki hadits, juga memiliki 
riwayat munkar (padahal) riwayatnya hanya sedikit, membolak-balikkan 
riwayat dan dia tidak termasuk ahli hadits.” 
Bukhari meriwayatkan dalam At-Tarikh Ash-Shaghir (181) dari Ibnu Al- 
Madini, dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, “Dujain berkata kepada 
kami pertama kali: budak Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepadaku.” 
Padahal budak Abdul Aziz itu tidak pernah bertemu dengan Umar bin 
Khaththab. Abdurrahman bin Mahdi kemudian meninggalkannya. Mereka 
terus-menerus membacakan kepada Dujain, hingga dia berkata, “Aslam budak 
Umar bin Khatthab.' Dia itu tidak diperhitungkan, dia meragukan sesuatu 
namun tidak mengerti apa yang ia ragukan.” 
Adz-Dzahabi mengutip dalam Al Mizan bahwa sebagian dari mereka (para 
perawi) mengutip dari Yahya bin Ma'in, bahwa dia berkata, “Dujain itu adalah 
Jaha.” Dzahabi berkata, “Ini tidak sah darinya, sebab Ibnu Mubarak, Waki”, dan 
Abdush Shamad pernah meriwayatkan darinya. Mereka lebih alim terhadap 
Allah daripada meriwayatkan dari seorang Jaha. Junain mempunyai beberapa 
orang Arab dari kalangan Bani Yarbu'.” 
Hadits tersebut terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1: 142-143), dan 
penulisnya menisbatkannya kepada Abu Ya'la, sedangkan Dzahabi 
menisbatkannya kepada Ibnu Adiy. | 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengatakan di pasar: “Tidak ada 
Tuhan (yang hak) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya 
kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, di tangan-Nya terdapat semua 
kebaikan, Dia maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, dan Dia 
Maha kuasa atas segala sesuatu,” maka Allah akan mewajibkan baginya 
beribu-ribu kebaikan, dan menghapus darinya beribu-ribu keburukan, 


serta akan membangun untuknya sebuah rumah di surga?” 


g X8. s3. Ae Pi 5 Taat 
Sa » Wb a— ya ge 25 Uu ai Pi bab — YYA 
SP BG : o- A - - Dn 0 8. . 8 o 3. 
Ap OS Ud JB ESA Cb) PUS Oh AS LA ale al bae 
SN NN Tan NN - An Se Ha Isi 
ONB Ojyai peking AE NI eko Al Sya) Seo a JS aa 


1 
» 


EN ane Ona BNI SA CP ET PN PAN NN, NON 
AI Sa) JUS Ing UN NS Jera NA A3 Kar ONE) Ie 
».. Jo Pns Ai aa & 5 "3. NB H4 Pen Ba ore 4 n 
br le Sele 3 JSI II Am aa) AS Ig ade Dl lo 
. - 2... 3” . “" PJ nd s s K 3 .3 
YA) 35 LIS WF VI  JELIY AI pl AB das 
: " 1 - Eng . 8 sg » 4 
Oya PI Y) id Jang 
328. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar 
menceritakan kepada kami, Abu Zamil menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abbas menceritakan kepadaku, Umar bin Khaththab RA menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Ketika hari Khaibar tiba, sekelompok orang dari 
para sahabat Nabi datang dan berkata, “Si fulan syahid, si fulan syahid,” 
sehingga mereka melintasi seorang lelaki, kemudian mereka berkata, “Si 
fulan syahid.” Rasulullah kemudian bersabda, “Tidak, sesungguhnya aku 
melihatnya diseret ke dalam neraka karena sebuah jubah yang dia 
sembunyikan (harta pampasan perang yang disembunyikan sebelum 


3988 Sanadnya sangat dha'if. 

Amr bin Dinar adalah Abu Yahya Al Bashri Al A' war, bendahara (pengurus) 
keluarga Zubair. Ahmd berkata, “Ia seorang yang dha'if lagi mungkar 
haditsnya.” Al Falas dan An-Nasa'i berkata, “Dia meriwayatkan hadits-hadits 
yang munkar dari Salim.” Ibnu Hibban berkata, “Tidak halal meriwayatkan 
haditsnya kecuali hanya untuk menjelaskannya. Dia meriwayatkan hadits-hadits 
maudhu' secara menyendiri di antara hadits-hadits yang telah ditetapkan.” Dia 
bukanlah Amr bin Dinar Al Maki Al Jumahi Al Imam. 


— Musnad Imam Ahmad 


dibagi-bagikan). Wahai Umar RA, pergilah, serulah manusia: bahwa 
sesunggguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang 


beriman”. 9 


Kn Pena Yus Pa BA RO oa merang 5 ni 

GP Book Ip Kala EMS Jaa GAS ala AN GAS — YYA 
AS ng & IG... . s0 1 2g. 201 o e Lo) o o. 
JB Wa NY JB AT AS RN Un AS HN UP BALE ui Ata 


TAN Na aan sa e- AN SA TAN TAN Ra 3 A 3 y “ - 
BYAN DUS Al 03 eerba We AA AA ig AI dlo bl Sya) 
- , - . - . 


NX 


329. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Masrug, dari Sa'd bin 
Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa dia berkata, “Tidak, demi 
ayahku.” Rasulullah kemudian bersabda, “Diamlah (cukuplah)! 


barangsiapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka 


sungguh dia telah musyrik.” 


399 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
203. 

Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 291. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Abu Daud (3: 217), Tirmidzi (2: 371), dan Hakim (1: 18) dari jalur Hasan bin 
Ubaidillah dari Sa'd bin Ubaidah, dari Ibnu Umar. Dalam hadits ini tidak 
disebutkan nama Umar. Tirmidzi memberikan status hasan kepadanya, Hakim 
menilainya shahih dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. 

Sementara itu Al Hafizh menisbatkannya dalam At-Talkhish (395-396) kepada 
Ibnu Hibban. Dia berkata, “Baihagi berkata, “Sa'd bin Ubaidah tidak mendengar 
hadits itu dari Ibnu Umar.” Aku berkata, “Syu'bah meriwayatkannya dari 
Manshur, darinya. Dia berkata: Aku berada di dekat Umar.” A'masy 
meriwayatkannya dari Sa'd, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ibnu 
Umar.” 

Dalam beberapa riwayat ini terdapat penegasan bahwa Ibnu Umar mendengar 
hadits tersebut dari Rasulullah. Dengan demikian, yang pasti dia hadir saat 
ayahnya bersumpah. Oleh karena itulah terkadang dia meriwayatkan dari Ibu 
sebagai pemilik hadits, terkadang juga dia meriwayatkannya karena mendengar 
dari Rasulullah, sebab dia hadir dan mendengar. 

Hadits tersebut tidak disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id, 
dan dia pun tidak meriwayatkan hadits apapun yang terdapat dalam kitab hadits 
yang enam (kutubus sittah) dari Musnad Umar. Boleh jadi itu karena dia sudah 
menganggap cukup dengan riwayatnya yang terdapat dalam Abu Daud dan 
Tirmidzi dari Musnad Ibnu Umar, meksipun itu tidak sesuai dengan caranya 
secara persis. 


400 


Musnad Imam Ahmad — 


". 2.1. 9 - , o- ne - 1 at 8. Pa 
PO AU PA Ke SAS JSI SES Bab — YY. 


A4 -3 Hi rana KI 0. as Sean. 2 30 au an AN, 
AI ob) Olais 1G) So ynaka! II AN Aja dome 3 5G CE AI 


ra 2 3 ag - 0 -— a Pa o- A, - - - aa o- 
ale Klo BI Span kata YP ES Uje Jep tak 


PJ 3 () 

330. Hamad Al Khayath menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, bahwa Umar memperluas bagian 
dalam masjid dari tiang hingga kamar-kamar kecil. Lalu Utsman pun 
melebarkan. Umar berkata, “Seandainya aku tidak pernah mendengar 
Rasulullah bersabda, “Kami ingin memperluas masjid kami,” niscaya aku 
tidak akan memperluasnya.”'! 


“N 


N 


e 1 o- e- £ 04 - Ao px - “199 o- Pa 
BE EA gp aka aa II KE GAS — YYA 


2. “tk AN - » 03 0 - & o - 30 -— 0 C3 0 o- 
OB AT SA nh AS AAS Ul YP Daan Up KAS Un Da 
:g P3 : p yaa Cot, “ pi PE AAS pe x . ana 4. 2. An brain 
- . - & . 
CSI Aan Jp (GL pg Ale AI oo Niana Lag Joerg PI 
. 


- (4 “ - s Na San Lis P 2... 

We ala" ala Nb) Pr “3 &1 «1 JA Kia 
. . . . (3 2... P4 

Las SI Pj Se $ ) Ta dp a $ 1) S EV) ng & 3 JG e cola 


LA HN ore 4 0 Tt 2.8 s1 s3 .. Naa 2 
Y JB lag ale MI lo Ml J3 Of » ST gi ot 
“Gd. Fe 3 an f : ' 3 


Haa 2 0. Pi rd 7  .. e # k F3 # $ . 
We Hang SA NA KE US aa NS US uga 
ia BN SA DPS Yasa JO 
331. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin 


Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Umar RA, bahwa dia berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan 


401 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Nafi” budak Ibnu Umar 
tidak pernah bertemu dengan Umar dan tidak juga dengan Utsman. 
Hamad Al Khayyath adalah Hamad bin Khalid. 
Abdullah adalah Ibnu Umar bin Hafash bin Ashim bin Umar bin Khaththab. 


— Musnad Imam Ahmad 


membawa kebenaran, dan Dia menurunkan bersamanya Al Kitab (Al 
Our'an) kepadanya. Di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat 
(tentang hukuman) rajam. Rasulullah SAW pernah merajam, dan kami 
pun pernah merajam setelah beliau.” 


Umar kemudian berkata, “Kita telah membaca: “Janganlah kalian 
membenci bapak-bapak kalian, karena hal itu dapat membuat kalian 
kafir.” Atau, “Sesungguhnya kalian telah kafir jika kalian membenci 
bapak-bapak kalian.? Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Janganlah 
kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana Ibnu Maryam 
dipuji secara berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. 
Maka katakanlah oleh kalian semua: “Hamba-Nya dan utusan-Nya'.” 
Boleh jadi Ma'mar berkata, “Sebagaimana umat Nashrani berlebihan 
dalam memuji Ibnu Maryam.” 2 


Era 8 o- 


Ap ie GA GP op an A5 BN AS BAL — TT 
jai AB Tata AL EA G3) AN nih pe 
aa CI Rep alan 3 OA Pa «II wi af IG Ia 
SI op BEE 0 Oa Ki big Ja PA Ot 
2 A5 Sd op bae 3 an 
ag de Je Ip BS Y. da Ju Call D6 
An at alas An Il At dpn data Kab una Kat 


. 
Pi - 


- 


332. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar RA: bahwa dia 
berkata kepada Umar RA, “Sesungguhnya aku pernah mendengar orang- 
orang mengatakan suatu perkataan, namun aku enggan mengatakannya 
kepadamu. Mereka mengatakan bahwa engkau tidak mengangkat seorang 


102 Sanadnya shahih. Hadits itu akan dijelaskan secara panjang lebar dari jalur 


Malik, dari Zuhri, pada hadits nomor 391. Lihat juga hadits nomor 154, 156, 
164, 197, 249, 276, dan 302. 


Musnad Imam Ahmad — 


khalifah.” Umar menundukkan kepalanya sejenak, kemudian 
mengangkatnya dan berkata, “Sesungguhnya Allah akan memelihara 
agama-Nya. Jika aku tidak mengangkat seorang khalifah maka 
sesungguhnya Rasulullah pun tidak mengangkat seorang khalifah, dan 
jika aku mengangkat khalifah maka sesungguhnya Abu Bakar RA pun 
telah mengangkat seorang khalifah.” Ibnu Umar, “Demi Allah, tidaklah 
hal itu melainkan membuat dia teringat kepada Rasulullah dan Abu 
Bakar. Oleh karena itulah aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang 
menyamai Rasulullah SAW, dan bahwa beliau tidak mengangkat seorang 
khalifah.” 


05 0 ... “3 2 woo 6. 65 oo 15 
AN IUP SA ah CAS SGP AS BiS — Yr 
" Beni MISA 8 g 7 


Pa . PA an A, . . . Li £. PN . 
MSI C3 MELATI SSI EA ob) AS II Ja IJB OIL 


".-,, Pap - LA AB Na 2, y - 2 
BO SF PN SS ang ee AI Kol Jo) Ol 


2. - 


333. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Malik bin Aus Al Hadatsan, dia berkata, 
“Umar mengirim surat kepadaku.” Dia kemudian menyebutkan hadits itu. 
Dia berkata kepada kalian berdua, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Sesungguhnya kami tidak diwarisi, apa yang kami 
tinggalkan adalah sedekah. ”“ 


403 Sanadnya shahih. Lihat hadis nomor 322 dan 299. Hadits tersebut merupakan 
ringkasan. 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim secara panjang lebar (2: 80-81) dari 
jalur Abdurrazag dari Ma'mar. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Abu Daud 
secara ringkas (3: 93-94) dari jalur Abdurrazag. 

Sanadnya shahih. Demikianlah yang termaktub di sini. Hadits ini akan 
dikemukakan secara panjang lebar dengan sanad yang sama pada hadits nomor 
425. Lihat hadits nomor 172, 336, 337, dan 349. 

Muslim juga meriwayatkan hadits tersebut (2: 52-53) secara panjang lebar dari 
jalur Malik, dari Zuhri. 


404 


— Musnad Imam Ahmad 


Jo. pt - 


PA A £ GAN 3 pe Kera 3 IS Im — Ye 
ol Aya PNG Teka baya KN en UN 
| 2. 2.9 Par. eh PL gn Tni 
TI 4 Lan LO JB An) ae Ko Ip 
334. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dia berkata, “Ketika 
Abu Bakar meninggal dunia, dia ditangisi. Umar RA kemudian berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sesungguhnya orang 


yang telah meninggal dunia itu akan disiksa karena tangisan orang yang 
masih hidup”. 


BEAN paka PT CAS MG G3 mali) KA — yYo 


Pa 0-3 


ena We oa Se egg 
Pa In oa SA Ih 


ra 


P4 


A » .... z 
S1 ae BAJA JR GD Ja US adu 2 
Y 4 G6 UAN 5 


£ 
Pangan 


IA eta ala Pura 
MN ana ea 
Ya, Ji Ka 3) SG ea 2 B5 LA Jul TA 
Ia An ia da Para Io dp IBAN IC be pt 
Ca ol tah 0 AYLA HER ooh PE JB ai 
SIA IE ERA gp) KI gl Ye 


335. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ubaidillah bin 
Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 


408 


Sanadnya shahih, meskipun nampaknya terputus. Pembahasan tentang hal ini 
telah dikemukakan pada hadits nomor 315. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Ketika Rasulullah SAW wafat dan sebagian orang menjadi kafir, 
maka Umar bin Khaththab RA berkata, “Wahai Abu Bakar, bagaimana 
mungkin engkau akan memerangi orang-orang, sementara Rasulullah 
SAW telah bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, 
hingga mereka menyatakan “Tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah. 
Barangsiapa yang mengatakan 'tidak ada Tuhan (yang hak) selain 
Allah," maka sungguh ia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, dan 
perhitungannya (diserahkan) kepada Allah.” Abu Bakar RA menjawab, 
“Sesungguhnya aku akan memerangi orang yang memisahkan antara 
shalat dan zakat. Sungguh zakat merupakan hak harta. Demi Allah, 
seandainya mereka menghalangiku pada anak kambing betina yang 
belum genap satu tahun itu, padahal mereka telah menunaikannya kepada 
Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena enggan 
memberikannya.” Umar RA berkata, “Demi Allah, tidaklah itu melainkan 
aku melihat bahwa Allah telah benar-benar melapangkan dada Abu Bakar 
RA untuk berperang, maka aku pun menyadari bahwa itu adalah 


benar” .”406 
0 0 (3 0. 03 - 0 sen AG Pt 
ea or ge BAP Doan ye Ola Kadan GYYA 
2 £ 5 2 Basi s5 . y AA rana o- » . 2. 
B0 YUL ia ale ah lo Al Ja) JU JUS AI oh Gas 


336. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Zuhri, dari 
Malik bin Aus, dari Umar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya kami tidak diwarisi, (melainkan) apa yang kami 
tinggalkan adalah sedekah '. 


Pa 


JB ye PO GA GA gp apik Gp Oi Ui — YTV 
mal af Ol 2J63 ena S3 as DR Tett 
V5 Ja 0 TAN peer Ea dg TEA Ka LG 


1406 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 239. 
“07 Sanadnya shahih. 
Amr adalah Ibnu Dinar. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 333. 


— Musnad Imam Ahmad 


Jp PA Janin PE IN 
337. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru, dari Zuhri, dari 
Malik bin Aus, dia berkata, “Umar RA mengirim surat kepadaku.” 
Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. Dia berkata, “Sesungguhnya 
harta Bani Nadhir adalah harta yang Allah berikan kepada Rasulullah 
SAW tanpa harus adanya jerih payah (jihad) kaum muslimin dengan 
kuda atau kendaraan lainnya. Dengan demikian, harta itu menjadi milik 
Rasulullah secara murni. Beliau menafkahkan harta tersebut kepada 
keluarganya untuk nafkah satu tahun. Dan, sisanya beliau gunakan untuk 
membeli hewan tunggangan yang layak dan persenjataan sebagai 
persiapan (untuk perang) di jalan Allah Azza wa Jalla.””8 


BAN Ae BRA sangan Ma IE -. TN CE PET ANA 5, 
CSI Aan AA Uh da aa Apa dll gah OS AS) 


. 
19 0 


A . 2... (9 . 0 #0... - dea IA: 5 

AI go) PP oh PE Up dal IP elia YP Ulik CAS — YYA 

3 0, 05. Aa Lah £ La M3 ag or A, 25 53 “ #0. Jo 
ASI pola Jalla ha) :Jb Mey asn lo ol al pe 


bad Past Da3 PHL IE, 

338. Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, 

dari Ashim bin Umar RA, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, “Apabila malam telah menjelang, siang telah berlalu, dan 


matahari telah terbenam, maka sesungguhnya orang yang berpuasa 
telah dapat berbuka.” 


85. . 
PP ap IP UP tan IA RI CE LP OkiM Sih — YYA 

Maa ae Saya & MEA CoA oi & 
el ya Kal, Ud es Ai K3 pe dll Ol ma IP es us 


- . ra . 2 . 2 se Ss Pn 
38 elimd Ar APA Z 34 SIA A1) Tai US Us (yakin A0 


“08 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan bagian dari hadits panjang yang 
akan dikemukakan, yaitu hadits nomor 425. Kami telah menyinggung hal itu 
pada pembahasan hadits nomor 333. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
231. 


409 


Musnad Imam Ahmad — (501 


NN PAN En US At re ore SB 3 £ 3 oo... Ine ana 
CP (usa jadi al L 13 cela! ey ads Kn KRI Ai0n lw 3 


Hae IG tlah de So WA Kali sih ot 
A 4... 
AA gp) KA 
339. Sufyan menceritakan kepada kami dari Yahya -yakni Ibnu 
Sa'id-, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku hendak 
bertanya kepada Umar RA, namun aku tidak mempunyai kesempatan. 
Maka aku pun menunggu selama dua tahun. Ketika kami berada di Marr 
Azh-Zhahran, dia pergi untuk memenuhi hajatnya, kemudian dia datang 
setelah memenuhi hajatnya. Aku kemudian menghampirinya untuk 
memberi air kepadanya. Aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 
siapakah dua orang istri yang telah bekerja sama dalam melakukan 
keburukan kepada Rasulullah SAW?” Dia menjaab, “Aisyah dan Hafshah 
RA' 410 


- 
e 3- 118 - 


# - - 0 2... & 0. ear) 
er Pad . 2 2.33 KENA 2 , Jo. Aa ag 0. A4 0 To Pai 
3 teh el Lho Ijo Y "db es Ml SOON Jatah "ima 
4 Rana SIKU Teiaa Tn 5 send -3 engan ol A3 
Il Io AI Up SY OI GS 3 BNI da SS 


.. t ag. Tea, 0 P4 a01 2. karna 0 Pa. - —ei - ta or. 
SAN AS) Spb AN Ep Al Yg SE op SU alah se 
. 3 0g 9.1. , - MLS 5 . P 5 mn en 213 Pn 2 Pia 
OS dy dag ON LA digh OM JS SAJA GG Lela 
LE Rn NAGA Pen aa LP EN AN Ma ae 
MIE RESI AE Ta, Ua3 alel, OS Ya jak BIM 


ae PNS gran SE IN In KA JOS NA Sy as 
Bd BA 


410 Sanadnya shahih. 
Ubaid bin Hunain Al Madini adalah seorang tabi'in yang tsigah. Sedangkan 
dalam g tetulis: “Bin Hunaif —dengan huruf faa' di akhir, bukan huruf nun.” Itu 
adalah keliru. Kami membenarkannya dari & Di antara para perawi itu tidak 
ada orang yang disebut Ubaid bin Hunaif. Hadits tersebut merupakan ringkasan 
dari hadits nomor 222. 


— Musnad Imam Ahmad 


340. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, 
dia mendengarnya dari Abu Al Ajfa: aku mendengar Umar berkata, 
“Janganlah kalian berlebihan (dalam memberikan) mahar/maskawin 
kepada kaum perempuan. Karena sesungguhnya jika mahar itu 
merupakan suatu penghormatan di dunia, atau ketakwaan di sisi Allah, 
niscaya Nabi SAW akan menjadi orang pertama diantara kalian yang 
melakukannya. Rasulullah SAW tidak pernah menikahkan seorang pun 
dari puteri-puterinya (dan juga tidak pernah menikahi) istri-istrinnya 
(dengan mahar/maskawin) di atas dua belas ugiyah (1 ugiyah sama 
dengan empat puluh dirham perak). (Dan janganlah kalian berlebihan 
terhadap kalimat yang lain) yang kalian katakan di medan tempur kalian: 
“Si fulan terbunuh secara syahid, si fulan meninggal secara syahid.' 
Padahal, boleh jadi dia telah membebankan suatu beban berat ke bagian 
belakang kendaraannya atau pelana tunggangannya, yaitu berupa emas 
atau perak, yang dimaksudkan untuk perniagaan. Janganlah kalian 
mengatakan demikian, akan tetapi katakanlah sebagaimana yang 
dikatakan oleh Muhammad SAW, “Barangsiapa yang dibunuh atau mati 
di jalan Allah, maka dia berada di dalam surga?” 


da AP yg Oi Kata GAS ja Ap aa Gi — YN 


@- 
imdb o 


Bb ga In Ga Sh Ig pe BE 
5 S3 ala AAN UEA oh eU KI 
Sa tt Jis Ben yan Ket an daa Ja 
ol ira LL ON dai PG SV YPB JA Ko 
4 SA Gaih V3 Go ln Gong KE pa bg ama 
pak Me ag MPN ra 


LE AT PO PN NUN 


41 


Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
287. Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan secara terperinci pada 
hadits nomor 285. 


Musnad Imam Ahmad — 1503 | 


0 Lena 


PAN Un gg Oa Yen OI SP 35, Tang PM 
Hn ae ud WEB OB DLY Ik cin gag LAN 
Rp Bh ia Bp Un gai Puan Sh Ca 
Bl ad BN aa da an Jaa 
CAK G0 tan Yaa eta Dona Sao Lg 
an Bg Amuk 
PSA WR ST Ga 3 Si 9 Ka ay 
2 Ho ASI Dak meta Jb AN JA BB 5 La 
TA aa vg (le EN ag (Aa Da 
ats LATIN fa Ia DST SI US 6 Lala Kai 
dn Iis Sy ate Je PN SE Ya LA 


3 3 BI Snap Ag ni al 


c0. 0 . 


8. 
s 


0. 


PI EA ah PE Haa IG Abe giaa UYA 
AAA G3 Ip ii SIN AMI 3 ey RS 


341. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Arubah menceritakan kepada kami -dia mengimlakannya kepadaku- 
dari Oatadah, dari Salim bin Abu Al Ja'd Al Ghatfani, dari Ma'dan bin 
Abu Thalhah Al Ya'mari, bahwa Umar RA menyampaikan khutbah, dia 
memuji Allah dan menyanjung-Nya. Dia lalu mengenang Nabi Allah dan 
Abu Bakar seraya berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah 
ayam jantan mematukku dua kali patukan. Aku tidak mengetahui hal itu 
kecuali (sebagai pertanda) kedatangan ajalku. Sesungguhnya ada 
beberapa orang yang memerintahkan ku menjadi khalifah, dan 
sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekhalifahan- 
Nya, yang Dia utus kepada Nabi-Nya untuk membawanya. Jika ajalku 
segera menimpaku, maka kekhalifahan akan dimusyarakahkan oleh enam 


— Musnad Imam Ahmad 


orang yang diridhai Nabi Allah saat beliau wafat. Siapapun dari mereka 
yang kalian bai'at, maka kalian harus mendengarkan dan menaatinya. 
Sesungguhnya aku tahu bahwa ada beberapa orang yang akan 
menghujatku dalam hal ini, dan aku akan memerangi mereka dengan 
kedua tanganku ini atas (nama) Islam. Jika mereka melakukannya, maka 
mereka adalah musuh-musuh Allah yang kafir dan sesat. Sesungguhnya 
aku, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting 
bagiku daripada persoalan kalalah. Sesungguhnya aku pernah bertanya 
kepada Nabi SAW tentang hal itu, dan beliau tidak pernah menekankan 
sesuatu padaku seperti yang beliau lakukan dalam hal itu, hingga beliau 
menusukkan kedua jarinya ke dadaku atau lambungku. Beliau bersabda, 
“Wahai umar, cukuplah bagimu memahami ayat shaif yang ada di akhir 
surah An-Nisa'.' Sesungguhnya aku, jika aku dapat hidup, maka aku 
akan memutuskan dalam persoalan itu dengan keputusan yang akan 
diputuskan oleh orang yang membaca (Al Our'an) atau yang tidak 
membaca Al Our'an.” 


Umar kemudian berkata, “Sesungguhnya aku mempersaksikan para 
pemimpin negeri itu kepada Engkau. Sesungguhnya aku hanya mengutus 
mereka agar mereka mengajarkan manusia tentang agama dan Sunnah 
Nabi mereka, membagikan harta fa'inya kepada mereka, berlaku adil 
terhadap mereka, dan mengadukan kepadaku sesuatu yang tidak jelas 
bagi mereka dari persoalan orang-orang itu.” Umar kemudian berkata, 
“Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah makan dari kedua pohon 
yang menurutku keduanya menjijikan. Inilah bawang putih dan bawang 
merah. Aku pernah melihat seorang lelaki pada masa Rasulullah SAW 
yang tercium baunya darinya, lalu tangannya dibimbing, hingga beliau 
mengeluarkannya ke Bagi. Barangsiapa yang hendak memakan 
keduanya, maka hendaklah dia memasak keduanya sampai hilang (bau) 
keduanya.” Ma'dan berkata, “Umar RA berkhutbah pada hari jum'at, dan 
dia terbunuh pada hari Rabu, empat hari menjelang bulan Dzul Hijjah 
berakhir.” "2 


Bo. 3 4 0. Ig 


Abi 5 Ce ea ah JB SGP Ke Gis — ytY 


412 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
186 dan 89. Lihat juga hadits nomor 129 dan 179. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 na era NE - PJ f0. L.03 Po Leg 0. LT 023 e PA . 
po Teng en ea ep 
ip Gay daa Je Jpn Ep 1IG SN 


Wen Lp en an ya Pa ol tai 
342. Abdurrazag menceritakan kepada kami, dia berkata: Husyaim 
mengabarkan kepadaku dari Hajjaj bin Artha'ah, dari Hakam bin 
Utaibah, dari Imarah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa bahwa Umar 
berkata, “Itu adalah Sunnah Rasulullah SAW -—yakni mut'ah haji -, 
namun aku takut mereka akan singgah untuk beristirahat dengan istri-istri 
mereka di bawah pohon Arak, kemudian mereka pergi dengan membawa 
istri-istri mereka untuk melaksanakan ibadah haji.” 


P4 


Ge aa UG NE je KAS — rt 
—, IG R5 An Gg Ab Si Sp DAN ia Pal ya na 


iii di Se mag ad ai Kasi ag ala An io MI 


343. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu 
Ziyad memberitahukan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidillah, dari 
ayahnya atau kakeknya —keraguan itu bersumber dari Yazid-, dari Umar 
RA, dia berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu setelah 
berhadats (batal wudhu), dan beliau mengusap kedua khuff-nya, lalu 


43 Sanadnya shahih. 
Hajjaj bin Artha'ah itu tsigah lagi jujur, akan tetapi dia suka memalsukan cerita 
tentang hadits. Di sini dia tidak menegaskan tentang periwayatan hadits ini. 
Walau begitu, nanti akan dikemukakan hadits nomor 351 dari jalur Syu'bah, 
dari Hakam bin Utaibah, sehingga sesuatu yang ditakutkan berupa tadlis 
seorang Hajjaj dapat ditepis. 
Imarah adalah Ibnu Umair At-Taimi. Dia adalah seorang yang tsigah. 
Abu Burdah adalah Ibnu Abi Musa Al Asy'ari. 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim (1: 349) dari jalur Muhammad bin 
Ja'far, dari Syu'bah seperti sanad mendatang (351). Mut'ah yang dimaksud di 
sini adalah mut'ah haji, bukan mut'ah nikah. 


— Musnad Imam Ahmad 


shalat.” 


Camat tea Kab CA jika GI SADA Cb — rt 


. Co 03 301 


ee Oral 3 Apa! Para El, CP vyA| Laga :JG H5 AA Late 


Lan seh MP A5 Ha Oka NE Ti 
J8 o& sj ata & Na 363 -JU Kaya ea JI, Ika As 
SPS S- Pt 


32. 


SUS Kal aya Bi Alor 3 J tee - JB He 3 Kar 


“4 Sanadnya dha'if, karena Ashim bin Ubaidillah itu dha'if. Hadits tersebut 
merupakan pengulangan dari hadits nomor 128. Di sana, hadits tersebut 
bersumber dari Ashim bin Ubaidillah, dari ayahnya, dari kekeknya, tanpa ada 
penyebutan tentang keraguan Yazid. Nanti akan dikemukakan hadits nomor 378 
dari Ashim, dari Salim, dari Ibnu Umar. Itu merupakan kekacauan yang muncul 
dari kelemahan/kedha'ifan seorang Ashim. Lihat hadits nomor 216 dan 307. 

Ali bin Ashim Al Washiti adalah guru imam Ahmad. Mereka sering 
mempersoalkannya. Namun pendapat yang lebih kuat menurutku adalah, bahwa 
dia seorang yang tsigah. 

Namun dalam kitab At-Tahdzib disebutkan: “Al Ajali menyebutkannya, dia 
berkata, “Dia itu tsigah lagi dikenal meriwayatkan hadits, dan orang-orang 
menzhaliminya pada hadits-hadits yang mereka minta agar dia 
meninggalkannya, akan tetapi dia tidak bersedia meninggalkannya.” 

Dalam At-Tahdzib juga disebutkan: “Ibnu Abi Khaitsamah berkata, “Ditanyakan 
kepada Ibnu Ma'in: Ahmad mengatakan bahwa Ali bin Ashim itu bukanlah 
seorang pendusta?” Ibnu Ma'in menjawab, “Tidak, demi Allah, Ali tidak tsigah 
menurutnya, dan dia pun tidak pernah meriwayatkan hadits apapun darinya. 
Lalu, bagaimana mungkin sekarang Ali menjadi tsigah?' 

Demikianlah sikap berlebihan dari seorang Ibnu Ma'in. Dia meniadakan sesuatu 
yang talah tetap dari imam Ahmad. Sesungguhnya hadits-hadits imam Ahmad 
yang bersumber dari Ali banyak sekali dijumpai dalam A4! Musnad. 

Dalam At-Tahdzib juga dinyatakan: “Mahmud bin Ghailan berkata, “Ali itu 
digugurkan oleh imam Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Abu Khaitsamah. Abdullah bin 
Ahmad kemudian berkata kepadaku bahwa ayahnya pernah memerintahkannya 
untuk menemui orang yang telah dia larang untuk menulis hadits dari Ali bin 
Ashim, kemudian dia memerintahkannya untuk meriwayatkan/menulis hadits 
yang bersumber darinya.” Ini jelas menunjukkan bahwa Ahmad telah menarik 
perkataannya tentang Ali bin Ashim, dan dia mendapat kejelasan bahwa Ali itu 
seorang yang tsigah, sehingga dia pun memerintahkan untuk 
meriwayatkan/menulis hadits yang bersumber darinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


AA op Ap at SAS al SU 
Ang dip AN Jie KESA Op Sarah J3 PI Ata Tn GAN al 
Y, ma jlas Lia PEN: sp (Ie Lp Jl pp pal 5 


- 
01... 


Yes IE Hp an, aa ada IE GA 


.. - - TP aan an PPAP 
A1 Je, -J6 Aa A5 Ip ol Ps uk ab as 


Lip ana de Li Pya ibu Ya SA Up ae 


» 


Aap rp Seal yh WE BE ali anis 


344. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Simak, dia berkata: Aku pernah 
mendengar Iyadh Al Asy'ari berkata, “Aku hadir dalam perang Yarmuk, 
dan kami dipimpin oleh lima orang pemimpin: Abu Ubaidah bin Al 
Jarah, Yazid bin Abu Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, Iyadh — 
bukan Iyadh yang menceritakan hadits kepada Simak.” Iyadh berkata, 
“Umar RA berkata, “Jika terjadi pertempuran, maka patuhilah Abu 
Ubaidah .” 


Iyadh berkata, “Kami kemudian menulis sebuah surat kepada Abu 
Ubaidah: “Sesungguhnya kematian telah membanjiri kami.” Kami 
meminta bantuan kepadanya. Dia pun menulis surat kepada kami: 
“Sesungguhnya surat kalian telah sampai kepadaku dimana kalian 
meminta bantuan kepadaku. Sesungguhnya aku akan menunjukan kalian 
kepada Dzat yang lebih perkasa untuk menolong dan lebih cepat 
pasukan-Nya, yaitu Allah SWT. Maka, mintalah pertolongan kepada- 
Nya, karena sesungguhnya Muhammad SAW pernah ditolong dalam 
perang Badar pada saat jumlah (pasukannya) lebih sedikit dari jumlah 
(pasukan) kalian. Jika suratku ini telah sampai kepada kalian, maka 
perangilah mereka dan janganlah kalian kembali kepadaku.” 


Iyadh berkata, “Kami kemudian memerangi mereka, mengalahkan 
mereka, dan membunuh mereka dalam jarak empat farsakh.” Iyadh 
berkata, “Kami mendapatkan harta, kemudian mereka bermusyarawah. 
Lalu Iyadh memberi isyarat agar setiap orang diberi sepuluh.” Iyadh 
berkata, “Abu Ubaidah kemudian berkata, “Siapa yang akan berlomba 


— Musnad Imam Ahmad 


denganku?” Seorang pemuda kemudian menjawab, “Aku, jika engkau 
tidak marah”.” Iyadh berkata, “Pemuda itu mendahuluinya, dan aku 


melihat kedua jalinan rambut Abu Ubaidah mengirab, sedang dia berada 


di belakang pemuda itu di atas seekor kuda Arab.” 


30215. 3 219 


Lah SIB AN op IP en UI KN AA Sia — rt 
SIS IE In ah as In Jo iss Tah 
- , gi 


. . . . P4 .. . 


Hina Sa pak ARUN Ie ly da Ah Jo dn ID 


345. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Uyainah 
bin Ali bin Zaid memberitahukan kepada kami, dia berkata, “Aku tiba di 
Madinah, kemudian aku menemui Salim bin Abdullah dan aku memakai 
jubah yang terbuat dari bahan katun dan sutera. Salim kemudian berkata 
kepadaku, “Bahan apa yang engkau buat pada baju ini? Aku pernah 
mednengar ayahku menceritakan dari Umar bin Khaththab RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya memakai sutera adalah orang 
yang tidak mendapat bagian darinya (diakhirat kelak).” ““' ? 


“IS Sanadnya shahih. 

Iyadh Al Asy'ari adalah Iyadh bin Amru. Dia diperselisihkan tentang statusnya 
sebagai sahabat. Namun pendapat yang lebih kuat menurut saya, dia adalah 
seorang tabi'in. 

Iyadh yang merupakan salah satu dari lima pemimpin dalam perang Yarmuk 
adalah Iyadh bin Ghanam Al Fahiri. Dialah sosok yang disebut dalam peristiwa 
itu dan dia adalah seorang sahabat yang terkenal. 

Jaasya ilainaa al maut: yakni memuncrat dan membanjiri. Termasuk dalam 
pengertian itu adalah sebuah hadits lain yang mengatakan: harta yajiisya kulla 
miizab, yakni air itu memuncrat (memancar) dan mengalir. 

Yurahinni asalnya adalah Yurahinuni. Al murahanah adalah al mukhatharah 
(bertaruh/berlomba). 

Tangizaani: maksudnya adalah berkirab karena saking kencangnya berlari. Asal 
dari kata an-nagz adalah melompat dan meloncat. 

Hadits tersebut telah dikutip Ibnu Katsir dalam At-Tafsir (2/232), dan dia 
berkata, “Sanad ini adalah shahih dan pernah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Shahih-nya dari hadits Bundar dari Ghundar dengan hadits seperti di atas, 
dan hadits itu dipilih oleh Al Hafizh Diya' Al-Mugadas dalam kitabnya. 

“IC Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


PA Ia JII AN Ja JB IE aa Up ad 3 
: . 2 Fa 2 . Ka 3 8. Pa e4 23 Pa “NG 2 Pc . Ce 
OODUG tki GODU HYI Up BL ala Jam cais adl an) Dian 
3 Hetal ek nan An ae Bau ear BE 
al Ja) na 3 YY, ar) D3 Y :Ju3 can usujla (ahaha 
ii “ Lp - & Be 2g 3 3, . 3 da A a 
BA Ny MG Jab Y Oya lg ale Ai le 
346. Abul Mundzir Asad bin Amr menceritakan kepada kami — 
menurutku hadits itu bersumber dari Hajjaj, dari Amru bin Syu'aib, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Seorang lelaki membunuh anaknya 
dengan sengaja. Hal itu kemudian diadukan kepada Umar bin Khaththab 
RA. Umar lalu membebankan denda seratus unta kepadanya: tiga puluh 
unta higgah (unta yang memasuki usia empat tahun), tiga puluh jadz 'ah 
(unta betina yang telah memasuki usia lima tahun), dan empat puluh 
Isaniyah (unta yang memasuki usia enam tahun). Umar berkata, 
“Pembunuh tidak dapat mewarisi. Seandainya aku tidak pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Seorang ayah tidak dibunuh 


karena anaknya” niscaya aku telah membunuhmu?.””7 


- 
9 


oh o 0. 90 - - o 0. 0. 3 7 20, 3 
Mana G1 Oo UP Daan SA GDP AN GA SA YAN 


an Aa Na An - 0 # Got 300 A0. Ie UI Cu3 
ade Dl Ko DI dyay Tara gl VI Ab 3 p3 Ju JP 


Prana 2. Bntig Pan - £ P 83.7 Ng - Pen 3 2 OP, 
ola Jyiiall JI 653 :JB UP teng JB God #dih el 
3 


347. Husyaim dan Yazid menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
sa'id, dari Amru bin Syu'aib, dia berkata, “Umar berkata, “Seandainya 


Uyaynah adalah Ibnu Abdurrahman bin Jausyan Al Ghathafani. Dia adalah 
seorang yang fsigah. 
Ali bin Yazid adalah Ibnu Jad”an. Lihat hadits nomor 321. 
Sanadnya dha'if, sebab Hajjaj bin Artha'ah memalsukan cerita dari Amr bin 
Syu'aib. Hadits tersebut telah dikemukakan secara ringkas dengan sanad yang 
shahih dari Amru bin Syu'aib pada hadits nomor 148. Lihat juga hadits nomor 
98. 


417 


— Musnad Imam Ahmad 


aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada 
sesuatu pun bagi seorang pembunuh' niscaya aku akan menjadikanmu 
sebagai ahli waris'.” Syu'aib berkata, “Umar kemudian memanggil 
paman dari ibu si korban yang terbunuh itu dan memberikannya unta.” 


0 .- 8 ca. . - 8 9. PP 38 - 
BBS AS BI HP gl Bab Lia BA — YLA 


1 3. So. c f 


PIPI 
. Pa KP PaNrad z 22. . Na . Jo. A, 2... 30) Lae Mak 2G 
Oruyig (kelar KN) (ai SN Yi op es GP) AS IE :J83 


. 


3 


- n - - ... Pe: ... nc P3) . 
Dg BU) Ulas JH Wi G3 3 JB dal Spa Jb II K3 


v - . . LA . 3 2... z 
Kpn Dki de da Jo dn St WN ui 
348. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Ishag, Abdullah bin Abi Najih dan Amru bin Syu'aib 
menceritakan kepadaku, keduanya dari Mujahid bin Jabr, dia kemudian 
menyebutkan hadits itu. Dia berkata, “Umar RA mengambil tiga puluh 
ekor higgah (unta yang masuk usia empat tahun), tiga puluh ekor jadz 'ah 
(unta betina yang memasuki usia lima tahun), dan empat puluh ekor unta 
Isaniyah (unta yang memasuki usia enam tahun) sampai bazil (unta yang 
memasuki usia tujuh tahun) yang seluruhnya sedang hamil.” Jubair 
berkata, “Umar kemudian memanggil saudara orang yang terbunuh dan 
memberikan unta itu kepadanya bukan kepada ayahnya. Umar berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pembunuh tidak 
mendapatkan apa-apa.” 


? 
... 


. 0. .. 5 8. ? -. 1G - 
SULE ME 3 Se 3 Upi WAS jerlanh WAS — rta 
. . “0.3 F3 "3 . 0. Se. 3 BN Ai nata . 6.5 0 
ana ai Te 4 K3 2 age .- be at kg atas 0... “- . A, 
J3 JAS NASI NAD 29 3 va Herbal Jas COLA Al AI 
418 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi). Sebab Amr bin Syu'aib itu tidak 
pernah bertemu dengan Umar. Lihat hadits sebelumnya. 


419 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi”). Sebab Mujahid tidak pernah 
bertemu dengan Umar. Lihat dua hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — (511) 


Joan Of UE NG AL Jai Y 1JB Ag Jai CL Jual LA 
2323 PSN NG cara Dor Le 3 XX 8, y, 

SA US PU LO VE bug ade lo dl 

349. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 

kepada kami dari Ikrimah bin Khalid, dari Malik bin Aus Al Hadatsan, 

dia berkata, “Abbas dan Ali RA datang kepada Umar RA dalam keadaan 

berselisih. Abbas berkata, “Putuskanlah antara aku dan orang ini dengan 

ini dan ini.” Orang-orang berkata, “Lerailah di antara keduanya, lerailah 

di antara keduanya.” Umar menjawab, “Aku tidak akan melerai di antara 

keduanya, sebab keduanya telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW 


pernah bersabda, “Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah 
sedekah”. 


LA AI PBB PP do op dell Kk — yo. 


- £ 


F3 


Fa 4 £ £ e sa 2 8 . ..3 
So MIA ATI Ai up Ol Kadal oa ae ol 

La MMA AD 2 

RN Wa A3 33 dh aa 


350. Isma'il menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah, dari 
Oatadah, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa Umar RA berkata, 
“Sesungguhnya di antara (ayat) terakhir yang diturunkan adalah ayat riba. 
Sesungguhnya Rasulullah telah wafat dan beliau belum menjelaskan ayat 
tersebut. Oleh karena itu, tinggalkanlah (oleh kalian) riba dan 
keraguan.” 


20 346. 4 Pa 


SB pik H5 jak YES Wae A Eks — ro 


Tee 0. 


Pn ALA at yi Bae LP 


“20 Sanadnya shahih. 
Isma'il adalah Ibnu Aliyah. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits 
nomor 336 dan 333. 

411 Sanadnya dha'if, karena terputus (mungathi”). Sebab riwayat Sa'id bin Al 
Musayyab dari Umar itu mursal. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari 
hadits nomor 333. 


(5127 — Musnad Imam Ahmad 


8” so. aa Bina Le sa an nyo 0. ha DA Pn Ana 
Ta SA EV Up BB yaah DG) ipad Jas ah 
a35 Me 23 A3 ea Pa na Go peoo 33 : ai oat 
IG HE AMI an) ja JUS (lah Dag Aid 2 Nag El Ini pall 
. hg : 33. . 5 3. "nd Ras Pia A . 5 3 2, sp . 
SBS SI bw alah D3 lag Mela AI aa al Ol ela 


Le Ia TOUR Sa! 33 - - .3 3 an. 
(Aenan Jai AN 33 BGM Ga Oya Mall 
3S1. Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hakam, dari Umarah bin 
Umair, dari Ibrahim bin Abu Musa, dari Abu Musa bahwa dia pernah 
memberikan fatwa tentang mut'ah (melaksanakan ibadah haji dengan 
cara tamatu”). Seorang lelaki kemudian berkata, “Hati-hati dengan 
sebagian fatwamu, sebab engkau tidak tahu hadits yang diceritakan oleh 
Amirul Mukminin tentang ibadah haji dan Umrah setelahmu.” Hingga 
Abu Musa bertemu dengan Amirul Mukminin, kemudian dia bertanya 
kepadanya. Maka Umar RA menjawab, “Sesungguhnya aku tahu bahwa 
Nabi SAW dan para sahabatnya pernah mengerjakan itu (melakasanakan 
ibadah haji dengan cara tamattu”). Akan tetapi aku tidak suka bila mereka 
bersama dengan istri-istri mereka singgah untuk beristirahat di bawah 
pohon Arak, kemudian mereka pergi untuk melaksanakan ibadah haji 
sedang kepala mereka menitikan (air)? 


- 
Pen na (Nan Ta e- Do 15- 3 


- 
. 


AE AP EP PN IE AN Ka 1 GA Yi 
Si GB API Go) ALI G3 PAP PI IE SP AED AE 
Pe Bae ANT SR PSI 2 Ja aa ASN laa 
Gap An 2 MA as CS ama GE SUS 3G 
Si 


. ... 


P” Aga Pera an BAL egg Mag DB Pn Pa 
SMS Ula II JUL Opa MU Oh Ioi Bala AI 


422 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 342. Pembahasan tentang hal itu telah 
dijelaskan di sana. 


Musnad Imam Ahmad — (513) 


TC: 


ET ac Haa Maa an ea LP “1. A, 25 y 2 Dean Un Pa 
NY, cola kar Hang dala dl las Aa "9 Cadand 
. Lap PEN Tana 0... Pa - 2 Pi NN 
SN EN aa LN AS Gg Nyi 


352. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sa'd bin 
Ibrahim, dia berkata: Aku pernah mendengar Ubaidillah bin Abdullah bin 
Utbah menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, dia 
berkata, “Umar bin Khaththab RA melaksanakan ibadah haji kemudian 
dia ingin menceramahi orang-orang.” 


Abdurrahman bin Auf berkata, “Sesungguhnya telah berkumpul di 
dekatmu orang-orang dari kalangan bawah. Maka tangguhkanlah hal itu 
hingga engkau tiba di Madinah. Ketika Umar tiba di Madinah, aku 
mendekatinya di dekat Mimbar. Aku lalu mendengarnya berkata, 
“Sesungguhnya orang-orang mengatakan kenapa ada hukuman rajam, 
sedangkan di dalam kitab Allah (Al Our'an) itu hanya ada hukuman 
dera? Padahal Rasulullah pernah merajam, dan kami pun melakukan 
rajam setelah beliau. Seandainya tidak karena kuatir mereka akan 
mengatakan Umar menetapkan di dalam kitab Allah sesuatu yang tidak 
ada di dalamnya, niscaya aku akan menetapkan hukuman rajam itu 
sebagaimana hukuman dera diturunkan? 2 


- - 
1G 0 . Bo 3aBa 3 11h 


Ia jp Ka G5 YG GS jika Hi Ian Ula — yoy 
3 PPS IG Lah pe UI WA ah IG SA 
ale 3 ke A1 Jang ta 2S GAN Ia PI Toltol G Ea S 
353. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak bin 


Harb, dia berkata: Aku mendengar Nu'man —maksudnya Ibnu Basyir- 
berkhutbah. Dia berkata, “Umar RA menyebutkan apa yang menimpa 


(8 Sanadnya shahih. 
Hajjaj adalah Ibnu Muhammad bin Al Mushishi. Hadits itu akan dikemukakan 
secara panjang lebar pada hadits nomor 391. Lihat hadits nomor 276 dan 331. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang-orang berupa (harta) duniawi. Dia kemudian berkata, 
“Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW pada hari itu 
memelintir/menggeleng-geleng apa yang beliau temukan, berupa kurma 
yang buruk dan kering, yang dapat memenuhi perutnya.” 


Pena -JG Peng na Gi Fa 3 Kaban Ch — ros 


0. 2043 


Ip Ap Peta jan Maba ea 


IE) al ps Me Lag aa pemakan 


354. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dan Hujjah, berkata: Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Oatadah menceritakan dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, 


“Mayyit (orang yang meninggal dunia) akan disiksa di dalam 
kuburnya lantaran ratapan atas dirinya (bimaa niihaa alaihi). ii 


Hajjaj berkata, “Dengan ratapan atas dirinya (bi An-Niyahah 
alaihi)” 


.. 30 35. 3 RB 


Hala IG BG 13 Akh CAS ia II US ba — Yoo 


424 Sanadnya shahih. Hadits itu merupakan perpanjangan dari hadits nomor 159. 

425 Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Oaththan. 

“26 Sanadnya shahih. 
Adapaun ucapan Ahmad “Hajjaj berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku” 
bahwa Ahmad meriwayatkan hadits itu dari dua orang guru, yaitu Muhammad 
bin Ja'far yang berkata kepadanya “Syu'bah menceriakan kepada kami”, dan 
Hajjaj yang berkata kepadanya, “Syu'bah menceritakan kepadaku.” Dengan 
demikian, riwayat dari keduanya menjadi jelas. 
Ahmad juga menjelaskan di akhir hadits bahwa Hajjaj meriwayatkan hadits itu 
dengan redaksi: “bi an-niyaahah alaihi” (karena ratapan atas dirinya), bukan 
redaksi “bimaa niiha alaihi (karena ratapan atas dirinya).” 
Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 247. Lihat juga 
hadits nomor 290, 294, dan 334. 


Musnad Imam Ahmad — 


oa 


Tuna PE Pan RA Mirai 3. Ba Da PN AN: 2 
SIB Kane AR JG deng SAS AE loe Lab Ad UI 3 
2 : 3. su... ae 25 yaa 2 X "5 "3S La 
AMS ep AS Aam) 2IU ig IE elo IN AM La 
i “9 . Ia Te 3 A, 2, 1 3. aa ajah X, ea 6 

Abi IA IA Cepat AE SS Jah Ii aa 

355. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dia berkata: Aku mendengar 
Rufai” yaitu Abu Al Aliyah menceritakan dari Ibnu Abbas: Beberapa 
orang menceritakan kepadaku —Syu'bah berkata: Aku menduga Ibnu 
Abbas mengatakan, “Dari para sahabat Nabi.” Ibnu Abbas berkata: Orang 
yang paling mengagumkan untukku di antara mereka adalah Umar bin 
Khaththab RA-, bahwa Rasulullah SAW melarang shalat pada dua 


waktu: setelah Ashar hingga matahari terbenam, dan setelah Shubuh 
hingga matahari terbit.” 


2 
29 0 38-36. 


PP an an maa Sa Pan 
ye LB alm ab BAD ia Hi Uu Bab — YON 
390 ce 23 3 - Pan ana 1 05 nana A3 0 — Ant asa Sah 
Any Yak ES Velir 2G (GAgAI Olate UI Tahan 16 355 PL 
83 A 25, y 7 F . 7 2 s sg - 5 La Pn £ 5 . 
ads Al Pa al dg ob ag Ll CelaL 9, SP ep 2 & Oa ah 


. 


2 PA Pa 2 ana 2 35 : Lini . Pa NAN BASA 
AE ot NIS SAY PE ah 
KS 


356. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
dan Hujjaj menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, dari Oatadah, dia berkata: Aku mendengar Abu Utsman An- 
Nahdi berkata, “Kami bersama Utbah bin Fargad menerima surat dari 
Umar saat kami berada di Adzerbaijan atau di Syam: "Amma ba'du, 


427 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
21. 
Abul Aliyah: namanya adalah Rafi —dengan dhammah huruf raa' dan fathah 
huruf faa'. Namun dalam « di sini ditulis dengan huruf baa' (Rubai”), dan itu 
adalah keliru. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang sutera, kecuali hanya 
(sebesar) ini, kedua jari”.” Abu Utsman berkata, “Kami tidak lamban 
untuk memahami apa yang Umar maksud dan kehendaki, dan bahwa dia 
tidak bermaksud selain secuil sutera di baju.” 


- 
Pn La. 30350 3 rb 


"JB 593 plg Hn Te tra SALA BAK — rov 
0 ag ab Pa 


P1 - 


GAAE LS Valen IG ag Sta Ui eat LIS Le ina AL 


357. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Juga Hajjaj dan Abu Daud, dia berkata: 
Syubah menceritakan kepadaku dari Oatadah, dia bekata: Aku 
mendengar Abu Utsman An-Nahdy berkata, “Kami menerima surat 
Umar.”?2 


.. 


Kb 16313 y Dada 


jika 23 Saba GL — YoA 

30. & . de Ng pr oetka o- 90 0. 0 -u,. 0 
Ag AA EA 3 at : 2 de Jb Ope apron anal 
Ya js GP Old aa Sah 395 yh JG tag 


de Jo Sapi olah yabn di Ojak & 
PR ga 3 PG aa ls 


358. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah 
menceritakan kepada kami, dan Abu Daud dari Syu'bah, dari Abu Ishag, 
dari Amru bin Maimun, dia berkata, “Umar shalat shubuh ketika dia 
berada di jam (Muzdalidfah).” Abu Daud berkata, “Kami bersama Umar 
di Jam '(Muzdalifah), kemudian dia berkata, “Sesungguhnya orang-orang 
musyrik tidak bertolak dari Jam (Muzdalifah) hingga matahari terbit dan 
mereka berkata, “Terbitlah (matahari di atas) Tsabir,” dan sesungguhnya 


428 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 345, 301, dan 243. Atamnaa —dengan 
fathah huruf ain dan tasydid pada hurut taa - adalah abtha 'naa (lamban). 
Maksudnya, kami tidak lamban untuk memahami apa yang Umar maksud dan 
kehendaki, dan bahwa dia tidak bermaksud selain secuil sutera di baju. 

42 Sanadnya shahih. Hadits itu merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Abu Daud adalah Ath-Thayalisi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Nabi Allah menyalahi mereka, sehingga beliau bertolak (dari Jam' 
(Muzdalifah) sebelum matahari terbit.” 


pan - eh o. 0 3... Pa Toe Sega. 3 5 
JB 63 op SL AS Sian Ula jinar 3 Jaman Cilan — YOA 
Ga UP 5 
ore 4 “3 $ e 8. 3a- 4 ay. 303 an 5 2, s2 ... 3 0 


BBS IA II Gploh Uh PAN Sa TAS mai 2OLS pi 

0 3) s3? 15 .. 

. 3 Tua op 

359. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku 

mendengar Ibnu Umar berkata, “Umar RA bertanya kepada Rasululah 

SAW dan berkata, “Aku terkena (mengalami) junub pada malam hari, 

lalu apa yang harus aku lakukan?” Beliau menjawab, 'Basuhlah 
kemaluanmu, dan berwudhulah, kemudian tidurlah!” 


L 2025. 3 AG 


2... 3 2... 3 HA 5 

:JB “5 en) mendua Ss IA Bas pAnan Up Harun ba —YI. 

A Ne 0 6 - € 2.8 EN - 0 Hp Maak AA 4 0. 
Ian PL 3 Ela CA 32 Tas HI JB SAI Tea 
0. P3 aa Mar ata PEAOTp or Aa Pi y ka - 2 Gas 
PI sudi Ne La AS bag lo Di Ary ole 


Kera 


. 


360. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, “Aku 
mendengar Abul Hakam berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Umar 
tentang (perasaan anggur) dalam bejana jarr. Ibnu Umar kemudian 
menceritakan kepada kami dari Umar RA bahwa Rasulullah SAW 
melarang dari (perasan anggur) dalam bejana jarr, dubba, dan 
muzaffat 


430 
431 


Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah perpanjangan dari hadits nomor 275. 
Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah perpanjangan dari hadits nomor 263. 
Lihat juga hadits nomor 306. 

432 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 260. Lihat 
At-Tahdziib 8/124. 


— Musnad Imam Ahmad 


—. 


e 35. 3 


JP peer Hj Ak A5 CL YUN 
SA 3) abad 3 A8 pa ae IG ep at 
3. 3 8 2: no... 
Se In Sh, cas ui eat ud Na Ea 
kote ng ale & 
361. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin 
Sarjis, dia berkata, “Aku pernah melihat Al Ushaili' -—maksudnya Umar 


bin Khaththab RA- mencium Hajar (Aswad) dan berkata, “Sesungguhnya 


aku tahu bahwa engkau adalah batu, tapi aku melihat Rasulullah SAW 


menciummu' “3 


Pa Jo 35. 6 


Ht Hat HI AR ES ia KA PN Eee Kar 


- 0.3 PE aa 2. 335 


BU Ab al Ta Sh IG Ag TA Ie SA Pa 


AN Ke SJ 33 HI HAN aah AP 4 Tone 


Neon asltA aa lan 2 AA 


0 yua 


PJ 


yaa us 12 -JU Ps ts Eat Sani A05, an eta KN 5 
Is lab Up 36 da das UE 6 AKG de 3 aa 
aib It 2 NT Ne “3 :J6 (Jesi NG Aja ala 
Wo AB OA L Ilai 3 Ka MA ar Ig us 3 
en Pai ? Sa DR LA Oh apa Lag 3 


433 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadigts nomor 229. 
Lihat juga hadits nomor 325. 


Musnad Imam Ahmad — 


KH HAN ami Lp ai Bay La 


baya €a Ws 855 S3 Ne KT 28 Ke Ja Se SBL, 
o- 3. 35. 


aah IG hb 1 IE YG ca Ip Je Li JG. tg 
Kea 21 NA Sei NI S JW O1E Ia Ak :s 
PA 

362. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Jamrah 
Adh-Dhuba'i menceritakan dari Jawairiyah bin Gudamah, dia berkata, 
“Aku melaksanakan ibadah haji kemudian mendatangi Madinah pada 
tahun dimana Umar RA mendapat musibah.” Juwairiyah berkata, “Umar 
berkhutbah dan berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi seolah ayam 
jantan merah mematukku dengan satu atau dua patukan -Syu'bah merasa 
ragu.” Dia kemudian ditikam dan memberi izin kepada orang-orang untuk 
(menghadap) kepadanya, dan orang pertama yang menemuinya adalah 
para sahabat Nabi SAW, kemudian penduduk Madinah, penduduk Syam, 
dan dia memberikan izin (untuk menghadapnya) kepada penduduk Irak 
dan aku menemui(nya) bersama orang-orang yang menemuilnya).” 
Juwairiyah berkata, “Ketika aku menemuinya, dia telah membalut 
perutnya dengan serban hitam, (namun) darah(nya) tetap mengalir.” 


Juwairiyah berkata, “Kami kemudian berkata, “Berwasiatlah kepada 
kami.” 


Juwairiyah berkata, “Tak ada seorang pun selain kami yang 
meminta wasiat kepadanya. Dia berkata, “Tetapilah kitab Allah (Al 
Our'an), sebab kalian tidak akan pernah tersesat sepanjang kalian masih 
mengikutinya.” Kami berkata, “Berwasiatlah kepada kami!” Dia berkata, 
“Aku mewasiatkan kaum Muhajirin kepada kalian, sebab manusia akan 
menjadi banyak dan sedikit. Aku (juga) mewasiatkan kaum Anshar 
kepada kalian, sebab mereka adalah umat Islam yang menjadi tempat 
berlindung. Aku (juga) mewasiatkan bangsa Arab, karena mereka adalah 
asal dan bagian dari kalian. Aku (juga) mewasiatkan ahlu dzimmah 
kepada kalian, karena mereka memiliki perjanjian dengan Nabi kalian 
dan menjadi sumber rizki keluarga kalian, tinggalkanlah aku.” 


Juwairiyah berkata, “Mereka tidak menambahkan kepada kami atas 


— Musnad Imam Ahmad 


kalimat-kalimat itu.” Muhammad bin Ja'far berkata, “Syu'bah berkata, 
“Aku kemudian bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia kemudian 
berkata tentang orang-orang Arab, “Aku (juga) mewasiatkan bangsa Arab 
kepada kalian, karena mereka adalah saudara-saudara kalian dan musuh 
dari musuh kalian?” 


g 5 c.. 23 5 Pa 
ba ra Sam tan G3 UG rt Eis — ya 
pa Ian Una) Haah Ea Lana DEA HL 


- 
2 ag... so. 


Ne rena SJ Lisa IE ERA 3 
Dp P3 ae LL IG BEN R3 P3 


(M3 ag It SA “et js aA 23 pp SE Jah Kaoily 2G 


. 


KE PAR) St HAB API (Seo LAPAN Gd Jus 

363. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan 
kepada kami, Aku mendengar Abu Jamrah Adh-Dhuba'i menceritakan 
dari Juwairiyah bin Oudamah, dia berkata, “Aku melaksanakan ibadah 
haji dan mendatangi Madinah pada tahun dimana Umar RA mendapat 
musibah.” Juwairiyah berkata, “Umar menyampaikan khutbah dan 
berkata, “Sesungguhnya aku bermimpi seolah ayam jantan merah 
mematukku dengan satu atau dua patukan -Syu'bah merasa ragu-'?” 
Juwairiyah berkata, “Tidak lama setelah itu, hanya berselang satu jum'at, 
hingga terjadi peristiwa penikaman Umar.” Dia lalu menceritakan hadits 
seperti hadits di atas, hanya saja dia berkata, “Aku (juga) mewasiatkan 
ahlu dzimmah kepada kalian, karena mereka mendapat jaminan 
(keamanan) dari Nabi kalian.” Syu' bah berkata, “Aku kemudian bertanya 
kepada Abu Jamrah setelah itu, dan dia menjawab tentang orang-orang 


439 Sanadnya shahih. 

Juwairiyah bin OGudamah adalah tabi'in yang tsigah. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir (1/2/240) yang awalnya 
dari Adam bin Abu Iyyas, dari Syu'bah. Al Hafizh berkata dalam A4t-Tahdzib 
(2: 125), “Bukhari mengeluarkan dalam Ash-Shahih sekelumit dari hadits 
tersebut dari Adam.” Al Hafizh juga menisbatkan hadits itu kepada Ibnu Abi 
Syaibah. Akan tetapi dia dinamakan tabi'in Jariyah bin Gudamah. Lihat hadits 
nomor 129, 332, dan 341. 


Musnad Imam Ahmad — (521) 


Arab, “Aku (juga) mewasiatkan bangsa Arab kepada kalian, karena 


mereka adalah saudara-saudara kalian dan musuh dari musuh kalian.” 


- .. s5. 3..- L 8 Yo. 0 348- 8 
, - - - , 


. . 
Pn Bata 


o Ag uL Be N 5. e Dm01 #.. ARA 
NAN ro Na Na Pa, . 03 oi 3-3 0 Las Bae Liur 
Ale Al eka Al Jay OI AS Giaa PALI AS Peta Uya Ilir) 
Go 0! Lo 3 06 Pig & 2 Png? Ba Aa .- Pe AANG 
SP pak any yanti Alai Gi gema Do Any DL UP Se pel 


“ag 


LA 


364. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dan Abdul Wahab dari Sa'id bin Gatadah, 
dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berkata “Orang-orang 
yang diridhai hadir di dekatku, di antara mereka adalah Umar. Orang 
yang paling diridhai di antara mereka menurutku adalah Umar: bahwa 
Rasulullah SAW melarang melakukan shalat setelah shalat Shubuh 
hingga matahari terbit, dan setelah shalat Ashar hingga matahari 
terbenam.””6 


0. 2 05 2 ragL oa - 18 - Lo. 3035-3 16- 
CP am op GI 5 Hanan Kila koe ig, daan Cia YrTo 


Pd Tae Se 3 . . sz . 2... " 


0 Kk ef oo 8. 0. -.1 Aap La Ma at Ni Ng y x - 
PAD oyatao pa VI 2 LP mela IE elo Ai Sya) 


. 


j 


365. Muhammad bin Ja'far menceditakan kepada kami, Sa'id 


“85 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 
“36 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 355. 
Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. 
Abdul Wahhab itu diathafkan kepada Muhammad bin Ja'far. Dia adalah Abdul 
Wahhab bin Atha' Al Khaffaf. 
“Dari Sa'id”: dalam g tertulis dari Syu'bah. Kami membenarkannya dari «&. 
Syulbah juga meriwayatkan hadits ini sebagaimana yang telah dijelaskan. 


15221 — Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Sya”bi, dari Suwaid bin 
Ghaflah, bahwa Umar RA menceramahi orang-orang di Jabiyah dan 
berkata, “Rasulullah SAW telah melarang pakaian sutera kecuali sebesar 
dua, tiga atau empat jari.” Umar memberi isyarat dengan telapak 
tangannya.” 


0 35- 3 8 


oi Haa GP 3 GP nia Bila jihan Ga In basara WA — YM 
Ae EA Ke DEA Lan bp Pb op EA 


Aa ai Kao Li -J6 


2 .. 


366. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, 
dari Ibnu Umar, dari Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, “Orang 
yang telah meninggal dunia disiksa di dalam kuburnya karena ratapan 
atas dirinya. “8 


19 . Sad. 3 9 


PB PI PN AIA ENG jaka Gi ADA Wil — YAV 
— 60203 0... .... 9 - 2 Le o.3 Pe 
J3 GAP an Pig SEP GA PAS Se Ola 


nya 0. 30 3-3 3. 


SG gi S3 Ga UI II 5 A1 Gan saka ab 
Aa SEN At hai Ja Eee da 
SAR EN IE GI AI BI 
213 HE AK SE Ga da oa AU dh 


368. 3 


JB SL C Sy PS EU SE 3 uas Je 


P4 P3 . n 
GI H3 cal Las KA oh Y 


Y! . 
- - 


837 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 357. 
Suwaid bin Ghaflah —dengan huruf ghain yang bertasydid, lalu fa dan lam yang 
berharakat fathah- adalah seorang tabi'in senior nan agung. 

438 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
354. 


Musnad Imam Ahmad — 1523) 


2 Shae AI) OAran o| CB Ai) Dan pra BD IP 
2 £ dea ja nu Sani ia e Ca : — ia 


Gaya ay s A0 21. 5 V6 03 i2 Ia 
SAI Dg Bp af Ke op ap ae nang Of ag JG 
1 gel :Jb PN SA il Ge Jatah JJ LI 3 
AB ee, NA aa ken laga af 5 8 Aan) 


JW ADE Ang JB LA LG JG dialah 2 6 AD S abs 
P £ . - . “3 

MB 2G SN Ia sa at U nh Ie lo MI 8 
S3 Sak sa (Ta ab :JB selai APeg ea 

367. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami: Kahmas 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Buraidah, dan Yazid bin Harun: 
Kahmas menceritakan kepada kami dari Ibnu Buraidah di sisi Yahya bin 
Ya'mar, dia mendengar Ibnu Umar berkata: Umar bin Khaththab RA 
berkata, “Ketika kami berada di dekat Nabi SAW pada suatu hari, tiba- 
tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian serba putih, rambut(nya) 
hitam pekat, ia tidak terlihat, -Yazid berkata, “Kami tidak melihat bekas- 
bekas perjalanan pada dirinya, dan tidak ada seorang pun dari kami yang 
mengenalinya.”— hingga dia duduk di dekat Nabi Allah, kemudian dia 
merapatkan kedua lututnya ke kedua lutut beliau, dan (meletakkan) 
tangannya di atas kedua paha beliau. Dia kemudian berkata, “Wahai 
Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Apakah Islam itu? 
Beliau menjawab, Islam adalah, hendaknya engkau bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa bulan 


Ramadhan, dan berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu melakukan 
perjalananfnya). ' Dia berkata, “Engkau benar.” 


Umar berkata, “Kami heran dengan orang tersebut, dia yang 
bertanya kepada beliau, (tapi) dia (juga) membenarkannya.” Umar 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Orang itu kemudian berkata, “Beritahukanlah kepadaku tentang 
iman?” Beliau menjawab, “Iman adalah, hendakya engkau percaya 
kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para. utusan-Nya, 
hari akhir, dan takdir seluruhnya, yang baik dan yang buruk. ' Orang itu 
berkata, “Engkau benar.” Dia berkata, “Lalu, beritahukanlah kepadaku 
tentang ihsan. Apa itu Ihsan?” —Yazid berkata: “Hendaknya engkau 
menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhya Dia melihatmu.'- Orang itu bertanya, 
“Maka beritahukanlah kepadaku tentang Kiamat?” Beliau menjawab, 
Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada 
yang bertanya.' Orang itu berkata, “Beritahukanlah kepadaku tentang 
tanda-tandanya?” Beliau menjawab, Vika budak perempuan melahirkan 
ratu-ratu mereka, jika engkau melihat orang yang telanjang tubuh, 
telanjang kaki, dan para pengembala kambing saling meninggikan 
gedung (bermegah-megahan)'.” “Umar berkata, “Orang itu kemudian 
pergi.” 

Umar berkata, “Aku kemudian terdiam dalam waktu yang lama — 
Yazid berkata: tiga hari— lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 
Wahai umar, tahukan engkau siapa yang bertanya itu?' Aku menjawab, 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, “Dialah Jibril 


yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian'. sii 


BA ad Aa Up LAS Cia Ing AA AE El — YAN 
ag - P3 P3 - . 303 Pa « an — 2... ..... (3 0. 0 
. PN Ie ea ea DN PAN AE NN SES Dn Sa nu 
V9 2JE BY ea SIS Ah le Al lo MI Ja) Kis Va yk 
CT aka “, ... Han At 3 Maa NN -g 3 3 -. 
P Ja US ola Tas il P3 ps Ju 2J89 inddl pl ale Sp 
j ' Bh aan OMA PARA "5 , 3 ap 
JAS Saka ale Al lo Ml Sy) 
368. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Kahmas 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin 
Ya'mar, dia mendengar Ibnu Umar berkata: Umar RA menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Kami sedang duduk-duduk di dekat 


439 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 184. 


Musnad Imam Ahmad Sa G25J 


Rasulullah SAW.” Umar kemudian menyebutkan hadits itu, hanya saja 
dia berkata, “Tidak terlihat padanya bekas-bekas (melakukan) 
perjalanan.” Abdullah bin Umar berkata: Umar RA berkata, “Aku 
kemudian diam selama tiga hari. Rasulullah SAW kemudian bersabda 


kepadaku, 'Wahai Umar”. & 


7.3. 2 . ud 
NG BS... sa. 0 - 


AN ap HAK Bia YG OLS Gin) 1JU Hp Ci — YAA 

HA P3 PA OA ai Ad 3 IU Aa 
BA sa Pr S JW JB up pan Ae en Sr ea pa 
DK dn un Uu ih dea JI IA GE 
Jon Dp BTA GA STA Oh JW AI Aa HE 5 pb 


Iyan AGE SE ME BS ih de Stay den Jo 


2g loan 0 2 an PR MA Sea aim ana Mu “Pal 1 
MN SS PE ab UNA ah ea Io 


369. Bahz menceritakan kepada kami, dan Affan, keduanya 
berkata: Hammam bercerita kepada kami, Oatadah menceritakan kepada 
kami, dari Abu Nadhrah, dia berkata: Aku berkata kepada Jabir bin 
Abdullah, “Sesungguhnya Ibnu Zubair RA telah melarang mut'ah, dan 
Ibnu Abbas memerintahkannya.” Abu Nadhrah berkata, “Jabir bin 
Abdullah kemudian menjawab kepadaku sesuai dengan alur 
pembicaraan, “Kami pernah bermut'ah bersama Rasulullah SAW'.” 


Affan berkata, “Bersama Abu Bakar. Ketika Umar RA menjadi 
pemimpin orang-orang, dia berkata, “Sesungguhnya Al Our'an adalah Al 
Our'an dan Rasulullah SAW adalah utusan, dan sesungguhnya keduanya 
pernah bermut'ah pada masa Rasulullah, salah satunya adalah mut'ah 
haji (melaksanakan haji secara tamatu”), dan yang lainnya adalah mut'ah 
perempuan (nikah mut'ah)'.”! 


40 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 
“41 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 273 dan 351. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pp ban pad Waka BE. 


We ala Adik EN Agan ALAN GI Ab on (ai 
BASE HN BA SN ad dl da 


Ula Tap Lola ai “as 
370. Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu 
Tamim, bahwa dia pernah mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, 
“Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Kalau saja kalian 
bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada-Nya, 
niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia 
memberikan rizki kepada burung-burung yang pergi pada pagi hari 
dengan perut kosong dan kembali pada sore hari dengan perut yang 
penuh. 2 


Sl. 3 5 - 


BAN an EN Gb an BAL —YVA 
AA 3 0 GA Gaet pp ae 
SB ian JA al) Ae GA an Je 
de ana pe cabe Lb JA ee sah as uh 
gih Ga de da Maa Mon 
Isa ds PE dat ala bea Io MI 
AS) 


371. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami, Bukair bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Busr Ibnu 
Sa'd dari Ibnu As-Sa'idi Al Maliki, bahwa dia berkata, “Umar bin 
Khaththab RA mengangkatku (untuk memungut) zakat. Ketika aku telah 
selesai dan telah menunaikannya, dia memberiku upah atas pekerjaan 


442 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 205. 


Musnad Imam Ahmad — 


tersebut. Maka aku katakan kepadanya, “Aku hanya bekerja untuk Allah, 
dan aku hanya mengharap pahala kepada Allah.” Dia berkata, “Ambillah 
apa yang telah diberikan kepadamu, sesungguhnya aku pernah bekerja 
pada masa Rasulullah SAW, kemudian aku mendapat upah kerjaku. Aku 
kemudian berkata seperti apa yang engkau katakan. Beliau kemudian 
bersabda kepadaku, “Apabila engkau diberi sesuatu tanpa kau 
meminta(nya), maka makanlah dan bersedekahlah'.”“? 


4 2 z Ka LAN TN, 0 A8 
BM AG LP IU AAS LI BIS lab Clb — YVY 
Te sa Ke : - Ha A3 0. Y o- o , .. - ef - 
SI ES Cab PSI 3 as PA ME op aler PLAY aa 
Aan ore A : ps “ Haa Pj ok Pa & aa Pa Pn . Pa” £ 
Mag da Bl odol dm wib le UI cal Lay cha JB 
S3 . 03. 


A Aap BA Ge 2 - gue eat Li 0 AA 
Al oi Jpog JW Seiko Up TAS eladan WP ea aa sela 


Pa 
2. 0.3 


. sa . ,-: ea “ . . oi . . ec... @ Pa or 
Haa Ge Y la IiLe Op ey ilatanani NY 1nltay al 
Saad lag ANE Al lo Ml Sya, JW 


372. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami, Bukair menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Sa'id Al 
Anshari, dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Khaththab, bahwa dia 
berkata, “Suatu hari aku berhasrat, kemudian aku mencium, padahal aku 
sedang berpuasa. Aku kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan 
berkata, “Hari ini aku telah melakukan sesuatu yang besar. Aku mencium 
saat aku sedang berpuasa.” Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana 
pendapatmu jika engkau berkumur dengan air saat engkau sedang 
berpuasa? ' Aku menjawab, “Hal itu tidak masalah.” Rasulullah SAW pun 
bersabda, “Lalu dimana masalahnya?!” 


443 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
280. 
Laits adalah Ibnu Sa'd. 
Ibnu As-Sa'idi Al Maliki adalah Abdullah bin As-Sa'di ash-Shahabi. 

44 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits nomor 138 dengan 
sanad dan teksnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


BA AS Bab and ET Bl 5 Se Bi — Yo 
....3 38 8 - Seo 


. . 3 3 . An Aa 15 2... 
) 2 23 Tag 2 ui Sir or. A, 3 y :g i 2» 3 . - 4 2 so. A4 
SS SIP gi Ah deh lo Sah ah IA ES 


- - . P 3... 8 P 3 Ls 
ART OA CN II CS SEP ASP GE IE DS 
Uta H1) Celana 
373. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Hubairah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Abu Tamim bahwa dia 
berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, “Aku pernah 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Kalau saja kalian bertawakal kepada 
Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada-Nya, niscaya Dia akan 
memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rizki 
kepada burung-burung. Tidakkah kalian menyaksikan mereka (burung- 
burung) pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali pada 
sore hari dengan perut yang penuh.” 


o Pt - 0-4 & 19 - 


- Pd - 2. .9 3 0 2, 
Olah HP IA op Ke 3 Ulil SAS el yN GAb — YVt 


TN UEA TU Pebai 4 2g 0. 2 a23 1. £ .... e . Gea o 
TN Kn Ul saxg adl SP) LA BJB pa ol OP Taun 


€.. NG Ig Et BN Ta lo MT AA UU 
MIPA Ke ya PI AS OA JW SY 20 PAI UP HS BUY 
ina 3 2 - stafa ee... 03. 2 030 2-3 0 y ae “ 
Lag 1 Lho K0 SUN el dn plg CM pa AS Ui Al AG Ol 
ar Pan to. 8 PSA Me KAN TA aa NX ., p3 Ih. 9 30 
JUS cash Oa SAI Jr) el ella Ala Al elo il Jaa) Alit pi 
. IG TEA ANN AP IKA SUN TEA 2 TON 7 Ne INN NAS MN Ce MN NI Ae 
CM JS LUAS RN JS LUAS RS Ialah EA selo AI da 
CE At Ih UI SE SS Sem 
Tn : re CL Ba , G ara ? . . A3 

"33 cak HS MSN cal sap J8 SOLYI us 3 coy 


“45 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 370. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ly Us JB sop o5 JG sos Jb Ab AP AN 
Jay Ola AP Aa 3 ang BSA MEI) AKAN HB) UU 
Ne Sg WB, La J6 Inda (abal :J6 ws “s di .p 
Ado Ko M Ipa Jai IG Naa “aa AN 
af of JB SL 2 SE IA UB aah da 

3x3 ubu Ji & 3G g NAN Op SI ya uang 
Ss SA SIB Kia Kiko ia dia en & Jr P3 3st 
(X0 JB J6 JUS Ip Up el (gs ATA Ju GELAN 
AA de Io A dya G3 dst 3 eh u Lap us - JG 
J6 gk le dls AN an alan DA IG ia ya 
e Pi v Ka SAR SA uda lia :JG “8 yong J3 ea 
Ph ypa oa He APN) oya 

374. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari 


Ibnu Ya'mar, dia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, 


“Sesungguhnya kami telah melakukan safar di segenap penjuru bumi 
kemudian kami menemukan suatu kaum yang mengatakan tentang tidak 
adanya takdir.” Ibnu Umar berkata, “Apabila kalian bertemu dengan 
mereka, maka beritahulah mereka bahwa Abdullah bin Umar terbebas 
dari mereka, dan mereka pun terbebas darinya tiga kali. Dia lalu 
menceritakan sebuah hadits: 


“Ketika kami sedang berada di dekat Rasulullah SAW, seorang 
lelaki datang —Ibnu Umar kemudian menyebutkan ciri-cirinya. Rasululah 
SAW kemudian bersabda, “Mendekatlah!” Lelaki itu kemudian 
mendekat. Rasulullah bersabda, “Mendekatlah.” Lelaki itu pun 
mendekat. Rasulullah kemudian bersabda lagi, “Mendekatlah!” maka 
lelaki itu pun semakin mendekat, hingga kedua lututnya nyaris 
bersentuhan. Dia kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukanlah 


— Musnad Imam Ahmad 


kepadaku apa itu iman —atau tentang iman?” Beliau menjawab, 
“(Hendaknya) engkau percaya kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab- 
kitab-Nya, para utusan-Nya, hari Akhir, dan percaya kepada takdir." - 
Sufyan berkata: Menurutku beliau berkata: yang baik dan yang buruk-. 
Orang itu berkata, “Lalu apakah Islam itu?” Beliau menjawab, 
“Mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Ka'bah, berpuasa di 
bulan Ramadhan, dan mandi dari junub (hadats besar).” Pada setiap 
pertanyaan, lelaki itu berkata, “Engkau benar. Engkau benar.” Orang- 
orang berkata, “Kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih tenang 
terhadap Rasulullah SAW daripada orang itu, seolah dia sedang 
mengajari Rasulullah SAW. Orang itu kemudian berkata, “Wahai 
Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Ihsan?” Beliau menjawab, 
“Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. 
Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhya Dia Maha 
melihatmu.” Dalam semua itu kami berkata, “Kami tidak pernah melihat 
seseorang yang lebih tenang terhadap Rasulullah daripada orang itu.” Dia 
berkata, “Engkau benar, engkau benar.” Orang itu berkata, 
“Beritahukanlah kepadaku tentang Kiamat?” Beliau menjawab, 
“Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui tentangnya daripada 
yang bertanya.” 


Ibnu Umar berkata, “Orang itu berkata, “Engkau benar, engkau 
benar.” -Sufyan berkata, “Aku mendengar bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Carilah dia.' namun para sahabat tidak menemukannya.— 
Beliau pun bersabda, “Dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk 
mengajarkan agama kalian. Tidaklah dia datang kepadaku dalam 
bentuk (ini) melainkan aku mengenalinya dalam bentuk selainnya. ”“$ 


“6 Sanadnya shahih. Hadits tersebut telah dikemukakan dalam pengertiannya pada 
hadits nomor 184, 367, dan 368 dari jalur Abdullah bin Buraidah, yang 
diriwayatkan oleh Utsman bin Ghiyats dan Kahmas, juga dari riwayat Abdullah 
bin Umar, dari ayahnya yaitu Umar bin Khaththab. 

Hadits ini bersumber dari riwayat Sulaiman bin Buraidah, saudara Abdullah bin 
Buraidah. Kedua orang itu kembar, dan keduanya tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — (5319 


Lara z.- 0... ..- 2.8 a60 00.8 £X 5. 
OLS D6 aa gp ARE 55 Ollin BIS SA jl Gi — YVo 


.. ... 25 Nat 3. 25... 2 Si So... e 2 i0003 o 
ah ia UPS SL TEA IL BJB ang cal OP Bat 
0 Jo 0 5. an IP Naa 1 PN ana Eun ne 2. Oa ian s5 AP .. 
PI dj ai Il HS da Vas Yo, Up Aa PN 


2 T03 Le . - 0. Ja 2.3 


Bi On et 2 Pa ro, .9.. 23 
Dh 0 JB tel Al BY SI Aa PS Up MIE Oi 
sai si £ EA .. 4, Kg Y 2.9 el ae Pe 
(Jar) elini alay AE elo AI Ja) Ke LS UG JB Gaby 


. 


Pn Pe Ba bana agen “0 ear Eye Ap, 
GPS Ijo GJE 3 ap) UAS M3 2d SSI adl Ja) G3 


4 4 
8. 1 Wa 


Lau 


5 


: : Ae Se an ana nan ega at Magna Su 

3) Vas 3 "is Ty cal Ayang bL :Jb » dy) bus A3 "JW 

1 P3 .£ BG SA Sa 4 9, y 3 -. PIL) Pe PN Pi Pn 

Ld Keling ANE AN Ceko Ml Jay KS) SES ai Ol SS 
2 f “ no... 3 “ . 

ERA SAS TOY Va cl Jp) 


375. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


Ahmad berkata dari Waki', “Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu lebih 
shahih dan lebih tsigah haditsnya daripada saudaranya.” Ibnu Uyaynah berkata, 
“Hadits Sulaiman bin Buraidah lebih mereka (ahlul hadits) sukai daripada hadits 
Abdullah.” Namun Al Hafizh Al Haitsami tidak menyentuh hadits ini, sehingga 
dia tidak menisbatkannya ke dalam Al Musnad, bahkan dia hanya 
menyebutkannya secara ringkas dari hadits Ibnu Umar, dan hanya 
menisbatkannya kepada Thabrani (1: 40-41). Al Hafizh Al Haitsami berkata, 
“Thabrani meriwayatkannya dalam A4! Kabir, dan para perawinya tsigah.” 
Kedua bersaudara itu (Sulaiman dan Abdullah) berbeda pendapat tentang siapa 
yang menghadiri pertanyaan-pertanyaan Jibril, apakah dia Ibnu Umar? Ataukah 
Umar, yang kemudian diriwayatkan oleh puteranya, Abdullah bin Umar? 
Adalah tidak mungkin bila keduanya hadir dalam peristiwa itu secara bersama- 
sama. Sementara itu, terkadang Ibnu Umar meriwayatkan hadits itu dari dirinya 
namun terkadang pula meriwayatkannya dari ayahnya, sebab yang 
mengeluarkan hadits itu hanya seorang, dan Yahya bin Ya'mar itu hanya 
bertanya kepada Ibnu Umar tentang takdir, kemudian Ibnu Umar menceritakan 
hadits itu. Dengan demikian, tidak masuk akal bila Yahya bertanya kepada Ibnu 
Umar dua kali, dan Ibnu Umar menceritakan hadits itu padanya dua kali pula. 
Yang lebih kuat menurut saya adalah riwayat Ubaidillah bin Buraidah, yaitu 
bahwa Umarlah yang menghadiri peristiwa itu, lalu dia menceritakannya kepada 
puteranya. Itu merupakan penambahan dari orang tsigah yang dapat diterima. 
Dengan demikian, kekeliruan dalam sanad ini akibat membuang nama Umar 
adalah bersumber dari Sulaiman bin Buraidah, atau dari Algamah bin Martsad. 
Hal itu akan dijelaskan pada hadits nomor 758, 1112, dan 2926 ». 


(532 — Musnad Imam Ahmad 


kepada kami dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari 
Ibnu Ya'mar, dia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Umar —atau 
seorang lelaki bertanya kepadanya-: “Sesungguhnya kami pernah 
mengembara di muka bumi dan kami bertemu dengan suatu kaum yang 
mengatakan tidak ada takdir.” Ibnu Umar kemudian menjawab, “Jika 
engkau bertemu dengan mereka, maka beritahulah mereka bahwa 
Abdullah bin Umar terbebas dari mereka, dan mereka pun terbebas 
darinya.” Ibnu Umar mengatakan demikian tiga kali. Dia kemudian mulai 
menceritakan (hadits) kepada kami. Dia berkata, “Ketika kami sedang 
berada di dekat Rasulullah SAW, seorang lelaki datang dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mendekat?” Beliau menjawab, 
“Mendekatlah!.” Dia kemudian mendekat selangkah. Dia kemudian 
berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mendekat?” Beliau 
menjawab, “Mendekatlah!” dia kemudian mendekat selangkah. Dia 
kemudian berkata lagi, “Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mendekat?” 
Beliau menjawab, “Mendekatlah!” Dia kemudian mendekat selangkah, 
hingga kedua lututnya hampir menyentuh lutut Rasulullah SAW. Dia 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, apakah iman itu?” Ibnu Umar 


kemudian menyebutkan hadits di atas secara makna”? 


"EN EA ana DN ASI na SI RAY 


Ab 0 Sab 1 TEA BL uh AN AL oh OS 1 AS ah 3 
Ke Gen ema aU SN aj 1g An 2 Ne 
Ha) IE ag MEA Io dya) JB JB AS Al 2 
. 2.0 LN ... Maa us 8 Loh. 0... Pes a Dondi Ng 3 
ca jet Jaa a os O jlgzmu ea & be jr aah) can 3. ai abi 
“ i « ri 3 Ta AA 225 20 LNG “3 3 0 0. 
376. Hasan bin Musa Al Asyyab bercerita kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Walid bin Abu Al Walid 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Suragah Al 


Adawi, dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang menaungi kepala orang yang berperang, 


47 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Ar-Ratwah —dengan fathah huruf raa - adalah selangkah, seperti satu tingkat. 


Musnad Imam Ahmad — 1533) 


maka Allah akan menaunginya pada hari Kiamat kelak. Barangsiapa 
yang menyiapkan orang yang akan berperang hingga dia pergi dengan 
peralatannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang 
berperang itu. Barangsiapa yang membangun sebuah masjid dimana 
Nama Allah disebutkan di dalamnya, maka Allah akan membangun 


sebuah rumah untuknya di surga". “8 


BIAN GA AN AE EN Ii LE CAS — rvv 
KEP AN AG oi IN MG Ni ol SE PSA ob alat Ulat 
' ae — : £ x ag . ., . g . 2. S3 . 5 o. 0. 
£ San EP en AA La 3 l 1 s ra... 
— ny Sa Sigi MA Up SU eng Ale lo AI SI atu ak 333 
Pesan -: »? ng Oak Ep be . Pa mag ya aa nana 
ta SG WI 3 Ap C3 JAN La aa JG 
377. Attab —yakni Ibnu Ziyad- menceritakan kepada kami, 
Abdullah —yakni Ibnu Al Mubarak- menceritakan kepada kami, Yunus 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid dan 
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abdurrahman bin Abdu, dari 
Umar bin Khaththab RA, (Abdullah berkata: ayahku menyampaikannya 
kepada Nabi SAW), dia berkata, “Barangsiapa yang tertinggal 
wiridannya —atau dia berkata, sebagian darinya- pada malam hari, lalu 
dia membacanya antara shalat Shubuh sampai shalat Zhuhur, maka 
seolah-olah dia telah membacanya sejak malam hari.” 


48 Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi”). Pembahasan tentang hadits ini 
telah dikemukakan pada hadits nomor 126. 
Al Jihaaz dapat dibaca dengan fathah dan kasrah huruf jiim, namun fathah lebih 
Jasih/kuat, sedangkan kasrah adalah bahasa yang buruk. 

“49 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
220 dengan sanad dan teksnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sip Bel A56 Jati CAS UP 1 bla GL — YA 

LL AN 200 2 Daya K5 . Hari 0... 0.0 Lo. 0 
Pe SBM ah IP BB UG AI Gu 3 S1) 
: bd .. i . s3 P Nga 0-2 ae Pe aan . Ia Tg Pan 
SB 3 3S BL ad II pel) PAN 3 Migly ) aah 


B0 Pd en 2 Pa e ” sg na or. e sea oc Aa . . . 
USS UG AS GB 3 AU JI le LA USA 5) je 


. 2 nd - . . . - .. Ad # 2 Aa 9 (Pa 
AA La YA Saad Wu nh GAN 
: sa Ng ore 4, Lg y, 2. 2. “ c: 23 e # 
Ati SP lg Ale KA Jp aah KS 


Se LN ia Ba 5 TRI Aneh aa PAR Dn aa Tan eh eong C0 

LIA KP Ch Tab 3S ON Itali Opah Y Ol SS ANA 
' . 2 3 Han ig Bae ae A06 ai GE AA ore 
BMI 3 SN BE UG ASI GI La mel Jl ce 


8 Goa SL Jb) IE la HA AN on Pb ab 
MABA EA og pb JA 
378. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abu Maisarah, dari Umar 
bin Khaththab RA, dia (Abu Maisarah) berkata, “Ketika turun ayat yang 
mengharamkan khamer, Umar berkata, "Ya Allah, jelaskan kepada kami 
tentang khamer dengan penjelasan yang menyeluruh!” Maka turunlah 
ayat yang terdapat dalam surah Al Bagarah: “Mereka bertanya kepadamu 
tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa 
besar'.” (Os. Al Bagarah (21: 219)” 


Abu Maisarah berkata, “Umar kemudian dipanggil, lalu ayat itu 
dibacakan kepadanya. Umar berkata, “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami 
tentang khamer dengan penjelasan yang menyeluruh!? Maka turunlah 
ayat yang terdapat dalam surat An-Nisaa', “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. ' 
(Os. An-Nisaa' (4): 43) Oleh karena itulah apabila penyeru Rasulullah 
hendak mendirikan shalat, dia menyeru agar orang yang mabuk tidak 
melakukan shalat. Umar kemudian dipanggil, dan ayat itu dibacakan 
kepadanya. Dia kemudian berkata, “Ya Allah, jelaskanlah kepada kami 


Musnad Imam Ahmad — (535) 


tentang khamar dengan penjelasan yang menyeluruh.” Maka turunlah 
ayat yang terdapat dalam surat Al Maa'idah. Umar kemudian dipanggil, 
dan ayat itu dibacakan kepadanya. Ketika dia sampai pada: 'Maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (@s. Al Maa'idah 
151: 91)” 


Abu Maisarah berkata, “Umar berkata, “Kami telah berhenti, kami 
telah berhenti” 450 


- 
, 3 ..- 119 


LP IG PSA 3 H5 Ia Ela — va 
gai Sei pad AU an Cats bras ye Raga gj 
GI BI ama Ce Ja dat Ibn BA ja 3 


450 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkan hadits itu dalam At-Tafsir (1: 449- 
500 dan 3: 226), dan berkata, “Demikianlah, hadits itu diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Tirmidzi, Nasa'i dari beberapa jalur dari Abu Ishag. Sepeti itu pula yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dari Ats-Tsauri, dari 
Abu Ishag, dari Abu Maisarah -nama Abu Maisarah adalah Amru bin Syurahbil 
Al Hamdani Al Kufi- dari Umar, dan dia tidak meriwayatkan dari Umar selain 
hadits itu. 

Namun Abu Zar'ah berkata, “Dia (Abu Maisarah) tidak mendengar dari Umar, 
wallahu a'lam.” 

Ali bin Al Madini berkata, “Sanad ini adalah sanad yang baik lagi shahih.” 
Tirmidzi menilainya shahih. Ibnu Abi Hatim menambahkan setelah ucapan 
Umar “kami telah berhenti” Sesungguhnya khamer itu dapat menghabiskan 
harta dan merusak akal.” 

Adapun mengenai komentar Abu Zar'ah yang menyebutkan bahwa Abu 
Maisarah tidak mendengar dari Umar, aku tidak menemukan alasan untuk 
perkataan itu. Sebab Abu Maisarah tidak pernah disebutkan sebagai pemalsu 
hadits. Lebih dari itu, dia adalah seorang tabi'in mukhadram (tabi'in yang hidup 
pada masa Nabi namun tidak pernah bertemu dengan beliau). Dia wafat pada 
tahun 63 H. 

Sementara itu dalam Thabagaat ibnu Sa'ad (6: 73) disebutkan dari Abu Ishag, 
dia berkata, “Abu Maisarah berwasiat kepada saudaranya, Al Argam, 
“Janganlah engkau mengizinkan seorang pun dari orang-orang terhadapku, dan 
hendaklah Syuraih, Oadhi kaum muslimin dan pemimpin mereka, 
meneruskanku.” Syuraih Al Kindi kemudian diangkat menjadi gadi Kufah oleh 
Umar, dan dia memanggku jabatan itu di Kufah selama dua tahun. Dengan 
demikian, Abu Maisarah lebih senior darinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


6. 3 . Ic 0 23 - EP gb BA APD Ta 
ya sah aah GA UP Nest La Jl ya #VUS Aa) Gif Ola Ou yo 
Kendala - Jus Kaya SB RS Con Ab II Gu celah 

ag dina Jo MI RI Kd Ii el dina Io un 


379. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Hakam, dari Abu Wa'il, dari Shubay bin Ma'bad, 
bahwa dahulu dia adalah seorang Nashrani Taghlibi yang kemudian 
masuk Islam, lalu dia bertanya, “Amal perbuatan apakah yang paling 
utama?” Dijawab kepadanya, “Jihad di jalan Allah.” Dia kemudian 
hendak berjihad, (namun) dikatakan kepadanya, “Apakah kau sudah 
melaksanakan haji? Dia menjawab, “Belum?” Dikatakan, “Lakukanlah 
haji dan umrah, lalu berjihadlah.' Dia kemudian berniat melaksanakan 
haji dan umrah secara bersamaan, ia lalu bertemu dengan Zaid bin 
Shauhan dan Salman bin Rabi'ah, dan keduanya berkata, “Sungguh, dia 
lebih sesat daripada untanya,” atau “Tidaklah dia lebih mendapatkan 
petunjuk dari untanya.” Shubay kemudian pergi kepada Umar, dan 
memberitahukan perkataan mereka kepadanya. Umar kemudian 
menjawab, “Engkau telah ditunjukkan kepada Sunnah Nabimu SAW atau 
kepada Sunnah Rasulullah SAW? 745! 


ko AI In an A3 Ck AL: AN Kran 2 
Pa SNN 2 Pn AP PA BNN NG 
ala S$ (ala Lo ln la , ale ag 

380. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Hisyam, dia 
berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Umar pernah berkata 
kepada batu (Hajar Aswad), “Sesungguhnya engkau hanyalah sebuah 


batu, dan seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW 
menciummu niscaya aku tidak akan menciummu.” Umar pun lalu 


451 Sanadnya shahih. Hadits itu merupakan perpanjanga dari hadits nomor 256 dan 
pengulangan dari hadits nomor 83. 


Musnad Imam Ahmad — 


menciumnya.”?2 


Ch SY, Ga Sen Moi del A SI adi 
AGE Ju asu SN Mi dea Io 95 


381. Waki” menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, 
bahwa Umar RA mendatangi Hajar Aswad kemudian berkata, 
“Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu yang tidak dapat 
memberikan mudharat dan manfaat. Kalau saja aku tidak pernah melihat 
Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu' “2? 
Perawi berkata, “Umar pun lalu menciumnya.” 


st 2 Apa A5 Oia aa an sa 5 YAN 


P3 Pena dad 


“a 20. o-J 


382. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah, 


bahwa Umar RA pernah menciumnya (Hajar Aswad) dan menetapinya, 


kemudian dia berkata, “Aku pernah melihat Abul Oasim SAW 


(menciummu) secara hati-hati.” Maksudnya adalah Hajar Aswad.” 


452 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Hisyam adalah Ibnu Urwah bin 
Zubair, dan Urwah belum pernah bertemu dengan Umar. Dia dilahirkan pada 
tahun 23 H, akhir kekhalifahan Umar. Menurut pendapat yang lain dia lahir 
enam tahun menjelang kekhalifahan Utsman berakhir. Lihat hadits nomor 361 
dan 313. 

Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Hadits tersebut adalah 
pengulangan dari hadits sebelumnya. 

Sanadnya shahih. Hadits itu adalah pengulangan dari hadits nomor 274. Lihat 
juga hadits nomor 381. 


453 


454 


— Musnad Imam Ahmad 


TE 3 AE jp dad PNP Op Haa BAL AS Ul — YAY 
| 2 3. AN aa Ha Aa x Kg 2... aa. 
KA La JI lee 33) Ielag ale dl ko Al Sya) JB SB al ug 
| g 4 oat Pe sd anu 
new Jadi A3 Ud on lal MA, 
383. Waki” menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Umar, dari ayahnya, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila malam datang dari sini 
dan siang pergi dari sini, maka sesungguhnya orang yang berpuasa telah 

dapat berbuka.” 


Aa PA op ag Li ak Ip Aa GAS AS) AS — YA 
Ca... Be oi na Ka “ KP er ata SA, p Pap: Pa 
SI Jaa Play ale dl Ko SI Sya, JB JB AS PS 
A3 JAS iko HI 
384. Waki” menceritakan kepada kami, Hisyam bin Sa'd 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar 
RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Perumpamaan orang yang 
menarik kembali hibbah (pemberiannya) adalah seperti orang yang 


menelan kembali muntahnya'.” 


- 
Pt 


Dp ah apa IP Bal ad IP OA PS KA — YAo 

A3 Ip baki V latah Ja IS JB EA ob EP 

Tag EA IA Ip An UB Gi US da BAN Jk 
ta 


- 


455 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
338. Sanad ini telah dikemukakan pada hadits nomor 192. 

456 Sanadnya shahih. Hadits itu adalah ringkasan dari hadits nomor 281. Lihat juga 
hadits nomor 285 dan 1872. 


Musnad Imam Ahmad — 


385. Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishag, 
dari Amr bin Maimun, dari Umar, dia berkata, “Dahulu orang-orang 
jahiliyah tidak bertolak dari Jam' (Muzdalifah) hingga mereka 
mengatakan, “Terbitlah (matahari di atas) Tsabir, agar kami dapat segera 
pergi.” Ketika Rasulullah SAW datang, beliau menyalahi mereka. Beliau 
bertolak (dari Muzdalifah) kira-kira seukuran shalat orang yang 
bepergian pada shalat pagi sebelum matahari terbit.”7 


ad z - . Je #10. 150 3 
3 0 . 4 . . 303 - £ 2 5 Jar 4 . 0. Ge ... . 
Kanan EL MI ay ae BIG lain ain DL gb opal jd aa 
Pa 0 TK Lenien DL 2 Pn Mg ata a .. Mag 5 Tt 
AI at AS LIS HN Oh Sai ag AE aka AI Sya) 
386. Waki” menceritakan kepada kami, Rabah bin Abu Ma'ruf 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia mendengar Ibnu 
Abbas berkata, 


“Umar berkata kepadaku, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia itu benar- 


benar disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya”. 


£ 3001 PN PU, 


£ - ia Kab: TANI 0 ap Ta oi Ae o - - 
-g 4 ra, 3 Bea an nk 2 y Pa 

387. Waki' menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari 
Ashim bin Ubaidillah dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Umar 


457 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
295. 

458 Sanadnya shahih. 
Rabah bin Abu Ma'ruf Al Maki: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsugaat. Ibnu Hibban berkata, “Termasuk orang yang melakukan kesalahan dan 
waham.” Sementara Ahmad berkata, “Dia itu orang yang Shalih.” Ibnu Adiy 
berkata, “Aku tidak melihat riwayatnya bermasalah, dan aku tidak menemukan 
sesuatu yang munkar.” Dia diriwayatkan oleh Muslim. Lihat hadits nomor 366. 


— Musnad Imam Ahmad 


RA berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap kedua 


khuffnya dalam perjalanan?.”””? 


A5 


BEP BRA GP IIA PAS bl — YAA 
8 Tn EA TN (3 3 25 4 a90 is AA - £ 203 0. 8 0c 
Oa daa OS Alay Ala Adi Iko ai OS AN by PS UP O yaaa 
8 “ £e (3 | 0. sat at Feri ena 3 ne 2 
13 "S3 Jb Lali 299 «aa dsni CA SIS Coral «Jai 
Aa SEA AS S3) JA ai Ola 
388. Waki” menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu Ishag, 
dari Amru bin Maimun, dari Umar RA, bahwa Nabi SAW selalu 
meminta perlindungan dari sifat kikir, pengecut, siksa kubur, ardzal al 
'umur (usia yang berakhir dengan ketuaan dan ketidak-mampuan), fitnah 
ash-shadr (fitnah dunia: seseorang meninggal dalam suatu fitnah/cobaan 
tanpa sempat bertaubat darinya). Waki' berkata, “Fitnah ash-shadr 


adalah seseorang meninggal dunia- Waki' menyebut fitnah- tanpa sempat 
bertaubat darinya.” 


cr... ey o. 0. 2 Pan 0 3. Pa ” Pt P3 

SA op AA HE EN ASP 3 TS BIS AS BIS — YAA 
anu uas x 2 , ? Hua - $ 60 o- x - - Pa TAN RP € £ 
Ag El Ko Sya) OS Calina KE ob) AS aloe :JU 


Pd 0... sg "3 5 oa. 0 257 TA 8. ng P4 253 ore 85. 0 
ea dls de 3 3 Lo | :JB (3 al ai Chad an) 
» 5 Pa Se eng aa 7 F3 "dam 


. . 


. 
3 
P0. 2. G1 0 - 


“na Ne na Dan ata WAR ara 8. 
BIUS 35 NU 35m Naa emng Il lab IU 2 )Lomy Iga 


459 Sanadnya dha'if, karena Ashim bin Ubaidillah itu dha'if. Lihat hadits nomor 
128, 216, 343. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah pengulangan dari hadits nomor 145. 
Namun di sana disebutkan “su'u al amal” (perbuatan buruk) bukan ardzal al 
umur. 

Ucapan Ahmad Fitnah ash-shadr sampai akhir, waki” menafsirkan bahwa yang 
dimaksud adalah seseorang meninggal dunia karena suatu fitnah/cobaan dimana 
dia tidak sempat bertaubat darinya. Kendati demikian, nampaknya Imam 
Ahmad merasa ragu akan redaksi yang dikatakan oleh Waki kepadanya. Oleh 
karena itulah imam Ahmad mengatakan, “Waki' menyebutkan fitnah.” 


460 


Musnad Imam Ahmad — 


Aa Oa Telan Be AE Tatan OAT Kana Bes? 0. 
LAST Of SW LAIN DA OS TAB NU Fla Na SA) 
PE Na ni 


- ... PJ Aa APN - z 5 
Ona dng HE AS Ia Ai HUI 5 JP naa 


en dan Mba Una EN ena Bar anna veda Ba 
2009 1JB FADE Gl JG 3 18 Kan 3 NI SI AJB 2G 


NA Ky Hb OT Olly bh 1JE KN) AJE 
ig Ba SA Na an Sa SA ai 

Jan Ia Kanal siga Hana Ia ip LAS 1nd Jadid 1JG ARI jab 
de Ko 3 Ip Ip Bah PS A6 alih la Jo dn 
“353 

389. Waki' menceritakan kepada kami, Umar bin Walid Asy- 
Syanni menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, dia 
berkata, “Umar RA sedang duduk di tempat duduk yang pernah diduduki 
oleh Rasulullah SAW dimana satu jenazah kemudian melewatinya.” Abu 
Buraidah berkata, “Mereka kemudian lewat dengan membawa jenazah 
dan mereka menyanjungnya dengan kebaikan, lalu Umar berkata, 
“Wajib.” Mereka kemudian lewat dengan membawa jenazah dan mereka 
menyanjungnya dengan kebaikan, lalu Umar berkata, “Wajib.” Mereka 
kemudian lewat lagi dengan membawa jenazah dan mereka mengatakan 
kebaikan, lalu Umar berkata, “Wajib.” Mereka kemudian lewat dengan 
membawa jenazah dan mereka berkata, “Ini adalah manusia yang paling 
pendusta. Umar kemudian berkata, “Sesungguhnya manusia yang paling 
pendusta adalah manusia yang paling pendusta kepada Allah di antara 
mereka, lalu orang yang berada setelah mereka adalah orang yang 


, ” 


berdusta kepada ruhnya di dalam jasadnya”. 


Abu Buraidah berkata, “Mereka berkata, “Apa pendapatmu apabila 
ada empat orang yang memberi kesaksian?' Umar menjawab, “Wajib.” 
Mereka berkata, “Tiga?' Umar menjawab, “Wajib. Mereka berkata, 
“Dua?' Umar menjawab, “Wajib, dan mengatakan satu orang adalah lebih 
aku sukai daripada unta yang merah (harta bangsa Arab yang paling 
berharga)'.” 


Abu Buraidah berkata, “Dikatakan kepada Umar, “Apakah sesuatu 
yang engkau katakan ini menurut pendapatmu atau merupakan sesuatu 


— Musnad Imam Ahmad 


yang pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW?” Umar menjawab, 
“Tidak, melainkan aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW'.””! 


Tan 0 lo... #.. Pe Pa ..90 5 e- Pan 
REM) 01 US US dah LP Oli WAS oa JI KS Kab — YA. 

Kara 21... ea PN Maae4 .. 5 Ea s3 - A - . .. Bai TS bs 
Kaali Alai JG Cai US Nah OA Cb) pb Ali :JU 
Tan 2... 2... ... ..... co. bi sa CEO AU 2 B3 "nk Pi 
bls FE USG SN HI pad US GAN Ip SA LI AS 


Ka 3 Kama DN Ia ta IS Ja ME) Si ae 18, Ryan 
B Janda AN UE AP de Ala Uu la ah aan 
depan ps ab aga da ta ya Pd ara 
YP JB Gus H3 EA) 03 AI SAN Pb 


- 
0... 


... 5 ARA OA ho ELI or. EH oi 28 3 0 
On) Ol oa Ja tab SP IU BII Oh al Oa 


46! Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi'). Sebab Abdullah bin Buraidah 
lahir pada tahun 15 H dan wafat tahun 115 H, sehingga tidak pernah bertemu 
dengan Umar RA. Walau begitu, asal hadits itu adalah shahih. Hadits tersebut 
diriwayatkan oleh Daud bin Abu Al Furat dari Abdullah bin Buraidah, dari 
Abul Aswad Ad-Daili, dari Umar. Hal itu telah dikemukakan pada hadits nomor 
139, 204, dan 318. Nampaknya kesalahan dalam riwayat ini bersumber dari 
Umar bin Walid Asy-Syanni, padahal dia itu tsigah. Dia dinilai tsigah oleh 
Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Namun Yahya Al Oathan 
melemahkannya (layyanahu). Sedangkan Ibnu al-Madini berkata, “Aku pernah 
mendengar Yahya bin Sa'id menyebut Umar bin Walid, kemudian dia memberi 
isyarat dengan menggerakan tangannya, seolah dia tidak menganggapnya kuat. 
Ali berkata, “Aku kemudian meminta dia mengulanginya dan berkata, Jika 
engkau menggerakkan tanganmu, maka sesungguhnya engkau telah 
menghancurkannya.” Yahya menjawab, “Aku tidak berpegang kepadanya, tapi 
dia itu Ja ba'sa bih (tidak mempunyai cacat)”.” 

Asy-Syanni —dengan fathah huruf syin (yang bertitik) dan kasrah huruf nuun 
yang bertasydid adalah nisbat kepada Syann, yaitu keturunan dari Abdul Oais. 
Dalam g tertulis redaksi hadits ini: “Mereka berkata, “atau tiga? Umar berkata, 
“Juga tiga.” Dia berkata, “Wajib.” Kata “Dia berkata” yang terakhir tidak 

. mengandung pengertian apapun dalam alur cerita hadits ini, dan penambahan 
kata itu merupakan sebuah kesalahan. Kata itu tidak disebutkan dalam & 
sehinggga kami pun membuangnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


of Uki 3 JB NY JB Ar 3535 Ja 1JB ABU AL HS 

La : Mn Pn Sari Base me mak Pa Se Lang 
JK MU OK WN TAS JK G3 
Pi ap p - - 0... ?.. an. - Dag TN Me 
Il Iko Tah aa Ii tp Pa H3 3 Ka Jt Pp AI 


- Ing 33 » P 
sr V3 SN "Iya eta ala 
390. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dia 
berkata, “Umar RA mendapat berita bahwa ketika membangun istana, 
Sa'd berkata, “Redamlah suara itu!' Umar kemudian mengirim 
Muhammad bin Maslamah kepada Sa'd. Ketika Muhammad bin 
Maslamah sampai, dia mengeluarkan tangannya, menyalakan api dan 
membeli kayu bakar dengan dirham. Lalu dikatakan kepada Sa'd bahwa 
ada seorang lelaki yang melakukan ini dan ini. Sa'd kemudian berkata, 
“Itu adalah Muhammad bin Maslamah. Sa'd kemudian menemui 
Muhammad bin Maslamah dan dia bersumpah dengan nama Allah bahwa 
dia tidak pernah mengatakan perkataan itu (redamlah suara itu). 
Muhammad bin Maslamah berkata, “Kami akan melaksanakan —darimu- 
apa yang engkau katakan, tapi kami akan melaksanakan apa yang telah 
diperintahkan kepada kami.” Muhammad bin Maslamah membakar pintu 
itu, kemudian Sa'd datang menghadangkan untuk membekalinya, namun 
Muhammad bin Maslamah menolak. Dia kemudian pergi dan menghadap 
Umar RA. Dia berangkat pagi-pagi untuk menemui Umar, dan 
menempuh perjalanan pulang-perginya dalam sembilan belas (hari). 
Umar berkata, “Seandainya tidak karena berbaik sangka padamu, niscaya 
kami telah berpendapat bahwa engkau tidak akan melaksanakan (tugas) 
dari kami.” Muhammad bin Maslamah menjawab, “Benar, dia (Sa'd) 
menyampaikan salam untukmu dan meminta maaf, serta bersumpah 
dengan nama Allah bahwa dia tidak mengatakan perkataan itu.' Umar 
bertanya, “Apakah dia membekalkan sesuatu kepadamu?” Muhammad 
bin Maslamah menjawab, “Tidak.” Umar bertanya, “Apa yang 
menghalangimu untuk membawa bekal padaku?" Muhammad bin 
Maslamah menjawab, “Sesungguhnya aku tidak suka memeritahmu, 
sehingga dingin akan menjadi milikmu dan panas akan menjadi milikku, 
sementara di sekitarku ada penduduk Madinah yang mati kelaparan. 


— Musnad Imam Ahmad 


Padahal sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


“ Janganlah seseorang menjadi kenyang tanpa tetangganya '. 2 


“2 Sanadnya dha'if karena terputus. 
Abayah bin Rafi? adalah Abayah bin Rifa'ah bin Rafi” bin Khudaij Al Anshari 
Az-Zargi. Dia itu tsigah,, namun dia seorang Nabi'in yunior. Dia meriwayatkan 
dari kakeknya yaitu Rafi”, Ibnu Umar, Husain bin Ali bin Abu Thalib. Kisah ini 
bisa ditemukan secara terperinci dalam Tarikh Thabari (3: 192-193), Tarikh 
Ibnu Katsir (T: 74-75), Tarikh Ibnu Al Atsir (2: 222-224). 
Istana di sini adalah bangunan pertama yang didirikan di Kufah. Istana itu 
dibangun oleh Sa'd bin Abu Wagash pada tahun 17 yang letakna di Mihrab 
masjid. Istana itu diperuntukan bagi para pemimpin dan juga Baitul Mal. Oleh 
karena itulah Sa'd mengunci pintunya dan berkata, “Diamkanlh suara-suara 
itu.” Oleh karena ucapan itulah Umar mengirim Muhammad bin Maslamah 
untuk membakar pintu itu. Dengan tindakan tersebut Umar bermaksud supaya 
tidak ada pintu atau penghalang antara penguasa dengan rakyatnya. Oleh karena 
itulah Umar mengirim surat kepada Sa'd seperti dijelaskan dalam riwayat 
Thabari: “Janganlah engkau membuat pintu di istana yang akan menghalangi 
orang-orang untuk memasukinya, dan (akibatnya) engkau akan menghilangkan 
hak-hak mereka.” 
Sufyan adalah Ats-Tsauri. 
Ayah Sufyan adalah Sa'id bin Masrug Ats-Tsauri Al Kufi. 
Shuwait adalah bentuk tashghir untuk kata shaut. 
At-Tajhir adalah berpagi-pagi pada segala sesuatu dan bersegara, ini adalah 
bahasa Hijaz. 
Yagra 'uka as-salam (dia membaca salam), demikianlah yang termaktub pada c. 
Namun dalam & tertulis: Yugri 'uka as-salaam (Dia membacakan salam). Walau 
begitu, keduanya benar. 
Oaala inni Karahtu (Muhammad bin Maslamah menjawab, “Sesungguhnya aku 
tidak suka.”). Namun dalam & tertulis: “Karahtu (Aku tidak suka)” dengan 
membuang kata “Jnni (sesungguhnya aku).” 


Musnad Imam Ahmad — 


Ka Ii Can 
Hadits tentang Sagifah 


- - - 
28 119 30 3, 9 


Ao - Pa - (3 - 
IN ai Ep HIU ia FUI Gas Up Glen KIS — YAN 


.. PAN TEA 1 .- 0. ee o- ey 03 0 - Gp e 
Ijah yee Lal Ol ajalah Up KS UAN ME oh Ml KSP Ab LN 

, . pa - - pg - . , - 
... JI 


“3, isa du 0 Ti apa aa .... 79 PNP akik 
TK Abe GI JB lh II SP AL RU 


ab AL ti Ubah BE Up PAGI PS 
AU MI II PAI AE JG TEA ang Abd H3 Ta 
ERP GO IE RAN og Ab 3 Tb 
Anu 2 al s5 2) NA 2 Pb Jus NG Eka 3 


TN Latar an 


K5 JB tehgal magmani Ol Ogaky Cell dad 2Vja hjiba 

G2 00 Io. - NI Mana adan - TI Pa Tera .. 
Saad rs eng (3 op Ja Y “ena jl ma beda KI 
AA 5 P 23 Ta 3 0. Te, 10 Ri 01-01” Lor 
ala oi & Lana ha andoma & O pala ad an) (Beta 
0 Ka . Pa Ten T- - dee Ge an BA ni. ani ud 3 Pan Na PA 
ear Ugnalya JS Layanan Y) Lag SB LS Lp no Ula Ji ol 
0 0, & s 3. Pn Pad .a - ro ON Pa Pa Ig apa 25 Par Be 
(ly 2 un saku yaa tadly 5 png 15 lep Aya (i aa 
ay. 303 ig - La gn yan Ba 0 Petada 2 3 Per - 23 23 APA 
3 JW (gn ya Up yana Lilin Oya San Cb Oo Jaa 
ap SP Ia uu Sue Te ena Tar 30 AN 
Ba Ja 8 Nas) la Ii bule Lt Liya! — tas Ai 
Sa, dek Ran tan 2 Sa Pee NE Abe #£ 
Clanb AAN F3 OS) tim G3 UAP 3 Had Can Uas ca jl 


s P3 Tete TNNG Diki Seet ae 2 SER Ba Pi ah marine 
SI iba Y IE KEY IS Uh HMS SA GAP SL GAN 


o 
o- 8. - PJ 20 1e 201p 


IE ES Da balon an Uegkaa 3 AN PI 3 


— Musnad Imam Ahmad 


ia de tak Bal : H5 SI UB ab AN yo) pe db ol 
JUS BS Ai Hi Ia IG SIG di IA de BB UK Ad 
AS Ea pb ah KAN YA IAI cas 
wa Ul gg SA tp WA Ie SE oh Kh 
dea as Aan og Ha Je Ap 
Me na Aa ian man 
Nee G By je Di Te 

Ia ai ae Ii Ea 05 Da be Ip, SL Ag 
aa ma ah Jaan (Lal 
J3 PA MS GH Im VJ IK Ki 26 adl Jb 
y JA PA el IE Lp sya! Ten 

S VIS op San 12 EN ds Sg Yara 
PA aa 3 PPA: 
Ai X5 AS, PRA Hj LSP GNI Ala IA SI mas GIA US 
SA ga Pn Jb ai Ma A5 
: af Pa OI SB ABU 
ap Vi cali LS Peri 


3? ef ag S5 Ig KI 
2 E "hi 3) abi Ia Daya 


La 0S “15 yi Pra KT #2 


0. 2 Us 
Shang 


33 aj Us 2 
e -... 4 - - 2 o- 5 2... Ber 
PENA OA AAA 


& . 


Sa 2 


br 
Na 
2 
Tt. 
MN 
Pn 
aa 
T 
a 
3 


Musnad Imam Ahmad — 


Klg Gaet BA Diah "3 ant “Kay era — and, bata 
dab Kd “al Ali yan KA IUP 


o.8a, 


Gr Ole SE WA ea HALL OA Ga BA 
by snjas C. BA aka Taka Y Or 2 YUL aa Rao ea 


Naa bngalanenai seal aia 
Oia 53 lis uas ea 3 Lah 3 3, KA del 


las P3 Wae Ul pon AG SS el Ga 1 . 
2 Ja SAS Ag El de MATA ja PN ES 


0... und ea 


213 3 35, clan Ih Gale jaka DalA Lan CENA 
aj 5 Ma na aan Ubi Uk of Dag (SA 


Pen 


ab Wi ol sg ai di 15 Ad SS Ii oi 
HA ae Sid Ajak Ka gt SS 53 22 Si DX 
35, kai of 2 Ba de HA 3 KU Jas Ba 


$ LI6 v S3 3 daan ag Li Bp ja ia 
Ao. 55 


Ab 3 ya BS da UB AI Sya ep 


ae KA ba YAN CA 
en sa kun 2 2 eng Ha Aang “oa 


P4 
7 29, Ye 


Pie ba AAA AA PAI 


0 Pj 
£ Jo. 


Wi: Kai Ia JS IE ora Un gadi EA RA oh 


Da 


— Musnad Imam Ahmad 


Ga Lay. .. Foto Es 3 Ss... Pan p 33 sp Pad aa 
Yap yaa L 2 3 5 ta — jadi tebasa ISI Lado kr 
3 


2 LN gn BB ba Ma DU Kato hee Ga Tg PENA Sa ak 
SS JB SL Menit, USS lih LL MI La 


. . . . P3 . 3. P3 
Aug AG oh be SG UU Bip Jang la (OI 
..3.0 Panen io Ie. 3 @ 5 Te Pend Io 6 Jane s3? aa | 33 
Hedi HE JUS G3 Gp RL IE Uh) ANN SP OA 

“ 2... 2... (Ea 2. 
Wadi, UPS AI Long TAS JUh dika NI J3 sela ana AAS 
P3 pa sec A . P3 “ . H1 .03 0 .£ .3 s0 Pe NU mi 0. 
bas CE go) Nb un SPAN Uas Las Ular) 


Ye ka deg ana Fang alang San ab ai 


3. e'. 0 ME Gina Ae “Ba KN Se ena ?-.£ B . 0. 
Bgn ab IP Nail MU Lah SUS Ad OS AS Ol UG 
SA aa JG Sa SE AR AG ali IV, Oa 8 aa 
Sa . 30 o- - PRA Pa 013 6 ba o4 o ten e - o 
(NA Ra pgn Ka Ui oabejl ot BB) P3 9S la gi 
UI SA Oh AI Ip Ban GI Apa LA JB sae Ii SA 
" , : . . SS MEA 8 PO 
EN MEI LAN ale, ISS Uglolar 

391. Ishag bin Isa Ath-Thaba' menceritakan kepada kami, Malik 
bin Anas menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan 
kepadaku dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa 
Ibnu Abbas mengabarkan kepadaya: bahwa Abdurrahman bin Auf 


kembali ke kendaraannya. 


Ibnu Abbas berkata, “Aku akan bertamu kepada Abdurrahman bin 
Auf, dan dia menemukanku saat aku menunggunya. Peristiwa itu terjadi 
di Mina pada haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar bin Khaththab. 
Abdurahman berkata, “Sesungguhnya seorang lelaki mendatangi Umar 
bin Khaththab RA kemudian dia berkata, “Seandainya Umar RA telah 
meninggal dunia, maka aku akan membai'at si fulan.” Umar menjawab, 
“Aku masih hidup di (tengah) orang-orang, maka aku memperingatkan 
mereka yang ingin merampas kepemimpinan orang-orang.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdurrahman bin Auf berkata, “Aku (Abdurrahman) berkata, 
“Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan (itu), karena sesungguhnya 
musim (haji) ini telah mengumpulkan kalangan bawah dan kaum bodoh 
mereka, dan sesungguhnya merekalah yang memenuhi majlismu. Jika 
engkau berdiri di tengah-tengah manusia, aku kuatir engkau akan 
mengatakan suatu perkataan yang karenanya mereka akan lupa, sehingga 
mereka tidak dapat memahami perkatan itu dan tidak pula 
menempatkannya pada tempatnya. Akan tetapi (tangguhkanlah apa yang 
hendak dikatakan itu) hingga engkau tiba di Madinah. Sesungguhnya 
Madinah adalah tempat hirjah dan Sunnah, dan engkau dapat 
menyelesaikan (masalah ini) dengan kaum cendikia dan orang-orang 
terhormat mereka, sehingga engkau dapat mengatakan apa yang akan 
engkau katakan dengan tenang, kemudian mereka pun akan dapat 
memahami perkataanmu dan menempatkannya pada tempatnya.” Umar 
RA berkata, “Jika aku tiba di Madinah dengan selamat dan baik, niscaya 
aku akan mengatakan perkataan itu kepada orang-orang di tempat 
pertama yang aku pijak.” Ketika Umar RA tiba di Madinah di akhir bulan 
Dzul Hijjah, aku (Abdurrahman bin Auf) segera pergi dalam shikkah al 
a'ma (sangat panas) -Aku (Ishag bin Isa Ath-Thaba”) bertanya kepada 
Malik: apakah itu shikkah al a'ma? Dia menjawab: dia tidak peduli 
kapan dia pergi. Dia tidak kenal panas, dingin dan yang lainnya.- Aku 
(Abdurrahman bin Auf) kemudian menemukan Sa'id bin Zaid di dekat 
sudut kanan mimbar. Dia telah mendahuluiku. Aku kemudian duduk di 
hadapannya, seraya menempelkan lututku pada lututnya. Tidak lama 
kemudian Umar muncul. Ketika aku melihatnya, aku berkata, “Sore (ini) 
di atas mimbar ini akan dikatakan perkataan yang tidak pernah dikatakan 
oleh seorang pun sebelumnya?” 


Abdurrahman bin Auf berkata, “Sa'id bin Zaid mengingakari 
(perkataanku) itu. Dia berkata, “Apa? Engkau mengharap dia 
mengatakan suatu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh 
seorangpun?” Umar kemudian duduk di atas mimbar. Ketika muadzin 
diam, dia berdiri kemudian memuju Allah dengan pujian yang layak 
untuk-Nya. Dia kemudian berkata: 


“Amma ba'du,. Wahai manusia, sesungguhnya aku akan 
mengatakan suatu perkataan yang telah ditakdirkan untukku 
mengatakannya. Aku tidak tahu, boleh jadi itu karena aku berada di 
hadapan ajalku. Barangsiapa yang memahami dan mengerti perkataan itu, 


— Musnad Imam Ahmad 


hendaklah dia menceritakannya ke tempat manapun kendaraannya 
sampai. Barangsiapa yang tidak memahaminya, maka aku tidak 
menghalalkannya untuk berdusta kepadaku. Sesungguhnya Allah — 
Tabaraka wa Ta'ala-- telah mengutus (Nabi) Muhammad untuk 
membawa kebenaran, dan Dia telah menurunkan Al Kitab (Al Our'an) 
kepada beliau. Di antara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat 
(tentang hukuman) rajam. Kita telah membaca dan memahami ayat 
tersebut, dan Rasulullah SAW pernah merajam dan kita juga pernah 
merajam setelahnya. Aku takut jika dalam waktu yang lama manusia 
akan mengatakan, “Sesungguhnya kami tidak menemukan ayat (tentang 
hukuman) rajam,” lalu sebuah kewajiban yang telah Allah turunkan akan 
ditinggalkan. Sesungguhnya rajam adalah hak dalam kitab Allah (Al 
Our'an) bagi siapa saja yang berzina jika dia telah muhshan (pernah 
menikah), baik laki-laki maupun perempuan, apabila ada bukti, hamil, 
atau ada pengakuan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita pernah 
membaca: “Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena hal 
itu dapat membuat kalian kafir.” Ketahuilah bahwa sesungguhnya 
Rasulullah pernah bersabda, Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam 
memujiku, sebagaimana Ibnu Maryam dipuji secara berlebihan. 
Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah oleh 
kalian semua: “Hamba-Nya dan utusan-Nya?” Sesungguhnya telah 
sampai kepadaku bahwa ada seseorang di antara kalian yang mengatakan, 
“Seandainya Umar mati, maka aku akan membai'at si fulan.” Janganlah 
seseorang menjadi tertipu dengan mengatakan, “Sesungguhnya 
pembai'atan Abu Bakar itu terjadi sekonyong-konyong.' Ketahuilah 
bahwa pembai'atan itu memang terjadi demikian. Ketahuilah bahwa 
Allah telah menjaga keburukannya, dan hari ini tidak ada di antara kalian 
orang yang telah lebih dahulu dari kalian, yang keutamaannya tidak dapat 
disaingi oleh seseorang pun, yang seperti Abu Bakar. Ketahuilah bahwa 
di antara berita yang (sampai kepada) kami saat Rasulullah SAW wafat 
adalah bahwa Ali, Zubair, dan orang-orang yang bersama keduanya, 
berselisih di rumah Fatimah binti Rasulullah SAW, (juga) semua kaum 
Anshar berselisih dengan kami di Sagifah Bani Sa'idah. Kaum Muhajirin 
kemudian berkumpul dengan Abu Bakar RA dan aku berkata kepadanya, 
“Wahai Abu Bakar, berangkatlah bersama kami menuju saudara-saudara 
kami, yaitu kaum Anshar.' Kami kemudian pergi hingga dua orang lelaki 
shalih bertemu dengan kami, kemudian keduanya menceritakan kepada 


Musnad Imam Ahmad — 1551) 


kami tentang apa yang orang-orang itu (kaum Anshar) lakukan. Kedua 
orang itu bertanya, “Hendak kemana kalian wahai kaum Muhajirin?” Aku 
menjawab, “Kami hendak pergi ke saudara-saudara kami, yaitu kaum 
Anshar.” Keduanya berkata, “Janganlah kalian mendekati mereka. 
Putuskanlah urusan kalian, wahai kaum Muhajirin.' Aku berkata, “Demi 
Allah, sesungguhnya kami akan mendatangi mereka.” Kami kemudian 
pergi hingga berjumpa dengan mereka di Sagifah Bani Sa'idah. Ternyata 
mereka sedang berkumpul, dan ternyata di tengah-tengah mereka ada 
seorang lelaki yang sedang berselimut. Aku bertanya, “Siapakah orang 
ini? Mereka (kaum Anshar) menjawab, 'Sa'd bin “Ubadah.” Aku 
bertanya, “Kenapa dia?” Mereka menjawab, “Sakit.” Ketika kami telah 
duduk, penceramah mereka (kaum Anshar) berdiri, lalu dia memuji Allah 
dengan sanjungan yang layak untuk-Nya. Penceramah itu berkata, 
“Amma ba'du. Kami adalah ansharullah (penolong Allah) dan batalion 
Islam, dan kalian wahai sekalian kaum Muhajirin, (kalian) adalah 
kelompok dari kami. Sesungguhnya telah datang sekelompok orang dari 
kalian —yang berjalan dengan perlahan- yang akan memotong kami dari 
pangkal kami, dan (juga) akan mengusir kami dari wilayah (kami). 
Ketika penceramah itu diam, aku hendak angkat bicara dan telah 
mempersipkan/memperindah suatu perkataan yang mengagumkan. Aku 
hendak mengatakan perkataan itu di hadapan Abu Bakar, dan 
menghindari kemarahan terhadapnya. (Sebab) dia adalah orang yang 
lebih tahu dan lebih tenang daripada aku. Abu Bakar kemudian berkata, 
“Pelan-pelan!? Aku benci bila harus marah kepadanya, (sebab) dia lebih 
tahu dan lebih tenang daripada aku. Demi Allah, dika dia tidak 
meninggalkan satu kalimatpun yang mengagumkanku dalam perkataan 
yang telah aku siapkan itu kecuali dia mengatakannya secara spontan 
dengan lebih baik, hingga (akhirnya) dia diam. Dia kemudian berkata, 
'Amma ba'du. Apa yang telah kalian sebutkan tentang kebaikan, kalian 
adalah ahlinya. (Namun) bangsa Arab tidak mengenal hal ini kecuali 
untuk penduduk Ouraisy. Mereka adalah bangsa Arab yang paling 
moderat/pertengahan garis keturunan dan tempat tinggal(nya). 
Sesungguhnya aku telah meridhai salah satu dari kedua orang ini untuk 
kalian, mana di antara keduanya yang akan kalian kehendaki.” Abu Bakar 
memegang tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin Al Jarah, sehingga aku 
tidak dapat memaksa dia mengatakan selain itu. Demi Allah, seharusnya 
aku maju kemudian leherku dipenggal. Sebab hal itu tidak dapat 


(552) — MusnadImam Ahmad 


mendekatkan aku kepada dosa, yang lebih aku cintai daripada menjadi 
pemimpin suatu kaum yang di antara mereka adalah Abu Bakar, kecuali 
jika itu merubah diriku saat (aku) mati. Seseorang dari kaum Anshar 
kemudian berkata, “Anaa judzailuhaa al muhakkak (aku adalah kayu unta 
yang berkudis itu agar dia dapat berjalan cepat) wa “udaiguhaa al- 
murajab (pohon kurma yang ditopang oleh pohon atau kayu karena 
dikuatirkan roboh karena sangat tinggi dan banyak buahnya)'.” -Aku 
(Ishag bin Musa ath-Thaba”) berkata kepada Malik, “Apa makna Anaa 
judzailuhaa al muhakkak wa “udaiguhaa al murajab?” Malik menjawab, 
“Seolah dia mengatakan bahwa akulah malapetakanya.” — 


Umar RA berkata, “Percampuran suara dengan bahasa yang tidak 
dapat dipahami menjadi banyak, dan suara-suara pun semakin meninggi, 
hingga aku kuatir terjadi perselisihan. Aku kemudian berkata, “Bukalah 
tanganmu wahai Abu Bakar.' Dia kemudian membuka tangannya, lalu 
aku membai'atnya, kaum Muhajirin membai'atnya, lalu kaum Anshar 
pun membai'atnya. Kami kemudian melompat kepada Sa'd bin Ubadah, 
lalu seseorang dari mereka (kaum Anshar) berkata, “Kalian telah 
membunuh Sa'd.” Aku menjawab, “Allah yang telah membunuh Sa'd.” 
Umar RA berkata, “Demi Allah, kami tidak menemukan hal yang lebih 
kuat/penting daripada membai'at Abu Bakar dalam pertemuan kami. 
Kami kuatir jika orang-orang itu telah terpisah dari kami, sementara 
bai'at belum bada, maka mereka akan membuat sebuah pembai'atan 
setelah kami. Dengan demikian, boleh jadi kami akan mengikuti mereka 
pada sesuatu yang tidak kami ridhai atau berseberangan dengan mereka, 
sehingga akan terjadi kehancuran. Maka barangsiapa yang membai'at 
seorang pemimpin tanpa musyarawah kaum muslimin, sesungguhnya 
bai'atnya tidak sah, dan tidak ada (hak) membai'at bagi orang yang 
membai'atnya, dikhawatirkan keduanya (orang yang membai'at dan 
dibai'at) akan dibunuh.” 


Malik berkata, “Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari Urwah 
bin Zubair: bahwa kedua orang lelaki yang ditemui itu adalah Uwaimir 
bin Sa'idah dan Ma'n bin Adiy. Ibnu Syihab berkata, “Sa'id bin Al 
Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa orang yang mengatkan Anaa 


Musnad Imam Ahmad — 1553) 


judzailuhaa al muhakkak wa “udaiguhaa al murajab adalah Habab bin 
Mundzir 73 


463 Sanadnya shahih. Hadits itu, sebagaimana yang engkau lihat, bersumber dari 
Malik namun dia tidak meriwayatkan seluruhnya dalam Al Muwaththa, 
sebaliknya hanya meriwayatkan bagian tentang rajam saja (3: 41-42). 
Hadits itu juga diriwayatkan oleh Bukhari secara panjang lebar (Shahih Bukhari , 
8: 168-170/Fath Al Bari 12: 128-139) dari jalur Shalih. Sebagian hadits tersebut | 
juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 32) dari jalur Yunus, Abu Daud (4: 251-252) 
dari kalur Hisyaim, Tirmidzi (1: 269) dari jalur Ma'mar, dan Ibnu Majah dari | 
jalur Sufyan bin Uyainah. Mereka semua meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az- 
Zuhri. 
Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh 
Daruguthni di dalam Al Ghara'ib, kemudian dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. 
Ibnu sementara Ishak meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin Abu 
Bakar dari Zuhri (halaman 1013-1016 dalam Siirah Ibnu Hisyam). Peristiwa 
dalam hadits ini terjadi pada tahun 23 H menjelang Umar bin Khaththab 
terbunuh. 
Adapun ucapan imam Ahmad fi 'agibi dzi al hijjah: menurut penetapan dalam 
naskah Al Yuninah dalam Shahih Bukhari, kata agib adalah dengan fathah huruf 
ain dan kasrah huruf fa'a (agiba), juga boleh dengan dhamah huruf ain dan 
sukun huruf faa' (ugb). Namun Al Hafizh lebih mengunggulkan pendapat yang 
pertama (agiba). 
Ajiltu ar-rawwah (Aku segera pergi): dalam g tertulis: al arwaah. Itu salah, 
kami membenarkannya dari & dan shahih Bukhari. 
Shakkah al a'ma: sangat panas. Malik menafsirkan kata itu dalam alur 
pembicaraan ini dengan: “Dia (Abdurrahman bin Auf) tidak peduli kapanpun 
dia pergi... sampai akhir.” Lihat Al Fath (130), Al-Lisan (12: 343 dan 19: 333). 
Maa asaita: huruf siin dalam kata 'asa berharakat fathah, namun huruf siin 
dalam kata asaita boleh dibaca fathah (asaita) dan juga kasrah (asiita). 
Mayoritas pengikut imam Fara' membaca: fahal asaitum —dengan fathah huruf 
siin-, sedang Nafi' membacanya dengan kasrah (fahal asiitum). Al Jauhari 
berkata, “Dikatakan asaitu 'an 'af'ala dzalik (Semoga aku dapat mengerjakan 
itu). Kata asaitu dapat dibaca dengan fathah huruf siin dan kasrah.” 
Tugtha' ilaihi al-A'naagu: Ibnu Tin berkata, “Kata itu artinya misal. Dikatakan 
kepada kuda yang baik, “Tagatha'at a'nag al khail duuna lihagih.”” Sementara 
dalam Al-Lisan disebutkan bahwa maksudnya adalah, orang yang lebih dulu 
daripada kalian, dimana keutamaannya tidak dapat dikejar oleh seseorang, dia 
tidak bisa menjadi seperti Abu Bakar.” 
Muzammil dengan tasydid pada huruf miim yang berharakat fathah: orang yang 
diselimuti. 
Ad-Daafah adalah kaum yang berjalan pelan secara berkelompok. 
Yakhzaluunaa —dengan huruf zay- adalah memotong dan mengasingkan. Dalam 
& tertulis: Yabrazuunai yakni Yantaziuunaa (mereka mencopot kami). 
Sementara dalam Bukhari tertulis: Yakhtazaluunaa. Itu adalah redaksi yang 
terpada pasa syarah &. 


— Musnad Imam Ahmad 


Yakhtadhanuunaa min al amr —dengan huruf ha yang tidak bertitik dan dhad 
yang bertitik: mereka mengusir kami. Dikatakan, Hadhanahu min al-Amr 
wahtadhanahu, yakni mengusirnya dari daerahnya dan memenjarakannya atau 
mengurungnya, seolah dia menempatkannya di sampingnya. 

Zawartu: mempersiapkan dan memperbaiki. Sedangkan at-tazwiir adalah 
memperbaiki sesuatu, dan kalam muzawir adalah orang yang memperbaiki had 
dengan kasrah huruf yaa', yaitu puncak kemarahan. 

Al judzaili adalah bentuk tashghir dari kata Jidzl —dengan kasrah huruf jiim dan 
sukun huruf dzal. Yaitu kayu yang ditancapkan untuk unta yang berkudis agar 
dia dapat berjalan cepat dengan langkah yang pendek. Kata itu adalah tashghir 
ta'zhim. Maksudnya adalah, aku termasuk orang yang meminta kesembuhan 
dengan pendapatnya, sebagaimana unta yang berkudis itu meminta kesembuhan 
dengan berjalan depan kayu ini. Menurut satu pendapat, maksudnya adalah dia 
sangat keras dan tempramen. 

Al-Udzaig adalah bentuk tashghir dari kata “adz -dengan fathah huruf ain dan 
sukun huruf dzal-, yaitu pohon kurma. Kata itu merupakan bentuk tashghir 
ta'zhim juga. 

Al-Murajjab berasal dari kata Tarjib. Maksudnya, pohon kurma yang bagus itu 
ditopang dengan bangungan yang terbuat dari pohon atau kayu, jika dikuatirkan 
ia akan roboh karena sangat tinggi dan banyak buahnya. 

Taghirratan —dengan fathah huruf taa', kasrah huruf ghain, fathah huruf raa' 
yang bertasydid. Itulah redaksi yang terdapat dalam shahih bukhari pada naskah 
al yuninah dengan tanwin. 

Dikatakan dalam An-Nihayah: Itu adalah mashdar dari kata gharartuhu (aku 
menyesatkannya), jika aku melemparkannya dalam kesesatan. Kata itu berasal 
dari kata taghrir seperti kata ta'illah yang berasal dari kata ta'lil. Dalam 
perkaan itu ada mudhaf yang dibuang, yang diperkuat adalah khaufa taghiratan 
'an yugtalaa, yakni kuat keduanya akan dibunuh. 

Sedangkan dalam Al-Lisan dari Al Azhari: Dia (Al-Azhari) berkata, “Seseorang 
tidak dapat membai'at kecuali setelah adanya perundingan dan kesepakatan 
para pemimpin yang berasal dari kalangan orang-orang terhormat. Barangsiapa 
membai'at seseorang tanpa ada kesepatakan dari para pemimpin, maka tak 
seorang pun dari keduanya dapat dijadikan pemimpin, karena kuatir akan 
muslihat dari orang yang diperintah oleh keduanya, agar keduanya atau salah 
satunya tidak dibunuh. Kata taghiratan dinashabkan karena ia adalah maf'ul 
lahu. Jika engkau ingin, ia dapat dijadikan maf'ul min ajlih. Ucapan imam 
Ahmad an yugtalaa, yakni mewaspadai agar keduanya tidak dibunuh atau 
karena tidak ingin keduanya dibunuh.” 

Man bin Adiy: dalam (c) tertulis: Ma'mar. Itu adalah keliru, kami 
membenarkannya dari (&) dan Al Fath. Lihat hadits nomor 18, 42, 133, 156, 
197, 233, 249, 276, 302, 2331, dan 35. 


Musnad Imam Ahmad — (555) 


Aa Mae aa Meta a52. 5, Na Se aa AS aa Aa - 0... Pn 
PRE 2. - Ligue 20, e- Pa IA sa. - - o£ 2... 
CA 0 LP 3 AN AS 3 ba ah UNI JS bu 


P »3 .... - .3 
TS KAN 3 JS PJB) Se 3 

392. Ishag menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan 
kepadaku dari Yahya bin Sa'id bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Maukah kalian aku tunjukan 
kepada rumah kaum Anshar yang paling baik? (Yaitu) bani Najar, lalu 
Bani Abdul Asyhal, lalu Balharits bin Khazraj, lalu Bani Sa'idah.' Beliau 


bersabda, “Pada setiap rumah kaum Anshar itu terdapat kebaikan”. 


- 
A0 Pad 


Ab yi op ab LP MI Ci Ing 3 Bl CiS — yar 
4 f . : 5 A 


) 8 PN PN . , 3 ega TT Ag 55 2 5 

Ve IL Ole el ale il lo dl Ja) Ju "JBS MN "3 
Oa psi | . 9 PN aa Lb. Naaah 
VE BOR Ob 

393. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, 'Pembeli dan penjual itu memiliki khiyar (hak pilih) selama 


keduanya belum berpisah atau jual beli tersebut adalah suatu 


pilihan?.””55 


20 Lae 0 9 


Ab oi Bp Iu ine 5 Blah Bi — rat 
£ ? o-o- PA NN aan A K3 Yy. Ta. o- 4, - - 
KE JS SP Age Ao AI Iya ERA oh 


394. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
memberitahukan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, bahwa 


44 Sanadnya shahih. 
465 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 2145 dan 2645. 


— Musnad Imam Ahmad 


Rasulullah SAW melarang jual-beli habal al haparan (menjual janin unta 
yang diperkirakan sebagai unta betina). ita 


2 
2.3 xs 


AP PM BLU UBI ae Hj lal Gi — Yao 
de Jo drh aa Je pen HS NE 33 


Na Bea SA ME ih Aa DA No ang 


. 


395. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
memberitahukan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, dia 
berkata, “Kami saling menjual-beli makanan pada masa Rasululah SAW, 
kemudian beliau mengutus seorang kepada kami yang akan 
memerintahkan kami untuk memindahkan makanan itu dari tempat 
pembeliannya ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya 
(kembali).”487 


jas aa ka 2g Ip Wa Gi — YAN 
0 - - : SSL aon X, Pa - 
6 ULP L Ing Sea So Ih Jb JBS (2) 
396. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan 
kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang membeli makanan maka dia tidak boleh 
menjualnya hingga dia menerimanya dengan sempurna (baik dalam 

timbangan maupun takarannya) '. 2 


466 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 2145 an 2645. 
467 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 2145 an 2645. 
48 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 2145 an 2645. 


Musnad Imam Ahmad — 


PE Boa MU UE Giaa 5 BL Bis — yAV 

Sp se Eh aa So An KA 3 

Ketin BIS GA Sab Je Tas (AI Up ag GS dl LNG aa 
Ge uga Y, cad dl ga, 


397. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Malik 
memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang memerdekakan 
bagiannya pada seorang budak, dan dia memiliki sesuatu yang mencapai 
harga budak tersebut, maka bagian itu dihargai dengan harga yang adil, 
lalu sekutunya diberikan hak-hak mereka, dan karenanya budak itu 
menjadi merdeka. Jika tidak, sesungguhnya dia telah memerdekakan 
bagian yang dapat ia merdekakan. 


P 
K5 


PE Lemak anna An aan ai ADE NP 
Y 25 1JB ana 1 Loji 13 Oli BAL — YAA 


0 2.13 o 


.. ore 4, na , :. Ao Pan 3 ae IA 0 Pa 20 HP J0. A, 
dng Ale MI lo Al Jay GP II Sel GEN Jero jas Al 
Sa S3) UI 


398. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id, dia 
berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Umar RA, “Seorang lelaki meli'an 


istrinya?” Ibnu Umar menjawab, “Rasulullah SAW memisahkan antara 


keduanya.” Dia kemudian menyebutkan hadits di atas.” 


469 Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 2145 an 2645. 

470 Sanadnya shahih. Ayyub adalah As-Sakhtiyani. 
Sa'id adalah Ibnu Jubair. Nanti akan dijelaskan pada hadits nomor 4477 dan 
4955. Lihat hadits nomor 4693. Kedelapan hadits ini (mulai dari hadits nomor 
392-398), sebagaimana yang engkau lihat, bukan bersumber dari Musnad umar. 
Yang pertama adalah bersumber dari Musnad Anas bin Malik, sedang 
selebihnya bersumber dari Musnad Abdullah bin Umar. 


— Musnad Imam Ahmad 


—— 


se. A 0 3 0 3 


TEA 2) DL pi Dab Lah 
MUSNAD UTSMAN BIN AFFAN RA 


0.8. BD .9.. 8 5. 2 8 


ng BS US El aah YP El — YAA 
SA Pa ana Sd JG Jasa 25 dn X2 Jul Ca 


. 


0. 


3 EA oh Ge LG Ju IE ng 3 Up Bb ia 
an sa Sd Pat af da Su aa yi OA 
UI uji AB ap Oa Cinta K9 Api 3 
KAA Nan na Us yarap Ya aa LAN AI mg Nata 
Ia da dn JA DA daya DE Kh Je 
de JA | Kg sad S3 JPN op Aa JA Se jt 
Si 3 Fa Gp Kia Ha Uh dal IG : Uang PA 
BA GAN oi pena SAS SM de Ii SI NAS Uh 
Hy HM 4 Ih Lap Iin AS de Iga SAS AS Ya Sh 
ag da J atu ya ya JII LS SEGI aa SI 
Ie Dop Ti Wih pa Wa ASI NA PI 1 
Ha da Ba tab ap Mn dl di 
SRS ia SGP LA gia Ha Mangan 

Iin AI 


399. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, “Auf menceritakan kepada kami, Yazid — 
yakni Al Farisi- menceritakan kepada kami. (Abdullah bin Ahmad 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata:) Ayahku, Ahmad bin Hanbal berkata: Muhammad bin Ja'far 
juga menceritakan kepada kami, “Auf menceritakan kepada kami dari 
Yazid, dia berkata: Ibnu Abbas RA berkata kepada kami, “Aku berkata 
kepada Utsman bin Affan, “Apa yang mendorong kalian sengaja 
(menempatkan) surah Al Anfaal —padahal ia termasuk surah A4! Matsani- 
kepada surah Bara'ah (Taubah)- padahal ia termasuk surah Al Mi '“iin-, 
kemudian kalian menggandengkan antara keduanya terdapat (pembatas) 
dan tidak menulis —Ibnu Ja'far berkata: di antara keduanya garis- 
Bismillahirrahmanirrahiim (dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang).' Utsman RA menjawab, “Sesungguhnya 
sebagian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pada masa hidup 
beliau adalah surah-surah yang memiliki bilangan (banyak), dan apabila 
diturunkan kepada beliau suatu ayat, maka beliau memanggil sejumlah 
orang yang akan menulis (surah itu) di sisinya, (kemudian) beliau 
bersabda, “Letakkanlah (ayat) ini dalam surah yang disebutkan padanya 
ini dan ini.” Kemudian ayat-ayat (yang lain) diturunkan kepada beliau, 
dan beliau bersabda, “Letakkanlah ayat-ayat ini dalam surah yang 
disebutkan padanya ini dan ini.' Kemudian diturunkan suatu ayat kepada 
beliau dan beliau bersabda, “Letakanlah ayat ini dalam surah yang 
disebutkan padanya ini dan ini.' Al Anfaal termasuk surah pertama yang 
diturunkan di Madinah, sedangkan Bara'ah termasuk surah terakhir Al 
Our'an, sehingga kisahnya sama dengan kisah surah Al Anfaal. 
Rasulullah kemudian wafat, dan beliau belum menjelaskan kepada kami 
bahwa Bara'ah merupakan bagian dari surah Al Anfaal. Aku menduga 
bahwa surah Bara'ah merupakan bagian dari surah Al Anfaal. Oleh 
karena itulah aku menggandengkan antara keduanya dan tidak menulis di 
antara keduanya garis: bismillahirrahmaanirrahiim (dengan menyebut 
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)'.” 


Abu Ja'far berkata: “Aku (Utsman) kemudian meletakkannya 
dalam tujuh surah yang panjang.””! 


“1 Sanadnya shahih, namun dalam sanad hadits ini ada banyak hal yang perlu 
dipertimbangkan. Menurut saya, hadits ini sangat dha'if, bahkan hadits ini tidak 
memiliki dasar. Sebab dalam semua riwayatnya, sanad hadits ini berotasi pada 
Yazid Al Farisi, sosok yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Lalu “Auf bin Abu 
Jamilah Al A'rabi meriwayatkan hadits ini dari Yazid Al Farisi secara seorang 
diri, hanya saja“ Auf adalah seorang yang tsigah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1: 287-288) dan Tirmidzi (4: 114). 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits yang hasan, namun kami tidak 
mengetahuinya kecuali bersumber dari hadits “Auf, dari Yazid Al Farisi, dari 
Ibnu Abbas.” 

Dalam naskah Tirmidzi cetakan Bulag (2: 182-183) tertulis: “Hadits itu hasan 
shahih.” Perlu diketahui bahwa penambahan kata shahih merupakan suatu 
kekeliruan. Sebab dalam naskah shahih yang disyarahi oleh Al Mubarakfuri, 
kata itu tidak disebutkan. Demikian juga kata itu tidak disebutkan dalam skrip 
Shahih dalam Sunan Tirmidzi, yang telah dikoreksi dan dibenarkan oleh Syaikh 
Abid As-Sanadi, pakar hadits Madinah pada abad yang lalu. 

Itulah yang saya jelaskan pada halaman 13 dalam pengantarku atas syarah 
Sunan Tirmidzi. Lebih dari itu, Al Mundziri dan Suyuthi pun hanya mengutip 
adanya penshahihan dari Tirmidzi. Lihat Syarah Abu Daud dan Ad-Durr Al 
Mantsur (3: 207). 

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dalam A4! Mashahif (31-32) dengan tiga 
sanad. Hakim meriwayatkan hadits ini dalam Al Mustadrak (2: 221 dan 330), 
dan Hakim menshahihkannya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. 
Penshahihan ini kemudian disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra. Mereka semua 
meriwayatkannya dari jalur “Auf dari Yazid Al Farisi. 

Suyuthi juga menisbatkan hadits ini dalam Ad-Durr Al Mantsur kepada Ibnu 
Abi Syaibah, Nasa'i -namun saya tidak menemukan hadits ini dalam Sunan 
Nasa '“i- Ibnu Mundzir, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. 

Yazid Al Farisi di sini adalah orang yang diperselisihkan: apakah dia itu Yazid 
bin Hurmuz ataukah yang lainnya? 

Bukhari berkata dalam Ar-Tarikh Al Kabir (2/367), “Ali berkata kepadaku, 
“Abdurrahman mengatakan bahwa Yazid Al Farisi adalah Ibnu Hurmuz.' Ali 
berkata, “Aku kemudian menyebutkannya (namanya) kepada Yahya, namun 
Yahya tidak mengenalnya.” Ali berkata, “Yazid Al Farisi selalu bersama para 
pemimpin.” 

Dalam At-Tahdzib dinyatakan (11: 369): “Ibnu Abi Hatim berkata, “Mereka 
berselisih apakah dia (Ibnu Hurmuz) adalah Yazid Al Farisi, ataukah yang 
lainnya. Ibnu Mahdi dan Ahmad mengatakan bahwa Yazid al-Farisi adalah Ibnu 
Hurmuz, namun Yahya bin Sa'id Al Gathan membantah bahwa Yazid Al Farisi 
dan Ibnu Hurmuz itu satu orang. Dia mengatakan bahwa dirinya mendengar 
ayahnya mengatakan bahwa Yazid bin Hurmuz bukanlah Yazid al-Farisi, 
melainkan ia adalah orang lain.” 

Bukhari juga menyebut Yazid Al Farisi dalam Adh-Dhu'afa Ash-Shaghir, 
halaman 38, dan dia mengatakan seperti perkataannya yang terdapat dalam At- 
Tarikh Al Kabir. 

Itulah sosok Yazid Al Farisi yang meriwayatkan hadits ini (399) secara seorang 
diri, sampai-sampai dia hampir tidak dapat diketahui, dan menjadi sosok yang 
samar bagi sebagian kalangan seperti Ibnu Mahdi, Ahmad, dan Bukhari: apakah 
dia itu Ibnu Hurmuz ataukah orang lain. 


Musnad Imam Ahmad — 


-Bukhari menyebutkan Yazid Al Farisi dalam Adh-Dhu'afa, sehingga hadits 
yang diriwayatkan darinya secara menyendiri, seperti hadits ini, tidak dapat 
diterima. 

Hadits ini mengandung unsur meragukan dalam mengenali surah-surah Al 
Our'an yang telah ditetapkan oleh hadits-hadits yang mutawatir lagi gath'i, baik 
secara bacaan, pendengaran, maupun penulisan dalam mushaf. 

Hadits ini juga mengandung unsur meragukan atas penetapan basmalah di awal- 
awal surah, seolah Utsman menetapkannya atau menghilangkannya hanya 
berdasarkan pendapat pribadinya. Asumsi seperti itu sangat jauh dari sosok 
seorang Utsman. 

Oleh karena itu, tidak masalah bagi kita jika mengatakan bahwa hadits ini tidak 
memiliki dasar, sesuai dengan kaidah shahih yang tidak diperselisihkan di 
kalangan para imam hadits. 

Suyuthi berkata dalam Tadrib Ar-Rawi (99) pada pembahasan tentang ciri-ciri 
hadits maudhu', “Jika (hadits maudhu”) itu menafikan apa yang ditunjukan oleh 
Al Our'an secara gath'i (pasti), hadits yang mutawatir, atau ijma' yang gath'i.” 
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam Syarh An-Nukhbah, “Di antaranya adalah 
syarat yang diambil dari kondisi orang yang meriwayatkan, seperti 
keberadaannya yang bertentangan dengan nash Al Our'an, Sunnah yang 
mutawatir, atau ijma” yang gath'i.” 

Al Khathib berkata dalam Al Kifayah (432): “Khabar wahid (berita yang hanya 
diriwayatkan oleh satu orang) tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan 
akal sehat, ketetapan Al Our'an yang pasti dan telah ditetapkan, Sunnah yang 
telah diketahui, suatu perbuatan yang telah menempati kedudukan Sunnah, dan 
setiap dalil yang pasti.” 

Ada banyak para imam hadits yang menilai dha 'if seorang perawi hanya karena 
dia meriwayatkan sebuah hadits secara menyendiri dengan riwayat yang 
menyalahi apa yang telah diketahui dalam agama secara pasti (ma 'ulima min 
ad-din bi adh-dharurah) atau menyalahi riwayat yang masyhur. 

Berdasar kepada hal itu, akan lebih utama jika kita memberikan status dha'if 
kepada Yazid al-Farisi ini, karena dia meriwayatkan hadits tersebut seorang diri. 
Lebih dari itu, Bukhari juga telah menyebut Yazid Al Farisi dalam Adh- 
Dhu'afa, sedangkan dari Yahya Al Oathan dikutip bahwa Yazid selalu bersama 
para penguasa. 

Setelah menulis apa yang telah dikemukakan, saya mendapati Ibnu Katsir 
mengutip hadits tersebut dalam At-Tafsir (4: 106-107), juga dalam Fadha'il Al 
Our'an yang dicetak di akhir kitab A4t-Tafsir (halaman 17-18). Saya juga 
mendapati guru kami Al Allamah Muhammad Rasyid Ridha —rahimahullah- 
memberikan komentar atas hadits tersebut di dua tempat. 

Muhammad Rasyid Ridha berkata di tempat yang pertama setelah membahas 
sosok Yazid Al Farisi, “Hadits yang diriwayatkan oleh Yazid secara menyendiri 
tidak sah untuk menjadi bahan pertimbangan menyangkut susunan Al Our'an, 
dimana yang dituntut adalah hadits yang mutawatir.” 


— Musnad Imam Ahmad 


"3 £ ..i t-03 e 3 0 - PN - 118 - — 
Se no da Pa ga Oa Lu. 


Ken ERA Ia Saan Maan Ian ment Tek 
J3 3 SNI Ie eh Ubae US IU oa Oli 


an Sean ae Bia b Kat He “, $ 3. 0 32 8, ba 
SY ag ln lo Ip Ip Ea Ka SAN 


. 


- 


Fs... PP ati #, 8 5, 3 0 — 3 es PRA - 
Kej Sa Adhi plg ALE AI Ko ga Lana 3 ya KA Ll AS 


Sp ian Ip UU AP Jl ISS are Loh 

400. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin 
Urwah, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Humran mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, “Utsman RA berwudhu di Balath, kemudian dia 
berkata, “Sesungguhnya aku akan menceritakan sebuah hadits kepada 
kalian yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Seandainya tidak karena 
sebuah ayat yang ada di dalam kitab Allah, niscaya aku tidak akan 
menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian dia 
masuk dan shalat, maka Allah akan mengampuni dosa (yang ada) di 


antara wudhu itu dan shalat yang lain(nya), hingga dia melaksanakan 
shalat tersebut. ”? 


Muhammad Rasyid Ridha berkata di tempat yang kedua, “Untuk orang seperti 
ini, sepatutnya tidak menjadikan riwayat yang dia riwayatkan secara menyendiri 
sebagai sesuatu yang diperhitungkan dalam susunan Al Guran yang 
mutawatir.” 
Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat kami. Dengan demikian, setelah 
menyimak uraian tersebut maka di sini tidaklah berarti lagi apa yang diberikan 
oleh Tirmidzi tentang pemberian status hasan, penshahihan dari Hakim, atau 
persetujuan dari Adz-Dzahabi. Sebab yang diperhitungkan adalah pentingnya 
argumentasi dan dalil. Segala puji bagi Allah atas taufik-Nya. 

42 Sanadnya shahih. 
Humran bin Aban adalah Ibnu Aban, mantan budak Utsman bin Affan. 
Al Balath —dengan fathah huruf baa- adalah sebuah tempat di Madinah yang 
dilapisi dengan bebatuan. Ia terletak di antara masjid Rasulullah SAW (Nabawi) 
dan pasar Madinah. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
0-2 0 — 1D. 
: 


PB BA UI Ip aa Y 3 Ga — £.A 
Mekar 2 0. .- Har Ai 2 AG 0”. &£ 0. o- 
ARA do IE dah HP AS AI Tab) OLES Ii OI LP ah 
Hy Yo p 3 V9 SE #JB pan 
401. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, Nafi 
menceritakan kepadaku dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, 
dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Orang yang sedang 


berihram tidak boleh menikah (melakukan akad nikah), menikahkan, dan 
melamar.” 


3 Nata Lana JPAK AP PE BAK 
4 Man 15 G - an Ann Pa Aa PEP it aa 
Ga Gang OS IP La KPI 2) OM FP 1 ea 
IR CE IP LIP HB Cabe SI Na, Id Ja 
0 Naa Pa gn 2 Al Cia 0 EN an Joe A yaa Fa 
jaka MAA, Ce JAB Ula 6 JAS SI MARIA HE AS oo) IE 
Peak Ka Ban Tae mena Mati na Tak Sa Nana 
Ji HER Go) JP Jus US PL gb) Oles KASI 
£ P8 Bana Ba TU Pas Pa OT Agu uc 9. & 01 . 0g 7 Koi 
Oya) ami Al "JB Cdi IIS 2 Sara Az DI LA MA 
& - 5 Ba ia ah AI “5 NN 
Hb JB Sesat lag le adl elo Ml 
402. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Harmalah. Dia 
berkata: Aku mendengar Sa'id —yakni Ibnu Al Musayyab- berkata, 
“Utsman RA pergi untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga ketika dia 
berada di tengah perjalanan, seseorang mengatakan kepada Ali RA, 
“Sesungguhnya dilarang mengerjakan umrah ke haji secara tamatu.' Ali 


RA kemudian berkata kepada para sahabatnya, “Jika dia berangkat, maka 
berangkatlah kalian semua.” Ali dan para sahabatnya lalu berniat dan 


48 Sanadnya shahih. 
Nafi” adalah mantan budak Ibnu Umar. 
Nubaih bin Wahb itu tsigah, termasuk kalangan terhormat Bani Abd Ad-Dar. 
Dalam At-Tahdzib dari Ath-Thabagaat tertera: “Nafi' meriwayatkan dari 
Nubaih, dan Nubaih tidaklah lebih tua darinya.” 


— Musnad ImamAhimad 


bertalbiyah untuk umrah, namun Utsman tidak berbicara kepadanya 
dalam hal itu. Ali RA kemudian berkata kepada Utsman, “Bukankah aku 
telah dikabarkan bahwa engkau telah melarang tamatu' umrah?' Utsman 
menjawab, “Benar.” Ali berkata, “Jadi engkau belum mendengar bahwa 
Rasulullah SAW pernah bertamattu”?” Utsman menjawab, “Benar”. 


Pa 


SA DP gaby AE LP Jaa Ge aa Mat, .Y 
Sp daa Io An ai HA yo) MS 


403. Waki' menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari “Amir bin 
Syagig, dari Abu Wa'il, dari Utsman RA, bahwa Rasulullah SAW 
berwudhu tiga kali tiga kali.” 


ON ga AN Ip pad al jp Ih UG Bas — 4.4 


As aa It se Ae Se asuh ta La & — Ola 


“14 Sanadnya hasan. 
Ibnu Harmalah adalah Abdurrahman bin Harmalah bin Amr bin Sannah — 
dengan fathah huruf siin dan tasydid pada huruf nuun- Al Aslami. Dia adalah 
seorang yang fsigah dan jujur, hanya saja ia terkadang keliru. Dia dinilai dha'if 
oleh muridnya yaitu Yahya bin Sa'id Al Oaththan. “Falam tasma' Rasulallah 
(jadi engkau belum pernah mendengar Rasulullah...). Maksudnya adalah, jadi 
engkau belum pernah menyaksikan Rasulullah. Kata tasma' ditempatkan pada 
kata tara (melihat) dan tusyahid (menyaksikan). Namun dalam g tertulis: Falam 
tasma' min Rasulillah (Jadi engkau belum pernah mendengar dari Rasulullah). 
Itu adalah keliru. Kami membenarkannya dari » &|. Lihat hadits nomor 369. 

475 Sanadnya shahih. 
Amir adalah Ibnu Syagig bin Jumrah Al Asadi. Dia itu tsigah, namun dia dinilai 
dha'if oleh Ibnu Ma'in. Tapi Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 
Dia diriwayatkan oleh Syu'bah, sedangkan Syu'bah hanya meriwayatkan dari 
orang-orang yang fsigah. Tirmidzi menilai shahih terhadap haditsnya, hadits 
nomor 31 dalam Sunan At-Tirmidzi, jilid 6, halaman 46 pada syarah kami atas 
kitab tersebut. 
Abu Wa'il adalah Syagig bin Salamah Al Asadi. Dia termasuk tabi'in senior. 
Dia hidup semasa dengan Rasulullah SAW namun tidak pernah bertemu dengan 
beliau. 


Musnad Imam Ahmad — 


Li Iyan KA IKA Lidi J6 Ana Se d3 
12 HJ Eng ak, dis ala 


404. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu An-Nadhr, dari Anas, bahwa Utman RA berwudhu 
di Maga'id sebanyak tiga kali tiga kali, dan di sisinya ada orang-orang 
yang termasuk para sahabat Rasulullah SAW. Utsman lalu berkata, 
“Bukankah seperti ini kalian pernah melihat Rasulullah SAW 
berwudhu?” Mereka menjawab, “Ya.” 76 


3 0 


Oka PPL aa) Se Kena ah — £.0 
Ia gan by pns IG bj th 
Alan Diah aa ta Ai ala alan Je 3s 


405. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dan juga Abdurrahman dari Sufyan, dari Algamah bin 
Martsad, dari Abu Abdurrahman bin Utsman RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, (Diantara) orang yang terbaik di antara 
kalian adalah yang mempelajari Al Our 'an dan mengajarkannya (kepada 
orang lain)”. 


47 Sanadnya shahih. 

Sufyan adalah Ats-Tsauri. 

Abu An-Nadhr adalah Salim bin Abu Umayah mantan budak Umar bin 
Ubaidillah At-Taimi. 

Al Maga'id terletak di pintu makam di Madinah. Menurut satu pendapat, ia 
adalah tempat yang menutupi daerah di sekitarnya. Menurut pendapat yang lain, 
ia adalah warung-warung yang terdapat di rumah Utsman bin Affan. Itu 
bersumber dari Mu'jam Al Buldan. 

Sanadnya shahih. 

Abdurrahman adalah As-Sulami, yaitu Abdullah bin Habib, seorang tabi'in 
yang tsigah. 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari (9: 66-67 dalam Al Fath) dari jalur 
Sufyan sebagaimana yang terdapat di sini dengan redaksi: “Inna “Afdhalakum 
(Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian).” 

Bukhari juga meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Syu'bah, dari Algamah bin 
Martsad, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami dengan 
redaksi, “Khairukum (sebaik-baik orang di antara kalian).” 


— Musnad Imam Ahmad 


47 


o- £ - 9 4 0. IG 


AG gan GP AAA Ga Gi gai KP in to “1 


JB IA Ga) OA Ip Sia ON Gi SAS eat -Jg 
Pp BMA US are Au ln Se Jo Jp 
HE IS MS al 


406. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu' bah 
menceritakan kepada kami dari Jami” bin Syaddad, dia berkata: aku 
mendengar Humran bin Aban menceritakan dari Utsman" RA, dia 
(Utsman) berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan 
kepadanya, maka shalat fardu itu menjadi penghapus dosa-dosa yang 
ada di antara shalat-shalat tersebut.” 


8... - 
nan 


La im MN Ga WE Da Gan db Uta A Pai 
“5 JG Aa ba Pb aa dp Ko Ip 
Kpn 25 BARAT 


Sl 
£ 
- 
gi 


Dalam Al Fath, Al Hafizh memperpanjang pembahasan tentang entri Syu'bah 
bin Sa'd bin Ubaidah bin Algamah dan Abu Abdurrahman, dan dia juga 
berkata, “Para hafizh lebih mengunggulkan riwayat Ats-Tsauri, dan mereka 
menganggap riwayat Syu'bah sebagai tambahan dalam tersambungnya sanad.” 
Al Hafizh kemudian berkata, “Adapun Bukhari, meriwayatkan dengan dua 
jalur, seolah dia lebih mengunggulkan bahwa kedua jalur itu adalah jalur yang 
terpelihara.” Hadits ini nanti akan dikemukakan pada riwayat Syu'bah, yaitu 
hadits nomor 412 dan 413, juga pada hadits nomor 500 dari riwayat Sufyan dan 
Syu'bah secara bersamaan dengan tambahan Sa'd bin Ubaidah pada sanadnya. 
Hadits tersebut dinisbatkan oleh Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir (4111) 
kepada Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun dia ceroboh, karena tidak 
.. menisbatkan hadits tersebut kepada Bukhari. 

48 Sanadnya shahih. 

Humran —dengan dhamah huruf haa" dan sukun huruf miim- bin Aban adalah 
seorang tabi'in tsigah. Dia adalah salah seorang ulama yang terkemuka, 
berkedudukan tinggi, arif, dan mulia. Dalam tertulis: “Imran bin Aban'. Itu 
adalah keliru. Kami membenarkannya dari » &. 


Musnad Imam Ahmad — 


407. Waki' menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, 
dia berkata: Oais berkata: Abu Sahlah menceritakan kepadaku bahwa 
Utsman berkata pada hari pengepungan rumah, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah menjanjikan suatu janji kepadaku, maka aku pun 
bersabar atasnya.” 


Oais berkata, “Mereka (para sahabat) melihat Utsman pada hari 


itu 3479 


Su Tt 33 Ben LL Yasa 28: PNG 
Ki YG 35 X3 Oka Lo JEN Kwa am — £ A 


- pe 3 3 SA - Pak Tab 
HE Pb Da PEP EP Si ME 3 Okita 
: laa » or A i 2 : & Teng 4 ak " : o- A . Pa 2:5 
dB ey NE Ko AP IG XS JB Ab Co) Ole 
ARI AE Juga Ge ya EL Gd AAN eta M0 


49 Sanadnya shahih. 

Abu Sahlah —dengan fathah huruf siin (tidak bertitik) dan sukun huruf haa- 
adalah mantan budak Utsman. Dia adalah seorang tabi'in yang (sigah. Dia tidak 
memiliki hadits dalam kitab yang enam (Kutubus Sittah) selain hadits ini, yang 
terdapat dalam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tirmidzi meriwayatkan hadits ini 
(2/324) dari jalur Waki”, dan dia berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan 
shahih, namun kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Isma'il bin 
Khalid.” 

Sedangkan Ibnu Majah (1/28) meriwayatkan dua hadits dari jalur Waki” juga, 
dari Isma'il bin Oais, yaitu Ibnu Abi Hazim, dari Aisyah. Ibnu Majah 
menyebutkan hadits tersebut, kemudian dia berkata, “Oais berkata: Abu Sahlah 
mantan budak Utsman menceritakan kepadaku bahwa Utsman bin Affan 
berkata pada hari (pengepungan) rumah. Dia kemudian menyebutkan hadits 
tersebut. 

Hakim meriwayatkan dua hadits dalam Al Mustadrak (3/99) dari jalur Yahya Al 
Oaththan, dari Isma'il bin Oais, dari Abu Sahlah, dari Aisyah. Lalu dia 
menjadikan kedua hadits itu sebagai hadits yang satu, yang bersumber dari 
Aisyah, padahal menurut saya itu merupakan kesalahan dari salah seorang 
perawi. Yang benar adalah pemisahan Ibnu Majah. Hal itu diperkuat bahwa 
dalam riwayat Hakim itu sendiri tertulis: Dia berkata, “Ketika hari 
(pengepungan) rumah tiba, kami berkata, “Tidakkah engkau akan berperang?' 
Utsman menjawab, “Tidak, (sebab) sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
menjanjikan sesuatu kepadaku, maka aku bersabar untuknya.” Perlu diketahui 
bahwa orang yang berkata kepada Utsman: “Tidakkah engkau akan berperang” 
adalah Abu Sahlah dan bukan Aisyah. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 Ita ig AS lai WES Ya Ea del Ie 


408. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, juga Abdurrazag berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Hakim, dari Abdurrahman 
bin Abu Umrah, dari Utsman bin Affan RA —Abdurrazag berkata: dari 
Nabi SAW- beliau bersabda, “Barangsiapa yang shalat Isya dan Shubuh 
secara berjama'ah, maka itu seperti menghidupkan malam (melakukan 
shalat semalam suntuk). "— 


Abdurrahman berkata: “Barangsiapa yang shalat Isya secara 
berjama'ah, maka itu seperti menghidupkan setengah malam. 
Barangsiapa yang shalat Shubuh berjama'ah, maka itu layaknya 
menghidupkan malam. Ne 


. . 0 LA OB 0. Jo .1 X0 Pt 
ss... 


AAA 3) DUR yi ME IP AG AS PS 
PAS Yi Un ja oa Jah de So ai 
AS YSS Bd Ta de 1 PN Uli 

409. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Ali bin 
Mubarak menceritakan kepada kami dari Yahya -yakni Ibnu Abi Katsir- 


dari Muhammad bin Ibrahim, dari Utsman bin Affan RA, bahwa Nabi 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang shalat Isya dengan berjama'ah, 


480 Sanadnya shahih. 

Utsman bin Hakim bin Abbad bin Hunaif Al Anshari adalah orang yang tsigah 
Isabt. 

Ucapan Ahmad: Dan Abdurrazag berkata: Sufyan menceritakan kepada kami. 
Kami menetapkan kata itu dari ». Sedangkan dalam & « tertulis: Keduaya 
(Abdurrahman dan Abdurrazag) berkata: Sufyan menceritakan kepada kami. 
Redaksi itu tidak bagus, sebab Abdurrahman bin Mahdi telah berkata 
sebelumnya, “Diceritakan kepada kami bahwa Sufyan.” Dengan demikian, 
penggunaan bentuk tatsniyah dalam menceritakan hadits bersama Abdurrazag 
tidak memiliki arti apapun. 


Musnad Imam Ahmad — (569) 


maka dia seperti orang yang menghidupkan setengah malam. 
Barangsiapa yang shalat Shubuh dengan berjama'ah, maka dia seperti 
orang yang melakukan shalat semalam suntuk.” 


z 2 .- 
aa Be tapa Cab Ha ui deg Cab — «. 


La SAM SA MS II Hen Sea dop en ia 
BA LI KU ya La Dila UC Li Jus Kab de it UI js 
LG Kaka 5 Y 2G an A9 y at Aa SK 
de Ko Ih IG H6 da, Oka IE IU yi 
Cot) Wo UAN OS Ie Badi J3 Ga AI Jai sel 


Pn Pa 


Aisi) 


» 


410. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yunus -—yaitu 
Ibnu Ubaid- menceritakan kepada kami, Atha' bin Farrukh mantan budak 
Oarasyiyin menceritakan kepada kami, bahwa Utsman RA membeli 
sebidang tanah dari seorang lelaki, kemudian Utsman memperlambatnya. 
Lelaki itu kemudian berkata kepadanya, “Apa yang menghalangimu 
untuk menahan hartamu?” Utsman menjawab, “Sesungguhnya engkau 
telah menipuku. Tidak seorang pun dari orang-orang yang aku temui, 
melainkan mereka mencelaku.” Lelaki itu berkata, “Apakah hal itu yang 
menghalangimu?” Utsman menjawab, “Ya.” Lelaki itu berkata, “Pilihlah 
antara tanahmu atau hartamu?” Utsman kemudian berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Allah akan memasukkan ke dalam surga orang yang 


481 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Sebab Muhammad bin Ibrahim 
At-Taimi tidak pernah bertemu dengan Utsman. Dengan demikian, riwayatnya 
dari Utsman adalah mursal. 

Ali bin Mubarak Al Huna'i —dengan dhamah pada huruf haa', kemudian nuun 
yang tidak bertasydid- adalah tsigah. 

Ya'ni Ibnu Abi Katsir (yaitu Ibnu Abi Katsir): dalam « tertulis: “Ya 'ni Ibnu 
Katsir (Yaitu Ibnu Katsir).” Itu adalah keliru. Kami membenarkannya dari » &, 
Lihat hadits nomor 408. 


— Musnad Imam Ahmad 


bersikap mudah saat membeli, menjual, berutang, dan menagih 


utang”. 


3.3 23 AG 


z - 3 
PA gl PE Lia SAS Janti) Ul — £MX 
Ti na Pad 2" Ine Sg Sa kan DER an 
BEAN Con) DE Ae ip olah jha SS JG TA 
P) er PN ah Gn Mega Tt An ae: Ne Bet an 
Mana DS Lala 1G HO UI 3 Ls P3 olus d Jas 


3 0 2... “ & 2... ana 3 3 da & 2... 
Kh Ak SJ TAG Jar) Uly JB dikile GOS pala YA Ju 
2g -.., 5 0 x PN #3, .. ot 4 9, , 3 Ta R3 An A 
BJL Ga pelgal aRB IE plg AP ko dl Ja EP PA 
La “ata 4. 0 Sio " 8. 35 0 Haa 2 NI o & An am 0 
Y opaa CA ariy Sal aah CIA Ip 1 SIS 

Beng OA 6 


411. Isma'il menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid 
menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari 
Algamah: Aku pernah bersama Ibnu Mas'ud di dekat Utsman RA. 
Utsman RA lalu berkata kepadanya, “Apa yang ada padamu untuk kaum 
perempuan.” 


Algamah berkata, “Ketika kaum perempuan disebutkan, Ibnu 
Mas'ud berkata, 'Mendekatlah wahai Algamah'.” 


Algamah berkata, Saat itu aku adalah seorang pemuda.” 


482 Sanadnya shahih. 
“Atha' bin Farrukh adalah orang yang tsigah, dia tidak memiliki hadits lain 
dalam kutub as-sittah (enam kitab hadits termasyhur) selain dari hadits ini. 
Namun Al Hafizh mengutip dalam At-Tahdzib dari Al Ilal karya Ali bin Al 
Madini bahwa “Atha' tidak pernah bertemu dengan Utsman, dan saya pun tidak 
menemukan sesuatu yang dapat memperkuat pernyataan ini. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i (1/234) dan Ibnu Majah (2/12) dari jalur 
Ibnu Aliyah, dari Yunus bin Ubaid, namun Nasa'i dan Ibnu Majah tidak 
menyebutkan kisah yang ada di awal hadits ini. 
Sementara itu dalam g tertulis: “Isma'il menceritakan kepada kami, Ibrahim — 
yaitu Ibnu Aliyah- dan Yunus bin Ibnu Ubaid- menceritakan kepada kami,” 
sebagaimana halnya redaksi itu pun terdapat dalam Nasa'i dan Ibnu Majah. 
Hadits ini akan ditemukan pada hadits nomor 414, 485, dan 508. 


Musnad Imam Ahmad — 


Utsman RA berkata, “Rasulullah SAW pernah mendatangi para 
pemuda kaum Muhajirin, kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa di 
antara kalian yang telah memiliki kekayaan dan kemampuan, maka 
hendaklah dia menikah, (karena) sesungguhnya menikah itu lebih dapat 
menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan, (namun) barangsiapa 
yang tidak, maka sesungguhnya puasa merupakan pencegah (dari 


ketergelinciran) baginya?” 


g Pb aa 9. 8... ... Te. 3. 8. 3 3 
JB ah GAS NE ma Ge) Jian 3 Kaban Wil — LN 
4 
..8 .- 8... .-.3 . .. .. ag... L.- 0. aa , . 
SEN AS GP Sea op Aan PP Lalang Hj Up Kalla Chat 
Pi SO 4 0. $ PI 


3 NX 2? 0. Sec . PN RA 
A1 Aek Ale AI iko AN AI Co) JUS yi Ola 6 ala 
“ 3. 5. E 2 Ai m3 2 Aa hasan » —. -a 
Ea Jaa HI SA JG MA POT UE LA SS Ol JB 
JB Ialah JB na MA Gak GAN BB LAIN as AI 
h3 o- 0 aa s5. - pa e anta 2 aus 3 Pa 
AL ME La Yg BEI Cg) OLES Tya PLB IE yh mala ed sia 
: 2 Tea 3 mo. hap 1  3ng 1 29 . PS - o . - 0 re 
JB aa LS Hi JB NN JBL nh IE La pa BLS, 
daa Leni repo lso he sa Pan AN So PN Ara 
Halsey OMA las ya PP JG) UPN Wp op Kala 
412. Muhammad bin Ja'far, Bahj dan Hajjaj menceritakan kepada 
kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Algamah bin Martsad meriwayatkan dari Sa'd bin Ubaid 
dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian 
adalah orang yang mengajarkan Al Our 'an atau mempelajarinya.” 


Muhammad bin Ja'far dan Hujjaj berkata, Syu'bah berkata, “Abu 
Abdurrahman tidak mendengar dari Utsman RA dan tidak juga dari 
Abdullah, akan tetapi dia mendengar dari Ali RA.” (Abdullah bin Ahmad 
berkata:) Ayahku berkata: Bahz berkata dari Syu'bah, Algamah berkata, 


483 Sanadnya shahih. Abu Ma'syar adalah Ziyad bin Kulaib At-Tamimi Al 
Hanzhali. Dia adalah seorang yang tsigah muttagin. 
Ibrahim adalah Ibnu Zaid An-Nakha'i. 
Algamah adalah Ibnu Oais An-Nakha'i. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dia mengajarkan kepadaku, dan dia berkata: “Sebaik-baik diantara 
kalian adalah orang yang mempelajari Al Our'an dan 
mengajarkannya. 


- 
Pn 9 e 


2... . 3.9 3 - 3 . 
Hd JEG ita Op AAAle Ge aah GAS Ous GS — HT 
32 SE man re... 
dls p, OLI las uya 


484 Sanadnya shahih. Penjelasan mengenai hadits ini telah dikemukakan pada 
hadits nomor 405, tapi dalam hadits ini ada perkataan Syu'bah bahwa Abu 
Abdurrahman tidak mendengar dari Utsman dan tidak juga Abdullah, yakni 
Ibnu Mas'ud. Namun hal itu tidak disetujui oleh Bukhari. Dia berkata dalam A41- 
Tarikh Ash-Shaghir (98): “Hafsh bin Umar menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abdurrahman: “Aku 
puasa delapan puluh Ramadhan.” Dia mendengar Ali, Utsman, dan Ibnu 
Mas'ud. Abu Husain berkata dari Abu Abdurrahman: “Umar berkata kepada 
kami?.” 

Al Hafizh mengutip dalam At-Tahdzib perkataan seperti itu dari Tarikh Al Kabir 
karya Al Bukhari juga. Ini menunjukan bahwa menurut Bukhari, Abdurrahman 
itu mendengar dari Umar. Jika itu yang terjadi, apalagi dengan mendengar dari 
Utsman, terlebih lagi dengan perkataannya: “Aku puasa selama delapan puluh 
Ramadhan.” Menurut pendapat yang lebih kuat, dia meninggal dunia pada tahun 
85 dalam usia sembilan puluh tahun. Dengan demikian, dia adalah seorang 
kakek tua pada masa kekhalifahan Utsman, bahkan pada masa kekhalifahan 
Umar, sebab dia lahir sebelum hijrah. Oleh karena itu, seharusnya Al Hafizh 
menyebutkannya di dalam Al Ishabah pada kelompok tabi'in muhadramin 
sesuai dengan syaratnya, akan tetapi dia tidak melakukan itu. 

Dalam Shahih Bukhari pada riwayat Syu'bah ada penambahan redaksi: “Dia 
berkata: Abu Abdurrahman membacakan tentang kepemimpinan Utsman 
sampai Al Hajjaj. Dia berkata: itulah yang mendudukanku di tempat dudukku 
ini.” 

Al Hafizh berkata dalam A4! Fath, “Jarak antara awal masa kekhalifahan Utsman 
dan akhir kepemimpinan Al Hajjaj adalah tujuh puluh dua tahun kurang tiga 
bulan, sedangkan jarak antara akhir kekhalifahan Utsman hingga awal 
kepemimpinan Al Hajjaj di Irak adalah tiga puluh delapan tahun. Saya belum 
pernah mencermati secara pasti tentang awal dan akhir bacaan Abu 
Abdurrahman. Allah-lah yang mengetahui akan jarak itu, dan orang yang telah 
aku sebutkan bahwa dia menyebutkan jarak minimal dan maksimal itu.” 

Al Hafizh membahas secara panjang lebar tentang diunggulkannya pendengaran 
Abdurrahman dari Utsman dalam Al Fath (9/66-68), dan merupakan pendapat 
yang benar, yang lebih diunggulkan oleh Bukhari sesuai dengan sikapnya yang 
meriwayatkan hadits Abdurrahman dalam shahih-nya. 


Musnad Imam Ahmad — 


413. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Algamah bin Martsad mengabarkan kepadaku, dan dia 
mengatakan dalam hadits itu: “Adalah orang yang mempelajari Al 
Our 'an atau mengajarkannya. 


- kar PA 3 - 


pa Up ab Gin NG pb) 


- - 
0. 3035. 3 8 - 


op aman WAH — £Nt 


Ira . 3 . 


Aa Oa On bana naa aa TA - o 
EN ga) OLS gp Ulin P Slam Dor) Sean JM 3 


485 Sanadnya shahih. Pembahasan atas hadits ini telah dikemukakan pada hadits 
nomor 405, tapi dalam hadits ini ada perkataan Syu'bah bahwa Abu 
Abdurrahman tidak mendengar dari Utsman dan tidak juga Abdullah, yakni 
Ibnu Mas'ud. Namun hal itu tidak disetujui oleh Bukhari. Dia berkata dalam At- 
Tarikh Ash-Shaghir (98): “Hafsh bin Umar menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Atha, dari Abdurrahman: “Aku 
puasa delapan puluh Ramadhan.” Dia mendengar Ali, Utsman, dan Ibnu 
Mas'ud. Abu Husain berkata dari Abu Abdurrahman: “Umar berkata kepada 
kami”.” 

Al Hafizh mengutip dalam At-Tahdzib perkataan seperti itu dari Tarikh Al Kabir 
karya Al Bukhari juga. Ini menunjukan bahwa menurut Bukhari, Abdurrahman 
itu mendengar dari Umar. Jika itu yang terjadi, apalagi dengan mendengar dari 
Utsman, terlebih lagi dengan perkataannya: “Aku puasa selama delapan puluh 
Ramadhan.” Menurut pendapat yang lebih kuat, dia meninggal dunia pada tahun 
85 H. dalam usia 90 tahun. Dengan demikian, dia adalah seorang kakek tua 
pada masa kekhalifahan Utsman, bahkan pada masa kekhalifahan Umar, sebab 
dia lahir sebelum hijrah. Oleh karena itu, seharusnya Al Hafizh 
menyebutkannya di dalam Al Ishabah pada kelompok tabi'in muhadramin 
sesuai dengan syaratnya, akan tetapi dia tidak melakukan itu. 

Dalam Shahih Bukhari pada riwayat Syu'bah ada penambahan redaksi: “Dia 
berkata: Abu Abdurrahman membacakan tentang kepemimpinan Utsman 
sampai Al Hajjaj. Dia berkata: itulah yang mendudukanku di tempat dudukku 
ini.” 

Al Hafizh berkata dalam Al Fath, “Jarak antara awal masa kekhalifahan Utsman 
dan akhir kepemimpinan Al Hajjaj adalah tujuh puluh dua tahun kurang tiga 
bulan, sedangkan jarak antara akhir kekhalifahan Utsman hingga awal 
kepemimpinan Al Hajjaj di Irak adalah tiga puluh delapan tahun. Aku belum 
pernah mencermati secara pasti tentang awal bacaan Abu Abdurrahman dan 
akhirnya. Allah-lah yang mengetahui akan jarak itu, dan juga orang yang telah 
aku sebutkan bahwa dia menyebutkan jarak minimal dan maksimal itu.” 

Al Hafizh membahas secara panjang lebar tentang diunggulkannya pendengaran 
Abdurrahman dari Utsman dalam kitab Al! Fath (9/66-68), dan merupakan 
pendapat yang benar, yang lebih diungguikan oleh Bukhari sesuai dengan 
sikapnya yang meriwayatkan hadits Abdurrahman dalam shahih-nya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Kou WA, Wi Jaa SSB A3 de Ao Pa 
KI JAN Cah, 


414. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar, dia berkata, 
“Aku mendengar seseorang meriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Seseorang yang bersikap mudah saat 
menjual, membeli, berutang dan menagih utang, maka ia masuk surga.” 


Gi AA BB Ian Un jan YUSA Eia — the 
Aan Ti AN Gg aj WR OA j OGS Ip Ka 


- 
00... n 3-0 - 0... Es. 


weg Aye KY 2 bela aah 3 Lana maut Lo ya 
CSS Us gak Ya KY JUS Bon 5 La jo up 


- 
3. 


dn dn Jo Gap 1 B Kanji 2G (min ya Las 


-P: 
Pa Mn, - 


Na en an 
AI Oh JUS SAN IU USA KJ Sa Ae gai 


2 ne 


S6 day Lgi alas ys ee RELA eng Ts 2 yoy (s3 5) 
ca ab Er us Eta up Ten 3g calis OS H3 Ie 
is 0S 


415. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Muslim bin Yasar, dari 
Humran bin Aban, dari Utsman bin Affan, bahwa dia meminta air 
kemudian berwudhu, berkumur, dan menghirup air ke hidung. Lalu dia 
membasuh mukanya tiga kali, kedua sikunya tiga kali tiga kali, mengusap 
kepalanya dan punggung telapak kakinya, kemudian tertawa. Dia 
kemudian berkata kepada para sahabat, “Tidakkah kalian menanyakanku 
apa yang membuatku tertawa?” Mereka menjawab. “Apa yang 
membuatmu tertawa, wahai Amirul Mukminin?” Utsman menjawab, 


Musnad Imam Ahmad — 


“Aku pernah melihat Rasulullah SAW meminta air wudhu di dekat 
daerah ini, kemudian berwudhu seperti aku (tadi) berwudhu, lalu beliau 
tertawa dan bersabda, “Tidakkah kalian menanyakanku apa yang 
membuatku tertawa?” Para sahabat pun berkata, “Apa yang membuatmu 
tertawa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Apabila seorang hamba 
meminta air wudhu kemudian dia membasuh wajahnya, maka Allah akan 
menghapus setiap kesalahan (dosa) yang dilakukan (disebabkan) oleh 
wajahnya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka demikian 
juga. Jika dia membasuh kepalanya, maka demikian juga. Apabila dia 
menyucikan kedua telapak kakinya, maka demikian juga '. kat 


Pegang AB AN 


1 SA we an La Ga 3 aa 3 xi 3 5 
IE ab sp Sh ya la Lah aa Ba 
-JU cal WE 3g SW PI AI Se Ae ca 

AG Ma ud (SEP I ag KE CE Up 
saga JB Ae S s2 Ke anal wd S Us . JG — 
J3 Ka Sa Vo SIK GL cat SIB Ab 


If ea abg den Ko AN Ip Op IG Kel de SA lo 


486 Sanadnya shahih. 

Muslim bin Yasar Al Maki Al Fagih itu tsigah, mulia, abid, dan wara'. Hadits 
itu disebutkan oleh Al Mundziri dalam kitab At Targhib (1/94-95) dan dia 
berkata, “Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang jayyid, dan 
Abu Ya'la. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Al Bazar dengan sanad yang 
shahih.” 

Hadits tersebut terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1/224) dan dia berkata, 
“Hadits itu terdapat dalam Ash-Shahih secara ringkas. Hadits itu juga 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Orang-orangnya tsigah.” Lihat hadits 
nomor 404 dan 406. 


— Musnad Imam Ahmad 


EN 


dadar Alan 2JB deal serai TJ AI ata, aral IG 
-3 - 

416. Bahz menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'gub 
menceritakan kepada kami dari Hasan bin Sa'd mantan budak Hasan bin 
Ali, dari Rabah, dia berkata, “Kelurgaku mengawinkanku dengan seorang 
budak perempuan mereka dari bangsa Romawi. Aku kemudian 
menggaulinya, dan dia melahirkan untukku seorang anak yang berkulit 
hitam seperti aku. Aku kemudian menamakan anak itu Abdullah. Aku 
kemudian menggaulinya, dan dia melahirkan untukku seorang anak yang 
berkulit hitam seperti aku. Aku kemudian menamakannya Ubaidillah. 
Seorang anak dari keluargaku yang berketurunan Romawi, yang disebut 
Yuhannas, kemudian menyerang istriku, dan dia berkata kepadanya 
dengan ucapannya yang tidak dipahami orang banyak.” Rabah berkata, 
“Dia kemudian melahirkan seorang anak seperti cicak (maksudnya bule). 
Aku kemudian berkata kepadanya, “Apa ini? Dia menjawab, “Dia adalah 


, ” 


(anak) Yohannas'. 


Rabah berkata, “Kami kemudian mengadukan hal itu kepada 
Amirul Mukminin Utsman RA -Mahdi berkata: Aku menduga 
Muhammad bin Abdullah berkata: Utsman menanyai keduanya-. Utsman 
kemudian berkata, “Apakah kalian ridha jika aku memberikan keputusan 
kepada kalian berdua dengan keputusan Rasulullah SAW?” Utsman 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan bahwa anak 
adalah milik pemilik ranjang (suami), dan bagi yang berzina adalah batu 
(hukuman rajam)'.” Mahdi berkata: Aku menduga Abdullah berkata: 
Umar mendera wanita itu dan mendera Yohannas, dan keduanya adalah 
budak. 


487 Sanadnya hasan. 
Hasan bin Sa'd itu Isigah. 
Rabah adalah orang kufah yang termasuk mawali. Dia disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dan Ats-Tsugat, dan Ibnu Hibban berkata, “Aku tidak tahu siapa dia, 
dan anak siapa dia?” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/ 250-251) dari Musa bin Isma'il, dari 
Mahdi bin Maimun. Al Mundziri tidak memberikan komentar atas hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
Jo. 3 9 2G 


Mann UAP TB SKY 
Seda Aa pg DUS Jl OKE Tasngat ml Jl 333 2G 
Kit S3 ng SP pa ag le Io MI 
417. Syaiban Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Mahdi 
bin Maimun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin 


Abu Ya'gub menceritakan kepada kami dari Hasan bin Sa'd, dari Rabah. 
Dia kemudian menyebutkan hadits tersebut. 


Rabah berkata, “Aku kemudian mengadukannya (istri Rabah) 
kepada Amirul Mukminin, Utsman RA, kemudian Utsman berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memutuskan bahwa anak adalah 
milik pemilik ranjang (suami)'.” Dia kemudian menyebutkan hadits 
seperti di atas." 


Yohanas tertulis dengan huruf haa' (yang tidak bertitik). Namun dalam » dan 
Sunan Abu Daud tertulis:" Yuhannah.” Ini adalah nama asing yang mereka 
permainkan jika mereka mengatakannya dalam bahasa Arab. 

Sementara itu dalam g tertulis: “Yukhanas” -—dengan huruf khaa' (yang 
bertitik). Hal ini akan dibahas pada hadits nomor 502. Hadits ini pun akan 
dikemukakan dalam Musnad Ali pada hadits nomor 820 dari jalur Hajjaj bin 
Artha'ah dari Hasan bin Sa'd, dari ayahnya, dengan hadits yang serupa, namun 
Yohanas dijadikan sebagai suami, sedang yang lainnya disamarkan. Yang pasti, 
itu merupakan kesalahan dari Hajjaj bin Artha'ah. 

Thabina lahaa: pengertian dasar untuk kata thabin dan thabinah adalah Al 
Fathanah (cerdas). Dikatakan: Thabina likadza (dia memahami ini), fahuwa 
Thabin (maka dia adalah orang yang cerdas). Namun yang dimaksud adalah dia 
menyerang dan memberitahukan keadaan wanita, dan dia termasuk orang yang 
menggodanya. Inipun jika kata itu diriwayatkan dengan kasrah pada huruf ba 
(thabina). Namun jika diriwayatkan dengan huruf baa' (thabana), maka 
maknanya adalah menipu dan merusak wanita itu. 

Al Waz'ghah adalah cicak. Namun yang dimaksud adalah dia putih bule seperti 
warna kulit bangsa Romawi, dan itulah warna kulit cicak. 

Sanadnya hasan. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. Syaiban adalah Ibnu Farrukh. 


488 


G3) — Musnad Imam Ahmad 


BI AEAS Aki GL aa MR ENI JAS jd GIS — £YA 
3. Kn . 8 sn NA aa - - e (- .. Pu 
el AAS BI 2) Ola C3 1JU Ola GP IA op alan UP Oli 
: “- P £ . : PAP aa - Tn nee Ka ari 2 2 
Jina CEYI Kami JET Ak denag He KS SN Je pa 
Sl 3 Jie KE jalanan Oa SL Ar) Jak 03 CUMI AAS 
. aa o. 2 ore aa Pad 2... Pad 5. si Tua ono : 
BY yaa PS Ia Kal Ta Ha LN eni jl 
PN SA Na Se EN SN PN NA Tera an SN (R2 TEA 
& Kg FAN MA PI Edan Mn SG Naa aan Sa AB (a 
A33 Uya (AE LA AB Laga Mai Wang Y YES) lte 3 HD Spb) 
418. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim —yakni Ibnu 
Sa'd- menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami 
dari Atha bin Yazid, dari Humrah, dia berkata, “Usman meminta air, 
pada saat dia berada di atas tempat duduk, maka dia menuangkan (air itu) 
ke tangan kanannya dan membasuhnya. Dia kemudian memasukan 
tangan kanannya ke dalam bejana dan membasuh kedua telapak 
tangannya tiga kali, lalu membasuh mukanya tiga kali secara berturut- 
turut, kemudian berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan 
mengeluarkannya. Dia lalu membasuh kedua tangannya sampai kedua 
sikunya sebanyak tiga kali. Dia kemudian menyapu kepalanya. Dia 
kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki sebanyak 
tiga kali secara berturut-turut. Dia kemudian berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu 
seperti wudhu-ku ini lalu shalat dua rakaat tanpa berbicara kepada 
dirinya (tidak terganggu) dalam kedua rakaat itu, niscaya dia diampuni 


dari dosanya yang telah berlalu'. 


. - o- 3043 LL. 18. 8. 0? 0 1303 0 6 

A . Pa ang » aa ae “U 0 Pi . Pakan 0. ” 

AI oo) Ulat AN Ol Sip WAS UP nj op slab LP Hg 
3-0 Jo 


AS telih G3 KS 


Fan 
-. Sanadnya shahih. Lihat hadits nomor 404, 406, 415. 


Musnad Imam Ahmad — 


419. Ibrahim bin Nashr At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Atha 
bin Yazid, dari Humrah mantan budak Utsman, bahwa dia pernah melihat 
Utsman meminta bejana, kemudian dia menyebutkan hadits itu. 


o-J 3 4 Ka “3g K9. 
dl Ip Bal AN ap tao olah pl Uso — £Y 
Pad 2 ERA yah AE IE PLP ae ah gi 3 


Ga Ab dia AI Ie IA 2 JUS 9 pada GA 
jp KIE ah AA Ja AN) ala 


2 » 
2... So » 0. 


AI Ip Aga ja AU LN IG IE KEB Aa UT Ang Guo 
Jai S GS AI OA Si Gi dh daan da 
Bj BG el 3 33 WE ola gal oh JL EA 
K Ka JG gih Seat Ke Ippo Ag Lp AL 2s: JB Je 
Maap yna Bb et ah et Uang 


Pad 


49 Sanadnya hasan. 

Ibrahim bin Abu Laits Nashr At-Tirmidzi: mereka menilainya dha'if, bahkan 
sebagian dari mereka ada yang mendustakannya. Kondisinya masih samar bagi 
Ahmad, hingga kemudian dia mendapat kejelasan tentang hal itu. Ibnu Hatim 
mengutip bahwa Ahmad pernah mempunyai pendapat tersendiri tentangnya. 
Namun Ibnu Ma'in menganggap tsigah, dan dia mengatakan bahwa Ibrahim 
merusak dirinya dengan lima hadits, yakni hadits-hadits yang mereka 
ingkarinya darinya. Ibnu Ma'in kemudian menyebutkan hadits-hadits itu. 
Hadits-hadits tersebut terdapat dalam kitab At-Ta'jil dan Lisan Al Mizan. Pada 
intinya, hadits ini adalah shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 

Saya berkata: Syaikh Syakir -rahimahullah- kemudian memberikan cacatan dan 
dia berkata, “Dahulu aku telah berpendapat untuk menghasankan sanadnya. 
Namun setelah membaca biografi Ibrahim bin Abu Laits dalam Tarikh Baghdad 
(6/191-196), aku lebih mengunggulkan bahwa dirinya adalah dha 'if sekali. Hal 
itu telah aku jelaskan pada hadits nomor 990. Dengan demikian, sanad itu 
adalah dha'if.” 


— Musnad Imam Ahmad 


A in Pe Te Ba nn an “Oei NG 3 Sea An la Se IA aan ab 
AI bo Syah M3 UP Ah Isl, JG le, d KAL Fond! 
4 05. £ 21 Sen IP 3 3. oa. anna 

Pn Rn Ya JB So AS F3 ng aa 
PG ing) Aga Li NA, Jb) Dau -JU LI La cad 
A| 


AU :JU (Jam I Kat db ip WASU «Ja! Ga aU 
Ja 


420. Abu Oathan menceritakan kepada kami, Yunus —yakni Ibnu 
Abi Ishag- menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Salamah 
bin Abdurrahman, dia berkata, “Utsman RA memandang dari istana yang 
sedang dikepung, kemudian dia berkata, “Aku mendesakmu dengan nama 
Allah, siapakah yang pernah melihat Rasulullah SAW -pada hari (goa) 
Hira, saat gunung terguncang kemudian beliau mendakinya dengan 
kakinya- dan bersabda, “Tenanglah (wahai) Hira! Tidaklah ada di 
atasmu melainkan hanya seorang Nabi, teman, atau saksi.” dan (saat itu) 
aku turut bersama beliau?” Beberapa orang kemudian menjawabnya. Dia 
kemudian berkata, “Aku mendesakmu dengan nama Allah, siapakah yang 
pernah menyaksikan Rasulullah SAW mengutusku kepada kaum 
musyrikin penduduk Mekkah pada hari bai'at Ridhwan, kemudian beliau 
bersabda, “Inilah. tanganku, dan ini adalah tangan Utsman.” lalu beliau 
membai'atku.' Beberapa orang lelaki kemudian menjawabnya. Dia 
kemudian berkata, “Aku mendesakmu dengan nama Allah, siapakah yang 
pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, “Siapakah yang 
bersedia dengan rumah ini untuk memperluas mesjid dan dengan sebuah 
rumah di surga?” Aku kemudian membeli rumah itu dengan hartaku, 
lalu dengannya aku memperluas masjid.' Beberapa orang kemudian 
menjawabnya. Dia kemudian berkata, “Aku mendesakmu dengan nama 
Allah, siapakah yang menyaksikan Rasulullah SAW bersabda pada hari 
pasukan pailit, “Siapakah yang hendak menafkahkan sebuah infak pada 
hari ini dengan infak yang diterima?” maka aku pun menyiapkan 
setengah pasukan dari hartaku?”” 

Abu Salamah berkata, “Beberapa orang kemudian menjawabnya. 
Maka (Utsman pun berkata,) “Aku mendesak dengan nama Allah, 
siapakah yang pernah menyaksikan sumur rumah dijual airnya kepada 
para musafir, kemudian aku membeli sumur itu dari hartaku dan aku 


Musnad Imam Ahmad — 1551) 


memberikannya kepada para musafir? Beberapa orang kemudian 
menjawabnya.””'! : 


- - o T. 0... ot - ... Sol 55 oo 15 

In oi bb EA GE Yara UUT BI AE Bab — £YA 
Aa 2 A - - - “ Ie 2 P3 PN LA 0 Yoo ag Butar 
Uap Ae ab nh OS 3 Ole La, SIB OLI 3 Ola AMI 
Po. 1 1 s 


£ SA Pd Log ye. 9. - Id Pa NS sdr oo. an NE 
aa rta pe PR LN GO Si Pn SAS TAU Gin 
kau ama 3 3 Jar SPS HUNI GA Il ad ON Fiat 3 
“ Be be Ar Ba ND Ba mana Ata 
AN Ian EN SB IS Jar Sae 3 UN La 0 Jt 


491 Sanadnya shahih, hanya saja mereka mempersoalkan pendengaran Abu Usamah 
bin Abdurrahman dari Thalhah dan dari Ubadah bin Shamit. 
Al Hafizh berkata dalam kitab At-Tahdzib, “Jika memang demikian, maka dia 
(Abu Usamah) pun tidak pernah mendengar dari Utsman dan juga dari Abu 
Darda', sebab kedua orang itu telah meninggal dunia sebelum Thalhah.” Namun 
saya telah mensahkan bahwa dia mendengar dari Utsman pada hadits nomor 
1403. 
Abu Oathan: dengan dua fathah (pada huruf gaaf dan thaa”). Dia adalah Amr 
bin Haitsam bin Oathan. Dia adalah seorang yang tsigah. 
Yunus adalah Ibnu Abi Ishag as-Subai'i. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i (2/124125) dari jalur Isa bin Yunus, dari 
ayahnya, dengan sanad ini. Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur Zaid bin 
Abu Anisah dari Abu Ishag, dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/319-320) dan dia berkata, “Hadits 
ini adalah hadits hasan shahih gharib dari jalur ini, yaitu jalur Abu 
Abdurrahman as-Sulami dari Utsman.” Dengan demikian, seolah Abu Ishag as- 
Subai'i itu mendengarnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami dan dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman. 
Fantasyada: demikianlah yang tertulis pada semua riwayat. Namun dalam an- 
Nihayah tertulis: “Hadits Utsman: Fansyada lahu rijalun, yakni orang-orang itu 
menjawabnya. Dikatakan, nasyadtuhu fansyadani wa ansyada lii, yakni aku 
bertanya kepadanya kemudian dia memberikan jawaban kepadaku. Huruf alif di 
sini dinamakan alif Al izalah. Dikatakan, “Gasatha ar-rajul idza jara (seseorang 
lalim bila dia menyimpang) dan agsatha ar-rajul idza “adala (seseorang lurus 
jika dia berlaku adil), seolah dia telah menghilangkan kelalimannya. Sedang di 
sini dia telah menghilangkan permintaannya. Lihat hadits nomor 511. 


— Musnad Imam Ahmad 


, BE ah et Ba Hao santana ata 1 0 
de) CE LAB 3 IA data La Pa Cai ph le Ke 
A33 Uya AKP GA GAS Kendi Vagd LIS Y GS) lo 3 NA 

421. Abdurrazag menceritakan kepada kami,  Ma'mar 
memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Atha bin Yazid al-Laitsi, 
dari Humran bin Aban, dia berkata, “Aku pernah melihat Utsman bin 
Affan berwudhu, kemudian dia menuangkan (air) ke kedua tangannya 
tiga kali dan membasuh keduanya. Dia berkumur dan menyemburkannya, 
kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Dia lalu mencuci telapak kaki 
kanannya tiga kali, dan kaki kirinya tiga kali pula. Kemudian dia berkata, 
“Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini, 
dan beliau bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, 
lalu shalat dua rakaat dimana tidak berbicara kepada jiwanya (tidak 
tergoda) pada kedua rakaat itu, niscaya akan diampuni untuknya dari 


dosa-dosanya yang telah lalu'.””? 


0 030. at 02. Ko. mo. aa 
OA GE S3 PNP 
IK 200 Ne 0 TAI 0 4. Gia ek nia Oo 
SSI RN Gp) Ulas yi OLI dl GAS JAN 36 Ah 
LSI TENUN ND “0 -3 Late. e ., £ 0 “0 Pan aa o-o- 
Ol II JRIB SEA A9 UAS ab EL Saba ah Aa 

“3 4, o- Rn Da Se han Na o NG 5. “3 - Sand 
US Labu Ai AI gn) OLS Ol ahaha GP Cmalh Centang 
' g S5 aji Ke & y 3. 0. 
meng tele DI duo MI Sya) 3S 

422. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Ayyub, dari Nafi” dari Nubaih bin Wahb, dia berkata, 
“Umar bin Ubaidillah mengirim surat kepada Aban bin Utsman tentang 
apakah dia pernah memakai celak untuk kedua matanya saat sedang 
ihram, atau dengan sesuatu apakah dia mencelaki kedua matanya saat 
sedang ihram. Aban bin Utsman RA kemudian mengirim surat (jawaban) 


kepada Umar bahwa dia mencelak kedua matanya dengan shibr: (perasan 
pohon yang rasanya pahit dan biasa digunakan untuk obat) 


Pakan en an 
' 03 4 
Inap 


“2 Sanadnya shahih. Hadits tersebut adalah ringkasan dari hadits nomor 419. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Sesungguhnya aku (Aban bin Utsman) pernah mendengar Utsman bin 
Affan RA menceritakan itu dari Rasulullah SAW?” 


£ 1... Pa AG 0 $ o- 35 
DS 3 WAE LP Ud SAS LA 3 ML ae JL 
. P3 Pd 2... Pd , 


H5 Bia Of ale La Ayang Te Io P3 
EN J3 


423. Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Umar menceritakan kepada kami, Imran bin Hudair menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Ubaid, dari Humran bin Aban, dari Utsman bin 
Affan bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengetahui 
bahwa shalat merupakan hak (dan) kewajiban, niscaya dia akan masuk 


surga.” 4 


£ 4 
0 #30 Y 3 o- 


3 au. ee. # (3 B- Pa - aa 

PUN SG 3 aban Wiab Is Ipad X2 Ju) — £1t 

0. Leo. o Pt - 2.8 8 0. “an ..- 20 e 3. 
PA LA GAS Ong ap Kala gp Kata Celah Gr Ujian yi ag 
NN $ sd nenen aa “52 5 - Lt Man na 


. 
pi 


BP Mm TE JW HI SAR HD 13 MA HE Oo 


2... 


| 


493 Sanadnya shahih. 

144 Sanadnya dha'if, sebab Abdul Malik bin Ubaid itu tidak diketahui. Sementara 
itu, dalam At-Tahdzib tertulis: Bin Ubaid. Itu adalah keliru dan berbeda dengan 
apa yang terdapat dalam Al Mizan, Al Khulashah, dan At-Tagrib. 

Imran bin Hudair adalah seorang yang tsigah. 

Utsman bin Umar bin Faris bin Lugaith Al Abdi adalah tsigah, dan termasuk 
guru imam Ahmad. Di sini, Imam Ahmad meriwayatkan hadits darinya melalui 
perantara Ubaidillah bin Umar, juga sebagaimana yang terdapat dalam » «. 
Akan tetapi dalam & perantara itu ditiadakan. 

Ubaidillah bin Umar bin Maisarah Al Jasyumi Al Gawariri itu tsigah. Dia 
disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam golongan guru-guru imam Ahmad. 
Sedangkan dalam At-Tahdzib disebutkan bahwa Imam Ahmad menulis hadits 
ini darinya, dan dia termasuk guru anaknya, yaitu Abdullah. 


— Musnad Imam Ahmad 


IE JW OA AAS ab Sam Hanoi Ode Jab Ig FI) 
AI Ke Ian ES eta ab uk ai ana 3 
PJ . P4 P4 2... . . 

Ke 5 OLS Ale La 3 Us JG Telu ale 

424. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar Al 
Mugadami menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar —yakni Al Bara -, 
namanya adalah Yusuf bin Yazid- menceritakan kepadaku, Ibnu 
Harmalah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, dia 
berkata, “Utsman RA melaksanakan ibadah haji, hingga ketika dia berada 
di tengah perjalanan, Ali mengabarkan bahwa Utsman melarang para 
sahabatnya untuk mengerjakan umrah dan haji secara tamattu'. Ali 
kemudian berkata kepada para sahabatnya, “Jika dia berangkat, maka 
berangkatlah kalian semua.' Ali dan para sahabatnya kemudian berniat 
dan bertalbiyah untuk umrah, namun Utsman tidak berbicara kepada 
mereka. Ali kemudian berkata, “Bukankan aku telah dikabari bahwa 
engkau telah melarang tamattu'? Apakah engkau belum mendengar 
bahwa Rasulullah SAW pernah bertamattu'?”” 


Sa'id bin Al Musayyib berkata, “Aku tidak tahu jawaban Utsman 
RA kepada Ali.” 


PU EA PA CAS IYA AS Cik — £Yo 
. Al, 30 bah Lem RP! AN . Be aa BE Ak KAA e 
| UNAS TG APA ap labil Op AS al Ia JB OLAA y 


. . 


“95 Sanadnya hasan. 
Ibnu Harmalah adalah Abdurrahman bin Harmalah. Sedangkan dalam g tertulis: 
Harmalah, tanpa kata “Ibnu” adalah keliru dan kami telah membenarkannya 
dari & 
Yusuf bin Yazid: julukannya adalah Al Barra —dengan fathah huruf baa' dan 
tasydid pada huruf raa'. Dia adalah seorang yang tsigah. 
Hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Tapi dalam « 
tertulis: “Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Bakar Al Mugadami menceritakan kepada kami.” 
Saya menduga ini adalah keliru, karena Al Mugadami itu tidak pernah disebut 
dalam kelompok guru-guru imam Ahmad, akan tetapi disebutkan dalam guru- 
guru anak imam Ahmad, yaitu Abdullah. Hadits tersebut merupakan 
pengulangan dari hadits nomor 402. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 0 0.3 


R5 aan OA JB us pe Y 1) Ab “SSI AN Y - JG 
2... doc 


J6 Bb ses UE C3 Pa 2 AG Ika JUS Kap ka 


2 Ore 


ia 53 ai aU SIG La J3 AB ang OA 
JW oya JA Lp : P3 & B1 Lai Olanai tip Lah 
LA ttp an Ya seh Na saya 
AM Yaa & pi 5 Wah sa & Sa HN Da Uagia yaa 
Tio Ia gg ban Ho JAS oral PN) 
sp 2JG IS US jr Kg IU ON JG 3 AJE Ba 

aa dag SEA Fo Lab IG PO el Na Seat 
Aa NU pi da lp AA Un id KA Da 
8 aa A3 LA Io Ip AS) (5s, 1 Ep 

Se SG Ag Jen 9 Kp esa 


. 


Ia CI in dot Ja jai JI ia Ga 


2g 


ga KA ey lain Fla yag Ob Je Yaa 
25 ega JA da Plh ARA db An hd RA 
Aa dis An Ko Ion JK 


425. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Zuhri, dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, dia berkata, 
“Umar mengutusku, ketika aku berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba 
budaknya datang memanggilnya. Budak itu berkata, “Inilah Utsman, 
Abdurrahman, Sa'd, dan Zubair bin Awwam.” -Aku tidak tahu apakah dia 
menyebut Thalhah atau tidak-, “mereka meminta izin (untuk menghadap) 
kepadamu.” Umar berkata, “Berilah izin untuk mereka.” Budak itu 


— Musnad Imam Ahmad 


pekan Sha Naa tN 


terdiam sejenak, kemudian datang dan berkata, “Inilah Abbas dan Ali 
meminta izin (untuk menghadap) kepadamu.” Umar berkata, “Berilah izin 
kepada keduanya.” Ketika Abbas masuk, dia berkata, “Wahai Amirul 
Mukminin, putuskanlah di antara aku dan orang ini (Ali)' Saat itu 
keduanya terlibat dalam perselisihan mengenai harta yang Allah berikan 
(harta fai') kepada Rasul-Nya, yaitu harta Bani Nadhir.'” Orang-orang 
kemudian berkata, “Putuskanlah di antara keduanya wahai Amirul 
Mukminin, dan tenangkanlah masing-masing pihak dari sahabatnya. 
Sesungguhnya perselisihan mereka telah berlangsung dalam waktu yang 
lama!” Umar berkata, “Aku mendesakmu kepada Allah yang dengan izin- 
Nya langit dan bumi berdiri. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah 
sedekah.” Mereka menjawab, “Beliau (memang) pernah mengatakan 
demikian.” Umar kemudian mengatakan demikian kepada keduanya. 
Keduanya kemudian berkata, “Ya.' Umar berkata, “Sesungguhnya aku 
akan mengabarkan kepada kalian tentang pemberian (harta fai”) ini. 
Sesungguhnya Allah —4zza wa Jalla- telah mengkhususkan sesuatu 
kepada Nabi-Nya yang tidak Dia berikan kepada yang lain. Allah 
berfirman, “Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan 
itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor 
unta pun.” (Os. Al Hasyr (S9): 6) Harta ini khusus untuk Rasulullah 
SAW, dan Allah tidak memberikannya kepada kalian, juga tidak (pula) 
mengutamakannya untuk kalian. Sesungguhnya Allah telah membagikan 
harta ini di antara kalian dan (juga) menyebarkannya untuk kalian, 
sehingga tersisa dari harta ini. Dahulu beliau menafkahkan harta itu untuk 
keluarganya selama satu tahun, kemudian menjadikan sisanya sebagai 
harta Allah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar berkata, “Aku 
adalah wali Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Aku akan bertindak 
pada harta itu dengan tindakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 
SAW.” 


“8 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
3433, dan 39. Pada hadits nomor 1391 akan dijelaskan bahwa Thalhah pernah 
bersama mereka. Hal itu juga akan dijelaskan pada Musnad Abbas bin Abdul 
Muthalib, yaitu pada hadits nomor 1781 dan 1782. 


Musnad Imam Ahmad — 


3? .. 9 - y, ed Pt -... e , .. Lu 
al Jatah Ka AI xp Gas KA Gp WN KG JG) — £11 


. . 38 8 - ai 0 .. 0. 8 at 013 A0 2. 18 - ... 
jd 3G s0. N. 2 Can TE 0” A0... 0 Tila 
2 ai AE (an) OlbiS LP OLS Ia la yi Os 

Pe NG SA 2 wb En Bat 
Aa Si alay IE Ko AI Sya) hh 2JBG ega ala 

426. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Isma'il Abu Ma'mar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim Ath-Tha'ifi menceritakan 
kepada kami dari Isma'il bin Umayah, dari Musa bin Imran bin Mannah, 
dari Aban bin Utsman, dari Utsman RA, bahwa dia pernah melihat 
jenazah, kemudian dia berdiri (untuk menghormati)nya dan berkata, 

“Aku pernah melihat Rasulullah SAW melihat jenazah, maka beliau 
berdiri (untuk menghormati nya.” 


AA Eh ap Es Tas 
K3 
Pa 

| 


y o . 0. a" 128 & 1303 -. 38 - —. 
PA IG jha PA AOA ab Se HUB ES 


Bag Gl 5 bb 


“9! Sanadnya shahih. 
Isma'il bin Ma'mar adalah Isma'il bin Ibrahim Ma'mar Al Hadzali. Dia itu 
Isigah. 
Yahya bin Salim Ath-Thaifi: adalah seorang yang tsigah namun ia melakukan 
kesalahan. 
Musa bin Imran bin Mannah: Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsugat, dan dia bukanlah orang yang terkenal. Bukhari pernah menyebutkannya 
dalam At-Tarikh Al Kabir (4/1/296) dengan nama “Musa bin Mannah.' Bukhari 
menisbatkannya kepada kakeknya. 
Mannah adalah dengan fathah huruf miim dan tasydid pada huruf nuun, 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Adz-Dzahabi dalam A4! Musytabih 
(5101). 
Kata itu terdapat dalam redaksi Musnad yang tiga, dan dalam Tarikh milik 
Bukhari, tertulis dengan huruf nun. Namun dalam kitab ar-Ta'jiil (415) tertulis 
dengan huruf baa' (Mabah). Itu adalah keliru. 
Hadits ini termasuk tambahan dari Abdullah. Di halaman berikutnya juga akan 
dikemukakan hadits yang bersumber dari tambahannya, yaitu pada hadits nomor 
495, juga akan dikemukakan hadits yang bersumber dari riwayat ayahnya, 
Imam Ahmad, pada hadits nomor 457. 


— Musnad Imam Ahmad 


Le -. Da Bs PA An ERA Ir AN ad ea an ee UN Ma To 0 Oia 
Sya TOY j3 Caginan Cp OLS AS Ob ah 3 Olly Hi) 
' os0o a. e. : - p3 Sp - A 2 , 

| sesi CpbA pr LP eny Mala bl lo 

427. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Harits menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdullah bin 
Oarizh, dari Abu Ubaid, dia berkata, “Aku menyaksikan Ali dan Utsman 
shalat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian mereka beranjak 


untuk mengingatkan orang-orang. Aku mendengar keduanya berkata, 
“Rasulullah SAW telah melarang puasa pada kedua hari ini.” 


rd @ r 
F3 -303965- 3 0 


AA AS CA MIA SI Ap Ian GAS — £YA 
LX x Lc. (ag 3 Nda naa L IG ox... 0 3 
CS AI Uap) OLS op Olate ipa Ola pena Amd Dp op slah 
s1 Ga Tik EA 2. ea PE Up Kr 5 E4 Se Aa 
Sp LX uh de Blah Lara ole na pall Fi cal) :J 
LA ab SA Jin SAS S3) UN UN NA LI PE 
428. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari 
“Atha bin Yazid Al Junda'i, bahwa dia pernah mendengar Humran 
mantan budak Utsman bin Affan RA berkata, “Aku pernah melihat 
Amirul Mukminin Utsman berwudhu, dia menuangkan (air) ke kedua 
tangannya tiga kali, kemudian menghirup air ke hitung tiga kali, dan 
berkumur tiga kali.” Dia lalu menyebutkan hadits seperti pengertian 
hadits Ma'mar.”?? 


“88 Sanadnya shahih. 
Muhammad bin Abu Bakar adalah Al Mugadami. 
Sa'id bin Abdullah bin Oarizh adalah Sa'id bin Khalid bin Abdullah bin Oarizh. 
Keberadaannya dinisbatkan kepada kakeknya. Dia itu Isigah. 
Abu Ubaid adalah mantan budak Ibnu Azhar. Namanya adalah Sa'd bin Ubaid. 
Dia sudah dijelaskan pada hadits nomor 224. 
Hadits ini termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Lihat hadits nomor 
282 dan 435. 

1? Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


PAS PNP EA Pet ojja Yng Gak — «yA 
se US SN IG pan 2 ot ag Aa Gp pa Sp 
Pan On GA uh NG Sel Ie Ko d5 235) 


Ore 


se Ja Sae mana aa Kai 
ben SI aa 3 JB AP BM of ta JB 5 PK 


aa Para & Ie SJ aj 

429. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Jurairi 
memberitahukan kepada kami dari Urwah bin Gabishah, dari seorang 
lelaki Anshar, dari ayahnya, bahwa Utsman RA berkata, “Ketahuilah, aku 
akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana wudhu Rasulullah 
SAW.” Mereka berkata, “Baiklah.” Utsman kemudian meminta air 
kemudian dia berkumur tiga kali, menghirup air ke hidung tiga kali, 
membasuh wajah tiga kali, (membasuh) kedua tangannya tiga kali, 
mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya tiga kali, lalu berkata, 
“Ketahuilah bahwa kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala.' Dia 


kemudian berkata, “Aku telah berusaha (memperlihatkan) wudhu 
Rasulullah SAW kepada kalian.” 


Muhammad bin Bakar guru imam Ahmad adalah Muhamamd bin Bakar Al 
Bursani —dengan dhamah pada huruf baa', sukun pada huruf raa', kemudian 
huruf siin (tidak bertitik). Dia adalah seorang yang tsigah. Sedangkan dalam & 
tertulis: Muhammad bin Abu Bakar. Itu adalah keliru. Kami memperbaikinya 
dari ». Kami mengungguli pendapat itu, karena sebagaimana yang telah kami 
jelaskan pada hadits nomor 242, Muhamad bin Abu Bakar Al Mugadami tidak 
termasuk guru imam Ahmad. Selain itu, dia juga tidak pernah meriwayatkan 
dari Ibnu Juraij, dan dia tidak termasuk murid Ibnu Juraij. 

Al Junda'i —dengan dhamah pada huruf jiim, sukun huruf nuun, dan fathah pada 
huruf daal- adalah “Atha bin Yazid Al-Laitsi. 

Junda' adalah keturunan dari Laits. 

Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 421 dan juga dari 
hadits Ma' mar sebelumnya. 

Sanadnya dha'if, sebab dalam hadits tersebut ada dua orang perawi yang tidak 
diketahui. Pertama adalah lelaki dari Ansya, dan yang kedua adalah ayahnya. 
Dengan hal itulah Al Haitsami mencacatkan hadits ini dalam Majma' Az- 
Zawa'id (1/234). 

Urwah bin Oubaishah: dia dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban. 


— Musnad Imam Ahmad 


500 


Men Mp 2 aa oo 3 20 - 4 Lo ec 2... 
BA AI 3) OA 3 Ulets Kie US 2G OLI Ola LP AI 


HJ TS Lan Oni JA JUS AS A23 In HP Uas Co sllu 


AAN MN PN Ne en en an ata 85 3 Pa TN KAS 
JB 3 ta 3 CPU Ciag Ale AN lo al Ja) Coy JW 


SK f5 0” Lo.” 2? 2... Ed 5 3 AL ag e sa 5 5, ana O an 
S6 5 1 AL Oh Ju HE D3 di U5 J3 nb aoi Ja 
AS an Pan ana Sena bea 
PPS IMO TP MO BU IL IE Ht pn 
| bi | z Lo e ye. 
DIII aa 
430. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, “Auf al-A'rabi 
menceritakan kepada kami dari Ma'bad Al Juhanni, dari Humran bin 
Aban, dia berkata, “Kami pernah berada di dekat Utsman bin Affan RA, 
lalu dia meminta air dan berwudhu. Ketika dia telah selesai dari 
wudhunya, dia tersenyum dan berkata, “Tahukah kalian apa yang 
membuatku tertawa?” 


Humran berkata, “Utsman kemudian berkata, “Rasulullah SAW 
pernah berwudhu seperti (tadi) aku berwudhu, kemudian beliau 
tersenyum. Beliau kemudian bersabda, “Tahukah kalian apa yang 
membuat aku tertawa?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya apabila seorang hamba 
berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu dia masuk ke dalam 
shalatnya dan dia menyempurnakan shalatnya, maka dia keluar dari 
shalatnya seperti dia keluar dari perut ibunya (dalam keadaaan yang 


bersih) dari dosa-dosa”. ”! 


501 Sanadnya shahih. 
Ishag bin Yusuf adalah Al Ajrag. 
“Auf Al A'rabi adalah Ibnu Abi Jamilah. Dia tidak tertuduh berdusta. Lihat 
Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari (4/1/399-400) dan At-Tahdzib. 
Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits nomor 415. Lihat juga hadits 
nomor 419. 


Musnad Imam Ahmad — 


? ?, 
0 Y 0. 3 0 - 190 3 0. 9 


HS Ke LIS Ra Bia Pp Ela ra 

AN Lan 3 KE HERAN gp) JUL OS 1 ak 

Aa AA nh TE IS NP LAN 5) ME TI Aa gk 

DN 5) OK JG 3 Ya ing daan To Ih Ol ae 
5 


2... 2... - - o3- 3 2... EA 2 An 
HJ Kei OLS La ASUR as sARA IU dini US USG ajal ae 


431. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Oatadah, dia berkata: Aku pernah mendengar Abdullah 
bin Syagig berkata: Utsman RA pernah melarang mut 'ah (mengerjakan 
ibadah umrah dan haji secara tamatu”), dan Ali RA memfatwakannya. 
Utsman kemudian mengatakan suatu perkataan kepada Ali, Ali pun 
berkata kepadanya, “Sesungguhnya kau mengetahui bahwa Rasulullah 
SAW telah melakukannya.” Utsman berkata, “Benar, akan tetapi saat itu 
kita dalam ketakutan.” 


Syu”bah berkata, “Aku berkata kepada Oatadah, “Ketakutan mereka 
kepada apa?” Oatadah menjawab, “Aku tidak tahu? .””02 


2 o- 035-336 


NE TR AP 2 «DANA Da 
K2 JB 1 335 E Kab Wah jiran Up Kaban Ula — £YY 
AN, - .$ ye 0 o Dn ak - Pa Aa - e Y 
EP ooh deg ab UP ai MEA ob) Olats OS akta 27 
Jan Meng LA et P OLI so, 30 At, PA UNTAN 
MM oh SEE BNP Ia as Ah Gn) Olais Jl Ula pl 
NN Sp Tn Da DIA s2. 2, 8 — Ng 2-07 kn ata 
US JET JB Celah MEA Calo Al Ja) & Ki 3 UI Tale aa) 


3 

On la 4 

Ui Ls 
.. 


502 Sanadnya shahih. 
Abdullah bin Syagig Al Ugaili adalah seorang tabi'in yang tsigah, yang 
termasuk kaum muslimin pilihan. Dia tidak diragukan dalam haditsnya. Lihat 
hadits nomor 424. 


— Musnad Imam Ahmad 


432. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dia berkata: Abdullah bin 
Syagig berkata: Utsman RA pernah melarang mut'ah (mengerjakan 
ibadah umrah dan haji secara tamattu”) dan Ali RA memerintahkannya. 
Utsman kemudian mengatakan suatu perkataan kepada Ali, lalu Ali pun 
berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau tahu bahwa kita telah 
bermut'ah (mengerjakan umrah dan haji secara tamatu') bersama 
Rasulullah SAW.” Utsman berkata, “Benar, akan tetapi saat itu kita 
dalam kondisi takut.” 


BAG op AL yi kan YP Ini San Er 


0. IA. doc 


Ba JB AN 33 

£ Mada db aya yan ba Ha 
ba aya Kita ol yan 

Ga aa ai Ih al BEA Jan di ip Ia as 


BI elang 
433. Rauh- menceritakan kepada kami, Kahmas menceritakan 
kepada kami dari Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah, bin Zubair, dia 
berkata, Utsman bin Affan RA ketika berkhutbah di atas mimbarnya 
berkata, “Sesungguhnya aku akan menceritakan sebuah hadits kepada 
kalian, yang pernah aku dengar dari Rasululullah SAW. Tidak ada yang 
menghalangiku untuk menceritakan hadits itu kepada kalian kecuali 
kekikiran terhadap kalian. Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Berjaga-jaga semalam di jalan Allah adalah 
lebih utama daripada seribu malam dimana malam harinya dihidupkan 
(dengan ibadah) dan siang harinya digunakan untuk berpuasa'.”“ 


503 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. Lihat juga hadits nomor 707, 756, 1139 dan 1146. 

s4 Sanadnya dha'if. Sebab Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair termasuk 
dalam kategori perawi dha'if. Dia dinilai dha'if oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan 
yang lainnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ie Ea ad Ki Mam an RAI Ula — art 

OLS y3 Olate LE Ana op Dyaban UP dal UP tjhate HN RI Heal 
Pn aa Ted Ae TN SG Oa A0 Spg BN PNG MOP 
Br ida peng Ala Ah laa Al Jpn) Tanam JB LS MI 


-' : .9 TA, ae S  Bu D3 
Hm Bia SI JPG PA Ta 


434. Abdul Kabir bin Abdul Majid Abu Bakar Al. Hanafi 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid —yakni Ibnu Ja'far 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Mahmud bin Lubaid, dari 
Utsman bin Affan RA, dia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendirikan sebuah masjid (semata- 
mata) karena Allah, maka Allah akan membangun (masjid) yang serupa 
untuknya di dalam surga." 


Selain itu, hadits ini juga terputus sanadnya (mungathi'). Sebab Mush'ab telah 
meninggal dunia pada tahun 157 H dalam usia 71 atau 73 tahun. Dengan 
demikian, dia lahir 50 tahun sebelum Utsman bin Affan terbunuh. Oleh karena 
itulah aku merasa heran mengapa Hakim menganggap hadits ini shahih dalam 
Al Mustadrak (2/81), juga bagaimana mungkin Adz-Dzahabi menyepakatinya? 
Jika memang Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair itu tersamakan 
dengan pamannya, yaitu Mush'ab bin Zubair, maka itu merupakan hal yang 
sangat mengherankan. Lebih dari itu, Mush'ab bin Zubair itu tidak pernah 
mendengar hadits dari Utsman, sebab dia lahir pada akhir kekhalifahan Utsman, 
yaitu pada tahun 33 H. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/90) dari hadits Mush'ab bin Tsabit 
juga. 

Utsman juga mempunyai hadits lain dalam pengertian yang sama dengan hadits 
ini, namun dengan redaksi: “Ribaathu Yaumin fi Sabilillah (berjaga-jaga dalam 
sehari di jalan Allah).” Hadits tersebut akan dikemukakan pada hadits nomor 
442, 480, dan 558. 

Ucapan Utsman: “Illa adh-dhinn alaikum” —dengan kasrah dan fathah pada 
huruf dhadh adalah al bukhl (kikir). Maksudnya adalah //la adh-dhinn bikum 
(kecuali karena kekikiran terhadap kalian). Kata Adh-dhinn alaikum 
ditempatkan pada tempat adh-dham bikum, sebagaimana yang akan dijelaskan 
pada hadits nomor 463. 

Sanadnya shahih. 

Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari itu tsigah. Ayahnya adalah Ja'far bin 
Abdullah bin Hakam Al Anshari. Dia juga tsigah. 

Mahmud bin Lubaid: berdasarkan pendapat yang benar dia adalah termasuk dari 
kalangan sahabat yunior. Dia berusia tiga belas tahun saat Rasulullah SAW 
meninggal dunia. Hadits ini akan dikemukakan secara panjang lebar pada hadits 
nomor 506. 


505 


Js94y — Musnad Imam Ahmad 


- 


- 
29. 2.3 30 6 


SE ap aan IP S3 AA Gin AE Up otak GS — 4 yo 

Li IAI EN Ae Spak Ap be Bat yi 
LEG T 3 25 50 - 9 £ . 4 an SA 3 34, KAN Ga OR 2 :. 
JSI OK AS 3 CPI) Jail 3 Olikan Ulang LS Al 0) Le 
2 P3 . ore A, 2 5. : 3. 3 £ P3 - 30. . 5 : - 1 
BE Ag SEA Ko yah Ol OVA Uaginay 1JG 
y, 2 8. .. e £ o- A Ti 2. &- PON if 2 oi Oa. . 
DI Iyan #djip ES SI go) UE Taat 3 JP 0 oi oluo 
: Kn ME me Ng Pena LA DL , A “. 
SW IN ae SS ya Asi Ol lag AE elo 
435. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'ab 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Khalid bin Abdullah bin 
Oarizh, dari Abu Ubaid mantan budak Abdurrahman bin Azhar, dia 
berkata, “Aku pernah melihat Ali RA dan Utsman shalat Idul Fitri dan 
Idul Adha, kemudian keduanya pergi untuk mengingatkan orang-orang.” 


Abu Ubaid berkata, “Aku mendengar keduanya berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang puasa pada kedua hari 
ini”.” Abu Ubaid berkata, “Aku mendengar Ali RA berkata, “Rasulullah 
SAW melarang ada yang tersisa pada kalian dari daging kurban kalian 
lebih dari tiga (hari).”6 


TA PAS op LA 3 Ine Api CAK — LA 
AN IbM Ip apn na Wee Uya ca IbM 
anbn G3 asi, Ah He AI 0) OKE Th, 10 Sela dls 


LO 3) BSE 3g FE) OM GEN OM Plas 


506 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits nomor 
506. 


Musnad Imam Ahmad — Is95| 


A Jp) 203 Is an aa can Fa AE tp 


Ta SEA To BIA er IG gl Ie do 


436. Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Abdullah bin Abu Maryam, dia berkata: Aku menemui Ibnu Darah 
mantan budak Utsman bin Affan, dia berkata, “Dia (Utsman) 
mendengarku berkumur.” Ibnu Darah berkata, “Dia (Utsman) berkata, 
“Wahai Muhammad!” 


Ibnu Darah berkata, “Aku menjawab, 'Labbaik' (Aku memenuhi 
panggilanmu).” Utsman berkata, “Ketahuilah, aku akan mengabarkan 
kepadamu tentang wudhu Rasulullah SAW?.” Ibnu Darah berkata, “Aku 
melihat Utsman RA meminta air wudhu saat dia berada di atas tempat 
duduk, kemudian dia berkumur tiga kali, menghirup air ke hidung tiga 
kali, membasuh wajahnya tiga kali, (membasuh) kedua tangannya tiga 
kali, mengusap (rambut) kepalanya tiga kali, dan membasuh kakinya tiga 
kali lalu berkata, “Barangsiapa yang ingin melihat wudhu Rasulullah 
SAW, maka inilah wudhu Rasulullah SAW” 


507 Sanadnya shahih. 

Muhammad bin Abdullah bin Abu Maryam adalah penduduk Madinah yang 
Isigah. Riwayatnya diambil oleh oleh Malik, Ibnu Darah, mantan budak Utsman 
adalah seorang tabi'in. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Namun terdapat perselisihan mengenai namanya. Bukhari menamakannya Zaid 
Ibnu Darah. Namun Al Hafizh berkata dalam At-Ta'jil (533), “Dia (Ibnu Darah) 
disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam kelompok para sahabat, dan 
menamakannya Abdullah. Dia tidak menyebutkan alasan atas status sabahat itu. 
Sebaliknya dia berkata, “Ibnu Darah telah ada pada masa Nabi SAW, namun 
tidak diketahui adanya riwayat yang bersumber dari dirinya.” 

Al Hafizh juga berkata, “Ketika Daruguthni meriwayatkan hadits Ibnu Darah 
yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Utsman tentang sifat wudhu, dia 
berkata, “Sanadnya shahih.” Yang dia maksud adalah hadits ini. Hadits ini 
terdapat dalam Sunan Ad-Daruguthni, namun di sana tidak terdapat pembahasan 
mengenai sanadnya. Baihagi juga meriwayatkan hadits ini dalam Sunan Al 
Kubra (1/62-63). Lihat hadits nomor 430. 


— Musnad Imam Ahmad 


TN NA 


2... . P) 3 . “3. 
AS BAL YG II UE) S3 3 Ob Bis — £YV 
Ce bata “53 Era o- Na # ». - o 2» o- 3 
Boga Io AD Inner AT 3 oa Ra 23 200 AN. 
aa Hn Lani Bj OS Desat Jesus JA yyeapaa pg as s3 
AA IR ET aah EN Us JPN 3 SI ae A3 


2... . TA » - 5 23 - za 2. o”" Ga 
Ah 1S demap d U AI AAS UE J3 MET JL PE 
Ca PA PG PAN an 6 4 - y . 3 2 es g Da 
2 Jaa N tlah Alia Ale lo AI Sya) Lena HI 


Wira ARI 3 tah Ag JAS Jar) KO SY elia GA 
YG Kl IA IA YA gan JO ap ala Jika Uas J3 


NN PN je Pa en Una Den LOL akn ek Mak kasa 
Abal ea Uli CSV) las Dll SG Yy Ala de) 


437. Sulaiman bin Harb dan Affan menceritakan kepada kami. 
Yang dimaksud adalah keduanya berkata: Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu 
Umamah bin Sahl, dia berkata, “Kami pernah bersama Utsman RA saat 
dia dikepung di dalam rumah. Dia pun memasuki sebuah pintu, apabila 
dia memasuki pintu itu, maka orang yang berada di Balath dapat 
mendengar ucapannya.” 


Abu Umamah bin Sahl berkata, “Dia (Utsman) kemudian 
memasuki pintu itu lalu keluar untuk menemui kami. Dia berkata, 
“Sesungguhnya tadi mereka telah mengancam akan membunuhku”.” Abu 
Umamah bin Sahl berkata, “Kami berkata, “Allah akan melindungimu 
(dari) mereka wahai Amirul Mukminin.” Dia berkata, “Atas dasar apa 
mereka ingin membunuhku? Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim kecuali 
dengan salah satu (dari) tiga (hal): (1) seseorang yang kafir setelah 
masuk Islam, (2) berzina setelah muhshan, dan (3) membunuh seseorang 
sehingga karenanya dia dibunuh.” Demi Allah, sesungguhnya setelah 
Allah memberi petunjuk kepadaku, aku tidak pernah ingin mengganti 
agamaku dengan yang lainnya, aku tidak pernah berzina baik di masa 


Musnad Imam Ahmad — 


jahiliyah maupun di masa Islam, dan aku (juga) tidak pernah membunuh 
seseorang. Lalu atas dasar apa mereka hendak membunuhku??? 


: pi s 3 0-3 Pa ca. ey 0 3 

Sani AE LAI KS Gas (ES 5 SL XS Ju — £YA 
. - Hg 2 

| E i5- aa - 


3 BS data Pa V5 x5 ee 2 SN Cena 
2 ne “ 0.3. 4 8 o.N - PN Pas Bear 4 ai Ta 9. 
US JB Oo abaa yah JUL CE AI Un las ma JB 


At Ao AI Jang han 8 163 klan abdi SS SEN Ja 
1 9. e ca... 5 PJ - 

0 akta Endi SI dag ale 

438. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ubaidillah bin Umar Al 
Oawariri menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Usamah 
bin Sahl bin Hunaif menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Sesungguhnya aku pernah melihat Utsman di dalam rumah saat dia 
dikepung. Utsman berkata, “Kami memasuki sebuah pintu.' Dia pun lalu 
menyebutkan hadits seperti hadits di atas. Dia juga berkata, 
“Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda.' 


Kemudian ia menyebutkan hadits yang serupa dengan yang di atas atau 
yang sejenisnya.” 


Kie Jia) NA aa mi krea kata PE Gak — £ ya 


o 2 co A4 2... sa “3 2. - £ ..? H4 o . . ai, A0 L0- 
. A0 35 S5. 4 


# Pi rn 0 Pen na an “5 s Pa .. 
s! Ja Ol op OlAS pe lay Ad Al Clle Iya) Abuei 


508 Sanadnya shahih. 

Yahya bin Sa'id adalah orang Anshar. 

Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. Hadits ini termasuk penambahan dari Abdullah. Namun Agabah 
menyebutkannya karena Abdullah menaikkan hadits ini satu derajat, sebab — 
dalam hadits ini- di antara dia dan Hamad bin Zaid ada seorang guru, sedangkan 
dalam hadits sebelumnya ada dua orang guru, yaitu (1) ayahnya Ahmad bin 
Hanbal dan (2) guru ayahnya yaitu Sulaiman bin Harb dan Affan. 


509 


— Musnad Imam Ahmad 


Lah p3 £ 2 LET AL aa On, ho, 113 : 2 - an 
ae Al dna ol Oya SN SN Gia ol tail su ai 

- Te ae . S,0o X 7 a17 Te » 0.2 Ino LL PN) ore A, 
Pk le peta aa Pp Coal Alka ae Un jp OS play tele Al 
Be aa SAE ae Ta ANE Sa Aa an Pa 0. 
Amd pesan Geng Ol AR Al nh Ole JW (ajal LS ai 
—.t - - “ “ et 2.0 T s . SOP za ai - erat 
oa imlb Sl as (API X3 Aa aa £ WalsY 

A 


32 2. 3 "3 8 5. 0. So Pa PAN TG 1 Jo. PN Mag Ma 
Iya) 0 Li JOS ari Mi USA Yasa 2) ol Jk 


B3 no AR Bk AAN GRES Arak: Ne Sm Bea ey 2 
hal ES tebal 3 inai Gas Nia elang dal MN ala Al 
Ia CE, aa 2 NU, $ ey. &- Gn . 1 
JS JS BIASA MI Cb Iga) UUS pl JW Oya AE) Aly 


- 


M3 3) cpat IV API MI JB A3 Co Ika ale & ke 2 
439. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Oasim —yakni 
Ibnu Al Fadhl- menceritakan kepada kami, Amru bin Murrah 
menceritakan kepada kami dari Salim bin Abul Ja'd, dia berkata, 
“Utsman RA memanggil orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah 
SAW yang di antara mereka adalah Ammar bin Yasir, kemudian dia 
berkata, “Sesungguhnya aku akan bertanya kepada kalian dan hendaklah 
kalian jujur kepadaku. Aku bersungguh-sungguh terhadap kalian atas 
nama Allah, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah 
mementingkan orang-orang Ouraisy atas seluruh manusia, (juga) 
mengutamakan Bani Hasyim atas seluruh orang Ouraisy? Mereka 
terdiam. Kemudian Utsman RA berkata, “Seandainya di tanganku ada 
kunci surga, niscaya aku akan memberikannya kepada Bani Umayah 
hingga (kelompok) terakhir dari mereka dapat memasuki(nya).' Utsman 
RA lalu mengutus (utusan) kepada Thalhah dan Jubair.” Utsman RA 
berkata, “Ketahuilah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian 
darinya (yakni dari “Ammar): Aku berangkat bersama Rasulullah SAW 
yang menggenggam tanganku, kami berjalan-jalan di Bathha', hingga 
beliau datang kepada ayah dan ibunya, dan di sanalah mereka disiksa. 
Ayah Ammar kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, (Aku menghadapi) 
bencana seperti ini.” Nabi SAW bersabda kepadanya, “Bersabarlah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Beliau kemudian bersabda, “Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir, 
sesungguhnya aku telah melakukan (mengampuni). Ki 


3. - NA 3 e ? ed 3 3 2 o- IG 
ladang ' 


« 2 2 £ s0. 4 - Per 0. .. 2 -9 3 ? PR an 
Iya) NE (b Olah 3 Oles LP Ollam ida gih Crab 
Ba Na Ka ai, : 2 aa Ol - sp 0 
Hp JAS along ea JP Sia sid JS JG pln aa dl alan AI 
P3 - - Pa s - . $ - . 


Sbd NY Ca dip Yi US ad KP 
440. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Huraits bin Sa'ib 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Hasan, dia 
berkata: Humran menceritakan kepada kami dari Utsman bin Affan RA 
bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Segala sesuatu selain 
naungan rumah, roti tanpa lauk, baju yang menutup aurat, dan air. 
Adapun yang lebih daripada ini, maka tidak ada hak bagi anak cucu 
Adam pada semua itu.” 


s10 Sanadnya dha'if karena terputus (Mungathi”). 
Salim bin Abul Ja'd adalah seorang yang tsigah dari kalangan tabi'in fase 
terakhir, namun belum pernah bertemu dengan Utsman. Al Hafizh berkata di 
dalam Al Ishabah (3/174), “Dia (Salim bin Abul Ja'd) tidak pernah bertemu 
dengan Tsauban, Abu Darda', Amr bin Abasah, apalagi dengan Utsman, Umar 
dan Abu Bakar.” 
Gasim bin Fadhal adalah seorang yang tsigah. Namun dalam g tertulis: Fudhail 
—dengan bentuk tashghir adalah keliru- Kami memperbaikinya dari » & Selain 
itu, di antara para perawi tersebut tidak ada yang bernama Oasim bin Fudhail. 

511 Sanadnya shahih. 
Huraits bin Sa'ib Al Bashri: dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang 
lainnya, namun dinilai dha'if oleh As-Saji. Sedangkan di dalam At-Tahdziib 
dinyatakan bahwa As-Saji berkata, “Ahmad berkata, “Diriwayatkan dari Hasan, 
dari Humran, dari Utsman sebuah hadits yang munkar —maksudnya adalah 
hadits ini”” Al Atsram kemudian menyebutkan alasannya dari Ahmad, dia 
berkata, “Inilah (Huraits bin Sa'ib Al Bashri) Syaikh Bashrah yang 
meriwayatkan hadits munkar dari Hasan bin Humrah, dari Utsman —Atsram 
kemudian menyebutkan hadits itu.' Atsram berkata, “Aku berkata, “Oatadah 
menyalahinya?” Ahmad menjawab, “Ya, Said dari Oatadah, dari Hasan, dari 
Humran, dari seorang leleki ahlul kitab.” Ahmad berkata, “Rauh menceritakan 
kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami'.” 
Alasan ini bukan apa-apa. Sebab jika seorang perawi tsigah, maka tidak 
mengapa apabila ada perawi lain yang menyalahinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


“5 5 Jasad Te on S5 Aka Hah — &4 
IE 3e—5.3 


-. Me s, aah entin X1 Las Aa KE aki 


bed Jong an aa dala aah 
aa 2JG Pel S, Jas 8 Iga teu Yaar (53 
PN baso ena Ka 
j 2 Oa s2 2 F sg 2 .. . 3 er Pa 
tel SA elo Ga ain le Kan) Celuag 

441. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Humaid Ath- 
Thawil menceritakan kepada kami dari seorang kakek yang berasal dari 
Tsagif -Humaid menyebutnya sebagai orang yang baik-, dia 
menyebutkan bahwa pamannya mengabarkan kepadanya: bahwa dia 
pernah melihat Utsman bin Affan RA duduk di pintu kedua masjid 
Rasulullah SAW, kemudian dia meminta (makanan yang berupa) tangan 
binatang, lalu dia menggigit dagingnya, kemudian berdiri dan shalat 
tanpa berwudhu. Dia lalu berkata, “Aku duduk di tempat duduk Nabi 


SAW, memakan makanan beliau, dan melakukan apa yang beliau 
lakukan.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/267). Dia berkata, “Hadits ini shahih.” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam A! Mustadrak (4/312) dan dia 
menilainya shahih. Hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Hasan adalah Hasan Al Bashri. Jilf al hubz: roti yang tidak berlauk. Menurut 
satu pendapat adalah roti kasar yang kering. 

Sanadnya dha'if, karena kakek yang berasal dari Tsagif dan juga pamannya itu 
tidak diketahui. Pengertian hadits itu akan dikemukakan pada hadits nomor 505 
dengan sanad yang maushul. 

Al Haitsami juga mencantumkan hadits tersebut di dalam Majma' Az-Zawa'id 
(1/151), dan dia menisbatkannya kepada Ahmad. Dia berkata, “Orang-orang 
Ahmad adalah orang-orang yang ftsigah.” Ini merupakan sikap 
menggampangkan yang keliru. Sebab dia bermaksud kepada hadits yang lain, 
yang berstatus maushul, karena hadits tersebut memiliki redaksi yang lain. 
Ta'aragaha: mengambil daging tulang tangan tersebut dengan giginya. 
Sedangkan al arag —dengan fathah pada huruf ain dan sukun pada huruf raa'- 
adalah tulang yang telah diambil sebagian besar dagingnya. 


512 


Musnad Imam Ahmad — 


5 
Hg 


Ah Lo 1 30 5 - dag - Te. - Ka 
KAS Rang Op oa tesla dy Chana pl bom — $££Y 
OK Lan JG Kah AN ots Ia Ne PA NON 
x “ y 8. 0 Abe Aa Hn si Ma “at Pn IK , 
Ol db al Jgn ya Mma Usa (Soal GI oel Up UI ea 
Ae Pn ear eno Ta Da Tale 
Me ea ne emang Honda gan ar 
aa Ind Ta 0. tg Aa Lan u3o 1 Pad 
AK AI 1JB GRI NE SE JB sel US YAA Jan ala 


442. Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Zuhrah bin Ma'bad 
menceritakan kepada kami dari Abu Shalih mantan budak Utsman, 
bahwa dia (Abu Shalih) menceritakan kepadanya (Zuhrah), dia (Abu 
Shalih) berkata, “Aku pernah mendengar Utsman berkata di Mina, 
“Wahai manusia, sesungguhnya aku menceritakan kepada kalian sebuah 
hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW bersabda, “Berjaga-jaga 
sehari di jalan Allah adalah lebih utama daripada seribu hari dalam 
kegiatan selainnya. Maka hendaklah seseorang berjaga-jaga 
bagaimanapun dia menghedakifnya). Apakah aku telah menyampaikan?” 
Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “Ya Allah, 
saksikanlah”.” 


#0. Tn #£ .. o- o Y . 8. $ 3 -0 
Bl SS ali AL AS pl AE Cl5 dalil Aly 
2. , 2... pi - - x .. - . 


.,- 3 8 3-5 oz: emo ni 5 aa Za. 2. T Tg 0, “3 
ale pdl a BS BI ea AAS AI ob) OLS Gi Ola 


513 Sanadnya shahih. 
Abu shalih mantan budak Utsman adalah orang Mesir. Dia bernama Harits. Dia 
dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban dan Al Ajali. Pembahasan yang lebih jauh 
tentangnya akan dikemukakan pada hadits nomor 513. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmdzi (3/18 dan 19). Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini hasan gharib dari jalur ini.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i (2/63). 
Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkannya dari sumber yang sama, dari jalur Zuhrah 
Ibnu Ma'bad. Bukhari menyinggung hadits ini dalam 4! Kabir (1/2/148). Lihat 
hadits nomor 433. 


— Musnad Imam Ahmad 


.. 


BIA al Ih ea IL Ka LE ab Gi Lu: “J3 
MAAN Iko Jia ali d JAE GA nda dh la Jo 


443. Abu Sa'id —yakni mantan budak Bani Hasyim- menceritakan 
kepada kami, Ikrimah bin Ibrahim Al Bahili menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Dzubab menceritakan kepada kami 
dari ayahnya: bahwa Utsman bin Affan RA shalat empat raka'at di Mina, 
kemudian orang-orang mengingkarinya. Utsman bin Affan berkata, 
“Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menikah dan mempunyai 
keluarga di Mekah sejak aku datang, dan sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menikah dan 
mempunyai keluarga di suatu negeri, maka hendaklah dia shalat 
sebagaimana shalatnya orang yang mukim (menetap). 


54 Dalam sanadnya ada yang perlu dibahas, namun menurut saya, yang pasti 
sanadnya adalah dha'if. 
Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Dzubab adalah seorang yang tsigah. 
Biografinya terdapat dalam At-Tahdzib (5/292) dan Ta'jil (221). 
Ayah Abdullah yaitu Abdurrahman: dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 
Ats-Tsugat. Namun orang yang perlu dibahas dalam sanad ini adalah Ikrimah 
bin Ibrahim Al Bahili: biografinya tedapat dalam At-Ta'jil. 
Namun dinukil dari Al Husaini bahwa dia (Ikrimah Al Bahili) bukanlah orang 
yang terkenal. Tapi dinukil dari anak guru Al Husaini bahwa gurunya tersebut 
berkata, “Aku tidak mengetahui keberadaannya (Ikrimah).” 
Ini adalah pernyataan yang benar. Namun Al Hafizh memberikan pernyataan 
susulan bahwa dia (Ikrimah Al Bahili) adalah orang yang terkenal dan 
keberadaannya. 
Setelah itu Al Hafizh memperpanjang pembahasan tentang Ikrimah bin Ibrahim 
Al Azadi, dan bahwa dia dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in, Al Ugaili, Nasa'i, dan 
yang lainnya. Al Hafizh kemudian berkata, “Mereka sepakat bahwa dia 
(Ikrimah Al Azdi) adalah orang Azd, maka pendapat orang yang 
menisbatkannya sebagai Al Bahili perlu dipertimbangkan lagi.” 
Menurutku, ini merupakan pendapat keliru dari Al Hafizh. Ibnu Oayyim 
kemudian memperkuat hal itu dalam Zaad Al Ma'ad (130) dimana dia 
kemudian menyebutkan hadits ini. Dia berkata, “Ikrimah bin Ibrahim Al Azadi 
meriwayatkan dari Abu Dzi'ab dari ayahnya... sampai akhir.” Demikianlah, 
dalam kitab tersebut terdapat: “dari Abu Dzi'ab.' Ini, sebagiamana yang engkau 
lihat, adalah keliru. Lalu darimana dasarnya Al Azadi -yang mereka buat 
biografinya- adalah Al Bahili. Padahal Al Azadi itu terkenal. 
Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/1/50) dan ia berkata, 
“Ikrimah bin Ibrahim Al Azadi Al Mushili pernah menjabat sebagai gadhi di 
Ray sebagaimana yang mereka kira.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Bag GL Aa UN GAN Gi ad daa 0 Bab — 414 
4. 9. 3 


sanam SIA EA Hj Ita aah Plus S3 ka Ne 
ya ya bat 5 SI Ay Ad Ie bs UE AN oh OR 
PA de Bb Ket ab IA OR yak 

IS ng ISU 3 BA) OKU Ud ng ala Ai 


444. Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Lahi'ah menceritakan kepada kami, Musa bin 
Wardan menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mendengar Sa'id 
bin Al Musayyab berkata, “Aku mendengar Utsman RA menyampaikan 
khutbah di atas mimbar, dia mengatakan, “Aku pernah membeli kurma 
dari keturunan Yahudi, yang disebut Bani Oainuga. Aku lalu menjualnya 
untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu kemudian sampai kepada 
Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, “Wahai Utsman, apabila 


Al Khatib juga menulis biografi Ikrimah Al Bahili dalam Tarikh Baghdad 
(12/262 dan 263)), namun tidak memberikan isyarat bahwa Ikrimah Al Bahili 
dalam kitab Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, dan tidak juga 
diriwayatkan oleh Abu Sa'id mantan budak Bani Hasyim. 

Oleh karena itulah saya lebih mengunggulkan bahwa Ikrimah Al Bahili yang 
ada dalam sanad ini bukanlah Ikrimah Al Azadi, dan bahwa dia (Ikrimah Al 
Bahili) adalah perawi yang kondisinya tidak diketahui, haditsnya harus 
ditangguhkan sampai keadaannya dapat diketahui. 

Ibnu Oayyim memberi isyarat bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin 
Zubair Al Humaidi dalam Musnad-nya. Al Hafizh juga memberi isyarat dalam 
Al Fath (2/270) bahwa Baihagi pun meriwayatkannya, namun aku tidak 
menemukannya dalam Sunan Al Kubra. 

Ibnu Oayim berkata, “Baihagi memberikan alasan karena hadits itu terputus 
(mungathi'), dan ikrimah bin Ibrahim adalah dha'if. Abul Barakat bin Taimiyah 
berkata, “Dia (Ikrimah bin Ibrahim) itu dapat dicari karena dia dha'if.' Juga 
Bukhari pernah menyebutkannya di dalam Tarikh-nya, namun tidak 
menganggapnya cacat, padahal biasanya dia menyebutkan adanya cacat dan 
memasukkannya dalam kategori orang-orang yang cacat.” 

Hal itu lantaran Ikrimah yang ditulis biografinya oleh Bukhari adalah Al Azadi. 
Akan tetapi, di manakah bukti untuk menetapkan hal itu? 
. Lihat Nail Al Authar (3/35-360). Sanad ini akan diulang pada hadits nomor 559, 
berikut isyarat atas redaksi hadits ini. 


— Musnad Imam Ahmad 


engkau membeli maka timbanglah dan jika engkau menjual maka 
timbanglah (pula). 


AP jaga Mia Tgl SA El Bila UI Pa Ul — £to 


Te SS ia NI Pan Te IS PN Had e P3 ai Ha Tn ai P 
445. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Musa bin Wardan menceritakan kepada kami 


dari Sa'id bin Al Musayyab. Dari Utsman bin Affan RA. Dia kemudian 
menyebutkan hadits yang serupa dengan yang di atas.”'$ 


WE Lp ad PUJI AL EA 3 ali AE EA — ten 

5 . .. Pan 9, , PJ an AS Fa ma) & 
id el MAP AI Elo AI Sya) JL 2JE dal IP Ola yi 
3 8 - - -8 Oa aa s£ sa Mata (3 .. ta. Ra 1 
. # “ . . .. 2 & Pb “ 2 
Tn ape b (ala 

446. Ubaid bin Abu Ourrah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
Zinad menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aban bin Utsman, 
dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
mengucapkan, “Dengan nama Allah yang dengan Asma-Nya tidak ada 
sesuatu yang berbahaya di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar 


lagi Maha Mengetahui' maka tidak ada sesuatu yang akan 
membahayakannya.”" 


“25 


5 


515 Sanadnya shahih. 
Musa bin Wardan Al Ourasyi Al Amiri adalah orang Mesir dan merupakan 
tabi'in yang tsigah. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4/98) dan 
penulisnya berkata, “Sanadnya hasan.” Pengertian hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Yazid, dari Ibnu Lahi'ah (2/115). 

s6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 

517 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


1. H Naa BG. 30. A5 
Hah IP 33 LP Tank AS BUSI SRI X2 BAL — £4V 
Kan Sana Ma Ae An 
Tanam 2G AS AMI an) OLS Cp Ulass 


- 


BO gi AS LE AA 

e 95 2 o- ANA nia 3 To &, 8? Pat AG: n3 A 2, y 23 
ya an LE Ubi YSS MEY Gl Jia ping OA alel Syah 
gb AIA Gone Merta aa ME RO SU GL 5 Ta saga 2 Kh 
Pb ooh Slam oi As O JW UU IE RA VI es 

4 "8.3 ce Hun mate an s.z 39 23 Ar, an 
Dl do Nakaman Up ds Ogan) AA BP IS YA (al 
Ka ON An dng sat ar OK AN Na pe, »: ng Ae aa 
Al aka A1 ai AE PN AI AI TS gag Ma, ea Ale 
4 ae Baar Nan on $ H3 Pu TA 

1 YP AI Y OT 3513 MDA is Jb UI AP pel ale 

447. Abdul Wahab Al Khaffaf menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Muslim bin Yasar, dari 
Humran bin Aban, bahwa Utsman bin Affan berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku mengetahui 
sebuah kalimat yang tidak dikatakan oleh seorang hamba dengan 
hak/benar dari dalam hatinya, melainkan dia akan diharamkan atas 
neraka.' Umar bin Khaththab RA kemudian berkata kepada beliau, “Aku 
menceritakan kepadamu apakah kalimat itu. Kalimat itu adalah kalimat 
ikhlas yang karenanya Allah memuliakan Muhammad SAW dan para 


Ubaid bin Abu Ourrah adalah tsigah, dan menjadi alasan bagi orang yang 
mempersoalkannya. Biografinya terdapat dalam Tarikh Baghdad (11/95-97), 
Lisaan al-Miizan ( 4/122-123), dan At-Ta'jiil (276-277). Biografinya dalam 
kitab at-Ta'jiil itu mengandung banyak kesalahan yang dapat diperbaiki dari 
Tarikh Baghdad dan Al-Lisan Pembahasan lebih jauh tentang itu akan 
dikemukakan pada hadits nomor 7186. 

Abdurrahman bin Abu Zanad itu tsigah. Tirmidzi menshahihkan beberapa 
haditsnya, dan dia berkata, “Tsigah lagi hafizh.”” Namun mereka 
mempermasalahkannya tanpa alasan. Biografinya terdapat dalam Tarikh 
Baghdad (10/228-230) dan At-Tahdziib. Hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Tirmdizi (4/228) dan Ibnu Majah (2/230), keduanya meriwayatkan dari 
Muhammad bin Basyar, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Ibnu Abi Zanad. 
Tirmdizi berkata, “Hadits ini hasan gharib shahih.” 

Hadits itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud (4/484) dengan dua sanad, dimana 
salah satunya tidak jelas. 

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab A/ Mustadrak (1/514) dari 
.jalur Abdullah bin Salamah, dari Ibnu Abi Zanad. Hadits itu dinilai shahih oleh 
Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


— Musnad Imam Ahmad 


sahabatnya. Kalimat itu adalah kalimat takwa dimana Nabi Allah 
mengulang-ulangnya kepada pamannya Abu Thalib ketika (sakaratul) 


maut: menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah?” 


PEN Ui oo In £ sa. 3 Bao aka 

(elaali aa. Cejammll boa Ss G7 daa JS Cod NA 

"3 .. 8 Loco ir "2. a ..i yg £.. .- 2... 

ol ca jug Gp Uas Ol Hala pl ia PS ai 

P3 82 PN 3 2 a 2. A3 Pan £ . “ Pa Fa P3 Mr Pa » 9. . 9. 

153 AI ob OLS Gp Olate Je Al oa eta Jb 3 M3 
7 Aa 


ud P3 
» 320 


ts -. In Haa ena 0. Anna LO Sa etek 
Mad og US gg aus JB Ka Ih Aa an 3 hi 
P 2 $ . 0 - o- 4 si - an en Nan, 0 
BI le Al Sya) Iya Ainan IA AN gb) Ola JU) ca S3 mpg 
PNP PN 30. AL PN Ge NP MI Mn Tong rt da 


P C Et "ag PB As y TP Na Me Aap S3 
Hu 2g IS Lp Pb Ol 2nlb4 cal yad 


448. Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku, Husain —yakni Al Mu'allim menceritakan 
kepada kami dari Yahya —yakni Ibnu Abi Katsir-: Abu Salamah 
mengabarkan kepadaku bahwa “Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya, 
bahwa Zaid bin.Khalid Al Juhanni mengabarkan kepadanya (Atha)': 
bahwa dia (Zaid bin Khalid) pernah bertanya kepada Utsman bin Affan 
RA. Aku (Zaid) berkata, “Bagaimana pendapatmu jika seseorang 
menggauli istrinya namun tidak keluar sperma?” 


Os 
3 


Utsman menjawab, “Hendaknya berwudhu sebagaimana dia 
berwudhu untuk shalat dan membasuh kemaluannya.” 


Utsman berkata, “Aku mendengar itu dari Rasulullah SAW, 
kemudian aku menanyakan hal itu kepada Ali bin Abu Thalib, Zubair bin 


518 Sanadnya shahih. 
Hadits tersebut terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1/15), dan penulisnya 
berkata, “Para perawinya adalah orang-orang yang fsigah.” Lihat hadits nomor 
157 dan 252. 
Alaasha alaiha ammahu: Yakni mengulangi perkataan itu kepadanya, dan 
membiasakannya mengatakan itu. 
Paman Nabi SAW adalah Abu Thalib. 


Musnad Imam Ahmad — (so7j 


Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ubay bin Ka'b, kemudian mereka 
memerintahnya untuk melakukan itu.”'? 


2.9 d 0-4 138 - 


31 5. J8 ut ta as da 36 Ca oma 3) 
ba ai S3 


449. Ubaid bin Abu Ourrah menceritakan kepada kami, dia berkata, 
“Aku pernah mendengar Malik bin Anas berkata, 'Kami tinggikan siapa 
yang Kami kehendaki.' (Os. Al An'aam (6): 83) Malik berkata, “Dengn 
ilmu.' Aku berkata, “Siapa yang meriwayatkan itu kepadamu?” Dia 
menjawab, “Zaid bin Aslam mengakui hal itu'.””20 


- 
0. S0 5 3 oe S0 IBL 38 9 


HA GR ES LAN Mae bb — £01 
S5 II ip AN Gpp Oli gi Olah KAS dai ay 


a1 ERA si It 2 Sd Wi Ku da Hp SEA pw P3 
alas AS Al oh ena KE db S shg Ig ara 


BE kat an ba ap Sa 


- do 0G 


“Ko ata up 


450. Muhammad bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada 
kami, Masarrah bin Ma'bad menceritakan kepada kami dari Yazid bin 
Abu Kabasyah, dari Utsman bin Affan, dia berkata, 


519 Sanadnya shahih. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan 
juga yag lainnya. Lihat kitab Al Fath (1/274 dan 338-339. 

220 Ini bukanlah hadits, melainkan atsar dari Zaid bin Aslam, seorang tabi'in. 
Sanadnya shahih. Atsar ini disebutkan oleh Suyuhti dalam Ad-Durr Al 
Mantsuur (3/28) dan dia menisbatkannya kepada Abu Syaikh. Dalam hal ini, 
dalam g tertulis : Ubaidillah bin Abu Ourrah. Ini adalah keliru. Kami 
membenarkannya dari & dan kitab orang-orang itu. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya aku pernah shalat (namun) aku tidak tahu 
apakah aku shalat dengan rakaat yang genap ataukah dengan rakaat yang 
ganjil?” Rasulullah SAW menjawab, Waspadalah agar setan tidak 
mempermainkan kalian dalam shalat kalian. Barangsiapa di antara 
kalian yang shalat, lalu dia tidak tahu apakah dia shalat dengan rakaat 
yang genap atau ganjil, maka hendaklah dia melakukan sujud dua kali 
sujud. Maka sungguh keduanya merupakan kesempurnaan 
shalatnya.” 


Batakan bt bt 


. 


Karen Had pa Gi GAS ti -JS UT Ah S Sate 
- Aa IS de adab oi Sa 5 kta yaa 


Hape aga dan JD 2 


451. Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami dan Ziyad bin 
Ayyub menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sawwar Abu 
Umarah ar-Ramli menceritakan kepada kami dari Masarrah bin Ma” bad, 
dia berkata, “Yazid bin Abu Kabasyah mengimami kami shalat, 
kemudian dia menghampiri kami setelah (menunaikan) shalatnya dan 
berkata, “Sesungguhnya aku pernah shalat bersama Marwan bin Hakam 
dan dia sujud seperti kedua sujud ini, kemudian dia menghampiri kami 
dan memberitahukan kepada kami bahwa dia pernah shalat bersama 


521 


Sanadnya terputus (mungathi') dan orang-orangnya tsigah. Penguat hadits ini 
nanti akan dikemukakan secara maushul. 

Masarrah bin Ma'bad Al Lakhmi: Abu Hatim berkata, “Dia adalah syaikh yang 
tidak memiliki cacat (maa bihi ba's).” Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam 
Ats-Tsugat dan Adh-Dhu'afa. Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al 
Kabir (4/2/64) dan dia tidak menyebut adanya cacat pada dirinya. 

Hadits maushul (sanadnya menyambung) mendatang akan dikemukakan secara 
ringkas, dan nampaknya Al Hafizh tidak mengetahui keberadaan hadits ini 
sehingga dia tidak menyinggungnya dalam At-Tahdzib (11/354-355), meskipun 
hampir sebagian besar dia menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh 
Yazid ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


Utsman RA, dan Utsman menceritakan hadits dari Nabi SAW. Dia 
kemudian menyebutkan yang serupa kepadanya.””?2 


P1 e Be TG L) . 2 Tagana . “Z9 Pt 

ui (ima JD Bpaa Sa :J8 Sale ee Ol boa — L0Y 

Pa o- 4 P .. “3 .. . - badai Aa Da Na na 

B3 ES oo) Ole Ol PAR BU IP Jaa Ip SA Al 
3... 3. 


| 3 EL si Ip 222 ... - 
Pt) Isi ala GP Sai De Ji Kama Ay dilaol Js 
: 7 appa 2 2 bag . . 2 . - di 5: LN . Te A 2, 
JS Sh VI dia SA 3 JS Sai Hang ale MI lo 


an .0. 5.0 o 5 P3 "nya so. 5 o 5 arit . 0 ... .. 
kah Dah ME GI SAI ia IIS JS tee Oa Man NN S3 


.. 


P3 P3 5. z 0 . an # (3 Oa 2. “ ore . , Pad Na era 
A38 AS SAB Yp ( Yp Bb 9 GL dp Ja ala 


522 Sanadnya shahih. hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits sebelumnya, 
akan tetapi hadits ini maushul, sedangkan hadits sebelumnya mungathi'. 
Sawwar bin Abu Umarah adalah Sawwar bin Umarah. Kuniyahnya adalah Abu 
Umarah. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Hadits tersebut 
dicantumkan oleh Bukhari dalam Al Kabir. Bukhari berkata, “Muhammad bin 
Abdul Aziz: sebab Sawwar bin Umarah Ar-Ramli itu mendengar Masarrah bin 
Ma'bad... sampai akhir.” 

Hadits yang terdapat dalam naskah A4! Musnad adalah hadits Ahmad dari Yahya 
bin Ma'in dan Ziyad bin Ayyub. Keduanya adalah termasuk teman-teman 
Ahmad. Ahmad meriwayatkan hadits dari keduanya, dan keduanya pun 
dicantumkan dalam kelompok para guru imam Ahmad. 

Namun hadits ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zawa'id (2/150) dari jalur 
yang telah dikemukakan, kemudian penulisnya berkata, “Hadits itu 
diriwayatkan oleh Ahmad dari Jalur Yazid bin Abu Kabasyah dari Utsman, 
padahal Yazid tidak pernah mendengar Utsman. Hadits itu juga diriwayatkan 
oleh putera imam Ahmad, yaitu Abdullah dari Yazid bin Abu Kabasyah, dari 
Marwah, dari Utsman. Dia menyebutkan hadits yang serupa dengannya dan 
para perawi yang ada dalam kedua jalur tersebut adalah orang-orang yang 
tsigah.” 

Dengan demikian, bagi Al Hafizh Al Haitsami hadits yang ada dalam 
naskahnya dari 4! Musnad itu merupakan sisipan/tambahan Abdullah, bukan 
merupakan riwayat ayah Abdullah (imam Ahmad). Walau bagaimanapun, sanad 
hadits ini maushul lagi shahih. 

Masarrah bin Ma'bad adalah dengan fathah huruf miim dan siin. Namun pada 
kedua jalur yang ada dalam “ tertulis: Marrah bin Ma'bad. Ini adalah keliru. 
Kami memperbaikinya dari » & dan dari kitab orang-orang itu. 


— Musnad Imam Ahmad 


1 UE aoi , 3 oto han 3 0.9, Ce 30 ae 
SY Ol Aga gl el! Sia CHA Yy tia oma 


Al Inn 93 @9n 


Bap 3 Kenocad 


452. Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Mughirah bin Muslim Abu Salamah menyebutkan dari 
Mathar, dari Nafi”, dari Ibnu Umar bahwa Utsman RA melihat para 
sahabat-sahabatnya ketika dia sedang dikepung. Dia kemudian berkata, 
“Atas dasar apa mereka hendak membunuhku? Sesungguhnya aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah seorang 
muslim kecuali karena salah satu (dari) tiga (hal): (1) seseorang yang 
berzina setelah muhshan maka ia dihukum rajam, (2) membunuh secara 
sengaja maka ia dikenakan gishash, dan (3) murtad setelah masuk Islam 
maka ia dibunuh. ' Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah berzina di 
masa jahiliyah maupun setelah masuk Islam, aku (pun) tidak pernah 
membunuh seseorang sehingga aku dikenakan gishash, dan aku pun tidak 
pernah murtad setelah memeluk Islam. Sesungguhnya aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) kecuali Allah dan bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya.””2 


16 - 2. D3 OI. 18 - 


Id Ban Ing PI KE SAS Saya ji "yan Cile — LOY 


Ody slor dl 133 Ss S La e 2S S1 kap u On Sa :J8 


- 
- 


528 Sanadnya shahih. 
Ishag bin Sulaiman adalah Ar-Razi Al Abdi. Dia adalah seorang yang tsigah 
lagi tsabt. 
Mughirah bin Muslim adalah Al Oasmali —dengan fathah huruf gaaf dan miim 
yang ditengahi oleh huruf siin yang sukun. 
As-Saraj adalah seorang tsigah. 
Dalam z tertulis "Ana Salamah' seolah kata itu merupakan ringkasan dari 
akbaranaa Salamah (Salamah mengabarkan kepada kami). Itu adalah keliru. 
Sebab yang benar adalah: Abaa Salamah (Abu Salamah). Abu Salamah adalah 
kuniyah untuk Mughirah bin Muslim. Kami memperbaiki itu dari » &. 
Mathar adalah Thahman Al Warag. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 
Ats-Tsugat. Ibnu Ma'in dan Abu Zar'ah juga berkata, “Dia seorang yang 
Shalih.” Namun Ahmad dan yang lainnya menilainya dha'if khusus pada 
riwayatnya dari Atha, adapun hadits ini bukanlah riwayatnya dari Atha. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari pengertian hadits nomor 437 dan 438. 


Musnad Imam Ahmad — 


Kn Nag Pet La den An nun Ka Bu ana C3 
(P3 Olate Jia Slab on d OS5 MS DI ob) OLS op Olse Je 


- 
nan 0 3 Jo 
Z Pai 


Sd Kai 2 e 5 2 0. - "ng - ta 
Oh JB Sad SP YG 3G SP SENSASI 


Bem ia JA LA anda da ala Ah Jo Ah Io) ba 


Pd 
0... 


JB SA IE alah 

453. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Oabil menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Abdullah Az-Zayadi 
menceritakan sebuah hadits dari Abu Dzar: bahwa dia (Abu Dzar) datang 
untuk meminta izin kepada Utsman bin Affan RA, kemudian Utsman 
memberikan izin kepadanya sambil memegang tongkat. Utsman 
kemudian berkata, “Wahai Ka'ab, sesungguhnya Abdurrahman telah 
meninggal dunia dan dia mewariskan harta. Bagaimana pendapatmu 
tentang harta itu? Ka'b menjawab, “Seandainya pada harta itu dia 
memenuhi hak Allah, maka tidak ada dosa baginya.” Abu Dzar kemudian 
mengangkat tongkatnya dan memukulkan(nya) kepada Ka'b. Dia berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya aku 
mempunyai emas sebesar gunung ini, maka aku tidak ingin 
menafkahkannya dan itu diterima darimu, sedang aku meninggalkan 
enam ugiyah (1 ugiyah: 40 dirham perak) sepeninggalku.' Aku 
mendesakmu dengan (nama) Allah, wahai Utsman, apakah engkau 
pernah mendengarnya?” tiga kali? Utsman menjawab, “Ya.” 4 


54 Sanadnya shahih, jika Allah menghendaki. 

Abu Oabil —dengan fathah huruf gaaf- bernama Huyay bin Hani Al Ma'arifi Al 
Mashri. Dia adalah tabi'in yang tsigah. Dia dinilai tsigah oleh Ahmad, Ibnu 
Ma'in, Abu Zar'ah dan yang lainnya. 

Malik bin Abdullah Az-Zabadi: biografinya ditulis oleh Al Hafizh dalam At- 
Ta 'jil (388-389), namun dia tidak menyebutkan adanya cacat pada dirinya, juga 
tidak menyatakan penguatan. Dia adalah seorang tabi'in senior (Gadim). Dia 
turut serta dalam penaklukan Mesir. Namun yang pasti, keadaannya tidak 
diketahui. Seandainya dirinya menyimpan cacat, niscaya Bukhari atau yang 
lainnya akan menyebutnya dalam Ad-Dhu'afa, bahkan Adz-Dzahabi akan 
menyebutnya dalam Al Mizan. 


— Musnad Imam Ahmad 


Per 28 L 9. 


An ET anna HI Pi eta Kanal HM X2 JG) — tot 


SI Gg OA da yA Gp YAN pe BN GA Ui di 


30. 


Tem YSS db UR BA ah ARA: SJE Ai 


- 
s SG 


d1 Jpg O| LI RS La SSI Ig ES 3 Jas 


Al Hafizh berkata dalam At-Ta'jjiil, “Pada nisbatnya dalam A4! Musnad ada 
perubahan yang tidak disadari. Perubahan dalam nisbat itu disebutkan oleh Ibnu 
Yunus. Dia berkata, “Malik bin Abdullah Al Bardadi —dengan fathah yang 
bertitik satu (maksudnya huruf baa'), sukun yang tidak bertitik (maksudnya 
huruf raa), dan kemudian dua huruf daal yang diselingi oleh huruf alif. 
Demikianlah penentuannya dengan huruf yang terdapat dalam naskah Al Hafizh 
Al Hibal Al Mashri.' Perlu dimaklumi bahwa Ibnu Yunus adalah orang yang 
paling mengetahui tentang orang Mesir ketimbang yang lainnya. Dia berkata, 
“Malik bin Abdullah Al Bardadi. Dia disebutkan dalam kelompok orang-orang 
yang turut serta dalam penaklukan Mesir. Dia meriwayatkan dari Abu Dzar dan 
diriwayatkan oleh Abu Oabil. Selesai pengutipan dari Ibnu Yunus. Hadits 
Malik bin Abdullah ini —maksudnya hadits ini- dicantumkan oleh Ibnu Rubai' 
pada biografi Abu Dzar dalam Ash-Shahabah Al-Ladzina Dakhalu Mishr. 
Namun tindakan Ibnu Rubai” ini telah didahului oleh Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abdul Hakam dalam Futuh Mishr.” 

Ibnu Rubai” adalah Muhammad, sedangkan ayah Rubai' bin Sulaiman Al Jizi 
adalah sahabat Asy-Syafi'i. Muhammad inilah yang mempunyai Ash-Shahabah 
Al-Ladziina Dakhalu Mishr (para sahabat yang masuk ke Mesir), yang 
kemudian dirangkum oleh As-Suyuthi dan dibubuhi pada juz pertamanya 
dengan pembukaan yang bagus. 

Dalam At-Ta'jil yang telah dicetak tertulis: Al Hiri (bukan Al Jizi). Itu adalah 
kesalahan dalam penulisan. Apabila nisbat Malik bin Abdullah benar kepada Al 
Bardadi, sebagaimana yang lebih diunggulkan oleh Al Hafizh, maka dia 
dinisbatkan kepada Bardad, salah satu perkampungan yang ada di Samargand, 
seperti yang terteta dalam Mu 'jam Al Buldan. Namun menurutku itu jauh. 
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakim dalam Futuuh Mishr (286) 
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh dari Abul Aswad an-Nadhr bin 
Abdul Jabar dari Ibnu Lahi'ah. 

Al Haitsami menyebutkan hadits itu dalam Majma' Az-Zawa'id (10/239) dan 
dia tidak memberikan kecuali hanya dengan Ibnu Lahi'ah, padahal Ibnu Lahi'ah 
itu tsigah. 

Abu Dzar juga mempunyai hadits Jain namun pengertiannya sama dengan hadits 
ini, yang akan dikemukakan pada Musnad-nya yaitu pada jilid 5/149 z. Hadits 
itu juga terdapat di dalam Majma' Az-Zawa'id 3/120). 

Ka'b dalam hadits ini adalah Ka'b Al Ahbar. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
Ieo 


ang 5 op GAN ae Ta SIG al dia le 


Boo. o 3 0 0 . Ia. 0g 


Al Io Ia JG, AS AN SA LI Ta Gd lp da ad 
Aa ah AG 1 Aa Gan SA, La an ale se 


454. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Yahya bin Ma'in 
menceritakan kepadaku, Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Bahir Al Gash menceritakan kepadaku dari Hani mantan 
budak Utsman RA, dia berkata, “Manakala Utsman RA berhenti di 
sebuah kubur, dia menangis hingga janggutnya basah. Ditanyakan 
kepadanya, “Manakala engkau teringat akan surga dan neraka engkau 
tidak menangis, (namun) engkau menangis hanya karena ini?” Utsman 
menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Kubur 
adalah fase pertama dari beberapa fase menuju akhirat. Apabila 
(seseorang) selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah 
baginya. (Namun) apabila ia tidak selamat darinya, maka yang 
setelahnya akan lebih berat darinya.” Utsman berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan 
kecuali kubur lebih dahsyat darinya”. 


(3 0 - 9. $ L. 20 9 ANN De 23 
TN ml an ena ae, A5 — too 
Ta... Yg 


a P3 Wae DA 2 Ale 43 AE Magna Nb kal Ab Sah 


“25 Sanadnya shahih. 
Hisyam bin Yusuf adalah Ash-Shan'ani Al Abnawi, gadhi di kota Shan'a. Dia 
adalah seorang yang tsigah dan bertakwa. Dalam g tertulis Hisyam bin Yunus 
dan itu keliru. Kami telah memperbaikinya dari » &. 
Abdullah bin Bahir —dengan fathah huruf baa' dan kasrah huruf haa- bin 
Raisan —dengan fathah huruf raa', sukun huruf yaa', kemudian siin- Al Maradi, 
Al Oashsh Al Yamani Ash-Shan'ani: dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan 
yang lainnya. 
Hani Al Barbari mantan budak Utsman adalah seorang yang tsigah. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/258) dan dia berkata, “Hadits ini hasan 
gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali bersumber dari hadits Hisyam bin 
Yusuf. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/294) dan Hakim di dalam Al 
Mustadrak (1/271). Hadits ini termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


-— Musnad Imam Ahmad 


Is da JAN rei mal 1 alas Ja ae Ia Uu 
IE AA IE HA IG lg 1I KRI HIS CM Ip 
3 IN SIB Ja TI J3 de Ja BU 
pai RU SA AJ AN Gg OA Jb 2G al pb de 


ae Je) Si AA EU AA OS Oh Oa edi SANG 


ea na 
meng ae 


455. Zakariya bin Adiy menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari 
Marwan —apa yang Marwan ragukan, kami menyangsikannya -, dia 
berkata, “Utsman mengalami mimisan pada tahun terjadinya mimisan 
tersebut (sanah ar-ru'aaf), hingga dia tertinggal untuk melaksanakan 
ibadah haji, (namun) dia memberikan wasiat. Seorang lelaki dari 
kalangan Ouraisy kemudian menemui Utsman dan berkata, “Angkatlah 
seorang wakil!” 


Marwan berkata, “Mereka mengatakan itu kepada Utsman? Dia 
menjawab, “Ya.” Lelaki itu bertanya, “Siapakah dia?” Marwan berkata, 
“Utsman terdiam.” Marwan berkata, “Seorang lelaki lain kemudian 
menemui Utsman dan dia berkata kepadanya seperti apa yang dikatakan 
oleh orang pertama, dan Utsman memberikan jawaban kepadanya seperti 
jawaban itu.” 


Marwan berkata, “Utsman RA kemudian berkata. Mereka berkata, 
“Zubair.” Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, yang aku 


tahu, dialah yang terbaik dan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW 


di antara mereka” .””2 


“26 - Sanadnya shahih. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (5/21) dari Khalid bin Mukhlid dari Ali 
bin Mushir. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (3/363) dari jalur Zakariya bin Adiy. 
Hakim kemudian berkata, “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari 
Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan hadits ini dalam Shahih mereka.” 
Padahal, seperti yang engkau lihat, hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari. 
Dengan demikian, pernyataan akhir Hakim merupakan sebuah kekeliruan. 


Musnad Imam Ahmad — 


ee Al Kek ea tai 


Kat soah 

456. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Suwaid menceritakan kepada 

kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami dengan sanadnya seperti 
hadits sebelumnya.” 


Dina Pe ETAP 1 - AA 9 0.9 o PEN TT MEA 72 SEPAK MG ro 
Ola up ot "Ju ak OS pa Asal Ca IN an 
ig Ja. 4 . Pn Ha nan pa Be ed ae, .. SAR 3 
Hj KE DN Cb OLS Op Ol Sh HB ad Als 2 LS AI nh 
# ..$ 5 Kk 23 Pap 4 as y # 4. “ 
Ab Ala 3 SI ag telaah Gala AI Ji 
457. Zakariya bin Abu Zakariya menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Sulaim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayah menceritakan 
kepada kami dari Imran bin Mannah, dia berkata, “Aban bin Utsman RA 
melihat jenazah kemudian dia berdiri untuk (menghormati)nya. Dia 
berkata, “Utsman bin Affan RA melihat jenazah kemudian dia berdiri 
untuk (menghormati)nya. Dia lalu menceritakan bahwa Rasulullah SAW 
pernah melihat jenazah, kemudian beliau berdiri untuk 


(menghormati)nya' ta 


(4 


Ea. RN APN 
Ol iba 3 ld ea 


57 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Hadits ini termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 

Suwaid adalah Ibnu Sa'id. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits nomor 426. 
Namun pada sanad hadits ini terdapat kesalahan pada naskah yang tiga, yaitu 
Imran bin Manah. Yang benar adalah Musa bin Imran bin Manah, sebagaimana 
yang terdapat pada sanad hadits sebelumnya. Yang pasti kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan dari para penyalin hadits. Sebab para penulis biografi 
tidak menulis Imran bin Manah, dan mereka pun tidak menyebutkan 
riwayatnya. Seandainya kesalahan itu telah ada sejak dulu, pasti mereka akan 
menyebutkannya, sekaligus menulis bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. 


528 


— Musnad Imam Ahmad 


2 z e 2 90 daa 138 - . 3 So LE. 15 - an 
IE ana F2 Li - 0... 3... if Ane go LE Tea £ 0... 
d0 it! MI oh aj GP yA Ola aj olah Ol Alan GA LE 
2 9 PU - » 0 Hala kd o- A - - AP An Teng En 
BAN matte Ih SANG 3 JBS MI On) OLS 3 olate dlu 
“nk nat ea D 
“3 tg Pan Pa B .... o- 4 . - SA As LAN o 0 Ao 
Hal Lo, ap RE AA eh Ole JW Taja d3 BIA 
“. , 3. & 3. Jos tah . Ng 1 “3 £ kap 5 : Ina 2 0 
ke Bl Ja Ca ditata ME Al Lab) Ulas Jb) JG 3 Jana 
Los ate -.9 - 4 #08. SN MN MAN PU er. A.A 
Mn ayal 


458. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, 
bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya dari Yazid bin Khalid Al 
Juhanni, dia (khalid Al Juhani) mengabarkan kepadanya (Atha”) bahwa 
dia pernah bertanya kepada Utsman bin Affan RA, dia berkata, “Aku 
berkata, “Bagaimana pendapatmu jika seseorang menggauli istrinya 
namun tidak mengeluarkan sperma?” Utsman RA menjawab, “Berwudhu 


9:29 


sebagaimana dia berwudhu untuk shalat, dan membasuh kemaluannya”. 


Zaid bin Khalid Al Juhanni berkata, “Utsman RA berkata, “Aku 
mendengar itu dari Rasulullah SAW, kemudian aku menanyakan hal itu 
kepada Ali bin Abu Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, 
dan Ubay bin Ka'b, mereka lalu memerintahnya untuk melakukan itu.”?29 


- 
Bi A0 8-0 3 Do... 1G - 


3 2 PA 
g BP PU NS Jaya Op ora Vid — OA 
Ha 2 :E o G o- 25. rat LP 5 AN Oo - 9 
GP AS Ol ARI ME ep IMA AT JB ai MI 3 
Ca Da BN Kao NA ea PE na KA 
MEA 3 Tele ja H2 Al Co Oli Gp Ulas "JB 22 ot 
£ Ta Tg TA 


. . Pn . or A, E y, £ y ox 2 - 4 ' ... . 
Yg eng AA AI aka Al Sya Sah IU ayo ab Lo 


La 


529 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits nomor 
448. 


Musnad Imam Ahmad — 


. 
ED... 8. . 


apada ta :JU same na 
Aa aa 
aren Bana Jok 


459. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits 
At-Taimi, dia berkata: Mu'adz bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku 
bahwa Humran bin Aban mengabarkan kepadanya, dia berkata: Aku 
mendatangi Utsman bin Affan RA yang sedang duduk di tempat duduk 
(Maga 'id). Dia pun berwudhu dan membaguskan wudhunya lalu berkata, 
“Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu saat beliau berada di 
atas tempat duduk ini, dan beliau membaguskan wudhunya, lalu 
bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, lalu dia 
datang ke masjid dan ruku' (shalat) dua ruku (dua rakaat), maka Allah 
mengampuni baginya dari dosanya yang telah berlalu'.” Utsman 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian tertipu!” 


- 


SA pa Cant 
dye) JB :JE) 


SL 


1 B 08 -- o " o 8. o Y o- A3 
2 ab ap gate ga Ja Aap Bat AN 
2 0d E43 0 


Ls II Sapi ai Pb BN jp ata IA gi aa 

Uda Be den pe 
G3 aa HA ob lte Tera uas 2 S Aa 
data JG 8 tea ala Aa yA pian ata Y 


Inget Or . Pat 


#5 dc z Pa 
sahur buya nb pa Ko Ian oi 


530 Sanadnya shahih. 
Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman At-Taimi An-Nahawi. 
Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. 
Mw'adz bin Abdurrahman At-Taimi itu tsigah. Dia akan dikemukakan pada 
hadits nomor 478 dari riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Syagig 
bin Salamah dari Humran. Lihat hadits nomor 421 dan 436. 
La Taghtaruu: Dalam » g tertulis: Walaa Tagtaruu —dengan huruf gaaf. Kami 
memperbaikinya dari riwayat terdahulu. 


— Musnad Imam Ahmad 


sea Naa 2 3. .. Pn Tn EA 
Io "3 :JB Clis Ora Pal JA pi La 


ko. 


ta 5 of - . Pn z ane Ni L... 
K3 IA op ah ea eia Ju JUS 0) OLS 


- .$.. 2 t, PEN er 4 25 y " - 0 2 8 0, 0 & 
ASI UI lag ale Al lo Ipa) Sena Ph Up SU 
PJ 


460. Ubaidillah bin Muhammad bin Hafsh bin Umar At-Taimi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata, 
“Aku mendengar pamanku Ubaidillah bin Umar bin Musa berkata, “Aku 
berada di tempat Sulaiman bin Ali RA, kemudian seorang kakek dari 
kalangan Ouraisy masuk.' Sulaiman kemudian berkata, “Lihatlah kakek 
itu, kemudian dudukkanlah dia di tempat duduk yang baik karena 
sesungguhnya orang Ouraisy itu mempunyai hak.” Aku (Ubaidillah bin 
Umar bin Musa) berkata, “Wahai tuan, maukah engkau aku ceritakan 
sebuah hadits yang sampai kepadaku dari Rasulullah SAW?” Sulaiman 
menjawab, “Ya.” Ubaidillah bin Umar berkata kepadanya, “Telah sampai 
kepadaku (berita) bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Barangsiapa yang menghinakan seorang Ouraisy, maka Allah akan 
menghinakannya,” 


Sulaiman berkata, “Maha suci Allah, alangkah bagusnya (hadits) 
ini. Siapa yang menceritakan (hadits itu) kepadamu?' Ubaidillah bin 
Umar menjawab: “Rabi'ah bin Abu Abdurrahman menceritakan (hadits 
ini) kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Amru bin Utsman bin 
Affan RA, dia berkata, “Ayahku berkata kepadaku, “Wahai anakku, 
apabila engkau memimpin urusan manusia, maka muliakanlah orang- 
orang Ouraisy. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang menghinakan seorang Ouraisy, maka 


Allah akan menghinakannya”.”" 


81 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


& 2 s5 Le ti e -.. Pa 
Op jika ap Laga Cab GI OLI op Jelalal KAS — 
ja TAN sn Ia ox Pa MA De ana sa yee (3 - - ? 
"2 JG J6 AR (pn OS oi OS PA PA Ag 


- 


Sa Oa En ARP Lot or - 2. e se - Pi od Oi 
JB AND Ab gais ol Han Uno pai ai dl 
. 38. - H4 Pr 


z 


hh “ Ig 5 £ 7 8 Sae Bs # Ir Para : “3 
A Iyan EL DS 05 KUR ot Un 
g” p3 2 o- . o Las m0. “., Hi 5 S3 2 th TA ate x @ 
Ale Al KE Kel JR Uya US Aan Abah 13 peka dala MI en 
wi bea 
461. Isma'il bin Abban Al Warrag menceritakan kepada kami, 
Ya'gub menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abul Mughirah, dari 
Ibnu Abza, dari Utsman bin Affan, dia (Ibnu Abza) berkata, “Abdullah 
bin Zubair berkata kepada Utsman ketika dia dikepung, “Sesungguhnya 
aku mempunyai hewan berharga yang telah aku siapkan untukmu. 
Dapatkah engkau pindah ke Mekkah, sehingga orang-orang yang ingin 


menemuimu dapat menemuimu?' Utsman menjawab, “Tidak, (sebab) 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Akan 


— 


Ubadillah bin Muhammad bin Hafsh guru imam Ahmad itu sangat jujur lagi 
tsigah. Dia termasuk pembesar di kota Bashrah. Dia mempunyai budi pekerti 
yang indah nan baik, dan dia pun mencintai sesama. Dia dinisbatkan ke dalam 
kelompok orang-orang yang mengingkari takdir, padahal dia terbebas dari 
pendapat itu. Dalam g tertulis Ja'far, bukan Hafsh. Itu adalah sebuah 
kekeliruan. 

Ayah Ubaidillah adalah Muhammad bin Hafsh bin Umar bin Musa At-taimi: dia 
disebutkan oleh Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir (1/1/65), dan Bukhari tidak 
menyebutkan adanya cacat pada dirinya. Al Hafizh juga mengutip dalam At- 
Ta'jil bahwa Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 
Sedangkan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ars-Tsugat, pada Ath- 
Thabagah Ar-Ra 'bi'ah, dia pun menyebutkannya pada Abdullah. 

Paman Muhammad adalah Ubaidillah bin Umar bin Musa bin Ubaidillah bin 
Ma'mar At-Taimi. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Sedangkan dalam g tertulis Ubaidillah bin Umar dan itu keliru. 

Amr bin Utsman bin Affan: dia adalah orang Madinah yang tsigah dan 
termasuk tabi'in senior. Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Al 
Mustadrak (4/74) dari jalur Muhammad bin Ibrahim Al Abdi dari Ubaidillah 
bin Muhammad bin Hafsh. Al Hakim hanya meringkas awalnya saja, namun 
tidak menyebutkan kisah yang terjadi bersama Sulaiman bin Ali, yaitu Sulaiman 
bin Ali bin Abdullah bin Abbas, paman Manshur. 


— Musnad Imam Ahmad 


dikafirkan seekor domba Ouraisy di Mekkah yang bernama Abdullah. 
Dia memiliki setengah dosa manusia.” 


Iga Cab YG jaan Ip abah Si BA X5 Ci — AN 


Pd 


ig £.. 


Ha aj MP bgi SS ja 
Len AA NN TAN NA NATA DUS 0) OK LS Os 
i | Ii Seet AA Da WA ke Na 
H3 V3 » AI Yg KI SY J8 

462. Abdullah bin Bakr dan Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari 
Mathar dan Ya'la bin Hakim, dari Nafi”, dari Nubaih bin Wahb, dari 
Abban bin Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan RA, bahwa 


Rasulullah SAW pernah bersabda, “Orang yang berihram tidak boleh 
menikah, menikahkan dan melamar. 


He AAN Car ai NONA La MAA BH — NY 
aa die Ling Gan is In Ga) OKI JB AP IA al 3 


20... 


582 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi). 

Isma'il bin Abban Al Warrag adalah seorang yang tsigah lagi dipercaya. Bagi 
banyak orang, namanya mirip dengan nama lain yaitu Isma'il bin Aban Al 
Ghanawi, padahal dia seorang pendusta. 

Ya'gub adalah Abdullah bin Sa'd bin Malik Al Gumi. Dia adalah seorang yang 
tsigah. Ja'far bin Abul Mughirah Al Khaza'i Al Gumi: dia dinilai tsigah oleh 
Ahmad dan yang lainnya. 

Ibnu Abza adalah Sa'id bin Abu Abdurrahman bin Abza Al Khaza'i. Dia adalah 
seorang tabi'in yang tsigah, namun termasuk tabi'in yunior. Dia meriwayatkan 
hadits dari Ibnu Abbas dan Wa'ilah. Abu Zar'ah berkata, “Riwayatnya dari 
Utsman adalah mursal.” 

Sanadnya shahih. 

Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. Mathar adalah Ibnu Thahman Al Warrag. 
Pembahasan tentang keberadaannya telah dikemukakan pada hadits nomor 452. 
Ya'la bin Hakim Ats-Tsagafi adalah seorang yang isigah. Hadits tersebut 
merupakan pengulangan dari hadits nomor 401. 


533 


Musnad Imam Ahmad — 


anal Gita ata NA Ai Io 030 0 P0 obi £ 
SES Kakag AE io Ml Iyan) Oya Kian Van Kidal 
Ga Je Opa ta Pen ae an 
: Ph Oa Bt ea AAN ag aa PP AR Se Se 20 
lay GA AG AI AN Sya Iii AI Jaa HUI YR 2d 


Ta audnd 


Jajik 


463. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Kahmas 
menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Utsman RA berkata saat 
bekhutbah di atas mimbarnya, “Sesungguhnya aku akan menceritakan 
sebuah hadits kepada kalian, yang pernah aku dengar dari Rasulullah 
SAW. Tidak ada yang menghalangiku untuk menceritakan hadits itu 
kepada kalian kecuali kekikiran terhadap kalian. Sesungguhnya aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Berjaga-jaga satu malam 
di jalan Allah adalah lebih utama daripada seribu malam yang malam 


harinya dihidupkan (dengan ibadah) dan siang harinya dengan 
, 534 


? # ? 
23 9 e. Jo 3G 3 


NA Tebal 1S AA BIS jihan Uji Dana ae — 


P3 YA En an Dua ae Eh la ID 


ml 


464. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Khalid dari Abu 
Basyar Al ' Anbari dari Humran bin Aban dari Utsman bin Affan RA dari 
Rasulullah SAW, dia bersabda, “Barangsiapa yang meninggal dunia dan 
dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah, maka 
dia masuk surga.” 


534 Sanadnya dha'if. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits 433. pembahasan atas hadits ini 
telah dikemukakan di sana. Lihat juga hadits nomor 422. 

538 Sanadnya shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
. . 3 Jo 3 19 - hoo 16 - 


As pp hn mn dia bla dis — ne 
SG kj 9 EP Sa) jaka gi Aa Gi ph 0 On 
Uaah Lahat Ol MAY EA 3) Dae A1 Ola Dn uga 


..... 


Na ae 


465. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan 
kepada kami, Ayyub bin Musa mengabarkan kepada kami, Nubaih bin 
Wahab menceritakan kepadaku, “Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar 
mengalami sakit mata ketika dalam keadaan ihram dan dia ingin 
menggunakan celak mata. Maka Aban bin Utsman melarangnya dan dia 
diminta untuk mencelaknya dengan shibr (sejenis celak). Dia mengaku 
bahwa Utsman (ayahnya) telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW 
bahwa beliau melakukan hal itu.” 


| 


0 


3 e- 8 . 9 - 


» na B Li Lauo- OI XS GA JL Bas — £11 


Io 2 03 3. Ic, - 23 ....I is 0 og 


Ou alas (AAA dan dag as o ok 
Abg be Ko IA AS RA nh WA 


SEN SIN (PI : JG 


Abu Basyar Al 'Anbari adalah Walid bin Muslim bin Syihab at-Tamimi. 
Khalid adalah Ibn Mahran Al Hadza” dalam z ditulis Khalid Al “Anzi. Dalam & 
dan 4 ditulis Khalid Al ' Anbari, keduanya salah karena tidak ada nama perawi 
seperti itu. hadits ini adalah hadits Khalid Al Hidza', diriwayatkan oleh Muslim 
dalam shahihnya (1/24) dari sanad Ibn “Aliyah dan Basyar bin Al Mufadhdhal, 
keduanya dari Khalid Al Hidza'. Akan disebutkan hadits seperti ini dalam 
hadits no. 498. 

536 Sanad hadits ini shahih. 
Abdul Warits adalah Ibn Sa'id bin Dzakwan, salah seorang ulama terkemuka. 
Ayyub bin Musa bin Amr bin Sa'id bin Al 'Ash: adalah seorang yang tsigah 
dan ahli fikih hadits ini adalah ulangan no. 422. 


Musnad Imam Ahmad — 


466. “Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan 
kepada kami, Ayyub bin Musa menceritakan kepada kami dari Nubaih 
bin Wahab, “Umar bin Ubaidillah ingin menikahi anaknya dan ketika itu 
sedang berihram, maka Aban melarangnya. Dia mengatakan bahwa 
Utsman RA meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Muhrim (orang yang sedang ihram) tidak boleh menikah dan 
menikahkan.” 


De EP NA - 3.3 — 38 - 


Op Kawan na AI GIS 3 Sapa AS Alis ia — 4AV 


AAS IU Pn Ip SAN Segan PN bana 
"ada s AW -g Kor 2 ....5 
WN Jaa Cet Jt ga A6 Ulas pl BEJ Da, 
:g £ Pakar 0.0. at 
Ok Sa gta Sat Ke tah 3 (3 deh 
3 


. 8 3 0 Ba EN 3 appa ag. 


» Ge 


Ipa ab yng ap aja 
So Ji Aa US at J8 angs eh ye A 
Ubah 5G ag KMP CAS pt AA NA al dahi 

GA BA Ig 


467. “Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin 
Abdullah bin Ubay Ya'gub bercerita dari Rabah, dia berkata, 
“Keluargaku menikahkanku dengan budak perempuan mereka yang 
berkebangsaan Romawi, hingga ia melahirkan dariku seorang anak 
berkulit hitam. Suatu ketika budak yang juga berkebangsaan Romawi 
bernama Yohannas jatuh cinta kepada budak perempuan itu. Dia 
merayunya dengan bahasa Romawi, tidak lama kemudian budak 


87 Sanadnya shahih. Ini hadits ulangan 401, 462 dengan penambahan dan 
pengurangan. Lihat hadits no. 535, “Maka Aban melarangnya.” Dalam ( diganti 
dengan, “Maka bapaknya melarang.” Ini adalah kesalahan yang nyata, kami 
telah membenarkannya dari dan ». 


— Musnad Imam Ahmad 


perempuan tersebut hamil. Sebelumnya dia melahirkan dariku seorang 
anak berkulit hitam. (Ketika dia berhubungan dengan Yohannas ini) dia 
melahirkan anak bule (bukan berkulit hitam) seperti warna kulit cicak. 
Maka aku berkata kepada budak perempuan tersebut, “Anak siapakah 
ini?” dia menjawab, “Anak dari Yohannas.” Lalu aku bertanya kepada 
Yohannas dan dia mengakui perbuatannya. Maka aku datang kepada 
Utsman RA dan menceritakan kejadian tersebut. Utsman RA pun 
mengirim utusan untuk menemui kedua orang itu (budak laki-laki dan 
budak perempuan) dan menanyakannya. Kemudian Utsman berkata, 
“Aku akan menetapkan hukum antara kalian berdua dengan ketetapan 
hukum Rasulullah SAW bahwa anak adalah milik pemilik ranjang 
(suami), dan bagi yang berzina adalah batu (hukuman rajam).” 


Ta ea aan ag 
. . . .. e. La Mi # 


- 


si Jaa De Ga 23 5) Hrany Haag & Yg aan 


ai JS Pa bai Tj Cas Garlend Ly 0 SK Jeus - JG 
tua 


“JUS JG aa) 8. Ga MS : J6 cut jau HE 
Pa SEE ata . Tn, 
Ja Ad pg AA SA On Sa JP Sidik 


- 


... 2 Or 


ag Mah Ig GS J5 LP PI AA SA 
Y, (XL Ya dan GL Ar Laki ta Cai JS “ika 
Sada SY J3 PN HA IA gan Yap SE 


.... 


468. “Atan menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami 
dari Abu Umamah bin Sahl, dia berkata, “Ketika aku bersama Utsman 


538 Sanadnya terputus. Karena Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'gub tidak 
mendengar hadits ini dari Rabah dan diapun tidak pernah bertemu dengannya. 
Akan tetapi dia mendengarnya dari Hasan bin Sa'd dari Rabah. Sebagaimana 
hadits sebelumnya 416, 417. 


Musnad Imam Ahmad — 


RA di rumahnya yang sedang dikepung. Kami masuk ke rumahnya dan 
ketika masuk kami mendengar suara dari atas lantai. Utsman masuk 
untuk suatu hajat lalu dia keluar dalam keadaan pucat pasi. Dia berkata, 
“Tadi, mereka mengancam hendak membunuhku.” Kami berkata, “Wahai 
Amirul Mu'minin, Allah akan menjagamu dari mereka.' Utsman berkata, 
“Alasan apa mereka ingin membunuhku? Sungguh aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak halal darah 
seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara: seorang 
yang kufur setelah keislamannya, seorang yang berzina setelah menikah 
dan seorang yang membunuh tanpa alasan yang benar'. Demi Allah aku 
tidak pernah berzina pada masa jahiliyah dan masa Islam, aku tidak 
pernah berkeinginan mengganti agamaku sejak Allah memberiku hidayah 
(penunjuk) dan akupun tidak pernah membunuh seseorang. Maka dengan 
alasan apakah mereka hendak membunuhku?” 


CM PEP KE EAS Jae Ii Wb Gi — 114 

and .. . -. . z... 2 #30 18 - KTA Na Ja "0-2 

IV aka AE PA PUN Gl Uas YG yee) Tea) 
2. Aa - Jo, 30.3 


OKE hah :JG : 43 GB ajaa 
2 na Pa or A “5 y - d 0 . 
ON af ing le Ko San Pp Na gal 
- - 25 ad . “- P3 - 6 5 

Jt SAE IE La tdi Era KN IU, KP aa 


Jo- V1 Bagan Ie 


An tbt SN IL Bg LE La 2d 


. 
$X 


469. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Abi Zinad menceritakan kepada kami. Dan, Suraij dan Husain berkata, 
Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami dari bapaknya dari “Amir bin 
Sa'd, berkata Husain: Ibn Abi Wagash, dia berkata, aku mendengar 
Utsman bin “Affan RA berkata, “Tidak ada yang menghalangiku untuk 
meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, meskipun aku bukan sahabat yang 
paling menjaga hadisnya. Akan tetapi aku bersaksi telah mendengar 
beliau bersabda “Barangsiapa yang mengatakan sesuatu atas namaku 
yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia menempati tempat 


539 Sanadnya shahih, ini adalah ulangan hadits 437, 438, 452. 


— Musnad Imam Ahmad 


duduknya dineraka.” Husain menggunakan lafazh, “Aw 'aa Shahabatihi 
'anhu.” (sahabat yang paling menjaga haditsnya).” 


.. 4 ta 


- 
g .-.. 3 8 - 


PA Ka HR) ik Gb la KK — 4. 


—m 


- an Ta PE Inn, Oia Ra Mean AN ae ANN, .. . 
GP) M5 Wana 2JU CA AI ab) OLS 3 Ola ja Pile 


IN Japan Ip Ban bai ES NA AI di EA 
Men AA Si ga Baja Saba at la dian ll 


3 35. - - . Ne TE - e 
Diy Sdh alay da Jo AN Spag Hata AG aa YA 
DA Ii Wi Hina Se Je dg 
470. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, Zahrah bin Ma”bad Al Ourasyi menceritakan kepadaku, 
dari Abu Shalih bekas budak Utsman bin “Affan RA, dia berkata, aku 
mendengar Utsman RA berkata di atas mimbar, “Wahai kaum muslimin, 
sesungguhnya aku menyembunyikan satu hadits yang pernah aku dengar 
dari Rasulullah SAW, karena aku khawatir kalian akan meninggalkanku. 
Kemudian terlintas dalam pikiranku untuk mengatakannya kepada kalian, 
agar setiap orang dapat memilih untuk dirinya apa yang nampak lebih 
baik baginya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Satu hari 


“40 Sanadnya shahih. 

Suraij adalah Suraij bin Nu'man. Dalam « ditulis dengan Syuraij (sin besar) ini 
salah. Sanad ini memerlukan penjelasan. Huruf (c) adalah tanda perubahan 
sanad (tahwil isnad) menurut para ahli hadis. Artinya Ahmad mendengar hadits 
dari Ishag bin Isa dan Husain. Adapun kedua nama terakhir dipisah dari yang 
pertama karena yang pertama dia menyebutkan nama Ibn Abi Zinad (Abdul 
Rahman) sedangkan yang kedua yang terakhir tidak disebutkan nama itu (Ibn 
Abi Zinad), maka jelasnya riwayat setiap mereka. Dalam sanad juga disebutkan 
(Berkata Husain: Ion Abi Wagash) artinya Husain berkata dalam haditsnya (dari 
“Amir bin Sa'ad bin Abi Wagash) dan Ishag dan Suraij berkata (dari "Amir bin 
Sa'ad) saja. Inilah yang sangat diperhatikan oleh Imam Ahmad dan benar-benar 
memberikan penjelasan, dia menisbatkan setiap orang kepada guru-gurunya. 
Lihat hadits 326, Majma' Az-Zawa'id (1/143). Pembicaraan tentang Ibnu Abi 
Zinad telah dijelaskan pada hadits no. 446. 


Musnad Imam Ahmad — 


berjuang di jalan Allah lebih baik dari 1000 hari yang diisi dengan 
ibadah selain berjuang di jalan Allah.”" 


..3 o 2 o 0. 4 za ta. KK nd Lina Pe 
AS or ai AE PSN Liat pl GAS la KAS — £VA 


A . EM Ga At 0. PA NP NA 3 1 7... oc ud . 
AI popo OUR oi Ulas SP Jan IP OA Yi lo ye Ab (ab) 
Pa ten Te apa . bana or. A, TN ga 5 PP Aa PES KA 


- P3 - 
30 - 10, 08 # 


wu AN HL ORA AI mia ii Se JW op Gl | yi ay 


o - a x 8.3 - PAN - o0 
CPI 3 GE Bj Ve PG IS YM eSP 
CAS Ub a  U oh 
471. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi 
menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz dari Umar RA dari Shalih bin 
Kaisan dari seorang laki-laki dari Utsman bin Affan RA, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim keluar dari 
rumahnya untuk melakukan suatu perjalanan atau lainnya, dan dia 
membaca doa ketika keluar, “Bismillahi, aamantu billahi, i'tashamtu 
billahi, tawakaltu “alallahi, la haula wa la guwwata illa billah.' (Dengan 
nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berpegang teguh kepada 
Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya selain 
dengan Allah) kecuali Allah akan memberikan kebaikan dalam 


perjalanannya dan dihindarkan daripada keburukan dalam 
perjalanannya tersebut.” 


“1 Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan dari hadits no. 442. Lihat juga hadits 
no. 463 

“42 Sanadnya dha'if. Karena tidak diketahui siapa “Seorang laki-laki” dalam sanad 
ini yang diriwayatkan dari Shalih bin Kaisan. Lihat Majma' az-Zawa'id 
(10/128). 
Abdul Aziz bin Umar, dia adalah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. 


— Musnad Imam Ahmad 


P4 


LE KG KA giaa Tas fast 5 S1 X2 Jul — tvY 


-P 


AI RA ga DA Gp aa po pl ea da 
US HA, Ana rap Jaa Ce Gl da 2 Ne 


Ss ly Ye cat aa 


472. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Abi Bakar Al 
Mugaddami menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan 
kepada kami dari Hajjaj bin “Atha' dari Utsman RA, dia berkata, “Aku 
melihat Rasulullah SAW berwudhu dengan membasuh wajahnya tiga 
kali, kedua tangannya tiga kali, mengusap kepalanya dan membasuh 
kedua kaki satu kali basuhan.”” 


3 au lo pl ai JB Anh WAS A5 HL Bab — £VY 


P4 


Hy Pra dah Kena Naa ot 13 Aoa aa J6 aa 


#0 30. Ja 3 


x 
Ae Gp ap en Ae DG SN Ga Tg 
SN Jan Ea AN ES me TA ad AM leg rala 
H3 nu? 2 
473. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata, Abu Shakhrah Jami” bin Syaddad mengabarkan 
kepadaku, dia berkata, aku mendengar Humran bin Aban bercerita 
kepada Abu Burdah di Masjid Bashrah dan saya tengah berdiri 
bersamanya, dia mendengar Utsman bin Affan RA meriwayatkan hadits 


dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah 


543 Sanadnya dha'if. Karena terputus. 
“Atha' bin Abi Rabah: riwayatnya dari Utsman mursal (mursal adalah riwayat 
tabi'in yang langsung disandarkan kepada Rasulullah SAW.) 
Hajjaj adalah Ibn Arthah. hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
Lihat hadits no. 436. 


Musnad Imam Ahmad — 


Azza wa Jalla, maka shalat lima waktu merupakan penghapus dosa 
(kafarat) antara shalat-shalat tersebut (satu dengan yang lainnya)" 


. . . r4 A ?, 
. 3 (3 ai o BEJ 0 nh c o-J 3 


DL 3 Ok Head UPI ALA BIS mia GAS — LV 


. 


Je Ir Ye Ado hg RAN pa ORG Oa Ga - JG 
Pa VGA plg 2 IP Gi Pe 
Ba SA aa Kama PSA PPN de la 

AR Ob GIA US ea ia 


474. Suraij menceritakan kepada kami, Ibn Abi Zinad menceritakan 
kepada kami dari bapaknya dari Aban bin Utsman, dia berkata, aku 
mendengar Utsman bin Affan RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang membaca pada permulaan harinya atau pada 
permulaan malam, “Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi sya'un fil 
ardhi wa la fis sama? wa huwas sami'ul 'alim (dengan nama Allah yang 
tidak akan tertimpa bahaya sesuatupun bersama nama-Nya, di bumi dan 
tidak juga di langit, Dia adalah Dzat yang Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui) sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa suatu 
musibah pada hari itu atau pada malam itu.” 


Ang Ia ora julia 1 3E5 dia tip Hi — tve 


£ A 2... 0gp “1G Dee 
ag Pedang Ai Page apa Hay 


Tn 


4 Ganad Shahih, ini ulangan dari hadits no. 406. lihat 419, 430 . Lafazh 
'Kaffaaraat' dalam g ditulis 'kaffaarah'. Sedangkan lafazh di atas dibenarkan 
dalam a 4 . 


“45 Sanad hadits shahih, hadits ini panjang, hadits no. 446. 


— Musnad Imam Ahmad 


s0. ana 


ne In nada 
etika SY D7 A5 uga o oU SA -JG an 


475. “Affan menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Abu Sinan memberitahukan kepada kami dari 
Yazid bin Mawhib, bahwa Utsman RA berkata kepada Ibnu Umar RA, 
“Tetapkanlah hukum di antara manusia (jadilah hakim).” Ibn Umar 
berkata, “Aku tidak akan menjadi hakim di antara dua orang dan menjadi 
imam bagi dua orang. Tidakkah kamu pernah mendengar Nabi SAW 
berkata, “Barangsiapa yang berlindung kepada Allah maka dia telah 
berlindung dengan perlindungan yang benar?” Utsman berkata, “Ya.” 
Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari 
(keputusanhmu mengangkat sebagai hakim.” Maka Utsman 
memaafkannya (Utsman menerima penolakan Ibn Umar) dan berkata, 
“Janganlah kau beritahu masalah ini kepada siapapun.””4$ 


“46 Sanad hadits ini memerlukan pembahasan. 

Yazid bin Mauhab, menurut Al Husaini dengan menukil dari At-Ta'jil 
dikatakan: Ibn Abi Hatim berkata, “Yazid bin Muhib Al Amluki meriwayatkan 
hadits ini dari Malik bin Yukhamir. Perawi yang meriwayatkan hadits dari 
Yazid adalah anaknya Musa bin Yazid. Mungkin ini yang dimaksud dengan 
Yazid bin Mauhab.” Perkataan Ibn Abi Hatim seperti yang dikatakan Bukhari di 
dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/357). Al Hafizh Ibn Hajar di dalam At-Ta'jjil 
mengatakan, “Orang ini bukan dia, melainkan dia adalah Yazid bin Abdullah 
bin Mauhab, dia menisbatkan kepada nama kakeknya.” Kemudian Al Hafizh 
Ibn Hajar tidak menuliskan biografi Yazid bin Abdullah bin Mauhab dalam At- 
Tajil dan juga tidak dalam kitab At-Tahdzib. Tetapi Bukhari di dalam At-Tarikh 
Al Kabir (4/1/345) menjelaskan keberadaan Yazid bin Abdullah, “Yazid bin 
Abdullah bin Muhib adalah hakim bagi penduduk Syam. Perawi yang 
meriwayatkan hadits darinya adalah Raja' bin Abi Salamah dan Abu Sinan: Isa) 
Apabila Yazid yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah Yazid bin 
Abdullah bin Muhib, sebagaimana menurut pendapat yang kuat. Maka, sanad 
hadits ini menurut prasangka yang kuat mungathi' (terputus), karena Raja” bin 
Abi Salamah yang meriwayatkan hadits darinya. Seperti yang dikatakan 
Bukhari bahwa Raja” bin Abi Salamah hidup pada tahun 91-161 H. dan dia 
meninggal ketika berumur 70 tahun. Sehingga sulit baginya untuk 
meriwayatkan hadits dari Yazid, apabila dia benar meriwayakan darinya maka 
Yazid diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Begitu pula Yazid sangat jauh 
apabila dikatakan telah mendengar hadits dari Utsman bin Affan, hanya saja 
Yazid termasuk perawi yang berumur panjang dan dikenal banyak 
meriwayatkan hadits, yakni hidup selama 80 tahun atau lebih. 


Musnad Imam Ahmad — 


118 


SEP WE YA Ii RI IE EA OUR Bi — va 


UD e 


Ne NA 


2 aya aus Ca ta Ie PP S1 Iyo) Ju 


Mate ee 


476. “Affan Bea kepada kami, Abdullah Wahib bin Ziyad 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Hakim, Muhammad bin Al 
Munkadir menceritakan kepada kami dari Hamran dari Utsman bin 
Affan, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
berwudhu dan membaguskan wudhunya maka akan keluar kesalahan 


Abu Sinan Al Oasmali dalam riwayat haditsnya Jayin al hadis (lemah), seperti 
yang kami jelaskan dalam hadits no. 261. Sedangkan Al Hafizh Al Haitsami 
berkata di dalam Majma' Az-Zawa'id (5:200), “Yazid saya tidak mengenalnya 
dan sisa perawi lainnya adalah perawi hadits shahih.” 

Hadis ini terdapat dalam Musnad Utsman dan Ibn Umar seperti yang kamu 
lihat. Akan tetapi Imam Ahmad tidak menyebutkan nama Yazid dalam Musnad 
Ibn Umar. Kemudian aku menemukan hadits ini dalam Sunan At-Tirmidzi 
(2:274-275) dengan sanad dari Mu'tamar bin Sulaiman, dia berkata, “Aku 
mendengar Abdul Malik berkata dari Abdullah bin Mauhab bahwa Utsman bin 
Affan berkata kepada Ibn Umar, “Pergilah dan jadilah hakim bagi manusia.” 
Ibn Umar berkata, “Apakah kamu akan memaafkan aku wahai Amirul 
Mu'minin?” Utsman berkata, “Kenapa kamu tidak senang dengan jabatan ini, 
bukankah bapakmu telah menjadi hakim?” Ibn Umar berkata, “Tidakkah kamu 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menjadi hakim, maka 
hendaklah dia menetapkan hukum dengan adil, dikuatirkan akan terbalik 
telapak tangannya (keputusannya), maka aku tidak berharap menjadi hakim.” 
Imam Tirmidzi berkata, “Hadits ini memiliki cerita.” Kemudian dia berkata, 
“Hadits ini gharib, sanad yang ada padaku tentang hadits ini tidak bersambung. 
Abdul Malik yang diriwayatkan haditsnya oleh Mu'tamar adalah Abdul Malik 
bin Abi Jamilah.” 

Ibn Mundziri menyebutkan hadits ini di dalam At-Targhib (3:131-132), hadits 
yang cukup panjang. Abu Ya'la, Ibn Hibban dalam Shahih Ibn Hibban dan 
Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan ringkas. Kemudian Tirmidzi 
menyatakan pendapatnya bahwa sanad ini tidak bersambung (muttashil al 
isnad), dia berkata, “Sesungguhnya Abdullah bin Muhib tidak mendengar hadits 
dari Utsman.” 


— Musnad Imam Ahmad 


dari tubuhnya, sehingga dosa-dosa itu keluar dari bawah jari- 
jemarinya”” 


- So So 43 Ine Yan 


tanin kah Npia AEAS Bt Ia Jul — &vv 
Ta ma nak Sen ala na Maa 2. 


68 32.3 # Jo. 


Ap hp JP Ad LAB Gl JG 0 Oa SAS Yah da 


Lena 2 tas (ENG u Lanang SA A pi LA JG s3 Op 
Sa Jo 5 gi da Te dian 9 
| Ta Ken TN TAN £ NN NA Ia 

ASN AA 2G A3 NE KSAU Ja el eh 

477. (Abdullah bin Ahmad berkata), Suwaid bin Sa'id pada tahun 

26 menceritakan kepada kami, Risydin bin Sa'd menceritakan kepada 
kami dari Zahrah bin Ma”bad dari Abi Shalih mantan budak Utsman RA, 
bahwa Utsman pernah berkata, “Wahai manusia, berhijrahlah 
sesungguhnya aku akan berhijrah, maka mereka pun berhijrah.” 
Kemudian dia berkata, “Wahai manusia, aku akan menyampaikan sebuah 
hadits yang tidak pernah aku katakan sebelumnya sejak aku 
mendengarnya dari Rasulullah SAW sampai sekarang. Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya satu hari berjihad di jalan Allah lebih baik 
daripada 1000 hari tanpa melakukan jihad. Maka berjihadlah setiap 
orang semampunya.” Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian?” 


Mereka menjawab, “Ya.” Rasulullah SAW bersabda, “Maka 
bersaksilah. 


an 


“47 Sanadnya shahih. Riwayat Muslim (1:85) dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad. 
Lihat hadits no. 415, 430 dan 472. 

48 Sanadnya dha'if. Karena dha'ifnya Risydin bin Sa'd. Telah kami jelaskan pada 
hadits no. 151. Hanya saja matan hadits ini shahih, karena telah diriwayatkan 
dengan dua sanad yang shahih, hadits no. 442 dan 470. 

Hadis ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Telah disebutkan 
bahwa dia mendengarnya tahun 226 H, yaitu ketika dia berumur 13 tahun 
karena dia lahir pada tahun 213 H. 

Adapun gurunya Risydin bin Sa'd bernama Suwaid bin Sa'id: Imam Ahmad, Al 
Ijli dan beberapa ulama hadits lainnya menyatakan dia seorang yang tsigah. Al 


Musnad Imam Ahmad — 


Sa ana Ca Fani Bas aa) Al Eh. — 4VA 
-0 43 0 - o B2 JI. 


Et Lai II Oa GA LA GA AN AI ai ai daa 
, : Ju ax 3 ba ran CA JA Gp ie KPA Uje) Oa 


“2 bi Ta ot. A 2 Ni pa 
Ja Cb 5 uya AI din gain 3 lg daa IL 
IA JEh aib ia UN Yi yA SP UB 3 


4 - s LA . 
WA Sd de Ji 
478. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Syagig bin Salamah 
menceritakan kepadaku dari Hamran, dia berkata, “Ketika Utsman duduk 
di atas kursi, lalu dia meminta air wudhu” dan dia berwudhu”. Kemudian 
dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu di atas kursiku ini, 
beliau berkata, “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini 
kemudian dia melakukan shalat dua rakaat, maka dia akan diampuni 


dari dosanya yang telah lalu'.” Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
kalian tertipu.” 


“ area 9 
3 SEA ae Aa ebi G Aa Pi bab — £ YA 


cit ja Dyah Aa Ta #3 Due 1 Casa at TAI vs 


or 


Oa in Gan Di DG oh Gi Yi jak C3 


Baghawi berkata, “Dia termasuk para hafizh hadits, karena Imam Ahmad 
mengistimewakannya dengan tidak melarang kedua anaknya meriwayatkan 
hadits darinya.” Sebagaimana ulama hadits mengatakan yang berbeda (tidak 
tsigah), tetapi pendapat yang kuat adalah apa yang kami katakan (tsigah), 
karena Imam Ahmad tidak mengizinkan anaknya Abdullah bin Ahmad untuk 
meriwayatkan hadits kecuali dari orang yang tsigah. Suwaid meninggal dunia 
pada tahun 240 H., dia berumur 100 tahun. Lihat Tarikh Baghdadi (9/231) 
49 Sanadnya shahih. Ini ulangan hadits no. 459. 


— Musnad Imam Ahmad 


A Ka NN ea. ek - »3 MAAN SEN AN Gay on an 
AN (oo) AS oa IN UI Br (Eh S3) Imel Jika 2 pel 

479. Abu Mughirah menceritakan kepada kami, Arthah (Ibnu 
Mundzir) menceritakan kepada kami, Abu “Aud Al Anshari mengabarkan 
kepadaku bahwa Utsman bin Affan RA berkata kepada Ibn Mas'ud, 
“Apakah berita yang kamu sampaikan kepadaku telah selesai kamu 
sampaikan?” Utsman RA berkata, “Celakalah, sesungguhnya aku telah 
mendengar dan hafal (hadits Nabi SAW) tidak seperti yang kamu dengar. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang amir (pemimpin) 
akan terbunuh dan akan datang orang yang menyerang.” Sungguh orang 
yang terbunuh itu adalah aku dan bukan Umar RA karena yang 


membunuh Umar satu orang sedangkan yang membunuhku banyak 


oran TN 


580 Sanad hadin ini dha'if karena terputus. Abu “Aun Al Anshari Asy-Syami Al 
A'war namanya adalah Abdullah bin Abi Abdullah. Ibn Hibban menyatakan 
bahwa ia adalah seorang yang tsigah, akan tetapi dia meriwayatkan dari Abi 
Idris Al Khaulani dan Sa'id bin Musayyab. Dia tidak pernah bertemu dengan 
satupun dari kalangan sahabat. Dalam At-Tahdzib dari Ibn Abdul Barr 
dikatakan, “Dia meriwayatkan dari Utsman secara mursal.” Arthah bin Mundzir 
berkata, “Dia orang yang tsigah dan ahli ibadah.” Muhammad bin Katsir 
berkata, “Aku tidak pernah berjumpa seorang ahli ibadah, orang yang paling 
zuhud dan orang yang paling takut kepada Allah melebihi dirinya.” 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (1: 227), dia berkata, “Hadis 
ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para perawinya adalah orang-orang 
yang Isigah. Sungguh seseorang telah melakukan kesalahan apabila mengatakan 
bahwa ia adalah seorang yang dha'if tanpa mengutarakan alasannya ( “ilah).” 
Dalam lafazh “Al muntazi” menggunakan 'ya mangush' yang dizhahirkan 
dalam keadaan rafa' dan jarr, berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian 
orang. Dalam « tidak dituliskan ya mangush'-nya, melainkan tertera di dalam 
ddan 4. 


Musnad Imam Ahmad — 


Doa s3. 2 03 - z ss. e-X 3 0 20, 18 " 

SS Eu SPN aa Ong LA. 

- Pa Ata NAN, ia TN TN -.1 o 0. £ 0.3 "3 ed 3 0 
2) ola up olase Ol BAL SI Ge AI Oi AN 


HI IG Galah den Ko Ips SN KA UE 
Aaja HA Ji Lal Goa ale La GI Gale SI, NN 


ore 4, 2 5. Ma AS Sia N naa 0. SE ST ANN ANN 

Ae DI oke Iikaban Lang Jong PAI Op CA Ul :JB & Aga :JU 

Ha ig - £ Paud , an e G NA an 205 

Kaban ag Cg Cg Gal dya Jo Ad Menikah Oeran SG GL Lag 
.. . a 7. #. (Me 2 - “ 


hi . .. HA 22 PA .... 4 00. G1 ce. ae 4 :, 
BN Sy) Pare Hip BUS ai Png LAB gede lo 
ae Nata PA ot 4 2 y g - ono A Bih er Aa P 
Up Kala ae Ko Sy TAU talang Ale MI Lo 


Tn BM Ie MEA Y, Tian 
480. Bisyir bin Syu'aib menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku dari Zuhri, Urwah bin Zubair menceritakan 
kepadaku bahwa Ubaidillah bin “Adi bin Al Khiyar mengabarkannya 
bahwa Utsman bin Affan RA berkata kepadanya, “Wahai anak 
saudaraku, apakah kamu bertemu dengan Rasulullah SAW?” dia berkata, 
“Aku (Ubaidillah bin “Adi) berkata kepadanya, “Tidak, hanya saja 
pengetahuan mengenai beliau telah sampai kepadaku dan keyakinanku 
telah mantap, seperti sampainya berita tersebut kepada seorang gadis 
dalam pingitannya.” Utsman berkata, “Saksikanlah, sesungguhnya Allah 
telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran dan aku salah 
seorang yang telah menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, dan beriman 
kepada apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kemudian aku 
melakukan hijrah dua kali seperti yang telah aku katakan. Aku telah 
menjadi menantu Rasulullah SAW dan aku telah berbai'at kepada 
Rasulullah SAW. Demi Allah aku tidak pernah menentang beliau dan 
berbuat curang kepada beliau, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza 
wa Jalla.” 


551 Sanadnya shahih. Bisyir bin Syu'aib bin Abi Hamzah adalah seorang yang 
Isigah. Barangsiapa yang mengatakan dia hanya mendengar hadits tersebut dari 
bapaknya saja, maka itu adalah pengakuan yang salah. 


—— Musnad Imam Ahmad 


SE JB plan SAS Gis Ka In Pe Je Cas — LAN 


aa Dang nge 


3... c3. Jos 2... 3g 


33, GAS GS) LIA aa yA KS 33 Ae PN 
af ul OA FAN Vas Ur Op Br SPL Sg 
ye Je, Sa Ja 5 3 Fera bas Uk Op Ha GA 
On Ie as de | «A Ea) AB Sy uu wi BA Si Ws 
gn ak la c 29 Bln Yap aka Sai 
Us hebat aa AN 3 SE IU YAA ea Ha Jt 
Pai pen SN Pena al si 
D1 Jp Ta Gp Up JI SE Hb & Ik ui, 
Bd AI Be ji Ja Si aan di Ja 
Ha It Ab en aa uh an Den wa Sia 


ag de Io Spa) Sa Pa 33 SAI Ui yu 

481. Ali bin “Ayyasy menceritakan kepada kami, Walid bin 
Muslim menceritakan kepada kami, dia berkata, Al Auza'i mengabarkan 
kepadaku dari Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan bahwa dia 
menceritakan kepadanya dari Mughirah bin Syu'bah: Dia masuk ke 
rumah Utsman yang sedang dikepung, lalu dia berkata, “Sesungguhnya 
engkau adalah pemimpin manusia, akan tetapi telah terjadi (peristiwa) 
seperti yang kamu lihat. Aku akan menawarkan kepadamu tiga pilihan, 
pilihlah salah satunya: engkau keluar dan memerangi mereka, 
sesungguhnya kau memiliki banyak pendukung dan kekuatan dan kau 


H3 . 


Ubaidillah bin “Adi bin Al Khiyar adalah seorang yang tsigah dan termasuk 
tabi'in yang senior (kibar at-tabi'in), lahir pada jaman Rasulullah SAW, dan dia 
adalah anak saudara perempuan Utsman. Jadits ini diriwayatkan oleh Bukhari 
dengan cukup panjang dan di dalamnya terdapat kisah ini (5:14). Lihat Majma' 
Az-Zawa'id (9:88) 


Musnad Imam Ahmad — 


berada di pihak yang benar sedangkan mereka di pihak yang batil, atau 
kamu keluar dari pintu yang tidak dijaga oleh mereka, lalu kamu duduk 
di kendaraanmu dan pergi ke Mekkah, maka mereka tidak dapat 
membunuhmu karena kamu berada di Mekkah, atau kamu pergi ke Syam, 
sesungguhnya mereka adalah penduduk Syam dan di sana ada 
Mu'awiyah.” Utsman RA berkata, “Apabila aku keluar dan berperang, 
sungguh aku tidak ingin menjadi khalifah Rasulullah SAW yang pertama 
yang membuat petumpahan darah di kalangan umatnya (berperang antar 
kaum muslimin). Apabila aku keluar ke Mekkah pasti mereka tidak akan 
membunuhku di sana, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Seorang Ouraisy akan kufur di Mekkah dan dia akan 
ditimpakan setengah azab dunia. aku tidak ingin menjadi seperti orang 
itu. Adapun apabila aku pergi ke Syam, sesungguhnya mereka adalah 
penduduk Syam dan di Syam ada Mu'awiyah, sungguh aku tidak ingin 
berpisah dari negeri tempatku berhijrah dan bertetangga dengan 
Rasululullah SAW.” 


28 tlah Ga Oia 1 Ju laa op H1 ae Jul — LAY 
Idi JE9 Tab S3 IE 


482. (Abdullah bin Ahmad berkata) bapakku berkata, Ali bin Ishag 
menceritakan kepadaku dari Ibn Mubarak, dia menyebutkan hadits ini. 


552 Sanad ini perlu diteliti kembali. Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan 
adalah anak Abdul Malik bin Marwan, saudara dari para khalifah Umawi. Dia 
seorang yang tsigah, zuhud dan ahli ibadah. Dia anak dari budaknya Malik bin 
Marwan (ummul walad) terbunuh pada tahun 132 H. Bukhari dalam Tarikh Al 
Kabir (1/1/163) dalam biografinya dengan menyebutkan hadits ini. Al Hafizh 
Ibn Hajar menuliskan biografinya dalam At-Ta'jil (370-371), dia berkata, 
“Tidaklah aku mengira riwayatnya dari Mughirah kecuali riwayat mursal.” Saya 
akan menguatkan pendapat ini, karena Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia 
pada tahun 50. (Muhammad bin Abdul Malik meninggal tahun 132 H), sangat 
sulit apabila dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Malik hidup selama 82 
tahun setelah kematian Mughirah. Meskipun dia disebutkan sebagai perawai 
yang berumur panjang. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat adalah hadits 
ini dha'if karena sanadnya terputus. Lihat Majma' Az-Zawa'id (I: 229-230). 
Kalimat “anta 'ala al hag” (kamu dalam kebenaran) tidak disebutkan dalam « 
tetapi disebutkan dalam &.-. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dia berkata “Yulhidu' (kufur). 


5. “8 Ai 2 cat HB an X3 5. IG 
na Hara JB CI KAS YG 3 ae Ula — £AY 


(mp) ?. 0 0d 2 ae Lee # ey ae 9. - #1... . 
GP gala ai gn gi GUI TA Gali MN Al UP Saran lo 
o- o- ta - Pa CP na “Yipa . o r.a o- 0... 
HE ERD Cab) OLS da IA LP DN PAI XS yi Ska 
PPn 3 1 Ian 5 at A 9, , - 1 ag 2 .. Ba 
Co Badai Anh IE Klo AI Sya Tanaka 1JG A1 Ole 
pe gag MU na and dat : PA anne DA 
A33 Yak Ud H0 2L0 II Sa 3 eny kemaa 
483. Hajaj dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Laits menceritakan kepada kami, Hajaj berkata, Yazid bin Abi 
Habib menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abi Salamah dan Nafi? 
bin Jubair bin Muth'im dari Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi dari 
Humran mantan budak Utsman RA dari Utsman bin Affan RA, bahwa 
dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 


yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu berjalan menuju 


pelakasanaan shalat fardhu dan ia melakukannya, maka dosanya telah 


diampuni.” 


583 Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. Ibnu Mubarak 
adalah Abdullah, ia meriwayatkan hadits dari Al Auza'i. 

584 Sanadnya shahih. Abdullah bin Abi Salamah Al Majasyun adalah seorang yang 
tsigah. Sanad ini memerlukan penjelasan, perkataan Imam Ahmad, “Hajaj 
berkata, Yazid bin Abi Hubaib menceritakan kepadaku.” Maksudnya bukanlah 
Hajaj mendengar hadits ini dari Yazid, akan tetapi Imam Ahmad bermaksud 
untuk mengucapkan lafazh gurunya seperti yang biasa dia lakukan. Maka hadits 
ini diriwayatkan dari Yunus dan Hajaj bin Muhammad keduanya dari Laits bin 
Sa'd dari Yazid bin Abi Hubaib. Akan tetapi Hajaj mengatakan dalam 
riwayatkanya dari Laits, “Yazid bin Abi Hubaib telah menceritakan kepadaku.” 
Jadi yang mengatakan, “Yazid bin Abi Hubaib telah menceritakan kepadaku.” 
adalah Laits. Karenanya, timbul beberapa pendapat tentang sanad hadits ini. Al 
Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani di dalam At-Ta'jil (90-91) menjelaskan contoh- 
contoh seperti di atas. Lihat hadits no. 459, 478 dan 526. 


Musnad Imam Ahmad — 


118 - 


LP setuah gp gali Gp Wp Jl GM Alis Ul — LAL 
KJ JA Gg JOS DI da DAA Gp Ty 
Pn 
Aang Ie KM Ian ia Bala Labu Ka ai 2 
Gea Da how saat tt Ya gg 
bi saj Ui Di Di 1 GS Ou 


F3 
. 


Sa Ak ea Un AI gi sp Un lo le WK Ih 
LA Rp DS U83 pre Kas SH Mai 3 Ape & SA TAS ane 5 


IS gk Aa La Gs Siah 1 H3 
484. “Affan menceritakan kepada kami, Abu “Awanah 
menceritakan kepada kami dari “Ashim dari Musayyab dari Musa bin 
Thalhah dari Humran, dia berkata, “Utsman mandi setiap hari satu kali 
sejak ia masuk Islam. Suatu hari aku menyiapkan air wudhu untuknya 
untuk melakukan shalat, ketika berwudhu Utsman berkata, “Aku ingin 
meriwayatkan kepada kalian hadits yang pernah aku dengar dari 
Rasulullah SAW.” kemudian dia berkata, “Sepertinya aku tidak ingin 
menyebutkan hadits itu kepada kalian.” Hakam bin Abi Ash berkata, 
“Wahai Amirul mu'min, apabila baik maka kami akan mengambilnya 
atau apabila jelek maka kami akan meninggalkannya.” Utsman berkata, 
“Sesungguhnya aku mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW 
berwudhu dengan wudhu seperti ini, lalu beliau bersabda, “Barangsiapa 
berwudhu dengan wudhu seperti ini dan dia menyempurnakan 
wudhunya, kemudian melakukan shalat dengan menyempurnakan ruku 
dan sujudnya, maka diampuni dosanya antara shalat itu dengan shalat 
yang lain, selama dia tidak melakukan dosa besar'.””5 


555 Sanadnya shahih. “Ashim adalah anaknya Bahdalah dia anaknya Abu Najud Al 
Asadi. Musayyab dia anaknya Rafi' Al Asadi Al Kahili. Musa bin Thalhah bin 
Ubaidah Al Ourasyi At-Taimi dari golongan tabi'in senior, dia meriwayatkan 
hadits dari Utsman, Ali dan sahabat lainnya. Akan tetapi dalam hadits ini dia 
meriwayatkan dari Humran dari Utsman bin Affan. 


-— Musnad Imam Ahmad 


- 
9 £ 


Ta GB. 5 at Pt 
oi slab GP oa op Kalla Up SUS BAG OS Gas — tAo 


A, 2 N e6 - 0 - Eh aan tea aa NE or. V0... 81 
IN eko Jan Cena 1JB RA ab OLS op OLES LP Ha 
nd 5, . , an “ng 1 . 3 A, Log 2 Na, 55.5 ore 
UU, Unlaiin, Un Yan OS Yong Aina AI JAS 1S lag ale 


, 
- 
. 


Je jabang 


. 


485. “Affan menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Yunus dari “Atha' bin Farrukh dari 
Utsman bin Affan RA, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Allah akan memasukkan ke surga, orang yang bersikap 
mudah saat memberi utang dan menagih, (saat) menjual dan 
membeli.” 


(3 - P4 3. “ag, 2... 
Pegal oi en LP UG pl KAS Us Kas JB LAN 
gan - Me Na Ia 0 PH “ 5 HA P1 aN 

Kjak SWA OS OS Ol sahaal Jl Oa J3 SIS Mp Ka Se 
2 3 G P3 ah 2. s1 Le ta Ne - — A, 5 5 53 aa ne Fa gg 
Jay nam 2JE 5 JB Ceb3 yaln KP AI oo) Ole Lah :JU 
In Pen MA Wan en peta Tn nge a Ag ARA 
LAS GAS key Ca US ale oa iga eng ala ala Al 
or A - y, | ri . . £ . Peni 7 € ye, Lg 2 . . 2 P3 
ae Ko dye Ai Ga AR UUS Ae LE dy KS 
Sana Aan An ai ANA Be AR ai an AT na ata 
eng ale Ko AI SE Mb gaga JB ta 
486. “Affan menceritakan kepada kami, Abu “Awanah 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir dari Ikrimah bin 
Khalid, seorang laki-laki dari penduduk Madinah menceritakan 
kepadaku: Seorang mu'azin mengumandangkan azan untuk shalat Ashar, 
lalu Utsman RA meminta air untuk bersuci dan dia pun bersuci, lalu 
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 


bersuci sesuai yang diperintah dan melakukan shalat sesuai yang 
diperintah, maka dosa-dosanya diampuni.” Hadits ini disaksikan oleh 


556 Sanadnya shahih. Ini adalah ringkasan dari hadits no. 410. lihat hadits no. 414. 


Musnad Imam Ahmad — 


empat sahabat Rasulullah SAW, laki-laki itu berkata, “Mereka bersaksi 
bahwa perkataan ini berasal dari Nabi SAW.”?” 


Ga Sp Oa ag EN Ga SAN AL — &AV 


. 


# 
| 


& 


. 


Pa NP 2 040 


ama en Las Ce on N ne ena 
iba tata PA MMS HA OM ee SG 
u v dang NAN Ate Para 3 Ie S Leg th -JG 5 Pa Ha Pa 
aa ale 2 Ko II Jah Meat ya FS Ri AG CBN “ja 


3. 0 
» Ok 
487. Ibn Al Asyja'i telah mengatakan kepada kami, bapakku telah 
mengatakan kepada kami dari Sufyan dari Salim Abi An-Nadhr dari Busr 
bin Sa'id, dia berkata, “Utsman datang ke tempat duduk lalu dia meminta 
air wudhu'. Kemudian dia berkumur, beristinsyag (menghirup air ke 
hidung), kemudian membasuh wajah tiga kali, kedua tangan tiga kali tiga 
kali, lalu mengusap kepala dan (membasuh) kaki tiga kali tiga kali. 
Setelah itu, dia berkata, “Aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan 
wudhu seperti ini, wahai saudara-saudara apakah seperti ini?” mereka 
menjawab, “Ya.” Utsman berkata kepada beberapa sahabat Rasulullah 
SAW yang ada di sana.” 


557 Sanadnya dha'if, karena tidak diketahui siapa yang dimaksud “laki-laki dari 
Madinah” yang diriwayatkan oleh Ikrimah bin Khalid. Lihat hadits no. 473 dan 
484. 

588 Sanadnya shahih. Ibn Al Asyja'i adalah Abu Ubaidah bin Ubaidillah bin 
Ubaidirrahman, dia seorang yang tsigah. Bapaknya Ubaidillah bin 
Ubaidirrahman Al Asyja'i, dia adalah seorang yang tsigah ma'mun (kredibel 
dan terpercaya), dia orang yang paling mengetahui hadits yang diriwayatkan 
oleh Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in. Busr bin Sa'id 
adalah tabi'in, ahli ibadah dan zuhud, wafat tahun 100 H. dalam usia 78 tahun. 
Lihat hadits sebelumnya 404, 419, 421, 429, 472 dan 478. 


— Musnad Imam Ahmad 


30 2 oo 


AN AL ee Da Bis IP HM AG Cie — LAA 


0 J3 0 


“ea AA Gp Oli gi SG Dp Aa gi pa Gp 
Ie deh Aa Je He Bi set iga MI as 


5 aa my gl eh on Ja 3 
“ Lb Ja Say IS ga Nih HA Jb: ea ve 


488. Abdullah bin Walid menceritakan kepada sea Sufyan 
menceritakan kepada kami, Salim Abu An-Nadhr menceritakan kepadaku 
dari Busr bin Sa'id dari Utsman bin Affan RA, dia meminta air lalu 
berwudhu di atas tempat duduk. Dia berwudhu tiga kali (membasuh 
anggota wudhu tiga kali) kemudian berkata kepada para sahabat 
Rasulullah SAW, “Apakah kalian pernah melihat Rasulullah SAW 
melakukan ini?” mereka menjawab, “Ya.” (Abdullah bin Ahmad 


berkata:) bapakku berkata, “Al Adani (Abdullah bin Walid) tinggal di 


Mekkah dan membacakan hadits ini kepada Sufyan bin “Uyainah.”??” 


Jo 45-43 o- 8 


TR NE A MA “ep 


0 NN 


1D 0 
Ph due Sa -f an N San 3 du 2 nd 


559 Sanadnya shahih. Pada akhir kalimat, Ahmad menyebutkan tentang gurunya 
(Abdullah bin Walid) dia adalah seorang yang tsigah dan meriwayatkan hadits 
ini dari Syufyan Ats-Tsauri. Ibn “Adi berkata, “Dia meriwayatkan semua 
haditsnya dari Sufyan Ats-Tsauri.” Harb dari Ahmad berkata, “Dia mendengar 
hadits ini dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Adi berkata, “Semuanya diriwayatkan 
dari Ats-Tsauri.” Harb meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata, “Ja mendengar 
dari Sufyan, dan membenarkan pendengarannya, hanya saja ia bukan seorang 
ahli hadits, dan haditsnya adalah hadits shahih, namun barangkali terjadi 
kesalahan pada nama.” Ad-Darugutni berkata, “Ia adalah seorang yang tsigah 
dan terpercaya.” Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya dan 
terdapat di dalam 4z-Zawa'id (1: 288-299) dan ia menyatakan bahwa Ahmad 
telah meriwayatkannya, dan hadits Utsman terdapat di dalam kitab shahih, dan 
para perawi hadits ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits 
shahih.” 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 .... s? os. Pat in Pa . pe Pn Na 3. ... Jan 4, 
Yeraman Casa 1 nomumadi DL & Pu bs as il 
- -.. - s - 
onto 1 sd Se LA sn ee LL aa Da En 2 Tah UP 
aka Il en Jne 3 NA SU agan Jab ga 4 Final) Getatal 
- - 2. , 

4 


Sea bea de mb de aa AG tata Haa ti Ka LA 
s: SE maa at .- PE 3. - Fa 0-5 2 - oto Lag : s2 - 


s1 3 


aa NON ore A 22 Sad? - ex - e 1s... Ka 
Bela day ade Ml ok Ha wah, Dls JB 
Ae UN PAN "INA DI MPN TENUN TAN GUN CORP CN Loe SAN CAN ed ena Pa 
- Seth “Aka si 15 -. e #8... soze ton o Pia a - BL 
Y yg) D3 Seo US Lo oa MAS ya EP pa 


2 co. 2.3 


- 2... Pd 3 o PJ 
MAU OS 1) CA OS iB Kei Vngad LA 

489. Ya'gub menceritakan kepada kami, bapakku telah 
menceritkan kepada kami dari Ibn Ishag, Muhammad bin Ibrahim bin 
Harits At-Taimi menceritakan kepadaku dari Mu'adz bin Abdurrahman 
At-Taimi dari Humran bin Aban mantan budak Utsman bin Affan RA, 
dia berkata, “Aku melihat Utsman bin Affan RA meminta air wudhu dan 
dia berada di pintu masjid, lalu dia membasuh tangannya, berkumur, 
menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya (istinsyag dan istintsar), 
kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua tangannya 
sampai siku tiga kali, lalu mengusap kepalanya dan menyapu kedua 
tangannya ke bagian luar telinga dan diteruskan sampai jenggotnya, 
kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki tiga kali. 
Setelah itu, mendirikan shalat dua raka'at dan berkata, “Aku berwudhu di 
hadapan kalian seperti yang pernah aku lihat Rasulullah SAW berwudhu. 
Lalu aku melakukan shalat dua raka'at seperti aku melihat beliau 
melakukan shalat.” Utsman berkata Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang berwudhu sebagaimana aku berwudhu, lalu 
melakukan shalat dua raka'at dan khusu' dalam keduanya, maka 
diampuni baginya dari dosa yang dia perbuat antara shalatnya (saat itu) 
dan shalatnya kemarin.” 


560 Sanadnya shahih. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 459. Lihat hadits no. 
478, 483 dan 488. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 10” Pa Maa 


HI ak 33 AE 2 SAN EA Ab IMA GAS — £A. 

Done PB aan PO NS UP sa Pa Io 20 Sy, See — 1 
38 BP Bb AS JUS dis 3 SIN SP ya YP AS 
30 oi LE Ba KUR NU MA Ron MAL Ta BL iga Aa tai Seleb da Ta 
ai all Iya Sd Jas Yes Al ab) Ulat Cnsa jadi pal D yha 


- P4 
7. . 


IA GA BEA Ip al Es dai Ko Jo ore aa 
AAN Co WA WAS Pad GIE 1G AAN nh pb EL SA 
SN UR Si Ak US sena AA Ap Ula sda 
Dag! Ai at Lal) Ona ABI Ag (Ka NI Sal OLI JUS 
An bs Hi Up Uh Gbu, Ig yak 
bay CA Tae plg dl An HA Jpn 233 PA us 


NA Sae Aa ai Iin ana Sa GO al Ni MN Pan Ye 25 Kebun 
Al Iya ad Did oya) tega peng Aala l Ilo al Jay JP 
.. “5 ) o£ 0 2 Lan s5 - Par 2S 0 H5 Kaban Le 
s1 PN BA SI NG Cia II dag pelan MLS lo 
l Tai sn PPA sa ta 
WNiy SASS 8 Ga V9 Gb Y Gb A3 


490. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami dari “Ashim dari Syagig, dia berkata, 
“Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Walid bin Ugbah, lalu Walid 
berkata kepada Abdurrahman, “Aku melihatmu bersikap kurang ramah 
terhadap Amirul Mukminin Utsman RA?” Abdurrahman bin Auf berkata, 
“Sampaikanlah kepadanya bahwa aku tidak melarikan diri ketika perang 
“Ainain.” Ashim berkata, dia berkata, “Perang Uhud.” (Abdurrahman bin 
Auf melanjutkan perkataannya), “Aku tidak melarikan diri dari perang 
Badar dan akupun tidak menentang Sunnah Umar.” Ashim berkata, “Lalu 
dia mengatakan tentang hal itu kepada Utsman.” 

Ashim berkata, Utsman berkata, “Adapun perkataannya 
(Abdurrahman bin “Auf) aku tidak lari pada perang “Ainain (Uhud), 
bagaimana dia menyatakan aku berdosa sedangkan Allah telah 
mengampuninya, Allah berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang 
berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja 


Musnad Imam Ahmad — 


mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang 
telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah 
memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyantun.” (Os. Aali “Imraan (3): 155) 


Adapun perkataannya aku tidak menghindar dari perang Badar, 
karena aku pada saat itu menemani istriku (Rugayyah) binti Rasulullah di 
hari dia meninggal dunia. Rasulullah SAW telah memukulku dengan 
panahku. Orang yang Rasulullah pukul dengan panah maka dia akan mati 
syahid. Adapun perkataannya bahwa aku tidak meninggalkan sunnah 
Umar, sungguh aku tidak mampu begitu pula dengannya, maka datanglah 
kepadanya dan bicarakanlah tentang hal itu kepadanya.” 


3 S0 Ba 0 


Sta HAL Ea Ula Ip GE ES — ta 

AP DA ajh DR Up Tb gi OP AR EA S5 
SUN da Je pi daa Jb NI Jb Anna 
AA WE Aa op Ja Aa Ji li Ss pi Di 


491. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Sahal yaitu Utsman bin Hakim, 
Abdurrahman bin Abi Amrah menceritakan kepada kami dari Utsman bin 
Affan RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
mengerjakan shalat Isya' dengan berjama'ah maka baginya seperti 
shalat setengah malam, dan barangsiapa mengerjakan shalat Isya' dan 


61 Sanadnya shahih. Zaidah adalah Ibnu Oudamah, “Ashim adalah Ibnu Bahdalah, 
Syagig adalah Ibnu Salamah Abu Wa'il dan hadits ini disebutkan oleh Ibnu 
Katsir dalam Tafsirnya (2: 273) dari Musnad. Disebutkan juga oleh Suyuthi 
dalam Ad-Dur Al Mantsur (2: 89) dinisbatkan juga kepada Abu Ya'la, Thabari 
dan Bazar. “Ainan menurut Yagut adalah lereng gunung Uhud di Madinah. 
Dikatakan juga dua gunung yang berada di gunung Uhud. Dikatakan juga 
perang Uhud dengan perang Ainain. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan 
Hunain menggantikan Ainain, ini hanya kesalahan cetak. 


— Musnad Imam Ahmad 


Shubuh berjama'ah, maka baginya (pahala) seperti melakukan shalat 
sepanjang malam.” 


Ke AN .- 0 0-40 7 0 - £ 2 -.. Pa 

IU LA oi AS PU up Sal EA Jasa Kab — £AY 
Ulat 0 OT II RI oi KE ASI NG NAN 
. ANN NT NAN 22 8. Pe Tari Puan asn Ah - - 
AG AS Ol SI Ita Of 3d las EU Gel al ja MEA ah 


Yg AE pad Di ne bar ai Yogs B8 Bag Of an 
ASN aa ERA Lag OUR 3 an 
492. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Nafi” dari Nubaih bin Wahab, dia berkata: Ma'mar 
ingin menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan Syaibah bin 
Jubair. Dia kemudian mengutusku kepada Aban bin Utsman RA yang 
merupakan pemimpin jama'ah haji. Aku mendatanginya dan berkata 
kepadanya, “Saudaramu ingin menikahkan anak laki-lakinya, dia ingin 
kamu menjadi saksi pernikahan itu. Dia berkata, “Sungguh aku melihat 
dia seorang Irak tidak ramah. Sesungguhnya orang yang sedang ihram 
(muhrim) tidak: boleh menikah dan menikahkan.” Kemudian dia 
meriwayatkan hadits yang sejenis dari Utsman RA yang sampai kepada 
Rasulullah SAW (secara marfu).8 


1-3 3 0 


" : 8. #0. - 0 2. 109 Pa 
dya Ola GP dat GP Gl GP Kap Cp Olahan ba — £AY 


Z0. 4 


BJB CLDE USU JUKI Usa, Coy Ole Oia al Co Ulas 


52 Sanadnya shahih. Dinisbatkan kepada Al Mundzir dalam At-Targhib (1:153) 
dalam kitab Malik, Muslim, abu Daud, Tirmidzi, Shahih Ibnu Khuzaimah. 
Dengan lafazh yang berbeda-beda. 

83 Sanadnya shahih. Ismail adalah Ibnu Aliah. Ayyub adalah Sakhtayani. Hadits 
ini lebih panjang dari hadits no. 401, 462 dan 466. Ibnu Ma'mar adalah Umar 
bin Ubaidillah bin Ma'mar, yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits no. 
466. Hadits ini akan dijumpai lagi dalam hadits no. 535. 


Musnad Imam Ahmad — 


"fate 3 ..... Pata, Ao. 
Ap dia so Ca La Ipa ll EA Ho AI Ipa) ala 
at any HA) AP La Laki Ala akn CAN II 


493. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Hisyam, 
dari ayahnya, dari Humran mantan budak Utsman RA, bahwasannya 
Utsman berwudhu di atas kursi dan membasuh (anggota wudhu) tiga kali 
tiga kali, kemudian ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian 
dia mendirikan shalat, maka dosa-dosanya berjatuhan (berguguran). ' 
Yaitu dari wajah, kedua tangan, kaki dan kepalanya. 


0 0-2 0 » Ll 3 0 Pt - 


ma TP na Sa Jk Gho — tak 


Je gd Ae aa 3 KE :JU 


2g Pee HJ Mag Hi GC Sa jg AR 33 


dek Se Ja) PWI Mba Kp £» HA Lala e 
Isi ia 

an "494, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub 
bin Musa, dari Nubaih bin Wahab, dia berkata, Umar bin Ubaidillah bin 
Ma'mar menderita sakit mata, lalu dia pergi kepada Aban bin Utsman 
RA. Sufyan berkata, “Aban bin Utsman RA adalah pimpinan jamaah haji 
(amirul haji)” (Umar bin Ubaidillah bertanya), “Apa yang harus 
dilakukan dengan kedua matanya?” Aban berkata, “Ia mencelaknya 
dengan Shibr. Sesungguhnya aku pernah mendengar Utsman RA 
fneriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW. - 


- 3 301, -. yani 5 3 0. 


Denok ak laa Karl op Al AG Jul — A0 
Tito. 303 - 3 


Tej Mei LA Oi delaah 5P ala Gp dah Gia 


Sa UN 


“@ Sanadnya shahih. Hisyam adalah anak Urwah bin Zubair, lihat 400 dan 489. 
565 Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan dari hadits no. 422 dan 465. 


#6481 — Musnad Imam Ahmad 


aa han KE Ming £ Ken Met aa me Ta Na On Tr 
HI AR UT Ul calih Ajt e) ARA Con) Ola yi oU LE 
Ant pln Sean Ko De Aga da yaa oat 


495. (Abdullah bin Ahmad berkata:), Hakam bin Musa Abu Shalih 
menceritakan kepadaku, Sa'id bin Maslamah menceritakan kepada kami 
dari Ismail bin Umayyah dari Musa bin Imran bin Mannah dari Aban bin 
Utsman RA: Dia melihat jenazah datang, ketika melihatnya dia berdiri 
dan berkata, “Aku melihat Utsman melakukan hal itu, dan dia (Utsman) 
menyatakan bahwa dia telah menyaksikan Rasulullah SAW melakukan 
hal itu.”366 


, Ng bp b ey by 


0 . 3. Pi 
496. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub 
bin Musa, dari Nubaih bin Wahab, dari Aban bin Utsman RA dari 
Utsman RA hadits yang (periwayatannya) sampai kepada Nabi SAW, 
beliau bersabda,. “Orang yang sedang ihram (muhrim) tidak boleh 
menikah dan melamar.” 


566 Sanadnya dha'if. Sa'id bin Maslamah bin Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan 
adalah perawi dha'if. Ibn Ma'in berkata, “Laisa bihi syaiun.” (“Tidak ada cacat 
apa-apa pada dirinya”). Bukhari berkata, “Munkar hadits (hadisnya diingkari), 
dan riwayatnya perlu diteliti kembali.” Sanad ini merupakan tambahan dari 
Abdullah bin Ahmad. Kami telah menyebutkan hadits yang terdapat tambahan 
darinya, hadits no. 466 dengan sanad yang shahih. Begitu pula telah disebutkan 
dari riwayat Imam Ahmad no. 457 dengan sanad yang shahih pula. Dan, akan 
disebutkan sekali lagi dalam hadits no. 569 dengan sanad ini. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 462, lihat hadits 
no. 492. 


567 


Musnad Imam Ahmad — 


02 9 - 8 


OP ka ai sp oh sapa ai Tag Ip Oil ia LAV 


. IR d0. NN end 9 3. 0 - e 
Pa SA AN AA Gary Ola gp DA op TA Ta JP se 


P4 
5 


ng z aya 0 Isi Mn A3 ena 
Ju Cab alah BEAN KA Iyan ol HA op) Las 
omah Waka ol 2 SENI 


497. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Musa bin 
Amru bin Sa'id, dari Nubaih bin Wahab, dia adalah seorang lelaki dari 
Hajabah, dari Aban bin Utsman RA, dia meriwayatkan dari Utsman RA: 
bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah (keringanan 
hukum), atau beliau menyatakannya mengenai orang yang sedang ihram, 
apabila ia (orang yang sedang ihram) mengeluh sakit pada matanya, 
maka hendaklah ia mencelaknya dengan Shibr.” 


33 - 


1 Manssn JG An yan ep Dp 


BASA In ph Se 


498. Ismail menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza' 
dari Walid Abu Bisyr dari Humran dari Utsman RA, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meninggal dunia dan dia 
mengetahui bahwa tidak ada tuhan (yang hak) selain Allah, maka dia 
masuk surga.” 


568 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 494. dalam c 
disebutkan, “Dari Ayyub bin Musa dari Amr bin Sa'id.” Ini adalah salah, kami 
telah membenarkan berdasarkan dalam 4 & , dia adalah Ayyub bin Musa bin 
Amr bin Sa'id bin Ash bin Sa'id bin Ash bin Umayyah. Perkataan, “Seorang 
laki-laki dari Hajabah.” Maksudnya hijab al-bait karena Nubaih bin Wahab dari 
Bani Abdul Dar bin Oushai. 

Sanadnya shahih. Ismail adalah Ibnu Aliyah. Hadits ini merupakan pengulangan 
dari hadits no. 464, dengan lafazh, “Annahu laa ilaaha illallah.” (Bahwasanya 
tidak ada tuhan selain Allah). Dalam 4 & mengunakan lafazh “An laa ilaaha 
illallah.” akan tetapi dalam cacatan kaki & ditulis 'annahu' seperti dalam buku 
ini. 


— Musnad Imam Ahmad 


569 


. 


“ das A5 Ny rara Hall Oi Jera Was — £aa 
Have d ja Kis LOLA LB IU yag BA ES Geo Le 
Tn ye - al $).y Ar ga Le CI JI 3 3). Sd 


23 co. 0 Jas 


sada EP SEN A em Jan HNSI Ih AI Spa 
Do A Ane 5 -JG Oi da Slas Ws Ed Ag 
sa Ip Preik ale pn “hg OS de Pi Lau Ih Ie 
da hb Sia N Pe PPA an 5) aa 
KA: LA JB SB dl ii di, IS Ya SU S3 

Je Ie SA AA IS WIN DS AN 
Ji Sh LAS di, Ki Ga S nd GNI ola ra 


20 ne 3 


oi IU Ben aa aa Suu Ca 
Le bomke johan ge rohecarn 
Sa at PUS Jala Gi na 

aa AN Me PE AN gimg Jala CI 


499. Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Auf bin Abi 
Jamilah menceritakan kepada kami, Yazid bin Farisi menceritakan 
kepadaku, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata, aku 
berkata kepada Utsman, “Apa yang membawa kalian menyandarkan 
surah Al Anfaal yang merupakan surah Al matsani (surah yang meliputi 
puluhan ayat) kepada surah Bara'ah yang merupakan surah Al mi'in 
(surah yang meliputi ratusan ayat), kalian telah menyertakan antara 
keduanya dan kalian tidak menulis pemisah antara keduanya dengan 
bismillahirrahmanirrahim. Melainkan kalian meletakkannya dalam 
sab'ah ath-thiwal (tujuh surah yang panjang)? Apa alasan kalian 
melakukan itu?” Utsman berkata, “Pada suatu kesempatan turun kepada 
Rasulullah SAW surah yang memiliki banyak ayat. Apabila turun kepada 


Musnad Imam Ahmad — 


beliau suatu ayat (tentang suatu kejadian) maka beliau memanggil 
sebagian sahabat yang akan menulisnya dan beliau bersabda, 
'Letakkanlah ayat ini dalam surah yang di dalamnya disebutkan ini dan 
itu.' Apabila turun kepadanya beberapa ayat, beliau bersabda, 
“Letakkanlah ayat-ayat ini dalam surah yang di dalamnya disebutkan ini 
dan itu” Apabila turun kepadanya satu ayat, maka beliau bersabda, 
'Letakkanlah ayat ini dalam surah yang di dalamnya disebutkan ini dan 
itu.' Surah Al Anfaal merupakan salah satu surah yang pertama 
diturunkan di Madinah, sedangkan surah Bara'ah merupakan salah satu 
surah terakhir dari Al Our'an yang diturunkan.” Utsman berkata, “Kisah 
dalam akhir surah Al Anfal serupa dengan cerita pada awal surah 
Bara'ah. Kami mengira bahwa ia (surah Al Anfaal) adalah bagian darinya 
(surah Bara'ah). Hingga Rasulullah SAW wafat dan beliau belum 
menjelaskan kepada kami bahwa ia (surah Al Anfal) adalah bagian 
darinya (surah Al Bara'ah). Oleh karena itu, aku menyertakan antara 
keduanya dan aku tidak menulis “Bismillahirrahmanirrahim” sebagai 
pemisah antara keduanya, dan aku meletakkannya dalam as-sab 'u ath- 
thiwal7 


. 0 So. 0. Pp 


AA oi KAA YA GR) ALL IP aan Hi SI UAK 0 


2 doc - Cc. 0-3 


Pe 
An ara aa Jo 4 £ Pak Ob aka lan ia 
Tang oT arah 

500. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan dan 
Syu'bah dari “Algamah bin Martsad dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu 


Abdurrahman dari Utsman RA, dari Nabi SAW, Utsman berkata, 
“Afdhalukum (orang yang paling utama diantara kalian)” Syw'bah 


510 Sanadnya dha'if. Ini adalah pengulangan dari hadits no. 399. Kami telah 
menjelaskan secara terperinci tentang kedha'ifannya. Isma'il bin Ibrahim adalah 
Ibnu Aliah. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Khairukum (sebaik-baik kalian) adalah orang yang 
mempelajari Al Our 'an dan mengajarkannya (kepada orang lain). 227 


"3 Ju J3 Me Ag 1 dea Ip (S3 aa — 0 
ala aa an ar PMN SET A Kane 


501. Waki” menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu | Khalid, 
dia berkata: Oais berkata, “Abu Sahlah menceritakan kepadaku bahwa 
Utsman berkata pada saat peristiwa pengepungan rumahnya (oleh para 
pemberontak), “Sesungguhnya Nabi SAW telah menjanjikan sesuatu 
kepadaku dan aku harus bersabar atasnya.” Oais berkata, “Orang-orang 
menyaksikan terlaksananya janji (Rasulullah) pada hari itu. saka 


— 


Sp SA J8 PW HA -JU ana LA £ ka ui 
SI 22 EA cg et gb Ara 3 as aa 
85 ba Ii ge en ng eng 
gb 3g SIH P3 Lea II ES IP gan De 
sa eng US We ID bah Ye Sp En S3 Wah 
Sd UU JB Kata tp Ia IG Ola Ud Hi SE 


TIA 


Lah pisa Oo) HIP JUS Want AN AA ph DUS ji OKE 


51 Sanadnya shahih. Penjelasan ini secara terperinci telah kami paparkan dalam 
hadits no. 405. lihat hadits no. 412 dan 413, dan akan datang pada hadits no. 
1317, Musnad Ali. 

52 Sanadnya shahih, hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 407 dengan 
sanad dan lafazhnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


LX # x - s s LA e « 2 La £ 
SEA ale Syah o) Kekay Ae Bl laa Al Ja) kenali Ka 
MBA 1JE Ea JB AI DPN OT Las Ah 
502. Yazid menceritakan kepada kami, Mahdi bin Maimun 
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Abi 
Ya'gub dari Hasan bin Sa'd, dia berkata, Rabah menceritakan kepadaku, 
dia berkata, “Tuanku telah menikahkanku dengan seorang budak wanita 
keturunan Romawi, lalu aku berhubungan badan dengannya dan dia pun 
melahirkan anak laki-laki lagi berkulit hitam sepertiku yang aku beri 
nama Abdullah. Kemudian aku berhubungan badan dengannya dan dia 
pun melahirkan anak laki-laki berkulit hitam sepertiku dan aku 
memberinya nama Ubaidillah. Kemudian seorang budak lelaki Romawi 
datang kepadaku. Dia berkata, “Aku mengira dia berkata, “Budak itu 
milik keluargaku.” Budak Romawi yang bernama Yuhannas. Budak 
tersebut berbicara dengan budak perempuanku menggunakan bahasanya 
(bahasa Romawi) dan dia melakukan hubungan intim dengannya, hingga 
lahirlah seorang anak laki-laki berkulit kemerah-merahan seperti cicak 
(bule). Aku berkata kepadanya, “Apa ini?” dia menjawab, “Ini adalah 
anak dari Yuhannas.” Rabbah berkata, “Kami mengajukan permasalahan 
ini kepada Utsman bin Affan RA dan keduanya mengakui telah berzina.” 
Utsman berkata, “Apabila kalian ingin aku tetapkan hukum di antara 
kalian hukum Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW 
menetapkan bahwa anak adalah milik pemilik ranjang.” Perawi berkata, 
“Aku mengira.” Rabbah berkata, “Utsman lalu mencambuk 
keduanya.” 


- 30 316. J4 Pt Na 


LI SA gn Ip TA MAS jin SAS ama Vida — OY 


en en 


- 


KS ne up J6 Ain EA DP Ong Ds 
HA RS BAN tea Ai 3 


573 Sanadnya hasan. Penjelasan ini telah kami paparkan dalam hadits no. 416, 417 
dan 467. 


— Musnad Imam Ahmad 


503. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Jami” bin Syaddad, dia berkata, “Aku 
mendengar Humran bin Aban berbicara dengan Abu Bardah di masjid, 
dia mendengar Utsman bin Affan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, 
bahwa dia berkata, “Barangsiapa menyempurnakan wudhunya sesuai 
perintah Allah, maka shalat-shalat fardhu itu menjadi kafarat 
(penghapus dosa) di antara shalat yang satu dan yang lainnya. 2319 


HI Pa ai ln HP Ki El ikan NASA Gin — 0. 
ang Oa Aan BN aa TA - 4 0.0 ce 0 
ian M8 AI pi) Olate Una Ju pp BIANG H3 SS ehh 
Pe NP “8 Lo. ore Pa ", yna... Pa (Nana ih #25 
PAN jin! Apel Ale Al lo Al Jay Como 28 dl, UI 2 JUS 
Dg IN, Jali Ul g AA yeah EP AE) UB SI OS) 
5 : “ 2 4 8 ? . 55 . « z , 
3 MO YO Ibu jln LE 
504. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dia berkata, aku 
mendengar “Abbad bin Zahir abu Ruwa” berkata: aku mendengar Utsman 
RA berkhutbah dan berkata, “Demi Allah, sesungguhnya kami telah 
menemani Rasulullah SAW saat dalam perjalanan dan mukim. Beliau 
menjengguk orang-orang yang sakit di antara kami, mengantar jenazah 
kami, berperang bersama kami, membantu kami dengan sesuatu yang 
sedikit maupun banyak. Sesungguhnya para sahabat memberitahuku 
tentang beliau seakan-akan diantara mereka tidak ada yang pernah 
melihat beliau sama sekali.””7 


5 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 473. Lihat 
486. 

515 Sanadnya hasan. Abbad bin Zahir, dikatakan oleh Abu Hatim, “Syeikh.” 
(Ungkapan untuk perawi yang riwayatnya hasan). Ad-Daulabi dalam A/ Kuna 
(3: 172) berkata, “Dia mendengar hadits itu dari Utsman bin Affan.” Aku 
menjumpai klaim cacat (jarh) dari para ulama yang menyebutkan tentang 
dirinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 P3 . 


Sa Kn Tab JAS hd MUA Hit — ta 

3 da Sa SB PEG EA Uh pala CN Lg 
Jp Bab Ea Oa laa Jb dn IA Anis DAS OLL JG 
ping daa Jl Ip Ht Ai 


505. Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Syu'aib Abu 
Syaibah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku mendengar “Atha' Al 
Khurasani berkata, aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, aku 
melihat Utsman duduk di atas kursi, lalu dia meminta makanan yang 
dibakar dan dia memakannya. Kemudian dia berdiri untuk mengerjakan 
shalat. Dia berkata, “Aku duduk di atas tempat duduk Rasulullah SAW, 
aku makan makanan Rasulullah SAW dan aku shalat seperti shalatnya 
Rasulullah SAW.” 


? 
.- 


Loc A9 . 30. aa te Lo 6 5, 35 aa 

KS yison Ui Jenoall Aap Udan Alena 0 Monyali Uso Ox 

- 86... 00 “ig 2 2£ Yo. 4, - - La an 3 4 e Jo. 0. # 

Soma ac ot Sh as al 1) os ul "hu OI Sy 0S S 

- - - 5. - - . 

Mn PA Aa an De LN bo arit Bye LI 0 1 

Sl po) Olat2 JB cet de 0 Ol Leg BIS Gal 03 Aga 

Pe 5 0 Sa Ke PA ore A, AP 1 2 PH 5 (3 2 sta 

AD mama ya Alia peng AE NI lho WN J pny Kanaan H0 
-0 PRA ' S4 "N 
Alta Kd SH 


506. Adh-Dhahak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdul 
Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepadaku dari Mahmud bin Labid, bahwa Utsman RA ingin memugar 
masjid Madinah, hanya saja orang-orang tidak setuju. Mereka lebih 


576 Ganadnya shahih, Syu'aib Abu Syaibah adalah Syu'aib bin Ruzaig, Daruguthni 
dan ulama lain mengatakan bahwa dia perawi yang tsigah. “Atha' bin Abi 
Muslim Al Khurasani adalah perawi yang tsigah. Hadits yang memiliki makna 
sama dengan hadits ini telah disebutkan dalam hadits no. 441, dengan sanad 
mungathi (terputus), dan kami telah membahasnya di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


senang membiarkan keadaan masjid seperti itu. Utsman berkata, aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mambangun 
masjid karena Allah, maka Allah membangun untuknya sebuah rumah 
yang menyerupainya (masjidnya) di surga kelak. dai 


Ag Was sa an 
A 


5 Atep ta an data Ie NIAS Te 


507. Abdul Karim bin Abdul Majid Abu Bakar Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada 
kami dari bapaknya dari Mahmud bin Labid dari Utsman bin Affan RA, 
dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang sengaja 
berbohong atas (nama)ku, maka hendaklah ia menempati sebuah rumah 
di neraka.” 


Hg - 3 323 


Sp Ora Abi oa ge Kara in Jet Ban OA 
Si Jodi Jp, Jb IG AA Gn Wa gi Oo La Seth 
Matan (5, Uu Vita Meta S5 Heal SE Ai Jas el dia 


508. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan 
kepada kami, “Atha' bin Farrukh mantan budak orang-orang Ouraisy 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Affan RA, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Allah akan memasukkan seseorang ke dalam 
surga lantaran ia bersikap mudah saat membeli dan menjual, serta 
berutang dan menagih utang.” 


577 Sanadnya shahih. Adh-Dhahak bin Makhlad adalah Abu Ashim An-Nabil Asy- 
Syaibani. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 434. Lihatlah hadits no. 420. 

578 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 469. 

519 Sanadnya shahih. Ini adalah ringkasan dari hadits no. 410, dan merupakan 
pengulangan dari hadits no. 485. Lihat hadits no. 414 dan 532. 


Musnad Imam Ahmad — 


0. 0 - os £ 9 


5 s3. A8. ala Ion Mer. Aa 
BSE PNS BAD SP op Olaaku Wil — 0. 
- 5 4 


» 


Dn st IA PA UN SP SI HN 2 mania aa s 
Vid Huh ade Dl lo Ig Kanaan Oil bh JB lali 
z “, PE Pa EA 4 2 ana 2 2" Para o Pa . 
Kp Ba Da jg | ca aa ) 
509. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Abu Umamah 
bin Sahal bin Hunaif, dia berkata: Kami bersama Utsman, saat dia 
dikepung di rumahnya. Dia berkata, “Kenapa kalian hendak 
membunuhku? aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya darah seorang Muslim tidak halal kecuali karena salah 
satu dari tiga perkara: seorang yang kafir setelah memeluk Islam, 


seorang yang berzina setelah muhshan (pernah menikah) dan seseorang 
yang membunuh, maka ia dibunuh karenanya.” 


ME op ana IP H3 ALA GIS ab Ip Oli GIS — 01. 
HE PI SEN Ip bi PN ae uji 
- Doc 


KP PAN Len sari Dan ane IN ana aan Ia 
ob nan » CN, jai (22 Olahan Lags WI P3) Ola Ls 
ta, ore A4 2 y : ag : Tg 3 . 2. Png rg & P3 - 
lag Ale AN ato Al Spa) Ol 20Y A3 Unginaly 2JB OLS 


na y ? 8 .. 2 2 8. 0 - 2 Tn 0... - . .. 
de Wi Iya "dy IE Tema "JB mem sal ea pl Pa 
Sana Pa P3 NA 53 3 30 Nan Ma SAN 
MN DA Segi SIS HK mi ya ini Ol lb dala Al 
510. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Khalid bin Abdullah bin Oarizh 
dari Abu Ubaid bekas budak Abdurrahman bin Azhar, dia berkata, Aku 
melihat Ali RA dan Utsman RA mengerjakan shalat pada hari Idul Fitri 
dan Idul Adha. Kemudian mereka berdua berdiri untuk mengingatkan 


380 Sanadnya shahih. Ini adalah ringkasan dari hadits no. 468. Lihat hadits no. 1402. 


— Musnad Imam Ahmad 


kaum muslimin. Aku mendengar mereka berdua berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa pada dua hari ini.” Abu Ubaid 
berkata, aku mendengar Ali berkata, “Rasulullah SAW melarang untuk 
menyisakan hewan sembelihan milik kalian setelah 3 hari.”"' 


2 0. Hoc Pa so. 8 


IgE ai yak LA Iiah Bis ifp MUA jg Bis — 01 

PU KN Lea C3 abs Walah 2251 JG :JG 
Bp ego) Ui Lab ae S3 ba AI ra 
sp (ee 3 5 Hala ceme Gp Ada AS 
na - JG P3 An ab 2 Ab Aa 

AG Kg AL JS Ja an Ula Ph 
AG ML HL si 2JB ca ni Kamal WE IG AA J3 


ag. . Pa 


SI Ko Ip AOA GA y) Jajan Ta 
Iyan HS MS mana Ap an an la 
sang ai JUS Hj ab Ae aa dl 
Oya AN) II AL TES SIB ai JG SU 23 
JS  ARU Ae ban S6 ala diet Jo MI 
bh pk BAU Hala lah dea KA Ip 5G 
du SNN IG aa j6 Ki Wap Ialah Ata Ulas 1 JS 
Ga da Jom opo IAIN GAS e 


320 20 


MA sii AN ab pa Haa y LIS HAN ja FP Yel 2 pr3 


581 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ulangan dari hadits no. 435, dengan sanad 
dan lafazh yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


SI dgan AN IU cas HN NG (Yus Y, Uas Dai) ba 
Bah 5 s3 Saga dal) CGI 

511. Bahz menceritakan kepada kami, Abu “Awanah menceritakan 
kepada kami, Hushain menceritakan kepada kami dari Amru bin Jawan, 
dia berkata, Al Ahnaf berkata: kami pergi untuk melaksanakan haji dan 
melewati Madinah. Ketika berada di rumah kami, tiba-tiba datang 
seseorang dan berkata, “Orang-orang berkumpul di masjid. Aku masuk di 
antara mereka dan di sana ada Ali bin Abi Thalib, Zubair, Thalhah dan 
Sa'd bin Abi Wagash. Al Ahnaf berkata, “Tidak beberapa lama Utsman 
datang dengan berjalan kaki.” Utsman berkata, “Apakah di sini ada Ali?” 
mereka menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Apakah di sini ada Zubair?” 
mereka menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Apakah di sini adalah Thalhah?” 
mereka menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Apakah di sini ada Sa'd?” mereka 
menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Aku meminta kalian bersumpah kepada 
Allah Dzat yang tidak ada tuhan selain Dia, apakah kalian mengetahui 
bahwa Rasulullah SAW berkata, 'Barangsiapa yang membeli tempat 
penambatan unta bani fulan, maka Allah akan mengampuni dosanya. 
Maka aku membelinya dan datang kepada Rasulullah SAW seraya 
berkata, “Aku telah membelinya.' Beliau berkata, “Letakkan itu di masjid 
kita dan pahalanya milikmu'.” Mereka menjawab, “Ya.” Utsman 
berkata, “Aku meminta kalian bersumpah kepada Allah Dzat yang tidak 
ada tuhan selain Dia, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW 
berkata, “Siapakah yang bersedia membeli sumur Rumata.' Maka aku 
membelinya dengan harga ini, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW 
dan aku katakan, “Aku telah membelinya.” yaitu sumur Rumata. Beliau 
berkata, “Jadikanlah itu tempat minum bagi kaum muslimin dan 
pahalanya milikmu'.” Mereka menjawab, “Ya.” Utsman berkata, “Aku 
meminta kalian bersumpah kepada Allah Dzat yang tidak ada tuhan 
selain Dia, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW melihat 
wajah kaum muslimin pada hari pasukan muslimin mendapat kesulitan, 
lalu beliau berkata, “Barangsiapa memberikan bekal kepada mereka, 
maka niscaya Allah mengampuni dosanya.' Maka aku pun memberikan 
mereka bekal sampai tidak tertinggal tali kekang dan belenggu kaki 


— Musnad Imam Ahmad 


binatang?” mereka menjawab, “Ya, benar.” Utsman berkata, “Maka 
saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah.” Kemudian dia berlalu.”?? 


On aib JA Pp ai vi Kapan 35.3 C5 — 011 
Li : as JU IE BE An PN Man pas 
Aa Gan aa ee 


A 


CU Le IW (Hi on Ona Sg & sa LP S3 
ea led Jo da Jan Ula JW DN AN sada 


AN DE Mb ara pn mna RN DG ai Kai 


3... Ed 03 u 
CA IG SG edi TS Kalah 2 as OT 


512. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Atig mengabarkan kepada kami 
dari Abdullah bin Babaih dari sebagian Bani Ya'la bin Umayah, dia 
berkata, Ya'la berkata: Aku melakukan thawaf bersama Utsman, lalu 
kami menyalami Rukun Yamani. (Ya'la berkata) aku lebih dekat dengan 
Ka'bah daripada Utsman dan ketika kami sampai di Rukun gharbi (sudut 
sebelah barat) yang terletak setelah Hajar Aswad, aku mengangkat 
tanganku untuk istilam (menyalami hajar Aswad). Maka Utsman berkata, 
“Apakah yang kau lakukan?” aku berkata, “Tidakkah kau hendak 
menyalami?” Utsman berkata, “Apakah kau tidak pernah thawaf bersama 
Rasulullah SAW?” aku berkata, “Tentu pernah.” Utsman berkata, 
“Apakah kau melihat beliau menyalami dua sudut di arah barat ini?” Aku 
menjawab, “Tidak.” Utsman berkata, “Tidakkah kau menjadikan beliau 
sebagai suri tauladan yang baik?” aku menjawab, “Tentu.” Utsman 
berkata, “Maka tinggalkan apa yang kamu lakukan.” 


582 Sanadnya shahih, Amru bin Jawan At-Taimi As-Sa'di, Ibn Hibban menyebut 
namanya dalam Ats-Tsugat. hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang 
lebih panjang dan ringkas (2: 25-26 dan 123-124) Ibnu Katsir menyebutnya di 
dalam At-Tarikh (7: 177) dengan mengutip dari Musnad. Lihat hadits no. 420. 

83 Di dalam sanad hadits ini terdapat seseorang yang majhul (tidak diketahui 
kondisinya) yaitu sebagian Bani Ya”la bin Umaiyah, hadits ini telah disebutkan 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 - £ £f ap: ag aU 
AN aa sat FEB AS FI Gis — or 


SE alir Jk se Ji Gaya Ga 
ah, Je ba Na Ssi CU) ska rai KA 
par Ie Ea ye Ca dg ada In Ja 33 
GA an au jin Bi ad GP ga 
ae Ld Io aa Bt 1 GO jadi 


sajah Da Gi Bi Ako Jo Baja 0 15 
G3 Pe aa Ian BA Sg HI ae 


PO tee AT j6 MEN Ya SE A9 cet iko Kg 


IYA JS OLS US LG 
1 Dena La aa 4, . 

AL 3 Vy Io V3 2 hn, 

513. Abu Abdurrahman Al Mugri menceritakan kepada kami, 
Haiwah menceritakan kepada kami, Abu “Agil mengabarkan kepada 
kami bahwa dia mendengar Harits mantan budak Utsman bin Affan 
berkata: Suatu hari Utsman duduk dan kami duduk bersamanya. 
Kemudian datang waktu azan dan dia meminta air di bejana, aku mengira 
air itu sebanyak satu mud. Dia berwudhu dengannya kemudian berkata, 
«Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini, lalu beliau 


berkata, “Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhuku kemudian dia 
berdiri dan melakukan shalat Zhuhur, maka Allah akan mengampuninya 


5 Ia aa “aa Tata “MN 
aa KN cak KT anang ay 


5 
. 


dari Rauh dari Ibnu Juraij, hadits no. 313 dengan sanad ini. Akan tetapi dalam 
riwayat ini disebutkan Ya'la thawaf bersama Umar, sementara dalam hadits di 
atas bersama Utsman. Mungkin kejadian ini terjadi beberapa kali atau sebagian 
perawi melakukan kekeliruan. Kami telah menyebutkannya juga dengan sanad 
yang bersambung dan shahih dari hadits Umar, hadits no. 253. hadits Utsman 
ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (3: 240), dia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Abu Ya'la memiliki dua 
sanad, para perawi salah satu dalam sanad tersebut adalah sekelompok orang 
yang meriwayatkan hadits-hadits shahih, sementara dalam sanad Ahmad 
terdapat perawi yang tidak sebutkan namanya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


antara (waktu) shalat Zhuhur dengan shalat Shubuh. Lalu dia melakukan 
shalat Ashar, maka Allah mengampuni antara waktu shalat Ashar dan 
shalat Zhuhur. Lalu dia shalat Maghrib, maka ia diampuni dosanya 
antara shalat Maghrib dan shalat Ashar. Kemudian dia melakukan 
shalat Isya, maka diampuni dosanya antara shalat Isya dan shalat 
Maghrib. Kemudian sekiranya dia berbicara tidak benar (atau 
melakukan dosa) pada malam harinya, lalu dia bangun untuk berwudhu 
dan melakukan shalat Shubuh, maka diampuni dosanya antara shalat 
Shubuh dengan shalat Isya'. Shalat-shalat itu adalah kebaikan yang 
dapat menghilangkan dosa-dosa.” Mereka berkata, “Itu semua adalah 
kebaikan, lalu apa lagi yang lainnya wahai Utsman?” Utsman berkata, 
“(Yang lainnya adalah membaca) laa ilaaha illallah (tidak ada tuhan 
selain Allah), subhanallah (Maha Suci Allah), al hamdulillah (segala 
puji bagi Allah), Allahu Akbar (Allah Maha Besar) dan laa haula wa laa 
guwwata illaa billah (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah). 8 


? 2. . 7 La 8. ha . 15 - 8 - 38 
, ? 7 . . 
7... 


, 3 HI 2 Io Pa DN Pa . - . “2. 
Da aa da yaah 2 ia PA gi Aa gi Si 


. 
Pj 


58 Sanadnya shahih. Haiwah adalah anak Syuraih At-Tajibi Al Mishri. Abu Agil 
adalah Zahrah bin Ma'bad. Al Harits mantan budak Utsman adalah Harits bin 
Ubaid Abu Shalih Al Madani, sebagaimana tertera di dalam At-Ta 'jil (78) dan 
dikatakan, “Aku mendapatkannya dari tulisan Al Hafizh Ibn Ali Al Bakri dalam 
Ats-Tsugat: Harits bin Abdu (bukan Harits bin Ubaid) begitu pula dalam naskah 
Musnad Ahmad yang mu'tamad (menjadi pegangan). Adapun naskah yang ada 
pada kami tidak disebutkan Harits bin Abdu dan tidak juga Harits bin Ubaid, 
hanya Harits saja. Biografi Harits telah kami jelaskan dalam hadits no. 442, 
dengan menyebutkan kunyah-nya Abu Shalih. Biografinya dalam At-Tahdzib 
dengan menggunakan kunyahnya, dia adalah perawi yang tsigah sebagaimana 
telah kami sebutkan sebelumnya. 

Hadis ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (1:297), dia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Bazzar, perawinya adalah 
perawi yang shahih kecuali Harits bin Abdullah bekas budak Utsman, dia 
adalah perawi yang tsigah.” Perkataannya Harits bin Abdullah adalah salah, 
yang benar Haris bin Abdu atau Harits bin Ubaid. Seperti yang telah kami 
jelaskan. Lihat hadits no. 473 dan 484. 


Musnad Imam Ahmad — 


P4 
z 


Je Site ani gag Kd iban sunnah Is 
AA bip Ia Sp di dodi Bo da Jon JA 


"4 . 7. 
21. Dau due 


S1 Siah BEA) Sab BIS Ay ERA ooh KUN oat 


3 


Ed da Jah Ob de 33 03 dia Ai yan jab Gile 
JG) Cola cela mms PN 2 Fe Ka ag 5 
PEN SE IA GGS AT 5 He IG Ta 
aa 5 Da ta Sa Cap Ka 
Jd ab Je Test ay as Ih lp Ip) ME ah dis 


ND Pa 9 LN sa 
Sea Oya gb VI bgs yo) an 


514. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami, Ugail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Yahya bin 
Sa'id bin “Ash, bahwa Sa'id bin Ash mengabarkannya: Aisyah istri Nabi 
SAW dan Utsman berbicara, “Abu Bakar meminta izin masuk kepada 
Rasulullah SAW, ketika itu beliau sedang rebahan di atas tempat tidurnya 
memakai pakaian (tanpa jahitan) milik Aisyah. Beliau mengizinkan Abu 
Bakar RA dan beliau tetap dalam kondisi tersebut, maka Abu Bakar RA 
menyelesaikan urusannya lalu pergi.” Utsman berkata, “Kemudian Umar 
datang meminta izin untuk masuk. Beliau pun mengizinkannya dan tetap 
dalam keadaannya, lalu Umar menyelesaikan keperluannya dan pergi.” 
Utsman berkata, “Kemudian aku meminta izin kepadanya, maka Nabi 
SAW duduk dan berkata kepada Aisyah, “Kumpulkan pakaianmu ini.' 
Maka aku pun menyelesaikan urusanku dan pergi. Aisyah berkata, 
“Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak terkejut ketika melihat Abu 
Bakar dan Umar seperti terkejutnya engkau ketika bertemu Utsman? 
Rasulullah SAW pun bersabda, Sesungguhnya Utsman adalah seorang 


— Musnad Imam Ahmad 


yang pemalu. Aku kuatir apabila dia meminta izin kepadaku dan aku 
dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan menyampaikan keperluannya 
kepadaku'.” Laits berkata, para ulama menyatakan bahwa Rasulullah 
SAW berkata kepada Aisyah, “Tidakkah aku merasa malu kepada 
seseorang yang para Malaikat pun merasa malu kepadanya?" 


SA wlpa Ju pa sp Ca La jini Wih — 010 
2 3... 5 


dna Dan DN deal yoth Gi Ata Di yah ata IA si 
Hg de Je Jp Ji dilan kei yan Ko Na 
S3 Gb On AA 
515. Ya'gub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepada kami dari Shalih, Ibn Syihab berkata, Yahya bin Sa'id bin Ash 
memberitahu kepadaku, Sa'id bin Al Ash mengabarkan kepadanya 
bahwa Utsman dan Aisyah meriwayatkan kepadanya bahwa Abu Bakar 
meminta izin kepada Rasulullah SAW, dan beliau sedang berbaring di 


atas tempat tidurnya dengan memakai pakaian (tidak dijahit) milik 
Aisyah. Lalu dia menyebutkan makna hadits Ugail (hadits di atas). 


585 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Sa'd. “Ugail adalah Ibnu Khalid Al Aili. 
Sa'id bin Ash bin Sa'id bin Ash Al Umawi adalah seorang tabi'in senior, dia 
lahir pada masa 9 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Ibnu Abdul Baar 
berkata, “Dia adalah tokoh di kalangan bangsa Ouraisy.” dan dia adalah salah 
seorang yang menulis mushaf pada masa Utsman. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Muslim dalam Shahih Muslim (2:235), dari Abdul Malik bin Syu'aib bin 
Al-Laits bin Sa'd dari bapaknya dari kakeknya, hanya saja pada bagian akhirnya 
tidak disebutkan perkataan Al-Laits, “Gala jama'at an-nas.” (sekelompok orang 
berkata). Perkataan ini terputus (mungathi”) dan tidak ada sanad yang sampai 
kepada Al-Laits. 

Sanadnya shahih, ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 235), dari jalur Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd 
dari bapaknya dari Shalih bin Kaisan. 


586 


Musnad Imam Ahmad — 


aa PJ Pt 


DAR Pb gl Tema Dg 


"1 


LA JA IG yi SP yaah gp aa ga ga) Ta o AK 
aga JB UE 3 € Sa GP Ola ap en 
Ne 0 sen sya kb Cai aa La ne 
25 TU 5 Gali 

516. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami dari Yazid bin Abi Habib dari Abdullah (Ibn Abi Salamah) dan 
Nafi” bin Jubair bin Muth'im dari Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi 
dari Humran mantan budak Utsman dari Utsman bin Affan, dia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berwudhu 
dan menyempurnakan wudhunya, kemudian berjalan menuju 


pelaksanaan shalat fardhu dan dia melaksanakannya, maka akan 
diampuni dosanya.” 


o- 2.2 35. 3 18 - 


: Te : Pu 
be Ke IE Ya nb pg IS BN ah Bh 
EA Sah AG ATA Mb Aa Akan ai MA IP 533 
IL Yg Gb aa di Wih Ul ba 3 da 
25 Ly Pia SAN 2 mail J9 Cs, aa Ea ANA PN 
Di Dea LN Na Ne ana 


. rd - . 


587 Sanadnya shahih. Ini adalah pengulangan dari hadits no. 483, dan ringkasan dari 
hadits no. 489. Lihat hadits no. 503 dan 513. 


— MusnadImam Ahmad 


517. Muhammad bin Abdullah bin Zubair menceritakan kepada 
kami, Ubaidillah (yaitu, anak Abdullah bin Mawhab) menceritakan 
kepada kami, pamanku Ubaidillah bin Abdurrahman bin Mawhab 
mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Utsman RA 
pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Istrinya datang kepada 
Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib, dia tinggal bersamanya sampai 
menjelang pagi. Utsman keluar dengan memakai parfum, mantel yang 
dicelup warna kuning dan warna merah. Pada saat itu, orang-orang 
merasakan bosan sebelum mereka melakukan perjalanan. Ketika melihat 
Utsman, dia marah dan membentaknya, “Apakah kamu memakai pakaian 
yang dicelup warna kuning, padahal Rasulullah SAW telah 
melarangnya?” Ali bin Abi Thalib berkata, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW tidak melarangnya dan tidak melarangmu, akan tetapi beliau hanya 
melarangku.”?8? 


588 Sanadnya shahih, terdapat kesalahan pada sanadnya yang tidak berasal dari para 
penulis naskah. Naskah seperti ini telah disepakati dan diulang pada dua tempat 
yang berbeda, kami akan menunjukkan keduanya. Ubaidillah bin Abdullah bin 
Mauhab termasuk kategori tabi'in mutawashithin yang tsigah, Ibnu Hibban 
menyebutkan namanya dalam ts-Tsugat, dia berkata, “Orang yang 
meriwayatkan darinya adalah anaknya yang bernama Yahya, dan ia seorang 
perawi dha'if sedangkan bapaknya adalah perawi yang tsigah. Adapun riwayat 

. hadits-nya yang munkar itu berasal dari anaknya, Yahya bin Ubaidillah.” Dan, 

hadits di atas tidak berasal dari anaknya, melainkan dari keponakannya 
Ubaidillah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mauhab, dia seorang perawi 
yang tsigah, Ibn Ma'in dan Al Ajlani juga menilainya sebagai perawi tsigah, 
tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan dia perawi yang dha 'if. 
Adapun kesalahan dalam sanad ini adalah perkataan Muhammad bin Abdullah 
bin Zubair, gurunya Ahmad, “Ubaidillah bin Abdullah bin Mawhab 
menceritakan kepada kami, pamanku Ubaidillah bin Abdurrahman bin Mawhab 
mengabarkan kepadaku.” Nama orang tua dua perawi ini (Ubaidillah, 
keponakan dan Ubaidillah, paman) tertukar. Yang benar adalah nama 
keponakan yang merupakan guru Zubair adalah Ubaidullah bin Abdurrahman 
bin Mauhab, sedangkan nama pamannya adalah Ubaidillah bin Abdullah bin 
Mauhab. Tampak jelas bahwa kesalahan itu berasal dari Zubair yang telah 
keliru menyebutkan nama orang tua gurunya. Jadi, kekeliruan ini bukan berasal 
dari penyalin naskah Musnad Ahmad, karena Zubair menulis sanad ini salah, 
sebagaimana akan disebutkan dalam hadits no. 11405 dia menamakan gurunya 
Ubaidillah bin Abdullah bin Mauhab, juga dalam hadits 12636. Waki' 
menyebutkari sanad ini dengan benar dalam hadits no. 11532, “Ubaidullah bin 
Abdurrahman bin Mawhab menceritakan kepada kami dari pamannya.” Lihat 
yang akan datang dalam Musnad Ali no. 611 dan 710. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ld . . 2 
Pa ...3 o Ao. 
5 | 


Wi YG KE3 pal as Tas 25 AS Juj — 21 


AE na LA ega adu en OI Layak 


PLASKIY, Sae ale SA II Mah IP ab laa 
3 . . 3 3 . . . . 

LOL JG :Iyi Ole 1) Out na At anget et Pj Parang 
23 .$ . Dat aa ta 2 PK are Aa, “. Y, Aa Nan . 7” 
Sat eta 0S YP HP dya ah Se Ko AI IA Tata 


2 Tn Tn na - ge. 0. aa Sa 2 2. 0. #rg 
IE 953 Ia ii OS LA nadi ga JS MA Jami Sa 


AN goo 3 »: DAA LA -., PN: 
MENU Hana) Hi KE II) Kadi HA pkai ol Jb SY 


518. (Abdullah bin Ahmad berkata), bapakku dan Abu Khaitsamah 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata, Ya'gub menceritakan kepada 
kami, bapakku berkata dalam haditsnya, dia berkata, keponakanku Ibnu 
Syihab memberitahuku, dia berkata, Abu Khaitsamah menceritakan 
kepadaku dari pamannya, dia berkata, Shalih bin Abdullah bin Abi 
Farwah mengabarkan kepadaku, bahwa Amir bin Sa'd bin Abi Wagash 
mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Aban bin Utsman 
berkata, Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Apa pendapatmu sekiranya di halaman setiap orang dari kalian 
terdapat sungai yang mengalir, dan dia mandi darinya setiap hari 5 kali. 
Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya?” mereka menjawab, “Tidak.” 
Beliau berkata, “Sesungguhnya shalat menghilangkan dosa-dosa seperti 
air menghilangkan kotoran di tubuh.” 


589 Sanadnya shahih. 

Abu Khaitsamah dia adalah Zuhair bin Harb. Ya'gub adalah Ibnu Ibrahim bin 
Sa'd. Keponakan, Ibn Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin 
Ubadillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zulri. 

Pamannya, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Syihab Az-Zuhri, yakni 
Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Shalih bin Abdullah bin Abi Farwah Al 
Madani adalah perawi yang tsigah, Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban juga 
mengatakan dia seorang perawi yang tsigah. Dalam sanad ini terdapat dua 
sanad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dan Abu 
Khaitsamah, keduanya berasal dari Ya'gub bin Ibrahim dari keponakanku Ibnu 
Syihab dari pamannya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Abdullah telah menjelaskan 
lafazh “Syaikhaihi”. 


— Musnad Imam Ahmad 


Na PE Wae al FEB AG OA JB — 04 
e- Jo o SoJ5. 13 0. 


JA HAN LP AS ja Gi asa GAS AS Gd Li) 


ge PA pai Bb ja Ea Ia 
dis A1 Jo Ip IG IE OP Olah LP oleh gi Sab 
Ba Iron o te Pan Lor 5 P Ag 

Pp Ih P3 GEN Ye eng 

519. Abu Abdurrahman (yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal) 
berkata: aku menemukan (tulisan) di sebuah kitab milik bapakku: 
Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdullah 
bin Aswad menceritakan kepadaku dari Hushain bin Umar dari Makharig 
bin Abdullah bin Jabir Al Ahmasi dari Tharig bin Syihab dari Utsman bin 
Affan, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
berbuat curang kepada orang Arab, maka ia tidak masuk ke dalam 


golongan orang yang mendapat syafa'atku dan ia tidak mendapatkan 
kasih sayangku.” 


I. Bapaknya (Imam Ahmad) berkata, Ya'gub menceritakan kepada kami, Ya'gub 
mengabarkan kepada kami, keponakanku Ibn Syihab mengabarkan kepada kami 
dari pamannya.” 

2. Abu Khaitsamah berkata, Ya'gub menceritakan kepada kami, Ya'gub 
mengabarkan kepada kami, keponakanku Ibnu Syihab mengabarkan kepada 
kami dari pamannya.” 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah (1: 219) dari Abdullah bin Abi 
Ziyad dari Ya'gub bin Ibrahim. Lihat At-Targhib wa At-Tarhib (1: 137) 

“90 Sanadnya dha'if. 

Hushain bin Umar Al Ahmasi adalah perawi yang sangat dha'if, Ahmad 
menuduhnya seorang pendusta, Al Bukhari, As-Saji dan Abu Zur'ah 
mengatakan, “Munkar al hadis.” (hadisnya dianggap munkar). 

Abdullah bin Abdullah bin Aswad, Abu Hatim berkata, “Syaikh Kufi 
mahalluhu ash-shidg.” (ulama kufah yang jujur) ini adalah ungkapan bagi 
perawi yang riwayatnya dihukumi hasan. Al Hafizh Ibn Hajar dalam At- 
Tahdzib (5: 280) salah ketika menukil perkataan Tirmidzi tentang Hushain bin 
Umar, dia mendapatkan penilaian Hushain kepada Abdullah bin Abdullah bin 
Aswad. 

Makharig Al Ahmasi, ulama Kuffah yang tsigah. 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (4: 276), dia berkata, “Hadis ini 
gharib, kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari riwayat Hushain bin Umar 
Al Ahmasi dari Makharig. Sedangkan Hushain di kalangan ulama hadits tidak 
dikategorikan perawi yang kuat hafalan.” 


Musnad Imam Ahmad — (Ka 


 - o- 4303 


PN aa tua aan at Tang “YG na 
Ne Aa en NN TA NE KU : 2 
TA oa AA JA SOE ya pa ata al ega 

BB UR OA ya ya SI) IU eka 


520. (Abdullah bin Ahmad berkata) Abbas bin Muhammad dan 
Abu Yahya Al Bazzar menceritakan kepadaku, keduanya berkata, Hajjaj 
bin Nashir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami dari Al 'Awwam bin Marajim dari Bani Oais bin Tsa'labah dari 
Abu Utsman An-Nahdi dari Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya kambing yang tidak bertanduk akan menyeruduk 
kambing yang bertanduk di hari kiamat.” 2 


Pt Co. £ 3. sg “0 Pa .... 5. 3. 3 
Lao ac Olus KA Pn aan 
ja ls AL oue ga Jb £ LN Ata Als M1 BO 


Mei 3 ISI 


Hadits ini ditemukan oleh Abdullah bin Ahmad atas tulisan tangan bapaknya 
(Ahmad bin Hanbal) dan Abdullah sendiri tidak pernah mendengar hadits ini 
dari bapaknya. Lalu dia meletakkannya dalam Musnad Ahmad, mungkin Imam 
Ahmad tidak membacakan hadits ini kepada murid-muridnya karena dia menilai 
hadits ini sangat dha'if. 

59! Sanadnya dha'if. 
Abu Yahya Al Bazzaz adalah Muhammad bin Abdurrahman Al Baghdadi Al 
Hafiz yang dikenal dengan sebutan Sha'igah. 
Hajjaj bin Nashir Al Fasathithi Al Gais adalah syaikh shadug, sering melakukan 
kesalahan, orang-orang yang mengambil riwayat darinya banyak mendapatkan 
kesalahan seperti hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah, di antara hadits ini. 
Ibnu Sha'id berkata, “Hadis ini bukan dari riwayat Utsman, melainkan riwayat 
Abu Utsman dari Sulaiman. 
Al Awwam bin Marajim adalah perawi yang tsigah, Ibnu Ma'in menilainya 
Isigah. Ibnu Shalah menyebutnya di dalam Ulum Al Hadits (241) dalam bab 35, 
bahwa Yahya bin Ma'in menyebutnya, “Ibn Mazahim” begitu juga dalam 
Majma' Az-Zawa'id (10: 352) dan dia juga menisbatkan hadits ini kepada 
Bazzaz. Hadis ini dan hadits setelahnya sampai hadits no. 533 merupakan 
tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


521. (Abdullah bin Ahmad berkata), Syaiban bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada 
kami, Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata, aku menyaksikan 
Utsman memerintahkan untuk membunuh anjing dan menyembelih 
burung merpati. 


... 3 0. 


Pa La, Sea bat aa. J0 La 
CI RA al bi Ola aa (ab Ip MAS Ju) — ory 


s ... Per Tb la L 3 #boc Lo So. 

3 Jia Olare OS Jb ab si Ag JR PRP 

522. (Abdullah bin Ahmad berkata) Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepadaku, Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah 


dari Ummu Musa, dia berkata, “Utsman termasuk orang yang paling 
tampan (indah) diantara manusia.” 


592 Sanad hadits ini shahih. 

Syaiban bin Abi Syaibah adalah Syaiban bin Farrukh. 

Mubarak bin Fudhalah diperslisihkan mengenai keberadaannya oleh para 
ulama, namun menurutku pendapat yang paling kuat adalah dia seorang perawi 
yang tsigah. 

Hasan adalah Hasan Al Bashri, dalam At-Tahdzib bahwa dia tidak mendengar 
hadits dari Utsman, akan tetapi dalam hadits ini dia menyaksikan langsung 
khutbah Utsman. 

Hadits ini adalah hadits mauguf, sampai kepada Utsman. Al Haitsami 
menukilkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (4: 42), dia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan, akan tetapi Mubarak bin 
Fudhalah adalah seorang mudallis.” Akan tetapi meskipun Mubarak seorang 
mudallis tetapi tidak mencacatkan hadits ini karena Mubarak secara terang- 
terangan mengatakan bahwa dia telah mendengar dari Hasan (tidak memakai 
lafazh 'an atau anna). 

Hadis ini adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena ini bukan riwayat 
Imam Ahmad tetapi tambahan dari anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. 
Sanadnya shahih. 

Jarir adalah anak Abdul Hamid Adh-Dhabbi. Mughirah adalah anak Magsam 
Adh-Dhabbi. Ummu Musa adalah budak perempuan Ali bin Abi Thalib, 
seorang tabi'in dari Kuffah yang tsigah. Ini adalah atsar yang terdapat dalam 
kitab Majma' Az-Zawa'id (9: 80) 


593 


Musnad Imam Ahmad — 


3 :209 9 - . 30 Lo. 3 A3 TA Rap Y, 20. 


5 X2 JG) — or 
Pa Mn naa Dp Ga i, 2 TA ana s - 0. 30 
dana (SN at JPr) ad « PES II Ad OP yah EA la 
#.. saia 3. La 0, . 4 Pa P3 
MN Bas Y JW OLS ola ls «gb 


523. (Abdullah bin Ahmad berkata) Suwaid bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku, dia berkata: ketika aku shalat, lewat seorang 
laki-laki di hadapanku maka aku mencegahnya. Setelah itu, aku bertanya 
kepada Utsman bin Affan dan dia berkata, “Wahai keponakanku, ia tidak 
akan membahayakanmu.”” 


o.- Jo J IS No) Pt Joy, Lo 
. 
: 


bau up Hai Was Ina Wax ae gr Da5 Jul — ore 
» ae 3 Pe NAN, gs... AN #... P . 
Pa PAI SS 3 Hg Oh OMA JB SU dah IP ai esa 
Maya MIN 3 Je Ah 
524. (Abdullah bin Ahmad berkata) Suwaid menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata, Utsman berkata, 


“Sekiranya kalian mendapatkan dalam Kitabullah (suatu perintah) agar 
kalian membelenggu kakiku (dengan rantai), maka lakukanlah.” 


- a 
—. 0. So JdLo 8 ih ... Jo, 30 


Ela Asa date 13 Inai Bia (aa PA AS JEJ — oyo 
3 P 


5 sa & o- z s3. 3 J0.1 Pa 9 05 o- koe at 
PIPI IE 3 Ke PIPI DIA 1 JEJ AS Y prod! 


. 
P4 . 


4 Sanadnya shahih. 
Ibrahim adalah Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. 
Kakeknya Ibrahim adalah Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, Ibrahim adalah 
seorang perawi yang isigah, disebutkan dalam peringkat pertama dari generasi 
tabi'in. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia termasuk sahabat Nabi kategori 
junior, dia lahir ketika Rasulullah SAW masih hidup. 
Ini adalah atsar yang terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2: 62-63) 

598 Sanadnya shahih. juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (T: 227) 


— Musnad Imam Ahmad 


0J 0 


FP ge je dekan pa 
Saba hn in da ad di apa In 
LA Ja AN Sa Saka BP IG MERASA ah 
Gl ESA CA ren EN: Ji aah AG VC Uni Opah 


0. 


Er SA Bs, - Ja Kh 25 LA ae ea 
WS 33 Haa Lia : JB, AS u Ka G3 -5 PP 


Pa. 2... 2... 


Tah ya M3 Ui Opa LA Ni TA OB 
pat HAN SI) KN LAN TES IA 


525. (Abdullah bin Ahmad berkata) Ahmad bin Abdah Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman bin Harits Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman bin Harits 
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Ali bin Husain dari bapaknya 
Ali bin Husain dari Ubaidillah bin Abi Rafi” mantan budak Rasulullah 
SAW dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW melakukan 
wukuf di Arafah, beliau ditemani oleh Usaman bin Zaid. Rasulullah 
SAW bersabda, “Ini adalah tempat wuguf, setiap wilayah Arafah adalah 
tempat wuguf.” Kemudian beliau bertolak dan berjalan dengan cepat, 
orang-orang berdorongan di arah kanan dan kiri. Beliau menoleh dan 
bersabda, “Wahai kaum muslimin, tenanglah. Wahai kaum muslimin, 
tenanglah!” sampai beliau tiba di Muzdalifah, dan beliau menjamak 
antara dua shalat. Setelah itu melakukan wukuf di Muzdalifah, beliau 
wukuf di Oazah (tempat yang tinggi) dan ditemani oleh Fadhl bin Abbas. 
Beliau bersabda, “Ini adalah tempat wukuf. Kemudian beliau bertolak 
dan berjalan dengan lebih cepat. Orang-orang saling berdorongan dari 
arah kanan dan kiri, beliau menoleh dan berkata, “Wahai kaum muslimin, 
tenanglah. Wahai kaum muslimin, tenanglah!” 


Dia lalu menyebutkan hadits yang panjang.” 


39 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 1673 


z “ 


As. Pr OS Wara Yaa JG) — or 


Dana ang - 0 2 0 - 8 90 - ot 2 tawa 3 


Ie utas PRA MAN ANA 
Ba Pa : JB, (SL Yp Alat Kai d3 
LG “3 Ugs 3 C3 as Ke wi tita E P 2d Ap 


Ga ca 5 KAS Salah G3 ak Uaie jai? Up Ce Te, 
Mb Ga PI 
526. (Abdullah bin Ahmad berkata) Utsman bin Abi Syaibah 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abi Ya'fur Al ' Abdi menceritakan 
kepada kami dari bapaknya dari Muslim Abi Sa'id mantan budak Utsman 
bin Affan, bahwa Utsman bin Affan telah membebaskan 20 budak, dia 
meminta diambilkan celana lalu diikat kepada tubuhnya, dia tidak pernah 
memakainya pada masa jahiliyah dan tidak pula masa Islam. Dia berkata, 
“Aku bermimpi bertemu Rasulullah kemarin dan aku melihat Abu Bakar 
RA dan Umar RA, mereka berkata kepadaku, “Bersabarlah, kamu akan 
berbuka puasa bersama kami nanti?.” Lalu Utsman meminta mushaf, dan 
diletakkan di hadapannya. Tidak lama setelah itu, dia terbunuh dan 
mushaf tetap berada di hadapannya” 


Ahmad bin Abdah adalah Adh-Dhabbi. 

Al Mughirah adalah Ibnu Abdurrahman bin Harits bin Abdullah bin Iyasy bin 
Abi Rabi'ah Al Makhzumi, seorang perawi yang tsigah dan ahli fikih kota 
Madinah setelah Imam Malik. 

Hadits ini dari Musnad Ali tidak sesuai dengan hadits yang terdapat dalam 
Musnad Utsman. Pembahasan tentang sanad ini akan dibahas pada hadits yang 
sama no. 564. Juga, hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Zubair dari Sufyan 
Ats-Tsauri dari Abdurrahman bin Harits no. 562. Insya Allah, kami akan 
menjelaskan tentang kondisi sanadnya yang gharib di sana. 

Sanadnya shahih. 

Yunus bin Abi Ya' fur dinilai sebagai perawi yang dha'if oleh Ahmad dan ulama 
lainnya. Tetapi oleh Daruguthni dinilai tsigah, Imam Muslim mencantumkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Yunus bin Abi Ya'fur dalam Shahih-nya. 
Bapaknya bernama Wagdan yang telah kami jelaskan pada hadits no. 190. 
Muslim Abu Sa'id adalah Muslim bin Sa'id, sebagaimana tertera dalam Tarikh 
Al Kabir karya Imam Bukhari (4/1/262), begitu pula dalam 4! Kuna karya Abu 


597 


— Musnad Imam Ahmad 


Sana P #5 aan aa 


Ie 


Me ds de doa Gg ea yg Os 
S3 en) AN rg ut ama ae Ke A3 Nara ae “ag 


527. (Abdullah bin Ahmad berkata) Muhammad bin Abi Bakar Al 
Mugaddami dan Abu Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada kami, 
mereka berdua berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami 
dari Hajjaj dari “Atha? dari Utsman, dia berkata, Aku melihat Rasulullah 
SAW berwudhu dengan membasuh wajahnya tiga kali, kedua tangannya 
tiga kali, membasuh tangan sampai siku masing-masing tiga kali, 
mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya satu kali basuhan.?” 


LIA Bela SA H5 (AL Ah C5 JJ — oya 
KA IA Ai SA aa ae HA Bs 


ts. 


gb gia IE J8 plg aa AA do ana 
Pj ba KAA AN HT AN Ipa tawa 


AS Ae ga ban Si AS daa 


KT 23 Ol ah 


- 


528. fAbdullah bin Ahmad berkata) Muhammad bin Ishag Al 
Musayyabi menceritakan kepadaku, Anas bin “Iyadh menceritakan 
kepada kami dari Abu Maudud dari Muhammad bin Ka'b dari Aban bin 


Ahmad Al Hakim, yang dinukil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Ta'jil, dia 
adalah perawi yang tsigah. 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (7: 232 dan 9: 96-97) 
dinisbatkan juga kepada Abu Ya'la dalam Al Kabir. Lihat hadits no. 536. 

Sanad hadits ini dha'if, karena haditsnya terputus dan kami telah memaparkan 
keberadaannya pada hadits no. 472. 

Abu Rabi” Az-Zahrani adalah Sulaiman bin Daud Al 'Atki, dia adalah seorang 
perawi yang tsigah dan hafizh. Lihat hadits no. 489, 493. 


598 


Musnad Imam Ahmad — 


Utsman dari Utsman bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
membaca, “Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang 
berbahaya dengan nama-Nya di bumi dan di langit, dan Dia adalah Dzat 
yang Maha Mendengar lagi Mengetahui. ' tiga kali, maka dia tidak akan 
ditimpa bala (malapetaka) sampai malam. Barangsiapa yang 
membacanya ketika sore hari, maka tidak akan tertimpa bala 
(malapetaka) sampai shubuh menjeang, insya Allah.””? 


- - - Pa 
9 . 3 304 AG ..o io Y, Jo 


Man Tap SAN Pest ANA dal “aya 
STA Sa 3 0... o - AN An -.. 0 Tera 80 
Ga Ia 2 th IU ab Ty ES alan 3 ah, Mou 
| Hae el Tenan Mi . s3 s Lg... 
dalih pny Ka lo el SL PI 
529. (Abdullah bin Ahmad berkatal Al Hakam bin Musa 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Maslamah menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Umayyah dari Musa bin Imran bin Mannah dari 
Abban bin Utsman, dia melihat jenazah datang, ketika melihatnya dia 
langsung berdiri dan berkata, “Aku melihat Utsman melakukan itu. Dan, 


Utsman memberitahuku bahwa dia melihat Rasulullah SAW melakukan 
hal itu.”600 


399 Sanadnya shahih. 
Muhammad bin Ishag Al Masibi adalah seorang perawi yang tsigah. Mush'ab 
Az-Zubair berkata, “Aku tidak mengenal di bangsa Ouraisy orang yang lebih 
baik dari Al Musibi.” 
Anas bin Iyadh Al-Laitsi adalah seorang yang tsigah. Abu Maudud adalah 
Abdul Aziz bin Abu Sulaiman Al Hadzli Al Madani, seorang yang tsigah, ahli 
ibadah dan memiliki kemuliaan. Muhammad bin Ka'b adalah Ourazhi. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (4/484) dari Abdullah bin 
Maslamah dari Abu Maudud (dari orang yang mendengar Abban bin Utsman 
berkata, aku mendengar Utsman) sampai akhir. Kemudian diriwayatkan dari 
Nashr bin Ashim Al Anthaki dari Anas bin Iyadh, Abu Maudud menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ka'b dari Aban bin Utsman dari Utsman). 
Terlihat dari sanad kedua nama yang mubham (tidak diketahui) dalam sanad 
pertama. Ini sesuai dengan riwayat Abdullah bin Ahmad. Telah dijelaskan 
tentang sanad lain yang shahih dari dua riwayat (446-474). 

600 Sanadnya dha'if dan telah dijelaskan pada hadits no. 459. 


— Musnad Imam Ahmad 


J0 1, 


ES SUKA ai) SAS Tas YA X2 JG) — or. 
B- 3 0 


ena an aa en 
teng ina teteh SEA Io AI J5 JG LIGA IP JUS yi DL 


dia. 


BP : 


530. (Abdullah bin Ahmad berkata) Abu Ibrahim Kena 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami 
dari Ibn Abi Farwah dari Muhammad bin Yusuf dari Amr bin Utsman bin 
Affan dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidur di 
waktu shubuh (pagi) menghalangi rejeki.” 


601 


Sanadnya sangat dha'if. 

Ibn Abi Farwah adalah Ishag bin Abdullah bin Abi Farwah. Bukhari berkata 
dalam At-Tarikh Al Kabir (1/1/396), “Penduduk Madinah meninggalkan 
riwayatnya.” Kemudian dia berkata, “Ibn Hanbal melarang meriwayatkan hadits 
darinya. Dalam At-Tahdzib dengan mengutip perkataan Imam Ahmad, “Tidak 
halal bagiku riwayat darinya.” Sebagian ulama memasukkannya dalam kategori 
pendusta. Penduduk Madinah meragukan tentang kesalihannya. Ibn Ma'in 
berkata, “Bani Abi Farwah adalah para perawi yang tsigah kecuali Ishag.” 

Abu Ibrahim At-Tarjumani adalah Ismail bin Ibrahim bin Basam Al Baghdadi, 
dia adalah seorang perawi yang tsigah, yang selalu menjalankan Sunnah Nabi 
SAW dan memiliki kemuliaan. Abdullah bin Ahmad berkata, “Bapakku 
memilih beberapa hadits. Lalu aku dan dia membacakan hadits tersebut di 
hadapannya.” 

Ismail bin “Iyash para ulama berbeda pendapat dengannya, dia adalah shadug 
(terpercaya) tapi pendapat yang kuat bahwa dia seorang yang tsigah. 

Lafazh “as-shubhah' artinya tidur di pagi hari. Dalam Lisan Al Arab dikatakan, 
“Dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang tidur di pagi 
hari, yaitu tidur di permulaan waktu siang karena itu adalah waktu mencari 
rejeki.” Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shagir 
(5129) dan dinisbatkan juga kepada Ibn “Adi dalam Al Kamil, Al Baihagi dalam 
Asy-Syua'b dari hadits Utsman. Dalam riwayat Al Baihagi dalam Asy-Syua”b 
juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, dan diberi tanda bahwa hadits ini 
Shahih. namun ini adalah suatu kesalahan karena dalam sanad hadits itu terdapat 
Ibn Abi Farwah. Oleh karena itu Al Manawi mengomentarinya dalam Syarh Al 
Kabir (4/232). Sedangkan Oadhi Al Malik Al Madarisi dalam Dzail Al Gaul Al 
Musaddad 65 dan 57 panjang lembar membahas ini, sehingga dia berkata 
tentang Ibnu Abi Farwah, “Mereka banyak membicarakan tentang Ibn Abi 
Farwah, akan tetapi ia tidak diklaim sebagai pendusta.” Pendapat ini tidak baik, 
karena Ishag sebenarnya telah dikategorikan sebagai pendusta sebagaimana 
telah kami jelaskan sebelum ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


S5. 33 30 3 c-3 3. 


86 A Jo 3 z0. 


3. ., Lin #0... 27 SG e- 0. “0 0. 
und Pn Ne me pa an 


Os .3or- - - Reg at Nk PEN Ma aa DN ea 
Jak dj ak UG d3 ES AN Up Ulik G3 Ole 


0... 


531. (Abdullah bin Ahmad berkata): Suraij bin Yunus 
menceritakan kepadaku, Mahbub bin Muhriz menceritakan kepada kami 
dari Ibrahim bin Abdullah bin Farukh dari bapaknya, dia berkata, “Aku 
telah melihat Utsman bin Affan RA dikuburkan dengan memakai pakaian 
yang dipenuhi darahnya, dan tanpa dimandikan.” 


BEA MA Ae ay arak Jul — ory 


., “ . aa 8. ai ', 2 ja sg s3... 13 - 5 . 
SAN Si AAN BIS AI pa ja Oh RA Bas pen aa 
Ga ara. ra. .. 0... ea Ma -. o - o.- 4 . 


P0. 4 LN $ 2 Ha Bara ot. A 03 Y T . . . hd nba Pad 
Gs Al Jb BI ab IE lo Sya) Lena 2 JB OKss 
” . “ A3 v 


AN TN An Ti Maa na 
MIS BE pama JS A5 VI JB Y G3 UB 


602 Sanad ini perlu dipertimbangakan ulang. Suraij bin Yunus adalah perawi yang 
tsigah, akan datang pembahasan tentang ke-tsigah-annya Suraij pada hadits no. 
542. 

Mahbub bin Mahruz tsigah. Ibrahim bin Abdullah bin Farukh mengatakan: Ibnu 
Hajar menuliskan biografinya dalam At-Ta'jil dan menyebutkan salah satu 
riwayat haditsnya yang akan disebutkan pada hadits no. 542. Kemudian dia 
berkata, “Adapun Ibrahim, telah disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan, 
dia berkata...” Ibnu Hajar tidak melanjutkan perkataannya. Kami mencarinya 
dalam Al Mizan dan Lisan Al Mizan tetapi tidak kami temukan biografi yang 
menjelaskan tentang penilaian jarh wa ta'dil. 

Bapaknya bernama Abdullah bin Farukh At-Taimi (mantan budak keluarga 
Thalhah bin Ubaidillah), Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam Ats-Tsugat. 
Nasa'i meriwayatkan hadits darinya saat membahas tentang “Ciuman Orang 
yang tengah Berpuasa' (Oublatush-sha'im), dan sebuah atsar yang disebutkan 
dalam Majma' Az-Zawa'id (7/233), dia tidak membahas tentang perawi ini, 
tetapi hanya mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah.” Dia tidak 
mengatakan lainnya lagi. 


— Musnad Imam Ahmad 


532. (Abdullah bin Ahmad berkata): Abu Yahya Al Bazzaz 
Muhammad bin Abdurrahim menceritakan kepadaku, Al Hasan bin Bisyr 
bin Salm A! Kufi menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Fadhal Al 
Anshari menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Ziyad Al Ourasyi 
dari bapaknya dari Mihjan (mantan budak Utsman) dari Utsman bin 
Affan, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Allah 
akan menaungi seorang hamba dalam naungan-Nya pada hari saat tidak 
ada naungan kecuali naungan-Nya, (yaitu) orang yang menolak 
memudahkan orang yang tengah mengalami kesulitan dan orang yang 
membebaskan orang yang tengah terlilit hutang.” 8 


503 Sanad hadits ini sangat dha'if. Al Hasan bin Bisyr bin Salm Al Kufi adalah 

perawi yang tsigah. Al Abbas bin Al Fadhal Al Anshari Al Wagifi adalah 
perawi yang sangat dha'if. Ibnu Al Madini berkata, “Haditsnya telah 
ditinggalkan." Bukhari berkata dalam At-Tarikh Al Kabir (4/1/5), “Munkarul 
hadits” (haditsnya diingkari). Dia juga mengatakannya dalam Adh-Dhu'afa 
Ash-Shaghir (25). Abdullah bin Ahmad berkata, “Bapakku tidak pernah 
mendengar hadits darinya, dan dia melarangku untuk menulis hadits dari 
seseorang yang meriwayatkan hadits darinya (Abbas).” Anehnya, Abdullah bin 
Ahmad tetap meriwayatkan hadits darinya dalam tambahan 4! Musnad walau 
setelah bapaknya (Ahmad bin Hanbal) melarangnya untuk menulis hadits dari 
perawi tersebut. Al Haitsami (4/133) berkata, “Abdullah bin Ahmad 
meriwayatkan hadits dalam 4! Musnad yang menukil hadits dari Al Abbas bin 
Al Fadhal Al Anshari, dan dia menyifatinya sebagai seorang yang dusta." 
Hisyam bin Ziyad Al Ourasyi Abu Al Migdam adalah perawi yang sangat 
dha'if. Ibnu Ma'id berkata, “Dha'if laisa syai'un.” Bukhari dalam At-Tarikh 
(4/2/199-200) berkata, “Dha'if” Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa (54), 
“Matrukul hadits.” Abu Ziyad bin Abu Yazid (mantan budak Utsman bin Affan 
RA) berkata, “Bukhari melemahkannya (layyinul hadits)” Ibnu Hibban dalam 
Ats-Tsugat berkata, “Anaknya dha'if.” Begitu pula dalam At-Tajil. 
Tentang Mihjan (mantan budak Utsman RA), Ibnu Hibban menyebutkannya 
dalam Ats-Tsugat, “Penduduk Madinah meriwayatkan hadits darinya.” Bukhari 
menyebutkan dalam At-Tarikh (4/2/4) bahwa Mihjan tidak ada cacat (jarh). 
Lihat hadits no. 508. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Zakaria) menceritakan kepadaku, Isma'il bin “Ayyasy menceritakan 
kepada kami dari seorang lelaki yang telah dikenal namanya, dari 


Muhammad bin Yusuf dari Amru bin Utsman bin Affan dari bapaknya, 
dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidur di waktu pagi akan 


PE TAI PA Gua Pee Dab 0.3 e 0 0. -,A A0 
do Spa) SE JB dal OP OLS Ola AS UP Hita Gi 
92 2 P ed - 2 - o. Aa 

ASP Le na) elang Ala il 

533. (Abdullah bin Ahmad berkataJ: Yahya bin Utsman (Al Harbi 


menghalangi datangnya rezeki. salat 


? 
0 2 19 - 


3 3 al SA MIL 3 Aa Ha Udh — or 
Tn aan ore Aa 2 Ta Teen AN A3, 0 YA 0 0 
SJ peng Mae AI lo gal 0 dah OP Ulat on OLI OP Ah 
Ai Mint Tia A03 uga aga a AN 
(su Y, ae. YG SEP) 
534. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Malik, Nafi” 
menceritakan kepadaku dari Nubaih bin Wahb dari Abban bin Utsman 


dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Muhrim (orang yang 
sedang berihram) tidak boleh menikah, menikahkan dan melamar.” 


8 atat re. #3038. 3 ss. L.9oto $ oo“ 

Id! bg Angan sisakan 1 Asal ep Il XP Jb — oo 
SEN ai Haku ga 2 
3-3 na Na £ 0. A9 Jo EN a00. 0 - on Sol 5 38 - 
PS HE JB RI Ch Aan ian IU OP Sah GP Ja oa Alan Lian 
an rd e Ta « “13 0 L-. . 0 A4 Nana Naa .o. ey 0 4 0 
Si cah IE Ole Gp AA CA Lalang OS) yana ga AI Aa Oa 


. 


2. . 0 seba oi At HA oi P3 4 jet 0... . 
Ya Op SEE AG VE JUS al JP Ah Ulas yi OR dl 


604 Sanad hadits ini sangat dha'if. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 530 
dan telah dijelaskan secara rinci. Dha'ifnya hadits ini ditimbah dengan tidak 
jelasnya salah seorang perawi, yaitu seorang lelaki yang meriwayatkan dari 
Isma'il bin “Ayyasy, dia adalah Ishag bin Abu Farwah. Ini adalah sebab 
cacatnya hadits. 

Adapun gurunya Abdullah bin Ahmad (Yahya bin Utsman Al Harbi) adalah 
perawi yang tsigah. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 401 dengan 
lafazh dan sanad yang sama. Lihat hadits no. 462, 466, 392, 496 dan 535. 


605 


— Musnad Imam Ahmad 


dl ji Ga ea Dia Bh JA SN 
data ad PS SI 


2... 


535. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Abu Bakar Al 
Mugaddami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub 
dari Nafi”, Nubaih bin Wahb menceritakan kepadaku, dia berkata: Umar 
bin Ubaidillah bin Ma' mar pernah mengutusku melamar anak perempuan 
Syaibah bin Utsman untuk anak laki-lakinya. Dia mengutus Nubaih 
menemui Abban bin Utsman, dia adalah pimpinan jamaah haji, dia 
berkata, “Aku sungguh aku menganggapnya hanya sebagai seorang 
Badui yang bodoh. Sesungguhnya orang yang sedang berihram tidak 
boleh menikah dan menikahkan (orang lain). Utsman telah mengabarkan 
kepadaku tentang perkataan itu dari Nabi SAW.” Nubaih menceritakan 
kepadaku dari bapaknya seperti ini. 


606 Sanadnya shahih. Perkataan, “Ba'atsani Umar bin “Ubaidillah” (Umar bin 
Ubaidillah mengutusku) sampai akhir kalimat adalah yang benar. Sedangkan 
yang terdapat dalam & dan « disebutkan dengan lafadz “haddatsani” 
(menceritakan kepadaku) mengantikan lafazh “baddalani” yang merupakan 
redaksi yang keliru. Riwayat yang lalu seluruhnya berasal dari Nubaih dari 
Abban bin Utsman, khususnya hadits no. 492. Dalam hadits tersebut diutarakan 
bahwa Ibnu Ma'mar mengutus Nubaih bin Wahb kepada Abban bin Utsman dan 
memintanya menjadi saksi atas pernikahan anaknya. Adapun dalam - yang 
menuliskan, “ba'atsani wa haddatsani” tidak dapat dibenarkan. Silahkan rujuk 
hadits sebelumnya. 

Adapun perkataan terakhir dalam hadits ini, “Nubaih menceritakan kepadaku 
dari bapaknya seperti itu,” menurut pengertian kami, setelah Nubaih mendengar 
hadits ini dari Aban, dia juga mendengar dari bapaknya (Wahb), baik dari 
Utsman atau dari Rasulullah SAW. Karena Wahb adalah bapaknya Nubaih yang 
bernama lengkap Wahb bin Utsman bin Abu Thalhah bin Abdul Izza bin 
Utsman bin Abdul Dar bin Oushai. Ibnu Hajar telah menyebutkannya dalam A4! 
“Ishabah, bagian pertama huruf waaw (6/327) dia menyebutkan bahwa 
bapaknya Wahb (Utsman bin Abu Thalhah) telah terbunuh pada perang Uhud 
dalam keadaan musyrik. Maka pendapat yang paling kuat adalah yang 
menyebutkan bahwa anaknya (Wahb bin Utsman) adalah seorang sahabat -atau 
minimal sahabat yunior (shigarush-shahabah)-. Ini merupakan pendapat yang 
paling bagus berasal dari Ibnu Hajar, meskipun ulama lain (seperti Ibnu Sa'ad, 
Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Atsir) menyatakan bahwa Wahb bin Utsman bukanlah 
seorang sahabat. Biografi Wahb dapat dilihat dalam At-Ta'jil karya Ibnu Hajar 
walau tanpa menyebutkan jarh wa ta'dil-nya. 

Jelaslah yang mengatakan, “Nubaih menceritakan kepadaku dari bapaknya 
seperti itu,” adalah Nafi' (mantan budak Ibnu Umar RA). 


Musnad Imam Ahmad — 


TA Kd 3 Ia Mai pa IU — O0Y1 


Ia kep Aa ja yaaa AI 3 Cia san HN 
Jos 


Sa aa ne ian AAN 
Pa an 


Y : ts aa sad JW bra vb Ke Sana el Cai 2 
& Da SA SIB BEI US) SI B3 Am St pa S) 


. J3 


sa ega biang as Ke ya site) de ba 


536. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Abu Bakar 
menceritakan kepadaku, Zuhair bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Abdullah 
dari Ummu Hilal binti Waki” dari Na'ilah binti Al Farafishah (isteri 
Utsman bin Affan RA), dia berkata: Amirul Mukminin pernah 
mengantuk dan tertidur, lalu dia terbangun dan berkata, “Apakah orang- 
orang telah membunuhku?” Aku berkata, “Tidak, insya Allah, itu belum 
terjadi. Sesungguhnya rakyatmu mencintaimu.” Utsman berkata, 
“Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpiku bersama 
Abu Bakar dan Umar, mereka berkata, “Kamu akan berbuka puasa 
bersama kami malam ini'."” 


67 Dalam sanad ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Tentang Ziyad bin 
Abdullah bin Hariz Al Asadi, dalam At-Ta'jil (141) dikatakan, “Masih 
dipermasalahkan.” Ummu Hilal binti Waki', dalam At-Ta'jil (564) dikatakan, 
“Tidak dikenal.” Namun Adz-Dzahabi dalam Al Mizan (3/295) memasukkannya 
dalam kategori perawi wanita yang tidak dikenal (majhul). Seandainya Ziyad 
mengenal Ummu Hilal, maka hadits ini minimal derajatnya akan menjadi 
hasan, insya Allah. 

Na'ilah binti Al Farafishah, menurut Ibnu Hajar, “Ibn Sa'ad menyebutkannya 
dalam “Asma Ash-Shahabah. Aku berkata, “Dia masih dipermasalahkan." Tetapi 
Ibnu Hibban menyebutnya dalam urutan para tabi'in yang tsigah.” 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (7/233), “Dalam sanad ini ada 
perawi yang tidak aku kenal.” Lihat hadits no. 526. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Tentang Kisah Utsman bin Affan RA 


No. Pa - & - 3. PA an AS y "aa : 

ana Lo Lg 365 HS KH 5 Sl as Ju) Gr 
ISP Am ES ATU GS Aa yi yP Maa Yi at 1Jb 
TN NN Te Ne NN tan 
Ulaman) Olelik SU SIS Je KE AS MI (ob) OLS j Olaiuy U 


- 
. 2... . 


1 3 


j 


- 
2 co 9 


» SA dngan enak SE or 3 0, ami Bi en 

diary Caon al jan Jeng Nb cad) m3 Aisi 3 (lagi nah Lah 
Oo Pa o 4 0, Tg y - PP 
MAN SDS Oa IN Sar MSG 
AN PEN GS) 


537. (Abdullah bin Ahmad berkata): Ziyad bin Ayyub 
menceritakan kepadaku, Husyaim menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Al Migdam mengatakan dari Al Hasan bin Abu Al Hasan, 
dia berkata: Aku pernah masuk ke masjid dan kulihat Utsman bin Affan 
RA sedang berbaring di atas seledangnya. Tiba-tiba datang dua orang 
yang sedang bertengkar kepadanya, lalu Utsman pun menyelesaikan 
perselisihan yang terjadi di antara mereka berdua. Kemudian kudatangi 
dan kutengok dia, ternyata Utsman adalah seorang lelaki yang begitu 
tampan, di bagian atas pipinya ada titik hitam bekas cacar dengan rambut 
yang menutupi dua lengannya." “8 


538. Waki” menceritakan kepada kami, Ummu Ghurab 
menceritakan kepadaku dari Bunanah, dia berkata, “Utsman tidak pernah 
sekalipun mengecat rambutnya.” 


68 Sanadnya dha'if. Abu Migdam adalah Hisyam bin Ziyad Al Ourasyi, dia adalah 
perawi yang dha'if. Telah kami jelaskan tentang dirinya dalam hadits no. 532, 
lihat Majma' 4z-Zawa'id (9/80). Hadits dari no. 535-537 adalah tambahan dari 
Abdullah bin Ahmad. 

609 Sanadnya hasan. Ummu Ghurab nama aslinya adalah Thalhah, Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. Bunanah adalah pembantu Ummu Banin 
(isteri Utsman bin Affan RA). 


Musnad Imam Ahmad — 


Sad Pb UP BIAN aa NS ta di xz Ju) — ora 


Sa 2 gm BAR HAN ASAP 2 ge ji Ge 


Ie. Ge 


Hi do Lu 2 Su Sue 


539. (Abdullah bin Ahmad semata Ubaidillah bin Umar Al 
Oawariri menceritakan kepadaku, Abu Al Oasim bin Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami, Wagid bin Abdullah At-Tamimi 
menceritakan kepadaku dari seseorang yang pernah melihat Utsman bin 
Affan RA dengan gigi depannya yang dilapisi dengan emas.'? 


5 
ab) AG 0.3 Ja Bon, 39 - 


BJB SDL) aa Ud peda Lila — ot. 


K2 An ga ta abg Ig al eh AA Pa aa rY 
.. -” 0 ". 


aa Natal 3 AS 


540. Husyaim bin Busyair Imla' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Muhammad bin Oais Al Asadi memberitahu kami dari Musa bin 
Thalhah, dia berkata: Aku mendengar Utsman bin Affan RA berkata 


610 Sanadnya dha'if, karena sanad ini menyebutkan, "Dari seseorang yang pernah 
melihat Utsman RA...” ada kesamaran (ibham) di dalamnya. Abu Gasim bin 
Abu Ziyad adalah perawi yang tsigah namanya sama dengan kunyah-nya. 
Wagid bin Abdullah adalah Al Halgani Al Hanzhali At-Tamimi Al Kufi Abu 
Abdullah, dia adalah pedagang kambing, seperti yang di-shahih-kan oleh Al 
“Iragi. Al Hafizh Al Husaini mengira bahwa Wagid adalah Wagid bin Abdullah 
bin Abdul Manaf At-Tamimi Al Hanzhali, seorang sahabat yang mengikuti 
perang Badar, Uhud, Khandag dan perang-perang lainnya, dia meninggal pada 
masa khalifah Umar RA, ini adalah kesalahan yang luar biasa. Wagid adalah 
perawi yang tsigah. Ibnu Abi Hatim dalam Ats-Tsugat mengatakan, “Aku 
bertanya kepada bapakku tentang Wagid, dan dia berkata, “Dia adalah syaikh 
yang kedudukannya dapat dipercaya'” Bukhari menulis biografinya dalam A/ 
Kabir (4/2/173) tanpa menyebutkan kecacatannya (jarh). 

Dalam « 4 dituliskan dengan At-Taimi, ini adalah salah. Kami berlandasan 
darisi dan beberapa referensi biografi perawi hadits lainnya. Ini adalah 
tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


ketika berada di atas mimbar dan muadzin pun mengumandangkan 
adzan, Utsman meminta berita tentang orang-orang, menanyakan kabar 
mereka dan harga-harga yang tengah berlaku di pasaran.” 


Ne an Pa nan 
$ - -. 
2 AI - 2 Dan ka Sa - 0 5 - 1. o - 8. e -0 
EA gb) Ulat Ol Ia og Al IP Sl Al AR Gp Al 
- D5... ba s Pp” - s - - 


541. (Abdullah bin Ahmad berkata): Suwaid bin Sa'id 
menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari 


Ibnu Syihab dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa Utsman RA melakukan 
sujud Tilawah ketika membaca surah Shad.”'? 


SB 2 DI 20 3 0-2 $$. ..9.t 0 Y oU 

oo TOL Gene IA Up Al xp Ju — 041 

Le 0. “0-3 GIS ha NE AN: So .0 3 LoL» 

(AAL OP ga :Ju ID GS at JPN Up yaaa 

oe V2 Pa Pan Na ap 33 Ia aa #0. - 8”... ore o- 0 

CS AN go) Olate la Calo 2S al PPP PI NM up 
8... Pd Pa PAP 4 
MAS Lan S3 Dll 


542. (Abdullah bin Ahmad berkata): Suraij bin Yunus 
menceritakan kepadaku, Mahbub bin Muhriz (si penjual botol, seorang 
asli Kufah yang tsigah) menceritakan kepada kami, dengan redaksi itulah 
Suraij berkata, dari Ibrahim bin Abdullah (Ibnu Farrukh dari bapaknya 
dia berkata, “Aku shalat "Id di belakang Utsman RA, dia bertakbir tujuh 
kali (pada rakaat pertama) dan lima kali (pada rakaat kedua).” 


Sl Sanadnya shahih. Muhammad bin Oais Al Asadi Al Walibi adalah perawi yang 


tsigah. 
SI2 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2/285) dan 
dikomentari, “Perawi sanad ini adalah perawi yang shahih.” Hadits ini dan 
setelahnya merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
Dalam sanad ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ini adalah sanad yang 
telah kami jelaskan pada hadits no. 531, meskipun matan haditsnya berbeda. 


613 


Musnad Imam Ahmad — 


IA pat SA AN aa na A5 ana Ai Cik — otr 
LAI got os S) SIR KA 2 ka 
Aa Be aan ai aa ab te 


543. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Salim Abu Jumai' 
menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada kami, dia 
menyebutkan tentang Utsman RA dan sifatnya yang sangat pemalu. Dia 
berkata, “Meskipun Utsman berada di dalam rumah dengan pintu 
tertutup, dia tidak akan melepaskan pakaiannya ketika mengguyur air ke 


tubuhnya (mandi), Dia merasa malu untuk menegakkan 


punggungnya.” 


PPI ya e Kai s3. 8... - (9) 0 8 
OP) ajar 5 Za Lara Tagak Mt ee al Wa — o44 


Tan Tpi KE AG ob SE Ip 


544. Ibrahim bin Khalid Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Umayyah bin Syibli dan lainnya menceritakan kepadaku, mereka berkata, 
“Utsman menjabat khalifah selama 12 tahun, lalu (setelah itu) terjadilah 
fitnah selama 5 tahun.””' 


33, AJ Pan al GA GR gi 3 Gg Wis— oto 


.... Jos 


Tn ne 3 jp Ketah KPa OA Kana FA RD AI Ga WA 


s0... .. Teo, 0. IL 


ag ras AN pa PP Se SG BE ab 


S4 Ganadnya shahih. Abdushshamad adalah anaknya Abdul Warits. Salim Abu 
Jumai' adalah Salim bin Dinar atau Ibnu Rasyid Al Oazzaz Al Bashri dia adalah 
perawi yang tsigah. Hasan adalah Hasan Al Bashri. Atsar ini disebutkan dalam 
Majma' Az-Zawa'id (9/82), dia mengatakan perawi hadits ini adalah perawi 
yang tsigah. 

Ini adalah atsar yang terputus (mungathi'). Ibrahim bin Khalid Al Ourasyi Ash- 
Shan'ani adalah perawi yang fsigah, dia adalah mu'adzin di masjid Shan'a 
selama 70 tahun. Umayyah bin Syibli adalah orang Yaman, Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam A4ts-Tsugat, tidak mungkin dia bertemu dengan Utsman 
atau sahabat lainnya, akan tetapi dia meriwayatkan dari tabi'i tabi'in. 


615 


— Musnad Imam Ahmad 


545. Ishag bin Isa Ath-Thaba' dari Abu Ma'syar menceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Utsman RA berbunuh pada hari Jum'at 
tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 H. Kekhalifahannya berlangsung selama 
12 tahun kurang 12 hari.”'8 


Pt 


Kas Haa De Aa Sarat Ih Ne 


- & - 013 Pagu 23 


BA Ki Pa 8 
546. (Abdullah bin Ahmad berkata:|) Ubaidillah bin Mu'adz 
menceritakan kepadaku, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada 


kami, dia berkata: Bapakku berkata, "Abu Utsman menceritakan kepada 
kami bahwa Utsman RA terbunuh dipertengahan hari Tasyrig.""'? 


Jae da ya se Kat Ata hara Ju 


Pa . 3 30 LX. — 


3515 Reka Jha 31 boa (PP LP ia — O£V 


—n 


0 -Adc 


SRG DA YP alan GI Ja 


547. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Hilal 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, bahwa 
Utsman terbunuh ketika berusia sekitar 90 tahun atau 88 tahun.”'$ 


SIC Sanadnya terputus (mungathi'). Ishag bin Isa Ath-Thaba' adalah perawi yang 
Isigah. Abu Ma'syar Al Madani namanya Najih bin Abdurrahman As-Sanadi, 
dia perawi yang dha'if. Bukhari berkata dalam Al Kabir (4/2/114), “Munkarul 
hadits.” Dia tidak pernah bertemu dengan Utsman RA, karena dia meninggal 
tahun 170 H. Khabar ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7/232) 

Sanadnya shahih. Orang tua Ma'mar bernama Sulaiman bin Tharkhan At-Taimi. 
Abu Utsman adalah An-Nahdi. Atsar ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 
(7/232, 233) dengan disebutkan, “Perawi hadits ini adalah perawi yang shahih.” 
Ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 

Sanadnya terputus (mungathi'). Oatadah tidak pernah bertemu dengan Utsman 
RA. Abu Hilal adalah Ar-Rasibi, nama aslinya: Muhammad bin Salim, dia 
adalah perawi yang tsigah. Bukhari dalam Al! Kabir (1/1/105) berkata, “Yahya 
bin Sa'id tidak meriwayatkan hadits darinya, dan Ibnu Mahdi meriwayatkan 
darinya.” Bukhari juga menyebutkan hal yang sama dalam Adh-Dhu'afa Ash- 
Shagir (28). Ibnu Abi Hatim berkata, “Bukhari mengategorikannya sebagai 
perawi yang dha'if.” Abu Daud berkata, “Abu Hilal adalah perawi yang tsigah.” 


617 


618 


Musnad Imam Ahmad — 


o Bo 3 20 le L o- 


JA gp SARA Sian ae IS Lp dl A2 Jl — 2th 
PN Aa Tea sa ee 
2) aga Ta £ Den 


ertp 0,2. 2001 
PA je 


548. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ja'far bin Muhammad bin 
Fudhail, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Khaldah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Al 'Aliah, dia berkata, “Kami 
pernah berada di depan pintu rumah Utsman pada tanggal 10 "Id Adha 
(Dzulhijjah).”'? 


ES Jne aa ee 5 NE WA — 21 
je 2 ai sasa ) 


To. 300 


A3) Tai 0, 2833 5D OLaaa 


549. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan 
kepada kami dari Oatadah, dia berkata, “Zubair menyalati shalat jenazah 
Utsman dan menguburkannya. Dan Utsman memang telah berwasiat 
kepadanya untuk menyalati dan menguburkannya.” 2 


0 o- 0 - 0 - ey 0-3 0 - .A Laga 
PAP GP YR gp Al Ame OP GAS RU Vido o0. 


Aoa engan Ma HA GR AA ae an Pot SK ah 
LIS C5DUI mat Hi Kb AI Co Ole J3 IU jas 0 Kaban 


Atsar ini tertera dalam Majma' Az-Zawa'id (9/99) dengan disebutkan, “Ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabari, perawinya sampai kepada Oatadah 
adalah para perawi yang Isigah.” 

Sanadnya shahih. Ja'far bin'Muhammad bin Fudhail adalah perawi yang tsigah. 
Abu Khaldah adalah Khalid bin Dinar At-Tamimi As-Sa'di, dia adalah perawi 
yang tsigah. Atsar ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
Pembahasannya akan disebutkan dalam hadits no. 551 yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dari Abu Nu'aim. 

Sanadnya terputus (mungathi'). Oatadah tidak pernah bertemu dengan Utsman 
RA. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7/233) dan disebutkan, 
“Perawi hadits ini adalah perawi yang shahih, namun Oatadah tidak melihat 
langsung cerita ini.” 


619 


620 


— Musnad Imam Ahmad 


550. Zakaria bin “Adi menceritakan kepada kami dari Ubadillah bin 
Amru dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, dia berkata, “Utsman 
terbunuh pada tahun 35 H. Setelah itu, timbullah fitnah selama 5 tahun, di 
antaranya selama 4 bulan berlangsung dalam kasus Hasan bin Al 


AS JB Gi piala AE ek Ad GS — o01 
| si : @ jean jan MA Ja Rae 
II Fa HUB AI en) 
551. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Khaladah 
menceritakan kepada kami dari Abu Al “Aliah, dia berkata, “Kami 


pernah berada di depan pintu rumah Utsman pada tanggal 10 'Id Adha 
(Dzulhijjah)? 


AE Naa Fs lal dip IG) — oo1 


? 
s. 


3 Ha 4 3 . 0 0 o PA ) an “.- 
PIN AAS CAN an SA aa ee 
Ta Ih 30 ana 20 ngan Ha 1, AS 21 2 8 Hae. 
ola Toha "JB asal Lu hj Lao Jai v SY 

20 doc 


“5.0 0 Le 91 ... PA Ata AAN 9. Pra Aa 2. 
SV SR AG MI Kep ra NE bh 


621 Sanadnya terputus (mungathi'). Abdullah bin Muhammad bin Agil tidak pernah 
bertemu dengan Utsman RA. Sebagaimana yang dikatakan dalam Majma' Az- 
Zawa'id (1/232) dia juga menyandarkan riwayat ini kepada Ath-Thabari, namun 
pengarangnya keliru menisbatkannya kepada Abdullah bin Ahmad, dan ini 
sebenarnya adalah riwayat dari Imam Ahmad sendiri, sebagaimana disebutkan 
dalam seluruh naskahnya. 

Perkataan Ibnu Agil terdapat kesalahan, karena Utsman RA terbunuh pada 
bulan Dzulhijjah 35 H. Ali terbunuh pada bulan Ramadhan 40 H. kemudian 
Hasan bin Ali dibai'at sebagai khalifah, dia menjadi khalifah selama 6 bulan lalu 
dialihkan kepada Mu'awiyah untuk upaya damai kaum muslimin pada bulan 
Rabi'ul Awwal 41 H. Maka kekhalifahan Hasan bin Ali berjalan selama 6 bulan, 
dan bukan 4 bulan. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 548. Tetapi 
hadits ini adalah riwayat Ahmad sedangkan hadits no. 548 adalah riwayat 
anaknya (Abdullah bin Ahmad). Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az- 
Zawa'id (7/232), “Perawi Imam Ahmad dalam hadits ini adalah perawi yang 
shahih.” 


622 


Musnad Imam Ahmad — 


On Ren an Hah Bb Gp) OK IA 3 
JP ai sali “Sai ai Agt J3 CN Ale Jaja 


- 


at 
Kab A3 tamah (Sat CA GT : Is Po tah Sa 


0-3 Ao 


BEAN ob) OLS JS Aa 3 


me mnnaa yurhailad Thngeka 
- naa ae din aa DA 
| 03 dab su Adaa JW 


Bee 


AG DA Gp Oa Op ah ia Ga 0 
Oa 3 5 “db IE KA Sa Can Mba Hp 
552. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ubaidillah bin Umar Al 
Oawariri menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Al Hakam bin Aus Al 
Anshari menceritakan kepadaku, Abu Ubadah Az-Zuragi Al Anshari 
menceritakan kepadaku, dari penduduk Madinah, dari Zaid bin Aslam 
dari bapaknya, dia berkata, “Aku menyaksikan Utsman RA pada hari dia 
kepung di tempat terbunuhnya. Sekiranya saat itu sebuah batu 
dilemparkan, maka batu itu tidak akan jatuh kecuali mengenai kepala 
orang yang ada (mengambarkan sangat ramainya orang berkumpul di 
sekitar rumah Utsman). Aku melihat Utsman RA memperlihatkan diri 
dari pintu kecil di balik pintu besar di samping magam Jibril AS. Utsman 
lalu berkata, "Wahai orang-orang apakah di antara kalian ada Thalhah?' 
Khalayak pun diam. Utsman kembali bertanya, 'Wahai orang-orang, 
pakah di antara kalian ada Thalhah?' Mereka juga tetap diam. Dan 
Utsman berkata lagi, "Wahai orang-orang, apakah di antara kalian ada 
Thalhah?” Maka Thalhah bin Ubaidillah pun berdiri di tengah-tengah 
kerumunan. Utsman RA berkata kepadanya, “Mengapa tidak kulihat 
kamu ada di sini? Aku tidak menyangka kamu berada di tengah 
kerumunan dan dapat mendengar panggilan ketigaku tetapi kamu tidak 
menjawabku! Wahai Thalhah, bersumpahlah kepada Allah, apakah kamu 


— Musnad Imam Ahmad 


ingat suatu akan saat aku dan kamu bersama Rasulullah SAW di suatu 
tempat. Saat itu tidak ada satupun sahabatnya selain aku dan kamu?' 
Thalhah menjawab, 'Ya.' Utsman kembali berkata, "Rasulullah SAW juga 
telah bersabda kepadamu, "Wahai Thalhah, tidaklah seorang nabi 
kecuali bersamanya sahabat dari umatnya yang akan menemaninya di 
surga. Dan sesungguhnya Utsman bin Affan ini —maksudnya aku- adalah 
temanku yang akan bersamaku di surga?” Thalhah menjawab, 'Benar. 
Sungguh itu benar." Kemudian Thalhah pun pergi." 2 


3 AJI PA! 5 NE ya JEl — cor 


MA PMA Ip 53 Eni dis SN AI una 


Pa s0. ..J3a 
Jae KEREN SAN panda Cg Cop A Gg3) Oa Ag AI s0 5 


Se Pa ea 


$ 


553. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Al Abbas bin Walid An-Narsi 
menceritakan kepadaku, Yazid bin Zurai'i menceritakan kepada kami, 
Sa'id menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami 
dari Muslim bin Yasar dari Hamran bin Aban, bahwa dia melihat 


628 Sanadnya dha'if. Tentang Al Oasim bin Al Hakam bin “Aus Al Anshari, Abu 

Hatim berkata, “Dia adalah perawi yang majhul (tidak dikenal)." Adz-Dzahabi 
berkata dalam Al Mizan, “mahalluhu shidgi” (terpercaya, ungkapan untuk 
perawi yang riwayatnya hasan). Abu Ubadah Az-Zargi nama aslinya Isa bin 
Abdurrahman bin Farwah, Abu Hatim mengatakan, “Munkarul hadits, dha'iful 
hadits.” Dari Al Jarh wa At-Ta'dil (31/280) Nasa'i, Ibnu Hibban dan perawi 
lainnya mengatakan dha'if. Hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. 
Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (7/228 dan 9/91) dengan 
komentar, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Di dalamnya 
terdapat perawi yang bernama Abu “Ubadah Az-Zargi, dia adalah perawi yang 
matruk (haditsnya ditinggalkan). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la 
dalam Al Kabir, dengan menghilangkan nama Abu “Ubadah dalam sanadnya.” 
Diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Mustadrak (3/97-98) dan disebutkan, 
“Sanadnya shahih.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Utsman RA berwudhu di suatu hari, lalu berkumur, memasukkan air ke 
hidung, membasuh mukanya tiga kali, dan dia berkata tentang perkataan 
yang berasal dari Nabi SAW. Selanjutnya disebutkan hadits seperti yang 
tertera dalam hadits Ibnu Ja'far dari Sa'id.“ 


3 o- 


wa Sami if Aa Gi Ag Nata SI X2 Jul — 004 


Aa ea Pa Aa Pi 6 
me an Dan Oa IE aa IP KY) 


Ea ads Ken ala dina LA IA as SSI 
. . 7 P) Ia. - 

dia IAI Jab 3 AE GAN Galah, ADE Re Ja ola 
Nae o& IIS : IG & Pl J3 teri Pada Ka 
Pa ang Ma , 

Nya meng da FN aka PM) 

554. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Wahb bin Bagiyyah Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid (Ibnu Abdullah) 
memberitahukan kami dari Al Jurair dari “Urwah bin Oabishah dari 
seorang lelaki Anshar dari bapaknya, dia berkata: Aku berdiri di hadapan 
Utsman bin Affan RA, lalu dia berkata, “Apakah kalian ingin kuberitahu 
bagaimana Rasulullah SAW berwudhu?” Kami menjawab, “Tentu.” Lalu 
Utsman meminta diambilkan air, setelah itu dia membasuh wajahnya tiga 
kali, berkumur dan memasukkan air ke hidung tiga kali, lalu membasuh 
kedua tangannya hingga siku tiga kali, lalu mengusap kepala dan kedua 


kupingnya, dan membasuh kedua kakinya tiga kali. Kemudian dia 
berkata, “Begitulah Rasulullah SAW berwudhu.” “2 


“4 Sanadnya shahih. Al Abbas bin Walid An-Narsi adalah perawi yang tsigah. 
Hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad, dia tidak 
meriwayatkannya secara sempurna. Namun, dia mengambil dari riwayat 
bapaknya dari Muhammad bin Ja'far dari Sa'id. Pembahasan ini telah kami 
jelaskan dalam hadits no. 415. Lihat pula hadits no. 527. 

Sanadnya dha'if. Karena tidak diketahui siapa lelaki dari kalangan Anshar dan 
bapaknya. Hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Telah 
disebutkan riwayat Ahmad yang lebih panjang dari riwayat ini pada hadits no. 
429. Wahb bin Bagiyyah Al Wasithi adalah perawi yang tsigah. Khalid bin 


625 


— Musnad Imam Ahmad 


5 J0 395.3 ig. 8 star 
pa Da baal an La 


Ja Cena Pp Saga -JU Saba OP SD GIA 


an ajah Kito LE Ia Gea aa alba te Di 3) 
la 3 2G 2 d3 of ola In uas JS Less Je 
aa oa (Aa 23 an) 3 al Ami Kiu dal 2 Oi 


2 aa Boa UR Sup en 


Pad 


aa ba eta Eenan yg 
de Io MIA IG dng LL LEE WK 
Ty nabaah DS 3 393 OS AU AE Ip MA As 3) ae 


at oi Io 0 KE « X..00, - o Mo 


SP BP IP bp RA Ni GAN H3 
KENA) NG Sapa pia Nat Cat Nok Ja -JB 5 ea 


555. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar 
bin Ali Al Mugaddami menceritakan kepadaku, Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, Hilal bin Higg 
menceritakan kepada kami dari Al Jurair dari Tsumamah bin Hazn Al 
Ousyairi, dia berkata: Aku menyaksikan ad-daar?9 di hari terbunuhnya 
Utsman RA, lalu Utsman menghadap mereka dan berkata, “Panggil (dan 
hadapkan kepadaku) dua orang kawan kalian yang paling mendukung Ali 
(sebagai khalifah)” Maka dipanggillah dua orang untuk menghadap 
Utsman. Kemudian Utsman berkata kepada mereka berdua, “Apakah 
kalian berdua mengetahui ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah 


Abdullah adalah Abu Haitsam Ath-Thahan Al Wasithi, dia adalah perawi yang 
tsigah. 

626 Y4d-daar artinya rumah, istilah yang dipakai para ulama atas pengepungan 
rumah Utsman oleh para pemberontak dari kaum muslimin. 


Musnad Imam Ahmad — 


dan masjid pun dipenuhi oleh jama'ah (hingga tidak tertampung), lalu 
beliau bersabda, “Barangsiapa membeli tanah ini dari hartanya sendiri 
untuk menampung di dalamnya orang-orang muslim, maka ia akan 
mendapat kebaikan darinya di surga?” Maka aku membeli tanah tersebut 
dari hartaku sendiri dan kuberikan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa 
kalian kini melarangku untuk shalat dua rakaat di sana?” Kemudian 
Utsman berkata, “Aku meminta kalian bersumpah kepada Allah, apakah 
kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah 
tidak ada sumur yang bening airnya kecuali sumur Rumata, lalu beliau 
SAW bersabda, “Barangsiapa membeli sumur ini dengan hartanya, maka 
embernya akan menjadi seperti ember kaum muslimin, dan baginya 
kebaikan di surga?” Maka aku pun membelinya dari hartaku sendiri. Lalu 
mengapa kalian kini melarangku untuk minum darinya?” Kemudian 
Utsman berkata, “Apakah kalian mengetahui bahwa aku memiliki 
pasukan Usrah?” Mereka menjawab, “Benar, sungguh itu benar.” 


2... 


Cas : BS pl) al ea Ia ip d1 X2 Jul — 001 
HPA Is RL Gea Peta AG yaa 
Saad al Dik BB OA an 


A3 Ch, Cena S3 Hah ASIN A3 JS M3 FI » OK 


- 


4 


dd Jo Jan on PA Jb pda Sie) 
e- aa ore Aa ", y : 8. - na 
bet Any IP Ho Jon j Op yA Ha 


27 Sanadnya shahih. Tentang Hilal bin Higgi, Ibnu Hibban menyebutnya dalam 
Ats-Tsugat. Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/210), 
dia tidak menyebutkan kecacatan (jarh) di dalamnya. 

Tsumamah bin Hazn bin Abdullah Al Ousyairi adalah tabi'in yang tsigah, dia 
hidup di masa Rasulullah SAW tapi tidak pernah bertemu beliau. Dia bertemu 
dengan Umar RA ketika berusia 35 tahun. 

Hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Sebagian hadits ini 
diriwayatkan Bukhari dalam bentuk mu'allag, lihat Fath Al Bari (5/22, 304- 
307). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/321-322), Nasa'i (2/124) 
dari jalur Yahya bin Abu Hajjaj dari Sa'id bin Jariri. Tirmidzi berkata, “Hadits 
hasan. Telah diriwayatkan dari beberapa jalur yang semuanya berasal dari 
Utsman.” 


— Musnad Imam Ahmad 


. .. ... 
2. 


SA ga Bea 2 de AD ke & B Aga NE PRA 
ap Aaja aa 


2. 


556. (Abdullah bin Ahmad berkata:) bapakku dan Abu Khaitsamah 
menceritakan kepadaku, keduanya berkata, Mu'awiyah bin Amru 
menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami dari 
Ashim dari Syagig, dia berkata: Abdurrahman bin Auf bertemu dengan 
Al Walid bin “Ugbah, Walid berkata kepada Abdurrahman bin Auf, “Aku 
melihatmu telah memilih Utsman RA sebagai Amirul Mukminin?” 
Abdurrahman bin Auf berkata, “Sampaikan kepadanya.” 


Lalu perawi menyebutkan hadits. Adapun perkataan Utsman, 
“Sesungguhnya aku tidak ikut dalam perang Badar, karena aku 
menemani Rugayyah binti Rasulullah yang sedang sakit, sampai dia 
meninggal dunia. Dan (selepas perang Badar) Rasulullah SAW pun 
memberiku bagian dari harta rampasan perang, dan barangsiapa yang 
telah diberi bagian dari harta rampasan perang berarti ia telah turut 
berjuang di jalan Allah.” Lalu perawi menyebutkan hadits yang panjang 
hingga akhir." 


Pa SI Wit daa EH Ip MIX JEI — o0v 

TP PENA SNN Lag #.. Fa PN ha 0 Le. ts... RP a 
0 “. . 2 & e- A4 - - . Pe - .... PPP RN 3 .0 o 
AG Kadi UU MA AI Con Up 1S) Oles EU US SP yi 


. 


s.d v. -. . . aa. - Cp 4 2. - L. 

Lana ' Te 123 - s3 Kg - ne Pi ba - 2 2 . Sg. Re 0. 

Ol JP G2 3 1JB abi Uh 2 JB ega ne 
A 


ATI aon e.. 


“X8 


628 Sanadnya Shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu'awiyah bin 
Amru, disebutkan dalam hadits no. 490. Namun Abdullah bin Ahmad juga 
mendengar hadits ini dari Abu Khaitsamah yang dia dengar dari bapaknya. 


Musnad Imam Ahmad — 


557. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Sufyan bin Waki” 
menceritakan kepada kami, Oabishah menceritakan kepadaku dari Abu 
Bakar bin “Ayyasy dari “Ashim dari Abu Wa'il, dia berkata: Aku berkata 
kepada Abdurrahman bin Auf, “Bagaimana kalian membai'at Utsman 
RA dan meninggalkan Ali RA?” Abdurrahman bin Auf berkata, “Apa 
dosaku melakukannya? Aku telah menawarkan Ali dan kukatakan 
kepadanya, "Aku akan membai'atmu atas dasar Kitabullah, Sunnah 
Rasulullah dan kebijakan Abu Bakar dan Umar RA." Lalu Ali berkata, 
“Akan kulakukan semampuku." Abdurrahman melanjutkan perkataannya, 
“Kemudian aku menawarkan kepada Utsman dan dia menerimanya.” ? 


Pt - 


ana Pan Ene O oa Ah ai Hj Ha Kb — o0A 

Jai Ob ala : IE AS eh AE Jp Pl ol pa 
8 ai 1 Jo Ip Bat ai SAS GI Ka »Ea Je 
sa YA YAI ta sa Bi 5 mena 


: 8. 0... Sat 


Ros y 


FAR AA “3 La 2 di 


558. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Laits 
menceritakan kepada kami, Zuhrah bin Ma' bad Al Ourasyi menceritakan 
kepada kami dari Abu Shalih (mantan budak Utsman RA), dia berkata: 
Aku mendengar Utsman berkata di atas mimbar, “Wahai manusia 
sekalian, sesungguhnya aku menyembunyikan sebuah hadits yang pernah 
kudengar dari Rasulullah SAW, karena aku tidak mau kalian 
meninggalkanku. Lalu kini terlintas dalam benakku untuk 
menyampaikannya kepada kalian agar setiap orang dapat memilih untuk 


Sanadnya dha'if. Sufyan bin Waki' bin Jarrah adalah perawi yang shadug 
(dipercaya, ungkapan bagi perawi yang haditsnya hasan) tetapi hadits ini 
diriwayatkan secara talgin, catatan yang ada juga berasal dari cara talgin, 
hingga kemudian haditsnya menjadi rusak dan cacat. Atsar ini adalah tambahan 
dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


dirinya atas apa yang dikehendakinya. Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 'Satu hari berjuang di jalan Allah lebih baik daripada 1000 


hari lainnya yang diisi dengan ibadah. st 


33, an Sayan ae eat 

559. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan kepada 

kami, “Ikrimah bin Ibrahim Bahili menceritakan kepada kami, Abdullah 

bin Abdurrahman bin Abu Dzubab menceritakan kepada kami: lalu 
disebutkan hadits seperti di atas.” 


Ao 1... P4 - Pt - 


LE 6 dirga VA Haag GA aan jP UAS — ON. 
aa ee Iya LL Gp ata eat 
2 gi AA Ga aa GA LN Ape 
c ti Ker b) De ng aa KL D3 AS 
Oa Na 


560. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Musa bin Wardan mengabarkan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku 
mendengar Utsman berpidato di atas mimbar dan berkata, “Aku pernah 
membeli kurma dari perkampungan Yahudi yang dikenal dengan Bani 
Oainuga', lalu aku menjualnya dengan keuntungan beberapa sha'.” 
Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, “Wahai 


630 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 470 dengan 
sanad dan lafazh yang sama. Lihat hadits no. 477. 

Dalam sanad ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Telah dijelaskan 
dalam hadits no. 445. Menurut kami, hadits ini dha'if. Tidak disebutkannya 
matan hadits dalam sanad ini karena matannya sama dengan matan hadits 
terdahulu (no. 445). 


631 


Musnad Imam Ahmad — 


Utsman, jika kamu membeli, maka mintalah ditimbang, jika kamu 
menjual, maka timbanglah (terlebih dahulu). 2032 


SAN PA AS gl Hk Hi Ja Cia — 1 
pe et dial pad an dmn PAS Mp Aa 
em ea BN Se daa By Sa 
Ne Aga EN, Nda ala 
PRA ala AN PKn Ban al Nan 


Tag le 3 PP & Nee PA Kata de AT sa 2 3 


Fa PMP Pe ERA Y, Tian Co Ap 


561. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada 
kami, bapakku menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, Urwah bin Az- 
Zubair menceritakan kepadaku bahwa Ubaidillah bin “Adi bin Al Khiyar 
mengabarkan kepadanya bahwa Utsman RA berkata, "Rasulullah SAW 
telah bersabda kepadanya, 'Sesungguhnya Allah telah mengutus 
Muhammad SAW dengan kebenaran.' (Utsman berkata) Aku adalah salah 
seorang yang menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, dan beriman 
kepada apa yang Allah sampaikan kepada Muhammad SAW. Aku juga 
telah mengikuti dua hijrah (ke Habasyah dan Madinah), dan aku adalah 
menantu Rasulullah SAW, aku juga telah berbai'at kepada beliau SAW. 
Demi Allah, aku tidak pernah melakukan maksiat dan kecurangan kepada 
beliau sampai Allah SWT mewafatkan beliau." 


532 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 444 dan 445. 
633 Janadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 480. 


— Musnad Imam Ahmad 


TPA gp) Digi nda ea 
Musnad Ali bin Abu Thalib RAS?4 


Pap oo 3Ja15- JI - 9 Pt 


Mn na 


Ta da yana gi pan Tn 
Ma Gs na Hp Ia) ss 3 Ah db lo 


LP sapi Ja Gi aa An CAB HE Lam Lp 
sai . 5 UM e : , 
AS WAN Kal ea) Pa (al) SA V0) Cai Diah 


25 AN da SA AN “ai ah Ca 
3 2... PJ . 0... 3 
Sa Men Sa 2 Sa en 4 
..... ss: . 2... 
2 WA S AB IS “1 asi G3 La Ugm 
9 ia ae Io 0 2 ee AL 0 Pa 5. 3. 0 4 

H3 aa BA Role il) BJB (in AS ang CAS Nay “Is 


634 


Sanad yang paling shahih dari Ali RA adalah: 

“  Ayyub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani 
dari Ali. 

& Abdullah bin Aun dari Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari 
Ali. 

»  Hisyam Ad-Dastuwa'i dari Muhammad bin Sirin dari “Ubaidah As-Salmani 

dari Ali. 

Malik dari Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali. 

Sufyan bin "Uyainah dari Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali. 

Ma'mar dari Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali. 

Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya dari kakeknya dari Ali. 

Al A'raj dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Ali. 

Yahya Al Oaththan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Sulaiman At-Tamimi dari 

Harits bin Suwaid dari Ali. 


5 


“ 


2 


“ 


3 


“ 


KP 
Ad 


. 


0, 
“. 


Ka 
- 


Musnad Imam Ahmad — 


2»... 


K3 ag Si tag SA dala 2g Ga la "Jl 
S3 38, “JG Dale 35 teri) LJG KAS 3G ol Ra sja 
Tah 5 AU TALE GA Ge Hj Ja Ian 5 Saad JUS ad 


: Pera" Un gn ta SIG dagle ObA AN A5 NG, Us 


. 


3-7 3 


dm ra 2 5 CP Y, re) “JG PS) Ri js Sala cal 

, SGP NN pe” AI ) -JG Sa af 35 ai 3 2 TKA 
Yati HI H9) a53 Au Ulas EA 
562. Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Al Harits bin “Ayyasy bin Abu Rabi'ah dari Zaid bin 
Ali dari bapaknya dari Ubaidillah bin Abu Rafi” dari Ali bin Abu Thalib 
RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah mengerjakan wukuf di Arafah. 
Beliau bersabda, “Ini adalah tempat wuguf, setiap wilayah Arafah 
adalah tempat wuguf.” Kemudian beliau bertolak ketika matahari 
terbenam diikuti oleh Usamah dan beliau berjalan dengan cepat, orang- 
orang pun saling berdorongan ke kanan ke kiri. Lalu beliau menoleh dan 
bersabda, “Tenanglah, wahai sekalian manusia!” Kemudian beliau tiba 
di Muzdalifah, dan beliau men-jama' antara dua shalat (Maghrib dan 
Isya). Setelah itu beliau tinggal (wukuf) sampai pagi. Beliau mendatangi 
Oazah dan melakukan wukuf di sana. Beliau bersabda, “Ini adalah 
tempat wukuf dan melakukan jama', Muzdalifah seluruhnya adalah 
tempat wukuf. ” Kemudian beliau bertolak sampai tiba di Muhassir, beliau 
berhenti sejenak di sana lalu mempercepat laju ontanya hingga melewati 
lembah Muhassir, lalu menahan laju ontanya. Setelah itu, beliau ditemani 
oleh Fadhl, dan beliau berjalan hingga tiba di lokasi melontar jumrah dan 
beliau melempar jumrah di sana. Lalu beliau mendatangi tempat 


penyembelihan, seraya bersabda, “Ini adalah tempat sembelihan, dan 
Mina seluruhnya adalah tempat sembelihan.” 


Ali RA berkata: Seorang wanita muda dari Khats'am meminta 
fatwa kepada Rasulullah, wanita itu berkata, “Bapakku sudah tua dan 


— Musnad Imam Ahmad 


sudah tidak mampu melakukan ibadah haji. Dan dia telah menyadari akan 
wajibnya ibadah haji. Lalu apakah boleh kukerjakan haji untuknya?” 
Rasulullah menjawab, “Boleh, berhajilah untuk bapakmu!” | 


Ali berkata: Rasulullah SAW memalingkan leher (penglihatan) 
Fadhl. Abbas bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, mengapa 
engkau palingkan leher keponakanmu itu?” Beliau menjawab, “Aku telah 
melihat seorang pemuda dan pemudi, dan aku tidak merasa aman atas 
keduanya dari gangguan syetan.” 


Ali berkata: Kemudian datang seorang lelaki dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku telah membotaki kepalaku sebelum menyembelih.” 
Beliau bersabda, “Lakukan sembelihan (kurban) dan tidaklah berdosa 
(apa yang kamu lakukan).” Lalu datang seorang lelaki lagi dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku telah melakukan thawaf Ifadhah sebelum 
mencukur rambut.” Beliau menjawab, “Botaki atau cukur rambutmu dan 
tidak berdosa (apa yang kamu lakukan)!” Kemudian beliau pergi ke 
Ka'bah dan melakukan thawaf, lalu pergi ke sumur Zamzam seraya 
bersabda, “Wahai keturunan Bani Abdul Muthallib, (minumlah) lepaskan 
dahagamu (dengan minum Zamzam). Sekiranya bukan karena orang- 
orang mengalahkan kalian maka aku akan melepaskannya. ji 


Oo ae Pa 0 - - PAP R Lan o- o -G $ o- Pp 
KAU ala Wa BIG ME ep Kama AS Ab — O1Y 


- 


—m 


Ne Ap Dias NA - - .. £ 0. Lo £ 9 o- 


- 


635 Sanadnya shahih. Sufyan adalah Sufyan Ats-Tsauri. 

Hadits terdahulu yang serupa (no. 525) adalah tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad dalam Musnad. Hadits seperti ini juga akan disebutkan pada no. 564, 
613, dan 1347. Ibnu Katsir menukil hadits ini dalam At-Tarikh (5/184-185) dan 
berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin Hanbal 
dari Yahya bin Adam dari Sufyan Ats-Tsauri. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi 
dari Bandar dari Abu Ahmad Az-Zubairi. Serta oleh Ibnu Majah dari Ali bin 
Muhammad dari Yahya bin Adam. Tirmidzi berkata, 'Hadits hasan shahih, 
kami tidak mengetahui riwayat Ali ini kecuali dari sanad ini'.” 

Kami menilai hadits ini memiliki bukti akan ke-shahih-annya yang bersumber 
dari berbagai kitab Shahih dan kitab hadits lainnya. Di antaranya kisah tentang 
Khats'amiah, riwayat ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari 
jalur Al Fadhl. Lihat hadits yang akan datang dalam Musnad Al Fadhl, no. 1805 
dan 1833. 


Musnad Imam Ahmad — 


snp Di Gp - Pa NA ore 2... sg “ Sara Pa ore A, ap 
Ju (Jae & nd Ih SE mah SI dm) Selang dala MI lo 
PJ - 3 - £.. e - - P) - 

Mag Ja Canbo Ita Uanlas ad Le NA 16315 


563. Abdul Shamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, 
Hisyam menceritakan kepada kami dari Oatadah dari Abu Harb bin Abu 
Al Aswad dari bapaknya dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Kencing anak laki-laki cukup diperciki air, dan kecing anak 
perempuan harus dicuci.” @atadah berkata: Itu jika keduanya belum 
makan makanan orang dewasa, namun jika sudah makan makanan orang 
dewasa maka kencingnya harus dicuci. 


Jo 3.09 : 
3 


Gp And it ad ani oh alat Gp dn Ap IS) — ot 
e- 3 0 


SE gp SIS af EP AE Ta GS Koja Hal 


Na erna nan na Ir 
Ba Job gh Iran SP AS Lg 


P2 ore A, “5 8 sg o- A4 - - F # 9 . 0. Pa IU, 
Mag le Ko 0 HE Ugo) Ab op Ae Gea 
SPI 5. Lai 2 Ka ba Oo Pa Pap PEP ea He PE nah . kap 
H2 IS SAI Nia) #JUS NG Up RUN Ba Yah au OS 
Lho ee ee So, 3 Pa ea Tn 2 UI ap pa 
ra ls) liga O yuan PI Ja HA PI ea (aya 
ae a 8, 6 1. 3 ay 6 1. 3 Pe Ae 
aer EN Kep Ul ASN ep Upah KY 1G ai 


: a Can rp yi 2 s1 oz L 00.2... Peran $ 
C3 na Ego KAA 33 - AA Oa LI TAryA) 
s1 “ o- co? 232, ' BAN as e an Ben na “Ca na 
“ (3 ya AS jali J3 pu lam) Ju, tupls DS Jual 2339 


Sa Ma CI MA Ain TM RO AE AG Boga Bu aren AA an eta 
#dyany (ah yag Vla) Ur Ogah Oey (AI naa Jon (d3 
B0 Go TI 2 Pan und, s- In bee ya Tya 

Pa el pi (pesan star GP toa Ul ESA ESAI) 


586 Sanadnya shahih. Abu Harb bin Abu Al Aswad Ad-Duali adalah orang Bashrah 
yang isigah. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/509-510). Akan datang 
pembahasannya dalam hadits no. 757 dan 1148, dan dengan sanad ini dalam 
hadits no. 1149. 


— Musnad Imam Ahmad 


- .... 0 - 3. hd - s£ o- 2... Pan .. 
My SI BEN br BA A9 IN Ae TP 
f : ... 


ja o 23 2 . kat 4, ja P3 30 - s3? d. o- # 8 2 - Pa 0 
so Jas « 5 AA aloe ed KP « pesadl 
AP 3 3 2 TN 2.8 . , La sa 30” PP - o 3 ig » 0. 
clagisi Setan Y, ( “4 2 Kan AS 3g cal Ag 8 Ce 


0... Pn - ore 4, 25 y 2 - 2 BN o- “2 "ii o- 3 0 
(pai) okey ALE AN elo Ja) JB Kas vas NE bejana 
PT Ya 2 Kn Ta nasi - at e ana BB RE Sa AR 
Ema) el da Jang Ob pelan oekadi aed 213 D yag Jan) 
Led MEA PP SN Ba ia NG at Mad ojo For 3 0 Te 2 0, TE Lo. 
Jd Ul 3 (Hb 58) 2JU Sale J3 cmd Taman 9 2 yazmi! 


$ 
- : 


0. 0 nc 25 “2 0- or ,.. 2 P3 . 2 oc- Nee Ja ar 
(PP Y) sd pul (33 dy ily Ca) ss! Jim AA 
P Panen an ... .- Papa PI ore A - , 2 2... as 
Lead (AG ala ya Jimin WENS tkiry AOA lo il Sya) PE 5 
Pn Ta ra aan O el “ 4 o. uan (3 - Pd z 2.0 e 
Ugae ala ol Yus Ab as HE JB 3 Coy Ka 
KUA AI A03 Baja USM At Ooh Gea JB (EA 


“NN 


Lor on Da Da ara 2. 2... 8. Oa ox £ 7. 3 
MORI Lage Len Ala be la UE Ll) P) - J6 


564. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ahmad bin “Abdah Al Bashri 
menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman bin Al Harits Al 
Makhzumi menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman bin Al Harits 
menceritakan kepadaku dari Zaid bin Ali bin Husein bin Ali dari 
bapaknya, Ali bin Husein dari Ubaidillah bin Abu Rafi” (mantan budak 
Rasulullah SAW) dari Ali bin Abu Thalib RA: Rasulullah SAW pernah 
melakukan wukuf di Arafah dan ditemani oleh Usamah bin Zaid. Beliau 
bersabda, “Ini adalah tempat wuguf, semua wilayah Arafah adalah 
tempat wuguf.” Kemudian beliau bertolak, beliau pun berjalan dengan 
cepat, lantas orang-orang berjalan saling mendorong ke kanan dan ke 
kiri. Beliau menoleh dan bersabda, “Tenanglah, wahai manusia sekalian. 
Tenanglah, wahai manusia sekalian?” Kemudian beliau tiba di 
Muzdalifah lalu men-jama' antara dua shalat. Setelah itu beliau wukuf di 
Muzdalifah. Lalu wukuf di Oazah dan ditemani oleh Fadhl bin Abbas. 
Beliau bersabda, “Ini adalah tempat wukuf, semua wilayah Muzdalifah 
adalah tempat wukuf.” Kemudian beliau bertolak dan berjalan dengan 
cepat, orang-orang pun saling mendorong ke kanan dan ke kiri. Lantas 
beliau menoleh dan bersabda, “Tenanglah, wahai manusia sekalian. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tenanglah, wahai manusia sekalian!” Hingga sampailah di lembah 
Muhassir. Kemudian beliau menahan laju ontanya lalu berjalan sampai 
tiba di Jumrah dan melempar jumrah di sana. Lalu mendatangi tempat 
sembelihan lantas bersabda, “Ini adalah tempat sembelihan, dan Mina 
seluruhnya adalah tempat sembelihan.” 


Ali berkata: Seorang wanita muda dari kalangan Khats'am datang 
menemui Rasulullah dan berkata, “Bapakku sudah tua dan sudah tidak 
mampu melakukan ibadah haji. Sedangkan dia menyadari akan 
kewajibannya untuk berhaji. Lalu apakah aku boleh mengerjakan 
untuknya?” Rasulullah menjawab, “Ya, (lakukanlah)!” 


Ali berkata: Rasulullah SAW memalingkan leher (penglihatan) 
Fadhil. 


Ali berkata: Kemudian datang seorang lelaki dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku telah melontar jumrah dan melakukan thawaf Ifadhah 
sebelum mencukur rambut." Beliau bersabda, "Tidak mengapa, cukurlah 
rambutmu sekarang." Lalu datang seorang lelaki lainnya dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku telah melontar jumrah dan mencukur rambut 
serta berganti pakaian namun belum memotong sembelihan.” Beliau 
menjawab, “Tidak mengapa, lakukanlah sembelihan. ” 


Kemudian Rasulullah pergi melakukan thawaf Ifadhah dan 
memanggil orang-orang untuk menghilangkan dahaga dengan meminum 
air Zamzam dan berwudhu, lalu bersabda, “Lepaskanlah dahagamu, 
wahai keturunan Bani Abdul Muthallib, sekiranya bukan karena kalian 
telah dikalahkan maka aku akan melepaskannya.” 


Abbas bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku melihatmu 
memalingkan leher keponakanmu itu, (mengapa)?” Beliau menjawab, 
“Aku telah melihat seorang pemuda dan pemudi, dan aku tidak merasa 
aman atas keduanya dari gangguan syetan. 


637 Sanadnya shahih. Sebagian matan hadits ini telah disebutkan dengan sanad 
yang sama dalam hadits no. 525. hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. Telah disebutkan juga hadits seperti ini dengan riwayat bapaknya 
(Ahmad bin Hanbal) pada hadits no. 562. Akan disebutkan sebagian matannya 
dalam hadits no. 768. Lihat hadits no. 613. 


— Musnad Imam Ahmad 


“35 - 16 - 


Naa Ie ja yo 
Vs Alis y at ai! Hal ya 23 Ta Cash “JG ba 3 
aan PA Y alas BU 


565. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan kepada 
kami, Isra'il menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada 
kami dari Al Harits dari Ali, dia berkata, “Jika Rasulullah SAW 
mendoakan orang yang sakit, beliau akan membaca, “Wahai Tuhan 
manusia, hilangkan kesulitan. Sembuhkanlah (dia, karena) Engkau 
adalah Dzat yang Maha Memberikan kesembuhan. Tidak ada 
kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, dan kesembuhan yang tidak 
membawa kepada kepayahan'. 


688 Sanadnya sangat dha'if. Al Harits adalah anak Abdullah Al A'war Al Hamdani 
(seseorang dari kalangan tabi'in senior). Kami memilih pendapat yang 
menghukuminya sebagai perawi dha'if. Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir 
(1/2/261 menyebutkan, “Dari Ibrahim, dia menuduh Al Harits sebagai seorang 
pendusta.” Bukhari juga berkata, “Dari Mughirah, 'Aku mendengar Asy-Sya'bi, 
Al Harits menceritakan kepada kami dan aku bersaksi bahwa dia (Al Harits) 
adalah salah seorang pendusta'” Namun setelah itu, Bukhari tidak menyebutkan 
kecacatannya. 

Penilaian seperti ini juga dapat dijumpai dalam At-Tarikh Ash-Shaghir (78) dan 
Al Mizan, “Ayyub berkata, Ibnu Sirin menilai bahwa kebanyakan orang yang 
meriwayatkan hadits dari Ali adalah bathil.” Ibnu Madini berkata, “Dia (Al 
Harits) adalah seorang pembohong.” Para ulama berbeda pendapat seputar 
penilaian Ibnu Madini tentang Al Harits, dan pendapat yang paling kuat 
menyebutkan bahwa Ibnu Madini menghukuminya sebagai perawi dha'if. 
Dalam At-Tahdzib menukil dari Ats-Tsugat, Ibnu Syahin menuturkan, “Ahmad 
bin Shalih Al Mishri mengatakan bahwa Al Harits Al A'war adalah tsigah. 
Alangkah baik dan hafalnya dia dalam meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib 
RA, dan aku memuji dirinya.” Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Syahin, 
“Asy-Sya'bi telah mengatakan bahwa dia (Al Harits) adalah seorang pendusta.” 
Ibnu Syahin menjawab, “Dia tidak pernah berdusta dalam meriwayatkan hadits, 
namun dia berdusta atas logikanya.” 

Dari sini menunjukkan bahwa Al Harits dianggap jauh dari ke-dha'if-an. Lalu 
apa maksud ucapan, “...namun dia berdusta atas logikanya”? Asy-Sya'bi 
berkata, "Al Harits menceritakan kepada kami, dan dia adalah salah seorang 
pendusta.” 

Adz-Dzahabi dalam A4! Mizan berkata, “Hadits Al Harits disebutkan dalam 
Sunan Arba'ah (empat kitab Sunan). Dan Nasa'i walau mencela para perawinya, 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt - 


SI ap Blah Pada NAN Ui5 aa MA Ea — 11 
Kp es 5 al daa Jo des db Alena 
:? 03 061 
Kena A) 1) Dp aah 3 3 yna og 

566. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Al Harits dari 
Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku dapat 
mengangkat amir (pemimpin) tanpa perlu bermusyawarah kepada kaum 
mukminin, maka aku akan mengangkat Ibnu Ummu Abdi. “8 


namun dia tetap menggunakan haditsnya ini sebagai hujjah dan landasan kuat 
untuk berargumentasi. Jumhur ulama meragukan sosok Al Harits namun mereka 
tetap menukil riwayat darinya dalam banyak pembahasan. Seperti ketika Asy- 
Sya'bi menolak Al Harits namun kemudian tetap meriwayatkan hadits darinya. 
Nyatanya, Al Harits memang suka berbohong dalam /ahjah (tutur kata biasa) 
dan saat bercerita, namun dia tidak bersikap demikian dalam periwayatan 
hadits." 

Pendapat seperti ini juga lemah. Karena tradisi suka berbohong dalam lahjah 
(tutur kata biasa) dan saat bercerita, dapat menghilangkan aspek 'adalah seorang 
perawi. Hingga menempatkan pembicaraan bohongnya itu pada posisi 
meragukan. Dan kami menilai sepertinya Asy-Sya'bi tidak menghendaki hal 
yang demikian. 

Sedangkan apa yang Nasa'i nukil dari hadits yang Al Harits riwayatkan 
hanyalah sebuah upaya Nasa'i dalam mempermudah periwayatan hadits. Nasa'i 
telah men-dha'if-kan Al Harits dalam Adh-Dhu'afa' wa Al Matrukin, serta 
mengomentari, "Al Harits bin Abdullah Al A'war: dia adalah perawi yang tidak 
kuat." Al Hafizh dalam At-Tahdzib menukil perkataan Adz-Dzahabi, "Aku 
menilai bahwa Nasa'i tidak menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Al Harits 
sebagai hujjah. Nasa'i hanya memuat sebuah haditsnya dalam Sunan yang 
berhubungan tentang Ibnu Maisarah, atau dalam tema al yaum wa al-lailah 
mutaba'ah saja. Dan hanya itulah yang dia nukil." 

Sanadnya sangat dha'if seperti disebutkan dalam hadits sebelumnya. Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/348), dia berkata, “Hadits ini kami ketahui 
melalui riwayat Harits dari Ali RA.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah (1/32) dan Ibnu Sa'ad dalam Thabagat (3/1/109) yang bersumber dari 
Harits. Diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Mustadrak (3/318) dengan sanad 
dari "Ashim bin Dhamrah dari Ali, dan Hakim menghukuminya sebagai hadits 
Shahih. Adz-Dzahabi membantahnya dengan mengatakan 'Ashim bin Dhamrah 
adalah perawi yang dha'if. Sebenarnya, “Ashim bin Dhamrah adalah tsigah, 
mereka yang mengatakan sebaliknya adalah keliru. Karena itu, hadits ini 
dikatakan sebagai shahih jika dengan sanad disebutkan dari “Ashim, dan bukan 


639 


— Musnad Imam Ahmad 


8... Pa 38 


Ao gi PAI Hi dala AS Ant jl GA2 — O1V 
Pep da ea Bug Es Ge Jp 
EA 2) Ab Gi PE Ba bag PAS UI Aap gala gi 


S5 Ia on Ia ia An Jo gp D1 Aan 


#3 3. 


KOTA rai alan Pagu Rap (aa Upaya 


567. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sa'id bin Salamah bin 
Abu Al Husam (penduduk asli Madinah, dan mantan budak keluarga 
Umar RA) menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Hadi 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Sulaim dari ibunya, dia 
berkata: Ketika kami berada di Mina, Ali bin Abu Thalib berkata: 
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya hari ini 
adalah hari makan dan minum, maka janganlah seorangpun berpuasa di 
hari ini.” Orang-orang yang duduk di atas onta mereka pun mengulangi 
perkataan itu (menyampaikan kepada yang lain). 


dari Al Harits. Beberapa hadits yang bersumber dari Al Haris akan disebutkan 
dalam hadits no. 739, 846 dan 852. 

Sanadnya shahih. Amru bin Salim adalah Zuragi, dia adalah seorang tabi'in 
yang ftsigah, meninggal dunia pada tahun 104 H. Ibunya, oleh para ulama sering 
dipanggil dengan Ummu Amru bin Salim. Dalam Thabagat Ibnu Sa'ad (5/52) 
disebutkan bahwa namanya adalah Nawar binti Abdullah bin Harits bin Jamaz, 
dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Ar-Risalah (1127) dari Abdul 
Aziz Ad-Darawardi dari Ibnu Hadi dari Abdullah bin Abu Salamah dari Amru 
bin Salim, dia menambahkan dalam sanadnya Abdullah bin Abu Salamah, dia 
adalah orang Majisyun. Hadits ini akan disebutkan kembali dalam hadits no. 
824 dari Outaibah dari Al Laits dari Ibnu Hadi. Hadits ini disebutkan pula oleh 
Ibnu Hajar dalam 4! Ishabah (8/263) dan menegaskan bahwa dalam sanadnya 
terdapat Abdullah bin Salamah. 

Sa'id bin Salamah adalah perawi yang tsigah, Muslim meriwayatkan hadits 
darinya. Dalam x disebutkan nama orang tua Sa'id adalah Maslamah, dan ini 
adalah salah. Menurut kami, yang benar adalah Salamah sesuai dengan yang 
disebutkan dalam - z dan berbagai kitab hadits lainnya. 


640 


Musnad Imam Ahmad — 


- 2 
25P 1D 


A8 NP SEN AE 6 


0. »3 o ap Tan nh AN PA TA AP, P be -..& 
Aap IS dalor d DAS Ly JB AYI EN gn IE PL 


- 
LD — 


g 2 0 - c 
A5 JB SAS Akan pl Cile — OA 


MA Ap Ipa 

568. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman dari Ali RA, hadits ini sampai kepada Nabi SAW, beliau 


bersabda, “Barangsiapa berdusta pada mimpinya, maka pada hari 
Kiamat (kelak) dia akan dituntut untuk membuat seikat gandum.”" 


2 ANN ON IP. PN KP BE HP 5 e X9. 

8 Jajal UAS YG Aabua Up yamg Jani jl Kate — 014 
D Ne an CaeS Ona TEA TURN Par ae Katak z 
aka AI dm) os SIB RM ng LP SPI 28 Ibn Gg 
Pa - 9 EA MPR », LI Aa Ah 
AMEYI Ke Pai AS ala peng ale Al 
569. Abu Sa'id dan Husein bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu 


Ishag dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
melakukan shalat dua rakaat fajar ketika igamah dikumandangkan.””? 


2. 
118. 


aa 8 3 - . LN Lee AG - TI 

Kam 5) 365 All K3 Uda Au pt wa — OV. 

ey o (Tau ta PA Na - PRA 2 - Ka Yi s0 4d 
BP SR APE Ng SI YA psi ui Bls 


S8! Sanadnya dha'if. Abdul A'la adalah anak Amir Ats-Tsa'labi, dia adalah perawi 
yang dha'if. Ahmad, Abu Zur'ah dan ulama lainnya menghukuminya sebagai 
perawi dha'if. Penjelasan ini telah kami bahas dalam hadits no. 193. 

Abu Abdurrahman adalah Salami. 

Perkataan 'wa rafa'ahu' disebutkan dalam ketiga kitab asli, dengan menuliskan 
waaw 'athaf. Maksudnya adalah: dia mengatakan sesuatu yang perkataan itu 
berasal dari Rasulullah SAW. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/250) dari Sufyan dan Abu “Awanah, 
keduanya dari Abdul A'la. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (4/392) dan 
dianggap sebagai hadits shahih. Tetapi Adz-Dzahabi membantahnya dengan 
mengatakan bahwa Abdul A'la adalah perawi yang dha'if. 

42 Sanadnya sangat dha'if. Karena terdapat sosok Al Harits Al A'war. 


— Musnad Imam Ahmad 


| T aa Tenan 

d3 EK 
570. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, “Umarah bin Al Oa'ga' 
menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Yazid Al "Ukli dari Abu 
Zur'ah dari Abdullah bin Nujayyi, dia berkata, Ali RA berkata, “Aku 
memiliki waktu satu jam pada waktu sahur (sebelum Subuh) untuk 
bertemu dengan Rasulullah SAW. Jika saat itu beliau sedang 
mengerjakan shalat, maka beliau akan bertasbih yang menandakan izin 
bagiku untuk masuk. Jika beliau tidak sedang shalat, maka beliau akan 


langsung mengizinkanku untuk masuk.”8 


2 s 1 Lo. . 
ba 3 jelang Was lara Up da X3 Jul — ova 
Ag SA AE Hata ma JA 


P4 
Ka 1 0. 


Li BEE GAN pe N 


&. 
Ch 
CC 

$ “ 
£ 
Es 
—: 4 
€ 
2 


43 Sanadnya dha'if. Abdullah bin Nujayyi bin Salamah Al Hadhrami adalah perawi 
yang tsigah. Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia perawi yang 
Isigah, namun dia tidak pernah mendengar hadits dari Ali RA. Antara dia 
dengan Ali bin Abu Thalib RA adalah bapaknya (Nujayyi), sebagaimana 
ditegaskan oleh Ibnu Ma'in. Maka hadits ini mungathi' (terputus). 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa'i (1/178) dari Mughirah dari Al Harits 
Al “Ukli dari Abu Zur'ah dari Abdullah bin Nujayyi, namun dalam matannya 
disebutkan kalimat, "tanahnah" (berdehem), hingga kemudian Nasa'i menamai 
babnya dengan: "Tanahnah fi shalat" (Bab tentang Berdehem dalam Shalat). 
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/208). Nasa'i juga meriwayatkan dengan 
sanad Syarahbil bin Mudrik, dia adalah perawi tsigah, “Dari Abdullah bin 
Nujayyi dari bapaknya, dia berkata, Ali berkata kepadaku.” Ini menunjukkan 
bahwa sanad di atas terputus, dan hadits itu dapat menjadi shahih andai 
sanadnya bersambung. 

Hadits ini akan disebutkan secara ringkas dari jalur Ali bin Mudrik dari Abu 
Zurah dari Abdullah bin Nujayyi dari bapaknya dari Ali pada hadits no. 632. 
Dan akan disebutkan secara terinci dari hadits Syarahbil bin Mudrik dari Ibnu 
Nujayyi dari bapaknya dari Ali pada hadits no. 647. 


Musnad Imam Ahmad — 


an SARA Pa Saga Sa Ska AE MAA DNS BN ea EN LAGU SEN 
BE Aja 3G aRbU BU Ui elang ala di Ko dl Iya) 

3 P y.. HA 21 “4 o4- - 2 “4 2. ? - 
Eng US BI Sya) G1 Cema Cli3 (SO giaa V 2JW CPI Je 


or 2 Tete er 4, “. Y » KN Oa -7 sg 2 Heo SE an y «' 
Sg ng ae MI iko Iya) PP "JB Can Ol slh Gb cad AG 


OS) solo IE og La Sih Sp Ia nata KASI II eri 
Man snp jp OA 
571. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Isma'il bin “Ubaid bin Abu 
Karimah Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim dari Zaid bin Abu 
Unaisah dari Az-Zuhri dari Ali bin Husein dari bapaknya, dia berkata: 
Aku mendengar Ali RA berkata: Rasulullah SAW pernah mendatangiku 
saat aku dan Fatimah tengah tidur, saat itu waktu sahur (beberapa saat 
sebelum Subuh). Ketika beliau berdiri di depan pintu, beliau lantas 
bertanya, “Apakah kalian tidak mengerjakan shalat?” Aku menjawab 
pertanyaan beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada di 
tangan Allah. Jika Dia berkehendak maka Dia akan membangunkan 
kami.” Ali bercerita: Lalu Rasulullah SAW pergi tanpa mengulangi 
perkataannya (tanpa berkata-kata). Aku mendengar perkataan beliau 
ketika pergi, sambil memukul-mukul pahanya, “Dan manusia adalah 
makhluk yang paling banyak membantah.” (Os. Al-Kahfi (181: 5) et 


4 Sanadnya shahih. Isma'il bin 'Ubaid bin Abu Karimah adalah perawi yang 
Isigah. Muhammad bin Salamah bin Abdullah Al Bahili Al Harrani adalah 
Isigah, orang yang mulia dan alim. Abu Abdurrahim adalah Khalid bin Abu 
Yazid Al Harrani (mantan budak Bani Umayyah), dia adalah paman dari pihak 
ibu bagi Muhammad bin Salamah, dia perawi yang tsigah. Zaid bin Abu Anisah 
Al Jazri Ar-Rahawi adalah perawi tsigah, dia banyak meriwayatkan hadits dan 
merupakan seorang ahli fikih. 

Hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad yang akan disebutkan 
tambahannya dalam hadits no. 575. Juga disebutkan dari riwayat Ahmad bin 
Hanbal pada hadits no. 705, 900 dan 901. Lihat Tafsir Ibnu Katsir (5/300) 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe 3 


LI o Olah P3 Was Ipa Ka daan Pj Uk — OVY 
data ag ae An edi G5 D5 De 
AN oa 
572. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Al Harits dari 


Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersama istrinya pernah mandi 
dalam satu bejana.” 


Pr - 


GP pt ap Ula Wi Jaja Sis Ant jl Cia — ovy 


Sah Ia ah Ji dn G5 yi Ibn Ia Ga He 
IE Jai otg WS A3 Meta Ra 
SAN AAS Hani WB UUS AAL Jan BE 3 AL gl 
Jan IP ga at Ya An dan 3 Lagu 
BE 33 IP al TA Ola rn AI Tag Ba 
peta anna SA Has! Oya HULU ai 
AG Up Sang ad Mp ta 13 Ha DI 2 sal 
Ta Ha ab ae j3 Ta Jah 5 
ES KN f3 DAA WAS dh JAS Gp oa dl G5 S6 TI 27 
ea 


ap 33 up cua wU Ki Jus alas ip LN Lai, LN 
3 Io Ar Nasi sf (BA La 2, un) Fa 


2... 


“5 ai Uh : Jua ai ale Lai (ea dia xis 23 In 


685 Sanadnya sangat dha'if. Karena adanya sosok Al Harits bin Al A'war. Namanya 
dalam z ditulis Al Haritsah, ini adalah penulisan yang keliru. 


Musnad Imam Ahmad — 


“3 : ot 8“ .. ae 8. ad un Lgi aa 9 
dad ads Ina ola Pa Us ol Aa Ka der) "JW aa, 
i : g Sta inge Tan 2 s1 2 2. PA 
Aaj de lo Ai Ja) 2s 

573. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Simak menceritakan kepada kami dari Hanasy dari Ali RA, 
dia berkata: Rasulullah SAW pernah mengutusku ke Yaman. (Dalam 
perjalanan) kami bertemu dengan suatu kaum yang tengah membuat 
lubang jebakan untuk menangkap singa. Ketika sedang mengerjakannya, 
mereka saling dorong-dorongan dan tiba-tiba seseorang jatuh yang 


berpegangan kepada orang lain hingga jatuhlah empat orang ke dalam 
lubang tersebut. 


Mereka semua pun diterkam singa. Seorang lelaki menyerang singa 
itu dengan alat perang dan berhasil membunuhnya. Dengan matinya 
singa, empat orang itupun meninggal dunia karena luka yang mereka 
derita. Lalu keluarga korban pertama menuntut keluarga korban yang 
lain, sehingga keluarlah mereka dengan membawa senjata untuk saling 
berperang. 


Kemudian Ali RA mendatangi mereka untuk menyelesaikan 
perselisahan mereka. Ali berkata, “Apakah kalian ingin berperang 
sedangkan Rasulullah SAW masih hidup? Akan kuputuskan sebuah 
hukum di antara kalian, jika kalian mau menerimanya maka itu akan 
menjadi keputusan hukum. Jika tidak, maka setiap orang di antara kalian 
harus bersiap-siap mendatangi Rasulullah SAW agar beliau yang 
langsung menghukumi permasalahan ini. Dan barangsiapa setelah itu 
menentang keputusan Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan hak 
lagi dalam Islam (hak perlindungan). Kumpulkan dari setiap kabilah yang 
ikut menggali sumur seperempat diyat, sepertiga diyat, setengah diyat 
dan satu diyat. Bagi yang jatuh pertama wajib membayar seperempat 
diyat karena dia mati disebabkan oleh orang yang di atasnya. Orang yang 
jatuh kedua wajib membayar sepertiga diyat, dan orang yang jatuh ketiga 
wajib membayar setengah diyat." 


Tetapi mereka tidak menerima keputusan Ali RA tersebut, akhirnya 
mereka mendatangi Rasulullah yang tengah berada di Magam Ibrahim. 
Lalu mereka menceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah SAW 
bersabda, “(Baik). Aku yang akan menghukumi (sengketa) di antara 
kalian ini.” Lalu beliau duduk dengan memdekap lututnya. Seseorang 


— Musnad Imam Ahmad 


dari mereka berkata, “Sesungguhnya Ali telah memutuskan hukum di 
antara kami..." Mereka menceritakan kejadiannya kepada Rasulullah 
SAW, dan beliau pun lalu menyetujui keputusan Ali tersebut.“ 


Fa. 3» - 
ALS HI Dr LIGA 


574. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad memberitahukan 
kami, Simak memberitahukan kami dari Hanasy bahwa Ali RA berkata, 


“Untuk orang keempat (orang terakhir) yang jatuh dikenakan hukum satu 


diyat penuh.” 


. Sta .... V 300 “IS 
- Heran 3 SS 3 ea Pend ats Ju) — ovo 


.. 039139 


PA NN Haa asn dau 
PA ES Ie 3 LN yg HP GA op Jk 
gen Tb) Ab pa da di Ula yA dl Ty Ae 
sp At ag Kai Uji ca Apar A3 je NI) HJ AGS AT 


Heh te Mo MA Si aa In 


“46 Sanadnya shahih. Hanasy adalah anak Mu'tamarah Al Kinabi, Abu Daud dan Al 
“Ajlani mengatakan dia adalah perawi yang tsigah. Bukhari berkata, “Para 
ulama mengomentari riwayat haditsnya.” Nasa'i berkata, “Dia bukan perawi 
yang kuat.” 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (6/287). Adz-Dzahabi dalam 
Al Mizan (1/291) menyebutkan bahwa Bukhari menyebutkan hadits ini dalam 
Adh-Dhu'afa Al Kabir, karena dia tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa 
Ash-Shaghir. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ulangan dari hadits sebelumnya, namun 
riwayatnya menyempurnakan riwayat sebelumnya, karena riwayat sebelumnya 
tidak menyebutkan Diyar Ar-Rabi'. Hadits serupa yang lebih panjang dari 
riwayat Bahz bin Hammad dari Simak akan disebutkan pada hadits no. 1309. 
Dan akan disebutkan yang lebih ringkas dari riwayat Waki' dari Hammad dari 
Simak pada hadits no. 1063. 


647 


Musnad Imam Ahmad — 


ai 0,2. Wo IL 3x — 


ata LI 0s) saka coisa rias je pn bh OT 
Gas 


575. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Outaibah bin Sa'id 
menuliskan kepadaku, “Kutuliskan kepadamu dengan tulisan tanganku 
dan kustempel tulisan ini dengan stempeiku.” Dalam surat tersebut 
disebutkan bahwa Laits bin Sa'd menceritakan kepada mereka dari “Ugail 
dari Az-Zuhri dari Ali bin Husein bahwa Husein bin Ali menceritakannya 
dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa Nabi SAW pernah menemuinya dan 
Fatimah, seraya beliau bersabda, “Apakah kalian tidak mengerjakan 
shalat?” Aku (Ali) menjawab, “Wahai Rasulullah sesungguhnya jiwa 
kami berada di tangan Allah. Jika Dia menghendaki kami untuk bangun, 
maka kami pun akan bangun.” Lalu Rasulullah pergi ketika aku 
mengatakannya. Kemudian kudengar beliau memukul pahalanya ketika 
membalikkan badan seraya bergumam dengan menyebutkan firman 
Allah, “Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.” 
(Os. Al Kahfi (187:5) 


& o- 


ea 2 ara ia 2 & Kangen — 0y1 


- 


zat 


$- 


TN Rb DN 
Peang dad Jaga of an Sp al AN 


Last Gn 


Uagat, 


. doc o- AI. 


KALI, aji MA Pk K3) “J3 Lagi 3 s3 Se 
CB AP da 


8 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 571. Dan hadits 
ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Hadits yang lebih panjang akan 
disebutkan pada hadits no. 703. 


— Musnad Imam Ahmad 


576. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Nashr bin Ali: Al Azdi 
menceritakan kepadaku, dia berkata, Ali bin Ja'far bin Muhammad bin 
Ali bin Husein bin Ali memberitahukanku, saudaraku (Musa bin Ja'far) 
menceritakan kepadaku dari bapaknya (Ja'far bin Muhammad) dari 
bapaknya dari Ali bin Husein dari bapaknya dari kakeknya, bahwa 
Rasulullah SAW pernah menarik tangan Hasan dan Husein, kemudian 
beliau bersabda, “Barangsiapa mencintai aku dan mencintai dua anak ini 
dan bapak-ibunya, maka dia akan bersamaku dalam jajaranku pada hari 


kiamat. 8 
40 Loe ih LT X0 8 3 k03. Pa 
BPN AE EIS Tgd GA SAS Jaga GS CAK — 0 


e- 0 Th OA 
ha 


ju ERA 33 GEA Ih Saba Ah 
Bg aa BEA R3 Yaa aa Jo DA 


Pd 


577. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hubairah As-Saba'i 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Zurair Al Ghafigi dari Ali 


49 Sanadnya hasan. Mengenai Ali bin Ja'far, tidak ada seorang ulama pun yang 
menilainya cacat (jarh) dan dia adalah perawi yang tsigah. Saudaranya Musa 
adalah Musa Al Kazhim. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi (4/331-332) dari Nashr bin Ali Al 
Azdi Al Jahdhami, Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits darinya. Tirmidzi 
berkata, “Hadits hasan gharib, kami tidak mengetahui riwayat hadits ini kecuali 
hanya dari sanad ini.” Namun di sebagian naskah Sunan Tirmidzi, hadits ini 
tidak disebut sebagai hadits hasan. Seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi 
dalam Al! Mizan (2/220) dalam pembahasan tentang biografi Ali bin Ja'far, “Dia 
tidak memenuhi syarat shahih dalam buku kami ini, karena kami tidak 
mendapati seorang ulama pun yang mengatakan dia cacat (dha'if) dan tidak juga 
Isigah. Akan tetapi hadits riwayatnya sangat munkar. Tirmidzi tidak 
menghukumi haditsnya shahih ataupun hasan.” Kemudian Adz-Dzahabi 
menyebut sanad lain dari hadits ini dari jalur Nashr bin Ali Al Jahdhami. 

Dalam At-Tahdzib dalam pembahasan tentang biografi Nashr disebutkan, “Abu 
Ali bin Shawaf berkata dari Abdullah bin Ahmad: Ketika Nashr bin Ali 
membacakan hadits ini, Mutawakil memerintahkan untuk mencambuknya 1000 
cambukan. Tetapi sebelum hukumannya dilakukan, Ja'far bin Abdul Wahid 
berbicara kepada Mutawakil. Akhirnya Mutawakil pun berkata, “Orang ini dari 
Ahlus-sunnah.” Kemudian Nashr pun dibebaskan dari hukuman. 


Musnad Imam Ahmad — 


RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Seorang perempuan tidak 
boleh dinikahkah dengan pamannya dari pihak bapak dan tidak pula 
dengan pamannya dari pihak ibu.” 


kana AN NN PENA pa - Paha . Te. - Ko 3 - TN 

PP IE EN A3 SAE GA YA A2 Can 
“ : Pt PN ea .. 2 ' iga “ £ 0. A rd F - # 
On ji ui ws CN ta ama Jb Ab Ss) Jb & 
8. 4 gi - as. 0. " Pi La Pre 0G at A5 2 - -. £ “£ 
EM Ob II ai ll IA La BII UP YP dil Uiballot moda 
A, 2, e " 3. Si - H4 2 aa - et at L02 P1 0 Nih - 
.3 .. 2 3 PA .. , 5 a A #19 2 Ar 3 Dina 3 3 
SU Aas Olah VI II JL pa Kid si Vy 1 Anh le 


PAP IN PRE PA NUN MP, AP 


578. Hasan dan Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Lahi'ah menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Hubairah menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Zurair bahwa dia berkata: Aku menemui Ali bin Abu 
Thalib RA -Hasan berkata, "Saat hari Idul Adha,"- lalu disajikan kepada 
kami khazirah (daging potongan yang dimasak dengan air dan terigu). 
Lantas aku berkata, “Semoga Allah membuat hidupmu baik. Sekiranya 
kamu dapat sajikan kepada kami angsa itu. Sesungguhnya Allah telah 
menyisipkan di dalamnya banyak kebaikan.” Ali berkata, “Wahai Ibnu 
Zurair, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
Tidak halal bagi seorang khalifah untuk mengambil dari harta Allah 
kecuali dua mangkok besar yang ceper, satu mangkok untuk ia dan 


650 Ganadnya shahih. Abdullah bin Hubairah As-Saba'i Al Hadhrami Al Mishri 
adalah seorang yang dikenal tsigah. As-Saba'i adalah nisbat kepada Saba'. 
Dalam z disebutkan dengan nama Ubaidillah, dan ini keliru. Abdullah bin 
Zurair Al Ghafigi Al Mishri adalah tabi'in fsigah. Hadits ini juga disebutkan 
dalam Majma' Az-Zawa'id (4/263) dan dinisbatkan kepada Abu Ya'la dan 
Bazzar. 


—— Musnad Imam Ahmad 


keluarganya makan, dan satu mangkok lagi untuk diberikan kepada 


orang-orang. 3! 


SP Jar Ia ad al jp OI er ian “nan 
Ag TE To JEC 1JG Le Dn ae 


579. Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
bapaknya dari Mughirah dari Ummu Musa dari Ali RA, dia berkata, 


“Mataku tidak pernah sakit sejak Rasulullah SAW meludahi mataku.”?? 


30 25. 3 


GP Blah PEN" Tara Aa Jitas  KA KE angka 

PN SA Jas Nina rd . 0 - 
ag dian Jo dn Dop WE NE EA nh Ip ole 
SAE daan JUS 


580. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Mutharrif 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari “Ashim dari Ali RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW melakukan shalat Witir pada permulaan 
malam, pertengahan dan akhir malam.” Kemudian beliau melakukan 


shalat Witir secara tetap pada akhir malam.” 


-2 Rea pa 4 La Tele ISA Pa — A1 


Ara MN aan 


651 


Sanadnya shahih. Maula Bani Hasyim (mantan budak Bani Hasyim) dalam c 
ditulis Musa bin Hasyim, ini adalah salah. Hadits ini disebutkan dalam Majma' 
Az-Zawa'id (5/231) dan Tarikh Ibnu Katsir (8/3). 

Sanadnya shahih. Mughirah adalah anak Mugsim Adh-Dhabbi. Ummu Musa 
adalah budak perempuan Ali bin Abu Thalib RA. Ini telah kami jelaskan dalam 
pembahasan hadits no. 522. 

Sanadnya shahih. Muthrif adalah anak Tharif Al Haritsi, dia adalah perawi yang 
tsigah. Abu Ishag adalah Sabi'i. “Ashim adalah anak Dhamrah As-Salul, dia 
adalah perawi tsigah, dan telah kami jelaskan dalam pembahasan hadits no. 566. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aa an DAY Dera Mar aa ate en vga 


B0 NA -o-r Dans PA Ou Hg Ap - HP Ba ar ena 2. Na 
IS AI KAI IK PA pain Ily Cinadinali dl Ja | yka Y) :JU 
OA 

ie 


581. (Abdullah bin Ahmad berkata: Abu Ibrahim At-Tarjumani 
menceritakan kepadaku, Al Faraj bin Fadhalah menceritakan kami dari 
(Muhammad bin) Abdullah bin Amru bin Utsman RA dari ibunya 
(Fatimah binti Husein) dari Husein dari bapaknya dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Jangan kalian berlama-lama memandang orang yang terkena 
penyakit lepra. Jika kalian berbicara dengan mereka, maka hendaknya 
ada jarak antara kalian dengan mereka sejauh satu tombak.” 


6884 Sanadnya dha'if. Faraj bin Fudhalah adalah perawi yang dha'if. Bukhari berkata 
dalam At-Tarikh Al Kabir (4111134), “Munkarul hadits.” Begitu pula dikatakan 
oleh Muslim. 

Abu Ibrahim At-Tarjumani adalah Ismail bin Ibrahim bin Bassam, telah kami 
jelaskan dalam pembahasan hadits no. 530. Muhammad bin Abdullah bin Amru 
bin Utsman bin Affan, dia adalah seorang lelaki yang tampan, tsigah, banyak 
meriwayatkan hadits dan alim. Dia dibunuh oleh Manshur pada tahun 145 H. 
Ibunya bernama Fatimah bin Husein bin Ali bin Abu Thalib RA. Dia adalah 
seorang tabi'in yang isigah. Dia menikah dengan sepupunya (Hasan bin Hasan 
bin Ali bin Abu Thalib RA), kemudian melahirkan Abdullah, Ibrahim, Hasan 
dan Zainab. Kemudian suaminya meninggal dunia dan dia menikah lagi dengan 
Abdullah bin Amru bin Utsman bin Affan.” Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 
Sa'ad (8/347-348) 

Sanad di atas benar, yaitu Al Faraj bin Fudhalah dari Muhammad bin Abdullah 
bin Amru bin Utsman. Namun dalam tiga naskah lainnya disebutkan: Al Faraj 
bin Fudhalah dari Abdullah bin Amru bin Utsman, ini adalah riwayat yang 
keliru. Karena Abdullah bin Amru bin Utsman adalah suami bagi Fatimah binti 
Husein dan bukan anaknya. Dia telah meninggal terlebih dahulu di Mesir pada 
tahun 96 H. Oleh karena itu, kami memperbaiki sanad dengan menambahkan 
(Muhammad bin) karena kesalahan tampaknya muncul dari para penyalin 
Musnad ini dan bukan dari Musnad yang asli. 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (5/100-101) dia berkata, “Di 
dalam sanad terdapat Al Faraj bin Fudhalah, Ahmad mengatakan dia adalah 
seorang yang fsigah, dan Nasa'i dan ulama lainnya mengatakannya dha'if. 
Adapun perawi lainnya (selain Al Faraj bin Fudhalah) dapat diangap tsigah jika 
- dalam sanad ini tidak ada perawi yang hilang.” 


— Musnad Imam Ahmad 


aa Kdi asa Pan Maap Aa Tua Jul — OAY 


ap Sala PN DA NT ur ANE Do 0 Jo Nas 03 s0L Aa. 
GP AP pi Hasan GP oya JI AB oat peanil Lita pelan Up Oya Voston 


. 


sy aa ega 8) ag Te de “JG Jep 


- 2 Pd . 7 129 e 4 He Parag 26 : 
OI Yp SEL Ie pad SY) dialah FE Y, Wala 53 ol) 


582. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar Al 
Mugaddami menceritakan kepada kami, Harun bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Oasim bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ali, dari bapaknya dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda kepadaku, “Wahai Ali, sempurnakanlah wudhu(mu) 
meskipun berat bagimu (untuk melakukannya). Janganlah kamu makan 
harta sedekah, dan jangan pula kamu kawini keledai dengan kuda, dan 
jangan pula kamu bergaul dengan ahli nujum (tukang ramal).”5$ 


—m 


£ J0o36- 3 6 


e 3 
Hj oi SU IS 18 PASI j3 Jikas Uh IA Cl — OAY 
& Ea aer ia e pal A Oa - PN 3 . 2 Goo 0 sg - 
an aan ANN aa ae 


Or oi. Seo 2... 2.00 2. La. . . ee cp 3 .. 3 
MAY Ken Gama « &ianlg Face cola Ep us 3G ca Jl 
- 3 
P PA TPA MN AA Ur 


£. SP 2 0 . 0 Te 2 2 Fa - 2 0 tau 
al) IA. AA ta bj ep NAD :JB 5 (HB ya Sa ata 


Ja ig la Ko IA 


685 Sanadnya dha'if karena terputus. Muhammad bin Ali adalah Bagir bin Ali 

Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abu Thalib RA, dia adalah perawi yang 
tsigah. Bapaknya (Zanail Abidin), tidak bertemu dengan Ali bin Abu Thalib RA 
(kakeknya), maka riwayat dia dari Ali bin Abu Thalib RA adalah riwayat yang 
terputus. 
Harun bin Muslim adalah Abu Husein Al “Ajli. Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu 
Huzaimah mengatakannya sebagai seorang perawi yang isigah. Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/224) dan tidak menyebutkan kecacatan 
dirinya. Hadits ini dan hadits sebelumnya adalah tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


583. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazzal bin Sabrah, dia 
berkata, “Ali RA pernah dibawakan sebuah bejana berisi air saat dia 
sedang berada di tanah lapang. Lalu dia mengambil air dengan telapak 
tangannya, setelah itu dia berkumur dan memasukkan air ke hidung, 
mengusap wajah, kedua tangan sampai siku dan kepalanya. Kemudian 
dia minum sambil berdiri. Dia berkata, “Ini adalah wudhu bagi orang 
yang tidak berhadats. Dan seperti inilah kulihat Rasulullah SAW 
melakukannya.” 8 


0 - AAA 


Ak “2 AN SI yg Ta MN ant 
TEA Aan de bapa n6 JB ESA nh TE 
GB Ia daan aa naa 


584. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy dari Habib dari Tsa'labah dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mendustaiku (menolak ajaranku) secara 
sengaja, maka akan disiapkan baginya tempat duduk dari api neraka.” 


30 4G. 


AE tere ba 
PP ap LI dn Jasad 07 Iaban 
g Ai 
Sa) aa adi Job apa KA Eta IE APA 3 
(SAS si A 


2S Ke — 0Ao 


68 Sanadnya shahih. An-Nazzal bin Sabrah adalah tabi'in yang tsigah dari 
kalangan tabi'in senior. Para ulama berbeda pendapat apakah dia merupakan 
sahabat Nabi SAW atau tabi'in. 

687 Sanadnya shahih. Habib adalah anaknya Abu Tsabit. Tsa'labah adalah anaknya 
Yazid Al Hammani Al Kufi, yang dinyatakan oleh Nasa'i sebagai seorang yang 
tsigah. Ibnu “Adi berkata, “Aku tidak pernah menjumpai riwayat haditsnya yang 
munkar.” Bukhari dalam Al Kabir (1/2/174) berkata, "Sosoknya patut 
diperhitungkan." Lalu saat menyebutkan hadits lain dari riwayat Habib, Bukhari 
berkata, "Tidak ada sebuah cela yang mengikutinya." Ibnu Hibban menyebutkan 
namanya dalam Ats-Tsugat. 


— Musnad Imam Ahmad 


585. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Mughirah 
menceritakan kepada kami dari Ummu Musa dari Ali RA, dia berkata: 
Perkataan terakhir yang Rasulullah SAW ucapkan adalah, “Shalat, 
shalat. Bertakwa (takut)lah kepada Allah dalam (mengayomi dan 
mengurus) budak yang kalian miliki.”588 


AL Ap wat gi oat tp Jis AA Git — on 
- 3 #0. - PJ # 
So 3 se IG 5 Ah AE PRA RU 
Aa BIA Oh le Jala alah ala 
586. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari 
“Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah bin Abu Musa dari Abu Musa dari 


Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah melarangku untuk 
mengenakan cincin di jari telunjukku atau jari selanjutnya.” 589 


LA GA UU Sana 3 ah BASA hb — AV 


s2 Ab NG ja Laga JB IP RN AE Sp al aa 


. 
5 
. 


2 . - LP 2 o 2.5 3 A 
Y, ost SY Sa 2 kah sah, ag AA . OT Day & PN) 


ana 


587. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri memberitahukan kami dari Abu 
“Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf), dia berkata, "...lalu 
kulihat Ali bin Abu Thalib RA setelah itu (pada Hari Raya) memulai 
shalat sebelum khutbah, kemudian shalat tanpa adzan dan igamah, lantas 


688 Sanadnya shahih. Mughirah adalah anaknya Migsam Adh-Dhabbi. Ummu Musa 
adalah budak perempuan milik Ali bin Abu Thalib RA. Ini telah kami jelaskan 
dalam hadits no. 579. 

659 Sanadnya shahih, lihat hadits no. 863. 


Musnad ImamAhmad — 


berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW melarang seseorang menahan 
hewan kurbannya lebih dari tiga hari.”60 


Bo 8 0 DX. 08 0.3 So Taro sn 


0.3 0 -— LP z ey 0-3 e B5 Ad 0 an Lae: o- 01. 8 0 
Men an aa ear Gn ea 
tan aa La 8 5 UE 0 NO 0. #0... | 08. 
na Pena N seN UN”), Men aa POP Al GP eren ot uda 
MAN SA Sa Ah eU, GAN das 
588. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Suraij bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hasyim (Ibnu Barid) menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi” dari Umar 
bin Ali bin Husein dari bapaknya dari Ali RA: Rasulullah SAW pernah 
mengajukan pilihan kepada para isterinya antara dunia dan akhirat, dan 
beliau SAW tidak mengajukan pilihan talak (untuk bercerai) kepada 
mereka.”s! 


ae Sanadnya shahih, lihat hadits no. 510. 

S61 Sanadnya sangat dha'if dan terputus (mungathi'). Tentang Muhammad bin 
Abdullah Abu Rafi', Bukhari berkata dalam A/ Kabir (1/1/ 171), “Munkarul 
hadits.” Ibnu Ma'in berkata, “Laisa bi asy-syai'?” (dha'if). Dan ulama lain juga 
men-dha'if-kannya. Dalam tiga buku asli ditulis, “Muhammad bin Ubaidillah 
bin Ali bin Abu Rafi',” dan ditambahkannya nama Ali dalam nasabnya adalah 
salah. Bapaknya bernama Ubadillah bin Abu Rafi' seorang tabi'in yang terkenal. 
Kakeknya bernama Abu Rafi', dia adalah (mantan budak Rasulullah SAW). 
Oleh karena itu tambahan nama "Ali" dalam nasabnya jelas keliru. Karena 
itulah, kami hilangkan nama "Ali" tersebut. 

Ali bin Hasyim bin Barid perawi yang tsigah. Ibnu Ma'in, Ibnu Madini dan 
ulama lainnya mengatakan bahwa dia adalah perawi yang tsigah. Umar bin Ali 
bin Husein adalah tsigah. Namun sanad hadits ini terputus, karena bapaknya 
(Zainal Abidin) tidak pernah bertemu kakeknya (Ali bin Abu Thalib RA), ini 
disebutkan pula dalam hadits no. 582. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir (6/542) disebutkan, “Sanad hadits ini mungathi' 
(terputus).” Tetapi dalam sanadnya Ibnu Katsir menuliskan Utsman bin Ali bin 
Husein, dan ini keliru, sebab yang benar adalah Umar bin Ali bin Husein. 
Karena Zainal Abidin Ali bin Husein tidak memiliki anak yang bernama 
Utsman. Lihat Thabagat Ibnu Sa'ad (5/156). 

Kemudian hadits ini juga bertentangan dengan hadits shahih, yang disebutkan 
bahwa Rasulullah SAW menawarkan isterinya talak namun mereka justru 
memilih Allah dan Rasul-Nya. 


—— Musnad Imam Ahmad 


- 
& 0 1G 


3 CA LA PA ban fan Lp SI Xie JG — ena 


Ig BAU BBI 5 Selai AB 1JEY elia SIS Kn 3 BS 5 

589. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Yahya bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hasyim bin Al Barid menceritakan 
kepada kami, dia menyebutkan hadits seperti di atas. Dan Ali RA 
berkata, “Rasulullah SAW pernah mengajukan pilihan kepada para 
isterinya antara dunia dan akhirat, dan beliau SAW tidak mengajukan 
pilihan untuk bercerai kepada mereka.” 


Bo ee B0 ee Loc ga 9.9. £ ig 
o o- 0 : Anri o 05 os - 2. 0 AA o- 0. o- 
ana uan Mena Pn na 


Uu. Haha : Pant Le aa DR D2 #0... oat 02 
Play EA kol Ja JB JB ar Pal IP ra 3 IE 
e | i “ Han na Pe 
A3 jp JL Oya J3 0) 
590. Abu Yusuf Al Muaddib Ya'gub (salah seorang tetangga kami) 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami 
dari Abdul Aziz bin Muththalib dari Abdurrahman bin Al Harits dari 
Zaid bin Ali bin Husein dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, 


Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa terbunuh karena 
menyelamatkan hartanya maka dia mati syahid.” 


562 Sanadnya sangat dha'if. Hadits ini adalah ulangan dari hadits sebelumnya. 
Kedua hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 

663 Sanadnya shahih. Tentang Abu Yusuf Al Muaddib, Ahmad berkata, “Dia 

adalah Ya'gub bin Isa bin Mahan, berasal dari daerah Marwazi.” Ibnu Hibban 
menyebut namanya dalam Ats-Tsugat. Al Khatib menulis biografinya dalam 
Tarikh Baghdad (14: 271-272). 
Tentang Abdul Aziz bin Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, Ibnu Hibban 
menyebutkan namanya dalam Ats-Tsugat. Ibnu Ma'in berkata, "Dia adalah 
seorang yang shalih." Abu Hatim berkata, "Shalihul hadits." Dia pernah 
menjabat sebagai hakim di Madinah pada masa kekhalifahan Al Manshur dan 
Al Mahdi, dan pernah menjadi hakim di Makkah. Zubair bin Bakkar 
mengatakan dia adalah seorang yang dermawan dan sangat mengetahui tentang 
hukum. 


Musnad Imam Ahmad — 


KAS SR 
Gan eh 3 3: ban ea ba 
Pa Sona LAN “AA 


cal & DAN 2 Uk KS NU Bo y33 (HO ye asi 3) AMI 
Ka Pera 


591. Muhammad bin Abu “Adi menceritakan kepada kami dari 
Sa'id dari Gatadah dari Abu Hassan dari “Abidah dari Ali RA: Rasulullah 
SAW bersabda saat terjadinya perang Ahzab, “Allah akan memenuhi 
rumah dan kubur mereka dengan api, sebagaimana mereka mencegah 
kita untuk mengerjakan shalat, sampai terbenamnya matahari." 


0 BG. 8 a Pa 


FEAT X5 JII BP GAD je Ob Gi — 041 
AE Ju Us Of Kk CA IS OS dah 3 UE 


Abdurrahman adalah Ibnu Al Harits bin Abdullah bin Iyasy, dia seorang yang 
tsigah, dan bukan pengikut kalangan Rafidhah. 

Berdasarkan sanad hadits ini, maka hadits ini layak masuk dalam Musnad 
Hasan bin Ali dan bukan dalam Musnad Ali bin Abu Thalib RA. Karena Zaid 
meriwayatkannya dari bapaknya (Ali Zainal Abidin) dan dia mendapatkannya 
dari kakeknya (Husein bin Ali). Ditegaskan dalam Majma' Az-Zawa'id (6:244) 
dia menyandarkan hadits ini dari riwayat Husein bin Ali. Dia berkata, “Perawi 
hadits ini tsigah.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khatib, seperti disebutkan dalam biografi Abu 
Yusuf Al Muaddib dengan sanad yang sama seperti disebutkan dalam Musnad 
Ahmad. 

664 Sanadnya shahih. Muhammad bin Abu “Adi adalah Muhammad bin Ibrahim Al 
Oasmali Al Bashri, dia seorang perawi yang tsigah. Sa'id adalah anaknya Abu 
Arubah. Abu Hassan adalah Al A'raj yang sering dipanggil dengan sebutan Al 
Ajrad, nama aslinya: Muslim bin Abdullah, dia orang Bashrah, dan seorang 
tabi'in yang tsigah. 

Abidah adalah Salmani Al Muradi, orang asli Kufah, tabi'in terkemuka yang 
tsigah. Dia masuk Islam dua tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW tetapi 
dia belum sempat bertemu dengan beliau. 

Ibn Katsir dalam tafsirnya (1/578) menisbatkan hadits ini kepada Bukhari, 
Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan lebih dari satu penulis Musnad, 
Sunan, Shahih, serta dari Abidah dari Ali bin Abu Thalib RA. 


— Musnad Imam Ahmad 


9... Lo. 5 o- ja DOD er. NA 25 y 2 Pa AA, - . 
GS 3 AN al pa 

592. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Al 
Hasan dan Abdullah (keduanya anak Muhammad bin Ali) dari bapak 
mereka, dan Hasan adalah orang yang paling kami cintai: Ali berkata 


kepada Ibnu Abbas RA, “Sesungguhnya saat perang Khaibar, Rasulullah 
SAW telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak.” 


Tor z @ - 3. Pn AN Man 28 
PB IP dalem GP CT AE 5P Oli Via oAY 


PDP na SAI Oa Sr IKAN BEA S3 2 Sek Tam Aap 3 " 
HE em Ol pekan Ale AN ato SI Say GA IG PD Con) (IE 
Pia ba IT NAULN PP pra 3 Ng Pa aa TE -3 » 
ea Gm GERY Ol SANG ear UaS jar pdl Ol laa pai 

Main La ajah Ud IU dl 


2... 


593. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Karim dari 
Mujahid dari Ibnu Abi Laila dari Ali RA, dia berkata, Rasulullah SAW 
memerintahkan kepada kami untuk membagikan hewan sembelihan dan 
aku pun lantas melakukannya. Lalu kubagikan kulit dan dagingnya, dan 
beliau melarangku untuk membagi penjagal sedikitpun dari bagian yang 
ada (hewan sembelihan). Ali berkata, “Tetapi kami akan memberinya 
(penjagal) dari jatah kami.” 


S6 Sanadnya shahih. Sufyan adalah anak"Uyainah. Hasan bin Muhammad bin Ali 
memiliki julukan (kunyah) Abu Muhammad. Dia adalah perawi yang tsigah, 
berasal dari daerah Zharfa' dari kalangan Bani Hasyim, dia adalah seseorang 
yang memiliki kemuliaan di antara mereka. 

Saudaranya (Abdullah) dijuluki degan Abu Hasyim, dia adalah perawi yang 
tsigah. 

Bapaknya (Muhammad bin Ali bin Abu Thalib RA) dikenal dengan Ibnu 
Hanafiah. Hanafiah adalah nama ibunya yang bernama lengkap: Khawlah binti 
Ja'far bin Oais. Dia berasal dari kalangan Bani Hanafiah, dan merupakan 
seorang tabi'in yang tsigah. 

Sc Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah anak Malik Al Jazari. Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Pemaparannya secara ringkas dan 
panjang akan disebutkan pada hadits no. 898, 1002 dan 1003. Lihat hadits no. 
2359 dalam Musnad Ibnu Abbas. 


Musnad Imam Ahmad — 


4 - 
0 - 3 


e 3 ot e o- 0 uje 0 £ 2 La » 
on Po Eu OP Ibaal Gl UP Oka UN — OA 
8 5 yes nan OA 3 ' Ea seo ta - - - En Tnlata 
SI TN Ri Ken LA el HE oo) Us IL TOTAL 
d se Sana Sesuan Data Ra 2 in ba dan nan 
TAN Da Haa MA Se ana Lea Bihun 
Wag OS Th OP LI Bala Yg Gp adi VE JR 
beNNnLs ? : PLia , - 0. va. Pa an arc A 2 3 
OSN Hi Yg Eh INA No ah Se Jo pa 
MD AAS Ig Opal, 
594. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Zaid 
bin Utsai' (seorang lelaki dari kalangan Bani Hamdan), kami bertanya 
kepada Ali RA, “Dengan berita apa kamu diutus (oleh Rasulullah)?” - 
Yaitu saat Rasulullah SAW mengutusnya bersama Abu Bakar untuk 
mengerjakan ibadah haji-. Ali berkata, “Aku diutus dengan empat hal: 
Tidak akan masuk ke surga kecuali jiwa yang beriman kepada Allah, 
tidak boleh bertelanjang saat melakukan thawaf di Ka'bah, barangsiapa 
memiliki perjanjian dengan Rasulullah maka perjanjian harus 
dilaksanakan sampai batas waktu yang telah ditentukan, orang-orang 
musyrik tidak boleh lagi berhaji bersama orang-orang muslim setelah 
lepas tahun ini.”97 


A3 - . 0. Pak 2 duga 0 Po PI Pt 
Da PEP SIN 3 Blah IA Oa BAL — 040 
Ke NN ena Jok 8.8 Kan ANA aa Ne ore A, " “5. 3 PS o- 
Vk 1 Rano ll JH el ol Lag ala an! ue BV, (3 Pa 
14 jali Jas ka yi 

595. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Al 
Harits dari Ali RA, "Muhammad SAW telah melunasi agar utang 
dibayarkan (melunasi) sebelum melaksanakan wasiat, sedangkan kalian 
justru membacakan wasiat sebelum kalian melunasi utang. Dan, 


j 


. e - . PJ . 
SI gi 09 Up S1 He 


S7 Sanadnya shahih. Abu Ishag adalah As-Sabi'i. Telah kami jelaskan makna 
hadits ini secara panjang lebar pada hadits no. 4 dari Zaid bin Yatsi' dari Abu 
Bakar. Hadits ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir (4/112) dari Musnad. 


— Musnad Imam Ahmad 


sesungguhnya saudara kandung (dari ibu) mendapat warisan dan saudara 
tiri (dari bapak dan lain ibu) tidak mendapat warisan.” 


- 
19 


A #... 3 . Lg og 
II Co IE Up dah YP SU of elah 5 Okita SAS — 041 
sb ailah Jl paly £Sulat 1) Alay li Ko YG JG Ap 


. . - P . P 8... o 3 
MEA ALAN Jat # 3 UK AAS Y 35 IE) AI ea 

596. Sufyan menceritakan kepada kami dari “Atha' bin As-Sa'ib 
dari bapaknya dari Ali RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
tidak akan memberi kalian (apa yang kalian pinta) dan membiarkan para 
ahlush-shuffah (orang-orang miskin) sakit perutnya karena kelaparan.” 
Dalam kesempatan lain beliau bersabda, “Aku tidak akan memberi kalian 
berdua (Ali dan Fatimah) pembantu lalu kubiarkan para ahlush-shuffah 
(orang-orang miskin) kelaparan. “8 


568 Sanadnya dha'if karena ada sosok Al Harits Al A'war. Sufyan adalah Sufyan bin 
“Uyainah. Hadits ini akan disebutkan juga dari Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri 
dari Abu Ishag dalam hadits no. 1091. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi secara lebih panjang dan ringkas 
(4/179 dan 190). Tirmidzi mengomentari, “Hadits ini tidak kami ketahui kecuali 
dari riwayat Abu Ishag dari Harits dari Ali RA. Sebagian ulama telah 
mengatakan tentang Harits sebagai perawi yang dha'if. Tetapi para ulama 
mengamalkan hadits ini.” 

Ibn Katsir dalam tafsirnya juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Majah 
(2/ 68), dia berkata tentang Harits, “Akan tetapi dia seorang yang hafal Faraidh 
dan menguasai hitungannya.” Ibnu Katsir berkata, “Para ulama salaf (klasik) 
dan khalaf (kontemporer) sepakat bahwa utang didahulukan atas wasiat.” 
Sanadnya shahih. Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. “Atha' bin Sa'ib adalah 
perawi yang Isigah. Ahmad berkata, “Sufyan adalah perawi yang sangat tsigah 
dan seorang yang shalih.” Akan tetapi diakhir hayatnya dia pikun dan pelupa, 
maka sebagian riwayat haditsnya pun dihukumi sebagai hadits mudhtharib 
(rancu). Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa meriwayatkan hadits 
darinya sebelum pikun dianggap sebagai shahih. Di antara ulama yang 
meriwayatkan hadits darinya adalah Sufyan bin “Uyainah. Sebagaimana 
dinukilkan dalam At-Tahdzib (7/206-207) 

Bapaknya (As-Sa'ib bin Malik) adalah seorang tabi'in yang tsigah. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits yang lebih panjang yang tertera pada hadits no. 
838. 


Musnad Imam Ahmad — 


- ta 
ni “, 


| Ki — 04y 


Pa 


are Sa Mg IA AS 3 ab, 


Ma SA BA Gaia Ot AL 3 gai Ad 3 2G 


PA 


Kay Aa db pan aa Had ye Pb Bab jan 
A3 Iu Ap 3 La aah 3 AG Ulah 5 


597. Abu Abdurrahman Abdullah bin Abu Ziyad Al Oathwani 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada 
kami, Harb Abu Sufyan Al Mingari mengabariku, Muhammad bin Ali 
Abu Ja'far menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku 
dari bapaknya: Dia pernah melihat Rasulullah SAW di tempat sa'i tengah 
melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwa, terlihat beliau 
menyingsingkan pakaiannya sampai ke lutut.” 


S'0 Sanadnya dha'if. Akan tetapi di dalamnya terdapat kesalahan. Abu 
Abdurrahman Abdullah bin Abu Ziyad Al Gathwani adalah Abdullah bin 
Hakam bin Abu Ziyad, dia seorang perawi yang tsigah. Meninggal dunia pada 
tahun 255 H atau lebih sedikit. 
Zaid bin Hubab adalah perawi yang tsigah, berasal dari Kufah. Sebagian ulama 
menilainya dha'if, tetapi penilaian ini tidak mempunyai argumen yang kuat. 
Harb Abu Sufyan adalah Harb bin Suraij bin Mundzir, Ibnu Ma'in menilainya 
tsigah. Ahmad mengomentarinya, “Laisa bihi ba'sun.” 
Muhammad bin Ali bin Husein adalah Abu Ja'far Al Bagir. Pamannya, (paman 
dari ayahnya yang bernama Muhammad bin Ali bin Abu Thalib RA) menurut 
kami adalah Ibnu Hanafiah. Karena hadits ini riwayat dari Ali bin Abu Thalib 
RA. 
Al Oathwani dinisbatkan kepada Oathwan, wilayah di daerah Kufah. Dalam « 
dituliskan Al “Athwani, ini adalah penulisan yang keliru. 
“Pamanku menceritakan kepadaku dari bapaknya.” Dalam- « « disebutkan, 
"Pamanku menceritakan kepadaku dari bapakku.” Ini juga salah berdasarkan 
apa yang disebutkan dalam &. 
Hadits ini dalam ketiga naskah Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad dari 
Abu Abdurrahman Al Gathwani. Menurut kami, pendapat yang paling kuat 
adalah yang menyebutkan bahwa riwayat ini adalah tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. Dengan alasan berikut ini: 
. Haitsami telah menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (3:247), “Diriwayatkan 
oleh Abdullah bin Ahmad dan Bazzar, para perawi hadits ini adalah tsigah.” 
2.A! @athwani lebih akhir meninggal dunia daripada Ahmad, maka sulit 
dibenarkan jika Ahmad menulis riwayat hadits darinya dan meletakkannya di 
dalam Musnad tanpa adanya kemanfaatan spesifik. Dan Al Oathwani 


— Musnad Imam Ahmad 


— 


5 
3. 


2 2 35. at £ L.. Y Oto SG 

SA S1 Kaban SP Gaia AS DX Jul — an 
..... Lab ana Ta ey Na aer £ Ta an Dyna PE MA PEN 
AR GA AP OP oa AI tp Ta at Pa BN Ca 
“5 5 3 - Pa s2, - Ba Tu Ta an eh #.. ren - 
do ga HS RA oh Ie JG SE RA al 6 mall yg 
5 - Sa On 2G L Tn an AN Da Ta an NX 
DO ab OS ly (gama Mo OS Op COSLMU pelag Ale Al 


ig Oa 

598. |Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Kuraib Muhammad bin 

Al 'Ala menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan 

kepada kami dari Yahya bin Ayyub dari “Ubaidillah bin Zahr dari Ali bin 

Yazid dari Al Oasim dari Abu Umamah, dia berkata, Ali RA berkata: 

Aku pernah datang kepada Nabi SAW lalu kuminta izin untuk menemui 

beliau. Jika beliau sedang shalat maka beliau akan bertasbih, dan jika 

beliau sedang tidak shalat maka beliau akan langsung memberiku izin 
menemuinya.”! 


meriwayatkan hadits dari Zaid bin Habbab, sedangkan Zaid adalah gurunya 
Imam Ahmad. 

.Ibnu Gayyim tidak menyebutkan nama Al Oathwani dalam deretan nama guru- 

guru atau kawan-kawannya dalam periwayatan hadits oleh Ahmad. 

Hadits lain akan disebutkan pada hadits no. 1130. diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Ahmad dari Abdullah bin Abu Ziyad. 

S7! Sanadnya sangat dha'if Yahya bin Ayyub adalah Al Ghafigi Al Mishri, dia 
adalah perawi yang tsigah. Ubaidillah bin Zahar, shadug walau sering salah. 
Sebagian ulama mengatakannya tsigah, dan sebagian lain ulama 
menganggapnya dha'if. 

Bukhari berkata, “Hadits ini memiliki kesamaan, namun masalahnya terletak 
pada sosok Ali bin Yazid.” Ali bin Yazid adalah Al Alhani, dia perawi yang 
sangat dha'if. Bukhari mengatakan, “Munkarul hadits dha'if” 

Gasim adalah anak Abdurrahman Asy-Syami Abu Abdurrahman, para ulama 
berbeda pendapat tentang jati dirinya. Dan pendapat yang benar adalah bahwa 
dia perawi yang tsigah. Adapun letak ke-dha'if-an hadits yang datang darinya 
adalah pada perawi yang meriwayatkan darinya. Dalam At-Tahdzib (7/13) 
dalam biografi Ubaidillah bin Zahar, Ibnu Hibban menyebutkan, “Dia 
meriwayatkan hadits-hadits palsu. Jika dia meriwayatkan dari Ali bin Yazid 
haditsnya rusak berat. Jika dalam sanadnya berkumpul Ubaidillah bin Zahar, Ali 
bin Yazid dan Gasim Abu Abdurrahman, maka itu bukanlah disebut dengan 
hadits, namun hanya menjadi perkataan rekayasa mereka saja.” 

Dari ketiga orang ini yang dituduh dha'if hanyalah Ali bin Yazid, sedangkan 
kedua orang lainnya dianggap shadug, meski sering melakukan kesalahan. 


w 


Musnad Imam Ahmad — 


na... 2. 
o- Pena 
- 


JB MAS Al AI jp San HE Okil Gi — 044 
» ore tah —. TN eta 3 Jo- A - - ni saka 
ang ale dl lo Ml Iya) op Sus Ja as dl 0) Us UL. 
A bay wo” 2 Ainan Haa ia - s Tea 3 al : - peer An -, 
PI) Pp AN) Aa Gp Rd Gb SAN :J6 KOTA Ani ea 
ui 1 g Manna TA s Sa Sena AN Men 5. 
HIU Fake! A Uag KEB Kim GUI CON Ie) Ja SP 
LPS ala Jai V9 VI BISU) Jaa 
599. Sufyan menceritakan kepada kami dari Mutharrif dari Asy- 
Sya'bi dari Abu Juhaifah, dia berkata: Kami pernah bertanya kepada Ali 
RA, “Apakah engkau memiliki sesuatu (yang engkau dapat) dari 
Rasulullah SAW selain Al Our'an?” Ali berkata, “Tidak, demi Dzat yang 
telah membelah biji dan berbuat kepada makhluk hidup, kecuali (yang 
kudapat) hanya sebuah pemahaman tentang Al Our'an atau apa yang di 
dalam shahifah yang Allah berikan kepada seorang (hamba-Nya ini).” 
Aku berkata, “Apa yang di dalam shahifah?” Ali berkata, “Membayar 


diyat (denda), membebaskan tawanan dan (jangan membiarkan) orang 
kafir membunuh orang muslim.””?2 


o BA 20 Ad ... en 0 0 NY Pe 
De UP ngga BJB yak jp Ola Kia Te. 


- 


j 


"4 
Ac 0o £ 


Aa #ELo PEP ata Ia Tana ak ba ba £ 39 hg NU), 2 - 
Ore Ga Ga ot AL han Oh ia Ig Cai Aa ha na 


5 Tan AN Pan ai 


PA Ateh Gea ANN MAA Na Ta an uga 

EN Pa NN NN NN NN Aa 
Par oa . - Teng - at Tan » ra aa AS PETA 2.5 cod 
Ugra Arab Up Ola Tea ang NU Iillaly 23 ala, La 


Hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Adapun matannya 
telah dijelaskan pada pembahasan hadits no. 570, yang memiliki sanad berbada. 
672 Sanadnya shahih. Mutharrif adalah anak Tharif Al Haritsi. Abu Jahifah adalah 
Wahab bin Abdullah As-Suwa'i, dia yang dikenal sebagai Ali “Wahbul Khair'. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dua kali, dengan sanad dari Sufyan 
bin 'Uyainah (12/217 dan 230) dari Fath Al Bari. Dalam Al Muntagi (3906) 
hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. 
Lafazh 'fahmun' dibaca dengan rafa', seperti yang tertulis dalam tiga naskah 
Musnad Ahmad. Sedangkan dalam Bukhari dituliskan dengan nashb (fahman), 
bentuk seperti inipun terdapat dalam naskah Musnad Ahmad yang lain. Oleh 
karena itu kami membenarkan keduanya. Lihat hadits no. 615, 782 dan 959. 


(730 — Musnad Imam Ahmad 


“08 


AN AA pn Te TN PR PPAT PEP HM 

Ki Wis Ly .- Leg PARA PA YA gara Ls 

A3 Ba ia ys aah dis 2 23 Gg “ tai — 

FB An Agak (AA GR GS PAN Gp ye dak 

1IG AG LE lg ala Si Ko Si Je da ah ale 

35, Amma Ia ET Ip MPd Kab Ta 5 Ji Ce JM 
AN oo ET 


SP gan Kadal Oa BU HN Ta AA Naa Laan 


- 


ap AB NAS Ip aU “JG MI 


PN 


A3 UG KN VOA IN eta JA Ol gd 2 WS 5 
PJ 2... Gr : 03 0 GAN AG aa bapa 23 2, 
Joe JA IASUYI Sah ASI Cb) YG as GE ISI YG MAS WS 

0- Z0. gk $ 3 - ae ' nang Aa 23 2 or- Xx, ka 5 
ES ES AN gan) ae JW YA IO DA) ing AE Al el AI 


4 


Jd 9 0 £ 


. P1 3 ”d P" P2. 3 0 En 3 

D8 Jd UU CG AAS Ag BG Uh JW BI AS BE LI 
3 0“ Pe s - Tg “5 e 0 £ “- e- 
: AE IK aib Val Y dls Kb | | 
(SI San Jas id 6 ja Oa 


600. Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru, dia berkata, 
Hasan bin Muhammad bin Ali mengabarkan kami, “Ubaidillah bin Abu 
Rafi” mengabarkan kepadaku, suatu saat dia berkata, bahwa “Ubaidillah 
bin Abu Rafi' mengabarinya bahwa dia mendengar Ali bin Abu Thalib 
RA berkata: Rasulullah SAW pernah mengirimku, Zubair dan Migdad. 
Beliau bersabda, “Pergilah sampai kalian tiba di Raudhah Khakh, 
karena di sana ada seorang wanita yang tengah membawa surat, 
ambillah surat itu darinya!” 


Lalu kami pergi dengan mempercepat kuda-kuda kami. Hingga tiba 
di Raudhah, saat itu kami bertemu dengan wanita tersebut, lalu kami 
berkata, “Keluarkan surat itu!” Wanita itu menjawab, “Aku tidak 
membawa surat.” Kami -berkata, “Keluarkan surat itu atau kami akan 
melepaskan pakaianmu!” (Ali berkata), “Lalu wanita itu mengeluarkan 
surat dari sanggul rambutnya. Dan kami ambil surat itu lalu kami 


Musnad Imam Ahmad — 


serahkan kepada Rasulullah SAW. Surat tersebut berisi: Dari Hathib bin 
Abu Balta'ah kepada orang-orang musyrikin di kota Makkah. 


Dalam surat tersebut Hathib mengabarkan beberapa hal tentang 
Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Wahai Hatib, apa 
ini?” Hathib berkata, “Jangan engkau terburu-buru menghukumku, 
sesungguhnya aku adalah seorang yang bergaul di kalangan orang-orang 
Ouraisy tetapi aku bukan dari kalangan mereka (kerabat atau nasab). 
Kaum Muhajir yang ada bersamamu juga memiliki ikatan keluarga 
dengan penduduk Mekkah. Karena aku tidak mempunyai ikatan keluarga 
dengan mereka, maka aku berinisiatif menjadi penolong guna melindungi 
keluargaku. Tindakanku ini bukan berarti perbuatan kufur dan murtad 
dari agamaku, dan tidak juga berarti aku ridha atas kekufuran setelah 
keislaman. 


Maka Rasulullah SAW bersabda, “Dia telah jujur kepada kalian.” 
Umar RA berkata, “Biarkan kupenggal kepala orang munafik ini!” 
Rasulullah SAW menyanggah, “Sesungguhnya dia pernah ikut 
bertempur dalam perang Badar. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa 
Allah telah memperhatikan para pejuang perang Badar? Lalu Allah 


berfirman (melalui lisan Nabi-Nya), 'Lakukan sekehedak kalian, 


sesungguh Aku telah mengampuni dosa kalian' ""' 


673 Sanadnya shahih. Amru adalah anaknya Dinar. Hasan bin Muhammad bin Ali 
adalah Ibnu Muhammad bin Al Hanafiah. Kami telah menjelaskannya dalam 
hadits no. 592. Dalam tiga Musnad dituliskan Husein bin Muhammad bin Ali. 
Ini adalah nama yang salah karena tidak ada perawi dengan nama demikian, dan 
Ibnu Hanafiah tidak mempunyai anak yang bernama Husein. Lihat Thabagat 
Ibnu Sa'ad (5/67). Oleh sebab itulah kami tidak ragu membenarkannya, 
ditambah lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6/100, 7/400 dan 
8/486) dari Fath Al Bari, dan Muslim (2/262) dengan sanad dari Sufyan bin 
"Uyainah dari Amru bin Dinar dari Hasan bin Muhammad bin Ali. Diriwayatkan 
juga oleh Bukhari (7/237, 11/39 dan 12/271) dan Muslim (2/262-263) dengan 
sanad dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali RA. Dalam Adz-Dzakha'ir Al 
Mawarits (5385) hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. 

Raudhah Khakh adalah sebuah wilayah dekat Hamra' Al Asad di Madinah. 
Hathib bin Abu Balta'ah berasal dari Bani Rasyidah, dia adalah sekutu Zubair 
bin Awwam dari Bani Asad bin Abdul Izza. Oleh karena itu dia berkata, “Aku 
adalah orang yang dekat dengan kalangan Ouraisy, namun aku bukan termasuk 
golongan mereka.” Lihat hadits no. 827, 1083 dan 1090. 


1732 | — Musnad Imam Ahmad 


3 20 3 5 -.. 


AE lag GP aah ide TAKE Up MN AE EP — LA 


Dah IP HUI Up slah LAS pl Bab su A3 Ang Ga 


OA Jon jan - Pa TP sg #0. 3s Lo. Pn 2... z - 
IL ES MI 0) ls ol taal 4S dilan kam UI Ol pager G1 Il 
Lea SET aa MA LA Ba Un an aa ka Ob MURG pg 
Rol Ad Gejala JB NYI IS Alai lag EA elo al Sya ol 
“ - Pa eren aa 1 gg e- ta Panas s oz 

SI UI Val 019 3 pall BD ie sana Ju 

601. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Hajaj bin Yusuf Asy-Sya'ir 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepada 
kami, Abu “Awanah menceritakan kepada kami dari “Atha' bin Sa'ib dari 
Musa bin Salim Abu Jahdham, bahwa Abu Ja'far menceritakan 
kepadanya dari bapaknya: Bahwa Ali bin Abu Thalib RA berkata kepada 
mereka, “Rasulullah SAW telah melarangku terhadap tiga perkara. (Ali 
berkata), Aku tidak tahu apakah ini ditujukan secara khusus atau umum 
kepada kalangan manusia tertentu. Beliau melarangku untuk memakai 


pakaian katun yang dicampur dengan sutera, kain dari sutera (yang 


dipakai untuk menutupi kendaraan) dan membaca (surah Al Our'an) saat 


aku ruku (dalam shalat)” 


518 Sanadnya dha'if karena terputus. Riwayat Zainal Abidin Ali bin Husein dari 
kakeknya Ali bin Abu Thalib RA adalah terputus, Zainal Abidin tidak pernah 
bertemu dengan kakeknya. Perkataanya, “bahwa Ali bin Abu Thalib RA berkata 
kepada mereka” menunjukkan bahwa dia mengaku mendengar perkataan Ali 
secara langsung. Dimungkinkan ini salah satu riwayat “Atha' bin Sa'ib setelah 
hafalannya tidak kuat. Ini telah kami jelaskan dalam pembahasan hadits no. 596. 
Dan Abu Awanah mendengar hadits dari “Atha' baik ketika “Atha' hafalannya 
masih kuat maupun saat dia telah pikun. 

Musa bin Salim Abu Jahdham adalah mantan budak keluarga Abbas, dia adalah 
perawi yang tsigah. Dalam « ditulis "Ibn Jahdham", ini adalah salah, yang 
benar adalah “Abu Jahdham" seperti disebutkan dalam &. 

Abu Ja'far adalah Bagir Muhammad bin Ali bin Husein. 

Al Gassi adalah pakaian katun yang dicampur sutera, diproduksi di Mesir. 
Nama pakaian itu dinisbatkan kepada kampung yang memproduksinya yaitu 
Tanis yang sering disebut dengan Al Oassi. 

Hadits ini secara lebih panjang akan disebutkan dalam hadits no. 710. Lihat pula 
hadits no. 181. Juga, lihat Al Muntagi (703) dan Dzakha'ir Al Mawarits (5365). 


Musnad Imam Ahmad — 


Pan) Ka 31 Lag gas aa Up A1 Ae JEJ — 1 


JA Pe ane aa 
Ka IG EA yan Me adi Pal ag ig 


b) : Jus ERA go) jae) KO GS al dia ala NA Pu) 
MAN Ga Af ay Edi af J TG ba ola Ll 


602. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Wahb bin Bagiyyah Al 
Wasithi menceritakan kepadaku, Amru bin Yunus (Yamami) 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar Al Yamami dari 
Hasan bin Zaid bin Hasan, bapakku menceritakan kepadaku dari 
bapaknya dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Ketika aku bersama 
Rasulullah SAW lalu datanglah Abu Bakar dan Umar RA, lalu beliau 
berkata, “Wahai Ali, dua orang ini adalah pemimpin para penghuni 


surga, orang tua dan pemuda mereka setelah para nabi dan rasul. 


Agen Pn Pp pal gap ob — M6 
Sem anita Memakan Ls Pa 


ol) las Mito kalo DA SA H3 La ea 


578 Sanadnya shahih. Umar bin Yunus Al Yamami, dia adalah seorang perawi yang 


tsigah. Dalam « ditulis dengan nama Amru bin Yunus, dan ini keliru. 

Abdullah bin Umar Al Yamami dia sering dipanggil dengan Abdullah bin 
Muhammad, dan dikenal sebagai Ibnu Rumi. Ibnu Hibban dan ulama lainnya 
mengatakan dia perawi yang #sigah. Muslim meriwayatkan hadits darinya, dan 
dia dikenal dengan nama Abdullah bin Muhammad. Lihat At-Tahdzib (6/21-22) 
dan At-Ta'jjil (230). 

Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib RA adalah perawi yang 
tsigah. Malik dan ulama lainnya meriwayatkan hadits darinya. Mereka yang 
menilainya sebagai perawi yang dha'if adalah keliru. Dia adalah orang tua bagi 
Sayyidah Nafisah. Bapaknya bernama Zaid bin Hasan, seorang yang tsigah, 
meninggal pada tahun 120 H. ketika berumur 90 tahun. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/310), Ibnu Majah (1/25-26) dengan 
dua sanad yang berbeda tetapi dha'if. Hadits ini dan hadits sebelumnya 
merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


I akad ut) Sby 38 3 Sp SS Jay 2s 
(ani Was Ju (Gee -JG sale S: JB (SAS Ng an Ulat 


603. Sufyan memberitahukan kami dari Ibnu- Abi Najih dari 
bapaknya dari seorang laki-laki yang telah mendengar Ali RA berkata: 
Aku ingin melamar anak perempuan Rasulullah, maka aku berkata, “Aku 
tidak memiliki apa-apa (untuk meminang putrimu), lalu bagaimana?” 
Kemudian aku ingatkan beliau akan hubungan kerabat dan asal usul 
beliau, maka aku pun dapat melamar putri beliau. Rasulullah bertanya, 
“Apakah kamu memiliki sesuatu?” Aku menjawab, “Tidak.” Beliau 
kembali bertanya, “Mana tameng perangmu yang pernah kuberikan 
kepadamu suatu hari itu?” (Ali berkata), “Barang itu masih ada padaku.” 
Beliau bersabda, “Berilah ia (Fatimah).” (Rasulullah bersabda), 
“Berikanlah tameng itu kepada Fatimah (sebagai mahar). 


Nara 0. Pt . 


s1 Pe BA dai ag 2 Oka GA. “(4 


Mnet aa LA ne: AA oa YPP 
UE nona Aka aa RU Je ai Ih HJ kasi 
ea CA SE ank) MU) OK bi) A3 

KE 


604. Sufyan menceritakan. kepada kami dari Ubaidillah bin Abu 
Yazid dari Mujahid dari Ibnu Abi Laila dari Ali RA: Bahwa Fatimah 


616 Sanadnya dha'if. karena tidak diketahui siapa yang dimaksud "laki-laki yang 
mendengar Ali RA.” 
Ibnu Abi Najih adalah Abdullah bin Yassar Ats-Tsagafi, dia seorang perawi 
yang tsigah. Bapaknya bernama Yasar, seorang tabi'in dari Mekkah dan tsigah. 
Ahmad berkata, “Ibnu Abi Najih adalah seorang yang tsigah, bapaknya adalah 
hamba terbaik.” 
Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4/282-283) dan disebutkan, 
“Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebut namanya. Sedangkan perawi 
yang lainnya adalah tsigah." 


Musnad Imam Ahmad — Iz35J 


pernah datang menemui Rasulullah SAW meminta diberi seorang 
pembantu. Lalu beliau bersabda, “Maukah kamu aku tunjukkan kepada 
sesuatu yang lebih baik bagimu daripada permintaanmu itu (diberi 
pembantu)? Kamu bertasbih (membaca, "Subhanallah") 33 kali, 
bertakbir (membaca, "Allah Akbar”) 33 kali dan bertahmid (membaca, 
"Alhamdulillah") 33 kali, salah satunya (dibaca) 34 kali.” 7 


KA GIA Ae Fts ust na Jul ae 


o- Aa Pat 


pe PP aa Maaf Bab sa ae 5 393 KAS 
Jaa An RR Go UN Da gi SN ae 1 Ya 
SA ia BAG IE NG dal Ga BE yA LS Ip Jay 

MAPAN sap ab La Ong sang 


605. JAbdullah bin Ahmad berkata:) Abdul A'la bin Hammad An- 
Narsi menceritakan kepadaku, Daud bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, Abu Abdullah Maslamah Ar-Razi menceritakan kepada 
kami dari Abu Amru Al Bajali dari Abdul Malik bin Sufyan Ats-Tsagafi 
RA dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Muhammad Al Hanafiah 
dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Allah mencinta seorang hamba mukmin yang tertimpa sebuah fitnah 
(berbuat dosa) lalu bertobat.” 


S7 Sanadnya shahih. Ubaidillah bin Abu Yazid Al Makki adalah perawi yang 
tsigah dan banyak meriwayatkan hadits. Lihat hadits no. 596, 740 dan 838. 

58 Sanadnya sangat dha'if. Abu Abdullah Maslamah Ar-Razi tidak kami temukan 
biografinya. Abu Amru Al Bajali, dalam A4t-Ta'jil (509) disebutkan namanya 
dengan Ubaidillah. Lalu dinukilkan oleh Ibnu Hibban dan mengatakan, “Tidak 
halal menjadikan hujjah dari riwayatnya.” 

Tentang Abdul Malik bin Sufyan Ats-Tsagafi, dalam At-Ta'jil (265) disebutkan, 
“Al Husaini berkata bahwa Abdul Malik adalah perawi yang majhul (tidak 
dikenal).” 

Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (10/200), dan disebutkan, 
“Diriwayatkan oleh Abdullah dan Abu Ya'la. Di dalam sanadnya terdapat 
perawi yang tidak kukenal.” Hadits ini juga terdapat dalam Al! Jami' Ash- 
Shaghir, no. 1870. Al Manawi menukilkan dari Zain Al “Iragi, “Sanadnya 
dha'if.” 


— Musnad Imam Ahmad 


bi aa 1 Kia in fa on dn Xp Je) — 1 

ng. Bo 00 $ 0 SG. 3 0. Lo. - do 138 - . - 38 - 
en ee AB 
Ne Tea Mn RA Tt Aa Utan MTA Ke NS daa R 
Il db Span Ill Ol pall SG slh Men) TS JB AP 


PA Pn aya ena cet Sae 


j 


J 


606. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abdullah bin 
Numair menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami, Al 
A' masy menceritakan kepada kami dari Al Mundzir dari Muhammad bin 
Ali dari Ali RA, dia berkata: Aku adalah seorang lelaki yang sering 
keluar air madzi, dan aku sungguh malu untuk bertanya kepada 
Rasulullah SAW karena posisi anaknya (Fatimah). Lalu kusuruh Migdad 
untuk bertanya kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, “Hendaknya ia 
menicuci penisnya lalu berwudhu.” 


bs as: xg 3. c.. co Y Oa AT 
1 esa UN an daa Tar ep Al XS Jul — 1. 
Ha OA 3 25 
Peta OLI I0 3 Ia AG 


- £ o 0.0 nur 0 30 35. 3 25 
Mana Ga oa ana De Ona Ob Sean UEA yA GUA OA 
Le Be 0 £ 0. Kap # 0 Y 04 0. Teo. #0. 8 Pa 
PP PPh Na hah P3 Bah lp erl 
GE ce 2 MK Re en aral Ni Ma SA pada ONE Dag 
ea AKG (bug “le aa al Jswy JB NBL di 
GX JS Ke Nae AN 
607. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ugbah bin Mukarram Al Kufi 
menceritakan kepadaku, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 
Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah, (sanad kedua) dan dari Ubaidillah 


S9 Sanadnya shahih. Al Mundzir adalah anaknya Ya'la Ats-Tsauri Al Kufi, dia 
adalah perawi yang tsigah. Hadits ini cukup dikenal, diriwayatkan oleh Ashhab 
Al Kutub As-Sittah (enam penulis kitab hadits: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, 
Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah). Akan disebutkan hadits seperti ini dari 
riwayat Ahmad pada hadits no. 618, 1010 dan 1182. Lihat Dzakha'ir Al 
Mawarits (5302). 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Abu Rafi' dari bapaknya dari Ali bin Abu Thalib RA, mereka berdua 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku tidak memberatkan 
umatku, tentu akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak 
mengerjakan shalat.” 


Aa pa 3 Spa BIS AR KA AAN 

ad os HAN 25 Ie Jb WS Ne 3 
233 AI 2, UN Jalu ENY Ang AAA ta AA Pang 
kd basuh J5 ii D3 EN eni Kai Ah dl 
at ar US 2 Ss Oh dnaat AAN oa W CL IB HL 


. 


“ig Lu Te Pan PAN NE DIPA NP HNS 3 


- 
LD 


P) e 
Sl 


608. Abu Bakar bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami, Mughirah 
bin Migsam menceritakan kepada kami, Al Harits Al “Ukli menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Nujayyi, dia berkata, Ali RA berkata: 
Aku diberikan Rasulullah SAW dua kesempatan untuk bertemu, di 
malam hari dan siang hari. Jika aku datang menemui beliau saat beliau 
sedang shalat, maka beliau akan berdehem. Suatu malam kudatangi 


680 Sanadnya shahih. Sebenarnya hadits ini memiliki dua sanad. (Pertama) 
Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dari Sa'id Al Magbari dari Abu Hurairah. (Kedua) 
Diriwayatakan oleh Ubaidillah bin Abu Rafi' dari bapaknya dari Ali bin Abu 
Thalib RA. Dalam z ditulis “Dari Abu Hurairah dari Ubaidillah dengan 
menghilangkan huruf (waw)." Ini adalah sebuah kesalahan. 

Agabah bin Mukrim Al Kufi adalah perawi yang tsigah. Tentang Yunus bin 
Bakir Asy-Syaibani, Ibnu Hajar menilainya sebagai perawi yang adalah tsigah, 
sebagian ulama yang men-dha'if-kannya tidak memiliki dasar argumentasi yang 
kuat. 

Hadits ini diketahui memiliki sanad yang banyak dan akan disebutkan beberapa 
kali dalam Musnad Abu Hurairah, di antaranya hadits no. 7335. Hadits ini dan 
dua hadits sebelumnya merupakan tambahan Abdullah bin Ahmad. Pada hadits 
no. 967 akan disebutkan hadits ini dengan dua sanad dari Abu Hurairah, dan 
dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari bapaknya dari Ali RA, serta pada no. 968 
disebutkan lebih panjang dari redaksi di atas. 


— Musnad Imam Ahmad 


beliau lalu beliau berkata, “Apakah kamu tahu apa yang aku bicarakan 
bersama malaikat malam ini? Ketika aku sedang shalat, kudengar bunyi 
langkah kaki di rumah, lalu aku bergegas keluar dan kudapati ternyata 
Jibril yang mendatangiku. Jibril berkata, 'Malam ini aku lama 
menunggumu, (karena) di rumahmu ada seekor anjing yang membuatku 
tidak dapat masuk. Sesungguhnya kami (para malaikat) tidak akan 
masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing, orang yang junub dan 
patung. an 


P 
A5 - 


e NN 0. .... 9 « ae 30 . P3 35 - Pe 
» 2 - 2g GL A0e 4 - - g z e Ae Sa Oi cod 
AN Jgn BJB EA Ch Hb Ni PP HA Ola 


08 to. (3 MEAKA 05 ....3 Ta an Ode Oi PAN NA ai Lan or 4, Le 
Sea ea 3 sing 5. AU Pun ol ag ale a de 


se akor 


609. Abu Bakar bin 'Ayyasy menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami dari Syuraih bin Nu'man Al Hamdani dari Ali 
bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk 
menyembelih hewan sembelihan yang ujung telinganya putus, hewan 
yang terputus bagian belakang telinganya, hewan yang terbelah 


681 Sanadnya dha'if karena terputus. Seperti dalam hadits no. 570, Abdullah bin 

Nujayyi tidak pernah mendengar hadits dari Ali RA, tetapi dia meriwayatkan 
dari bapaknya dari Ali RA. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 570, tetapi 
dalam hadits no. 570 diriwayatkan oleh Harits bin Al “Alki dari Abu Zur'ah bin 
Amru bin Jarir dari Abdullah bin Nujayyi. Sedangkan hadits ini diriwayatkan 
oleh Harits dari Abdullah bin Nujayyi. Di sini Harits meriwayatkan hadits dari 
Abdullah bin Nujayyi, dan Harits meriwayatkan dari keduanya tetapi haditsnya 
hanya satu. Mungkin, Abu Bakar bin “Iyas melakukan kesalahan dalam 
menghilangkan Abu Zur'ah. Hadits ini disebutkan oleh Bukhari dalam A4t-Tarikh 
Al Kabir (4/2/121) dalam biografi Nujayyi (orang tua Abdullah). Nasa'i juga 
telah meriwayatkan sebagian hadits ini (1/178) dari Muhammad bin Ubaid, 
begitu pula Ibnu Majah (2/208) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, keduanya dari 
Abu Bakar bin “Ayyasy. Lihat hadits no. 598. 
Abu Bakar bin “Ayyasy menurut Ibnu Ma'in dan ulama lainnya adalah seorang 
perawi yang tsigah. Ahmad berkata, “Dia adalah seorang yang tsigah tetapi 
terkadang melakukan kesalahan.” Ibnu Hibban berkata, “Dia adalah seorang 
ahli ibadah, banyak menghafal hadits dan menguasai berbagai ilmu.” Lihat 
hadits no. 632 dan 647. 


Musnad Imam Ahmad — 


telinganya, hewan yang telinganya robek, dan hewan yang telinga, 
hidung atau bibirnya putus.”? 


ce. 0 £ e- S0. 0 Par o- o - Peta 
DI Ia IP pain IP KA KEL AP BAHAN, 
x 


- sri NG LP Pun Tea Lan Pon - - » .. -.. . 
Iekag HEM Ito Al Jo) JB SIG EA on IE AN yi 
MEA AAS AAN OAT OLI aa An dan Yy 


610. Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari 
Manshur dari Hilal dari Wahb bin Al Ajda' dari Ali RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang shalat (sunah) setelah 
shalat Ashar kecuali ketika langit telah menjadi putih dan tinggi.” 


682 Sanadnya shahih. Abu Ishag adalah As-Sabi'i. Syuraih bin Nu'man Al Hamdani 
Ash-Sha'idi adalah tsigah. Sha'id adalah nama wilayah di Hamadan. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/355) dan mengomentari, “Hadits hasan 
Shahih. Syuraih bin Nu'man Ash-Sha'idi Al Kufi, dan Syuraih bin Harits Al 
Kindi Al Kufi Al Gadhi mempunyai julukan Abu Umayyah, dan Syuraih bin 
Hani Al Kufi, Hani' adalah seseorang dari kalangan Sahabat. Seluruhnya 
adalah sahabat Ali bin Abu Thalib RA yang hidup segenerasi.” 

Kami menilai bahwa Syuraih bin Nu'man Al Jawhari Al Lu'lu'i adalah seorang 
ulama dari kalangan muta 'akhirin. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan hadits 
darinya. Beberapa riwayatnya terdapat dalam hadits ini, di antaranya hadits no. 
469 dan 474. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu 
Majah. Dan di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Lihat Bulugh Al 
Maram hadits no. 1378. 

Sanadnya shahih. Manshur adalah anaknya Mu'tamar. Hilal adalah anaknya 
Yisaf Al Asyja'i, dia adalah perawi yang tsigah. Wahab bin Al Ajda' Al 
Hamdani Al Kufi adalah tabi'in yang tsigah. Bukhari dalam At-Tarikh Al Kabir 
(4/2/163) berkata, “Wahab Al Ajda' mendengar hadits dari Utsman dan Ali 
RA.” 

Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i (1/97) dengan sanad dari Jarir. 
Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/491-492) dengan sanad dari Syu'bah, 
keduanya dari Manshur. Lihat hadits no. 101 dan 106. Akan disebutkan nanti 
hadits yang diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Syu'bah dari Manshur, hadits no. 
1193, dan riwayat dari Ats-Tsauri dari Abu Ishag dari “Ashim bin Dhamrah dari 
Ali bin Abu Thalib RA pada hadits no. 1076. 


683 


— Musnad Imam Ahmad 


£ 20. 


NA Deh an et Ande aah 
#2 ag CAK AK RN da Bila aan aa Ji 
PP Aap 


611. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu “Ajlan, 
Ibrahim bin Abdullah bin Hunain menceritakan kepadaku dari bapaknya 
dari Ibnu Abbas dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah telah melarangku 
untuk membaca (surah Al Our'an) saat aku ruku? (dalam shalat), 
memakai cincin emas, memakai pakaian katun bercampur sutera dan 
pakaian yang dicelup dengan warna kuning.” 


Pe 


2 ana Ha Dean Ia 


z 


JW :JG Jane ey 8 -JG (ae Hj c- IBL : 22 AN C3 ae 


» 


No Be 

ba JD at JA at in an 
& ai ul & Aa aa at Nag 5 sp ai Ih dl 

“ii Dia le Ie Yana 3S KE Tej aah “lor 153 “1 

Ka bab apa Ale Heo alah IS OI) Wei HH la 

612. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 

menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin 'Utaibah dari 


Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Abu Musa pernah datang 
kepada Hasan bin Ali untuk menjenguknya, lalu Ali RA berkata 


684 Sanadnya shahih. Ibnu “Ajlan adalah Muhammad bin “Ajlan Al Madani, dia 
tsigah dan terpercaya. Abdullah bin Hunain adalah mantan budak keluarga 
Abbas, ada yang mengatakan mantan budak Ali RA. Dia adalah tabi'in yang 
berasal dari Madinah dan perawi yang tsigah. Lihat hadits no. 601 dan 710, dan 
akan disebutkan lagi matan dan sanad yang sama pada hadits no. 1004. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya, “Apakah kamu datang untuk menjenguk atau mencerca?” 
Abu Musa menjawab, “Tidak, (aku datang) hanya untuk menjenguk.” Ali 
RA berkata, “Jika kamu datang untuk menjenguk, sesungguhnya aku 
telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang 
menjenguk saudaranya sesama muslim, maka berarti dia tengah berjalan 
di taman surga lalu duduk di sana. Jika dia duduk, maka rahmat pun 
akan terlimpahkan kepadanya. Jika dia pergi, maka 70.000 malaikat 
akan bershalawat kepadanya hingga datangnya sore hari. Jika dia 
berkunjung pada sore hari, maka 70.000 malaikat akan bershalawat 
kepadanya hingga pagi hari menjelang.” 


v . So So) 


Tn kd aa Gp ipa CAS aa pt X5 JJ — 


Jo Io 3 


SIB Hy AP yh JUN ED AG PIA EA yA Sape 
PPP A6 op Telp Ihas OS :JU CA ae dh ap 
. .. 2 ey 3 .-— “1 PE La o 

BEM Bap ya 


2 nata ag 


. 039 23. 


33 Up 3 (Sya NA Jb ea G3 Lalat 133 
2 (pap JS 3 ya ) Oi aa 


. 


Pi 


APer wah ah V3 Lag dy Hah Ah Ga xi Jab 
en Sa 13 3 AS CA LA Aa d ES 
25 SE 8: Ai P Fadi G3b asah G3, 5 JA 
Sa Ia aki 33 dang AA J3 dah Tiny JW 


og. 3 8 


au) R La) Sa La ey ve) Usa Dyah Kerih 


- 
2... 


ai an 3 AS Ja uh Ca Na Gi aa 


688 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Abu Laila mendengar hadits dari Ali bin 
Abu Thalib RA, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. 
Lihat Ar-Targhib wa At-Tarhib (4/162-163), lihat juga hadits no. 702 dan 754. 


— Musnad Imam Ahmad 


e - 3? Li 4 2 Pa NA s2 PEN 80 
PEN JSI 3 BA DP pad Ka SITI Uh 
- NN La PO IS TAN na 
PRE KA ega Jia SAS WP Ja IS) GAES Nb) J3 


P3 o 
3.0 Lot a33 


613. fJAbdullah bin Ahmad berkata: Suwaid bin Sa'id 
menceritakan kepada kami pada tahun 226 H., Muslim bin Khalid Az- 
Zanji menceritakan kepada kami, (Abu Abdurrahman berkata: Aku 
berkata kepada Suwaid, “Kenapa Khalid digelari dengan Az-Zanji?” Dia 
berkata, “Karena dia sangat hitam.”) Dari Abdurrahman bin Al Harits 
dari Zaid bin Ali bin Husein dari bapaknya dari “Ubaidillah bin Abu 
Rafi” dari Ali bin Abu Thalib RA (dia berkata): Rasulullah SAW pernah 
wukuf di Arafah ditemani oleh Usamah bin Zaid. Lalu beliau bersabda, 
“Ini adalah tempat wukuf. Dan semua wilayah Arafah adalah tempat 
wukuf.” Kemudian beliau bertolak dengan berjalan cepat, orang-orang 
pun saling mendorongan ke kanan dan ke kiri, beliau menoleh dan 
bersabda, “Wahai sekalian manusia, tenanglah. Wahai sekalian manusia, 
tenanglah.” Lalu beliau tiba di Muzdalifah, beliau pun men-jama' antara 
dua shalat. Kemudian beliau wukuf dan ditemani oleh Al Fadhl bin 
Abbas. Beliau wukuf di Ouzah, lalu bersabda, “Ini adalah tempat wukuf. 
Dan semua wilayah Muzdalifah adalah tempat wukuf.” Kemudian beliau 
kembali bertolak dan berjalan dengan cepat, orang-orang pun saling 
mendorong ke kanan dan ke kiri. Beliau menoleh dan bersabda, “Wahai 
sekalian manusia, tenanglah. Wahai sekalian manusia, tenanglah.” 
Ketika sampai di lembah Muhassir, beliau mempercepat laju 
kendaraannya hingga keluar dari lembah itu. Kemudian beliau berjalan 
kaki melanjutkan perjalanan hingga sampai di lokasi melempar jumrah 
(Jamarah). Setelah itu, beliau masuk ke manhar (tempat sembelihan), 
beliau pun bersabda, “Ini adalah tempat sembelihan. Dan semua wilayah 
Mina adalah tempat sembelihan.” 


Kemudian disebutkan lanjutan hadits seperti yang disebutkan 
dalam riwayat Ahmad bin 'Abdah dari Mughirah bin Abdurrahman, 
dengan hadis sejenis atau serupa. 


86 Sanadnya dha'if. Muslim bin Khalid Az-Zanji seorang ulama figh berasal dari 
Makkah dan perewi yang shadug. Dia adalah guru Imam Syafi'i dalam bidang 


Musnad Imam Ahmad — 


Bab Ana yA Intel Ie Xe Juj — ut 


Be 3 0 


AA AA DP giaa al SGP Aa gi AD UAP Gi Jati 
pala EA EbA I JG: OA aa Ph 


Ge y KA TAN) 

614. JAbdullah bin Ahmad berkata:) Isma'il Abu Ma'mar 

menceritakan kepadaku, Isma'il bin “Ayyasy menceritakan kepada kami 

dari Zaid bin Jabirah dari Daud bin Al Hushain dari “Ubaidillah bin Abu 

Rafi” dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, “Tidaklah (seseorang) membenci bangsa Arab kecuali (ia 
adalah) seorang munafik.” 


Na Be ena 


Pn LIL KAN 35 YG Ek -JU 


33 - 


Pa ira Haa PKI ba — Yo 


ilmu fikih. Akan tetapi banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadits, 
sehingga Bukhari berkata, “Munkarul hadits.” Ionu Madini berkata, “Laisa bi 
syai'in.” Nasa'i dan ulama lainnya mengatakan bahwa dia adalah perawi yang 
dha'if. Adz-Dzahabi dalam Al Mizan menyebutkan beberapa riwayat haditsnya 
yang dinilai munkar. Lihat At-Tarikh Al Kabir (4/1/260) dan At-Tarikh Ash- 
Shaghir (125). 

Adapun matan hadits itu adalah shahih, telah kami sebutkan dalam hadits no. 
525 dan 564, keduanya riwayat dari Ahmad bin Abdah. Dan hadits no. 562 
riwayat dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan. 

587 Sanadnya dha'if. Zaid bin Jabirah bin Mahmud Al Madini adalah perawi yang 
sangat dha'if. Bukhari berkata dalam At-Tarikh Al Kabir (164), “Munkarul 
hadits.” Abu Hatim berkata, “Dha'iful hadits (lemah dalam riwayat hadits), 
munkarul hadits jiddan (riwayatnya sangat diingkari), matrukul hadits 
(haditsnya ditinggalkan), dan Ja yuktab haditsuhu (tidak boleh ditulis riwayat 
haditsnya).” Ibnu Abdil Barr berkata, “Para ulama sepakat bahwa dia adalah 
perawi yang dha'if.” 

Daud bin Hushain adalah tsigah, sebagian ulama mengatakan dia dha'if tapi 
tanpa argumentasi. Ismail Abu Ma'mar adalah Ismail bin Ibrahim bin Ma'mar. 
Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan tambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. Lihat hadits no. 516. 


— Musnad Imam Ahmad 


£ 
“8, Se 


2. o P4 3 Ba 3 .. 5 .. s 3 , 
AR andi Aya ele3lY RYI OI Up Rino Calon ola, Al 


PS NN Ea RU Tan aa Kn MBA ane eta Terredat DAS San 
Ca UP AAN) ily dala al aka Al Jang JB clay 2JB AS 
PA ap Tab Tan TO NOR UB HKN ee Un TA Ban kan Utang Ka aan 
ASING Al And dalah Uabaa GI VI Ud SIM 3 UP SI 
S2 So 19 ', PN Pa ANA TA 3 x ORA - rae - 
Pa) SP aa oo Yg Yas Aw) Ep adl Jaka Y re Kap 
#2... - Lc. Be 25 aa $ Ata ag 2. 20, 2 0 £ g" e, 


0. 30 


P3 0. aa Pa Ki . be “TP Pn Aa Pa Seet A 
Le (Pe (39 Snonlenanl Rod 9 Yas Y, bb anal On Ka Pn) 


615. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari bapaknya, dia 
berkata: Ali RA pernah berpidato di hadapan kami, dia berkata, 
“Barangsiapa yang mengira bahwa kami memiliki sesuatu yang kami 
baca selain Kitabullah dan shahifah ini -yakni shahifah yang di dalamnya 
tertera umur-umur onta (yang layak zakat) dan beberapa hukum-, 
sungguh dia telah berdusta.” Ali berkata, “Dan di dalamnya Rasulullah 
SAW bersabda, Madinah adalah tanah Haram antara gunung “Ayr 
hingga gunung Tsaur. Barangsiapa yang melakukan sebuah perbuatan 
mengada-ada di dalamnya atau melindungi orang yang melakukannya 
maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh umat manusia. Di hari 
Kiamat kelak Allah tidak akan menerima tobat dan fidyah-nya. 
Barangsiapa mengaku keturunan yang bukan asli bapaknya atau 
mewalikan bukan kepada wali (yang seharusnya), maka baginya laknat 
Allah, malaikat dan seluruh manusia. Perlindungan bagi orang muslim 
itu satu, dan orang yang paling rendah di antara mereka akan berusaha 


memperolehnya' "8 


688 Sanadnya shahih. Yazid bin At-Taimi adalah orang tuanya Ibrahim, dia seorang 
tabi'in yang tsigah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia mengalami dia 
hidup di masa-masa Jahiliah. Lihat hadits no. 599, 697, 912, 1086 dan 1345. 


Musnad Imam Ahmad — 


5, call Ld af up 2 ta an ea 1 ar na Aap 


An 39 0 - Phat 3 .. 


5 Pong Kanan ita TA Gaya F3 ut ui see 
SE Lt ar TOL Ai S2 Pn da dd Jd 


GAP SAK Gl y La Pa Jp ! ya TAYen GAY spin 
Kanal C3 Ha sa Sl ala op PEP Ai it) 
616. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah, 
dia berkata, Ali berkata: Jika aku katakan kepada kalian sebuah hadits 
Rasulullah, (ketahuilah) sesungguhnya runtuhnya langit lebih kusenangi 
daripada berbohong atas nama Rasulullah (mengatakan hadits palsu). 
Apabila aku mengatakan kepada kalian perkataan selain perkataan 
Rasulullah, maka aku seperti orang yang berperang (tidak tahu perkataan 
itu benar atau salah) dan perang adalah sebuah tipu daya. Aku telah 
mendengar Rasulullah bersabda, “Di akhir zaman kelak, akan ada suatu 
kaum yang berusia muda, suka berucap dengan perkataan baik, (namun) 
iman mereka tidaklah sekedar melewati pangkal tenggorokan. Jika 
kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Sesungguhnya 
membunuh mereka akan mendapatkan pahala pada hari Kiamat.” 


ng An Sa Ji Ae IA Ob ata "ea 


68? Sanadnya shahih. Khaitsamah adalah anak Abdurrahman. Suwaid bin Ghaflah 
adalah tabi'in senior dan dia mengalami hidup masa Jahiliah, datang ke kota 
Madinah setelah Nabi selesai dimakamkan. Hadits ini juga disebutkan dalam 
Dzakha 'ir Al Mawarits (5343). Diriwayatkan pula oleh Bukhari, Muslim, Abu 
Daud dan Nasa'i. Hadits yang sama akan disebutkan dalam hadits no. 696, 697, 
912, 1086 dan 1345. 


— Musnad Imam Ahmad 


0J- 35 03. 4 


Tp £ OI Lan LES An ia o - PN .. £ 
(323 B3 Sl Me «sandi HL dal Lo 03 balas) AI 
3 o sa o 3 (3 @ a3 Pang 


617. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Muslim dari Syutair bin Syakal dari Ali 
RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat berkecamuknya perang 
Ahzab, “Mereka telah menyibukkan kita dari shalat wushtha (yaitu 
shalat Ashar). Maka Allah pasti akan memenuhi kubur dan rumah 
mereka dengan api.” Kemudian beliau mengerjakan shalat Ashar saat 
antara dua Isya' (antara Maghrib dan Isya”). 


1D Ia AI 5 LARI Ui HJGA jl GAS — UNA 

02.7 aa Sa aU Kn Aa ANA Tenla MP - . .. De ma (3 BA 
Of IE elika Ver) OS IE EP en) IE LP Tati jl asa 
. a81 10: 2 2. 2... Ne On: PENA 3 4 “. Ce Pu 
& daa intan J3 ITB USAI 0 ala ale DI ae P3 Jis 
y 7 Nur - - 2 1 Pa . 2 0 ya ore A, 2 , F - 
Al Iga Ja 1JE Ilud 1S USS GE lag le DI dla Al Jaa 
' i 2 a, 8 . - 2 . bata 4 8: 
Mei 3) #3 ae oke 

618. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Al Mudzir Abu Ya'la dari Muhammad 
bin Al Hanafiah dari Ali RA, dia berkata, “Seseorang selalu 
mengeluarkan madzi, lalu ia malu untuk bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang madzi.” Ali RA berkata, orang itu berkata kepada Migdad, 
“Tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang madzi.” Ali berkata: Maka 


Migdad bertanya kepada Rasulullah. Ali berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Dia (orang yang mengeluarkan madzi) wajib berwudhu.” 


690 Sanadnya shahih. Muslim adalah anak Ibnu Shubaih Al Hamdani Al Kufi, dia 
adalah tabi'in yang tsigah. Syutair bin Syakal bin Hamid Al “Abasi Al Kufi 
adalah tabi'in yang fsigah. Hadits ini memiliki makna yang sama dengan hadits 
no. 606. 

891 Sanadnya shahih. Mundzir Abu Ya'la adalah Mudzib bin Ya'la. Aku sepakat 
bahwa julukannya berasal dari nama bapaknya. Telah disebutkan hadits lain 
yang memiliki makna yang sama dari tambahan Abdullah dalam hadits no. 606. 


Musnad Imam Ahmad — 


“3. 0-3 Jo L o- Pa 


2 aa 


Dont ts er NS rs 


619. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Al Harits dari Ali RA, dia 
berkata, "Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk membaca 
(surah Al Our'an) saat ruku' dan sujud (dalam shalatnya).”” 


216 


KE AA ap ain AAN ge aja AA BAL AT, 
DU Sh U Tar IE ERA ah Ye Pa ag 


P3 ad 1 nb cg 


SALA GA IG GP SS "UU te HI 3 IP 
CE ea Dp SI) Ju 


620. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy 
dari Sa'd bin "Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali RA, 
dia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertarik 
dengan wanita Ouraisy dan engkau meninggalkan kami (tidak mau 
menikah dengan wanita Bani Hasyim)?” Beliau balik bertanya, “Apakah 
kalian memiliki sesuatu?” Ali berkata: Aku menjawab, “Ya. Anak 
perempuan Hamzah.” Beliau bersabda, “Dia (putri Hamzah) tidak halal 
bagiku (untuk kunikahi). Karena dia adalah keponakan perempuan dari 
saudara sesusuanku. 


622 Sanadnya dha'if karena terdapat sosok Al Harits Al A'war. Hajaj adalah Ibnu 
“Arth'ah. Abu Ishag adalah As-Sabi'i. Lihat hadits no. 611 dan 710. 

Sanadnya shahih. Sa'ad bin “Ubaidah As-Sulami adalah tabi'in yang tsigah. Dia 
adalah mantu Abu Abdurrahman As-Sulami. Dalam naskah Musnad ditulis 
"Sa'id bin “Ubaidah", penulisan ini adalah keliru. Abu Abdurrahman As-Sulami 
namanya sebenarnya Abdullah bin Habib. Hamzah adalah saudara sesusu 
Rasulullah, mereka berdua disusui oleh Tsuwaibah (mantan budaknya Abu 
Lahab). Ini telah dijelaskan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Hamzah 
lebih tua 2 atau 4 tahun dari Rasulullah. 


& 


—— Musnad Imam Ahmad 


693 


- 
#9... tc er nd 


BA ol Aka YP GAEIN SAS RjGA HN GAS ANA 
AA da SE an Ye Aa, PAP 
JS Ka ah -JG Lg ES Ii aa "3 Le a 2 ah ale 
aj S8 OB ES ih G3 ae 353 Yah 
dai un uh Sg WIL ISS Aalabny UU SI Ia IA 
Ly HE Siang Jas La Op puma pengin Gd Bian) AN 
Merah 2 Farid Ld 


621. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman 
As-Sulami dari Ali RA, dia berkata, “Suatu hari, Rasulullah SAW pernah 
duduk-duduk dengan sebuah batang pohon di tangan beliau lalu dipukul- 
pukulkannya.” Ali berkata: Beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, 
“Tidaklah di antara kalian kecuali telah diketahui tempatnya di surga 
ataupun neraka.” Ali berkata: Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, 
ika demikian) untuk apa kita berusaha (beramal)?” Beliau bersabda, 
“Berusahalah, karena semua yang telah diciptakan ada kemudahan di 
dalamnya. Allah SWT berfirman, “Adapun orang yang memberikan 
(hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya 
pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya 
jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa 
dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami 
akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar'." (Os. Al-Lail (921: 5- 
107 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/413) dari jalur Abu Mw'awiyah dan 
perawi lainnya, mereka semua dari Al A'masy. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Abu Daud dan Nasa'i. Begitu pula disebutkan dalam Dzakha'ir Al 
Mawarits (5505), dan hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 770, 931 dan 
1038. 

Sanadnya shahih. Lafazh "Fagaluu: Ya Rasulullah" (maka mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah“). Dalam g ditulis "Fagala: Ya Rasulullah" (maka dia 
berkata, “Wahai Rasulullah“). Kami menuliskan lafadznya seperti yang di 
dalam - £ . Pemaparan hadits ini secara ringkas dan lebih panjang akan 


694 


Musnad Imam Ahmad — 


SAE op An SA EA Hy jl GAS ANN 


A “5 Sa 3 AE PR LS ag Ki ig - ana gi 9. 5 o- 
DI Io Ipa) Mana en an Ba JED x5 
MA AB IU Ce Ga S5 He Jas, Aja Ag ale 
Io Sd SAN H0 Ja dad -JU 
aa una Lyaasrl JB -JG ui AG HIU Sepat 6 Pal aa 
ol Aja Ab INGIN (Sa na se ud Wa 6 63 
A “ y 8. 2 “ 0. 
DI ko Ni Sya) SD tg vj) aa Ls ee) 1G :JG Hala 
Nae - 25 2 3 kah 2 sa. . -, ng 2 MAS 8, Pa - 2 - ore 
OP Cp y Als AMI aa gal pile sio Ialomati DG UUS oya play ala 
.. Pa or. 4 25 3 — P PIN C bt 2 ba 2 3, 1g "2 aan 
og Ale Ah Io GI DI aa HB AU La Ol SAN 
P) Pp Pp Pan x 2 Pa 3 . 
SM UN AU Ui Di Jb aah 
. Joe 
(SAI 
622. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Sa'd bin “Ubaidah dari Abu 
Abdurrahman As-Sulami dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
pernah mengirim pasukan dan mengangkat pemimpin mereka dari 
kalangan Anshar. Ali berkata, “Ketika mereka keluar timbullah sebuah 
masalah di antara mereka.” Ali berkata: Pemimpin itu berkata kepada 
para bawahannya, “Bukankah kalian telah diperintahkan oleh Rasulullah 
SAW untuk menaatiku?” Mereka menjawab, “Tentu.” Pemimpin itu 
berkata, “Kumpulkan kayu bakar!” Kemudian dia meminta api lalu 
menyalakannya, lantas berkata, “Aku perintahkan kalian agar masuk ke 
dalam api itu!” Ali berkata, “Sekelompok kaum muslimin pun menolak 
perintah untuk masuk ke dalam api tersebut.” Ali berkata: Lalu seorang 
pemuda di antara mereka berkata, "Sesungguhnya kalian telah melarikan 


dari api neraka kepada Rasulullah. Karena itu, janganlah terburu-buru 
(mengambil keputusan) sampai kalian bertemu dengan beliau SAW. 


dipaparkan dalam hadits no. 1067, 1068, 1110, 1181 dan 1348. Dan telah kami 
sebutkan dalam hadits no. 19 terdahulu. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Sekiranya beliau memerintahkan kalian untuk masuk ke dalam api 
tersebut, maka masuklah." Ali berkata: Lalu mereka kembali kepada 
Nabi SAW dan menceritakannya. Beliau pun bersabda, “Sekiranya 
kalian masuk (ke dalam api tersebut), tentulah kalian tidak akan pernah 
dapat keluar (selamat) darinya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya 
ketaatan itu hanya dalam kebaikan. 


H Area £ 18 - 
PALU AE ap IAI LP MI II dental BA — NY 
ae 2. g 1 . 2 0. 3. 


3. . 2. 
AB AA SE DM IU Ia yi AAN yr ab 3 
Gn 4. Taat aan Hua 3 ma 2 ar 
d yakah AN Ken Id D3 Ip daa Ia Ui MU da 
ana PP ar 20. 2 ae | Pa pa - : - ata 22 3 30 
BI Ka KP ng Ab ii AI SA 
s? 


2. " 3 ari i 2 . or 4 25 y 2 3. & 7 4 23 Pn 
Hat pa Ka aa da Jon IA EA K3 


623. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Amru, dia berkata, Wagid bin Amru bin Sa'd bin 
Mu'adz menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku berta'ziah kepada Bani 
Salamah, lalu aku berdiri dan Nafi” berkata kepadaku, “Duduklah! Aku 
ingin memberitahumu ini dengan benar, “Mas'ud bin Hakam Az-Zuragi 
menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Ali bin Abu Thalib RA 
berkata di sebuah tanah lapang di daerah Kufah, “Rasulullah SAW telah 
memerintahkan kami untuk berdiri ketika menyaksikan jenazah. 
Kemudian (setelah jenazah lewat) beliau pun duduk, dan setelah itu 
beliau memerintahkan kami untuk turut duduk.” 


69 Sanadnya shahih. Akan disebutkan bentuk yang lebih ringkas pada hadits no. 
724 dan 1065, serta lebih panjang pada hadits no. 1018. 

886 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 631, 1094, 1167 dan 1199. Muhammad bin 
Amru adalah Muhammad bin Amru bin Al Gamah bin Wagash Al Laitsi. 
Wagid bin Amru bin Sa'd adalah tabi'in tsigah. Nafi' bin Jubair adalah Nafi' bin 
Jubair bin Muth'im. Mas'ud bin Hakam Az-Zargi adalah tabi'in tsigah, seorang 
ma'mun yang tepercaya. Dia lahir pada masa Rasulullah SAW, sehingga 
dikategorikan sebagai generasi tabi'in senior. 


Musnad Imam Ahmad — 


FIM AN ag Ba aa Ip Jen GAS — Ane 

Ob de BN Ja Iya Tab pad TAB OA al slah 
LISA AS ea kel ad Al La IS Uu Ay ita AI ng 
A3 ejaa G2 Ad Ie 3 


BU AU JW UI 3 Je 
Cairo Ji JG IS NA Jp Ir Ah Ia SR JB NUR 
SAE Ay Wah AN NE Jaka giaa Up BE 3 Dak HR) 
Si -, y : Ka sz bg Tas na 1 na Ip - Pa Rat 5 
DI Ko Jah Mt AS EP la JS daa da 
NB la ten DA Ge ab T en SAE Maa An en ben 3 

ka IS Kini AS Ula tema SU ala Gmn lag ala 

624. Isma'il menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu 'Arubah 

dari Abdullah Ad-Danaj dari Hudhain Abu Sasan Ar-Ragasyi: Telah 
datang beberapa orang dari kalangan penduduk Kufah kepada Utsman 
bin Affan RA, lalu mereka memberitahukan perihal tingkah-laku Walid, 
yaitu tentang tingkahnya meminum khamar. Lalu Ali RA berbicara 
kepada Utsman tentang masalah itu, “Wahai keponakanku, laksanakan 
hukuman kepadanya.” Utsman berkata, “Wahai Hasan, lakukan dan 
cambuklah dia!” Ali berkata, “Kamu tidak mampu melakukan itu, 
berikan tugas itu kepada selain kamu.” Dia berkata, “Kamu lemah dan 
kamu tidak mampu. Wahai Abdullah bin Ja'far lakukanlah!” Maka 
Abdullah bin Ja'far mencambuk Walid, dan Ali menghitungnya sampai 
40 kali. Kemudian Ali berkata, “Tahanlah!” Atau dia berkata, “Cukup. 
Rasulullah SAW telah mencambuk sebanyak 40 kali, Abu Bakar 


mencambuk 40 kali dan Umar menyempurnakannya dengan mencambuk 
80 kali. Semuanya itu adalah Sunnah.” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Muwaththa' (1/232) dari Yahya bin 
Sa'id dari Wagid bin Amru. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
At-Tarikh Al Kabir (4/2/174-175) dari sanad berbeda yang sampai kepada 
Mas'ud bin Hakam. Lihat 4! Muntagi (1887). 

S9! Sanadnya shahih. Abdullah Ad-Danaj adalah Abdullah bin Fairuz Al Bastri, 
mempunyai gelar (Jlagab) Ad-Danaj. Hudhain Abu Sasan adalah Ibnu Mundzir 
bin Harits bin Wa'lah Ar-Rigasyi, julukannya adalah Abu Sasan, dia adalah 
seorang tabi'in yang tsigah. Abu Ahmad Al Askari berkata, “Dia pernah 
menjadi pemimpin perang Shiffin, dia adalah seorang tokoh Bani Rabi'ah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


5 AA 3 0 ayat 


» Sae IL Olah OP Kamu are 1 Jek Kr —. NY 
Jo. A Can. Ke “. “ 2 
Maan 


Er 
1 
yes 
2 
Ng: 
— 
Neh 
Sg 
Ha 
GC 
ai 


Hai bh Mat Hu s, In 3 
dp db ag Aa ah ta ah da la Ada 


Laga tas KG Te Gn pena Gm ria cb) 


Pa. 


5 UN us age - JG 3 Ja Ce L Ala Sh, Pa 
Ia de GE seba JENIS ag el Ip us isi 

Sab ja ea 3 aa Na aa 
Jb SN La dh 
da Jins IE Ie Han ob Haji tua G3 
ab d3 JG Sola 3 HB sada JG Sad "L is 


625. Isma'il menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Muhammad Thalhah bin Yazid bin Rukanah 
menceritakan kepadaku dari “Ubaidillah Al Khaulani dari Ibnu Abbas 
RA, dia berkata: Ali datang ke rumahku lalu meminta air wudhu. Lalu 
kami bawakan bejana, dan dia mengambil air darinya satu mud atau 
kurang dari satu mud. Kemudian diletakkan bejana itu di depannya dan 
telah basah, Ali berkata, “Wahai Bin Abbas, apakah kamu ingin aku 
perlihatkan cara wudhu Rasulullah?” Aku menjawab, “Tentu, demi bapak 


Dalam g dituliskan "Hudhain bin Sasan", ini adalah penulisan yang keliru. Lalu 
kami menuliskan dengan "Hudhain Abu Sasan" seperti yang tertera dalam - «&. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/38-39) dengan riwayat yang lebih 
panjang dari riwayat ini, dengan sanad dari Sa'id bin Abu Urubah dan Abdul 
Aziz bin Mukhtar dari Ad-Danaj. Lihat hadits no. 1184, dan akan disebutkan 
hadits yang lebih panjang dalam hadits no. 1229. 


Musnad Imam Ahmad — 


dan ibuku yang kujadikan sebagai tebusanmu.” Ibnu Abbas berkata, 
“Lalu sebuah bejana diletakkan di hadapan Ali, dia pun membasuh 
kedua tangannya, lalu berkumur, memasukkan air ke hidung dan 
mengeluarkan, lalu mengambil air dengan tangannya dan membasuh 
wajahnya, lalu meletakkan jari jempolnya dibelakang daun kupingnya. 
Kemudian dia mengulanginya tiga kali. Lalu telapak tangan kanannya 
mengambil air dan menuangkan di atas ubun-ubun dan membiarkan 
mengalir ke wajahnya. Lalu dia mengusap tangan kanannya sampai sikut 
tiga kali, setelah itu tangan kirinya seperti itu. Kemudian dia membasuh 
kepala dan telinganya dari bagian luarnya. Lalu mengambil air dengan 
kedua telapak tangannya dan membasuhkannya ke kedua kaki dengan 
tetap memakai sendal, lalu dia membalikkan kakinya. Setelah itu dia 
membasuh kaki kirinya seperti itu.” Aku (Ibnu Abbas) berkata, “Dengan 
memakai sandal?” Ali menjawab, “(Ya) dengan memakai sandal.” Aku 
kembali berkata, “Dengan memakai sandal?” Ali menjawab, “(Ya) 
dengan memakai sandal.” Aku berkata lagi, “Dengan memakai sandal?” 
Ali berkata, “(Ya) dengan memakai sandal.”? 


P4 


d 3. Ken . 
JP LP Hap Gp da Gp Log A5 Jalan kb — TYT 


PT) 


“ ad OS F) AB PISA rp JB PP san JG AS An P 
Oa de Han Si An 207 0g Ka oya SY cad oh 


698 Sanadnya shahih. Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rakanah adalah 
seorang perawi yang tsigah. Ubaidillah Al Khaulani adalah Ubaidillah bin 
Aswad, juga dipanggil dengan nama Ibnu Asad. Dia adalah seorang tabi'in yang 
Isigah. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/43-45). Al Khithabi dalam Ma'alim 
As-Sunnan (1/51) berkata, “Adapun hadits ini telah diperbincangkan oleh para 
ulama. Abu Isa berkata, “Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang 
hadits itu dan dia mengatakannya sebagai hadits dha'if. Dia berkata, “Aku tidak 
tahu hadits apa ini'." Hadits ini tidak ada dalam Sunan Tirmidzi. Sepertinya Al 
Khithabi menukil hadits ini dari kitab lain. 

Muhammad bin Ishag adalah seorang perawi yang tsigah, sebagian ulama 
mengatakan dia perawi yang mudallis, namun masalah ini kemudian dapat 
diselesaikan ketika Muhammad bin Ishag dengan tegas mengatakan, 
“haddatsana' (menceritakan kepada kami), sehingga hadits ini tidak dapat 
dihukumkan sebagai dha'if. 


— Musnad Imam Ahmad 


“ag SL SI D3 gl Ju SA Ha Santa DI Ne 
ga 


626. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Muhammad dari 'Abidah dari Ali bin Abu Thalib RA, 
dia berkata, “Ali menyebutkan tentang kaum Khawarij,” lalu berkata, “Di 
antara mereka ada seorang lelaki hitam yang pendek tangan(nya), atau 
salah satu dari kedua tangannya pendeknya seperti payudara wanita. 
Sekiranya aku tidak takut kalian menjadi sombong, niscaya akan 
kukatakan apa yang dijanjikan Allah -sesuai dengan perkataan 
Muhammad SAW- kepada orang-orang yang mau membunuh mereka.” 
Aku berkata, “Kamu mendengarnya dari Muhammad?” Ali berkata, “Ya, 
demi Tuhan Pemilik Ka'bah. Ya, demi Tuhan Pemilik Ka'bah. Ya, demi 
Tuhan Pemilik Ka'bah.” 


ed - 
ah 


AA EA Mi san 3 Bh Ea 
aa 2 A 2 , 2 Pena CLS Suar IN - - Ban ea 0 
Kay UE AI KA Iya) OS 1JG EA go) IE LE Kalu 3 
i s “ 2 - 20 35 

EL SL ta Ui 

627. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari Abdullah bin 
Salamah dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 


(biasanya) membacakan kepada kami Al Our'an selama beliau tidak 
junub.”700 


5 
Pap 


Yaa CAS TYV 


68 Sanadnya shahih. Muhammad adalah Muhammad bin Sirrin. “Ubaidah adalah 
As-Salmani. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/293-294) 

Sanadnya shahih. Abdullah bin Salimah Al Muradi adalah seorang tabi'in yang 
tsigah. Ya'gub bin Syaibah berkata, “Dia termasuk tingkatan pertama ulama ahli 
fikih di Kufah setelah tingkatan sahabat Nabi SAW.” Namun, ketika memasuki 
usia tua dia sering melakukan kesalahan. Karena itulah para ulama berbeda 
pendapat tentang riwayat hadits ini. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ashhabus-sunan (Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud 
dan Nasa'i) Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” Hadits ini di-shahih- 
kan oleh Ibnu Hibban dan disepakati oleh Adz-Dzahabi (4/107). Hadits ini akan 
disebutkan berulang-ulang pada no. 639, 840, 1011 dan 1123, dan akan kami 
sebutkan dengan sanad berbeda pada no. 872. Lihat Al! Muntagi (385 dan 386). 


Musnad Imam Ahmad — 


700 


0 .5A $£0o AG. 3 0 Pa 


HE SAS EA Abi Gp ala YP CAS — ANA 

Sp ai Ih Me ea 

JB LA GAY U ej BEN au KS oi Ek 
Gb sejuta 


628. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan, 
Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib menceritakan kepada kami 
dari Ali RA, dia berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, jika engkau 
mengutusku, maka aku akan menjadi seperti besi yang menyala. Atau 
akan menjadi seperti orang yang hadir dan melihat sesuatu yang tidak 
dilihat oleh orang yang tidak hadir.” Rasulullah bersabda, “Orang yang 
hadir memang akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang 
tidak hadir.” 


JB ay ata SIB Dra Wi ARA 12 Sai Ui — NYA 
y ah la Jb J5 Jb SIA BEA 3) Up at 3 


MOD Ge ASI LA AP IE PAS 


629. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Manshur 
menceritakan kepada kami: Aku mendengar Rib'i berkata: Aku 
mendengar Ali RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah 
kalian berbohong atasnamaku (memberitakan hadits palsu), karena 
orang yang berbohong atasnamaku akan dibakar dengan api neraka.” 


701 Sanadnya dha'if karena terputus. Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib 
RA, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam .4ts-Tsugat. Akan tetapi riwayatnya 
dari kakeknya terputus, karena dia tidak bertemu dengan kakeknya. 

Hadits ini disebutkan oleh Bukhari dalam A! Kabir (1/1/177) dari Ibnu Abi 
Nu'aim dari Yahya bin Sa'id dari Sufyan. 

Sanadnya shahih. Manshur adalah Ibnu Mu'tamar. Rib'i bin Hirasy adalah 
tabi'in tsigah dan orang yang sangat baik. Lihat hadits no. 584. lihat juga no. 
1000 dan 1001. Kami menilai bahwa Rib'i mendengar langsung hadits ini dari 
Ali bin Abu Thalib RA. 


702 


— Musnad Imam Ahmad 


- et 0 ... 8 0. 90 05, 18- me “15 - 3 
PPG IR) OP Jadi GP Kah Vida Oamuon Ola TUY 
Saat ATA Ae Se Ia Sana al SA aa antenna 
Ig Y) Ialah ME Ko Iyo) JU #Iya UE eka JM 


Goa bata Ha 


- 


630. Husein menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata: Aku 
mendengar Ali RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian 
berbohong atasnamaku (mengatakan hadits palsu), karena orang yang 
berbohong atasnamaku akan dibakar dengan api neraka.” '? 


TG SA PN ag & Ga 


Tan UU Cd 


631. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Muhammad 
bin Munkadir menceritakan kepada kami dari Mas'ud bin Hakam dari Ali 
RA, dia berkata, “Kami pernah melihat Rasulullah SAW berdiri, maka 
kami pun turut berdiri. Kemudian beliau duduk, maka kamipun turut 
duduk.” 


1 al IP BA IE BAK Kh UP Da BK ATT 
0 AA Bat van Aa Men anna #0... 0 - 
Ily AA Ole AN PRA ng EPA us 

Pte PA ON s3 OP Ane EN 

MAS Vy po Vy Ha ad WAS JAN) 
632. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Ali bin 
Mudrik menceritakan kepada kami dari Abu Zur'ah dari Ibnu Nujayyi 
dari bapaknya dari Ali RA dari Nabi SAW, “Malaikat tidak akan masuk 


18 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
78 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 423. 


Musnad Imam Ahmad — 


ke rumah yang di dalamnya terdapat orang yang sedang junub, gambar 
dan anjing.” 


bat 
2 eD . 


“2 8 -— o- 35 PN Pa - 0 
AS Spa P3 BAD plba UP Pu Ka — NYY 
3 . 9 “ - ore A, : p” 5 s0 .. ae 0. Aa, - . - 
Aa dan Se Io Sy BUS 20) Ie 
3 “09 
0d aah 


633. Yahya menceritakan kepada kami dari Hisyam, Oatadah 
menceritakan kepada kami dari Juray bin Kulaib dari Ali RA, dia berkata, 
“Rasulullah telah melarang untuk menyembelih hewan sembelihan yang 
patah tanduknya dan putus kupingnya.”78 


- 
0 0 en 


PAN MEN LT UN -0 0 - 2 - 013 3. Pa 0. - Ta 
PB Aa O Coal pa Oliw 0S pe Lado en - 

oTe A aa y 2 - aa un dok A - - LL 0. o- o RA 
SEA Ko Sah HSE nh PEP Nya GP LI 
- Bae: - - - s - PP 


709 Sanadnya shahih. Ali bin Mudrik An-Nakha'i Al Kufi adalah seorang perawi 
yang tsigah. Ibnu Nujayyi adalah Abdullah bin Nujayyi, bapaknya bernama 
Nujayyi Al Hadhrami Al Kufi, seorang tabi'in sigah. Dia adalah pendukung Ali 
bin Abu Thalib RA. Dia memiliki 10 anak, 7 anak terbunuh dalam barisan 
pasukan Ali bin Abu Thalib RA. 

Hadits ini telah disebutkan lebih panjang pada hadits no. 608 dengan sanad 
terputus (mungathi') dari Ibnu Nujayyi dari Ali RA. Begitu pula hadits dalam 
no. 570 yang kami sebutkan bahwa Nasa'i meriwayatkan hadits ini dengan 
sanad dari Syarahbil bin Mudrik dari Abdullah bin Nujayyi dari bapaknya dari 
Ali RA. Syarahbil bin Mudrik bukanlah saudara dari Ali bin Mudrik, tetapi dia 
adalah Syarahbil saudara Ja'fi, sedangkan Ali Ali bin Mudrik adalah saudara 
An-Nakha'i, tetapi keduanya adalah perawi yang tsigah. Lihat hadits no. 647, 
yang bersumber dari Syu'bah. 

Sanadnya shahih. Juray bin Kulaib As-Sudusi Al Bashri adalah perawi yang 
tsigah. Dalam At-Tarikh Al Kabir karya Bukhari (1/2/242-243) (dari Gatadah 
dari Juray bin Kulaib) Bukhari memujinya sebagai seseorang yang baik. Ibnu 
Hajar dalam At-Tahdzib (2/78) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh ashhabus- 
sunan al arba'ah (Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i). Hadits ini telah 
disebutkan dalam hadits no. 609. 


706 


— Musnad Imam Ahmad 


sada Saba NSP X2 Ju RASA SAN 2g 


Li Be EM Cina Bada MIL Nan eni bini ata: -. 
MID Op HP Can ME Je LP BSI 


634. Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin 
Suwaid dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk 
memakai duba"”' dan tempat minum yang terbuat dari ter (bahan untuk 
aspal).” (Abu Abdurrahman berkata:) Aku mendengar bapakku berkata, 


“Di Kufah tidak ada riwayat dari Ali RA yang paling shahih dari hadits 


ini »708 


JI Ipa Hi SL YAN a—aro 
“Tang Pena Bee an Mg PE KN LN RU ia Der MA0B? (ya 
UM JT 185 Ailag SEA Io Jah IU ES DI Gn) 


HAN, ENI CL JAN JET (INA AAS AA 
KAB PAN, 
635. Yahya menceritakan kepada kami dari Mujalid, Amir 


menceritakan kepada kami dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW melaknat 10 orang: pemakan riba, wakilnya, 


17 Duba' adalah minuman dari perahan anggur atau kurma yang dimasukkan ke 
dalam buah labu yang telah dikosongkan isinya, sehingga airnya menjadi 
khamr. 

Sanadnya shahih. Al Harits bin Suwaid At-Taimi Al Kufi adalah perawi yang 
tsigah. Ahmad telah mengatakan bahwa sanad ini merupakan sanad yang paling 
shahih (ashahul asanid). Begitu pula yang dikatakan dalam At-Tahdzib (3/143). 
Dari Ibnu Ma'in, dia berkata, “Ibrahim At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari 
Ali RA. Tidak ada di Kufah sanad yang paling shahih selain sanad ini.” Telah 
dijelaskan tentang sanad yang paling shahih (ashahul asanid) pada h. 148 juz I 
dengan kalimat, “Dari Sulaiman At-Taimi dari Al Harits bin Suwaid,” ini 
adalah kalimat yang keliru. Yang benar adalah, “Dari Sulaiman dari Ibrahim At- 
Taimi dari Al Harits bin Suwaid.” Hadits ini telah disebutkan maknanya pada 
hadits ne. 360. 


708 


Musnad Imam Ahmad — 


penulisnya, saksinya, hal", muhallil lahu,"” orang yang mencegah 


sedekah, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan 
tato.” 


SAI AA oh Ak De HE gp Pa ab — ATA 

AN Pn le Je IP PA IE yan Le LP 
Ie Ip aa AK 3 S Aa BJ Lan ut, 
LIA IG WAT) MA esai DI Op 1 Sta 


Ld 
4 .. O0u, 0 0 


636. Yahya menceritakan kepada kami dari Al A' masy dari Amru 
bin Murrah dari Abu Al Bakhtari dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW telah mengutusku ke Yaman dan saat aku masih sangat muda. (Ali 
berkata): Aku berkata, “Engkau mengutusku kepada kaum yang banyak 
orang yang lebih tua usia (dariku), sedangkan aku tidak memilik cukup 
ilmu dalam kemampuan menghakimi?” Beliau menjawab, 
“Sesungguhnya Allah akan memberi hidayah kepada lidahmu dan 
meneguhkan hatimu.” Ali berkata, “Sejak itu, aku tidak ragu lagi 
menetapkan hukum dalam sengketa dua orang." 


79 Orang yang menikahi seorang wanita untuk menghalalkan rujuknya mantan 
suaminya setelah jatuh talak tiga. 

Mantan suami yang memerintahkan lelaki lain menikahi mantan istrinya yang 
telah dia cerai, kemudian lelaki itu kembali menceraikannya hingga si mantan 
suami dapat kembali menikahi mantan suaminya 

Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya perawi yang bernama Al Harits Al A'war. 
Amir adalah Sya'bi. 

Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Abu Bakhtari adalah Sa'id bin 
Fairuz, dia adalah seorang yang tsigah tetapi tidak pernah mendengar hadits dari 
Ali bin Abu Thalib RA, begitulah yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Sa'ad 
berkata dalam Ath-Thabagat (6/205), “Abu Bakhtari banyak meriwayatkan 
hadits, haditsnya banyak yang sanadnya terputus, dia meriwayatkan dari sahabat 
Rasulullah, tetapi dia tidak pernah meriwayatkan dari sahabat senior. Andai dia 
meriwayatkan hadits ini dengan mengunakan lafazh "hadatsana" atau 
"akhbarana" maka haditsnya dapat menjadi hasan, tetapi jika menggunakan 
lafazh "an", maka haditsnya menjadi dha'if. Adapun pendapat Ibnu Hazam 
dalam Al Muhalla (3/14) bahwa Abu Bakhtari adalah murid Ibnu Mas'ud dan 


710 


11 


712 


— Musnad Imam Ahmad 


ey e- 0 Ta. 8 60 290 Pt BP T-». e- Ba ABE 
PB AS Pa op IS Vid Kah YP pa Lab — UYV 


. 
- 


Aa PP or 4 a Y 2 - s8. ig is e- A, Lg. 8 - 0. —- 
Uye Jah gp JB EA oh IE 2 Kaka 
go... na SEL ar Ken Pn Meta 9. gn MBR Eh 2 
Ted OS Ap Kb Fa 3 del OS Oh ebi Ja Uh ta 
2 - Pa Ta «3 Pan “ Par 2... o 2, £ 
kira cela DAEh (K3 Gy :JB bla SN US Oh eau 
: Pa MA Net TP TING LAN PN SE LI AI PENA 
(AR) p, (al AN "JW le Onran Ju (S3 Lo) "Jim alor 


ASEP US EM :JU 


637. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Amru bin 
Murrah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Salamah dari Ali 
RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah datang kepadaku saat aku 
sedang sakit. Dan aku berkata, “Ya Allah, jika ajalku memang-telah 
datang, maka berilah kebahagiaan kepadaku. Sekiranya ajalku masih 
lama, maka kuatkanlah aku. Dan jika yang datang ini sebagai musibah, 
maka berikan aku kesabaran.” Rasulullah SAW bersabda, “Apa yang 
kamu katakan itu?” Aku mengulangi perkataanku tadi, lantas beliau 
menendangku dengan kakinya lalu bersabda, “Apa yang kamu katakan 
itu?” Aku ulangi kembali perkataanku, lalu beliau bersabda, “Ya Allah, 
ampunilah dia.” Atau “(Ya Allah), sembuhkanlah dia.” Ali berkata, 
“Setelah itu aku pun tidak pernah lagi mengeluhkan rasa sakit.” 


ed 4 
9 19 


A0. CAS SEbaa bra ar Asa DN 
IE nan 1JU Cip 3 PAS IP Kab Vide UUS Wb — UYA 


Jo. 1, v 


AN Iyan ga SE SB ea ab ISP Halu up Al 


Ali bin Abu Thalib RA. Ini pendapat yang keliru karena tidak memiliki dasar 
sama sekali. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/26) dari sanad Al A'masy. Dan, 
hadits ini akan disebutkan dalam hadits no. 1145 tetapi sanadnya mungathi', 
“Dari Abu Bakhtari, mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Ali.” 
Dan akan disebutkan juga dengan dua sanad yang bersambung (muttashil) pada 
hadits no. 666 dan 690. 


18 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ka “iss PN AT UEA la an Aan Ta 
(aa “ ) : 29 
| BP WI 


638. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Amru bin Murrah, dia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Salamah dari Ali RA berkata, "Ketika aku sakit, Rasulullah 
SAW datang mengunjungiku. Lalu dia menceritakan apa yang dia 
katakan, hanya saja Rasulullah bersabda, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya 
Allah sembuhkanlah dia." Setelah itu aku tidak lagi pernah mengeluhkan 
rasa sakit."7!4 


- - - - 
0. BI Do so. Pena 2 1D 0 


HE EA IP aak PAS KAA PA CAH YA 
en Aa aa Uaaa Dt sa da ta aan “en an ana Pn ang 
AN Ip) DE IE K0 TA Con LIS de LA JB call 
f ' Me 3 


lb ae Ita bah KB Png Mas aki da da ai Jl 


- 6 .. A0 2... 1 Ps 
Karen) cad ane or up Caamong Je K3 Capai Y3 
639. Yahya menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Amru bin 
Murrah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Salamah, dia 
berkata: Aku pernah bersama dua orang laki-laki datang kepada Ali RA. 
Ali berkata, “Rasulullah SAW pernah membuang hajatnya lalu keluar 
dan membaca Al Our'an serta makan daging bersama kami tanpa 


menghalangi (mungkin dia berkata, "menutupi") seseorang yang tidak 
junub untuk membaca suatu ayat Al Our' an.” 


114 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits sebelumnya. 

718 Sanadnya shahih. Sebagian makna hadits ini telah disebutkan dalam hadits no. 
627. Kalimat, "Laisal jinabah" menurut Al Khithabi (dalam Ma'alim As-Sunan 
(1/72)) artinya: tidak junub. Kata "/aisa" memiliki tiga makna: 

1. Bermakna /f'il (kata kerja), me-rafa'-kan isim (kata benda) dan me-nashb-kan 
khabar (kata berita). Seperti dalam kalimat, "Laisa Abdullah 'agilan" 
(Abdullah bukanlah orang yang pintar). 

2.Bermakna "la" (tidak). Seperti dalam kalimat, "Ra'aitu Abdallah laisa 
Zaidan" (Kulihat Abdullah, tidak —bukan- Zaid). Laisa dapat me-nashab-kan 
kata Zaid, seperti kata tersebut juga dapat di-nashab-kan oleh "Ja". 


7621 — Musnad Imam Ahmad 


Y o- 0 £#.. bad ai 16 0-3 30, Lo 136 7. Al. 


Aa ata “N 2. Yon 0 Te em Aa da Ten aa To. o 

plg dala dl ea Al yan Kanaan HIU SA ah IP GP sia 

9 - Lara Sean Re 8. Aa. 2 ata Aoa 3 an 

MA Ulas 01) Ulat SA aga las AR) ily 

640. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Hisyam 

menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abdullah bin Ja'far dari 

Ali RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik- 

baiknya wanita dunia adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baiknya 
wanita dunia adalah Khadijah.” '5 


ot a o- #0. Pak oo 18 o- 0 8 
SAI eni AP al MN IS ES HA BILA 
Lay 0 0 ny AN OA. 0 pa Na NAN AN Na 
AS oa TA AAN yag Ken BUS Cena 2G GAS gl OSN Le 
3 


aa AR ba D Pa Ae Kan Na Me aa Ban 
Za ra SJE CJ JP H3 gp alay ade DI elo Ml ya) 


3. Bermakna "ghair" (bukan). Seperti dalam kalimat, "Ma ra'aitu akrama min 
Amru laisa Zaidan" (Aku tidak berjumpa dengan orang yang paling mulia 
melebihi Amru, bukan Zaid.” 

As-As-Suyuthi berkata dalam 'Ugud Az-Zabrajad setelah menukil perkataan Al 

Khithabi, “Zarkasyi berkata dalam Takhrij Al Hadits Ar-Rafi'i, 'Kata “laisa' 

dalam hadits ini bermakna “ghair' (bukany.” Al Bazzar berkata, “Kata 'laisa' 

dalam hadits ini bermakna 'i/la (kecuali).” Dia menguatkan pendapat ini dengan 
riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan redaksi, "/!/al jinabah" (kecuali junub). 

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Ma khalal jinabah" (kecuali 

junub). 

Syekh Waliyuddin Al Iragi berkata dalam Syarh Abu Daud, “Kami menegaskan 

bahwa lafazh “alrinabah' dari kitab aslinya berbentuk manshub, yakni "al- 

Jinabata' karena dua alasan: 

1. Kata "jinabah" adalah kata keterangan bagi kata "/aisa", jika ditulis secara 
lengkap akan berbuyi: Jaisa ba'dha dzalikasy-syai ul jinabah (tidak ada lagi 
setelah itu jinabah sedikitpun). 

2.Kata "Jaisa” adalah huruf nashab untuk mutstatsna (sesuatu yang 
dikecualikan). Berdasarkan riwayat Muslim dan Ibnu Majah disebutkan 
dengan redaksi: Illal jinabta'. 

Sanadnya shahih. Hisyam adalah anak “Urwah bin Zubair. Abdullah bin Ja'far 

adalah anak Ja'far bin Abu Thalib. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (6/339) 

dan (7/100-101). Diriwayatkan pula oleh Muslim (2/242), Tirmidzi (4/365). 


Musnad Imam Ahmad — 


7 


kei 


PA yan aah Tara BL NN Dn TI SAE Da LAYAR aa 
"dah 9 Hay ade Casa Jae) Ng 5 Pelet Var) as 
Yg es oY is 7) 

641. Ibnu Numair. menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami dari Abu Abdurrahim Al Kindi, dari Zadzan 
Abu Umar, dia berkata: Aku mendengar Ali berkata di sebuah tanah 
lapang saat meminta orang-orang untuk bersaksi, “Siapakah yang melihat 
Rasulullah SAW mengatakan sesuatu saat hari Ghadir Khum?” Lalu 
berdirilah 13 laki-laki dan mereka bersaksi bahwa mereka mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang telah menjadikanku 
sebagai walinya, maka Ali adalah walinya.”1 


3 of o 2 2 0 


Ah bb aah ai Tea La Sa Bia al UEA — AAN 
Te BA BP HA S1 Cop) HE JB JB AA 
SPN PN BEN) ae 3 Gl da 
642. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 


menceritakan kepada kami dari “Adi bin Tsabit dari Zirr bin Hubaisy, dia 
berkata: Ali RA berkata, “Demi Allah, salah satu janji Rasulullah SAW 


17 Hadits ini dha'if. karena sebagian perawinya majhul (tidak dikenal). Al 
Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (9/107) dia berkata, 
“Dalam sanad ini ada perawi yang tidak kukenal.” 

Abdul Malik dalam & g dituliskan: Abdul Malik dari Abu Abdurrahim Al 
Kindi. Dalam& dituliskan dengan: Abdul Malik bin Abu Abdurrahim. Dalam 
At-Ta'jil (266) dikatakan, “Abdul Malik tidak dinisbatkan kepada Abdul Karim 
Al Kindi. Yang meriwayatkan darinya Abdullah bin Ahmad. Dia bertemu 
dengan guru kami (Al Haitsami). Berita ini tidaklah benar, dan kami telah 
menjelaskannya dalam biografi Abdurrahim bahwa Abdul Malik bin Umair 
adalah tabi'in yang terkenal.” 

Demikian pula terdapat dalam At-Ta'jil, nama tersebut ditulis dengan “Abdul 
Karim” yang benar adalah “Abu Abdurrahim”, dan “Abdullah bin Ahmad” 
yang benar adalah “Abdullah bin Numair." 

Kami tidak tahu dari mana Ibnu Hajar menyatakan bahwa orang yang dimaksud 
adalah Abdul Malik bin Umair At-Tabi'i. Dia berkata dalam biografi 
Abdurrahim (659), “Abdurrahim Al Kindi dari Zadzan bin Umar dari Ali bin 
Abu Thalib RA. Perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Malik bin 
Umair, dia bertemu dengan guru kami (Al Haitsami)." 


—— Musnad Imam Ahmad 


kepadaku adalah bahwa tidak akan ada yang membenciku kecuali dia 
adalah orang munafik, dan tidak ada yang akan mencintaiku kecuali ia 
adalah seorang mukmin.” 


#.. » PT PP BANDA 3 PAP 
dal SH Babe oa sa b SI anta AE — Ne 

Na sg .. Ae 2G. Lo. . 0. 
PA Pn ada in 3 Ye IE KR ah Je 


PNY ad jas Si 25Lw 33 233 Jess 


643. Abu Usamah menceritakan kepada kami, Za'idah 
memberitahukan kami, “Atha' bin Sa'ib menceritakan kepada kami dari 
bapaknya dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW memberikan 
Fatimah kain beludru, geriba (tempat air dari kulit) dan bantal dari kulit 
yang diisi dengan rumput yang wangi.”7'? 


aa hasi Ke Sa tara 8s... Bea en) ah 1 
Ia jay TA IE EA on BEA di 


4 


dn (bel) daa MIA JIE NE & 
Nya OB da Je wrp LA Ar 
PP batas 2JG 5 ds Iko) :JB) tla de alas 


718 Sanadnya shahih. “Adi bin Tsabit Al Anshari Al Kufi adalah tabi'in yang tsigah. 
Meskipun dia seorang Syi'ah tapi tidak berpengaruh kepada periwayatannya, 
karena dia seorang yang tsigah dan shadig (tepercaya). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/35) yang bersumber dari Al A'masy. 
Dalam Adz-Dzakha'ir Al Mawarits (5323) disebutkan. bahwa hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits ini akan 
disebutkan kembali pada hadits no. 731 dan 1062. 

Sanadnya shahih. Za'idah bin Guddamah mendengar dari 'Atha' bin Sa'ib 
sebelum Atha' menjadi pikun atau pelupa. Telah kami jelaskan tentang “Atha' 
dalam hadits no. 596. Hadits ini akan disebutkan secara ringkas dalam hadits 
no. 838. 

Dalam Dzakha'ir Al Mawarits (5332) disebutkan bahwa hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. 


Musnad Imam Ahmad — 


ce Lama Ga ad as wan 2 uan Dae Nek -JU ud “3 JG an 
5 Oyi Hb aan Ala Di AE va Ja ta 
ANN, An Aa Ba ca La AT IA 


Bas pa ai Lia «wa Bian en aa So IA 


aa peter Nan osn - 
£ SE Anh da Hot hh di Ab TG ca 
j 


00 0 


LA Gp Ia Ula 0 data wa bj 


644. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, Nu'aim 
bin Hakim Al Mada'in dari Abu Maryam dari Ali RA, dia berkata: Aku 
bersama Rasulullah SAW pergi ke Ka'bah, lalu beliau bersabda 
kepadaku, “Duduklah!” lalu beliau naik ke pundakku, dan aku berusaha 
untuk berdiri dengan mengendong beliau. Beliau melihat lemahnya 
diriku, maka beliau pun turun lalu duduk menggantikanku, beliau 
bersabda, “Naiklah ke pundakku!” Ali berkata, “Lalu aku naik di atas 
pundaknya dan dia berdiri menggendongku.” Ali berkata, “Terbayang 
dalam pikiranku sekiranya aku ingin maka aku dapat mengapai ufuk 
langit. Sampai aku ke atas Ka'bah, di atasnya terdapat patung berwarna 
kuning atau terbuat dari tembaga. Maka aku mulai menghancurkan 
berhala yang ada di sebelah kanannya, sebelah kirinya, di depan dan 
belakangnya. Ketika aku telah selesai merubuhkannya, maka beliau 
bersabda kepadaku, “Lemparkan patung-patung itu!” Lalu kulempar 
patung-patung hingga pecah seperti pecahnya tabung. Kemudian aku 
turun. Setelah itu aku dan Rasulullah SAW cepat bergegas pulang ke 
rumah khawatir ada seseorang bertemu kami (melihat apa yang kami 
lakukan).””?2 


120 Sanadnya shahih. Nu'aim bin Hakim Al Mada'ini, menurut Ibnu Ma'in dan 
ulama lainnya dia adalah perawi yang tsigah. Bukhari menulis biografinya 
dalam Tarikh Al Kabir (4/2/99) dan dia tidak menyebutkan adanya cacat. Abu 
Maryam adalah Ats-Tsagafi Al Mada'ini, dia adalah perawi yang tsigah. 
Bukhari menulis biografinya dalam Tarikh Al Kabir (4/1/1/151) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat. 

Hadits seperti ini secara ringkas akan disebutkan dalam hadits no. 1301. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Nasa'i dalam Khasha'ish 'Ali dari Ahmad bin Harb 
dari Asbath. Hadits ini juga dituliskan dalam Majma' Az-Zawa'id (6/23), dan 


— Musnad Imam Ahmad 


AHLI dd ina 5 na Ly Hi Jas Gia — “40 


& s2 JB: -JG na Si dal Hd 5 Kaban 
Pen &?) Pa Sl 2 
Kn) -, S ml, 3 Ja Ai agan ng le AT 


645. Fadh! bin Dukain menceritakan kepada kami, Yasin Al 'jli 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Hanafiah, 
dari bapaknya dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “AI 
Mahdi berasal dari kami (Ahlul Bait). Allah menerima tobat dan 
memberi taufik kepadanya pada malam hari.” 


sap 05 Jo AG. AG 


FEE PMA H3 Es Sa Kena Iabaa Cile — UN 
Sg PEN Ab PG PB AP Map IP Opah 
Rb of tina: IA TA an ME Done sed kata -JU 


30 Loc. Ad 


abg dn Jha An Joe Se HIS 2 Ae SA US AI ah 
0 Ie e Bina Pa 

op up TI es da aa Near 2 mad AT 
Jus SJ gb LG YA Ef & Nang 


menisbatkan riwayat hadits ini kepada Ahmad, Abdullah bin Ahmad, Abu Ya'la 
dan Al Bazzar, dengan komen tar, “Perawi hadits ini seluruhnya tsigah.” 
Kejadian ini terjadi sebelum masa hijrah ke Madinah. 

Sanadnya shahih. Yasin Al 'Ijli adalah seorang yang shalih dan tidak memiliki 
cacat. Yahya bin Yaman berkata, “Aku melihat Sufyan Ats-Tsauri bertanya 
kepada Yasin tentang hadits ini.” Ibnu “Adi berkata, “Dia (Yasin Al 'Tjli) adalah 
perawi yang dikenal.” Bukhari menuliskan biografinya dalam At-Tarikh Al 
Kabir (4/2/329) tanpa menyebutkan kecacatannya. 

Tentang Ibrahim bin Muhammad bin Al Hanafiah, Al Ajlani dan Ibnu Hibban 
mengatakan bahwa dia adalah perawi yang tsigah. Bukhari menulis biografinya 
(1/1/317) dan menyebutkan hadits ini, “Dalam sanadnya masih 
diperbincangkan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/269). 
Kalimat, "yuslihuhullahu fi lailatin" dalam Syarh As-Sanadi dari Ibnu Katsir 
disebutkan bahwa maknanya adalah: “Aku menerima tobatnya, taufik dan ilham 
kepada akalnya yang sebelumnya tidak diberikan kepadanya.” 


721 


Musnad Imam Ahmad — 


.. a13 
- 3 


(3 Jai) ag da ol Te 
Nb ap uns Ga gila IS of Ai Sl J2 
"3 ATA Ag da an Jia BIA Jb ba 3 
He PSA aa eh Sa IP lah ada IU Hj 


.... 


Ik ang IE BY IS Hg & Kah maba Ni Ipa 


An cie ka . Pes Ap «B3 K3 sang de & ea a NASA 

Fak -- A . - ve “4 an s2 .. & AE Pa Pa . 
Ea EPA go) SN NG SA 3 Ebi lg AE 
: AG Ge i 2 & Nana - Aa" . 3 Pd Sg Pd w 
egg 


» nada 
»p3 JL obi TB ERA Can Pb ga 


646. Muhammad bin “Ubaid menceritakan kepada kami, Hasyim 
bin Al Barid menceritakan kepada kami dari Husein bin Maimun dari 
Abdullah bin Abdullah sang pimpinan kalangan ahli ra'yi (kalangan 
rasionalis) dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku mendengar 
Amirul Mukminin Ali RA berkata: Aku, Fatimah, Abbas, Zaid bin 
Haritsah pernah berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Abbas berkata, 
“Wahai Rasulullah, usiaku telah tua, tulangku telah lemah dan engkau 
telah banyak menolongku. Wahai Rasulullah, sekiranya engkau 
memerintahkanku ini dan itu untuk mengumpulkan makanan, lalu apakah 
aku harus melakukannya?” Rasulullah bersabda, “Ya, lakukanlah itu.” 
Kemudian Zaid bin Haritsah berkata, “Wahai Rasulullah, engkau telah 
memberiku tanah yang menjadi pencaharian hidupku kemudian engkau 
mengambilnya. Apabila menurutmu itu dapat dikembalikan kepadaku?” 
Rasulullah bersabda, “Ya, lakukanlah itu.” Ali berkata: Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau menyerahkan tugas yang 
telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya kepada kami utuk (mengurusi) 
pembagian 1/5 (dari ghanimah) dan aku lakukanlah semasa hidupmu, 
lalu apakah tidak akan ada seorangpun yang merebut tugas itu dariku 
setelah engkau meninggal?” Rasulullah bersabda, “Ya, lakukanlah itu.” 
Kemudian Rasulullah mengangkatku, dan aku bagikan bagian 1/5 itu 
pada masa hidup beliau. Lalu Abu Bakar RA mengangkatku dan aku 


— Musnad Imam Ahmad 


bagikan bagian itu pada masa hidupnya. Lalu Umar RA mengangkatku 
dan aku bagikan pada masa hidupnya. Hingga akhir kehidupan Umar RA, 
dia sesungguhnya telah mendatangkan banyak harta.””? 


se Jo AG. 3 3 


HPN AA Ih Jaja Gi Saba AS 3 Kaban Vida — LV 

LAS HE 5 de J6 Deal pe lp S 
AE Sea IA Sal ng la To Jen pd 
Ls oh Lem Si ahh Soda ab an aa 
A Pa RU Ba ey KO ji Gula SA dl Ie 


£ 


3 LB: Ig darat ANN KAP Kapan NN ON ara 
SA Ag ban ja Te pala na AK du 
GAS LIG JS sela 5 jua Ui IS Oia ta la 
Lb as A3 U Ub Ab Y 3 Ud gp UE ena Uh 


72 Sanadnya hasan. Al Haitsami berkata (9/14) perawi hadits ini tsigah. Hasyim 


bin Barid adalah perawi yang tsigah, Ibnu Ma'in mengatakan dia perawi yang 
tsigah. Ad-Daruguthni mengatakan dia ma'mun (dipercaya). 

Husein bin Maimun adalah Al Khandagi yang dinisbatkan kepada khandag 
(parit) yang berada di daerah Jarjan. Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam 
Ats-Tsugat, dia berkata, “Terkadang dia melakukan kesalahan.” Ibnu Madani 
berkata, “Dia tidak dikenal, sedikit orang yang meriwayatkan hadits darinya.” 
Abu Hatim berkata, “Tidak kuat riwayat haditsnya, tetapi riwayatnya boleh 
ditulis.” Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib mengatakan bahwa Bukhari menyebut 
namanya dalam Adh-Dhu'afa. Namun kami tidak menemukan namanya dalam 
kitab tersebut. 

Abdullah bin Abdullah Gadhi Ar-Ra'yi adalah seorang perawi yang tsigah. 
Neneknya adalah mantan budak Ali bin Abu Thalib RA. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/107-108) yang menyebutkan bagian 
ketiga yang khusus tentang Ali RA. Dan disebutkan pula bagian akhir yang 
tidak dituliskan dalam riwayat terakhir, kami nanti akan menyebutkan bagian 
tersebut. Bukhari berkata dalam At-Tarikh Al Kabir (1/2/381) saat 
membicarakan tentang biografi Husein bin Maimun, “Hadits ini tidak diikuti 
dengan riwayat lain.” Lihat hadits no. 58, 60, 77, 78, 171, 333, 337, 425, 1391, 
1406, 1550, 1781 dan 1782. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 Lau ea aa SIB jar G Kls 
GI JB Agya y DAS Lb 2 Cp 4 AI AS ES Ya 
al dn nd at uh ai JK 


( 
647. Muhammad bin “Ubaid menceritakan kepada kami, Syurahbil 
bin Mudrik Al Ja'fi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Nujayyi 
Al Hadhrami dari bapaknya, dia berkata, Ali RA berkata kepadaku: Aku 
memiliki keistimewaan yang diberikan Rasulullah SAW dan tidak 
dimiliki oleh seorang makhluk pun. Aku selalu datang setiap waktu sahur 
menemui beliau, lalu kuucapkan salam hingga beliau berdehem. Suatu 
malam, aku datang menemui beliau dan kuucapkan salam, aku berkata, 
“Assalamu 'alaika ya nabiyallah.” (Salam sejahtera bagimu, wahai Nabi 
Allah.” Beliau bersabda, “Tetaplah di tempat, wahai Abu Hasan, sampai 
aku keluar menemuimu.” Ketika beliau keluar menemuiku, aku berkata, 
“Wahai Nabi Allah, engkau sedang marah kepada seseorang?” Beliau 
menjawab, “Tidak.” Aku berkata, “Lalu mengapa engkau tidak ingin 
berbicara kepadaku seperti yang telah lalu, dan engkau katakan demikian 
kepadaku malam ini?” Beliau menjawab, “Di kamar aku mendengar 
gerakan. Lalu aku berkata, “Siapa itu?” Dia menjawab, “Aku, Jibril. Aku 
berkata, “Masuklah!” Jibril berkata, “Tidak, keluarlah engkau 
menamuiku.' Ketika aku keluar, Jibril berkata, “Rumahmu tidak akan 
dimasuki malaikat selama barang itu ada di dalamnya.' Aku berkata, 
Wahai Jibril, beritahu aku!” Jibril berkata, “Pergi dan lihatlah.” Maka 
aku masuk ke rumah dan tidak kudapati apa pun kecuali anak anjing 
yang sering dimainkan oleh Hasan. Aku berkata, 'Aku tidak 
mendapatkan apa-apa kecuali anak anjing Jibril berkata, 
“Sesungguhnya ada tiga hal yang menyebabkan malaikat tidak akan 
pernah masuk (ke dalam rumah seseorang) selama ada salah satu 
darinya: (yaitu): anjing, orang yang sedang junub dan gambar yang 
bernyawa! 2 


23 Sanadnya shahih. Syarahbil bin Mudrik Al Ja'fi Al Kufi adalah perawi yang 
tsigah. Telah kami jelaskan sanad ini dalam hadits no. 570. lihat hadits no. 598, 
608 dan 632. 


— Musnad Imam Ahmad 


Bag Iu 5 Jana G Sa Aa AG SP JASA CAS — ALA 


aan Kena 25) RA yah YA Ya Map ag 


09 - JI - 


oh Ga Up SBN Cak dl Gil A5 Ai sa 
A3 IU SG HB ora lan date Ha ae 
da Bara An oU GA pi Si Ja 
ol aa JB dor ea Uh 3 UN IG tot anta Dls Uu 
tari La UAN ot PRO sJUs :JU KAA bag Fi Ga 
AN 4 SL SS UANG ca un Ka Ga da Te 3 TON 

| Eh 


648. Muhammad bin “Ubaid menceritakan kepada kami, Syarhabil 
bin Mudrik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Nujayyi dari 
bapaknya: bahwa dia pernah pergi bersama Ali RA, dan dia adalah 
pendukung Ali. Ketika sampai di daerah Ninawa, saat ingin berjalan 
menuju Shiffin, lalu Ali berkata, “Wahai Abu Abdullah, sabarlah. Wahai 
Abu Abdullah, sabarlah di tepi sungai Al Furat.” Aku berkata, “Ada 
apa?” Ali berkata, “Suatu hari aku mendatangi Nabi SAW dan mata 
beliau terlihat berlinangan air mata. Aku berkata, “Wahai Nabi Allah 
apakah engkau marah kepada seseorang? Kenapa matamu berlinang?” 
Beliau menjawab, Tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu Jibril datang 
kepadaku dan dia mengatakan kepadaku bahwa Husein akan terbunuh di 
tepi sungai Al Furat'.” Ali berkata: Rasulullah bertanya, “Apakah kamu 
ingin kuberi aroma tanahnya?” Ali berkata: Aku berkata, “Ya.” Lalu 
beliau menjulurkan tangannya yang tengah mengenggam tanah, dan 
beliau memberi tanah itu kepadaku. Aku pun tidak kuasa menahan air 
mataku mengalir.” 


74 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (9/187) dan 
disebutkan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar dan 
Ath-Thabari. Perawi hadits ini tsigah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


0. 


2 23 BL SA aa H0 Agra EA 5 14A 

A D3 Y dilas PIK 2 AI Ii ed Le Pan 
Jo Ip ta € SUS JAS gai Fail Sal Yi it xi 
Sh Sa 25 Uh Tah ia Si) Gal ea 
GX ea ena en Gs 


. 


SA ae Bo PT Ji AN, (Seal LS Us Ebi 
na dee EM 9 EN EU) dadi 


Pd 


(oya 


2. 


649. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, 
Al Azhar bin Rasyid Al Kahili memberitahukan kami dari Al Khadhir bin 
Al Oawwas dari Abu Sukhailah, dia berkata: Ali RA berkata, “Apakah 
kalian ingin kuberitahu ayat yang paling mulia dari Al Our'an yang telah 
Rasulullah SAW katakan kepada kami? (Yaitu:) “Dan apa musibah yang 
menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu 
sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan- 
kesalahanmu).' (Os. Asy-Syuraa (42): 30) (Rasulullah bersabda 
kepadaku), 'Wahai Ali, aku akan menafsirkan ayat ini untukmu. (Yakni) 
apa yang menimpamu dari penyakit, hukuman, bencana di dunia adalah 
berkat perbuatan tanganmu sendiri, maka Allah akan menghilangkan 
hukuman bagi mereka di Akhirat. Tidaklah Allah mengampuninya di 
dunia. Maka Allah adalah Dzat yang sangat Pemurah untuk mengulangi 
hukuman-Nya setelah mengampuni!” "2 


78 Sanadnya hasan. Al Azhar bin Rasyid Al Kahili, Ibnu Ma'in mengatakan bahwa 
dia perawi yang dha'if. Abu Hatim berkata, “Dia perwai yang majhul (tidak 
dikenal)." Seperti disebutkan dalam At-Tahdzib. Namun Bukhari menulis 
biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (1/1/455-456) dan menyebutkannya tanpa 
cacat. Hanya saja, Bukhari menulis namanya dengan Al Azhar bin Rasyid Al 
Bashri, dan sangat berbeda dengan Al Azhar bin Rasyid Al Khadhir bin Al 
Oawas, tidak dikenal oleh Abu Hatim. Tetapi Ibnu Hibban menyebut namanya 
dalam Ats-Tsugat. Tentang Abu Suhayulah, Abu Zur'ah berkata, “Aku tidak 
mengenal nama ini.” Para ulama hadits tidak menyebutkan kecacatan Abu 


— Musnad Imam Ahmad 


1D - 


BBS ap ai Ja EL Bab AS) Bin — X0. 
aa PAGE PA gan Up Nb ta yi ab 
Gt akta aral adi 1G dop GS) LI MIN 
3 SB So ng ba oi SS JB abi 
Pa ia Ga Ca 3 Ie di Ia AAN 
HET Ika YP) da Cm J3 Ia ARUS La 
Ia AAN B3 ja AA EA J3 Ip di AA Ia LEAN 
Ba pan an oa An Sha AU 
AE PES IS SA Jani jak J3 WN MA ESA AS 
:JU nadia, Sanga Ia and Lah Sai Saga SI Je 
bi Jo Gp Hb ab AA yan Je DG 
Aa (3 SA PJ 


Suhayulah, dan para ulama hadits mengatakan, “Dia adalah tabi'in yang tidak 
disebutkan kecacatannya, maka riwayatnya pun dapat diterima.” 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Dawlabi dalam 4! Kunna (1/185-186) dari 
Marwan bin Mu'awiyah. Juga ditulis dalam Majma' Az-Zawa'id (7/103-104), 
dengan menisbatkannya kepada Abu Ya'la, dan dikatakan bahwa Azhar bin 
Rasyid adalah perawi yang dha'if. 

Ibn Katsir dalam tafsirnya (7/373) menyebutkan hadits ini dari riwayat Ibnu Abi 
Hatim dengan sanad dari Marwan bin Mu'awiyah, serta dinisbatkan kepada 
Ahmad bin Hanbal. Sedangkan As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/9) 
menisbatkannya kepada Ibnu Rahuyah, Ibnu Muni', Abdu bin Hamid, Tirmidzi, 
Ibnu Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Hakim. Tetapi riwayat yang disebutkan 
Hakim dalam Al Mustadrak (2/445) bukan dengan sanad ini, namun dengan 
sanad dari Abu Juhaifah dari Ali RA yang disebutkan secara ringkas. Hamim 
mengatakan hadits ini shahih atas syarat Bukhari Muslim, dan pendapat ini 
dibenarkan oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini akan disebutkan dalam hadits no. 775. 


Musnad Imam Ahmad — KA | 


Ce an SA cab P1 Si kesaasa JB :JB cal Ss S3 Di aa 
M3 Diona Ja Ni Uya Spg Glen) MA ta 
650. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan, Isra'il dan bapakku 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari ' Ashim bin Dhamrah, dia 
berkata, kami bertanya kepada Ali RA tentang shalat sunah yang 
dilakukan Rasulullah SAW di siang hari. Dia berkata, “Kalian tidak akan 
sanggup melakukannya.” Kami berkata, “Beritahu kami tentang itu dan 
akan kami lakukan apa yang kami mampu.” Ali berkata, “Jika Rasulullah 
SAW melakukan shalat Fajar, maka beliau akan menundanya sampai 
terbitnya matahari dari sini (arah timur), seperti saat melakukan shalat 
Ashar ketika matahari di sebelah sini (arah barat). Beliau melakukan 
shalat dua rakaat, kemudian menundanya sampai matahari berada dari 
sini (sebelah barat), seperti saat beliau melakukan shalat Zhuhur dari 
sebelah timur. Beliau melakukan shalat empat rakaat, dan empat rakaat 
sebelum Zhuhur ketika matahari tergelincir dan dua rakaat setelah 
Zhuhur, serta empat rakaat sebelum Ashar. Beliau memisahkan antara 
dua rakaat dengan mengucapkan salam kepada para malaikat yang dekat 
kepada Allah, para nabi dan pengikutnya dari kalangan orang-orang 
mukmin dan muslim.” 


Dia (perawi) berkata, Ali berkata, “Semua itu 16 rakaat shalat 
sunah yang dilakukan Rasulullah SAW di siang hari. Dan sedikit orang 
yang dapat melakukannya berkelanjutan.” 


Waki” menceritakan dari bapaknya, dia berkata, Habib bin Abu 
Tsabit berkata kepada Abu Ishag ketika meriwayatkan hadits ini, “Wahai 
Abu Ishag, riwayat haditsmu ini harganya sama dengan masjid yang 
dipenuhi emas.”7?25 


76 Sanadnya shahih. Orang tua Waki' adalah Jarah bin Malih Ar-Ru'asi, seorang 
yang tsigah. Beberapa ulama mengatakannya dha'if, tetapi pendapat ini tidak 
memiliki dasar kuat. Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir 
(1/2/226-227) tanpa menuliskan adanya kecacatan, dan dia tidak menyebutkan 
namanya dalam Adh-Dhu'afa. Waki' meriwayatkan hadits ini dari tiga orang: 
bapaknya, Sufyan Ats-Tsauri dan Isra'il. 

Abu Ishag adalah As-Sabi'i. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi pada no. 464, 429, 598 dan 599 dari 
Sufyan, dan dari Syu'bah dari Abu Ishag. Tirmidzi menjastifikasi hadits ini 
sebagai hadits hasan. Dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin 
Mubarak, dia men-dha'ifkan hadits ini. Menurut kami, pendapatnya lemah 
(dha'if) karena Abdullah bin Mubarak hanya meriwayatkan hadits ini dengan 


— Musnad Imam Ahmad 


z 2 1 Cl mo. 3. - o Lot 9. 
SP lal Ka :YG 3 Ac 3 yaa La — TON 
PN NA 03 sn e 5 20 4 Lg. Se 0 P3 Pr Lu... 9 


5£ » 


.— s0. - Pad .. Lo s Se MA or A, 3 1 Li get 
Fa PN BA) cela gl D9 0 telay Ale DI lo AI J ye) 


Jb 


pi 


651. Aswad bin “Amir dan Husein menceritakan kepada kami, 
mereka berdua berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishag 
dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata, “Setiap malam, terkadang 
Rasulullah SAW melakukan shalat Witir pada permulaan malam dan 
pertengahannya. Dan pada masa akhir hayatnya, beliau mengerjakan 
shalat Witir di akhir malam.” 


2 
4 
218 


HE BE gl IP OA GIS KS) El — MY 
“Gg nat “3 C8 Fi ? Ae og M3 - . .. Lc. 
ka RSI) ANA Jia aa Cal FP JB KPA Can AE UP Sae 
. . . $ - . 2 
Pa 3 na Ne y 2 . . Ge 
Me ale AI lo MI Jp Vga 


sanad dari 'Ashim bin Dhamrah dari Ali RA. 'Ashim bin Dhamrah adalah 
perawi yang tsigah menurut sebagian kalangan ulama.” Lihat penjelasan kami 
atas Sunan Tirmidzi (2/289, 293, 494-495). 

Perkataan Habib bin Abu Tsabit kepada Abu Ishag, “Wahai Abu Ishag, riwayat 
haditsmu ini harganya sama dengan masjid yang dipenuhi emas.” Maksudnya: 
menyatakan bahwa hadits ini shahih. 

Ibnu Hajar dalam Ai-Tahdzib telah melakukan kesalahan yang cukup aneh 
(2/146), dia mengatakan bahwa pujian ini ditujukan kepada Al Harits Al A'war, 
dan menyebutkan pujian ini dalam biografinya. Dia berkata, “Dalam Musnad 
Ahmad dari Waki' dari bapaknya, Habib bin Abu Tsabit berkata kepada Abu 
Ishag ketika membicarakan tentang riwayat hadits dari Al Harits Al A'war dari 
Ali bin Abu Thalib RA, mengenai shalat Witir, “Wahai Abu Ishag, riwayat 
haditsmu ini harganya sama dengan masjid yang dipenuhi emas.” Ini kesalahan 
yang dilakukan olehnya, karena riwayat hadits tentang shalat Witir ada 
setelahnya. 

Sanadnya dha'if karena ada Harits bin A'war. Matan hadits ini telah kami 
sebutkan dengan sanad yang shahih, yaitu dari 'Ashim bin Dhamrah dari Ali. 
Lihat hadits no. 580. Juga, akan disebutkan dalam hadits no. 653. 


27 


Musnad Imam Ahmad — 


652. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag dari 'Ashim bin Dhamrah dari Ali RA, dia 
berkata, “Shalat Witir bukanlah shalat fardhu, tapi ia adalah sunah yang 
diajarkan Rasulullah SAW.”? 


aa ore 4 2 1 38. PN SNN : 0 Teo, 
2, Pr Menhan nd 
653. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag dari 'Ashim bin Dhamrah dari Ali RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW melakukan shalat Witir dari awal, akhir dan 


pertengahan malam. Hingga kemudian shalat Witirnya pun berakhir saat 
datang waktu sahur.”??? 


38 SS 3 BE eka 2 Jatal 6 He se Gak — Tok 


Pa See 0 co -hE 0 . 
Jen Sa Ah PI Pi ah al AN Ga) YAA Wa 
day AS al ta Kg aa Sd wa ey Ag cie aan & 


654. Waki” menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada 
kami dari Abu Ishag dari Haritsah bin Mudharrib dari Ali RA, dia 
berkata, “Saat perang Badr, kulihat posisi kami (pasukan muslimin) yang 
tengah berlindung kepada Rasulullah SAW, dan beliau saat itu sangat 
dekat kepada musuh. Saat itu beliau terlihat menjadi seorang yang paling 
berani.” 


78 Sanadnya shahih. Dalam Al Muntagi (1183). Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 

79 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 580. Lihat pula 
hadits no. 651. 

780 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Tarikh Ath-Thabari dengan makna 
yang sama (2/270) dari Ja'far bin Muhammad dari Abdullah bin Musa dari 
Isra'il. Hadits seperti ini akan disebutkan pada hadits no. 1042. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lp ad 2 AS eka 5 SM IP GAS AS) Gi — Moo 
Kd an dia To Ni LA Ae OB ES nh ME 
0. Pan TPA 


1.5 H5 era” 2. SN SR Ant an ana , 
A8 Jyp3 JS Sab VA Ia CAB WIL OI Ul Iya 
.. Po Saad We Ana 2 P 2 tata Pe 2 Ae Sae 8 
SAM Ja BP GI Ia PE Y JP PAI Ol) lg Ale Ke 


0 


s - A Og ig PP s £ pe La 8. TA TA SEA 
ABI RA Uh Gaji pe YG Kah 


655. Waki” menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Muslim 
Al Hanafi dari bapaknya dari Ali RA, dia berkata: Datang seorang Arab 
Badui kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, ketika 
kami berada di perkampungan, salah satu dari kami keluar angin 
(kentut).” Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak malu 
dari sesuatu yang benar. Jika salah seorang dari kalian melakukannya, 
maka berwudhulah. Dan, janganlah kalian mendatangi isteri-isteri 
kalian melalui belakangnya (a'jaz).” Dalam suatu kesempatan beliau 
mengatakannya dengan mengunakan lafazh, “Melalui dubur (anus) 
mereka.” 


31 Sanadnya shahih. Abdul Malik bin Muslim Al Hanafi, menurut Ibnu Ma'in 
adalah seorang perawi yang tsigah. Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam 
Ats-Tsugat. Bapaknya bernama Muslim bin Salam Al Hanafi, Ibnu Hibban 
menyebut namanya dalam Ats-Tsugat. Bukhari menulis biografinya dalam At- 
Tarikh Al Kabir (4/1/262) tanpa menyebutkan adanya cacat. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi secara ringkas (21/205) dengan sanad dari 
Waki' (sanad yang sama dengan hadits di atas). Tirmidzi berkata, “Hadits yang 
sama dengannya adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Thalag.” Sebelumnya 
dia meriwayatkan hadits Ali bin Thalag dari sanad Abu Mu'awiyah, “Dari 
'Ashim Al Ahwal dari Isa bin Haththan dari Muslim bin Salam dari Ali bin 
Thalag, dia berkata: Seorang Arab badui pernah kepada Rasulullah SAW lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, ketika di perkampungan, seseorang dari kami 
mengeluarkan angin (kentut), dan di sana air hanya sedikit” Rasulullah 
bersabda, “Jika salah satu dari kalian kentut maka hendaklah berwudhu. Dan 
janganlah kalian mendatangi isteri-isteri kalian lewat dubur mereka. 
Sesungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu yang benar.” 

Kemudian Tirmidzi berkata, “Hadits Ali bin Thalag dari Nabi SAW ini adalah 
hadits hasan. Aku mendengar Muhammad (yaitu Bukhari) berkata, “Tidak 
kutemukan riwayat Ali bin Thalag dari Rasulullah selain hadits ini. Dan aku 
(lak t» sngetahui bahwa hadits in: dari riwayat Thalag bin Ali As-Suhaimi."' 


Musnad Imam Ahmad — 


Da 2 Gi e 2 ey CA 0 -— ea INN, eh o- 
BJB III jab op PP UR Al Aa OP petai gp OLS yA Uap 


- - - 


Seakan-akan Bukhari mengatakan bahwa lelaki ini (Thalag bin Ali bukan Ali 
bin Thalag, dan keduanya adalah sahabat Nabi SAW). 

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Ali bin Thalag dalam pembahasan tentang 
hadits pengganti wudhu' (1/83 dan 384). Dengan sanad dari Jarir bin Abdul 
Hamid dari “Ashim Al Ahwal. 

Baihagi meriwayatkan hadits dari Ali bin Thalag dalam pembahasan tentang 
larangan mendatangi (bersetubuh) dengan isteri lewat dubur (7/198) dengan 
sanad dari Sufyan dari 'Ashim Al Ahwal. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir (1/519) dia berkata, “Ahmad berkata: Abdurrazag 
menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari 'Ashim bin 
Ahwal dari Isa bin Haththan dari Muslim bin Salam dari Ali bin Thalag, dia 
berkata, “Rasulullah SAW melarang untuk menyetubuhi isteri lewat dubur 
mereka, sesungguhnya Allah tidak malu dari sesuatu yang benar.' Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Abu Mu'awiyah, dan Abu Isa At-Tirmidzi 
dengan sanad dari Abu Mu'awiyah dari 'Ashim (dengan sanad yang sama) dan 
terdapat tambahan di dalamnya. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.' Sebagian 
orang mendapatkan hadits ini dalam pembahasan tentang hadits dari Ali bin 
Abu Thalib RA, seperti yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang 
benar, hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Thalag (bukan Ali bin Abu Thalib 
RA).” 

Ibnu Katsir juga menyatakan demikian, dan mendukung pendapat Tirmidzi, 
bahwa Ali dalam sanad ini adalah Ali bin Thalag, bukan Ali bin Abu Thalib 
RA. Karena dalam sanad ini tidak disebutkan nasabnya tetapi hanya ditulis 
"Ali". 

Kami ingin membantah dan mengatakan bahwa pendapat Tirmidzi dan orang- 
orang yang mendukungnya adalah keliru. Karena sangat tidak mungkin bagi 
Ahmad bin Hanbal dan anaknya Abdullah tidak mengetahui ini (tidak dapat 
membedakan antara Ali bin Abu Thalib RA dengan Ali bin Thalag). Juga, 
karena Ali bin Thalag menurut Bukhari bukanlah Thalag bin Ali Al Yamami 
dan dia tidak mengetahui riwayat darinya kecuali satu hadits. Ibnu Abdil Barr 
berpendapat bahwa Ali bin Thalag adalah orang tua Thalag bin Ali. Al Hafizh 
Ibnu Hajar mendukung pendapat ini (7/341) karena kesamaan nasab. Sekiranya 
ini benar maka Ali bin Thalag adalah seorang sahabat senior dan memiliki usia 
yang panjang. Sehingga dia sempat berjumpa dengan Muslim bin Salam, 
bahkan dia bertemu dengan Isa bin Haththan Ar-Rigasyi, seperti yang dikatakan 
oleh Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib (8/207). 

Jadi, kami berpendapat bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib 
RA seperti yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya. Orang 
yang meriwayatkan hadits darinya adalah Muslim bin Salam, dan yang 
meriwayatkan dari Muslim adalah anaknya (Abdul Malik dan Isa). 


— Musnad Imam Ahmad 


....9 80. Pd 3 0 Ao. 


Ma aan nana 

ACA HE (oo) IP 3 JO SA Ia Ken RAN La 
ae It 23 ato 2 ko £ Gg. PAN 1 Sandra Bo, 0) 
3 SYGA GP Geida Tai SU Las Sole TN JB cola Gp 
aa Pu o ct Ken aan aa ia je ek Bah an “. 
Pi JB BY IL Basama asa 
IA Sa Ra Ls Sis Pakai Us up JB 


.. . 


aa w Jk Pb S3 Na 3 Iya 3 Su le 
bi EA gam Ia Tlah NS Ie ya Pa Ap ah 
HS ga LE Sa Ga SI DEL ag 
BAU) ala Gong Oei B1 Ke 
Ae Ba y Ganga Mb PAI ab Ha A8 ala 
(mes ta Hinian le5 al 35 5 AA at of K3 Sa 
Pa Sae naa Na 2 an Ka ii 
1355 Sup Li) Kas Jl U Can 5 UN asi 1 
NA SAN Sa El JI Bb tap Wa SE ai 
on) BA ps 3 DJ AL A5 3 
nj DI ht iya US bl ya UK NS ii Ulin is 
63 Se nh le Io AA LG Kai Bg Lo) 
Be ya SAS Ol Ia LAN Ja) au C3 
dag ja pn BA pa 3 JA Ma 
Ang Ala seb BI Je CE Ma Gp ba Len Talia 
2 


-0 8 


PIPA ea SIN Jaa JS CPI AL Ai img 


- 


Musnad Imam Ahmad — 


No dn ia 3 Oa AJB CI ag wa 
SI AA Ia) PI Ipa aa an dl 

SEM IA NB AE ESA IU Ia : LK awet 
Na Sega kei Tn apn HSD US 


Pn 


SIA BEAN Gan AE DI Up al) 25 MPD Fa, 
sd Kana Apaan Sae 

5 (3 3 . 3 
ng aa an 1 ats ea SA 


Aura AEI Al AS oya y, senlo d 23 (oya 
PN Da Tas 


Jet Ta os Ka SA Ga bp ca LS En A1 : | Ja 


Pn) Kua (ia SI) ora 


. Me en 02... Hr NG depe 
SY sb Da Pa AS GA 


san o ct 0 4 Nan Be No. x Pa GA 
buya AOA pe Dana itb 
ea Kenang bela BA Ka HP 2 4 Bo 0, 0 Pan 
a93 Cum Na ab naa 


oa Ad 3 Sat ab YUA US KELAS ol 
Le H CAT Ca MY o aya & Say an dag 
Aa Lg 3G Ma aa Mis S1 2 
AT IG AT HI AN Jt Alila AN Ja Aas 
knpa Ly dk tp "JB SA) dedi 


25 ee, Tan -JG Gas 3 tau 35 Sa 


0... 


NA ea FN Kn op LI La EA AN 3 le 


— Musnad Imam Ahmad 


4 aa St - 0 0 3x SNN AE - e Lani 
PE na ega PaRU ea 

“8 
Jana al aa 1G Mang kana ah 


2... 


2 Gn ajal Nah Ju rat 5 Ia tuna 


33 03 AL 0. 3... 


ban ES An an MEA Ana 
Ae Ian Ula Oa Idi Ya ANA naga Si GX JG Yi 


EA 3 
656. Ishag bin Isa Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim dari Ubaidillah bin “Iyadh bin Amru Al Oari, dia berkata: 
Abdullah bin Syaddad datang menemui Aisyah RA saat kami sedang 
duduk bersamanya sekembalinya dia dari Irak pada malam terbunuhnya 
Ali bin Abu Thalib RA. Aisyah RA berkata kepadanya, “Wahai Abdullah 
bin Syaddad, apakah kamu akan berkata jujur atas apa yang akan aku 
tanyakan? Ceritakan kepadaku tentang orang-orang yang membunuh Ali 
RA!” Syaddad menjawab, “Kenapa aku tidak berkata benar kepadamu?” 
Aisyah RA berkata, “Ceritakan kepadaku tentang kisah mereka!” 


Syaddad berkata, “Ketika Ali RA menulis surat kepada Mu'awiyah 
dan dua utusan telah menetapkan keputusan (tahkim). Maka dia beserta 
8.000 penghapal Al Our'an keluar dan menetap di suatu wilayah yang 
disebut dengan Harura' di pinggiran kota Kufah. Sebagian mereka 
menyalahkan Ali dan berkata, 'Engkau telah melepaskan pakaian yang 
telah dipakaikan Allah kepadamu dan nama yang telah diberikan Allah 
kepadamu. Kemudian mereka telah menghukumi dirimu atas nama 
agama Allah, (padahal) sesungguhnya tidak ada hukum kecuali hukum 
Allah. 


Ketika Ali mendengar kabar atas perbuatan mereka (yang 
menyalahkan keputusannya) dan keluar dari kelompoknya, maka Ali 
memerintahkan seseorang (penjaga) untuk tidak mengizinkan kepada 
siapapun menemuinya kecuali seseorang yang hafal Al Our'an. Dan 
ketika kediamannya telah dipenuhi oleh para penghafal Al Our'an, maka 


Musnad Imam Ahmad — 


Ali meminta dibawakan Al Our'an. Dia meletakkan di hadapannya lalu 
memukulnya dan berkata, “Wahai mushaf, katakan kepada orang-orang!' 
Serta merta orang-orang berkata lantang, “Wahai Amirul Mukminin, apa 
yang engkau tanyakan kepadanya? Sesungguhnya mushaf itu hanyalah 
sekumpulan kertas! Kami-lah yang akan katakan sesuatu yang telah kami 
riwayatkan. Apa gerangan yang engkau inginkan? 

Ali berkata, “Teman-teman kalian yang telah keluar, antara aku dan 
mereka telah diadakan perjanjian berdasarkan Kitabullah. Allah SWT 
berfirman, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” (@s. An-Nisaa (4): 35) Sesungguhnya umat Muhammad 
harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan, baik laki-laki atau 
perempuan. Tetapi mereka membenciku karena aku telah menulis kepada 
Mu'awiyah: (Ali bin Abu Thalib menulis,) Suhail bin Amru telah datang 
kepada kami, saat itu kami bersama Rasulullah SAW dalam perjanjian 
Hudaibiah ketika melakukan perdamaian antara kaum muslimin dan 
Ouraisy. Lalu Rasulullah SAW menulis, “ Bismillahirrahmanirrahim,” 
Suhail lantas berkata, “Jangan engkau tulis Bismillahirrahmanirrahim.” 
Rasulullah bertanya, “Lalu apa yang harus kita tuliskan?” Suhail 
menjawab, “Tulislah atas namamu.” Rasulullah bersabda, “Maka aku 
tulis: Muhammad Rasulullah.” Suhail berkata, “Sekiranya aku tahu 
bahwa engkau adalah Rasulullah, tentu aku tidak akan menentangmu." 
Lalu Rasulullah menuliskan: Ini perdamaian antara Muhammad bin 
Abdullah dengan kaum Ouraisy. Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya, 
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Os. al- 
Ahzab (33:21) 

Lalu Ali RA mengutus Abdullah bin Abbas untuk menemui mereka 
(orang-orang yang keluar dari pasukan Ali -kaum Khawarij-). Maka aku 
keluar bersama Abdullah bin Abbas. Dan ketika kami sampai di tengah 
pasukan mereka, Ibnu Kawwa' lantas berdiri dan berorasi di hadapan 
orang banyak, “Wahai para penghafal Al Our'an, sesungguhnya ini 
adalah Abdullah bin Abbas, barangsiapa yang belum mengenalnya maka 


— Musnad Imam Ahmad 


aku akan memperkenalkannya dengan ayat Al Our'an yang dengannya 
dia dikenal. Inilah ayat yang diturunkan tentang dirinya dan kaumnya, 
“Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.” (Os. Azh- 
Zhuhruf (43): 58), maka kembalikan permasalahan ini kepadanya, dan 
janganlah kalian menentang Kitabullah.” 


Lalu salah seorang orator mereka berbicara, “Demi Allah kami 
tidak akan menentang Kitabullah (dengan ber-tahkim). Sekiranya dia 
(Ibnu Abbas) datang dengan kebenaran, maka kami akan mengakui dan 
mengikutinya. Tetapi jika dia membawa kebathilan, maka kami akan 
mengusirnya bersama kebathilannya.' Lalu Abdullah bin Abbas 
menjelaskan Kitabullah kepada mereka selama tiga hari. Sehingga 4000 
orang dari mereka kembali dan bertobat, di antara mereka terdapat Ibnu 
Kawwa'. 


Kubawa mereka bertemu dengan Ali bin Abu Thalib RA di Kufah. 
Kemudian Ali mengirim surat kepada mereka yang menolak untuk 
kembali, “Permasalahan kami dan kaum muslimin lainnya telah kalian 
lihat. Lakukan apa yang kalian kehendaki sampai umat Muhammad SAW 
bersatu kembali. Antara kami dan kalian, jangan kalian lakukan 
pertumpahan darah yang suci ini, jangan kalian menghalangi jalan, dan 
jangan kalian zhalimi ahludz-dzimmah (non muslim yang berada dalam 
perlindungan Islam). Sesungguhnya, jika kalian melakukannya, maka 
kami akan menghembuskan perang terhadap kalian. Sesungguhnya Allah 


«” 


tidak menyukai orang yang berkhianat'. 


Aisyah RA berkata, “Wahai Ibnu Syaddad, apakah Ali RA telah 
membunuh mereka?” Abdullah bin Syaddad berkata, “Demi Allah, 
tidaklah Ali mengirim pasukan kepada mereka kecuali setelah mereka 
menghalangi jalan, menumpahkan darah dan menzhalimi ahludz- 
dzimmah.” Aisyah RA berkata, “Demi Allah?” Syaddad berkata, “Demi 
Allah, Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh itulah yang 
terjadi.” 

Aisyah RA berkata, “Apa maksud perkataan para ahludz-dzimmah 
tentang Ali yang mengatakan, “Ali memiliki buah dada yang montok 
(kata sindiran bahwa Ali seperti perempuan atau pengecut)“?” Abdullah 
(bin Syaddad) berkata, “Aku mengetahuinya dan aku telah bersama Ali 
untuk memerangi orang yang mengatakannya. Kemudian Ali memanggil 
orang-orang dan berkata, 'Kenalkah kalian apa ini (siapa ini)? Banyak 


Musnad Imam Ahmad — 


orang mengatakan, “Aku telah melihatnya shalat di masjid Bani Fulan, 
atau aku melihatnya di masjid Bani Fulan sedang shalat.” Tetapi mereka 
tidak dapat mendatangkan bukti yang membenarkan perkataan mereka.” 


Aisyah RA berkata, “Apa yang dikatakan Ali ketika menghadapi 
tunduhan penduduk Irak?” Abdullah berkata, “Aku mendengar dia 
berkata, “Shadagallaahu wa Rasuulluhu' (Sungguh benar apa yang 
dikatakan Allah dan Rasul-Nya).” Aisyah RA berkata, “Apakah kamu 
mendengar darinya perkataan selain itu?” Abdullah berkata, “Demi 
Allah, tidak.” Aisyah RA berkata, “Ya, memang sungguh benar apa yang 
dikatakan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah merahmati Ali. Tidaklah 
ketika dia melihat: sesuatu yang aneh, dia hanya akan mengucapkan, 
“Shaddagallahu wa Rasuulluhu' (Sungguh benar apa yang dikatakan 
Allah dan Rasul-Nya). Orang-orang Irak banyak mendustainya dan 
menambahkan haditsnya (meriwayatkan hadits palsu darinya)."? 


# Pa an - La. 0 nur 0 B9... en PAN 2m. 
TG aa A5 3 Blah jl Bab 2 yaa Wa — To 
dea Fo BIA 3S IG ERA op UE 5 AN LA 


SS YG, Las & Ie bal Jl BLS Sh Sa Ag 


Y 
Hi Ka 
, 


ct Iga cu rp Ne Na NG tol yan y 8 Y3 
u Sit ut Tua 3 8?) P3 JL AP aa Ja G3 Giktu 


. 


72 Sanadnya shahih. Ubaidillah bin “Iyadh adalah tabi'in yang tsigah. Abdullah bin 
Syaddad bin Hadi adalah tabi'in yang tsigah. 
Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Tarikh (7/279/280), “Hadits ini 
hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya shahih.” Hadits ini juga 
disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (6/235-237) dan dikomentari, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawinya tsigah.” Ini kesalahan yang sangat 
diyakini. Aku tidak tahu mana yang lebih shahih, apakah yang diriwayatkan 
oleh Ahmad atau diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Lihat hadits no. 626. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim (2/152) dengan sanad dari Muhammad bin 
Katsir Al “Abdi, “Yahya bin Salim dan Abdullah bin Wagid menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Abdullah bin 
Syaddad bin Hadi. Dia berkata, 'Aku telah datang kepada Aisyah'” Hakim 
mengatakan hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari-Muslim, dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi. Lihat 1378 dan 1379. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lg #Si 3 Pan) Ki G Jas RP) 5 du (alas :6) "JB al an 
ae VI 2 Yg pa VI 3 YG AS V3 

PPAS o ta3 ae. 0 Ong aa £2 0... kg - rar A : 23 

Ibu AS A3 Me an en 


Pre Y VE YES Apt: (aka ala lnan 
5 - y. 


(JI Op 3 Ud) op Y 


. 


657. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam dari Abu 
Muhammad Al Huzali, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah 
berada di hadapan jenazah, lalu beliau bersabda, “Siapakah di antara 
kalian yang ingin pergi ke Madinah dengan tidak membiarkan berhala 
kecuali menghancurkannya, kuburan kecuali meratakannya dan gambar 
kecuali melumurinya (dengan tanah)?” Berkatalah seorang lelaki, 
“Wahai Rasulullah SAW, aku yang akan pergi.” Maka lelaki itu pergi 
namun kemudian dihalangi oleh penduduk Madinah, dan dia pun kembali 
pulang. Ali berkata, “Wahai Rasulullah, biarkan aku yang pergi.” 
Rasulullah menjawab, "Pergilah." Maka Ali pergi dan beberapa saat 
kemudian dia kembali lagi. Ali berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak 
membiarkan di Madinah berhala kecuali telah kuhancurkan, tidak pula 
kuburan kecuali kuratakan dan tidak pula gambar kecuali telah 
kulumuri.” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
mengulangi membuat sesuatu yang telah dihancurkan itu, maka dia telah 
bertindak kafir atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad 
SAW.” Lalu beliau bersabda, “Janganlah kalian menjadi seniman, 
penipu dan pedangan kecuali pedagang yang baik. Karena sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang telah mendahului pekerjaan ini 
(mengerjakan sesuatu yang diharamkan). 


733 Sanadnya hasan. Mu'awiyah adalah anak Amru Al Azdi Al Kufi seorang yang 
shadug tsigah. Abu Ishag adalah Al Fazzari, namanya Ibrahim bin Muhammad 
Al Harits, dia adalah perawi yang tsigah, dapat dipercaya ma'mun dan 
merupakan seorang imam. 
Tentang Abu Muhammad Al Hadzli, sosok ini akan disebutkan dalam 
pembahasan hadits setelah ini, nama ini adalah kunyah (julukan) bagi penduduk 


Musnad Imam Ahmad — 


139. ee. 2035. 5. 
3 3 


NA Dat makan aa maa Sauna LuIoe — TOA 
2, PB Ja Jb yana Kajal Ja UG arah Yat 
S3 Big bag le Jo W Ipay IS 198 taka Pi 
#.. - Le 3 " yg . ta -- Os A4 5 . . .. ? 2 o - - jai 
(3 Y) 350 Vp) 1JU) ct AI (nh Ode PJR dh sea 
Kp Aap Wb pi SA yuk uu 
VE Y, VE 
658. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari seorang lelaki penduduk 
Bashrah. Dia berkata: Orang-orang Bashrah menjulukinya sebagai Abu 
Muwari'. Dia berkata: Dan orang-orang Kufah menjulukinya sebagai 
Abu Muhammad. Dia berkata: Rasulullah SAW pernah berada di 
hadapan sebuah jenazah. Lalu disebutkan hadits (seperti di atas) namun 
tanpa mengatakan, “...dari Ali RA.” Rasulullah bersabda, “Dan tidak 
ada gambar kecuali melumurinya dengan kotoran.” Ali berkata, “Wahai 
Rasulullah, tidaklah aku datang kepadamu selain setelah tidak kubiarkan 


gambar kecuali telah kulumuri dengan tanah.” Rasulullah bersabda, 
“Janganlah kamu menjadi tukang fitnah dan penipu.“ 


Bah Sp Ka ai SS BG) is — 101 
ox Aa JAN AR Gan Ye og 
AYI Ke YES Sai OI ai 


Kufah, sedangkan penduduk Bashrah menjulukinya sebagai Abu Muwarri'. 
Kami tidak menemukan adanya jarh (cacat) dan ta'dil (ketidakadilan) 
tentangnya. Adz-Dzahabi dalam 4! Mizan menyebutkan dengan dua nama, dari 
dua nama itu dia berkata, “Tidak dikenal.” 

Kalimat “rajulun' (laki-laki) adalah tambahan. Dalam « tidak disebutkan kata 
tersebut. Kata ini hanya tambahan yang terdapat dalam - &, 

Sanadnya hasan. Hadits ini mursal tetapi dijelaskan pada hadits sebelumnya 
dan hadits yang akan datang (no. 1170) bahwa riwayat ini sampai kepada Nabi 
SAW (marfu'). Hadits ini juga terdapat dalam Musnad Ath-Thayalisi (96) dari 
Sya'bi yang sampai kepada Nabi SAW. Disebutkan juga oleh Al Haitsami 
(51172). 


34 


— Musnad Imam Ahmad 


659. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Al Harits dari Ali RA dari 
Nabi SAW. Ali RA berkata, “Rasulullah SAW melakukan shalat Witir 
ketika adzan, dan shalat dua rakaat ketika igamah.”” : 


0 


BII AI ok il Cab ap 2 Dls GL — 11. 
PAP SN HPA d3 Kah 


PN 
“ 


Ion SA SE ERA Lg Tae AM UG 1g Ii Ie do 
Pap AI, WAaL3 ya CU In - GE ala Si pw 3 

Et o- ie 25 : “8 S .. LO ., SAN 2, 99 0-0 ., 
TAS (baal pile, AN Ig Ng Ka AN 


660. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Abu Ja'far 
(Ar-Razi) menceritakan kepada kami dari Hushain bin Abdurrahman dari 
Asy-Sya'bi dari Al Harits dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi 
SAW, dia berkata: Tidak diragukan bahwa Ali RA pernah berkata, 
“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakilinya, 
kedua saksinya, penulis (notulen)nya, orang yang membuat tato, orang 
yang meminta dibuatkan tato, muhallil (orang yang menikahi seorang 
wanita untuk menghalalkan mantan suaminya untuk rujuk kembali 
setelah diceraikan), muhallil lahu (mantan suaminya), dan orang yang 
menolak mengeluarkan sedekah. Beliau juga melarang menangis 
meratapi jenazah.” 


738 Sanadnya dha'if karena terdapat sosok Al Harits bin Al A'war. Syarik adalah Al 
Gadhi (anak Abdullah bin Abu Syarik An-Nakha'i). Dia adalah perawi yang 
tsigah, dapat dipercaya dan banyak meriwayatkan hadits. 

Abu Ishag adalah As-Sabi'i (Ibrahim bin Abu Abbas), dia adalah guru bagi 
Imam Ahmad, dia seorang asli Kufah dan perawi yang tsigah. Bukhari 
menuliskan biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (1/1/309). 

336 Sanadnya dha'if karena ada sosok Al Harits Al A'war. Khalaf bin Al Walid Al 
Atki Al Jawhari adalah seorang perawi yang tsigah. Abu Ja'far Ar-Razi At- 
Tamimi nama sebenarnya adalah Isa bin Abu Isa, dia seorang perawi yang 
tsigah dan 'alim dalam ilmu Tafsir Al Our'an. Hadits yang lebih panjang 
disebutkan pada hadits no. 635. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 
- Pa) 19 - 


Ap Isap bb NI SAE ob Ias3 C al El — IU 
Na en In nga un Uh kan Kanaan Ha : 
Do Iya, JB SIB UP AN aa AP UP Olah Cal op cab 
8 : 0 T . e (3 £ ar 0 . », 7 an 3 7 ? SP, ore 
La ai Jat mb sam PMI Sh UT 01 ae W Ie ala 
Pp 
661. Khalaf menceritakan kepada kami, Oais menceritakan kepada 
kami dari Al Asy'ats bin Sawwar dari “Adi bin Tsabit dari Abu Zhabyan 
dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Ali, jika 


kamu dipercayakan memegang tampauk kepemimpinan setelahku (kelak), 
maka usirlah penduduk Najran dari Jazirah Arab. 


BE II AR ah pl BIS DS BAL — NY 


SPP AAN EP SP Oa 


. 
- 


737 Sanadnya shahih. Gais adalah Gais bin Rabi' Al Asadi Al Kufi, dia seorang 
perawi yang tsigah. Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dan ulama lainnya mengatakan 
bahwa dia adalah perawi yang tsigah. Namun Waki' mengatakan bahwa dia 
adalah perawi yang dha'if, seperti dikatakan oleh Bukhari dalam Tarikh Al 
Kabir (3/1/156) dan Tarikh Ash-Shaghir (192). 

Tentang Al Asy'ats bin Sawwar Al Kindi, Ibnu Ma'in mengatakannya sebagai 
perawi yang tsigah. Bukhari menuliskan biografinya dalam Tarikh Al Kabir 
(1/1/430). Dia meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Mahdi, dan berkata, 
“Aku mendengar Sufyan berkata, “Asy'ats lebih kuat dari Mujahid." Ulama yang 
meriwayatkan darinya antara lain adalah Syu'bah, dan Syu'bah dikenal sebagai 
seseorang yang hanya mau meriwayatkan hadits dari perawi yang tsigah. 
Meskipun demikian sebagian ulama ada yang mengatakan Asy'ats adalah 
perawi yang dha'if, tetapi yang benar adalah dia perawi yang tsigah. 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (5/185), “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad, di dalam sanadnya disebutkan perawi bernama Oais 
(tanpa menyebutkan nasabnya), dia adalah Oais bin Rabi' dan dia perawi yang 
dha'if, tetapi Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakannya sebagai perawi 
yang tsigah. 

Adapun para perawi lainnya adalah tsigah. Lihat hadits no. 219. Kata 'hadza' 
adalah tambahan dari &. 


— Musnad Imam Ahmad 


tor A 


Nan Pa AANG Se DIPA SAK PAN ANN ARA Oa BEA NT EA EA: 9 
ale DI ko DI Jgn Ilad Celia Yo) LS JB AS MI oo) lb 
Mega Ai SA Ely JAS id AI Eh 2JW ea 

662. Khalaf menceritakan kepada kami, Abu Ja'far (Ar-Razi) dan 
Khalid (Ath-Thahhan) menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu 
Ziyad dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali bin Abu Thalib RA, dia 
berkata: Aku ada orang yang kerap mengeluarkan air madzi, lalu aku 
bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, “Untuk air mani, 


maka wajib (bagi yang mengalaminya untuk) mandi, sedangkan (untuk) 
air madzi (bagi yang mengalaminya hanya) wajib berwudhu. 


PB dp Ian PU Bae Lal GAS — MY 


- 


NX 


. 2 


La Sa Dina ore 4 2, 7 Pan aa . - » 0. Gr 
SPA Hay ade AI Ko Spa Ol 5 Ah 2 PP 
-. 3 P4 3 beban an 0 PI, 4 
ajah abg Kata Ialah Mary tadi IS SA, ro Jr 


78 Sanadnya shahih. Yazid bin Ziyad adalah Abu Abdullah Al Gurasyi (mantan 
budak Bani Hasyim) yang merupakan seorang perawi yang tsigah. Ahmad bin 
Shalih Al Mishri berkata, “Dia tsigah, aku tidak tertarik dengan orang yang 
mengatakan bahwa dia dha'if.” 

Tentang kedudukan Yazid bin Ziyad, para ulama berbeda pendapat. Dan 
pendapat yang paling kuat adalah seperti yang kami katakan (tsigah). Bukhari 
telah menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/332) tanpa 
menyebutkan adanya cacat. 

Tetapi Asy-Syaukani (1/275) mengatakan bahwa Yazid adalah perawi yang 
sangat dha'if. Ini adalah kesalahan penilaian yang dilakukan oleh Asy-Syaukani. 
Karena dia menyamakannya dengan Yazid bin Ziyad yang dikenal dengan Ibnu 
Abi Ziyad Al Ourasyi Ad-Dimasygi. Asy-Syaukani juga keliru ketika menilai 
hadits ini sebagai hadits mursal, dengan alasan bahwa Ibnu Abi Laila tidak 
pernah mendengar dari Ali RA. Yang benar adalah Ibnu Abi Laila mendengar 
hadits ini dari Ali RA, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, juga seperti 
yang akan disebutkan dalam hadits mendatang (no. 890), bahwa Ibnu Abi Laila 
secara jelas mengatakan mendengar dari Ali bin Abu Thalib RA. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, dia berkata, “Hadits hasan shahih.” 
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1/94), dan akan disebutkan beberapa kali 
pada hadits no. 811, 869, 890, 891, 893 dan 977. Lihat juga hadits no. 618. 
Dalam z disebutkan pada awal sanadnya, “Khalaf bin Abu Ja'far menceritakan 
kepada kami.” Ini adalah keliru. Kami mengoreksinya sesuai dengan yang 
terdapat dalam » & Karena, tidak ada dalam daftar nama-nama perawi atau 
guru Ahad bin Hanbal yang bernama Khalaf bin Abu Ja'far. 


Musnad Imam Ahmad — 


663. Khalaf menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami dari Mutharrif dari Abu Ishag dari Al Harits dari Ali RA, 
dia berkata, “Rasulullah SAW melarang seseorang meninggikan bacaan 
Al Our'an sebelum shalat 'Isya dan setelahnya. Karena (khawatir) akan 
menganggu kawan-kawannya yang sedang mengerjakan shalat.” 


. 3 #0. 0? e PENA TA H3 “. Pr 
23 BP aa oa mela up Ulu Gas Cal BAK — 114 
A 


aa ie Io J6 JIE 5 ea bh ui 
SAN Ga MENAS AU S3 BUY AA Jk Ta 
An na Ba, 


664. Khalaf menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami dari “Ashim bin Kulaib dari Abu Burdah bin Abu Musa, 
bahwa Ali RA berkata, “Nabi SAW bersabda, “Berdoalah kepada Allah 
(agar mendapat) hidayah dan ketepatan memanah.' Dan ucapkanlah 
harapan petunjuk yang (engkau harap) ke jalan yang lurus,” dan 
ucapkanlah (permohonan) ketepatanmu dalam melempar panah (guna 
memerangi musuh-musuh Allah). 


30 18.3 5- 


Ia Akal AN AG JJ ee Ea Hj JASA Cik — Ao 
PAN an pe AS HUI 5 JA AS Ipa gi Ai 


P3 
- 


ore Aa 2. , ja - . - 5 . 3ec A . Pa . . - sa or 
SEN lp BI Jgn Cat "Iya ES AI og OS Tamala JG Jaka 
Pa - . - Pa - pr 


79 Sanadnya dha'if, karena dha'ifhya Al Harits Al A'war. Hadits seperti ini akan 
disebutkan dalam hadits no. 752. 
Mutharrif adalah anaknya Tharif Al Haritsi. Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib 
(3101) menukilkan hadits ini, yang berasal dari At-Tamhid karya Ibnu Abdil 
Barr, dia berkata tentang hadits ini, “Tafarrada bihi Ibnu Khalid (hadits ini 
diriwayatkan seorang diri hanya oleh Ibnu Khalid). Sedangkan Ibnu Khalid 
adalah perawi yang dha'if, dan semua hadits yang diriwayatkannya tidak dapat 
dijadikan sebagai hujjah.” 
Dalam z disebutkan pada awal sanad, “Khalaf bin Abu Ja'far menceritakan 
kepada kami.” Ini adalah keliru seperti penjelasan di atas. 

40 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/1124). 


— Musnad Imam Ahmad 


ap: aa PS Too. - Pa AS AI 7 0 PA YA £ Pe ara 
Amd SNI SA Tata IS VI IS OS Ai ya Sab) 2d At 
# 


- 01 e Po LN GAN Ket2 SN Keane U omi 2 3 £- 
OA Anang Dep SA Aman ea Kena TA am Aang ema al 
- ... 


665. Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami 
(Abdullah berkata: Aku mendengarnya dari Muhammad bin Ash- 
Shabbah) Isma'il bin Zakaria menceritakan kepada kami dari Katsir An- 
Nawa' dari Abdullah bin Mulail. Dia berkata: Aku mendengar Ali RA 
berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang nabi 
pun sebelumku kecuali telah diberikan kepadanya tujuh pemimpin, 
wakilnya dan para dermawan. Dan, aku telah diberi 14 wakil yang 
menjadi pemimpin dan dermawan, tujuh orang dari kalangan kaum 
Ouraisy dan tujuh orang dari kalangan kaum Muhajirin."'" 


"4! Sanadnya shahih. Muhammad bin Ash-Shabah adalah Abu Ja'far Al Dawlabi Al 
Baghdadi, dia adalah perawi yang dikenal tsigah. Ahmad, Bukhari dan 
Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadits darinya. Seperti dalam riwayat ini, 
Abdullah bin Ahmad juga mendengar hadits ini langsung dari Muhammad bin 
Ash-Shabah. 

Ismail bin Zakaria adalah Khulgani, dia adalah perawi yang tsigah. Katsir An- 
Nawa adalah Abu Isma'il, orang Kufah, Nasa'i mengatakannya sebagai perawi 
yang dha'if, tetapi Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam Ats-Tsugat. 
. Bukhari juga menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (4/1/215) tanpa 
menuliskan adanya cacat, serta tidak menyebutkan namanya dalam Adh- 
Dhu'afa. 
Tentang Abdullah bin Mulail, Ibnu Hibban telah menulis namanya dalam Ats- 
Tsugat. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/343) dari sanad Sufyan Ats-Tsauri: 
dari Katsir An-Nawa' dari Abu Idris dari Musayyab bin Najbah, dia berkata: Ali 
bin Abu Thalib RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya seluruh 
nabi diberikan tujuh pemimpin yang mewakilinya. Dan aku telah diberikan 
empat belas." Kami berkata, 'Siapakah mereka itu (wahai Rasulullah)?" (Ali 
berkata, “Aku, kedua anakku (Hasan dan Husein), Ja'far, Hamzah, Abu Bakar, 
Umar, Mush'ab bin 'Umair, Bilal, Salman, Ammar, Migdad, Hudzaifah dan 
Abdullah bin Mas'ud.” Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib dari 
sanad ini.” 
Abu Idris adalah Hamdani Al Murhabi yang merupakan seorang perawi yang 
tsigah. Musayyab bin Najbah adalah seorang tabi'in terkemuka. 
Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (156-157), di dalamnya 
disebutkan nama-nama wakil Rasulullah. Tirmidzi berkata, “Tentang Katsir An- 


Musnad Imam Ahmad — Koi | 


HE 5 Blah Ai 8 Ja ES ST 1 Ig EA — AA 
Pe Tan SN, & , Hg Fi DA S0 san AMS yaa Di leta aBa 8.9 e 
Hay tlah elo Ml Ja Gita 2JU KE 0) ee Dan uji 
BU HA sa AP SRI UM Ih OB GD 
MO ag DU ea IE Sp Lan :JU (4 
666. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Haritsah bin Mudharrib 
dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman, lalu 
aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengutusku kepada kaum 
yang lebih tua dariku untuk menjadi hakim.” Beliau bersabda, “Pergilah! 
“Sesungguhnya Allah akan memberi hidayah kepada lidahmu dan 
meneguhkan hatimu." 


3 d - - 
ee... 0. 15 - 4 or o- 0345. Pa 


us AA, . . Pi an - 3. Be o e- 3. h7 
LJB AE Sob IE UP ella Ab SAS CP pk Haa en) 
5 - PE E Sena Pa AN pa Set 4 2 Y - Hp 9 ' 0 5. 
Il Ona SAB JB aa Ale Ko Sy SE BAN Ja DY 


» na. . 
.. 


2 P3 in AP ka SG UH ea ia Ih 


Nawa', Ibnu Hibban mengatakannya sebagai perawi yang tsigah, dan mayoritas 
ulama mengatakannya dha'if, namun perawi lainnya adalah tsigah.” 

Tentang riwayat yang menyebutkan nama para wakil delegasi Rasulullah, akan 
disebutkan dalam hadits no. 1262, di dalamnya disebutkan nama Abu Dzar 
mengantikan nama Mush'ab bin “Umair. 

Sanadnya shahih. Telah disebutkan riwayat ini dengan sanad hadits mungati' 
(terputus). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/327) lebih banyak dari 
riwayat di atas dari sanad Samak dari Hanasy dan Ali bin Abu Thalib RA. 
Sebagian hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/277), dan 
mengatakannya sebagai hadits hasan. Hadits seperti ini disebutkan pada no. 
690, dan akan disebutkan juga sanad yang sama pada hadits no. 1341. 


— Musnad Imam Ahmad 


742 


667. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, Abban (Ibnu 
Abdullah) menceritakan kepada kami, Amru bin Ghuzzayyi 
menceritakan kepadaku, pamanku (“Ilba') menceritakan kepadaku dari 
Ali RA, dia berkata: Suatu ketika, seekor unta sedekah melintasi 
Rasulullah SAW. (Ali berkata:) Lalu beliau segera menangkap seekor 
marmut yang tengah berada di samping onta, dan beliau bersabda, "Aku 
sungguh lebih berhak mendapatkan marmut ini dari seorang lelaki dari 
kalangan kaum muslimin. 


2 $ s8. CT. 1 e Pt - e 2... 3 
AP SSI AS Tag HN BAD Jaga G3 Sae WAS — NA 


AN DO RP - “. 8 07... 211 03 0 oo... 
JBS Mb Jb SP MERASA UNA WNA TI 
J AP EP SBM ai Asa AD 
Dra DO 2 2... 2 Bagan O,e -“ . kh Ao Nan Kena 
(3 yang Das SI talang Ae AI eko Ml Jay aa yi - 


3 oz 


2. - 2 .a -. 3 8. A05 Da naa 
Les TES Ah IE BO Jas Oil na jai 5 
aa £ 0. as Bini TP AR K3 FI PN. 
OS Go Aa IA Ag LAS Jl IWAK JII ia 


4 


g o £ e 2... 9 La Nk MN AN 2 Per or 3 Pa 2 “2 

Ba ata ala ya Pk SU jali tile LS UU ju Ie 
Kp aa! 

668. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Zurair Al Ghafigi dari Ali bin Abu Thalib RA, 
dia berkata: Ketika kami bersama Rasulullah SAW mengerjakan shalat, 
tiba-tiba Rasulullah pergi dan kami (hanya berdiri). Kemudian beliau 


kembali dan kepalanya basah. Beliau kembali melakukan shalat bersama 
kami. Setelah itu beliau bersabda, “Sesungguhnya ketika shalat, bau 


73 Sanadnya hasan. Abban bin Abdullah Al Bajali adalah perawi yang tsigah. Ibnu 


Ma'in, Ahmad, Ajli dan Ibnu Numair mengatakan dia tsigah. Tirmidzi, Hakim 
Ibnu Khuzaimah menshahihkan riwayatnya. 

Amru bin Oazzi bin Abu “Alba' adalah seorang yang tidak dikenal (mastur). 
Adz-Dzahabi berkata, “Majhul.” Pamannya bernama Ilba' bin Abu Ilba', Ibnu 
Hibban menyebut namanya dalam Ats-Tsugat. Bukhari menyebut hadits ini 
dalam 4t-Tarikh Al Kabir dalam biografinya (4/1/77) dia tidak menyebutkan 
kecacatan atas dirinya dan keponakannya. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id (3/84). 


Musnad Imam Ahmad — 


kuingat bahwa aku sedang junub dan aku belum mandi. Barangsiapa 
yang mendapatkan diperutnya angin (hendak kentut) atau mengalami 
sesuatu seperti yang aku alami, maka dia harus pergi untuk 
menyelesaikan  hajatnya atau mandi. Kemudian mengulangi 
shalatnya. 


259. 0 0 4D 


Rc Hn naga aan 


669. Yahya bin Ishag menceritakan je laa Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami dari Al Harits bin Yazid, dari Abdullah bin 
Zurair, dari Ali RA. Dia kemudian menyebutkan (hadits) seperti hadits 
sebelumnya.” 


ae P) BR Wa Gas & KE Op Naina Bas — xv. 
AA TA 2 Ab Pena aa a.n 'abj SG Pa aa Yi 
Ie 5: & Jan fenta LL 3G Aa Ja Coal IAI 
Naga LX ab LA PU SIB US ma Gp Ji Gd 

670. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ar- 
Rubai' (Ibnu Abi Shalih Al Aslami) menceritakan kepada kami, Ziyad 
bin Abu Ziyad menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ali bin Abu 
Thalib RA menyeru kepada orang-orang. Dia berkata, "Kuminta atas 
nama Allah kepada seorang muslim yang pernah mendengar Rasulullah 


SAW mengatakan apa yang pernah beliau katakan pada hari Ghadir 
Khum (nama sebuah tempat tempat terjadi sebuah peperangan)?” Lalu 


2 Sanadnya shahih. Harits bin Yazid adalah Al Hadhrami Al Mashri, dia seorang 
perawi yang #sigah. Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (2/68) 
dinisbatkan juga kepada Al Bazzar dan Thabrani dalam Al Ausath. Lihat hadits 
no. 777. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Tentang Yahya bin Ishag Al Bajali As-Sailahini, Ahmad berkata, “Dia adalah 
syaikh yang shalih, tsigah, dan jujur.” 


— Musnad Imam Ahmad 


745 


dua belas orang lelaki yang pernah turut serta dalam perang Badar 
berdiri, dan mereka lantas memberi kesaksian." 


oo 3095. 3 eh - 


P Bln) SB HA Ba S1 aa Hj Kana Ci AVI 
gala Ko AI Igpan B EA 3 Rb 
2 PE, JA, (UNA AS, AT, Aug) —lo 
671. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, 
dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan riba, 
orang yang memakannya, orang yang mencatatnya (notulen), kedua 
saksinya, dan muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga lalu 
menceraikannya agar si wanita menjadi halal bagi mantan suaminya), dan 
muhallal lahu (orang yang meminta seorang lelaki mengawini mantan 


isterinya lalu menceraikan kembali dengan talak tiga agar dia dapat 
menikahi mantan istrinya kembali). 


46 Sanadnya shahih. Rubai' bin Abu Shalih Al Aslami dianggap tsigah oleh Ibnu 
Ma'in dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 

Tentang Ziyad bin Abu Ziyad: Al Hafizh tidak menulis biografinya dalam At- 
Ta'jil. Boleh jadi itu karena dia menduga bahwa Ziyad adalah Al Makhzumi 
atau Al Jashah yang biografinya sudah dia tulis dalam At-Tahdzib (3/367-368), 
padahal keduanya adalah orang-orang yang terlahir belakangan, dan keduanya 
sangat tidak mungkin bertemu dengan Ali bin Abu Thalib RA. Sedangkan di 
sini, Ziyad menegaskan bahwa dirinya mendengar dari Ali RA. Oleh karena 
itulah saya lebih mengunggulkan bahwa Ziyad bukanlah keduanya, dan bahwa 
Ziyad adalah seorang tabi'in senior. Hal itu diperkuat karena Al Hafizh 
menyebutkan dalam At-Tahdzib pada biografi Rubai' bin Abu Shalih (125) 
bahwa Rubai' pernah meriwayatkan dari Ziyad bin Abu Ziyad dan Mudarik bin 
Abu Ziyad. Mudarik ini, biografinya ditulis oleh Bukhari dalam At-Tarikh Al 
Kabir (4/2/2). Bukhari berkata, “Mudarik Abu Ziyad (mantan budak Ali RA) 
dari Ali itu diriwayatkan oleh Rubai' bin Abu Shalih.” Ini menunjukan bahwa 
Ziyad dan Mudarik adalah dua bersaudara yang pernah menjadi budak Ali. 
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (9/106-107. Penulis Majma' Az- 
Zawa'id berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah orang-orang yang tsigah.” Lihat hadits no. 641 dan 950. 

Sanadnya dha'if karena keberadaan Al Sa Hadits ini merupakan ringkasan 
dari hadits no. 660. 


747 


Musnad Imam Ahmad — (7951 


P3 - 


Naa Jek tara SP sa datar Ps Wa — 1VY 
SP sn 5 IU Ja) Lg ta P3 Pa aa Pa SA 


e- Las 


LA AA Ga sa IYA pig maha Sh Ab 
3 ea an tu AA Gan MPI dg Ip 
ea Ga rta BA US Ia OA dpt 6 Ina Sa Ya le 


Pa NE Ir 
aa ol M3 al Op ie MN ri SN OI 


Ga adas ana Gr ng 2 SA ad aa Al Ing 
Sd Basi 33 2 pandu 3 gi s5 9 yna IG dik aa iyaa Si 
o A 5 k 2 


pn JIE TEA Gan We IG ap 


- 


P4 
: 


Pa SD ia 
Ka alas Jai oa Wae ala 3 aa Aa Ap pan aa 


ajang AN ta anu) pu Piapa & GX uan kon P 
3 pen FS La 3 

672. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Muslim Al “Abdi menceritakan kepada kami, Abu 
Katsir (mantan budak seorang Anshar) berkata: Aku pernah bersama 
tuanku dan Ali bin Abu Thalib RA di tempat terbunuhnya penduduk 
Nahrawan. Saat itu orang-orang seolah merasakan sesuatu di dalam diri 
mereka. Ali kemudian berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
Rasulullah pernah menceritakan kepada kami tentang beberapa kaum 
yang keluar dari Islam seperti anak panah yang melenceng dari sasaran 
bidik, lalu mereka tidak pernah kembali ke dalam agamanya untuk 
selama-lamanya, hingga anak panah itu kembali ke tempat tali busurnya. 
Dan sesungguhnya tanda-tanda untuk itu adalah, bahwa di antara mereka 
ada seorang lelaki hitam yang pendek tangan(nya), salah satu dari kedua 
tangannya seperti payudara perempuan. Payudara itu mempunyai puting 
seperti puting susu perempuan, di sekitarnya tumbuh tujuh helai rambut. 
Carilah orang itu, (karena) sesungguhnya aku merasa dia berada di antara 
mereka." Orang-orang kemudian mencari lelaki itu, lalu mereka 


— Musnad Imam Ahmad 


menemukannya di tepi sungai berada di bawah mayat-mayat, lalu mereka 
mengeluarkannya. Ali RA pun bertakbir dan berkata, "Allahu Akbar 
(Allah Maha besar). Maha benar Allah dan Rasul-Nya." Sesungguhnya 
orang itu memang tengah menyelendangkan busur panah berbatu 
miliknya. Ali kemudian mengambil busur berbatu itu dan 
menikamkannya ke tangan pendek lelaki itu, lalu lelaki itu berkata, 
“Maha benar Allah dan Rasul-Nya.” Orang-orang kemudian bertakbir 


ketika melihat kejadian tersebut. Mereka merasa bahagia dan hilanglah 


apa yang telah mereka rasakan'."”8 


Kai Bala gl LP Jaa Gian anta jd Cia — NAVY 

Sa nan TES PK fan K Pa ea Bat Shaun 
lemak) Telah Al BI ko AI Iya) JEJU Aa AI oh le La 
Crdab Wah EA, dab Ay la Ih aa OA Ga lah le 


Io, ce PT Te 


Lai 2 TAB KA Ba ia 
— La au) ug3 Is! 2g (2123 Is) ag Ya Sl 2 ya 
Ha Pan 


673. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag dari Al Harits, dari Ali RA. Dia berkata: 


8 Sanadnya shahih. Isma'il bin Muslim Al “Abdi Al Oadhi adalah perawi yang 
tsigah. Abu Katsir (mantan budak orang Anshar) dinyatakan dalam At-Tajil, 
"Bukhari menyebutkan namanya tanpa cacat pada dirinya. Hal itu kemudian 
diperkuat oleh Abu Ahmad Al Hakim.” Nama Isma'il disebutkan dalam Al Kuna 
(64) karya Bukhari, dan Bukhari pun menyinggung hadits dari Isma'il bin 
Muslim ini, namun tidak mencacatkan atau melemahkannya'." 

Al Fuggi adalah tempat tali busur pada panah. 

Halabaat (dengan fathah huruf haa' dan laam): rambut atau jalinan rambut. 
Bentuk tunggalnya adalah halbah (dengan fathah huruf haa' dan sukun pada 
huruf Jaam). 

Fi mukhdijatihi (dengan bentuk isim maf'ul), maksudnya adalah tangannya yang 
pendek dan kurang. 

Ihdai yadaihi: dalam z tertulis, "Ahadi tsadayaihi," sedangkan dalam » tertulis, 
"Ahadi yadaihi." Kedua bentuk redaksi itu adalah salah. Kami 
membenarkannya berdasarkan &. 

Mukhdijatih: dalam g tertulis, "Mukhdijaihi." Itu salah dan tidak mengandung 
arti apapun. Lihat hadits no. 626, 706, dan 735. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda, "Bagi seorang muslim atas muslim lainnya 
enam kewajiban untuk melakukan perbuatan yang baik: (yaitu) 
mengucapkan salam kepadanya jika bertemu, mendoakannya ketika dia 
bersin (ber-tasymit atau mengatakan, 'Semoga Allah merahmatimu dan 
segala puji bagi Allah), menjenguknya ketika dia sakit, menjawabnya jika 
dia memanggil, menyaksikannya jika dia meninggal dunia, dan 
mencintainya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, serta 
mendoakannya dari kejauhan'"” 


“38 - 


Tai oh 3 pa ARE 33 

674. Husein menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 

kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits. Lalu disebutkan hadits 
seperti hadits sebelumnya dengan sanad dan pengertian serupa." 


"4 
02 2 P3 


- Ya BL yi 


“00 


Ba PES an Eis — 1Ve 


Ev al Ie Jo J3 Je GR Gan Jap 
YG dah AE 5 PE OR an GT "APN PE AA TAYA 
Ay 


675. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Al Harits, dari 
Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hari Kiamat tidak akan 
terjadi hingga (datang suatu masa ketika) seorang lelaki dari kalangan 


"9 Sanadnya dha'if karena Al Harits adalah perawi yang dha'if. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/1-2) dan Ibnu Majah (1/226) yang bersumber dari 
Abu Ishag. Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan 
dari jalur berbeda dari Nabi saw. Namun sebagian ulama Ahlul Hadits 
mempersoalkan Al Harits Al A'war.” 

750 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


para sahabatku dicari seperti dicarinya atau diinginkan (sesuatu) yang 


hilang, (namun sesuatu yang hilang itu) tidak ditemukan" ””' 


Pa Se Ia Po er AB Look aa 
na ta KN Aa bagan Kao — TV, 


Pe ae s2 “ VA Aa An War Metode na Mera Mas 8. 
Ha ag MIE ito Al Syah JB JUS Al Un) EP Djan 
s0? 8... 0G: aa H4 o- - 3 3 Be! #01 Tg 0 
MESIN pp all la aa ja ay al OI Anjas Pa) aa 
676. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Haritsah, dari Mudharrib, dari Ali RA, 
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat hari terjadinya perang Badar, 
"Barangsiapa di antara kalian mampu menawannya dari Bani Abdul 


Muthalib, maka sesungguhnya mereka akan keluar secara terpaksa' "” 


KP SP ENI Ig Gis Jah Ca at #5 — NVV 
La an SA 5 8 By o- Jo NN 2 No 0. 2 1 .. & 
LIL plg dala Ah ea al SPA Kh CAS OP salad! ya 
. Pa 3 3 2... - » Na Ae - 4 
SAS NS sa Uh HST) 2JE Kopi SI SE) Ogan 
OI NS Aa 
677. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman As-Sulami, dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


“(Allah berfirman), 'Kalian mengganti rezeki (yang Allah berikan) 
dengan mendustakan (Allah).' (Os. Al Waagi'ah (56J: 82) Itulah 


5 | Sanadnya dha'if, seperti hadits sebelumnya. 
52 


Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


kemusyrikan kalian, padahal kita telah diberi hujan dengan hujan ini dan 
ini, serta diberi bintang ini dan ini. ”? 


Tae . Dale 4 ee 3035. 3 Pt 


Bata aa Man Ma Was — NYA 

3S JB TM PP MU Uk ji Jaa 

FE EIAEANI Ph Gg pala da Jo IA 

53 Gas dd Gd oh GB SI 9 

: aa st 3 Gas) au) SSP 3 G3 LI 

du Da 5 GR adal 3 Gis 
K aa An PD Aa Ia), aa 


678. Muhammad bin Abdullah bin Zubair dan Aswad bin 'Amir 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata: 
Rasulullah pernah mengerjakan shalat Witir dengan membaca sembilan 
surat mufashal (surah yang pendek). Aswad berkata: Beliau membaca 
pada rakaat pertama, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu," (Os. 
At-Takaatsur (102)), "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al 
Our an) pada malam kemuliaan, ' (Os. Al Gadr (97)), dan, “Apabila bumi 
diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat),' (Os. Az-Zalzalah 


x 
. 
— 


783 Sanadnya dha'if, karena Abdul A'la bin Amir Ats-Tsa'labi adalah perawi yang 
dha'if. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir (8/208) dengan riwayat yang akan 
dikemukakan, pada hadits no. 849. Ibnu Katsir kemudian berkata, 
“Demikianlah, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya, dari 
Mikhwal Ibnu Ibrahim An-Nahdi dan Ibnu Jarir dari Muhammad bin Al 
Mutsana, dari Ubaidillah bin Musa, juga dari Ya'gub bin Ibrahim dari Yahya bin 
Abu Bakir, dan ketiganya meriwayatkannya dari Isra'il secara marfu'. Begitu 
pula Tirmidzi yang meriwayatkannya dari Ahmad bin Mani', dari Husein bin 
Muhammad (Al Maruzi). Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib.' Hadits ini 
pun diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abdul A'la, namun dia tidak me- 
rafa'-kannya." 

Dalam hadits no. 850 akan dikemukakan perkataan Mu'ammal, "Aku bertanya 
kepada Sufyan, 'Apakah Isra'il me-rafa'-kannya?' Sufyan menjawab, “Dia 
masih kecil, dia masih kecil'." 


— Musnad Imam Ahmad 


(991): Pada rakaat kedua beliau membaca, 'Demi Masa,' (Os. Al Ashr 
(103)), “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ' (Os. 
An-Nashr (110)): dan, "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu 
nikmat yang banyak,” (Os. Al Kautsar (108)), Dan pada rakaat ketiga, 
Katakanlah, hai orang-orang yang kafir,' (Os. Al Kaafiruun (109)), 
'Binasakanlah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia aka 
binasa," (@s. Al-Lahab (111)), dan “Katakanlah: “Dia-lah Allah Yang 
Maha Esa. ' (Os. Al Ikhlash (1127). 


Te £ - 0- 0 - aa “3 To. 0 A5- Pt 

SY IS LAN Las Wa ja - eye wa — T1YA 
Sa aan rana 30- AT 2. 3 ye 0. Ta - #0. #oy.. 
ad LI RN Us yng AP US Uaare AP Haa 


20... Fed . 


fa gn Dm ab la he 
(an A3 Kah 


679. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abdul A'la menceritakan 
dari Abu Jamilah, dari Ali RA: Bahwa seorang budak perempuan mereka 
telah berzina kemudian hamil. Ali RA kemudian datang kepada Nabi 
SAW dan memberitahukannya. Beliau lalu bersabda kepadanya, 
“Biarkan dia hingga dia beranak, atau melahirkan, lalu cambuklah 
dia!” 


754 Sanadnya dha'ifkarena Al Harits Al A'war adalah perawi yang dha'if. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Abu Bakar bin “Ayyash, dari Abu Ishag. 
Lihat penjelasan kami atas Sunan Tirmidzi (2/323). Nanti akan dikemukakan 
riwayat Abu Bakar bin “Ayyasy secara ringkas pada hadits no. 685. Lihat hadits 
no. 2720. 

755 Sanadnya dha'if karena Abdul A'la Ats-Tsa'labi adalah perawi yang dha'if. 
Hadits ini akan dikemukakan berulang kali dari jalurnya, yaitu pada hadits no. 
736, 1137, 1138, 1142, dan 1230. Perlu diketahui bahwa dasar hadits ini, 
cenderung shahih dalam pengertiannya, yaitu hadits yang bersumber dari Sa'd 
bin Ubaidah, dari Abdurrahman bin Sulami. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Muslim (2/38) dan akan dikemukakan pada hadits no. 1340. Abu Jamilah 
adalah Ath-Thahawi. Pembahasan tentangnya akan dikemukakan pada hadits 
no. 692. 


Musnad ImamAhmad — 


22 JP Ae ip Aa Es NG JAS (ata BAL — MA. 


Ih Uya IA AN Ga Up db ja GP San J3 AB 


os 2 Jo 


5 GE AN 5 Jang Ea aa JG os Iga ea as 
SINI 5S» Naa mei ta Ian 


Ker) 


680. Hasyim dan Hasan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 'Ashim, dari Zirr bin 
Hubaisy, dia berkata: Ibnu Jurmuz pernah meminta izin untuk bertemu 
dengan Ali RA, lalu Ali RA berkata, "Siapa?" Mereka menjawab, 
"Jurmuz, dia meminta izin ingin bertemu." Ali RA berkata, "Izinkanlah 
sang pembunuh Zubair itu masuk ke dalam neraka. (Sebab), 
sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya setiap Nabi itu mempunyai penolong, dan penolongku 
adalah Zubair" 


PO Pe up Su Tana ap 3 Ya CA — AMA 
de ds da gan YP db ya GA SA Na 


s0. . Soe 


bian PERAN 2) GE ES PE AJE HA 3) 


786 Sanadnya shahih. 'Ashim adalah Ibnu Abi An-Najud. Zirr bin Hubaisy adalah 

seorang tabi 'in senior, terhormat dan tsigah. Dia hidup pada tahun 127 H. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi secara ringkas (4/333). Tirmidzi berkata, 
“Hadits ini hasan shahih.” 
Yang termasuk kesalahan tulis yang mengherankan adalah, bahwa Al Hafizh 
menyebutkan dalam Al Ishabah (6/3), "Ahmad meriwayatkan dari jalur 'Ashim 
dari Zirr, dia berkata....” Lalu korektor kitab tersebut membenarkan redaksinya 
menjadi: Dari 'Ashim bin Zabargan, dia berkata....” Padahal tidak ada perawi 
yang bernama 'Ashim bin Zabargan. 


— Musnad Imam Ahmad 


204 @ 0... 8... y Pa ka 2 Pn nan ot 4 2, 23 G PT 
EP SPP oa IS Op ia el al al ee dl Ja 
5 HN ME SEN 0. EU eco fo Y I00 “1 
An AE 2S yA OA bala al JB AA In At XS JI 


681. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami,. Za'idah 
menceritakan kepada kami dari 'Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dia 
berkata: Ibnu Jurmuz meminta izin menemui Ali RA saat aku tengah 
berada di dekatnya. Lalu Ali RA berkata, "Kabarkan kepada pembunuh 
Ibnu Shafiyah dengan (balasan) neraka." Ali kemudian berkata, "Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya setiap 
Nabi itu mempunyai penolong, dan penolongku adalah Zubair.' 


(Abdullah bin Ahmad berkata:) Ayahku berkata, “Aku mendengar 


Sufyan berkata, "Maksud al-hawaariy adalah penolong'."”7 


SA Pe Lp Nat 3.85 ..1 D2 Po 00 Leo, 0. - 
deg Ale Al lo AI Iya 0 CS ey UP Apn ca he 
- 8 - 2 3, ye 

g PA uas os 

682. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 
memberitahukan kami dari Abu Ishag, dia mendengar Ashim bin 


781 Sanadnya shahih. Za'idah adalah Ibnu Gudamah. Ibnu Shafiyah adalah Zubair 
bin Awwam. Ibu Zubair adalah Shafiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah 
SAW dari pihak ayah. 

Dalam An-Nihayah dinyatakan: Hawariyuun adalah para sahabat Isa, yakni 
teman dan penolongnya. Asalnya berasal dari kata tahwiir: pemutihan. Namun 
menurut satu pendapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang pendek 
yang 'yuhawiruna' memutihkan bajunya. 

Al Azhari berkata, “A/ Hawariyyun adalah teman para nabi, dan maknanya 
adalah orang-orang ikhlas dan bersih dari segala macam bentuk cacat.” Dalam 
hal ini, Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan dari ayahnya penafsiran 
Sufyan tentang makna Hawariyuun. Hadits ini akan dikemukakan lagi pada 
hadits n: 14687. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dhamrah dari Ali RA, Rasulullah SAW selalu mengerjakan “nalar 
Dhuha.” 


2139 8.3 3.0 3 21G - 


GP Al GA GI SES AS alah Hi dp Ela ANT 


UG gan UI Ml PM pr Ai Lea 


ds 


Sai Si SA okay dia Ai Hb IA ki Uas US 
2 : : g don... 
(3 JS yabely 

683. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hammad 
(Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami dari Yunus bin Khabbab, dari 
Jarir bin Hayyan, dari ayahnya: Bahwa Ali RA berkata, “Aku akan 
mengutusmu dengan ajaran yang pernah Rasulullah SAW titipkan 


kepadaku saat beliau mengutusku. Beliau memerintahkanku untuk 
meratakan semua kuburan dan menghancurkan semua berhala.””” 


78 Sanadnya shahih. Sulaiman bin Daud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi Al 
Hafizh Al Imam, beliau adalah pengarang Musnad. Hadits ini terdapat dalam 
Musnad tersebut, yaitu pada hadits no. 127. Juga terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id (2/235) dan penulisnya menisbatkan hadits ini kepada Abu Ya'la, dan 
dikomentari, “Para perawi Imam Ahmad adalah orang-orang yang tsigah.” 
Hadits ini akan dikemukakan secara panjang lebar pada hadits no. 1251. 

79 Sanadnya dha'if. Yunus bin Khabbab adalah perawi yang dha'if. Dia adalah 
seorang Syi'ah garis keras yang berani mencaci Utsman bin Affan RA. Dia 
dianggap pendusta oleh Yahya bin Sa'id, dan di-dha'ifkan oleh ahli hadits 
lainnya. Ibnu Hibban berkata, “Tidak halal riwayat darinya.” Sementara dikutip 
dalam A4! Mizan dan At-Tahdzib dari Bukhari yang berkata, “Dia (Yunus bin 
Khabbab) itu munkar haditsnya.” Namun kami tidak menemukan pernyataan ini 
dalam At-Tarikh Al Kabir (4/2/404), dan Bukhari pun tidak menyebutkan 
pernyataan itu dalam Ash-Shaghir atau Adh-Dhu'afa. 

Jarir bin Hayyan, sosoknya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Ayah Jarir adalah Hayyan bin Hushain. Hayyan bin Hushain adalah Abul Hiyaj 
Al Asadi Al Kufi, seorang tabi'in yang tsigah. 

Hadits ini telah disinggung oleh Ibnu Hajar dalam A4t-Tahdzib (2/72) bahwa 
Nasa'i meriwayatkannya dalam Musnad Ali RA. 

Asal hadits ini adalah shahih yang bersumber dari riwayat Abu Al Hiyaj Al 
Asadi. Dan akan kami jelaskan pada hadits no. 741 dan 1064. Kami juga akan 
menyinggungnya dalam penjelasan hadits no. 657. 


— Musnad Imam Ahmad 


. . e 8.3 ey 0. 5. R0 OI Dane 
SAJA an Damn On AA or ale naa oa oa aan TA £ 


- Xx . “ 3 2... 2... Ea RE A 3 P & 5 s3. 
Ie Kb Jah OS SB aah PAS Ca IE oi Kan 
Sjbu AN aja ca) Lah (oa pelat AN aa NAN 
- 0 7 - ruh Santa z Pala Hae & » 2 
Ca Ip hn Bean SS US at 15) co Ga aman es 
Hi d n . | -0 “ BA o 2s NN ap. 
IN JAS (Laga aa 


684. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin 'Agil, dari Muhammad 
bin Ali RA, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW memiliki kepala 
yang besar, bermata besar, memiliki bulu mata panjang yang tumbuh di 
ujung kelompak matanya, bola matanya berwarna kemerahan, janggutnya 
tebal, warna kulitnya putih bersinar, jika berjalan maka beliau agak 
condong ke depan (agak membungkuk) seolah beliau sedang berjalan di 
jalan yang menanjak, jika menoleh maka seluruh tubuh beliau akan ikut 
menoleh, dan jari-jemari pada kedua telapak tangan dan kedua telapak 
kaki beliau kasar."7 


Dalam « tertulis, "Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Muhammad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami," 
perlu diketahui, bahwa adanya penambahan kata, “Muhammad menceritakan 
kepada kami” dalam sanad tersebut merupakan sebuah kekeliruan, dan itu tidak 
mempunyai pengertian apapun. Kami memperbaikinya dari » &, 
Adapun kalimat, "Beliau memerintahkan kepadaku,” perlu diketahui bahwa 
kalimat ini tidak disebutkan dalam «&. 

160 Sanadnya shahih. Muhammad bin Ali adalah Ibnu Al Hanafiyah, dia adalah 
pamannya Abdullah bin Muhammad bin Agil. 
Hadibul asyfaar: Al asyfaar adalah jamak dari syufr. Syufr adalah ujung 
kelopak mata tempat tumbuh bulu mata. Pengertian dari kata "hadibul asyfaar" 
adalah panjang dan banyaknya bulu mata yang tumbuh di ujung kelopak mata 
beliau. 
Azharul-laun: putih bersinar, dan itu merupakan warna kulit yang paling baik. 
Takafa 'a: condong ke depan (membungkuk). 
Ash-Shu'ud adalah jamak dari kata sha'uud yang berarti: jalan yang menanjak 
dan jalan di atas bukit yang terjal. Shu'ud adalah akronim dari kata shabab, 
yaitu tempat tinggi yang akan didaki. 


Musnad Imam Ahmad — 


P3 
3.0 £ 


P3 ar... £ 0 GAN Evo. ta 

GS Seal BESI CG | Pe 3 ya Fo 

, ra na AA -, gan ag o- o- 2 
ah 5 Ang be II Lah Ie ip wd 


685. Aswad bin “Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits dari Ali RA, 


bahwa Rasulullah SAW selalu mengerjakan shalat Witir dengan tiga 
761 


5 . 3 


Pj BL Ap Jaga Was 3gp BAK — NA 

was L La ah daa Jo Jaa) 3 JG AI Panen 
Pa 3 BP pn Jati Ju sega en of js 
686. Aswad menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 


kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata, 
"Rasulullah pernah membaca (Al Our'an) setelah berhadats sebelum 


Iltafata jami'an: beliau menoleh dengan seluruh tubuhnya. Maksudnya, beliau 
tidak pernah mencuri pandang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa 
maksudnya adalah beliau tidak pernah memalingkan lehernya ke kanan dan ke 
kiri jika akan melihat sesuatu. Beliau biasanya akan menghadap (kepada 
sesuatu) dengan memalingkan seluruh tubuhnya, atau membelakanginya dengan 
seluruh tubuhnya pula. Begitulah yang dikatakan oleh Al Jazari seperti yang 
disebutkan dalam Syarah Tirmidzi (4/303). Lihat juga penjelasan Ali Al Oari 
terhadap Asy-Syama'il (1/32). 
Asy-Syatsna: kasar jari-jemari tangan dan kakinya. Namun dalam An-Nihayah 
dinyatakan, "Yakni, kedua telapak tangan dan kaki beliau cenderung lebih kasar 
dan pendek. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang 
memiliki jemari kasar namun tidak pendek, dan hal itu lebih disukai kaum lelaki 
karena dengan demikian mereka dapat menggenggam sesuatu dengan lebih 
kuat, tetapi tidak disukai oleh kaum perempuan." 

761 Sanadnya dha'if karena ada sosok Al Harits bin Al A'war. Abu Bakar adalah 
Ibnu “Ayyasy. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 678. 


— Musnad Imam Ahmad 


menyentuh air (berwudhu)." Isra'il mungkin juga berkata, "Dari 
seseorang, dari Ali RA, dari Nabi SAW."'82 


jp Olla! panah gaya 1 Ina Bas 3pt Ui — XAv 
IU SAh 3 da Jb dat ui ag Has Ju -JU sala 


BEA 
| 


ag ea Ken Pa) Aan a33 EN IS 2 
Pa, Alan UN SS kan ha Bela lan 


bi 


687. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami dari Musa Ash-Shaghir Ath-Thahhan, dari Mujahid, dia 
berkata: Ali berkata, "Aku pernah pergi keluar rumah, lalu kudatangi 
sebuah kebun." Mujahid berkata: Ali berkata, "Sambil membawa sebuah 
ember yang akan diisi dengan kurma." Ali RA berkata, "Aku kemudian 
mengisi ember tersebut, hingga telapak tanganku pun penuh. Lalu aku 
pergi mencari air dan kusegarkan diri -maksudnya minum-. Kemudian 
kudatangi Nabi SAW dan kuberi beliau sebagian kurma tersebut, dan 
kumakan sebagiannya." 


162 
763 


Sanadnya dha'if seperti hadits sebelumnya. 

Sanadnya shahih. Syaikh Ahmad Syakir men-dha'if-kan hadits ini karena dia 
menduga bahwa Mujahid tidak mendengarnya dari Ali. Namun dia kemudian 
memperbaiki pendapatnya tersebut, dan dia berkata, "Mujahid mendengar 
hadits ini dari Ali. Sebab, Mujahid lahir pada tahun 21 H saat masa 
kekhalifahan Umar bin Khaththab RA. Dia bukanlah seorang mudallis. Dan 
pemastian bahwa dia tidak mendengar dari Ali RA adalah sebuah pendapat 
yang tidak beralasan." 

Musa Ash-Shaghir adalah Musa bin Muslim Al Hazami yang juga dikenal 
dengan Asy-Syaibani Al Kufi. Dia dianggap tsigah oleh Ibu Ma'in. 

Hadits ini sangat singkat hingga nyaris tak dapat dipahami. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 1135. Singkatnya, Ali RA merasa sangat 
lapar sehingga dia pergi ke pinggiran kota Madinah. Kemudian, dia 
menyibukkan diri dengan bekerja memenuhi ember dengan imbalan kurma. Dan 
dia dapat memenuhi enam belas ember. Lalu dia minum air dan mengambil 
kurma tersebut. Dia kemudian mendatangi Rasulullah dan mengabarkan hal itu 
kepada beliau. Lalu dia makan kurma itu bersama Rasulullah. Lihat hadits no. 
838. 


Musnad Imam Ahmad — 


kaan PP Jatah IS midi Ap eta GI — AA 

2 Ro IE A oh ee dp ai 
Bau Eat Ka alat Ads an, da 
MABA Tas 3 5S Ul, BU 


688. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Muhammad bin Ali, dari 
ayahnya, dari Ali RA, dia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi 
SAW lalu berkata, "Aku pernah ber-nadzar untuk menyembelih untaku 
agar begini dan begitu (banyak hal yang disebutkan)." Rasulullah SAW 
bersabda, "Untuk nadzarmu dengan untamu, maka sembelihlah ia. 
Adapun nadzarmu agar begini-begitu (dengan banyak hal yang 
disebutkan) adalah bersumber dari setan. sebisd 


& £ 0. Lg Et 2 0. "4 9 
aa 8 aa UU 3 C3 pI GA — INA 
“ £ - 9 Ai Bag Tan in (3 £ , 9 ( - 
CP JB AN ai Ia Jaa IP Laba Jb Cal oa MI IP enam 
# gg Paha 23 Na Sket o- 5 - 4 £ 0 5 ye n3 
KA J3 JG SN Le agus AS oh Ib 3 Ie le 


Li? 


TS Ci Ia 


Ucapan Mujahid: "Fagaala, 'Dalwun bitamratin' (Ali berkata, 'Satu ember 
dibalas dengan kurma')." Dalam « tertulis dengan redaksi, "Fagaala, 'Dalwu wa 
tamarun'," sedangkan dalam » tertulis dengan redaksi, "Dalwu wa tamratin.” 
Kedua redaksi ini salah dan tidak mempunyai pengertian apapun. Kami 
memperbaikinya dari &. 

Hatta mala'tu kafii: begitulah yang tertulis dalam skrip di sini. Sedangkan 
dalam riwayat mendatang akan ditulis dengan redaksi: "Harta majalat Yadai" 
(samapi kedua telapak tanganku kapalan). Yakni, muncul sesuatu yang 
menyerupai bisul akibat melakukan pekerjaan kasar dan keras. 

Sanadnya dha'if karena Jabir Al Ja'fi adalah perawi yang dha'if. Muhammad bin 
Ali adalah Al Bagir. Ayahnya adalah Zainal Abidin Ali bin Husein, dia tidak 
pernah bertemu dengan Ali RA (kakeknya). Hadits ini terdapat dalam Majma' 
Az-Zawa 'id (4/188). 


764 


— Musnad Imam Ahmad 


689. Abu Nuh (Ourad) menceritakan kepada kami, Syu'bah 
memberitahukan kami dari Abu At-Tayyah: Aku mendengar Abdullah 
bin Abu Al Hudzail menceritakan dari seorang lelaki dari kalangan Bani 
Asad, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib RA pernah keluar menemui kami, 
kemudian para sahabatnya bertanya kepadanya tentang shalat Witir.” 
Lelaki dari Bani Asad itu berkata, “Ali kemudian menjawab, “Rasulullah 
SAW telah memerintahkan kami untuk melakukan shalat Witir pada saat 
ini. Kumandangkan igamat wahai Ibnu Tayyah, atau kumandanglah 
adzan, atau dirikanlah shalat!” 


PE AI Ala AN IP UB AA AA 
Sh AA 13) tg Pa La “2 SSB 1S AS & P3 


GS SF f3 AV SIS SI SS pa 3 alas 


Ja. A 


A5 AN as Se aa Da AI 2, 
M5 M3 Ing Ud sae AI oh IE JS 1JU ai 


765 Sanadnya dha'if karena lelaki dari Bani Asad atau sosok yang meriwayatkan 


dari Ali RA, itu tidak diketahui. 

Tentang Abu At-Tayyah adalah Yazid bin Humaid Adh-Dhabu'i, Ahmad bin 
Hanbal berkata, “Dia adalah seorang perawi yang tsabituts-tsigah, tsigah.” 
Abdullah bin Abu Al Hudzail Al Anzi adalah seorang tabi'in gadim (senior) 
yang tsigah. Dia telah meriwayatkan hadits dari Umar RA, Ali RA dan lainnya. 
Namun untuk hadits ini, dia meriwayatkannya dari seorang lelaki yang tidak dia 
sebutkan namanya, dan kami tidak menemukan hadits ini dalam Majma' Az- 
Zawa 'id, atau juga dalam kitab Sunan yang empat. 

Walau demikian, dalam Majma' Az-Zawa'id kami menemukan hadits lain 
(2/246) yang bersumber dari Ali RA yang menyebutkan: "Bahwa Ali keluar saat 
Ibnu At-Tayyah mengumandangkan adzan Subuh pertama. Ali kemudian 
berkata, “Benar, inilah waktu shalat Witir...'." Hadits ini diriwayatkan oleh 
Thabrani dalam Al Ausath, dan dalam hadits ini adalah seorang perawi yang 
haditsnya ditinggalkan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Ibnu At- 
Tayyah adalah sosok yang mengumandangkan adzan untuk Ali RA. 

Tsawwib adalah kata kerja perintah dari kata tatswiib yang maksudnya untuk 
seruan, adzan, atau igamah. Asal pengertian dari kata ini adalah ketika 
seseorang datang sambil berteriak meminta tolong dengan melambaikan 
bajunya agar dia dapat dilihat. Selanjutnya, panggilan dengan cara demikian 
dinamakan tatswiib. Begitulah yang dikatakan dalam An-Nihayah. Lihat hadits 
no. 580, 561, 653, 659, 860, dan 861. 


Musnad Imam Ahmad — 


690. Husein bin Ali menceritakan kepada kami dari Za'idah, dari 
Simak, dari Hanasy, dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda 
kepadaku, Jika ada dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, 
maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pihak pertama sampai 
engkau mendengarkan perkataan pihak lainnya (pihak kedua). Dengan 
demikian, engkau dapat melihat apa yang hendak engkau putuskan'." 
Hanasy berkata: Ali berkata, "Setelah peristiwa itu aku pun selalu dapat 


menjadi seorang gadhi (hakim). 


GO gan “Li X5 Lan ie LL 0. K5 

aa ON Wa HI Ii Hb Pe) a Bab — AN 

Y- 0 - 2. z .. 0... 0. .ar, 0... Aa Ma” 02 39 

PEP ai Aha gi Sp Ola yi Ulat EA eka Ch 

P PA ak San aka enbe Data Aa Ae ga ar Tin aa Mini Ba an 

By 1G dita SP Ip KANG Ale AI Ko OS JB EN ooh 

. s . . » ” s .. 0. "ut 
Mt ng Jp Wi Spo 


6N1. Abu An-Nadhr Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada 
kami, Abu Sallam Abdul Malik bin Muslim Al Hanafi menceritakan 
kepada kami dari Imran bin Zhabyan, dari Hukaim bin Sa'd Abu Tihya 
dari Ali RA, dia berkata, “Jika Nabi SAW hendak bepergian (musafir), 
beliau akan membaca, 'Karena-Mu, ya Allah, aku dapat sampai, karena- 


Mu aku dapat berkeliling”, dan karena-Mu (juga) aku dapat pergi'. na 


166 Sanadnya shahih. Za'idah adalah Ibnu Gudamah. Simak adalah Ibnu Harb. 
Hanasy adalah Ibnu Al Mu'tamir Al Kanani. Pembahasan atas hadits ini telah 
dikemukakan dalam hadits no. 573. Walau demikian, dalam z tertulis bahwa 
sanad hadits ini hasan. Dan ini adalah pernyataan yang keliru. Lihat hadits no. 
636 dan 666. 

Yang benar adalah: Wa bika ahulu (Karena-Mu aku pindah). 

Sanadnya shahih. Imran bin Zhabyan Al Hanafi Al Kufi adalah perawi yang 
tsigah. Dia dianggap tsigah oleh Ya'gub bin Sulaiman, dan Ibnu Hibban pun 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 

Hukaim bin Sa'd Al Hanafi Al Kufi adalah seorang tabi'in yang tsigah. Hukaim 
adalah Abu Tihi. 


767 
768 


— Musnad Imam Ahmad 


ag 2833 EA NG 398 lp la jai Bab — NAN 
ea 2G 5 al APA li aa IN 
SA | basi SA Ah ea Ko 
692. Abu An-Nadhr Hasyim dan Abu Daud menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Warga' menceritakan kepada kami dari Abdul 
A'la Ats-Tsa'labi, dari Abu Jamilah, dari Ali RA, dia berkata, 


“Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian beliau memerintahkanku 
untuk memberikan upah kepada tukang bekam.” 


No 33 nah 119. 


Pa AJA AE TA Ge gag GIA Gi AAN 
Se Ko IA 6 TA ga) Ab lgi WE Ayi 
af as 8 up El jas IU ai ada AI ag 


2... 


SP Halu P3) :JG ui Se s “d3 - JG Per - 


St 


693. Bakr bin Isa Ar-Rasibi menceritakan kepada kami, Umar bin 
Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Nu'aim bin Yazid, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, dia berkata, “Nabi SAW memerintahkanku untuk 
memberi beliau dengan sesuatu yang akan dituliskan hal-hal yang tidak 
akan membuat umatnya sesat setelah kepergian beliau kelak.” Ali 
berkata, “Aku sungguh takut jiwa beliau akan segera meninggalkanku.” 
Ali berkata, “Aku berkata, “Biar kuhapal saja dan akan kupahami.' Beliau 
bersabda, “Aku mewasiatkan (agar kalian memperhatikan) shalat, zakat, 
dan hamba sahaya kalian!" 


769 Sanadnya dha'if karena Abdul A'la Ats-Tsa'labi adalah perawi yang dha'if. 
Warga' adalah Ibnu Umar bin Kulaib, dia adalah perawi yang tsigah. 
Abu Jamilah adalah Ath-Thahawi, pengikut setia Ali RA. Namanya adalah 
Maisarah bin Ya'gub. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 
Pengertian hadits ini akan dikemukakan dalam pembahasan hadits no. 1129, 
1130, dan 1295. 

"0 Sanadnya hasan. Umar bin Al Fadhl As-Sulami kerap disebut Al Harsyi Al 
Bashri. Dia dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. 


Musnad Imam Ahmad — 


8 


AE gi PTE AE Jaa ES YK Gis — Ia 
Hang Gaia AN GA ERA gan bi PAN 
MA F3 Ta S0 DS ai IE LS 1 -JU 


694. Hujain menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman, dari Ali bin Abu 
Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa berdusta 
kepadaku dalam mimpinya, maka pada hari Kiamat (kelak) dia akan 
dituntut untuk membuat seikat sya'ir (sejenis gandum). 


Aa an 2 ga Pas nd Ke Ju) — xao 
8. 0 Ng 136 - 3 . TING 2 ya 2 Lens Nokia 
5 Nan IG pb YA ea Asi 


. 


Ol madara op Bea ga DK Aa de 
KE ARK 


695. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar Al 
Mugaddami menceritakan kepadaku, Fudhail bin Sulaiman (An-Numairi) 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Yahya menceritakan 
kepada kami dari Iyas bin Amru Al Aslami, dari Ali bin Abu Thalib RA, 


Na'im bin Yazid adalah seorang tabi'in hanya diriwayatkan oleh Umar bin Al 
Fadhl. Abu Hatim berkata, “Dia adalah perawi yang tidak diketahui.” Para 
tabi'in memang biasanya memiliki kehidupan tertutup, hingga kita mendapati 
adanya cacat yang jelas pada diri mereka. Ungkapan seperti inilah yang 
dikatakan oleh Al Haitsami (3/63) secara singkat. 

Thabag: tulang kecil yang memisahkan antara kedua punggung. Pada masa itu 
mereka memang menulis di atas tulang dan sejenisnya. 

77 Sanadnya dha'if, karena Abdul A'la Ats-Tsa'labi adalah perawi yang dha'if. Abu 
Abdurrahman adalah As-Sulami Abdullah bin Habib. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 568. Dalam g tertulis: "Man kadzaba alayya fi 
hilmihi" (Barangsiapa yang berdusta kepadaku dalam mimpinya). Perlu 
diketahui, bahwa adanya penambahan kata “alayya” adalah tambahan yang 
keliru dan tidak mengandung pengertian apapun. Namun dalam » & redaksi 
tersebut tidak ditemukan. 


— Musnad Imam Ahmad 


dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sepeninggalku 
kelak akan terjadi suatu perselisihan atau suatu perkara. Karena itu, jika 
engkau dapat menjadi juru damai, maka lakukanlah'. sa 


dat : 2. 0-5... a . 3 -. 8 : Ti 2 3 d9 3 ... 
Tt 32. - Io oU 3 & L 0. ee 0 Ea. P 
SIB ESA Uh de UP OA S3 ui ba IP Blah al Ph 

oo g : PRA 2... Oh aa : 8. Dg 2. Ge p 2. 
& A3 ya) 18 casan Pa old & LD aa Jera FA) 


Sai Ud Jp tayab 
696. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Ja'far Al 
Warakani dan Isma'il bin Musa As-Sudi menceritakan kepada kami, 
Zakaria bin Yahya Rahmawaih menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Syarik memberitahukan kami dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Dzi 
Huddan, dari Ali RA, dia berkata, “Sesungguhnya Allah SWT melalui 
lidah Nabi-Nya menyebut perang sebagai tipu daya.” Rahmawih dalam 
riwayatnya menyebutkan, “Melalui lidah (sabda) Nabi kalian.” 


& 


72 Sanadnya shahih. Fudhail bin Sulaiman An-Numairi telah disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsugat. Ali bin Al Madini meriwayatkan darinya, dari dia 
termasuk orang yang kaku (berlebihan). Dia dipersoalkan oleh Ibnu Ma'in dan 
yang lainnya. Namun Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir 
(4/1/123) dan dia tidak menyebutkan adanya cacat pada dirinya. Bukhari tidak 
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa, juga hadits darinya diriwayatakan dalam 
Ash-Shahih. 

Muhammad bin Abu Yahya Al Aslami adalah orang Madinah yang tsigah. 
Tentang Iyas bin Amru Al Aslami telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam 
Ats-Tsugat, juga dalam Al Madaniyyin. 

As-Silm adalah orang mendamaikan, sama baik laki-laki maupun perempuan, 
satu maupun banyak. 

Hadits ini terdapat dalam Zawa'id Abdullah, dan Al Haitsami menisbatkannya 
kepada Abdullah (7/234). Al Haitsami berkata, “Para perawinya adalah tsigah.” 
Sanadnya dha'if, meskipun bagian awalnya terlihat muttashil (bersambung). 
Sebab Sa'id bin Dzi Huddan adalah perawi yang tidak dikenal. Ibnu Al Madini 
berkata, “Aku tidak tahu apakah dia pernah mendengar dari Sahl bin Hanif atau 
tidak. Dia adalah sosok yang tidak diketahui. Aku tidak pernah mengetahui ada 
seseorang yang meriwayatkan darinya selain Abu Ishag.” 


773 


Musnad Imam Ahmad — 


..id 3. 3 


Fe BA KE al ia AE Ih MN X2 Ju) — Xav 


- 
a86 


80. 2... 8 Fa .. .- . .. 5 ac Aan 2 
AP ebi Gg IP Oa 2 Gaga SA AR IG Can VE sa 


Adapun sanad yang kedua, sanad ini menunjukan bahwa antara Sa'id bin Dzi 
Huddan dengan Ali bin Abu Thalib RA itu ada sosok perantara yang tidak 
diketahui. Sanad yang kedua ini lebih kuat daripada sanad yang pertama dalam 
hal ke-dha'if-an hadits. Sebab, Sufyan Ats-Tsauri itu lebih kuat hapalannya 
daripada Syarik. 

Adapun teks hadits, "Perang itu tipu daya,” ini adalah teks yang benar dan 
disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab Shahih lainnya 
dari hadits Jabir dan Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan selain dari 
Jabir dan Abu Hurairah yang dalam pembahasan selanjutnya akan dikemukakan 
banyak riwayatnya, di antaranya seperti pada hadits no. 8097, 8138, 13374, 
13375, 14226, dan 14358. 

Huddan ditulis dengan dhammah huruf haa' dan tasydid pada huruf daal yang 
tidak memiliki titik. 

Khad'ah: Ibnu Al Atsir berkata, “Diriwayatkan dengan beberapa bentuk: (1) 
Dengan fathah pada huruf khaa” lalu huruf daal yang sukun, (2) Dengan 
dhammah pada huruf khaa", lalu huruf daal yang sukun, juga (3) Dengan 
dhammah pada huruf khaa' kemudian fathah huruf daal. 

Yang pertama (khad'ah) maknanya adalah, bahwa keadaan perang itu menuntut 
adanya satu dari sekian tipu daya. Tegasnya, jika sekali saja seorang prajurit 
melakukan tipu daya atau kecurangan, maka tipu daya itu tidak akan dapat 
dihentikan. Ini merupakan riwayat yang paling kuat dan shahih. 

Makna kedua: khud'ah merupakan nama (kata sifat) dari khada' (suatu 
penipuan). Makna ketiga (khuda'ah): perang dapat menipu seseorang dan 
memberi mereka angan yang tidak akan hilang dari benak mereka. Ini seperti 
dikatakan, “Dia adalah seorang pemain dan penertawa," maknanya: orang itu 
banyak bermain dan tertawa. 

Hadits mulai dari no. 695-697 merupakan penambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. Hanya saja menurut pendapat yang lebih terpilih, Abdullah 
meriwayatkan hadits itu dari ayahnya (Ahmad bin Hanbal), juga 
meriwayatkannya dari Ubaidillah Al Oawariri. 

Muhammad bin Ja'far Al Warakani adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap 
tsigah oleh Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya. 

Isma'il bin Musa adalah Al Fazari, dia berasal dari keturunan As-Sadi. Dia 
adalah orang yang sangat jujur. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats- 
Tsugat, dan Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1373) tanpa 
menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Zakaria bin Yahya Zahmawaih namanya telah disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Ats-Tsugat. Ibnu Hibban berkata, “Dia termasuk orang yang bagus dalam 
banyak riwayatnya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


—- —— ne 


— 


SI Ip ipa LS Dk Us NN At Da 


- 


dn daa Ia 
697. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ayahku dan Ubaidillah bin 
Umar Al @awariri menceritakan kepadaku, keduanya berkata: 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari Sa'id bin Dzi Huddan: Orang yang mendengar perkataan 
Ali menceritakan kepadaku, (bahwa) dia (Ali) berkata, “Perang itu tipu 
daya (perkataan ini disampaikan Allah SWT) melalui lidah (sabda) Nabi 
kalian SAW.” 


tara 0 Sae 0 1 Koe 


Ag Jet HI Sa) Pn Ae NG Ju) — xaA 
PA GI ata Tah MN ate 1 AA HA AN 


dpt Gagal Eh de op Ao) jp 
ah ba Ko Ia Hj HA Ap SG ta Job 
AI BAE IS Tadi 


698. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ishag bin Isma'il 
menceritakan kepada kami, Yahya bin 'Abbad menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin 
Maisarah, dia (Abdul Malik) mendengar Zaid bin Wahb dari Ali RA 
(berkata): "Nabi SAW pernah dihadiahi sejenis mantel yang terbuat dari 
sutera. Beliau kemudian mengirimkan mantel tersebut kepadaku, 
sehingga aku pun merasa bahagia karenanya. Lalu kutahu dari raut muka 
beliau tersimpan kemarahan.” Ali berkata, “Maka kemudian kubagikan 
baju itu di antara para isteriku.” 


74 Sanadnya dha'if. Lihat catatan kaki hadits sebelumnya. 

"5 Sanadnya shahih. Yahya bin “Abbad Adh-Dhabu'i itu sangat jujur. Dia 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat, dan Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (4/2/292) tanpa menyebutkan adanya cacat pada 
dirinya.” Dia juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 


Musnad Imam Ahmad — 


AS NG GI ST YG ad BPA Ae KAb — NA 


An Gan sb ig GEA AS Ka Hp Jb ala 3 OA 
Pa aa 2 diah D3 YAI Laka IG aa 


PN 


aa D5 ant Jb Ti Pe ii dpat Lia CA 


699. Abdullah bin Walid dan Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, “Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman, dari Ali bin Abu Thalib RA, - 
Sufyan berkata, “Aku tidak mengetahuinya selain Ali mengangkat 
riwayat hadits ini hingga Rasulullah SAW (marfu').”- Dia (Ali) berkata, 
“Barangsiapa yang berdusta pada mimpinya, maka pada hari Kiamat 
(kelak) dia akan dituntut untuk membuat seikat sya'ir (sejenis gandum).” 
Abu Ahmad berkata, “Sufyan berkata, “Aku berpendapat perkataan ini 
berasal dari sabda Nabi SAW'."''5 


SP BEN AE 56 JA PE SI IE Kara Ie 5 Yui 
SEN Ho MIA OS TE EA oh VE ALI AS 
PI 


Zaid bin Wahb Al Juhanni adalah tabi'in mukhadram (mengalami masa 
Jahiliah). Dia masuk Islam saat Rasulullah masih hidup, dan dia hijrah 
menyusul beliau, namun tidak pernah bertemu dengan beliau SAW. Lihat hadits 
no. 601, 611, dan 710. 
As-Siyaara: Ibnu Atsir berkata tentangnya, “Siyara adalah sejenis mantel yang 
dicampuri dengan bahan sutera seperti suyuur. Siyara itu merupakan kata 
dengan wazan faa'la, dari kata as-sairul gad, Demikianlah yang diriwayatkan 
untuk kata tersebut menjadi kata sifat. Namun sebagian ahlul hadits 
muta 'akhirin (kontemporer) mengatakan, “Itu siyara adalah perhiasan (hullah 
as-siyaa) —dituliskan dengan bentuk idhafah-.' Mereka berargumentasi bahwa 
Sibawaih tidak pernah menjadikan wazan faa'la sebagai kata sifat, melaikan 
sebagai isim (kata benda). Dan makna dari kata, 'Syurihas-saira bil hariirish- 
shaafi,' adalah perhiasaan sutera.” 
Hadits ini merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. Lihat hadits no. 
755 dan 958. 

76 Sanadnya dha'if, karena Abdul A'la Ats-Tsa'labi adalah perawi yang dha'if. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 694. 


— Musnad Imam Ahmad 


700. Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman, dari 
Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW menyambung puasa (tanpa 
berbuka) sampai waktu sahur.” 


Pal 33 0 5. .. .- Pee | R5 No. 55 

PANAS ap Aabaa PNG YME El 5) BA YAA 
Ab AA EP ika AM AP BAG op A3 3 ae 
5 2. (3 Pan DADN or x Ta y, si 25 A3 € : ke x ” . 
LS BIS ab EM Ato AI Jah Hae JB AS AI oh 
IA 2. A Ea ce. y To 03 Png ' P Tua H ah « an - gg 
JA 5) AI BE AI Ola AI aa MY YA oi 
Pali 3 MR maa 
701. Rauh menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourzhi, dari 
Abdullah bin Syaddad bin Al Had, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, dia berkata, “Rasulullah SAW mengajariku, jika aku 
tertimpa oleh suatu kebimbangan, (hendaknya aku) membaca, “Tidak ada 


Tuhan kecuali Allah yang Maha Lembut dan Pemurah. Maha suci Allah 
dan Maha Tinggi Dia, Tuhan pemilik Arasy yang agung. Segala puji bagi 


Allah Tuhan semesta alam'.”” 


P4 2 2 - 
£ Jo Lo pan 19 - 


Ana eni de Tiba DT rp PNP 


Soe As 4 


An an MS DED PAN AN ah As 


17 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 712, 726, dan 1363. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Hakim (1/508) dari jalur Rauh dari Usamah, lalu dari jalur 
Sa'id bin Manshur, dari Ya'gub bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Ajlan, 
dari Muhammad bin Ka'ab. 

Namun Hakim menambahkan di akhir redaksinya, “Abdullah bin Ja'far 
membacakan bacaan itu kepada orang yang akan meninggal dunia, kemudian 
menghembuskannya ke bagian yang terasa sakit.” 

Hakim men-shahih-kan hadits tersebut karena telah memenuhi kriteria hadits 
shahih menurut syarat Muslim. Hal itu kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
Hadits ini akan dikemukakan selanjutnya pada hadits no. 1762 dari Abdullah 
bin Ja'far, dan pada hadits 2012 dari Ibnu Abbas. Lihat hadits no. 726 dan 1363. 


Musnad Imam Ahmad — 


SEE JP dsn Goat Ja NA HP LA UP aa el HJ 


Ba em ek andra 2 aa el JW 
aan Per Dg aa , 
JI AD SI :JG Gay Jadi 


702. 'Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Tsuwair bin 
Abu Fakhitah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata: Abu 
Musa Al Asy'ari pernah menjenguk Hasan bin Ali. Dia (ayah Abu 
Fakhitah) berkata, “Ali RA kemudian masuk dan berkata, “Apakah kamu 
datang untuk menjenguk atau sekedar berkunjung, wahai Abu Musa?” 
Abu Musa menjawab, “Aku datang untuk menjenguk, wahai Amirul 
Mukminin.” Ali kemudian berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim (lainnya) 
kecuali tujuh puluh ribu malaikat akan mendoakannya sejak memasuki 
pagi hingga menjelang sore, dan Allah akan menjadikan kharif untuknya 
di surga'.” Abu Musa berkata, "Kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, 
apakah kharif itu?' Ali RA menjawab, “Penyiram yang akan menyirami 
pohon kurma'."778 


3 
uu II 5 de ara jeve 2 a SIAG JUJ — Vr 
Ki Ce 
Al Aa It ah gt ET al It 6 In 


AS 3 NN aah Ji Ia gp de 


78 Sanadnya sangat dha'if. Tentang Tsuwair bin Abu Fakhitah, Bukhari 
menyebutkannya dalam Al! Kabir (1/2/183) dan Ash-Shaghir (128) dari Ats- 
Tsauri, “Tsuwair termasuk pilar kebohongan.” Sedangkan dalam Al Kabir, 
Bukhari menuturkan, “Yahya dan Ibnu Mahdi tidak meriwayatkan hadits 
darinya.” Nama ayah Abu Fakhitah adalah Sa'id bin Alagah (mantan budak 
Ummu Hani binti Abu Thalib) dia adalah seorang tabi'in yang tsigah. Lihat 
hadits no. 612 dan 754. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


JR 3 PJB LL 5 up Je U bad JS ci 
Dena RAYA TOK 
SIA JW ta 3 ME) €P La Dp ega el 
ina sa aah UD ada GA Ng 
703. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ali bin Hakim Al Audi 
menceritakan kepadaku, Syarik memberitahukan kepadaku dari Utsman 
bin Abu Zur'ah, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: Ali RA pernah 
mendatangi suatu kaum penduduk Bashrah dari kalangan pengikut 
Khawarij. Di antara mereka ada seorang lelaki yang dikenal dengan Ja'd 
bin Ba'jah. Lelaki itu kemudian berkata kepada Ali, "Takutlah engkau 
kepada Allah, wahai Ali. Sesungguhnya engkau akan mati!" Ali 
menjawab, "Bahkan (aku akan) dibunuh. Pukulan ke sini (kepala) 
melumuri ke sini (janggut). Itu perintah yang dititahkan dan putusan yang 
telah ditetapkan. Sesungguhnya telah merugi orang yang 
mendustakannya." Lelaki itu kemudian mencela pakaian Ali RA. Lantas 
Ali RA menjawab, "Apa urusan kalian terhadap pakaian(ku)? Pakaian ini 
lebih dapat menjauhkan dari kesombongan, dan layak untuk diikuti oleh 
seorang muslim." 


Tea 0. 18 


SARA 531 IG KS yA Hp ul His Lah ba — Y. 4 
AN tb UG Sg IE PPA 5 5 
uda sn Sa ag Ka» IG Gn ala En IL ap 


& 
Da nan 


Mn Ae Mn aa :JG 3 Ju Cena SA 


Be nga Pena Gn an Lea eta z 
"JB Bap Riina DE O| inazua bd Membagi Ja Pu) 


In bah ad Aa Ls “JG dua Ur db Ola 


79 Sanadnya shahih. Ali bin Hakim Al Audi adalah perawi yang tsigah. Syarik 
adalah Ibnu Abdillah An-Nukh'i. Hadits ini merupakan penambahan dari 
Abdullah bin Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


Say Jas SP tepi la SY Ia USS HA Ih Uk JS 
Pe ma Sa aa Team anak Kent, A0 SA SEL MPN Lai MIS Eat MANA bni 
Jas «S3 OS UK ad tanelel AAS Ya KLS Y ci 
AS PS PU HS Uu 

704. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, dia berkata: Muhammad bin Ka'ab Al 
Ourazhi menyebutkan (hadits) dari Al Harits bin Abdullah Al A' war. Dia 
berkata: Aku berkata, "Amirul Mukminin akan datang, dan sungguh akan 
kutanyakan kepadanya tentang apa yang telah aku dengar semalam." 


Harits berkata, “Aku kemudian mendatanginya setelah "Isya dan 
menemuiya.” Abu Ishag kemudian menyebutkan lengkap haditsnya. 


Al Harits berkata, “Amirul Mukminin kemudian berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS pernah 
mendatangiku lalu dia berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya 
umatmu akan terpecah sepeningalmu'." Beliau bersabda, “Aku bertanya 
kepada Jibril, “Lalu apa jalan keluarnya, wahai Jibril?” Beliau 
bersabda, “Jibril menjawab, “Kitab Allah (Al Our'an). Dengan kitab 
itulah Allah akan menghancurkan setiap orang yang bersikap sewenang- 
wenang. Barangsiapa yang berpegang teguh kepadanya maka dia akan 
selamat, dan barangsiapa yang meninggalkannya maka dia akan binasa 
-Jibril mengatakan itu dua kali. Itu (Al Our'an) adalah perkataan yang 
jelas dan bukan bercanda-. Lidah-lidah tidak akan dapat 
menciptakannya, dan tidak pula dapat menghilangkan keajaibannya. 
Dalam Al Our 'an itu terdapat berita umat sebelum kalian, pemisah bagi 
sesuatu yang ada di antara kalian, serta berita tentang umat yang ada 


setelah kalian!" 


10 Sanadnya sangat dha'if karena keberadaan Al Harits bin Al A'war. Lebih dari 
itu, yang pasti sanad ini pun terputus karena ucapan Ibnu Ishag, "Muhammad 
bin Ka'ab menyebutkan (hadits).” Pasalnya, kami tidak pernah menemukan 
Muhammad bin Ka'ab meriwayatkan darinya secara langsung. Sebaliknya, dia 
meriwayatkan hadits ini dalam Sirah melalui perantara. Begitulah hadits itu 
termaktub dalam Musnad secara ringkas. Di sana terdapat isyarat bahwa kisah 
dalam hadits ini tidak pernah disebutkan, dan juga tidak pernah terjadi. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ba Kana NE? DN APA 
2 ea ea 


£ 30. 


je IE AA ng Ab aa ip eh Ipa IP yA ui Lae 
Ja Sp La Gg ED Ja pa da le Ip Ya 


Hn gb pada JG Gtal Wi 
ip lbs IG (kas Ch 2IE) CAR D3 sb lb 
nanang an ad Lu CI dua, U: Sh Pa 


S0. 


Ja Bale da Io Ipa Si SIG EK Eka ot 
BISU Ju ana Take bola Je sg Lo Jai 


.... 


Na 2 ai SY OS 


Karena itulah Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Fadha'il Al Our'an (6-7) 
dari Musnad dan mengomentari, “Demikianlah, hadits itu diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad.” Lalu Ibnu Katsir menyebutkan riwayat lain untuk hadits 
tersebut dari Sunan At-Tirmidzi, dari jalur Hamzah Az-Zayat, dari Abul 
Mukhtar Ath-Tha'i, dari anak saudara Al Harits bin Al A'war, dari Al Harits. 
Tirmidzi kemudian mengutip bahwa hadits tersebut adalah hadits yang gharib 
dan mengatakan, “Kami tidak mengetahuinya kecuali dari Hamzah Az-Zayat. 
Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui, dan sosok Harits pun 
dipersoalkan.” 

Ibnu Katsir kemudian menuliskan, “Hamzah bin Habib Az-Zayat tidak 
meriwayatkan hadits ini seorang diri.” Juga dengan riwayat Tirmidzi yang 
terdapat dalam Sunan (4/51-52). 

Ibnu Ishag adalah Muhammad bin bin Ishag (penulis 4As-Sirah). Dalam z dan & 
tertulis, "Abu Abu Ishag.” Itu adalah sebuah kekeliruan. Dan kami 
membenarkannya dari » 

Ibnu Katsir telah menjelaskan ketika dia mengutip hadits ini bahwa yang 
dimaksud dengan Ibnu Ishag adalah Muhammad bin Ishag. Dia dengan tegas 
menyebutkan nama tersebut. 

“La takhtalighul alsun”: Demikianlah yang disebutkan dalam & z. Yang pasti, 
kata itu berasal dari ungkapan: Ikhlaaguts-tsaub yang berarti: baju yang usang. 
Dikatakan, “Akhlagtu tsaub,” berarti: aku mengusangkan baju itu. Walau 
demikian, kata "tahtalighu," tidak pernah kami temukan dalam referensi bahasa. 
Dalam Ibnu Katsir tertulis, "Laa tukhaliguhul alsun (lidah tidak dapat 
mengusangkannya),” dan tentunya ungkapan ini lebih jelas. 


Musnad Imam Ahmad — 


705. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Hakim bin Hakim bin “Abbad bin Hunaif 
menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin 
Syihab, dari Ali bin Husein, dari ayahnya, dari kakeknya (Ali bin Abu 
Thalib. RA), dia berkata, “Rasulullah pernah menemuiku dan Fatimah 
pada suatu malam. Beliau kemudian membangunkan kami untuk shalat.” 
Ali berkata, “Beliau kemudian kembali ke rumahnya lalu mengerjakan 
shalat yang lama pada malam itu.” Ali berkata, “Beliau tidak mendengar 
kami bergerak.” Ali berkata, “Beliau kemudian kembali kepada kami, 
lalu membangunkan kami dan bersabda, “Bangunlah kalian berdua, dan 
shalatlah'." 


Ali berkata, “Aku kemudian duduk sambil menggosok mataku 
sambil berkata, “Sesungguhnya kami, demi Allah, kami hanya shalat 
berkat apa yang telah Allah tentukan kepada kami. Sesunguhnya jiwa 
kami berada dalam kekuasan Allah. Jika Dia berkehendak untuk 
membangunkan kami, maka Dia akan membangunkan kami'." Ali 
berkata, “Maka Rasulullah kemudian berpaling dan bergumam sambil 
memukulkan tangannya ke pahanya, “Kami hanya shalat berkat apa yang 
telah Allah tentukan kepada kami. Kami hanya shalat berkat apa yang 
telah Allah tentukan kepada kami. (Allah SWT berfirman), 'Dan manusia 
adalah makhluk yang paling banyak membantah'." (Os. Al Kahfi (18): 
54778! 


Peia na X2 JG — V1 


SP MI PE Ai ahh yi UI ap H Si 
Pa la ANE 85 - 2 3 (ng na pe : Tere 0... ara 
02 20.1 Uh - ke ad .. . . A - ee 20005 
D8 pal ANA Ol JUS can HE AI nh IP A3 ON 


"abang. .- LA IL 2.1 5 sap 
OI SE AAN SB Ah AI pa HE aa AN 


78! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 575. 
Al Hawi atau Al Hawu berarti: waktu yang lama. Namun menurut sebuah 
pendapat, kata tersebut berarti: waktu yang dikhususkan untuk-malam. 


— Musnad Imam Ahmad 


tah Si Vj Sal of Gala aa 3 Ni 
2 ea Ia dah Ie Io 
ASEAN GA ea dh RAL Yg ga Ha di 
Byan Yale ga opa OT on sja AN 
BP BS AT BA ya MI TAI CS DAY ie ORA pia 
An aa id al Ya ala da Gd Lah Kat ad 
PE NAN Vira Sab GA Ai Jaa 
an Sa PB ga Ja Ui Ya 


706. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ahmad bin Jamil Abu Yusuf 
menceritakan kepadaku, Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abu 
Ghaniyyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abu 
Sulaiman, dari Salamah bin Kuhail, dari Zaid bin Wahb, dia berkata: 
Ketika kaum Khawarij siap untuk berperang di Nahrawan, Ali RA berdiri 
di antara para sahabatnya lalu berkata, "Sesungguhnya mereka telah 
menumpahkan darah yang haram, menyerang manusia yang bebas, dan 
mereka adalah musuh yang paling dekat dengan kalian. Jika kalian 
berangkat menuju musuh kalian, aku khawatir mereka akan membokongi 
kalian dari belakang. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah 
Saw bersabda, 'Suatu kelompok akan keluar dari umatku, shalat kalian 
(bila dibandingkan dengan) dengan shalat mreka tidaklah sama, puasa 
kalian (bila dibandingkan dengan) puasa mereka tidaklah sama, dan 
bacaan kalian (bila dibandingkan) dengan bacaan mereka tidaklah 
sama. Mereka membaca Al Our'an dalam keadaan menduga bahwa Al 
Our 'an itu akan menjadi manfaat bagi mereka, padahal Al Gur'an itu 
(justru) akan menjadi mudharat bagi mereka. Bacaan mereka (terhadap 
Al Our 'an) tidak pernah melampaui kerongkongan mereka saja. Mereka 
keluar dengan cepat dari Islam seperti cepatnya anak panah 
keluar/melenceng dari sasaran bidik. Tanda untuk itu adalah bahwa di 
antara mereka ada seseorang yang memiliki lengan bagian atas, namun 
dia tidak memiliki lengan bagian bawah (dari siku ke pergelangan 
tangan). Pada lengan bagian atasnya ada (sesuatu) seperti puting 


Musnad Imam Ahmad — 


payudara. Pada puting tersebut ada bulu-bulu berwarna putih. 
Seandainya para tentara yang membunuh mereka itu tahu apa yang 
menjadi kewajiban mereka melalui lidah Nabi mereka, niscaya mereka 
akan menggantungkan diri kepada pekerjaan (tugas) itu. Oleh karena itu, 
berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah'” Kemudian 
disebutkanlah hadits yang panjang itu.”7?2 


- - - 
... rt 218 19. 


HP BNN pd ES Laik Hi —y.v 

Aga Ag Bana dp Hai dag 
TIA 5 Kab pe Ja aa ang aib Oia 33 bu 
KA Kp aa Kh su SA ka) AN ES aa, 
Aga S3 IE Dp Ja 3g ani 
JB uga AG JB sai Lusi Tan) ai PK S P3 Hb 
Ed BA IG ea ed oke Ie 3, Sat Ha 
Aa Na Ka Gel led AIA eb 


2... 


3 


te Ka Tea an Td : ... az 0. 2 0. £ 0ge ..... etc 8 a, : 4 
Sta s3, toll SU LAS Ny G3 Less Hee Jaw US 


0... 


782 Sanadnya shahih. Ahmad bin Jamil Al Maruzi adalah perawi yang tsigah. 
Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ghaniyyah Al Khara'i Al Kufi 
adalah perawi yang tsigah. Abdul Malik bin Abu Sulaiman adalah Al Azrami. 
Samalah bin Kuhail adalah Al Hadhrami At-Tin'i yang merupakan nisbat bagi 
Tin', salah satu keturunan dari Hamdan. Dia adalah seorang tabi'in yang tsigah, 
kuat dan bagus dalam periwayatan hadits. Lihat hadits no. 672 dan 735. Hadits 
ini adalah ringkasan, sebagaimana dapat ditemukan pada bagian akhirnya. 

. Hadits ini tidak disebutkan lagi dalam 4! Musnad. 
Di atas telah dikemukakan hadits-hadits tentang kaum Khawarij, dan akan 
dikemukakan pada pembahasan hadits-hadits selanjutnya. Hadits ini merupakan 
penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
As-Sarah adalah hewan ternak yang dilepas untuk digembalakan. Itu adalah 
bentuk plural (Gama'), atau merupakan suatu pemberian nama dengan 
menggunakan mashdar. 


— Musnad Imam Ahmad 


.3 
& 


Jay: J3 A3 Se 2 OKE Y3B aka 5 at at : . Jai 


dg A3 Us DT UT OS UN ke NN ea 
AS Plh pg 

707. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, Yahya bin “Abbad bin Abdullah bin Al 
Zubair menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Az- 
Zubair, dia berkata: Demi Allah, sesungguhnya kami pernah bersama 
Utsman bin Affan RA saat di Juhfah, dan bersamanya pula sekelompok 
kafilah para penduduk Syam, di antara mereka Habib bin Maslamah Al 
Fihri. Tiba-tiba Utsman RA berkata -ketika disebutkan kepadanya 
tentang Haji Tamattu' yang menyambung antara umrah dan haji-, 
“Sesungguhnya yang paling sempurna untuk haji dan umrah adalah 
hendaknya kedua ibadah itu (haji dan umrah) tidak dilakukan bersamaan 
dalam bulan haji (Syawal, Dzulga'dah dan Dzulhijjah). Seandainya 
kalian menangguhkan umrah ini hingga kalian melakukan dua kali 
kunjungan ke rumah ini (Ka'bah), itu lebih utama (afdhal). 
Sesungguhnya Allah telah memberi keluasan dalam kebaikan.” 
Sementara itu Ali bin Abu Thalib RA sedang berada di perut lembah 


un 


tengah memberi makan untanya'. 


Zubair berkata, “Lalu Ali RA diberitahukan apa yang telah 
dikatakan Utsman RA. Ali lantas segera menemui Utsman dan berdiri di 
hadapannya. Ali berkata, “Apakah engkau menentang cara yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah dan keringanan yang telah Allah berikan 
kepada hamba-hambanya dalam kitab-Nya? Engkau telah mempersulit 
dan melarang mereka dalam hal itu, padahal itu (mengerjakan umrah dan 
haji secara Tamattu”) diperuntukan bagi orang-orang yang mempunyai 
keperluan dan para penduduk yang kesusahan.” 

Ali lalu berniat dan bertalbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. 
Utsman kemudian menghadap kepada khalayak dan berkata, “Apakah 
aku melarang untuk mengerjakannya (Tamattu”)? Sesungguhnya aku 
tidak melarangnya. Itu hanyalah sebuah pendapat yang aku tawarkan. 


Musnad Imam Ahmad — 


Barangsiapa yang mau maka dia dapat mengambilnya, dan barangsiapa 
yang mau maka dia pun dapat meninggalkannya'."”" 


Pa) 5 3 «- Pi KD Pa 


wa mena esbuan Na Maap menamai 


sega . 


. 1.3 £ 

Si aa B3 5 Goa SI ui Gi Ogah ka Gi 
aa » 3 Loc Et ug PAN Er " 
di de an ARI Lag Ab Jia Ye bt JS abi 
. .£ . OP ANN NP, PN Pe Pi or 4 2 Y Pa 
BESI AS le 7 Ino telan elu Ale AI ato al Iya) 
Ya ta “. y UNI aa Bi ia x ea TP AN 
ay EN Klo Jo) Oh CPI GI li Ah op in 
" : TN NE - 5 - HK 0 — or, p. 
(S3) D3) STA Ga Ul entar pala Ula Up) 2Jih 

708. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Ishag: Abdullah bin Abu Salamah 
menceritakan kepadaku dari Mas'ud bin Al Hakam Al Anshari, juga Az- 
Zuragi dari ibunya, bahwa dia menceritakan kepadanya, sang ibu berkata: 
Sepertinya aku melihat Ali bin Abu Thalib yang tengah berada di atas 
baghal putih milik Rasulullah SAW dan dia berdiri di (tengah) kaum 
Anshar saat mengerjakan Haji Wada'. Dia pun kemudian berkata, “Wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya (hari-hari ini) bukanlah hari-hari untuk berpuasa, 
melainkan ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan berdzikir.” 


783 Sanadnya shahih. Yahya bin “Abbad adalah perawi yang tsigah. Ayah Yahya 
adalah “Abbad bin Abdullah bin Zubair. “Abbad adalah seorang perawi yang 
Isigah. Dia mempunyai kedudukan besar dengan menyertai ayahnya saat 
menjadi hakim (gadhi) di Makkah. Dia selalu menjadi pengganti ayahnya jika 
sang ayah melaksanakan haji. Dia adalah orang yang paling jujur dalam 
berbahasa. Lihat hadits no. 432. Lihat juga Dzakha 'ir Al Mawarits (5416). Lihat 
hadits no. 733. 

Sanadnya shahih. Ummu Mas'ud bin Al Hakam adalah seorang perempuan dari 
kalangan Sahabat Rasulullah SAW. Namanya adalah Habibah binti Syarig. 
Menurut sebuah pendapat, namanya adalah Asma”. Lihat 4! Ishabah (8/13, 50, 
dan 280). Penulis A/ Ishabah menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh 
Nasa 'i. Lihat juga hadits no. 567. 


| — Musnad Imam Ahmad 


184 


4 mo 3 5 - 


5 o- 0 - Big Ea. ad Ly 5 
PMA 3 dal YP gi Lila 1YG Anta agan ole — VA 


4 


0 - 2 - So A - - &- e- Pa 0 Ba AS (YA 
bana La yi MS gb) Ob Tema Late SA AN JB ola 
. : - - Di P3 


an Ba Aa S5 ia PN aN pa s3 
J0 aa elang Aa Al ala gal 

s5 Bango. So. 2... 0d? S egga aa 2»: 
(3 Bl DI nan po) Galon pi JA Cena ap 


709. Ya'gub dan Sa'd menceritakan kepada kami, mereka berdua 
berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah 
bin Syaddad —Sa'd berkata: Ibnu Al! Had-: Aku mendengar Ali berkata, 
“Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW menggabungkan (atas nama) 
ayah dan ibu beliau kepada seorang pun selain Sa'd bin Abu Waggash. 
Sesungguhnya aku pernah mendengar beliau bersabda saat hari terjadinya 
perang Uhud, “Bidikanlah wahai Sa'd, aku menebusmu atas nama ayah 
dan ibuku'."? 


785 Sanadnya shahih. Ya'gub dan Sa'd, keduanya adalah putera Ibrahim bin Sa'd bin 
Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Keduanya adalah orang yang tsigah dan 
termasuk dari kalangan ahlul bait. Mereka semua merupakan orang-orang yang 
Isigah sebagaimana yang dikatakan oleh Al “Ugaili. Abdullah bin Syaddad bin 
Had Al Laitsi adalah perawi yang tsigah dan termasuk tabi'in senior. 

Ucapan Ahmad bin Hanbal, "Sa'd berkata: “Ibnu Al Had'." Ini merupakan 
bentuk ketelitian Imam Ahmad dan keinginannya untuk menjelaskan redaksi 
yang digunakan oleh setiap perawi. Itu karena dia meriwayatkan hadits dari dua 
orang bersaudara: Ya'gub dan Sa'd. Ya'gub berkata kepadanya dalam 
riwayatnya, “Dari Abdullah bin Syaddad,” tanpa menyebutkan sisa garis 
keturunan Abdullah. Sedangkan Sa'd berkata kepadanya, “Dari Abdullah bin 
Syaddad bin Had.” Di sini Imam Ahmad menyebutkan penambahan Sa'd atas 
sisa garis keturunan yang tidak disebutkan. Malangnya, pengertian ini tidak 
disadari (dipahami) oleh korektor z sehingga dia menetapkan redaksi, "Sa'd bin 
Al Had berkata.” Sang korektor menjadikan Sa'd dan Ibnu Al Had itu satu 
nama. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/335) dari jalur Ats-Tsauri, dari Sa'd bin 
Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Syaddad. Tirmdizi 
berkata, “Hadits ini adalah hadits yang shahih.” Pensyarah Sunan Tirmidzi 
berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.” 

Hadits ini akan dikemukakan lagi dari riwayat Ats-Tsauri yang seperti riwayat 
Tirmidzi (1017), dan dari riwayat Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim (1047), serta 
dari riwayat Mis'ar dari Sa'd bin Ibrahim 1356. 


Musnad Imam Ahmad — 


- - 
340 A4 Peta 8 - 


APA al Bala ol OP al KAS Layani BAL — ya. 
Jo. x ey 2 . Ta aa PJ a - La £ 0. e- ey o- 
nan ta kata an an an anna ana 
PSPS JA Y cab) ae ko & dag s6 Ja 
SG SN, Uh Ta Sela Parma pe aa Ka Sa 
La setan AK LA SU Aa Ba eka TA WA Ro UAS DEA 5 "8, 
«(gonad KS 5 Ss! ud id el Ir P3 el aa ya Akon 
PA Mat Ca PEN De DUA TN PENA YANG NN NN RAP ABE AP Sa 2 us 
Up Dia dat GilabG AGE AN 0) DU II Un CAK IU 
Mb Gi GA UD HA KI IU Curi WEAR aa Ga 
. Ke ne .. - or. A 25 j y 2 2. 33 “ 3 “2G “1 Pa 5 ' 
(Leon LP eny ads Al Pa Ie) se Ud ola JG Sun 
Ma en usah 
710. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Ishag: Ibrahim bin Abdullah bin Hunain 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dia berkata, “Aku mendengar Ali 
bin Abu Thalib RA berkata, “Rasululah telah melarangku, namun tidak 
kukatakan beliau telah melarang kalian, untuk (memakai) cincin emas, 
mengenakan pakaian dari sutera, pakaian yang dicelup dengan warna 
kuning, dan membaca Al Our'an saat aku ruku', dan kepadaku beliau 
memberikan sejenis mantel yang terbuat dari sutera yang kemudian 


kukenakan. Lalu beliau bersabda, “Wahai Ali, sesunguhnya aku tidak 
memberikan pakaian itu kepadamu agar engkau memakainya.” 


Ali berkata, "Aku kemudian menyodorkan pakaian tersebut kepada 
Fatimah. Aku memberinya sebagian, dan Fatimah pun mengambil sisa 
bagian yang masih panjang untuk menutupi tubuhnya bersamaku. Maka 
kemudian kurobek pakaian itu menjadi dua bagian." Ali berkata, 
"Fatimah berkata, 'Beruntunglah kedua tanganmu wahai wahai Ibnu Abi 
Thalib, apa yang telah engkau perbuat?” Ali berkata, "Aku berkata 
kepada Fatimah, "Rasulullah telah melarangku untuk mengenakannya. 


Maka pakai dan kenakanlah kepada para saudara perempuanmu'.”? 


786 Sanadnya shahih. Ibrahim bin Abdullah bin Hunain adalah seorang tabi'in yang 
tsigah. 


— Musnad Imam Ahmad 


35. 3 0-3 13. 


Bang Ap NE GUA Gi ia Ga YAN 


sa. . Loe . 


die S1 lo AN Ip JG IE RA G3) GEA Fi gi at 
Si - BN HA LA 33 Ja ga 3 pa 35) tama 
lai JBL LAI SB cr Tg Tani Gd Uap ha Una Lani 
MA LS 

711. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abu 
“Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Ashim bin 
Dhamrah, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya aku telah memaafkan (meringankan) kalian seputar 
(zakat pada) kuda, perak dan dirham yang sudah dicetak. Maka, 
tunaikanlah sedekah (zakat) perak dan dirham yang sudah dicetak. Pada 
setiap empat puluh (dirham wajib zakat) satu dirham. (Namun) tidak ada 
sesuatu pun (zakat) bagi seratus sembilan puluh (dirham). Dan jika 


dirhamnya telah mencapai dua ratus, maka padanya (wajib zakat) lima 
dirham'.” 


2 -:s - KG 


X 
yaa on pp ja Aj pa Pa 
Yon ale Yh aah dea Ke II Je 


. 


ne yY CI AN YA oi Osaka Kas al 


Maksud ar-rigah: perak dan dirham yang telah dicetak (menjadi uang). Adapun 
asal dari kata 'al-warig' adalah khusus untuk dirham yang sudah dicetak 
menjadi uang. Huruf wawu kemudian dibuang dan digantikan dengan huruf 
haa'. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Lihat hadits no. 601, 611, 
619 dan 698. 

Sanadnya shahih. Hadits riwayat Tirmidzi (2/3) dari jalur Abu “Awanah. 
Namun dalam Dzakha'ir Al Mawaris dinyatakan bahwa hadits ini pun 
diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi. Lihat hadits no. 82, 113, dan 
218. 


Musnad Imam Ahmad — 


Na 


Lag BL alan HAN S3 an) Nya DI Ian edan 
| Mall 


712. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Ali bin 
Shalih menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Amru bin Murrah, 
dari Abdullah bin Salamah, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
pernah bersabda kepadaku, "Maukah engkau kuajari beberapa kalimat 
yang jika engkau mengatakannya, maka Allah akan mengampunimu — 
walau sebenarnya Dia Maha mengampunimu-? (Yaitu, ucapkanlah), 
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dzat yang Maha 
Santun dan Maha Pemurah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maha Suci Allah, 
Tuhan langit yang tujuh, dan Tuhan pemilik Arasy yang agung. Segala 


puji bagi Allah Tuhan semesta alam' "8 


5 
as 


TU AO YA 0... -. Pa 6 .... “3 
WS OLb ui lis 3 Uh WA KA pl GA — VNY 
28 2 1 Ting Oo 4 . . &.- 2 0. 2. sr - -. 
LA He IU AAA KPAI 0) US la LA LD HIS Ls 
2... aa San 3 Laga ta FN 2 , PJ Paus s 
SJ A5 SGP Jaa Jas ol ng la Ko IA ST Aa 
pi - . - .. 


3y 


Pe SN NO ME 
CP 5 233) 
713. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami dari “Imran bin Zhabyan, dari Abu Tihya, dia berkata: 
Ketika Ibnu Muljim memukul Ali dengan sebuah pukulan, lantas Ali 
berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah SAW 
untuk dilakukan terhadap seseorang yang ingin membunuhnya!" Ali | 


78 Sanadnya shahih. Ali bin Shalih bin Shalih bin Hay Al Hamdani adalah perawi 
yang tsigah. Dia adalah saudara dari Hasan bin Shalih. Hadits ini akan 
dikemukakan lagi dengan sanad lain yang shahih, yaitu pada hadits no. 1363. 
Lihat hadits no. 701, 726, dan Al Mustadrak (3/138). 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian menyebutkan sabda Rasulullah, “Bunuhlah dia, lalu bakarlah 
dia" "1789 


383 P 3 OA Ai Ai KAI Gate 2 NS Pyar 


s0 


Aj KE dya Aje - J6 Fuj Bebas HER Pb 3 Ji 5 
- ef N- pa AG en Jo. A, Ly. . £ 0 8 .- “8 - e£ 0 


ta ba Pm o o at .. 23 3 3 Pad 2 ap 29 
JB) SE NN Teh aah AI de SY IE 
of ' .. 25. 23 5 TG 13 . 3 - or A, 25 Y 2 3 
PN eh aa BL PU de SEN ah ale MI lo AI da 
: - 2 dab "3 NN Ane Aa 30 PR nn o 5 Ke Rn an 
ME L Amy aaYl os gloe, Ul la GS Pa OS 

714. Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Thahman menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Minhal bin 
Amru bin Nu'aim bin Dijajah, bahwa dia berkata: Abu Mas'ud “Ugbah 
bin Amru Al Anshari pernah datang menemui Ali bin Abu Thalib RA, 
lalu Ali berkata kepadanya, "Kamukah yang telah mengatakan bahwa 
tidak akan datang seratus tahun kepada orang-orang sedangkan di muka 
bumi ini (masih) ada mata yang berkedip (masih hidup)? Rasulullah 
memang pernah bersabda, 'Tidaklah seratus tahun akan datang kepada 
orang-orang, sedangkan di muka bumi ada mata yang berkedip, yaitu 


dari mereka yang hidup pada hari ini." Demi Allah, sesungguhnya 
pengharapan umat ini terletak setelah seratus tahun itu."7?0 


789 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat juga dalam Majma' Az-Zawa'id (9/145) 
dan pengarangnya menuturkan, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan di 
dalamnya terdapat Imran bin Zhabyan. Dia dianggap tsigah oleh Ibnu Hibban 
dan ulama lainnya. Sebenarnya dia adalah perawi yang dha'if, sedangkan para 
perawi lainnya (dalam hadits tersebut) tsigah.” 

Sanadnya shahih. Muhammad bin Sabig At-Tamimi Al Bazzar adalah perawi 
yang tsigah. Ibrahim bin Thahman adalah perawi yang tsigah dan shahih 
haditsnya. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir. Minhal bin Amru Al Asadi adalah 
perawi yang tsigah. Namun Syu'bah mempersoalkannya tanpa alasan. Kendati 
demikian, Bukhari pernah menuturkan dalam 4! Kabir (4/2/12), “Manshur dan 
Syu'bah pernah meriwayatkan dari Minhal bin Amru Al Asadi.” Sedangkan 
dalam At-Tahdzib (10/393) Bukhari berkata, “Al Ajiri berkata dari Abu Daud, 
“Manshur itu hanya meriwayatkan dari orang yang tsigah'." 


790 


Musnad Imam Ahmad — 


Ce... bag PNP Hppa Pa rn e- art - 6 
Uas "23017 Ui IV aga plg ajah Op Aaglan BA — VYo 


A4 “5 y 2 & 2.8. Tina See Na - San 3.0. 3 .. 
Sl ko Mi Iya Gn SIBER Un IE UR aa IP HUI 
» .J3a 5 uno - Na ut - £ slan” A - Pa Aa Batan or 
GAS WAS Sl BSllayg RA) Jet HA Con) Wal Ch ale 
, . pa , . 8. 2 - . ' H-3 

Id aan jl JU 


715. Mu'awiyah bin Amru dan Abu Sa'id menceritakan kepada 
kami, mereka berdua berkata: Za'idah menceritakan kepada kami dari 
'Atha' bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah 
SAW pernah menyediakan kain yang kasar, geriba (tempat air minum 
dari kulit), dan bantal kulit yang berisi idzkhir (tanaman yang harum 
baunya) untuk Fatimah RA.” 


Abu Sa'id berkata, “Serat.””?! 


: ka “ 15. &. e o- Pt 
SP Mm Kala 8 KA AS MAS Oa SAS GAS — YNA 
ta ah PN Aa NN 1... - 15 8. 8: 8: 3, 8 Io LIA 05 
Je Ad ag Ha MMI oo) Uas ol #Saong ola Lagul oil 


$ 7 2 0 5 . 7 2 alah 200 0 Ani Len Lb. 
cl HM Wari :J84 Anam Ta Lap yel Ca Lg 2 SI 
| j ai 5 | 3 oa AN KA 8. 8. PN 
(ag Ie Ko AI Oi Tila Geba 

716. Husein bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Salamah dan Al Mujalid, dari Asy- 
Sya'bi, bahwa mereka berdua mendengarnya bercerita: Ketika Ali RA 


merajam seorang wanita penduduk Kufah, dia mencambuknya pada hari 
Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at. Ali RA berkata, “Aku 


Nu'aim bin Dijajah Al Asadi termasuk tabi'in senior (al-gudama). Bukhari 
menulis biografinya dalam Al! Kabir (4/2/98) tanpa menyebutkan adanya cacat 
pada dirinya. Hadits ini akan dikemukakan kembali pada hadits no. 718. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 643. Hadits 
ini ringkasan dari hadits no. 838. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ke) 


mencambuknya berdasarkan Kitabullah, dan merajamnya berdasarkan 
Sunnah Rasulullah SAW.”72 


8 o- ho 23 . 2 - 0 16 
BAB A3 EA 393 H3 OKI BAS — VW 
23 2 2 2 .- . na 0 $ - 0. TA 0 ed... 2 
Maa una en betpet an 2 KATA 
.. co .0.& - 0. 21 "3 o- 2... PE 0... (3 
Tanaman en laa Se am Mn 


pa PA o- A.. - #3 . , 0. MP2 ee o. 
proton 0. ye Seet ah 2 Ft ja “. sa . - x “. 
SA Adha 3S US ADI IL AB Ih OS AT ialah ala dl le 
BP Alai (ap ol IG Aa ad II WI Ira AE KI Git 


-. 
2... 


- Pd - Pd - PJ - 
BI le Ah SL eh HAN BI NG SI eh ah 
IG Ubi AA Bh hm Ga (3 
717. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
(Ibnu Abi Az-Zinad) menceritakan kepada kami dari Musa bin “Ugbah, 
dari Abdullah bin Al Fadhl bin Abdurrahman bin Fulan bin Rabi'ah bin 
Al Harits bin Abdul Muththalib Al Hasyimi, dari Abdurrahman Al A'raj, 
dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib RA, dari 
Rasulullah SAW: Bahwa jika beliau hendak menunaikan shalat fardhu, 
maka beliau akan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar 
dengan kedua bahunya. Beliau juga melakukannya jika beliau 
menyelesaikan bacaannya dan hendak ruku?. Beliau melakukannya lagi 
jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Namun, beliau tidak 
mengangkat kedua tangannya sedikitpun dalam shalat yang beliau 
kerjakan sambil duduk. Jika beliau berdiri dari kedua sujud, maka beliau 
akan mengangkat kedua tangannya seperti tadi, serta bertakbir.”” 


72 Sanadnya shahih. Salamah adalah Ibnu Kuhail. Hadits ini disebutkan dalam AI 
Muntaga (4015). Di sana dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan pula oleh 
Bukhari. Lihat hadits no. 839, 978, 1185, 1190, dan 1209. 

79 Sanadnya shahih. Dalam Nail Al Authar (2/197) dinyatakan bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan di-shahih-kan oleh Nasa'i dan 
Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, “Hadits ini pun kemudian di-shahih-kan oleh 
Ahmad bin Hanbal sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Khalal.” 


Musnad Imam Ahmad — 


SP Ipa Pakai Ii s3 UUT jain 5 Le El — VAN 
PALA db den aan dea Jo da A3 Ie pi 
Web db IA IA IE Can Las HA J3 


13 035 ? 


NN Iran ara Rank ey Ia Tt KN EN Sa NO, » 
Oh 3 A Da Ra jin Uyaki J2! eh KEL pel JS ab 
MUI Ig Ai akh ag 

718. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warga" 
memberitahukan kami dari Manshur, dari Al Minhal, dari Nu'aim bin 
Dijajah, dia berkata: Abu Mas'ud menemui Ali RA, kemudian Ali 
berkata, “Engkaulah orang yang telah mengatakan (bahwa) Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidak akan datang masa kepada orang-orang seratus 
tahun, sedangkan di muka bumi ada makhluk yang bernafas (masih 
hidup)?" Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, “ Tidak akan datang 
masa kepada orang-orang seratus tahun, sedang di muka bumi ada 
makhluk yang (masih) bernafas (masih hidup), yaitu dari mereka yang 
hidup pada hari ini. Sesungguhnya pengharapan umat ini terletak pada 


masa setelah seratus tahun itu: 


i A 0. 


0 5 MEAS AI Ae UGT Beng 5 Je ik — yaa 
Ab aa EA Sp ye BS UNAS abs Lp 
2 # Ga Lan 4 2. Mg: € s A 


Po Ben RIAU Bon AT Lon 
(Aya dl AI Oa Ob HS AAA Ap US 15) 2JG AE Al 


“4 8 2. Par » ok T- er La 0. 1 “6 0 Ace 
SEA 0G Serta NA ale SIM day SU 431 
- Pad 0. 5 Tana - 350 — Ge - mna Pe greg 5 o Hr Lead srt 
e US ad cuy CAP “dala SN, del, HI ju Pa 


z - 
#, 0 


KE SU Ig PAI ya ON SO ai Ih Aatat eth suyi 


"8 Sanadnya shahih. Ali bin Hafsh Al Mada'ini Al Baghdadi adalah perawi yang 
Isigah. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 714. 


— Musnad Imam Ahmad 


IA AAN Ge 3 TAG AN gp AU aa Ea 
OS are ai. Ser en UN 


ai Op ab 3 el 2 aah ip DAN dl AI pala ih na 
Pp Ceng Ht Jb Up Ga JA ala AS pati Ay 
sa Pura AN Jo KE ala LANGKA Apt: Sah 

719. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
memberitahukan kami, Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami dari 
“Atha" Al Khurrasani, bahwa dia (“Atha”) menceritakan kepadanya 
(Hajjaj) dari mantan budak isterinya, dari Ali bin Abu Thalib RA, dia 
berkata, “Jika hari Jum'at tiba, maka setan keluar untuk menghadang 
manusia agar mereka pergi ke pasar. Setan-setan itu membawa pembesar- 
pembesarnya. Sementara itu, para malaikat akan berdiri di pintu-pintu 
masjid untuk mencatat orang-orang (yang akan menunaikan shalat 
Jum'at) sesuai dengan derajat mereka masing-masing: orang yang datang 
lebih dahulu, orang yang sedang shalat, dan orang-orang yang berada di 
belakang orang yang sedang shalat, hingga imam selesai (memimpin 
shalat dan) keluar dari masjid. Barangsiapa duduk dekat imam lalu dia 
menyimak atau mendengarkan, serta tidak melakukan perbuatan sia-sia, 
maka dia akan mendapatkan dua bagian pahala. Barangsiapa yang 
menjauhi imam,. kemudian dia mendengarkan, menyimak dan tidak 
melakukan perbuatan sia-sia, maka dia akan mendapatkan satu bagian 
pahala. Barangsiapa yang mendekati imam lalu melakukan perbuatan sia- 
sia dan tidak menyimak serta tidak mendengarkan, maka dia akan 
mendapatkan dua bagian dosa. Barangsiapa yang menjauhi imam 
kemudian dia melakukan perbuatan sia-sia dan tidak menyimak serta 
tidak mendengarkannya, maka dia akan mendapatkan satu bagian dosa. 
Barangsiapa yang berkata, “Diam! (untuk mengingatkan orang lain agar 
tidak bersuara),” maka sesungguhnya dia telah berbicara, dan barangsiapa 
yang berbicara maka tidak ada (pahala shalat) Jum'at yang sah baginya.” 


Ali kemudian berkata, “Begitulah yang pernah kudengar dari Nabi 
kalian.” 


795 Sanadnya dha'if. Sebab, mantan budak isteri “Atha' Al Kharasani itu tidak 
diketahui. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. 


Musnad Imam Ahmad — 


P 
Pt 


3 - . - 
Bb gi 3 IA BAL JJ 7 His GL — v1. 
aan Pra Aa Ha Merah Mn 2 PRE Na Pa 
PEN) ian EA lo AI JB JB EA on Ce LP MSI 


oo bag Te NAS Sa Mena nd an Dara 
Mibnyi WB cal Gili LAS Galon ya Jar Oil REI 


720. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, 
dia berkata: Nabi SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi hingga 
seseorang dari para sahabatku akan dicari seperti (dicarinya sesuatu) 


yang hilang, (namun) tidak ditemukan'."””8 


P 
Pt 


PB al Pp JA EMS UP 1 Dls GIS — YA 
.. Pa Una ., LEARN H3 SL Tante bin ha - - . .. La 
alay Ale NI DI Syah AJE ES Cab SEP HAB 
ABANG JAN SAMA MET, LT Tlp 
721. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, 
dia berkata, “Rasulullah melaknat orang yang melakukan riba, pemakan 
harta hasil riba, kedua saksinya, muhallil (orang yang menikahi wanita 
yang ditalak tiga kemudian menceraikannya agar suami si wanita dapat 


mengawini mantan istrinya kembali), dan muhallal lahu (suami yang 
menceraikan isterinya dengan talak tiga kemudian meminta orang lain 


Dalam z tertulis, "Abdullah bin Hujjaj bin Artha'ah berkata,” sedangkan di 
dalam » tertulis, "Ubaidillah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Artha'ah 
menceritakan kepada kami.” Kedua redaksi tersebut keliru. Yang benar adalah 
redaksi yang tertera dalam «. 

Ali bin Ishag adalah As-Sulami Al Maruzi Ad-Darakani. Dia adalah perawi 
yang tsigah dan jujur. Dia dikenal sebagai sahabat Abdullah bin Mubarak. 
Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (17702). Penulis kitab tersebut 
kemudian berkata, “Hadits ini sebagiannya diriwayatkan oleh Abu Daud.” 
Yurabitsunan-naas: Menghalangi manusia dan merintangi mereka. Dikatakan, 
"Rabatstsuhu 'anil amri," berarti: aku menghalanginya dari sesuatu. 

Al Kifl: jatah dan bagian. 

Sanadnya dha'if, karena adanya sosok Al Harits bin Al A'war. Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 675. 


1836) — Musnad Imam Ahmad 


796 


untuk mengawini istrinya tersebut lalu menceraikannya agar dia dapat 
kembali menikahi si mantan istri)” 


2... . ..3 “3, 5 9, Pa 

dala SG (Stang HP UE JG GA Gi ous Bb — VYY 
“AA 2 , 2 . .. 2 25 5.. A4 . Pa 8. 3 0 -— 2 23 P3 03 
AE eko yag HP Syah PB gn ae ema HO yi3 3 ad 
Ng Sa Pd .. 055 ot A ., y 2 7 ...i PNP 
CE AAANG RAN Ab Ip ly AE AI Ala Syah SE teh 
aa 
722. “Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abu Ishag memberitahukan kami, dia berkata: 
Aku mendengar Hubairah berkata: Aku mendengar Ali berkata, 
“Rasulullah SAW telah melarang -atau beliau SAW telah melarangku- 
untuk memakai cincin emas, mengenakan pakaian sutera, dan 

menggunakan pelana kuda yang terbuat dari sutera.” 


7, 7 
90 8 003 3 


an 0 en TA 0 & Pe Ban ap, 
JP PUS Ip Si Ea hy Cia OLS aa — VYY 
Ka Pa # or A, 2 0 os 2. . . z . 
S3) SJ ag PD ab AI EPA oh Ab ly 


79! Sanadnya dha'if seperti hadits sebelumnya. Hadits ini merupakan ringkasan dari 
hadits no. 671. 

Sanadnya shahih. Hubairah (dengan bentuk tashghir) adalah Ibnu Maryam Asy- 
Syibami. Ahmad berkata, “Haditsnya tidak cacat.” Ibnu Sa'd berkata dalam Ath- 
Thabagat (6: 117), “Hadits ini cukup terkenal namun Hubairah tidak demikian.” 
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. Hubairah adalah paman dari 
istri Abu Ishag As-Subar'i. 

Yariim (dengan fathah yaa' yang bertitik dua di bawah dan kasrah huruf raa”). 
Asy-Syibami adalah nisbat kepada Syibam. 

Ibnu Sa'd berkata, “Syibam adalah Abdullah bin As'ad, dari kalangan Jasym, 
bin Hasyim. Dia dinamakan Syibam karena menyesuaikan dengan nama gunung 
yang mereka miliki” Dalam At-Tagrib dan Al Khulashah tertulis: Asy- 
Syaibani. Itu adalah sebuah kesalahan tulis. Hadits ini merupakan ringkasan dari 
hadits no. 710. 


198 


Musnad Imam Ahmad — 


723. “Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari “Ikrimah, dari Ali 
bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Diyat budak 
mukatab (budak yang telah dijanjikan kebebasannya) itu sesuai PENEAP 
apa yang telah dia (si budak) bayarkan (kepada tuannya). 


79 Sanadnya shahih. “Ikrimah adalah mantan budak Ibnu Abbas, dan dia adalah 
perawi yang tsigah, meskipun sosoknya dipersoalkan. Bukhari berkata dalam A4! 
Kabir (4/14/49), “Semua orang dari kalangan sahabat kami berargumentasi 
dengan “Ikrimah.” Namun Abu Zur'ah menduga bahwa hadits “Ikrimah dari Ali 
RA adalah mursal, sebagaimana yang terdapat dalam A4! Marasil karya Ibnu Abi 
Hatim (58-59). Ini merupakan pendapat yang hanya berdasarkan pengakuan 
pribadi. Pasalnya, yang dipertimbangkan terkait dengan keabsahan riwayat 
setelah tsigah dan dhabth adalah ukuran hidup semasa. Sedangkan “Ikrimah 
pernah ditunjukan oleh tuannya (Husein Ibnu Abi Al Hur Al Anbari) kepada 
Ibnu Abbas, saat Ali bin Abu Thalib RA mengangkat Ibnu Abbas sebagai 
gubernur Bashrah. Ali mengangkat Ibnu Abbas sebagai gubernur Bashrah pada 
tahun 36 H sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Thabari (5/224). Dengan 
demikian, “Ikrimah hidup semasa dengan Ali RA selama empat tahun atau lebih 
saat menjadi budak Ibnu Abbas (sepupu Ali bin Abu Thalib RA). Selain itu, 
saat itu “Ikrimah juga sudah remaja (dewasa). 

Menurut pendapat yang lebih kuat, dia meninggal pada tahun 105 H dalam usia 
delapan puluh tahun, sebagaimana dikatakan oleh puterinya. Dengan demikian, 
usja “Ikrimah adalah lima belas tahun saat Ali bin Abu Thalib RA terbunuh. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Baihagi (10: 325-326) dari jalur “Affan, dan 
Baihagi mencacatkannya dengan status mursal. Baihagi membahas hadits ini 
secara panjang lebar. 

Abu Daud juga meriwayatkan hadits dalam pengertian hadits ini dari jalur 
Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Setelah itu 
Abu Daud menyinggung sanad ini. Abu Daud berkata, “Wuhaib meriwayatkan 
hadits ini dari Ayyub, dari “Ikrimah, dari Ali, dari Nabi SAW. Hadits ini di- 
mursal-kan oleh Hammad bin Zaid dan Isma'il dari Hammad, dari Ayyub, dari 
“Ikrimah, dari Nabi SAW. Sementara itu, Isma'il bin Aliya menjadikan hadits 
ini sebagai perkataan Ikrimah.” 

Semua yang disebutkan di atas tidak bisa menjadi cacat bagi hadits ini. Sebab 
Wuhaib adalah perawi yang tsigah dan banyak haditsnya yang dijadikan sebagai 
hujjah. Oleh karena itu, riwayatnya ini tidak dapat dicacatkan dengan status 
sebagai salah satu hadits mursal. 

Dalam Al Ahkam (7/19), Ibnu Hazm telah menyinggung ke-shahih-an hadits ini 
dari Ali dan dari Ibnu Abbas. Pemaparan tentang hal itu terdapat dalam 4! 
Muhalli (9/227-228). Lihat juga Nail Al Authar (36/217-219), serta hadits Ibnu 
Abbas mendatang, yaitu hadits no. 1944 dan 1984. 


— Musnad Imam Ahmad 


in PON AR in pn GUN da 


203 9 


de Ipad AA Ga UP PRP NA yi 
Na JW aU 2815 S3 Hae PA Nan Ag de Si 
d3 5 pa ega wa us HoT JB, NP Lan ot ag 356 
SA Uh aja Oi si al J3 ag db da 
s AA JG, Vira Y aPN J8, Aa pa aa RAN: 

ASRI S 2 Ls) P1 Waka 


724. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Zubair Al Ayami dari Sad bin 'Ubaidah, 
dari Abu Abdurrahman, dari Ali RA: bahwa Rasulullah SAW telah 
mengirim pasukan dan telah memerintahkan seseorang menjadi 
pemimpin mereka. Lalu pemimpin itu menyalakan api seraya berkata, 
“Masuklah kalian semua (ke dalam api itu)!” Sejumlah orang pun hendak 
memasuki api tersebut, (namun sebagian) lainnya berkata, “Kami akan 
lari darinya.” Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau bersabda kepada orang-orang yang hendak memasuki ke 
dalam api (menuruti perintah pemimpinnya), “Seandainya kalian 
memasukinya, niscaya kalian akan terus berada di sana sampai 
datangnya Hari Kiamat.” Beliau kemudian mengatakan berkata santun 
kepada kelompok lainnya (yang menolak perintah), dan bersabda, “Tidak 


Yuuda berarti diyat. Maksudnya, jika seorang budak mukatab (yang dijanjikan 
batas kebebasannya lewat kontrak) dibunuh, maka diyatnya adalah sama dengan 
diyat orang yang berstatus merdeka, sesuai dengan harga kebebasan yang tertera 
dalam kontrak, ditambah dengan harga nominal seorang budak biasa. 

Dalam » g dan banyak kitab hadits lainnya, telah dituliskan dengan kata: yu da 
(menggunakan huruf hamzah). Dan ini adalah penambahan yang keliru. 


Musnad Imam Ahmad — 


ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya sebuah 
ketaatan itu hanya (ada) dalam (perintah) kebaikan.” 


. da. 9 213 


Lp SA GA kehala dl  p G dia — vne 
Bi A8 Ju IE 3 PPI PA pk 
Ly Ya Jay SE MAU KE 2) As 
pt Ou Vena BUSI 12 BEKAS Casa 2 6 PAI JW 
SS MP ag JUS Ga jelas la KI Lag Jl 
33 Ag sja ll 3 be pi JB ab Ui 
Si sa at Ge ena an en Sena TA da 
Hd HA tra USU SG AE UII Ab oo) Alih al 
Egi EN AA MEN tp AN aa ya GIA 
ol cake uh 0 (aa sh AT Kai UI Wak da 
JS na dpi ip Ah Sa 03, Oa H0 YA 5 
YAN: SA US) IE AB SA di ab Uh Eh sai, 
pa Ip Ca DG ia Gp at 3 JA 


etek 


JW Ce — | ea ust, 2 Ws Uagigar, 23 Na Pad 
TAN, Ibas AN Pa 2 Da Ola Png: 


800 Sanadnya shahih. Zubaid Al Ayami adalah Ibnu Al Harits bin Abdul Karim. 
Dia adalah seorang perawi yang tsigah. Ibnu Hibban menuturkan, “Dia 
termasuk seorang hamba Allah yang gigih, juga memahami tentang persoalan 
hukum Islam, dan sangat wara'.” Al Ayami adalah nisbat bagi Ayyam, marga 
dari keturunan Hamdan. Dia disebut juga “Yam” dengan nisbat yang sama 
(keturunan Hambdan), sehingga kemudian dikatakan “Al Yami.” Lihat Al 
Lubab (1/77). Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 622. 


— Musnad Imam Ahmad 


725. Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, aku mendengar Al A'masy menceritakan dari 
Amru bin Murrah, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali RA, dia berkata: Umar 
bin Khathab RA berkata kepada khalayak orang, "Bagaimana pendapat 
kalian tentang kelebihan dari harta yang kita miliki ini?" Orang-orang 
menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami telah menyibukanmu dari 
keluarga, urusan, dan perniagaanmu. Kelebihan harta tersebut adalah 
untukmu." Umar kemudian bertanya kepadaku, "Bagaimana 
pendapatmu?" Aku menjawab, "Mereka telah mengisyaratkan 
kepadamu." Umar berkata kepadaku, "Katakanlah (bagaimana 
pendapatmu)?" Aku menjawab, "Mengapa engkau membuat 
keyakinanmu menjadi perkiraan?" Umar berkata, "(Kalau begitu) 
kemukakan apa yang hendak engkau katakan." 


Aku pun menjawab, "Baik. Demi Allah, aku akan 
mengutarakannya. Apakah engkau ingat ketika Nabi Allah mengutusmu 
untuk mengumpulkan zakat, lalu engkau mendatangi Abbas bin Abdul 
Muthallib RA, dan dia enggan menyalurkan zakatnya kepadamu, 
sehingga di antara kalian berdua terjadi (perselisihan)? (Saat itu) engkau 
berkata kepadaku, “Mari pergi bersamaku untuk menemui Nabi SAW.” 
Kita kemudian mendapati beliau sedang dalam keadaan yang berat 
(kurang sehat), dan kita pun kembali. Keesokan harinya kita temui beliau 
yang kita dapati tengah dalam keadaan yang baik. Engkau kemudian 
memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah dilakukan oleh 
Abbas bin Abdul Muthalib RA. Beliau kemudian bersabda kepadamu, 
“Tidakkah engkau tahu bahwa paman seseorang (dari pihak ayahnya) 
itu sama dengan ayahnya?” 


Lantas kita ceritakan kepada beliau tentang apa yang telah kita 
lihat dari raut keberatan beliau pada hari pertama dan raut kebahagiaan 
beliau pada hari kedua (selanjutnya). Beliau kemudian bersabda, 
“Sesungguhnya kalian telah mendatangiku pada hari yang pertama, dan 
(saat itu) aku memiliki sisa zakat dua dinar. Itulah yang telah kalian lihat 
raut keberatanku. Dan kalian mendatangiku pada hari kedua, dan (saat 
itu) aku telah menyedekahkan kedua dinar tersebut, dan itulah yang telah 
kalian lihat dari raut kebahagiaanku'." 


Musnad Imam Ahmad — 


Umar kemudian berkata, “Engkau benar. Demi Allah, aku sungguh 
berterima kasih kepadamu di dunia dan akhirat.""'! 


9 B2. 3 0. 38 PPN 


Hj Lap Sab gpp LI la Li Ol — wa 


. 8.  .. 


SIPP Ah Wa HAB jala ji Wal 
Apa in WA an IU BPA gp) Hb 
Ban Cai das PUS oa yA san 

Sa “. KS BI FA ana BG Mena Hd 


726. Yunus Ke an kepada kami, Laits menceritakan kepada 
kami dari Ibnu 'Ajlan dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi dari 
Abdullah bin Syaddad bin Al Hadi dari Abdullah bin Ja'far dari Ali bin 
Abu Thalib RA, dia berkata: Rasulullah SAW telah membacakan 
kepadaku beberapa kalimat, dan memerintahkanku agar aku membacanya 
jika mendapat kesulitan dan permasalahan, “Tidak ada Tuhan selain 
Allah Dzat yang Maha Mulia dan Maha Pemurah, Maha Suci Dia dan 


801 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi). Sebab, hadits-hadits yang 


diriwayatkan dari Abu Al Bakhtari dari Ali adalah mursal, sebagaimana yang 
telah kami jelaskan pada hadits no. 636. 

Wahb bin Jarir adalah perawi yang tsigah. Ayah Wahb adalah Jarir bin Hazim. 
Dan Jarir bin Hazim juga seorang yang tsigah. 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (10/238), dan penulis kitab 
tersebut mencacatkan hadits ini dengan menyatakan bahwa Abu Al Bakhtari 
mendengar dari Ali RA, dan bukan dari Umar RA. Lalu dikomentari, “Hadits 
ini mursal shahih.” Kami tidak pernah mengenal ada istilah hadits mursal 
shahih, sebab disebut dengan hadits mursal semuanya adalah dha'if karena 
terputus sanadnya. 

Dalam Majma' Az-Zawa'id ada sebuah kesalahan yang bersumber dari 
penyalinan hadits atau pencetakannya. Kesalahan tersebut adalah tidak 
dicantumkannya kalimat: “Dari Ali” pada awal hadits. 

Fara'ainaahu khatsiran: asal katanya "al khutsur" yang bermakna dasar 
sebagai akronim dari kata lembut. Dikatakan, "Huwa khatsiirun-nafs" (Dia 
keberatan), yakni keberatan, tidak nyaman, dan tidak antusias. A/ Khatsir dan Al 
Mukhatsir adalah orang yang sedang merasakan sedikit rasa sakit. 


— Musnad Imam Ahmad 


sungguh Agung Dia, Tuhan Pemilik Arsy yang mulia. Segala puji milik 
Allah Tuhan semesta alam." 


See PA IN AS ema SEAT SV 
Pan Hd 8s 5 0. L s0. 
Ie Ko ana AI KI Gg jp GP IS 2 


ang 


Tana aa O .. & bete & AE 2 2 
AIA Jab Sial BA La TA DA BALA "dai 
0. 1 00. SL 0 9 aah 3 
MEA IE Lah ERA 09 IE JB UI La AS TS 


727. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari “Atha' bin As-Sa'ib dari Zadzan 
dari Ali RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Barangsiapa meninggalkan bagian rambutnya dari mandi junub (air 
tidak mengenainya), maka Allah akan memperlakukannya seperti ini dan 
itu (dengan sesuatu) dari api neraka.” Ali berkata, “Sejak itu, aku pun 
kerap mengulangi untuk membasuh rambutku.” 


3 Bo Id. x8 


KA PA KE PUS EA Jaga DI GS SAS — NYA 


0 GA 0 


BS SEA nh ul Aa Bp pa 
Haa gaada data 


728. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin 'Agil dari 


802 Sanadnya shahih. Telah dipaparkan dalam hadits no. 701. Lihat juga hadits no. 
712. 

Sanadnya shahih. Menurut pendapat yang paling kuat (rajih), Hamad bin 
Salamah mendengar dari “Atha' sebelum dia pikun. Ya'gub bin Sufyan berkata, 
“Dia (Hammad) adalah seorang yang tsigah hujjah (tepercaya periwayatannya 
dan dapat dijadikan hujjah). Orang yang meriwayatkan hadits darinya antara 
lain: Sufyan, Syu'bah dan Hammad bin Salamah. Mereka mendengar riwayat 
darinya sejak lama, karena pada akhir hayatnya “Atha' menjadi berubah (pikun 
atau pelupa).” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagaimana disebutkan dalam A4! 
Muntagi (430). Hadits ini akan disebutkan juga pada hadits no. 794. 


803 


Musnad Imam Ahmad — 


Muhammad bin Ali bin Al Hanafiah dari bapaknya (Ali RA), dia berkata, 
“Nabi SAW dikafankan dengan tujuh kain kafan.” 


- - 
3 0. PA 118 — 


2 23 Y Pd . Pa . . P1 
O yeborladi DX Op AI AS BAK aga pl SAK — VYA 


PP 2... . 03 6. - .. .. £ AN Pe PEN Joy 30. 018 
PEN yA AA 3 CNN LP Onion Tai YA AG Eib 
2... . . X . 1. 8. 23 A4 3 P - EN 3 
IP OS ang Ale dl Ulun Ai Jang Ol AAA oh Ab al uh Ade 
“, £ 20 yan 2.8 Ha :2 0. Mena ane 2 
Us Cp, Djamal Ja3 SAN eh) AI) :JB (3 gesit! 3S 


LA An Wana SA) PD HSPA Ga Up Uh 
Oa AAN at JB Week La Up Karat B3 dl Dp Y Tual 
Kb 5 Wa iy  A YI G dna If 
dan ENI AAN AN aah yA JS ih HAL 
Yg FU AG yag Y SN 3 


. 
- Pd 


| 


P4 - 


IS BI SG BAK IT SIG CI YI pia Ie Oni 
ad ana dell ih dung dan ud Hn ie 
ui AP - ar 2e Te 2... t. - 2. Pa 0. 
J8 2S JI va daa & hal (yeee was) P3 Sr) "ena 


2.0 :. - ..8 “8 s0. sei Ala ce PP - o- 4 ..... 
Laguw bag PA, Syawal sja Sandi Or Lb, asal cd Al (aa) 
Day ima DI AA 2JB Ka IN MARI el La tb Cs 


- - - 
5 Ie 3 .... 8 rd 


GE 0) ao Cam da Ala SAI Pr Kimia KN NG 
sa” TE an - #0 aa RN AL PAN aye een 0. 10 90 
SI II INA Aja ka IP WEE SA II BIUS cap Kata 


"4 Sanadnya shahih. Hammad adalah Ibnu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzar. Lihat Al Muhalla (5/118-119), Majma' 
Az-Zawa 'id (3/23) dan Nail Al Authar (4/71). 


— Musnad Imam Ahmad 


729. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul 'Aziz bin 
Abdullah Al Majisyun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Fadhal 
dan Al Majisyun menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu 
Rafi” dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa jika Rasulullah SAW bertakbir 
memulai shalat (takbratul ihram) beliau akan membaca, “Aku hadapkan 
wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan 
berserah diri dan Islam, dan tidaklah aku sekali-kali termasuk bagian 
dari orang-orang yang musyrik (menyekutukan-Nya). Sesungguhnya 
shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Tuhan 
semesta alam, Yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dengannya aku 
diperintahkan dan aku adalah termasuk bagian dari orang-orang yang 
berserah diri (muslim).” 


Abu Nadhar berkata (menambahkan bacaan Nabi SAW ketika 
iftitah), “Aku orang pertama yang berserah diri (muslim). Ya Allah tidak 
ada tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku dan aku telah mengakui dosa- 
dosaku, maka ampunilah dosaku seluruhnya. Tidaklah ada yang dapat 
mengampuni dosaku kecuali Engkau. Berilah petunjuk kepadaku dengan 
akhlak yang paling baik, tidak ada yang dapat memberi hidayah kepada 
akhlak yang baik selain Engkau. Hindari diriku dari buruknya akhlak, 
tidak ada yang dapat menghindari buruknya akhlak selain Engkau. Maha 
Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku memohon ampun dan bertobat 
kepada-Mu.” 


Apabila ruku', beliau akan membaca, “Ya Allah kepada-Mu aku 
ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. 
Pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku dan ototku tunduk 
kepada-Mu.” 


Apabila mengangkat kepala dari ruku' (i'tidal) beliau akan 
membaca, “Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, segala 
puji milik-Mu yang memenuhi langit dan bumi serta antara keduanya, 
dan memenuhi apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Apabila sujud, beliau akan membaca, “Ya Allah kepada-Mu aku 
bersujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. 
Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan 
membentuknya dengan bentuk yang sangat bagus, maka terbuka 
pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya 
Pencipta.” 


Apabila mengucapkan salam selepas shalat, beliau akan membaca, 
“Ya Allah ampuni aku atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang, 
dosa yang kusembunyikan dan yang terang-terangan, serta perbuatan 
yang berlebih-lebihan. Sungguh Engkau lebih mengetahui dariku. 
Engkau Maha Awal dan Maha Akhir. Tidak ada tuhan selain Engkau. 


JB 2 I al II 5p Jas GAS AS) GAS — NY. 
. . # . .. . . # n 


P . YA Gaia Pp P Ona Tebak Ga 00 2... o- - Pa NU 
aa Aa Wp Bip J Wp ol HA AI Ing GA on Ie 
se Ti 3, y - B3 ., b e Na 0... TG Pa 2 eL 
Ale Ahh lo AI Sy Uya kab SI (3) :JU Nor ush, 
: : f PP Mn yana 

alan. 


730. Waki' menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan kepada 
kami dan Al Mundzir dari Ibnu Al Hanafiah, dia berkata: Ali RA berkata, 
“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku memiliki anak 
setelahmu (setelah engkau meninggal kelak) lalu aku namai dia dengan 
namamu, dan kuberi kunyah (julukan) dia dengan kunyah-mu?” 
Rasulullah SAW menjawab, “Ya, (tidak mengapa).” Itu adalah sebuah 
keringanan (dispensasi) dari Rasulullah SAW untuk Ali RA." 


805 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 
(4/95-96) dari Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Muslim (1/215). 

Kata 'majisyun' maksudnya adalah pamannya yang bernama Ya'gub bin Abu 
Salamah Al Majisyun. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat Al Muhalla 
dan Abu Daud (1/277-278). 

Ya'gub adalah seorang tabi'in tsigah. 

Sanadnya shahih. Walau secara zhahir hadits ini dianggap mursal, karena 
perkataan perawi, “Dari Ibnu Al Hanafiah, dia berkata: Ali berkata.” 

Akan tetapi sanad ini dijelaskan dengan riwayat Tirmidzi: Dari Muhammad 
(Ibnu Al Hanafiah) dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah...” 


806 


— Musnad Imam Ahmad 


r— 


jp aje - Ba ra 3 Bab — VA 
Y Ala dad Jie SS IE ERA on) Ie AS 
GEN abang Lap abi 


tc. 


731. Waki' menceritakan kepada kami, Al! A' masy menceritakan 
kepada kami dari “Adi bin Tsabit dari Zirri bin Hubaisy dari Ali RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang 
akan mencintaiku kecuali dia adalah seorang yang mukmin, dan tidak ada 


yang akan membenciku selain dia adalah seorang munafik.” ai 


Lensa ea Pe Aa Bab — VYY 


Pakepan, Pa ba dan Ko IU SA IE EA 5 
. d3 : 

53, 

732. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 

kepada kami dari Salamah dari Hujayyah dari Ali RA, dia berkata, 


“Rasulullah memerintahkan kami untuk menjaga mata dan telinga 
(hewan kurban) dari penyakit.” 


Fithr adalah anak khalifah, dia adalah seorang yang tsigah shalihul hadits. 
Imam Ahmad, Ibnu Mu'in dan ulama hadits lainnya menyatakan Fithr sebagai 
seorang yang isigah. 
Al Mundzir adalah Ibnu Ya'la Ats-Tsauri, sosoknya telah dijelaskan sebelumnya 
dalam hadits no. 606. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (4/448), 
Tirmidzi (314), berkata, “Hadits hasan shahih.” 
Sanadnya shahih. Ini merupakan pengulangan dari hadits no. hadits 646. 
808 Sanadnya shahih. Salamah adalah anaknya Kuhail. Hujayyah adalah “Adi Al 
Kindi, seorang tabi'in yang tsigah. 
Hadits ini terdapat dalam pembahasan tentang Al Hadyu wal Al Adhhiyyah 
(Hewan Sembelihan dan Hewan Kurban), sebagaimana akan datang disebutkan 
hadits serupa yang lebih panjang pada hadits no. 784, dan telah disebutkan pada 
hadits no. 633. 


807 


Musnad Imam Ahmad — 


HE ab ema Pa Us AS) Bab — VYY 
G Ensa A 2 2 On .. 3 na Pa ana 0 coc. .. H 
II R3 AI Cab) Ole Aa ami US III SAI 5 UYA LP oral 
5. Seed -, - Sa TN Pe 3 P Ai yg an 
Ce NA SISA La ea (P3 Olats JUS Ulagagn Ungu Cai Jpn 
Aa EKA an NN ana NUN MA EN aan 
IP EN NS 3 edi JB MD PL EU AD 
2. SA ana PAN Na? MN Pn” A 
DM Lag eko Jah 
733. Waki' menceritakan kepada kami, Al A?'masy menceritakan 
kepada kami dari Muslim Al Bathin dari Ali bin Husein dari Marwan bin 
Al Hakam, dia berkata: Kami pernah berjalan bersama Utsman bin Affan 
RA, tiba-tiba seseorang memanggil kami. Utsman bertanya, “Siapa orang 
itu?” Mereka menjawab, “Ali.” Lalu Utsman berkata, “Apakah kamu 
tahu bahwa aku telah melarang untuk bersikap demikian.” Ali berkata, 


“Tentu, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan perkataan Rasulullah 
SAW karena perkataanmu.”"'9 


(na o- 0. ata Oli PA PN 
"JS dana JAS ar ala IP Oli Ki AS Kab — VY 
Ns 8 . t Ben 20. 5 « pena Pgri 0 .- x - - &- 2. - NE 
VA end MI SA 1 2JB Sela 2JG Bap Y LIS Sora 
Tab Lena Mora el send Manan oh, 9, y£ . 
Kana — pena 3) Hang dala cd al Ian 
734. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Hujayyah, dia berkata: 
Seorang lelaki bertanya kepada Ali RA tentang (kurban) sapi. Ali 
berkata, “(Nishab-nya) setalah mencapai tujuh ekor sapi.” Lelaki itu 
bertanya, “(Bagaimana dengan sapi) yang tanduknya patah?” Ali 


menjawab, “Itu tidak mengapa (untuk kamu zakatkan).” Dia bertanya 
lagi, “(Sapi) yang pincang kakinya?” Ali menjawab, “Jika kamu telah 


809 Sanadnya shahih. Muslim Al Bathin adalah Muslim bin Imran Al Kufi, dia 
adalah seorang perawi yang tsigah. Marwan bin Hakam adalah orang yang 
Isigah dan tidak pernah mendapat tuduhan sebagai pendusta. Lihat hadits no. 
707. 


— Musnad Imam Ahmad 


selasai menunaikan manasik haji, maka sembelihlah hewan kurban. 
Rasulullah telah memerintahkan kami untuk menjaga mata dan 
telinganya (dari penyakit).”'? 


2. 303 Pe 3 
Pa Papb ah IR HP BAL (SG) Cin — ro 


Jo 0, 98 AI Ge Dp Ha Ka ba 
pasa Yadi oa ad os, IS Ha 3 CAD lg akad 
Hoa Je Ha tah FI 2 Lg SAN aa of YP) 
Ia Hala MN HA 2) Ud 3 Aa J8 eka le Sa 
s) AS 55) eh AI 553 ss) IG Sela ale Jo MI 

TI 


735. Waki' menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim dan Abu 
Amru bin Al 'Ala' menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirrin, mereka 
berdua mendengar hadits ini dari “Abidah dari Ali RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Akan muncul suatu kaum di antara mereka 
ada seorang lelaki hitam yang pendek tangan(nya), salah satu dari kedua 
tangannya “adalah seperti payudara perempuan, dan payudaranya 
berputing seperti puting susu perempuan yang di sekitarnya terdapat 
tujuh rambut.” 


Ali berkata, “Sekiranya aku tidak takut kalian menjadi sombong, 
maka akan kukatakan apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang 
yang membunuh mereka yang telah Allah sampaikan melalui lisan Nabi- 
Nya SAW.” 

'Abidah berkata: Aku berkata kepada Ali, “Apakah kamu benar- 
benar telah mendengar perkataan ini dari Rasulullah SAW?” Ali berkata, 
“Demi Tuhan Pemilik Ka'bah, demi Tuhan Pemilik Ka'bah, demi Tuhan 
Pemilik Ka'bah.” 


810 Sanadnya shahih. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 732. 
811 Sanadnya shahih. Abu Amru bin Al 'Ala' adalah orang yang tsigah, dia 
merupakan salah satu gurra' (ahli membaca Al Our'an) yang terkenal. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aa IE ae 15 SL Ea As) Ea — vra 
"SN aa PN SAN Ge S tata Nan dee en mata 
Ag le Io AU Co Di HE (on db 5 oral Alah 
CL Ab le aa lg db IA GP ian 
. IS. 


AS Aa La ab Ta IM ORG Apa Ih Tai Gani 
penak | beko Naa Men aa 
AS SU de SAI Iya NI Lele 


j 


. 


736. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abdul A'la Ats-Tsa'labi dari Abu Jamilah Ath- 
Thuhawi dari Ali RA: Bahwa seorang budak perempuan milik Nabi 
SAW telah berzina, lalu beliau SAW memerintahkanku untuk 
melaksanakan hadd (hukuman) kepadanya. Lalu kudatangi budak 
perempuan tersebut namun kudapati darah nifasnya belum kering. Maka 
aku datang kepada Nabi SAW dan memberitahukannya. Beliau pun 
bersabda, “Jika darah nifasnya sudah kering, maka laksanakan hukuman 
kepadanya. Laksanakanlah hadd (hukuman, sekalipun) kepada budak- 
budak kalian. "1? 


PA 3 In AP REI Bab GS) Kids — VYV 


o 0. 8. BEE - PAN 3 BER seb SN Aa, - - - 
Ga made JA genit Gb Ol ej LAS JB AE nh P3 
283. LAN Ma PN PN o. XI 2. Na 3 05 an - 9 
Sa AU Gamat pekan AE AI eko al Jay Cal) Pe lan Alb 


737. Waki' menceritakan kepada kami, Al A?'masy menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag dari Abdukhair dari Ali RA, dia berkata, 


“Awalnya dulu, aku berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki lebih 


Perkataan “Sami'aahu 'an 'Abidah' (keduanya mendengar hadits ini dari 
“Abidah), artinya, Jarir dan Abu Amru bin Al 'Ala' mendengar hadits ini dari 
Ibnu Sirrin, Ibnu Sirrin meriwayatkan kepada keduanya (Jarir dan Abu Amru) 
dari 'Abidah. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 626. Lihat pula 
hadits no. 672 dan 702. 

Sanadnya dha'if. Karena Abdul A'la Ats-Tsa'labi adalah seorang perawi yang 
dha'if. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 679. 


— Musnad Imam Ahmad 


812 


berhak untuk dibasuh dibandingkan bagian atas telapak kaki. ZAP! 
kulihat Rasulullah SAW membasuh bagian atasnya.”"'? 


.. Jae 19 


Abe skor alan gaga 


.. 
ban SE 
- 


"5 Ta Has si Ol in 


738. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Utsman Ats-Tsagafi RA dari Salim bin Abu Al Ja'd 
dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang kami untuk 
mengawinkan keledai dengan kuda.” 


IE SE IP BRA al oP Oli PS) Gib — VYA 
se. Aa aa EA Peka or A 0, , 2 2G 2. T & o- Aa - Pd 
KN) ea JBS 5) 


Oo P4 


ME AG BEN yaa j3 


739. Waki” menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishag 
dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Andai aku harus mengangkat seorang sebagai khalifah tanpa perlu 


813 Sanadnya shahih. Abdu Khair adalah anak Yazid Al Khaiwani Al Hamdani, 
seorang tabi'in mukhadhram (hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat 
bertemu dengan beliau), dia seorang yang tsigah, dia hidup hingga usia 120 
tahun. Al Khaiwani dinisbatkan kepada Khaiwan, sebuah wilayah di daerah 
Hamdan. Lihat A4! Lubbab (1/401). Hadits ini tidak terdapat dalam Kutub Sittah, 
tidak pula disebutkan dalam Majma' 4z-Zawa'id. Akan tetapi Abu Daud 
meriwayatkan hadits semakna dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, 
“Sekiranya ajaran agama berpaku kepada logika, tentu bagian bawah khuf 
(sepatu) lebih utama untuk dibasuh daripada bagian atasnya. Sungguh aku telah 
melihat Rasulullah SAW membasuh bagian atas khuf- -nya. ? Diriwayatkan juga 
oleh Ad-Daruguthni. Lihat Al Muntagi (309), dan lihat juga hadits yang akan 
datang (hadits no. 917-918). 

Sanadnya shahih. Utsman Ats-Tsagafi adalah Utsman bin Mugirah. Hadits ini 
telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits no 56. Lihat hadits no. 582, 166, 785, 
1108, 1358, 1977. 


814 


Musnad Imam Ahmad — 1351) 


bermusyawarah, tentu akan kupilih Ibnu Ummi Abdi (anak ibu seorang 
hamba sahaya) —sebagai khalifah-. 


SEP an SE R3 Bin as Kia — ve 

sm Ay led Jo LA Ii Ka nba Ii le is 
dm pb an BEA an Sea IA ng 
Is GI LN 2G olah Ukat 289 UB JB dea 
SN Si Ia an in Ba aa 


NEGO Hanana - & PN Tenan Sa Tana -.. Pa 0. - 
COD UV Al Uatonntn Varian Vadia1 13) Tenis La CSI Ye ja La 


MEI Wa SUS AANG UN Olla 
740. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila, Ali RA 
menceritakan kepada kami: Fatimah pernah mengadu kepada Nabi SAW 
tentang tangannya yang lecet karena mengaduk gandum. Saat itu Nabi 
SAW tengah mendapat beberapa budak (tawanan perang). Maka, 
Fatimah pun datang kepada beliau untuk meminta seorang pembantu, 
namun beliau tidak mengabulkannya, dan Fatimah pun segera pulang. 
Kemudian Rasulullah datang mengunjungi kami saat kami tengah bersiap 
untuk tidur. (Ali RA berkata:) Aku pun bergegas bangun, tetapi beliau 
bersabda, “Tetap di tempat kalian.” Beliau mendatangi kami dan duduk, 
hingga dapat kurasakan dinginnya kaki beliau. Beliau lalu bersabda, 
“Maukah kalian berdua kuberitahu sesuatu yang lebih baik bagi kalian 
berdua daripada seorang pembantu? (Yaitu:) Apabila kalian ingin tidur, 
lalu kalian bertasbih (membaca, 'Subhanallah!) 33 kali, bertahmid 
(membaca, 'Alhamdulillah') 33 kali, dan bertakbir (membaca, 'Allah 
Akbar") 34 kali.”"'8 


815 Sanadnya dha'if karena perawi yang bernama Al Harits. Hadits ini adalah 
pengulangan dari hadits no. 566. Matan hadits ini shahih. 

816 Sanadnya shahih. Al Hakam adalah anak “Utaibah. Hadits ini lebih panjang dari 
hadits no. 604. Lihat hadits no. 838. Dan hadits ini adalah ringkasan dari hadits 
no. 1141. 


— Musnad Imam Ahmad 


La 5. » - 3G 
SPS PP Oi CAS AS) Ul — VE 
5 “ er .. ye 235 3 2.5 LAN 5 T, si - -e Pan, Pan, 
Se Sh Ale ai Ud Ui Ae JB JL ga EL 


Ana SISA, SEL Ya pe VI aah aa 

741. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Habib dari Abu Wa'il dari Abu Al Hayyaj Al 'Asadi, 
dia berkata: Ali berkata kepadaku, “Aku akan mengutusmu dengan ajaran 
yang pernah Rasulullah SAW titipkan kepadaku saat beliau mengutusku. 
Jangan kamu biarkan patung kecuali kamu menghancurkannya, dan tidak 
pula kuburan yang tinggi kecuali kamu meratakannya.”"7 


#0. £ #2 (al ara 2 9 Pa e 8. 

Pi AL al oh Ag LP darah BA AS) Ba — VLY 
Peer 2. 2 Aa € , “ ag Tea C : . A Td 7 . 
aib La peng AE Ko AN Jyoh OS JB EA on) le 

Toy, 2, - 0 0 2 3 

KSEI Ba pa Tama 3) ya! 
742. Waki” menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada 
kami dari Tsuwair bin Abu Fakhitah dari bapaknya dari Ali RA, dia 


berkata, “Rasulullah SAW sangat mencintai surah ini, (yaitu) surah, 
'Sabihis marabbikal a'la,' (surah Al A'la Jos 


817 Sanadnya shahih. Hubaib adalah anak Abu Tsabit, seorang tabi'in yang tsigah. 
Abu Wa'il adalah Syagigi bin Salamah. Abu Hayyaj Al "Asadi adalah Hayyan 
bin Hushain. Hadits ini telah diisyaratkan pada hadits no. 657. Lihat hadits no. 
658, 683, 889. 

Sanadnya dha'if jiddan (sangat lemah). Karena Tsuwair bin Abu Fakhitah 
adalah seorang perawi yang dha'if. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (9/176), dia berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad.” As- 
Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/337) juga menisbatkannya kepada Al 
Bazzar dan Ibnu Mardawih, dia tidak mencacatkan salah satu dari keduanya. Al 
Haitsami juga menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id (7/136), dia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat perawi 
bernama Tsuwair bin Abu Fakhitah, dia adalah seorang perawi yang 
ditinggalkan (matruk)." 


818 


Musnad Imam Ahmad — (3853| 


PMA 3p BE gi IP OA Fi 2) Eib — vr 

Ja dala de Jep IPB he an Ye 
A3 Taka Ga IL ep UU PS AN J0 Ubi 
J8 ey gia LING MU BAE POS bl IA US J3 


Ke AA Re ia TAB aa Sang Da Be mt 
“ls lo Ai da da :Jb Ka jhag MAA, Ka dos PAI 


743. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata: Tiga 
orang lelaki pernah datang menemui Nabi SAW, salah seorang dari 
mereka lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki 100 dinar, lalu 
kusedekahkan darinya 10 dinar." Yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku memiliki 10 dinar, dan kusedekahkan darinya 1 dinar." Yang lain 
berkata, "Aku memiliki 1 dinar, lalu kusedekahkan darinya 1/10 
darinya." Rasulullah SAW bersabda, "Kalian semua akan mendapat 
pahala yang sama. (Karena) kalian semua bersedekah dengan 1/10 dari 
harta (yang kalian miliki)" 


h o- Oo M0. us 3 30-10 A8. Lg 
BN AS op OS UP prana y CP prana! Lian MS) Lil — Vit 
5 Nana Hen Aa dn Ia Tia ?. 3 o gg Oo. “303 0 
Na bata en aa san aa 
2G 2 0. ap ot Haa A3 - ore 4, 2 y 
MIRAS Sbb era AAN ai LB lag ale AI elo dl 
744. Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi dan Mis'ar 


menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin Hurmuz dari 
Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 


819 Sanadnya dha'if. Karena Al Harits Al A'war adalah seorang perawi yang dha'if. 
Hadits ini tercantum dalam Majma' Az-Zawa'id (7/111) dan dinisbatkan kepada 
Al Bazzar. 


— Musnad ImamAhmad 


memiliki kedua telapak tangan dan kaki yang tebal, dan otot yang 
besar.”20 


2. .. 0.» 33 


kn en ena nata 
Jab DI Color SP) Abg dan ot Jia, JB JG K3 


745. Waki” telah menceritakan kepada kami dari Syarik dari Simak 
dari Hanasy dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Jika 
kamu dihadapkan dengan dua orang yang tengah bersengketa, maka 
janganlah kamu bicara sampai kamu dengar perkataan orang kedua 
seperti kamu dengar perkataan orang pertama. sis 


8 - 


AA jae yi DES Ga ut as, Ca — LI 

3 Ie 0. 2? 0 0-4 0 a00 
BA Ia SEN KAN gan YP Pe ai abu GO 
Ph Ab IN AP mai Yg Jegku Cp go ale 
AA CAN Ia Aa dub Pe aa en aan 


820 Sanadnya shahih. Al Mas'udi adalah Abdurrahman bin Abdullah bin “Utbah bin 
Abdullah bin Mas'ud, dia adalah seorang perawi yang tsigah, namun sejalan 
dengan perkembangan usia, hafalannya pun menjadi lemah dan Waki' 
mendengar hadits ini darinya sebelum hafalannya menjadi lemah. 

Mis'ar adalah anaknya Kidam, dia seorang perawi yang tsigah hujjah 
(terpercaya dan riwayatnya dapat dijadikan hujjah). Utsman bin Abdullah bin 
Hurmuz, Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam Ats-Tsugat. Dalam At- 
Tahdzib, biografinya disebutkan atas nama Utsman bin Muslim bin Hurmuz. 
Ibnu Hajar berkata, “Ada yang mengatakan nama bapaknya adalah Abdullah.” 
Nafi' bin Jubair bin Muth'im adalah seorang tabi'in yang tsigah dan terkenal, 
salah satu Imam hadits. 

Hadits ini disebutkan dalam At-Tahdzib (7/153), bahwa hadits ini diriwayatkan 
oleh Tirmidzi, Nasa'i dalam Musnad Ali. Hadits ini akan disebutkan lebih 
panjang dalam hadits no. 746, lihat hadits no. 684. Juga akan disebutkan lebih 
panjang dan ringkas dalam hadits no. 944, 946, 947, 1053, 1122. 

821 Sanadnya shahih. Syarik adalah Ibnu Abdillah Al Oadhi. Hadits ini adalah 
ringkasan dari hadits no. 690. 


Musnad Imam Ahmad — 


DN Dea Ia Ot 2 2 5 Ba, eka 
Te Io Ten AL VP AS IS ol Ip Ian SE aya USG 
san 


746.  Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
memberitahukan kami dari Utsman bin Abdullah bin Hurmuz dari Nafi' 
bin Jubair bin Muth'im dari Ali RA, dia berkata, “Tubuh Rasulullah 
SAN tidaklah tinggi dan tidak pula (terlalu) pendek, kepalanya besar dan 
jenggotnya lebat, kedua telapak tangan dan kakinya tebal, wajahnya 
kemerah-merahan, rambut di dadanya lebat, persendiannya besar. 
Apabila beliau berjalan (maka akan terlihat) gagah seperti (sedang) 
menuruni lokasi yang menurun. Aku belum pernah melihat (dari dulu 
atau nanti) orang yang menyerupai beliau SAW.”?2 


A Pd 


$ BAK — V£V 


ti gan 


Penta Segan KL Rana 
Pad pe lg ip Le Jaa UG 
- CE a ar Aa 3, Y -... Tn ec 2 Ti la ya 
jd deh Jo ageng cl Yg 


. 
# 


2... 3. ai 

ta Jia BL Dash cita Jais "ja ps ANC ang cita 
747. Yazid menceritakan kepada kami, Isra'il memberitahukan 
kami dari Tsuwair bin Abu Fakhitah dari bapaknya dari Ali RA, dia 
berkata, “Kaisar Romawi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah 
SAW dan beliau menerimanya. Lalu Kaisar memberikan lagi hadiah 
kepada beliau dan beliau pun menerimanya. Dan, para raja juga pernah 
memberi hadiah kepada beliau, dan beliau pun menerima seluruh 

pemberian tersebut.” 2 


822 Sanadnya shahih. Hadits ini lebih panjang dari hadits no. 744. hadits ini juga 

diriwayatkan oleh Tirmidzi (4/302) dari jalur Abu Nu'aim dan Waki' dari Al 
Mas'udi. Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
Lafazh 'takaffan takfiyyah' dalam z disebutkan isis Us takafa'an takaffu'an' 
kami memilih lafazh ini karena sama dengan yang disebutkan dalam 4 z dan 
Sunan Tirmidzi. Dia berkata dalam An-Nihayah, “Hadits ini diriwayatkan tanpa 
ada hamzah.” 

823 Sanadnya dha'if. Karena Tsuwair adalah perawi yang dha'if. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pa sala OA Tea na 
2 Im € Pk oa ea lp th ds Oz Ya SE sii 
2 Tn IG JW SAI se eks - JG eta ala Je 
Pegre v0 Ps 4: 4 231 Se Sa 4 », 
Kap ex ai ea Gl 2 Aadl) (ea ade MI lo 
748. Yazid menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Al 
Hakam, dari Al Gasim bin Mukhaimirah dari Syuraikh bin Hani', dia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang hukum 
membasuh khuffain (sepatu) dalam wudhu. Lalu Aisyah berkata, 
“Tanyakan kepada Ali, karena dia lebih mengetahui tentang hal ini 
dariku, (dan) karena dia sering ikut bepergian bersama Rasulullah SAW.” 
Syuraikah berkata: Lalu aku bertanya kepada Ali, dan dia berkata: 
Rasululullah SAW bersabda, “Bagi orang yang bepergian (musafir) 


berlaku selama tiga hari tiga malam, dan bagi orang yang mukim 
(menetap) berlaku selama sehari semalam.” £ 


. “5 - 


ba kebua tata 


Pn and 


749. Yazid menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj dari Abu 
Ishag dari Ali bin Rabi'ah dari Ali RA dari Nabi SAW. Disebutkan 
dengan redaksi hadits serupa." 


824 Sanadnya shahih. Yazid adalah anak Harwan Al Wasithi, salah satu ulama dan 
penghafal (hafizh) hadits. Al Hajjaj adalah anak Arth"ah Al Kufi Al Gadhi, dia 
seorang yang tsigah. Al Hakam adalah anak “Utaibah. Al Oasim bin 
Mukhaimarah adalah tabi'in yang tsigah. Syuraih bin Hani' adalah tabi'in 
muhadhram (orang yang hidup pada masa Nabi SAW tetapi tidak sempat 
bertemu beliau) dan orang yang tsigah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 
(1/91), Al Muntagi (307), serta diriwayatkan pula oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. 
Sanadnya shahih. Ali bin Rabi'ah memiliki nama Al Walibi, dia adalah seorang 
tabi'in yang fsigah. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 

Dan hampir dapat kami yakini bahwa sanad ini merupakan nukilan dari naskah 
asli Musnad, dan hadits ini merupakan kelanjutan dari hadits yang akan datang 


825 


Musnad Imam Ahmad — 


2 z 


Manan U gaa Pe 


Lab ai ah bana BA ya 
Kai 3 Sea alis) Ne: an Ke clay 


750. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
mengabari kami dari Yazid bin Abu Habib dari Abdul Aziz bin Abu Ash- 
Sha'bah dari Abdullah bin Zurair Al Ghafigi, dia berkata: Aku 
mendengar Ali berkata, “Rasulullah SAW telah mengambil emas dengan 
tangan kanannya, sutera dengan tangan kirinya, kemudian beliau 
mengangkat keduanya dengan kedua tangannya seraya bersabda, “Kedua 
benda ini adalah haram dikenakan olehlaki-laki umatku'."”8 


(no. 753), sekaligus pengulangan darinya. Dan kami tidak pernah menjumpai 
hadits dari Ali bin Rabi'ah dalam pembahasan tentang hukum membasuh khuf 
(mashshul khuffain). Sanad ini sama dengan sanad hadits no. 753, namun kami 
tidak dapat memastikannya sebelum adanya dalil yang pasti. Karena 
membahasan tentang sanad merupakan hal yang cukup berat. 

Sanadnya mungathi' (terputus). Abdul Aziz bin Abu Ash-Shu'bah namanya 
telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Akan tetapi sanad antara 
Abdul Aziz dan Abdullah bin Zurair dalam hadits ini terdapat perawi yang 
bernama Abu Al Aflah Al Hamdani. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat 
Nasa'i (2/285) dari Amru bin Al Fallas dari Yazid bin Harwan dari Muhammad 
bin Ishag. Dalam riwayat Ibnu Majah (2/196) disebutkan dari Abu Bakar dari 
Abdurrahim bin Sulaiman dari Muhammad bin Ishag. 

Mungkin saja nama Abu Al Aflah dalam sanad ini dianggap gugur dalam 
naskah Musnad Ahmad. Dan hadits yang akan datang (no. 935) dari jalur Al 
Laits dari Yazid bin Abu Habib adalah yang benar. Diriwayatkan oleh Abu 
Daud (4:89) dari jalur Al Laits akan tetapi gugur karena ada sosok Abdul Aziz 
bin Abu Shu'bah. Nasa'i juga meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda dari 
jalur Al Laits. 

Maka jelas, bahwa kerancuan dalam sanad berasal dari sebagian periwayat yang 
mengambil dari Al Laits. Yang benar adalah menyebutkan Abu Al Aflah Al 
Hamdani dalam sanad hadits ini, karena dia adalah seorang tabi'in yang tsigah. 


826 


— Musnad Imam Ahmad 


"3.3 B kai 3 25 


Aap yAb ji ia PU PH rS UR ang Ci — VoN 


A 
. 


die TA NAN on IE Up Gta SIS SI 
Bb Wp ALAN ah AG AN ar 
KO NP ai KO NO mey Cb ya ja BIO 2 


751. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
memberitahukan kami dari Hisyam bin Amru dari Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam dari Ali RA: Bahwa pada akhir rakaat shalat Witir, 
Rasulullah SAW membaca, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung dengan ampunan- 
Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari kemurkaan- 
Mu. Tidak dapat kuucapkan pujian kepada-Mu seperti Engkau memuji 
diri-Mu sendiri.” 2 


AP Ian PI MP AI AS OS Ep Ing SAS — Vo 
# La . - 


. 


4 


S3 2, ya at Alda - £ 0. 2-0 aa Tn #£ 
SPI Ko AI Sah OA eng IE LE WEI 5 Belah gl 


San ., N et 0. 0. DL 03, 0 201 -.9 Pan" Bana MA 
SOLU slitall) 07 yaa Ot cjang Han: nyi! yana Ol op cela 
752. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Abdullah menceritakan kepada kami dari Mutharrif dari Abu Ishag dari 


Al Harits dari Ali RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang suatu kaum 


untuk saling mengeraskan suara antar sesama dalam membaca Al Our'an 


saat antara waktu Maghrib dan 'Isya”.”" 


27 Sanadnya shahih. Hisyam bin Amru Al Fazzari adalah seorang yang tsigah 
syekh gadim. Abdurrahman bin Harits bin Hisyam bin Mughirah Al Makhzumi 
adalah seorang tabi'in tsigah, dia lahir pada masa Rasulullah, dan dia adalah 
anak asuh Umar bin Khaththab RA. Hadits ini juga diriwayatkan oleh para 
penulis Sunan yang empat, juga dalam Al Muntagi (1214). Dan lebih lanjut akan 
disebutkan pada hadits no. 1294 dengan tambahan dari Abdullah. 

Sanadnya dha'if. karena dha'ifnya Al Harits. Hadits ini merupakan pengulangan 
dari hadits no. 663. Penjelasannya telah kami paparkan pada pembahasan 
terdahulu. 


828 


Musnad Imam Ahmad — 


£. 
. 


2... o -.- PN An . 3... 2 2... . 
ng P3 “ ud s3 us an :JU Ra) vj 
Si Ha aah AI : Je we Sa bb da pa IE MP 


Se 


Maen Yaa mena an 
Has PNG Jah Kap Ot uya 


SPA Aga LAB 3 Hy mama ye Ii 
Se d5 th, - JG Can 5 GA Sala ya Has ho ra” 
Jp U Sma Mela alan 3 la Uji la dl 


e- 0 8... 


GA de ran da HJ IP aa Ia LI ES) :JU Sa 
eri PA 


753. Yazid menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah 
memberitahukan kami dari Abu Ishag dari Ali bin Rabi'ah, dia berkata: 
Aku pernah melihat Ali mendatangi hewan tunggangan untuk dinaikinya. 
Ketika dia meletakkan kakinya di tunggangannya dia membaca, “Dengan 
nama Allah.” Ketika sudah duduk di atasnya dia membaca, “Segala puji 
bagi Allah. Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi 
kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan 
sesungguhnya kami kepada Tuhan kami akan kembali.” Kemudian dia 
ber-hamdalah (membaca, "Alhamdulillah”) tiga kali dan bertakbir 
(membaca, "Allahu Akbar") tiga kali. Lalu membaca, “Maha suci Allah 
tidak ada tuhan selain Engkau. Sungguh aku telah mezhalimi diriku 
sendiri, maka ampunilah aku.” Setelah itu Ali tertawa. (melihat itu) 
akupun bertanya kepadanya, “Mengapa engkau tertawa wahai Amirul 
Mukminin?” Ali berkata, “Aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan 
seperti apa yang telah kulakukan, kemudian beliau tertawa. Aku pun 
bertanya kepadanya, "Mengapa engakau tertawa, wahai Rasulullah?' 
Beliau menjawab, “Allah bangga atas hamba-Nya jika berkata, Wahai 
Tuhanku, ampunilah aku.' Allah akan berfirman, “Hambaku telah 


—. Musnad Imam Ahmad 


mengetahui bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali 
Aku" "829 


0. 0. r- . toa gag 303 5. s8. 3 Pa, 
Ie BUAS og Kal ra talas ig Plane Lie ja Mada Yo£ 


SIB REA an BE GE LA AR NA 
Of Y ank Ip Udin Lang Ye JB IS ob di B3 
JO lai il SN Tb AN Joo) Sala Kant UI SY 
ON ana ara al aan An Ie de da2 
(aa & sx At) SE ti Lag Ka S ISA SEL 
Je Sela ai Ga Sh OA Gi USG ane UI 
SL Pi AI gi oi Ul Ia abah Yah 01 EA Gg 
ah KG JP YARIS KEP Ie eta g LAI 


# .35 30 2 . Loe 


Lol Cap! tas 


ra 
- 


6 


rd A . . Tg id : PN AT Hi # £ 0 A, # - 
AN Cb) IE JB Sajam Pal OKANG CLEAN (2) 
AI er Aa oi 

754. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 


menceritakan kepada kami dari Ya'la bin 'Atha', dari Abdullah bin 
Yasar, bahwa Amru bin Huraits menjenguk Hasan bin Ali, lalu Ali RA 


829 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

(7/388-389), dan mengomentari, “Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dari hadits Abu Al Ahwash. Ditambahkan oleh 
Nasa'i dari Manshur dari Abu Ishag Al Sabi'i dari Ali bin Rabi'ah Al Asadi Al 
Walibi, lalu disebutkan hadits seperti di atas. 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih." As-Suyuthi menyebutkan dalam 
Ad-Dur Al Mantsur (6/14). Juga, Ath-Thayalisi, Abdurrazag, Sa'id bin Manshur, 
Ibnu Abi Syaibah, Abdu bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Hakim men- 
shahih-kannya, Ibnu Mardawih dan Baihagi dalam A/ Asma' wa Al Shifat. Lihat 
hadits no. 739. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata kepadanya, “Apakah kamu menjenguk Hasan dan di hatimu 
terdapat suatu kebencian?” Amru berkata kepadanya, “Sesungguhnya 
engkau bukan tuhanku, lalu engkau dapat mengatakan tentang sesuatu 
yang terbersit di hatiku sekehendak dirimu.” Ali berkata, “Kalau begitu, 
tidaklah kami tercegah untuk menyampaikan sebuah nasehat: Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim 
menjenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengirim 70.000 malaikat. 
yang akan mendoakannya selama waktu siang hingga sore menjelang, 
dan dari waktu malam hingga pagi menjelang.” 


'Amru berkata kepada Ali RA, “Bagaimana pendapatmu tentang 
orang yang berjalan mengiringi jenazah, berjalan di depan atau di 
belakangnya?” Ali RA berkata, “Sesungguhnya keutamaan orang yang 
mengiringi jenazah dan berjalan di belakangnya dibandingkan dengan 
orang yang mengiringinya namun berjalan di depannya (adalah) seperti 
keutamaan shalat fardhu berjamaah dengan shalat sendirian.” Amru 
berkata, “Aku telah melihat Abu Bakar RA dan Umar RA pernah 
berjalan di depan jenazah.” Ali RA menjawab, “Sesungguhnya (apa 
yang) mereka berdua (lakukan) adalah karena mereka tidak ingin 
memberatkan orang-orang.” 

Fan oi SMA ARE UR Bab jaka 13 AA Ui — Yoo 
Pe Ann Aan “ £ 08. 0 - o- o o- 0 
2 Oa eng One NAN 

RN ah S0 Ha EN BEA ni & Ke ea Uh AIA, AA Maa Au 
MI SG pd Una tel ya Alam alay dala AMI laa AI 

755. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisarah dari Zaid bin 


830 Sanadnya shahih. Ya'la bin “Atha' Al “Amiri adalah seorang perawi yang 

tsigah. Abdullah bin Yassar adalah Abu Hammad Al Kufir, Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. Amru bin Harits Al Makhzumi adalah 
seorang sahabat yunior. 
Hadits ini juga disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (3:30-31) dan 
dikomentari, “Telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dengan ringkas. 
Dan para perawi yang dinukil Ahmad adalah tsigah.” Lihat hadits no. 612 dan 
702. 


(8621) — Musnad Imam Ahmad 


Wahb dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah 
memberiku sejenis mantel yang terbuat dari sutera. Kemudian aku keluar 
dengan mengenakannya, dan kulihat rona kemarahan di wajah beliau.” 
Ali berkata, “Maka kemudian kubagikan baju itu kepada para isteriku. Pa. 


2. 0. 3. 35. 39 15 


Is JG AG Sp AA Gn At Hi ARSA Era PAN TI 
Ay 
Pan Aa aata Ho Sa IE aa 
UI, jari De an de Jin JAS aa Oo 
Ha 


Ka . . Pera 


ga SA (Jak 0 et 


756. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Oatadah, Abdullah bin Syagig berkata: 
Utsman RA pernah melarang nikah mut'ah, dan Ali RA justru 
memerintahkan nikah mut'ah. Maka Utsman berkata kepada Ali, 


831 Sanadnya shahih. Yahya bin Abbad Adh-Dhabu'i adalah seorang yang sangat 
jujur. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-7Tsugat, dan Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (4/2/292) tanpa menyebutkan adanya cacat pada 
dirinya.” Dia dipakai riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim. 

Zaid bin Wahb Al Juhanni adalah tabi'in mukhadram (hidup di zaman Jahiliah 
namun belum sempat bertemu dengan Rasulullah SAW). Dia masuk Islam pada 
masa Rasulullah masih hidup dan dia pun hijrah menyusul beliau, akan tetapi 
dia tidak pernah bertemu dengan beliau. Lihat hadits no. 601, 611, dan 710. 
As-Siyara (dengan kasrah huruf siin, fathah huruf yaa'a' dan maad -bacaan 
panjang-): Ibnu Atsir mengomentarinya, “Siyara adalah sejenis mantel yang 
dicampuri dengan bahan sutera, seperti suyuur. Siyara merupakan kata dengan 
model kata (wazan) faa'la, dari kata as-sairul gad. Dan kata yang digunakan 
dalam riwayat ini adalah kata sifatnya. 

Namun beberapa kalangan ahlul hadits mutaakhirin mengatakan bahwa kata 
tersebut berarti perhiasan siyara. Mereka berdalih bahwa Sibawaih tidak pernah 
menjadikan model kata (wazan) faa'la sebagai kata sifat, melainkan hanya 
sebagai isim (nama benda). Dan makna dari kata syurihas-saira bil hariirish- 
shaafi adalah perhiasaan sutera. 

Hadits ini merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. Lihat hadits no. 
755 dan 958. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Sesungguhnya kamu telah bersikap begini dan begitu!” Kemudian Ali 
pun menyanggah, “Engkau sungguh telah mengetahui bahwa kita telah 
melakukan nikah mut'ah ketika Rasulullah SAW hidup!” Utsman 
menjawab, “Benar, tetapi kita takut melakukannya.” 


PP MA 


0 e- Pn ea aa # pa - 01? | 

HSP PBB ai BA plba HI SA BAL — Vov 

La 1 jan NA PA 5 4 08. 9. $ 0? ..$ #0... .. z 

Na On an ES Pata NN NN PI or. IN 23 4, 2 5 

dng OI Tp maan) iaab ND JB peang Ae Al elo Al Ja) 
. 5 - 2... . . - - P3 2... o 3 

Araate Yeab Coal Ih Gelael Ulas JL IA 1855 JB Wol Sy 


757. Mw'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepadaku dari Oatadah dari Abu Harb bin Abu Al Aswad 
dari Abu Al Aswad Ad-Dili dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda tentang anak yang masih disusui, “Bekas 
kencing anak laki-laki hendaknya dicipratkan dengan air, dan bekas 
kencing anak perempuan hendaknya dicuci.” @atadah berkata, “Ini jika 
keduanya belum makan (hanya minum susu saja). Jika mereka sudah 
makan, maka bekas kencing keduanya harus dicuci.” ' 


o. Se JG. 9 .5- 


H3 Kabah WAH — VON 


P 
Pt 


e2 0 Poco. da5 - 
FG SERA MPa or A ", 8 & 0 - Oa Ah - . 9... - 
Y) :Ju S1 pekan as Pi), jo PA GA TA PP AP 


$ 2 3. - A sd bet "#..o.. an 2A£ . 0 5 Ro. 3 9 
al dy) SBY YO an ah ap LS tap 
Pan - 0.3 go. 0. .o. 004 . 0 & - Bt 1. 
as re daa Ge er ea 
758. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy dari Ali 
RA dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Tidaklah seorang hamba 
beriman sampai dia beriman atas empat perkara: sampai dia bersaksi 


- 


4 


82 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan dalam Musnad Utsman dengan 
sanad seperti ini (hadits no. 432). Lihat juga hadits no. 707, 431, 733 dan 1139. 
833 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 563. 


— Musnad Imam Ahmad 


“3 


bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah, dan (sampai 
dia bersaaksi) aku adalah utusan Allah yang benar, sampai dia beriman 
dengan hari Kebangkitan setelah kematian, dan sampai dia beriman 
kepada takdir. ”“ 


. 2. Nb Pane 


SIB Be gl ja 3 UAS Ah SA Lao — VOA 
PAN AA Gg Ui Dp SAS ca Gi Ko Kahan 


Pd 


Pa ala di Jo Ia Ou al fu SI pa da 
bar -JG (3 ash I KeRA DL “3 3 (IP 33) 


(Iin 1 JUS cela ala Ai ce (| II Aa 

759. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dia berkata: Aku mendengar 
Najiah bin Ka'ab meriwayatkan hadits dari Ali bin Abu Thalib RA, 
bahwa dia datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, “Sesungguhnya Abu 
Thalib telah meninggal.” Nabi SAW bersabda kepadanya, “Pergi dan 
kuburkanlah dia!” Ali berkata, “(Tetapi) dia meninggal dalam keadaan 
musyrik.” Beliau berkata, “Pergi dan kuburkanlah dia!” Ali berkata, 


“Setelah aku menguburkannya, aku kembali kepada Rasulullah SAW, 
dan beliau bersabda kepadaku, “Mandilah kamu'."“ 


834 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 375. dan dalam Zakha'ir Al Mawarits (5321) 
hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (3/201) dan Ibnu Majah (1/22). Hadits ini 
akan disebutkan kembali dalam (2/11). 

838 Sanadnya shahih. Najiah bin Ka'ab adalah Al Asadi, dia adalah seorang tabi'in 

dari Kufah dan seorang yang tsigah. Bukhari telah menulis biografinya dalam 
Al Kabir (4/2/107) tanpa menyebutkan cacat (jarh) tentang dirinya. 
Sebagian ulama hadits sering keliru antara Najiah bin Ka'ab dengan Najiah bin 
Khaffaf Abu Khaffaf Al “Anzi yang biasanya meriwayatkan hadits dari “Ammar 
bin Yasir. Dua orang ini Najiah bin Ka'ab dan Najiah bin Khaffaf adalah orang 
yang berbeda. Bukhari membedakan kedua orang ini dalam Al Kabir dan 
menuliskan biografi mereka masing-masing. Muslim dan Abu Hatim juga 
membedakan antara mereka berdua. Begitu pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar 
dalam At-Tahdzib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (3/206) dan 
Nasa'i (1/282-283). Nanti akan disebutkan hadits seperti ini yang lebih panjang 
pada hadits no. 1093. Lihat hadits no. 807 dan 1074. 


Musnad Imam Ahmad — 


aan DP, ra 20... Enera Loe Jos. A8 
SRS Au (SU hana Ion han 03 Kama Lodo — Ve 
2 2 3 2 P. 


CA AA BLN AE PE Yi SAI 
sea Lennon Kena nau ane Ra ON KA Aan SE Pa KUBA 
Gpp AE mah Ol lag Ale NI lo Al Jpn GA ide as dl 
aa 1. ak 25 s PAP | .- ea ena "5 9m. 
HJ Cola Aa Abi lo ad WS LS UI Ph Varia 
Wa VA YG pb 3) 

760. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id (Ibnu 

Abi 'Arubah) menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin 'Utaibah dari 
Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, 
“Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjual dua budak kecil 
bersaudara, maka kujual keduanya dengan memisahkan mereka. 
Kemudian kuceritakan itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, 


Cari keduanya dan kembalikan keduanya, dan jangan kamu jual mereka 
kecuali bersama (tidak dipisahkan): "8 


Ban Ten Pe e- o 0 oe X6 - 
Hen al LP Oka SAS GAGA Up PA AE BAL — YAN 
. pe 201 - 01 an £ gas - 3 Ve 0. I-o., 0 £ 0... 
5 IN Oan an ME AS an 
Aa ata Na an Kd Le TU 0, 5 
ele Aae DI elo Iyan Lgita Ka 2, AD WAN) 
761. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 


menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari 'Ashim bin Dhamrah dari 
Ali RA, dia berkata, “Shalat witir bukanlah seperti shalat wajib, akan 


'86 Sanadnya shahih. Dalam ringkasan Hubair (238) hadits ini juga diriwayatkan 


oleh Ad-Daruguthni. Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(4/107), “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dan perawi dalam sanad hadits 
ini adalah perawi yang shahih.” Lihat hadits no. 800 dan Al Muntagi 2829. 
Dalam g ditulis Syu'bah bukan Sa'id, ini merupakan kesalahan nyata. Syekh 
Ahmad Syakir menuliskan hadits ini dalam Mustadrak-nya dan mengatakan, 
“Sanadnya mungathi' (terputus) karena hadits ini datang dari Sa'id bin Abu 
'Arubah dari seorang lelaki dari Al Hakam, maka sanadnya dha'if," 


— Musnad Imam Ahmad 


tetapi shalat Witir adalah sunah, yang telah diajarkan Rasulullah 
S AW.” 


P4 PJ 3 5 Pn 25 asn ya gal 
8! Jera seng Olkia Wi pi KW Bak — VUY 


# A 2 8 AAA Ceta Ng A 2 - -. .. Gn o3 90 ui” 0 
KE Ko OS NE KE AN Con) TAE UP HA LE Gl) 
LOR ya PAI All dalah 33 y ala 
762. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan, Syu'bah 
dan Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Hubairah dari 


Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW selalu membangunkan 
keluarganya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.”? 


Lah AR AL AE LP AR WAS ram jl KE Ula — VMY 


0. X a.... £ Ti Om Bg bea IE (3 BH. 8 0 nd o 
CP AN Ag Knla ogl Oi la Ga ML UAS Gi Mona PP Ulat Gi 
# EX er ag e ai MA or A 2 y : . Kap 2 2 
Ia ha Tap SU ash sh ala AI Jo AI IA JG OI 
Kara o£ 04 ' o Dang - 3 2 an - Pala ot 
Bia adan, EA Las) LB SA ca Jgn) UAS GI 
-.. st. '- 2 : 3 “ - L.... 2. 0 £ 
PP AA da2 gb & AA Jane (hal Kwang YP 

- - P - bs ? 


763. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami dari Abdullah (anak Muhammad bin Agil) 
dari Muhammad bin Ali, dia mendengar Ali bin Abu Thalib RA berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah diberikan Allah sesuatu yang 
tidak diberikan kepada seseorang dari kalangan para nabi pun.” Lantas 
kami bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku 


887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 652. Hadits 
ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi (2/316, dalam syarh-nya) dari Muhammad 
bin Basyar dari Abdurrahman bin Mahdi. 

Sanadnya shahih. Hubairah adalah anak Barim. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Tirmidzi (1/261-262), dia mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Lihat 
Majma' Az-Zawa'id (31174). 


838 


Musnad Imam Ahmad — 


diberi kemenangan dengan memberi rasa takut (kepada orang kafir), aku 
diberi kunci-kunci bumi, aku diberi nama Ahmad, dan telah dijadikan 
tanah untukku suci, serta telah dijadikan umatku sebagai sebaik-baiknya 
umat. 2 


2 # £ Ank 39 e- Pa 
La YP Blu Gl SP Jalal BU GI KE Gb — V4 


PN In RN PANp3 Na Na AN Tan TA SEN AN 
We Fa lang PA HA Jgn OS 1JU AP AI (nh Ula Ui 
- 09 o » .. 

ARE Ae Pill AS) dhan OI 


764. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Isra'il memberitahu 
kami dari Abu Ishag dari Al Harits dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah 
mengerjakan shalat Witir ketika adzan Subuh, dan beliau mengerjakan 
shalat Fajar dua rakaat ketika igamah dikumandangkan.”" 


PET AGEN AE ata NA “5 o LA . . 0. . eh 
BS LI peking AE AI Aa AI ARA Gan Ie al 
an Pa AL “ Mc IN S5 ot. A, 23 4 Pn £ 3 
ap Panen Jain (Hu rY Lag ala cd mal Is Je 
RS 3 SIG JS My HJ 

765. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Asyja'i 
menceritakan kepada kami dari Syaiban dari Jabir dari Abdullah bin 
Nujayya dari Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW, Ali berkata: Kami 
pernah membicarakan tentang Dajjal di hadapan Rasulullah SAW saat 
beliau sedang tidur. Tiba-tiba beliau bangun dengan muka merah dan 


"8 Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1/260- 
261). Dan hadits ini tercacatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin “Ugail 
hingga terhukum sebagai hadits hasan. Akan tetapi kami telah menjelaskan 
dalam hadits no. 6 bahwa Abdullah bin Muhammad Ugail adalah perawi yang 
Isigah, maka hadits ini dihukumi sebagai hadits shahih. 

40 Sanadnya dha'if jiddan (sangat lemah) karena Al Harits Al A'war adalah perawi 
yang dha'if. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 659. 


— Musnad Imam Ahmad 


bersabda, “Selain itu (Dajjal) lebih aku takuti akan menimpa kalian.” 
Dan perawi menyebutkan sebuah kalimat." 


8) al ui OR Pp Una CAS yi An Ba — VAN 

aan oo No Ne 0 Te o$,- 0 Pane #£. . .. 

SIB AE DI Cah SEP AE 5 IPP daa Gie Jk LP 
03 


JB Sia Cia dk Ok lh en Io IL san 
Pan 3. GAN aa - 0, 8 £ 9 - 23. Soe of an 
rs ds MI Ju) :Ju Ya Ga GS! v3 153 (ala Pj Je) 


LIo 3 30 


J3) -JG K8 Je S3 JS Su Tar Ih Aa AS 
OI Lp M3 


766. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abu Zur'ah dari Salim bin 
Abu Al Ja'd dari Ali bin Algamah dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW pernah dihadiahi seekor baghal jantan atau betina. Lalu aku 
bertanya, "Apa ini." Beliau menjawab, “Baghal jantan atau betina.” Aku 
bertanya lagi, “Berasal dari apakah baghal itu?” Beliau menjawab, 
“(Baghal berasal dari) perkawinan silang antara keledai dan kuda 
sehingga keluar dari keduanya binatang seperti ini.” Aku bertanya, 
“Apakah mungkin kita dapat mengawinkan Fulan atas Fulanah?” Beliau 
menjawab, “Tidak, sesungguhnya tindakan itu hanya dilakukan oleh 
kalangan orang yang tidak mengetahui (bodoh). kai 


81 Sanadnya dha'ifjiddan (sangat lemah). Jabir adalah anak Yazid Al Ja'fi dan dia 
seorang perawi yang sangat lemah seperti telah disebutkan dalam hadits yang 
lalu (no. 41). Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (7/334), dan 
dihukumkan dha'if. Dan kalimat, “Zakara kalimatan' (Dan perawi menyebutkan 
sebuah kalimat) memang begitulah yang dituliskan dalam Al Musnad dan 
Majma' Az-Zawa 'id, tampaknya salah seorang perawi lupa dengan kalimat yang 
diucapkan. Atau mungkin pula maksudnya adalah seperti yang disebutkan 
dalam hadits Hudzaifah tentang terjadinya fitnah di kalangan kaum muslimin. 
Hadits tersebut adalah shahih yang dimuat dalam Majma' Az-Zawa'id (7/335) 
dengan dinisbatkan kepada Ahmad dan Al Bazzar. 

Sanadnya shahih. Ali bin Algamah Al Anmari telah disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsugat. Dalam At-Tahdzib dari Bukhari, “Hadits ini masih 


Musnad Imam Ahmad — 


NA STAN 


Gp Lagi Oi Si HP IIA LA Ea GT AI Ini EA — YAY 
2 ea Post Kes Ta £— - 0? - 0 0 - 0 0-9 
Pel am LA ta DAR ban sad 
Sa: 2 at N Sa y 3 - 3 OhX PL an tan ana Di 
DS Of alay AI Ko SI Iya) da Bilea 3 LS 1YG En 
2031 WS PES Op egama X0 
767. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dari Ubaidillah bin 
Zahr dari Ali bin Yazid dari Al Gasim dari Abu Umamah dari Ali RA, 
dia berkata, “Apabila aku meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW 
dan jika beliau dalam shalat maka beliau akan bertasbih (membaca, 


'Subhanallah'), dan jika beliau sedang tidak shalat, maka beliau akan 
langsung mempersilahkan.” 


AA Aa Sp 
Lg. Se 0 0. # EN OA 0 - £ 0. $ o o- 0. 2 Pa 
Ab Pb AA aa pl ban PS 

A 


TEA # .. o- Pa ap ore 4, 2 , « - 2g o- 

Lia) "Jas aa PAI ey ade al Ole dl nyang ol ee 
Aa ab Pa #3. ot 
(Pn AS gag Pa 


HS GAS — VA 


768. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Sufyan bin 
Sa'id dari Abdurrahman bin Al Harits dari Zaid bin Ali dari bapaknya 
dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari Ali RA: Bahwa Rasulullah SAW 
datang ke tempat penyembelihan di Mina, lalu beliau bersabda, “Ini 


dipermasalahkan.” Kemudian ditambahkan, “Telah disebutkan oleh 'Agil dan 
Ibnu Jarud dalam Adh-Dhu'afa mengikuti riwayat Bukhari.” Akan tetapi kami 
tidak menemukannya dalam Adh-Dhu'afa karya Bukhari, tidak pula dalam Adh- 
Dhu'afa karya Nasa'i. Dalam Al Jarh wa At-Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim 
(3/1/197) tidak disebutkan kecacatan Ali bin Algamah. Hadits ini lebih panjang 
dari hadits no. 738. 

43 Sanadnya dha'if Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 598. Dan telah 
kami jelaskan rinci tentang hadits ini. Lihat hadits no. 647. 


— Musnad Imam Ahmad 


adalah tempat penyembelihan, dan seluruh wilayah Mina adalah tempat 
penyembelihan. “4 


2 02 2.2 0 Ko ra 138 - 221 3 0 na Ce ON 
LIL 5 BE gl 5 Jai BIS GT pa GAS — YAA 
NA In 3. 23 BU an Be, Nan ten Ra Ma 0, aa 6 
end Cp Aira yah US JB AS Kab) de OP sala yg 
SN 34. - . To Ie MR RP ore 4, 23, , : - 
HB 2JU Sayati Lo ayu SIM Alay ae AI to Sl Sy) 


AN Ipa alm dian EN Sia Ah OLS WP Ip JB US 
“2 PP re OA Ibra en 0 | Je ORG na Lal NG ", 
3 1G (So yatgan La Ul ia) IU ala Mala di eko 
A Po Bo ... 3x6 - Pa #2 Tar ujan Dn St, Pa 
al de P3) land Cb dina BI 4 Laka (om YA 3) "Ju 
A IP JB Ara bb BA CG te Er : Jus Nang Pura 
Haag ye Pe NI slank Hinata 2JB Keju a 
769. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Hani' bin Hani' dari Ali 
RA, dia berkata: Ketika Hasan lahir aku menamainya harb (perang), lalu 
Rasulullah SAW datang lantas bersabda, “Perlihatkan kepadaku anakku 
(cucuku), siapakah namanya yang kalian berikan?” Ali berkata: Aku 
berkata, “Harb.” Beliau bersabda, “Tidak, tetapi dia adalah Hasan.” Dan 
ketika Husein lahir, aku pun menamainya dengan Harb, maka beliau 
SAW datang dan beliau bersabda, “Perlihatkan kepadaku anakku 
(cucuku), siapakah namanya yang kalian berikan?” Ali berkata: Aku 
berkata, “Harb.” Beliau bersabda, “Tidak, tetapi dia adalah Husein.” 
Ketika lahir anak ketigaku, beliaa SAW datang dan beliau bersabda, 
“Perlihatkan kepadaku anakku (cucuku), siapakah namanya yang kalian 
berikan?” Ali berkata: Aku berkata, “Harb.” Beliau bersabda, “Tidak, 
tetapi dia adalah Muhsin.” Kemudian beliau bersabda, “Aku menamakan 


44 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 564. Lihat hadits 
no. 613. Lihat pula hadits no. 613. 


Musnad Imam Ahmad — 


mereka dengan nama anak-anak Harun AS: Syabbar, Syabair dan 
Musyabbir. 5 


1 0.0 uye 8 SA 9 Ih 2. Jo » 6 2 
5 OS Olah a93 Jalal bo ag) P3 Cod VV. 
ain o 0. Br s zo- A4 - . Iyo 0. oo. 0 Leo. - o 
Pi aa Tea Nan 


0 & 


AG Spb 5 EA 
Ana se ae “JG Has 25 S3 bas . Jah PG KTI s2 tabu 


2 2. 2 5 mo. aa ba ae o oo. wo 2... 9 
Mb, Al 1 Aan Jw dj Gp 2553 ian u Us Usai 
f 


Sa 
- 
Ragi 

NN TIA 
Cc 
Gi 

Nak 
Sean 

& 

£ CX 
G 


0 1g OA, z 2 
(gs :GI 2 3, sa al Jeng J8 « Go pesat Ch Kan e usa 
Io 


pa Uc eh yaaa dl In Jo Ip IE tep D3 


NK eh Kan uh, As death AB ala 2G 
Iya) G 103 Tu Ara op Te xi Ba Ya Uh 


770. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Hani' bin Hani" dan 
Hubairah bin Yarim dari Ali RA, dia berkata: Ketika kami keluar dari 
Makkah, anak perempuan Hamzah lantas mengikuti kami dan 


kasi Sanadnya shahih. Tentang Hani' bin Hani" Al Hamdani, Nasa'i menilai, “Laisa 
bihi ba'su.” Ibnu Hibban menyebutkan dalam Ats-Tsugat. Bukhari menuliskan 
biografinya dalam Al Kabir (4/2/229) dengan mengunakan redaksi: "Samia' 
'aliyyan" (Hani' mendengarnya dari Ali) tanpa menyebutkan adanya kecacatan 
Hani' bin Hani'. 
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8/52), dan menisbatkannya 
kepada Al Bazzar dan Thabrani, dia berkata, “Perawi Imam Ahmad dan Al 
Bazzar adalah shahih kecuali Hani' bin Hani', dia adalah seorang yang tsigah." 
Dalam Majma' Az-Zawa'id dituliskan, “Basyar, Busyair dan Mubasysyir.” Ini 
adalah kesalahan dalam cetakan, namun kami tidak mengatakan kesalahan itu 
berasal dari penulis. Hadits ini akan disebutkan pada hadits no. 953. Lihat pula 
hadits no. 1370. 


— Musnad Imam Ahmad 


memanggil-manggil, “Wahai paman, wahai paman.” Ali berkata, “Maka 
kuraih tangannya dan kusodorkan kepada Fatimah RA, lalu aku berkata, 
“Jagalah keponakanmu itu.” Ali berkata, “Ketika kami sampai di 
Madinah, terjadilah percekcokan antara aku, Ja'far dan Zaid bin Haritsah 
(tentang anak perempuan Hamzah). Ja'far berkata, “Dia sepupuku, 
bibinya (Asma? bin Umais) juga berasal dari keluargaku.” Zaid berkata, 
“Dia anak perempuan sepupuku.” Aku berkata, “Aku yang akan 
mengambilnya karena dia sepupuku.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Adapun kamu wahai Ja'far, kamu memiliki kemiripan wajah dan 
peragai denganku. Sedangkan kamu wahai Ali, kamu adalah dari diriku 
dan aku dari darimu. Dan kamu wahai Zaid, kamu adalah saudara kami 
dan mantan budak kami. Anak perempuan ini (anak Hamzah) akan 
diambil oleh bibi dari pihak ibunya, karena sesungguhnya bibi (dari 
pihak ibu) adalah seorang ibu.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau tidak menikahinya?” Beliau menjawab, “Dia adalah 
anak saudara sesusuanku. ”“$ 


- Pa daa 


BP Blah gi IP Okiia GAS FI 


HH SI El — VA 

. do PES TE SA ST MG DP TNI UN Aan renon Data G e- Ae 0 Pai 
0,90 Da Aa gb. aa oa Para z han he 2 
Garing Su JUS OS yaa Can Wp Jar abah #eAAS CLS jitu 
OS ud ia cal de Io 3 SSS Sa mal) 
HIU Ken GA dp II KG AI YAA NA Gal AI 
Eh emas d3 adat BP otih AG gl SG Du 


(ob 


46 Sanadnya shahih. Dalam Nashab Ar-Rayah (3/267) dikatakan bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Ishag bin Rahuyah dalam Musnad dari Yahya bin Adam 
dengan sanad ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/252) secara 
ringkas dari Ubad bin Musa dari Isma'il bin Ja'far dari Isra'il, dan Baihagi (6/8) 
dari jalur Abu Ishag dari Hani' bin Hani'. Lihat hadits no. 620. Makna hadits ini 
akan dipaparkan dalam hadits dari Ibnu Abbas pada no. 2040. 


Musnad Imam Ahmad — 


711. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag dari Abu Khalil dari Ali RA, 
dia berkata: Aku mendengar seorang lelaki membaca istighfar untuk 
kedua orang tuanya yang musyrik. Maka aku berkata, “Apakah seseorang 
dapat memohon ampun untuk kedua orang tuanya, sedangkan kedua 
orang tuanya itu musyrik?” Orang itu berkata, “Bukankah Ibrahim telah 
membaca istighfar untuk bapaknya?” Lalu kuceritakan kejadian ini 
kepada Rasulullah SAW, maka turunlah firman Allah SWT, “Tiadalah 
sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun 
(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik.” (Os. At-Taubah (9J: 113) 
sampai kepada firman-Nya, “Maka Ibrahim berlepas diri daripadanya.” 
(Os. At-Taubah (9J: 114) Dia berkata, “Ketika dia meninggal.” Aku tidak 
mengetahui apakah perkataan ini dikatakan oleh Sufyan ataukah Isra'il, 
ataukah ini merupakan bagian dari hadits, “Ketika dia meninggal.” 


2. Ss. E 30 Lo 3 9. 0 o- E 5 
SS uginen Ul saya Lido jam JP Aa gp Udan — VVY | 
A 8 $ 2 PARI : #3 Fa £E-.o@,- 0 - - » Pa 
Il aka Al Sya OS Iya IV al 3 IE Una Ale Ep Cai) 
d ari - over PN 23 Da i Aa Ps 5 Pa - "3 
HALAN Gaty Kap Kab yana KESUE Jab Uya Gesang pekan Ale 


772. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Musa bin 


Ayyub menceritakan kepada kami, pamanku (Iyyas bin Amir) 
menceritakan kepadaku, aku mendengar Ali bin Abu Thalib RA berkata, 


"7 Sanadnya shahih. Abu Khalil adalah Abdullah bin Khalil Al Hadhrami Al Kufi, 
Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam A4ts-Tsugat. Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Tirmidzi secara ringkas (4/120) dan menilai hadits ini sebagai hadits 
hasan. Begitu pula disebutkan oleh Nasa'i (1/286). Ibnu Katsir mengutip hadits 
ini dalam tafsirnya (4/250) diambil dari Musnad Ahmad. 

Perkataan, "Aku tidak mengetahui apakah perkataan ini dikatakan oleh Sufyan 
ataukah Isra'il, ataukah ini merupakan bagian dari hadits, 'Ketika dia 
meninggal'” Apakah kalimat ini merupakan bagian hadits dari perkataan Ali 
bin Abu Thalib RA, ataukan ini penjelasan dari Sufyan Ats-Tsauri, atau 
merupakan perkataan Isra'il bin Yunus bin Abu Ishag As-Sabi'i. Ini 
menjelaskan bahwa Yahya bin Adam mendengar hadits ini juga dari Isra'il dari 
kakeknya Abu Ishag. 

Hadits akan disebutkan dalam hadits no. 1085. Mengenai Abdullah bin Khalid, 
ada yang mengatakan bahwa dia adalah Abdullah bin Abu Khalid. 


— Musnad Imam Ahmad 


“Rasulullah SAW selalu bertasbih di malam hari (melakukan shalat 
malam), sedangkan Aisyah tidur di antara beliau dan kiblat.” 


z o ri PN Ii $ Pt & si e-3 Kn 5 “5 - aer 


LN Man ENG LE Ban Mita em BE. 0.. Ba Tun 215 0. 16. 
Jah JB Oya EA ab) US Lana Hb JL Jill Al bah 
La e Ge 4 :g Pd so £ ai . La. aa er Kata or A4 2 , 
Ig PM Ld pn NI GAN op 2S) ag ale Al lo 


SIB dia San Sesal ad JB Pe AA US Vie UG Un Ye 
o- Joe a F p 


BRA Con Up JAN al — PSG Pa Bala 


773. Hajjaj dan Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Fithr menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin Abu Bazzah 
dari Abu Ath-Thufail, Hajjaj berkata: Aku mendengar Ali RA berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya tidak tersisa dari kehidupan dunia 
kecuali sehari, maka Allah SWT akan mengutus seseorang dari golongan 


48 Sanadnya shahih. Abu Abdurrahman bin Yazid Al Mugri' adalah seorang yang 
dikenal tsigah, dia adalah salah seorang guru bagi Ahmad bin Hanbal dan 
Bukhari. Musa bin Amir Al Ghafigi menurut Ibnu Ma'in dan Abu Daud adalah 
perawi yang fsigah. Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/280). 
Pamannya ('Iyyaas bin Amir Al Ghafigi) adalah pengikut (Syi'ah) Ali, dan dia 
salah seorang utusan penduduk Mesir yang menemui Ali bin Abu Thalib RA. 
Ibnu Hibban menyebut namanya ('Ayyas bin Amir) dalam Ats-Tsugat. 

Hadits ini di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah. Biografinya ditulis oleh Bukhari 
dalam Al Kabir (1/1/441) dan diriwayatkan dari Mugri' dengan sanad serupa 
dengan atas. Hadits ini juga disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (2/62) 
dikutip dari Musnad, dan dikomentari, “Perawi hadits ini adalah orang-orang 
yang tsigah.” 

Namun pada akhir hadits ini disebutkan tambahan, “min giyamil lail' (dari shalat 
malam) perkataan ini tidak dituliskan dalam Musnad Ahmad. Ini merupakan 
tambahan perkataan dan tidak relevan dengan konteks hadits ini. Karena lafazh 
Yusabbih minal lail' (bertasbih di malam hari) maksudnya adalah melakukan 
shalat sunah. Maksud hadits ini adalah menjelaskan bahwa Aisyah tidur di 
hadapan Rasulullah SAW ketika beliau mengerjakan shalat sunah, dan ini telah 
disebutkan dalam Musnad, Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Lihat Al 
Muntagi (1144). 


Musnad Imam Ahmad — 


AA 


kita yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, seperti sebelumnya 
dipenuhinya oleh kezhaliman.” 


Abu Nu'aim berkata, “Seseorang dari golongan kita.” Dia berkata, 
“Aku pernah mendengar hadits ini sekali yang disebutkan oleh dari 
Habib dari Abu Ath-Thufail dari Ali RA dari Nabi SAW." 


Pe: je 0 sa. 83 - LG 

SEA 3 Iban LP Jia He Ce Lil — VVt 
Dan nenek “5 an Ao  Sna Pn Aoa Mu - - 
ing Ale Al lo Al Opa pl EN adi JB 2 rude 
Pe Ne or. 4 2. Pa 1 Io, £ Jo. 2? 3g H Sat nk: 
ba lag Os de SI Ab em! AI IA u 
ag 
774. Hajjaj menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepadaku dari Abu Ishag dari Hani' dari Ali RA, dia berkata, “Hasan 
adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, mulai dari dada 


hingga kepalanya. Sedangkan Husein adalah orang yang paling mirip 
dengan Rasulullah SAW dari bagian bawahnya (dada ke bawah). 


849 Kedua sanad ini shahih. Fithr adalah anak Khalifah, dia adalah perawi yang 
Isigah sebagaimana telah kami katakan dalam pembahasan hadits no. 730. Dan 
tidak perlu terpengaruh oleh pendapat Ibnu Yunus, Abu Bakar bin Iyasy dan 
Jawzajani yang mengatakan bahwa dia adalah perawi yang dha'if, Karena 
pendapat ini tertolak, seperti yang dikatakan dalam “Aun Al Ma'bud. Ditambah 
lagi, karena biografi Fithr telah ditulis oleh Bukhari dalam A/ Kabir (4/1/135) 
tanpa menuliskan cacat (jarh) tentang dirinya. Dalam g ditulis "Githr" dengan 
huruf gaaf, ini adalah kesalahan. 

Al Gasim bin Abu Bazzah adalah seorang perawi yang tsigah. Abu Thufail 
adalah Amir bin Wa'ilah. Habib dalam sanad kedua adalah Habib bin Abu 
Tsabit. Kesimpulan dari itu bahwa Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits ini 
dari Hajjaj dan Abu Nu'aim dari Fithr dari Al Gasim dari Abu Thufail. Dan, dia 
meriwayatkan dari Abu Nu'aim (sendiri) dari Fithr dari Habib dari Abu Thufail. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/174) dari Utsman bin Abu Syaibah 
dari Fadhl bin Dakin (Abu Nu'aim), dari Fithr dari Gasim dari Abu Thufail. 
Dalam “Aun Al Ma'bud disebutkan, “Al Mundzir tidak bersaksi atas hadits ini, 
sanadnya hasan dan kuat." Lihat hadits no. 645. 

Sanadnya shahih. Hani' adalah anaknya Hani' Hamdani, dan telah kami 
jelaskan dalam hadits no. 769. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi 
(4/341) dari Ad-Darimi dari Ubaidillah bin Musa dari Isra'il. Tirmidzi 
mengomentari, “Hadits hasan gharib.” Pen-syarah kitab Tirmidzi mengatakan 
bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. 


850 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
1D - 


BA Olah SI in 1JB Te Lila — VYo 


2G y si P Be NA AANG Pan - - - 0- aa 
Sl Sl Sya) JB JBS Ch IE UP Ai AE la 
£ ge Ket 2 3 #0 . GR ah . Ted 
Boa Jak 6 0 Lagi C3 CM 3 Aa Ma 
3o- " A 3 2 2 


A gap” ore - BinP 0 p 
Ab ag lang ade Al Gia La 


715. Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Abu 
Ishag mengabariku dari Abu Ishag dari Abu Juhaifah dari Ali RA, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa melakukan sebuah 
dosa di dunia lalu dia mendapatkan hukumnya, sungguh Allah Maha 
Adil untuk tidak melipatgandakan hukuman atas hamba-Nya. 
Barangsiapa melakukan sebuah dosa di dunia lalu Allah menutupinya 
dan mengampuninya, sungguh Allah Dzat yang Maha Mulia untuk tidak 
menarik kembali (mengulangi hukaman) atas sesuatu yang telah Dia 


ampuni.”5! 


00 ee D0 Pe au NG Pata - o- - K3 CN 
(3 Kakan sena ikan pala it Gdya data yi oa VV7 
A £ : 2 ' Ta o.- - 4 8 A9 o- - 0 


851 Sanadnya shahih. Perkataan Ahmad bin Hanbal (Hajjaj, dia berkata: Yunus bin 
Abu Ishag mengabarkan kepadaku dari Abu Ishag...) menunjukkan bahwa 
hadits tersebut diperolehnya lewat cara ucapan dan pendengaran bersambung 
(muththasil bil hadits was-sima'). Maksudnya: Hajjaj bin Muhammad berkata, 
"Yunus bin Abu Ishag mengabariku." Dalam kalimat ini terlihat bagaimana 
subjek mendahului kata kerjanya. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim (2/445) dari jalur Muhammad bin Al Farh 
yang menyebutkan, "Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Abu Ishag menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada 
kami." Dan Hakim men-shahih-kannya atas dasar syarat Bukhari Muslim. Dan 
Adz-Dzahabi pun menyetujuinya seraya menukil apa yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Ruhuwaih dalam kitab tafsirnya. 

Ibnu Katsir juga menukilnya dalam At-Tafsir (7/ 272) dari Ibnu Abi Hatim 
melalui jalur lain dari Abu Juhaifah dengan riwayat panjang, hingga mauguf 
kepada Ali RA. Dan hadits ini telah dipaparkan pada hadits no. 649. 


Musnad Imam Ahmad — 


Be LA Fo in PN Sao Un NS PS le Un 
ta Ipa Ab AE ab ob 2) J3 583 AG 
G0 OA BU OA ga Pa Sal dada 
sat ANE 2 SI pera abu ea An aa 
na Ppt: N A1 SG, TAN va su ri RAL Oles 
Pee IE cal J3 Ca Un 


Pr 


Fi ba 2 pt : ie Hn j5 & 2 “ad ha W Fani TN Pn Bas 


776. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Salamah (Ibnu Kuhail) menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar bapakku meriwayatkan hadits dari Habbah Al 
“Urani, dia berkata: Aku melihat Ali RA tertawa di atas mimbar, dan 
tidak pernah kulihat dia tertawa sebanyak itu sehingga gigi gerahamnya 
pun terlihat. Kemudian dia berkata, “Aku teringat dengan perkataan Abu 
Thalib saat aku dan Rasulullah SAW tengah mengerjakan shalat di dalam 
kebun kurma. Abu Thalib bertanya, “Apa yang sedang kalian berdua 
lakukan, wahai keponakanku?” Lalu Rasulullah SAW mengajaknya 
untuk memeluk Islam. Abu Thalib berkata, “Apa yang kalian berdua 
lakukan sungguh berat.” Atau dia berkata, “Apa yang kalian berdua 
katakan sungguh berat. Janganlah pernah lagi mengajakku untuk 
melakukannya.” 


Ali bin Abu Thalib RA tertawa lantaran heran mendengar 
perkataan bapaknya. Kemudian dia berkata, “Ya Allah, aku tidak 
mengetahui (bahwa ada) salah satu hamba-Mu yang telah menyembah- 
Mu sebelum diriku dan mendahului nabiiMu (SAW)?” Ali 
mengucapkannya tiga kali. Lalu melanjutkan, “Aku telah melakukan 
shalat sebelum orang-orang melakukan shalat tujuh kali.” $82 


$$? Sanadnya dha'if. Tentang Yahya bin Salamah bin Kuhail, Bukhari berkata 
dalam Al Kabir (4/2/277-278) dan Adh-Dhu'afa (37), “Dalam haditsnya terdapat 
beberapa riwayat yang diingkari (manakir).” Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa 
(31), “Matrukul hadits” (haditsnya ditinggalkan). Bukhari berkata dalam 4sh- 
Shaghir (141), “Munkarul hadits” (perawi yang riwayat haditsnya diingkari). 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


AS La Nia DAS TM Up Al X2 Ju) — vvv 
Pa Lo 320 » 


to. Pe A -.. o 2 4 
SH Ip ank Cas An Manna ai PAT MA Wr Ol gal 3, Yg 


- Pd 


i 


201 Lo 1, J0 2 o- 3 


PB RE AP ANA US Tn HAN AG EA aa 
Pan 5 aa As -. aa aa ARP -, sa 4 z oto 0. 2 et 
5 5 


at 4 2 Ten - Oa Lala ag LL. - 8s: 2... "Eng s0. 
bale SD ISU 3 Ai dls tele Ta Al el 3 AU Alap 


4 


717. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Aku mendapatkan hadits ini 
dalam kitab bapakku, sepengetahuanku —insya Allah- aku pernah 
mendengar darinya: Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Lahi'ah menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Hubairah menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Zurair Al Ghafigi dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Suatu hari 
Rasulullah SAW shalat bersama kami, lalu beliau pergi. Tidak berapa 
lama, beliau datang kembali dengan tetesan air di kepalanya. Lalu beliau 
shalat bersama kami dan bersabda, “Sesungguhnya tadi aku shalat 
bersama kalian dalam keadaan junub. Maka barangsiapa mengalami hal 
seperti yang aku alami tadi, atau mengeluarkan angin dari perutnya, 
maka hendaknya ia segera mengerjakan seperti apa yang aku lakukan 
tadi (mengulangi wudhu). 


Habbah Al “Urani adalah Habbah bin Juwain, dia adalah seorang tabi'in yang 
tsigah. Ahmad bin Hanbal dan Al “Ajlani juga menilainya sebagai perawi yang 
Isigah, namun ulama lain menilainya sebagai perawi yang dha'if. Bukhari dan 
Nasa'i tidak menyebut namanya dalam Adh-Dhu'afa. 
Hadits ini disebutkan dalam Majma' 4z-Zawa'id (9/102), dan dikomentari, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la secara ringkas, begitu pula 
diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Thabrani dalam Al! Ausath. Sanad haditsnya 
hasan.” Hadits ini dengan riwayat ringkas akan disebutkan dalam hadits no. 
1191 dengan sanad yang shahih. 

853 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (2/78). Hadits 
ini memiliki makna serupa dengan hadits no. 668-669. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 MG Omi IE 0S) OPPO J3 Sd 
Jo Oh IE SS dit 3 Jas EA LE LI 
Jep lan Ga F3 SAN SA Ul AN ag ala dn desa 
Ad A3 Lai Ta IE 3 J3 Jb ana TAM NON 
IE) II AN) JB, sisa TA NEO AAN CN 


3 Ane N 


MEA BSE Oa bh Kay B0) ME 
Meh cak le Jo 
778. Waki' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Al 
Minhal dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Bapakku pernah 
berbincang bersama Ali RA pada suatu malam, dan Ali mengenakan 
pakaian musim panas di musim dingin dan memakai pakaian musim 
dingin di musim panas. Maka seseorang berkata kepadanya, “Maukah 
kamu menanyainya?" Maka ditanyakanlah kepada Ali RA (tentang 
pakaian yang dipakainya). Ali pun menjawab: Rasulullah SAW telah 
mengangkatku (untuk menjadi pimpinan pasukan) perang Khaibar, 
padahal saat itu aku sedang sakit mata. Aku pun berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku sedang sakit mata.” Ali berkata, “Lalu Rasulullah SAW 
meludahi mataku, dan membacakan doa, Ya Allah hilangkan darinya 
rasa panas dan dingin.' Sejak hari itu aku tidak lagi merasakan panas dan 
dingin (di mataku). Beliau bersabda, “Sungguh aku akan memberikan 
bendera ini (pemimpin pasukan kaum muslimin) kepada orang yang 
mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya, 
serta orang yang tidak pernah melarikan diri (dari medan perang), ” para 
sahabat lain sangat ingin mendapatkan bendera itu, namun (ternyata) 
tetapi beliau memberikannya kepadaku." 


884 Sanadnya hasan. Ibnu Abi Laila adalah guru Waki', dia bernama Muhammad 
bin Abdurrahman bin Abu Laila Al Anshari Al Fagih, seorang hakim di Kufah. 
Dia adalah seorang perawi yang tsigah shadug 'adI (terpercaya, jujur dan adil) 
tetapi hafalannya tidak baik. Syu'bah berkata, “Ibnu Abi Laila meriwayatkan 
hadits kepadaku dan hadits itu maglub (terbalik).” Lihat At-Tarikh Al Kabir 


— Musnad Imam Ahmad 


AI Gl... X9 
CA gi Kala GP Galah yh JB OA SAS 2S) ik — VA 


2 er 4 2 4 - 0 F3 - PJ Fs 2 5 3o- A, - Pa - 0. 
(alah ale Ito Kis UI LI II EP nh IE 
| #3? - AS Pan dn La aa an MN OAT 
AE blh La ca III) 1 J8 OS EL Ya elnd 

779. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag berkata dari Hani' bin Hani' dari Ali RA, dia 
berkata: Ketika aku duduk di sisi Nabi SAW, lalu datanglah Ammar 


meminta izin untuk bertemu, beliau bersabda, “Izinkan dia. Selamat 
datang orang yang baik dari yang baik.” 


- (3 3 a. - P an : P4 aan 
SI PA BAD BO Hi dp daa pl GAS — VA: 


- ag - AN, . 35 pe ... o o- 2, e- Hp 0. 3 9 “ Pa 0, - 
PE IL LJB GA gi Fa TA yi el UP oh 
Ian 2 ena A 


SI ABI AN Gen ee TA Sah de mad 
KENA Fa Ata Ai ada 


karya Bukhari (1/1/162), dan Tirmidzi (2/199 dan 438) menilai bahwa Ibnu Abi 
Laila tidak pernah bertemu dengan bapaknya, oleh karena itu dia meriwayatkan 
hadits dari bapaknya dengan perantara. 

Al Minhal adalah anak Amru Al Asadi. Abu Laila Al Anshari dia adalah orang 
tuan bagi Abdurrahman, dan dia adalah seorang sahabat Nabi SAW, telah 
mengikuti perang Uhud dan perang setelahnya. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1/29) dengan sanad dari Tharig, 
dan Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila. 
Sekiranya riwayat Ibnu Abi Laila mahfuzhah (benar-benar terjaga 
otentisitasnya), maka Ibnu Abi Laila mendengar hadits ini dari Minhal dan 
Hakam, keduanya meriwayatkan dari bapaknya (Abdurrahman). Dia 
meriwayatkan hadits sesekali dalam bentuk ini dan kali lainnya berbeda, Bisa 
saja ini berkat kesalahan dalam riwayat Ibnu Majah, atau mungkin pula karena 
idhthirab (kerancuan) dari Ibnu Abi Laila. 

Hadits ini dinukil dalam Majma' Az-Zawa'id (91122), dengan hadits yang lebih 
panjang namun semakna. Disebutkan, “Diriwayatkan oleh Thabrani dalam 4! 
Ausath dengan sanad hasan." Hadits ini akan disebutkan kembali dengan sanad 
yang sama pada hadits no. 1117. 

Sanadnya shahih. Diriwayat pula oleh Tirmidzi (4/345) dan Ibnu Majah (1/34). 
Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Hadits yang lebih ringkas dari jalur 
Syu'bah dari Abu Ishag akan disebutkan pada hadits no. 999. 


855 


Musnad Imam Ahmad — 


. 


780. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dan lainnya 
dari Al Gasim bin Mukhaimarah dari Syuraih bin Hani', dia berkata, Aku 
bertanya kepada Aisyah tentang hukum mashul khufain (membasuh dua 
sepatu ketika wudhu)? Lalu dia berkata, “Tanyakan hal itu kepada Ali 
RA!” Maka aku bertanya kepadanya, dan Ali RA berkata, “Tiga hari tiga 
malam bagi orang yang melakukan perjalanan (musafir) dan sehari r 
semalam bagi orang yang mukim (menetap).”??6 


BE LP AR Ip gl SAS Cam HI AS — YAA 


Ni ge BA JB Ayi SPP aa ea ye | 


opa Je 
781. Ibnu Al Asyja'i menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepada kami dari Sufyan dari 'Abdah bin Abu Lubabah dari 


Al Gasim bin Mukhaimarah dari Syuraih bin Hani', dia berkata, “Ali 
memerintahkanku untuk membasuh khuffain (dua sepatu).”7 


ma 


Tarra - Pt - 


dip pda Pu 8 An ai | Bila SS — VAY 
La Aa Ia JA PA ah UG Lg JB LS yi 
ak Ae Kia 2 JI a AS Y) peer AA LAS Val 
Kla bath ? ANA sap ale AD Ke My) sabit 
ala ci AAA ea Aka -JG si ea Hee gal nana 
782. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Mukharig dari Tharig bin Syihab, dia 


856 Janadnya shahih. Ini merupakan pengulangan dari hadits no. 748. 

857 Sanadnya shahih. Ibn Al Asyja'i adalah Abu 'Ubaidah bin Ubaidillah bin 
Abdurrahman. 'Abdah bin Ubay Lubabah Al Ghadhiri adalah seorang tabi'in 
yang tsigah, berasal dari Kufah. Hadits ini adalah hadits mauguf (sampai kepada 
sahabat), dan merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. Meskipun hadits ini 
mauguf, namun dapat dihukumkan sebagai marfu' (sampai kepada Nabi SAW). 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata: Aku melihat Ali RA berkata di atas mimbar, “Demi Allah, kami 
tidak memiliki kitab yang dapat kami bacakan kepada kalian selain 
Kitabullah (Al Our'an dan shahifah ini (bergantung di atas pedangnya) 
yang aku peroleh dari Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat kewajiban- 
kewajiban sedekah.” (Bergantung di atas pedangnya, gagangnya terbuat 
dari besi). Atau dia berkata, “Gagangnya yang terbuat dari besi.” 


PEP IA SUN EA ata AL — VA 

Beby NE 06 ea PA oh eh IK Deal 
Ig Aa IE P3 or JG OS ya AKA A 
AK Jat Sub alan JII OKE SIG seed AI A5 
BAE NIAS aj Bp Aelas saleh Hg Wah An Pane 
BILA tenis AT Ih SA TA LE IE AG aa, 
ee AB Oia 8 Jan aan da oh & "5 
at ne OI AA X3 IU sa 2 Si P3 pe 3 
BA OUR IE 3 3 LAN SI Ah Ab IE I 
Oa ISA C3 Ula 3 SWA pati SA AI Saat 
Ae abah dian Jo A1 Ip Aga IE DI Ae 2G, Ga 


NII m0 G5 Ah, Tatan Ah SA Sean Tua e - ana 
PP bh) Ielag de MI eko AI Jaw) Jw PI ya daily 


P4 $ 0 - 2... » e P4 ag. 
Udan AA Ia Mer) AE EL IS JB WS Jadi Jat hal 


Ie Topan Aa IE Ai Agt RAS JG taka ala AI Io 
Up sethh ale AN Iko AN J5 JB eB Gata TA Om al la 


Y 
& 
4 
al 


858 Sanadnya shahih. Tharig bin Syihab Al Bajali Al Ahmasi seorang seseorang 
dari kalangan shahabi menurut pendapat yang paling kuat. Seperti disebutkan 
dalam Musnad Ath-Thayalisi. Lihat hadits no. 599 dan 615. 


Musnad Imam Ahmad — 


Laga Say AB NA AK An 2 UI "ON of” PE usa mo 
PAS AN oa Baal Oya H3 Ipad 1JG (JP Jal oyaabi ep 
3 Pd » 2... - - - 3 - 3 ) pad 2... 
dal Alai DS JT, cake JAM ala LS AS) Ulas 3 :JB 

ana 


783. Hasyim menceritakan kepada kami, Sulaiman (Ibnu 
Mughirah) menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid, Abdullah bin Al 
Harits bin Naufal Al Hasyimi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Saat masa kekhalifahan Utsman RA, Al Harits pernah dipercaya 
menjabat sebuah jabatan di Makkah. 


Suatu ketika, Utsman RA mendatanginya di Makkah. Abdullah bin 
Al Harits berkata, “Lalu aku menyambut Utsman di suatu penginapan di 
daerah Oudaid. Lalu para nelayan (setempat) menangkap burung puyuh, 
dan kami memasaknya dengan air dan garam hingga menjadi bubur 
daging, lalu kami hidangkan masakan itu untuk Utsman dan para 
sahabatnya, namun mereka tidak menyentuhnuya. Utsman lalu berkata, 
“Aku tidak memburu dan tidak memerintahkan untuk memburu (binatang 
ini). (Lantas) ada sebuah kaum yang menghalalkan (puyuh) lalu 
menangkap dan menghidangkannya untuk kami, betapa buruk perkara 
ini? Utsman bertanya, “Siapa yang membenarkan hal ini? Mereka 
menjawab, “Ali.” 


Lalu diutus seseorang untuk memanggil Ali RA dan dia pun 
datang. Abdullah bin Al Harits berkata, “Aku seperti melihat Ali sedang 
menepuk-nepuk kedua telapak tangannya dari debu, Utsman lalu berkata, 
“Aku tidak memburu dan tidak memerintahkan untuk memburu (binatang 
ini). (Lantas) ada sebuah kaum yang menghalalkan (puyuh) lalu 
menangkap dan menghidangkannya untuk kami, betapa buruk perkara 
ini! 

(Mendengar itu) Ali pun marah dan berkata, “Demi Allah, seorang 
lelaki telah menyaksikan saat Rasulullah SAW dihidangkan kaki seekor 
keledai liar, beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya kami adalah kaum yang 
haram memakannya, maka berikanlah kepada kaum yang 


"1 


menghalalkan'. 


Dia (perawi) berkata, "Kejadian itu disaksikan oleh dua belas orang 
sahabat Rasulullah SAW." 


— Musnad Imam Ahmad 


Ali melanjutkan, "Demi Allah, seorang lelaki telah menyaksikan 
Rasulullah SAW saat dihidangkan telur burung unta, beliau pun 
kemudian bersabda, “Sesungguhnya kami adalah kaum yang haram 
memakannya, maka berikanlah kepada kaum yang menghalalkan'." 


Dia (perawi) berkata, "Kejadian itu disaksikan oleh sekitar dua 
belas orang lainnya.” 


Abdullah melanjutkan, “Utsman lalu berpaling memasuki 
kamarnya, kemudian para nelayan memakan hidangan tersebut.”? 


2? 2, ?. 
Ka 26. A8 .. 


MEN Ih IE SAS Ah Cab Ml 1 TA CIK — VAL 
2 o Pn 3 ga ea 2... - .? ane Pa £& 33 Pa an 
Jt JAN AS 1J8 cat Pb IG ot me 3 Si 


859 Sanadnya shahih. Hasyim adalah anak dari Gasim Al Laitsi. Dia adalah perawi 
yang tsigah, tsabat dan hafizh. Sulaiman bin Mughirah Al Oais adalah perawi 
yang tsigah dan tsabat. Ali bin Zaid adalah anak Ja'da'an. Telah kami sebutkan 
dalam hadits no. 26 bahwa dia adalah perawi yang tsigah. Para ulama berbeda 
pendapat tentang dirinya, tetapi pendapat yang paling kuat menurut kami adalah 
yang menyebutkan bahwa dia adalah perawi yang fsigah. Tirmidzi telah men- 
Shahih-kan hadits-hadits yang diriwayatkannya. Di antara riwayatnya adalah 
hadits no. 109 dan 545. 

Abdullah bin Al Harits bin Naufal adalah perawi senior, lahir pada masa 
Rasulullah SAW dan telah di-tahnik (disuapi kurma saat bayi) oleh Rasulullah 
SAW. Ali bin Zaid telah meriwayatkan hadits darinya melalui sima'an (proses 
mendengar) dengan berkata, “Abdullah bin Harits telah menceritakan kepada 
kami.” 

Dalam t-Tahdzib, pada biografi keduanya tidak dituliskan bahwa Ali 
meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Al Harits, tetapi hanya disebutkan 
bahwa Ali meriwayatkan hadits dari anaknya (Ishag). Tetapi dimungkinkan Ali 
pernah mendengar hadits dari Abdullah karena hidup satu masa, Ali meninggal 
pada tahun 129 H, sedangkan Abdullah bin Al Harits meninggal pada tahun 84 
H. 

Dalam g, di awal sanadnya dituliskan, “Hasyim bin Sulaiman Al Mughirah 
menceritakan kepada kami.” Ini adalah kekeliruan. Pendapat kami ini 
berdasarkan kepada- «|. 

Dalam g dituliskan “Asyhaduka' sebagai pengganti dari “Ansyudullah', kami 
menuliskannya dengan 'ansyudullah' berdasarkan 4 & dan Majma' Az-Zawa'id 
(3/229) dengan dikomentari, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al 
Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid, banyak ulama mengomentari 
tentang diri, dan menurut kami dia adalah perawi yang tsigah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


1 

IG da LA ERA 3) RO JS Ja ss Om IG 

MAA JUS AE Si HST UN JW ee LN aa 13 ae 

ag ang Ian Jan di be ID Ni 

Ai paran Je, AE On) BiAbb ohh dB Ga 
Dag prendag Gjl pe dit AI Jo BI aga 5 An S3 yu 
1g Je, A3 Ud Pi bb OA Up sj GI yA 
sa Jah Je aan, Kebal JAN SL 


“ 


— 


784. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Al Harits, bahwa bapaknya pernah mengurusi makanan 
untuk Utsman RA. Dia berkata, “Sepertinya aku melihat burung puyuh 
ada di sekitar mangkok. Lalu datang seorang laki-laki dan dia berkata, | 
“Sesungguhnya Ali RA tidak menyukai ini.' Lalu Utsman mengutus 
seseorang kepada Ali saat Ali tengah melumuri tangannya dengan debu. | 
Utusan Utsman itu berkata (menyampaikan pesan Utsman), "Engkau 
sungguh banyak berbeda pendapat dengan kami.' Ali RA berkata, 
'Bersumpahlah kepada Allah, siapa yang melihat Nabi SAW ketika 
daging keledai liar dipersembahkan kepada beliau saat beliau sedang 
berihram!' Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya kami sedang berihram, 
berikan saja makanan ini kepada orang yang tidak tengah berihram. 
Lalu orang-orang pun bangkit dan bersaksi (atas apa yang dikatakan Ali). 
Kemudian Ali RA kembali berkata, “Bersumpah kepada Allah bagi yang 
melihat Rasulullah ketika diberikan 5 buah telor burung onta, lalu beliau 
bersabda, “Sesungguhnya kami sedang berihram, berikan saja makanan 
ini kepada orang yang tidak tengah berihram.' Lalu orang-orang pun 
bangkit dan bersaksi (atas perkataan Ali tersebut). Maka kemudian 
Utsman berdiri dan menemui orang yang tinggal di dalam kemah, lantas 
memberikan para nelayan makanan itu." 


' 


860 Sanadnya shahih. Hadbah bin Khalid Al Bashri adalah perawi yang tsigah 
hafizh. Ulama yang meriwayatkan darinya antara lain Bukhari, Muslim, Abu 
Daud dan Abdullah bin Ahmad. Dia termasuk #habagat (angkatan) Ahmad bin 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 9 


So n Nasa te saam tai 


MEA Naa “is Hay dn Jo og sal NT 


- 


A 
» 


Ab oat AA Jp JA el js Ulas Ul le AS Tag 


Maak TAN DI laa Uh ang 

785. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits (Ibnu Sa'd) 
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair 
dari Abdullah bin Zurair Al Ghafigi dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa 
dia berkata: Rasulullah SAW pernah dihadiahi seekor baghal. Lalu kami 
berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sekiranya kami mengawinkan silang 
antara keledai dan kuda kami, lalu akankah melahirkan seperti ini?” 


Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang melakukan demikian 
adalah kalangan orang yang tidak tahu (bodoh). "5! 


# Pt) - 


PA 1 BS HA Mae Aa ola — GAS — YAN 

o aga 38 o- » 01 co Jo 00 00 

an EA aa LS FP O) TA Yan Ge ping 
FA AI Pn db da Ih ag 


Hanbal namun sedikit lebih tua. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal 
dari Hadbah, tetapi dalam At-Tahdzib dan Ibnu Jaudzi tidak disebutkan bahwa 
salah satu guru Ahmad bin Hanbal adalah Hadbah. Meski demikian, dalam tiga 
naskah Musnad Ahmad disepakati bahwa hadits ini diriwayatkan Ahmad bin 
Hanbal dari Hadbah, dan bukan dari Abdullah bin Ahmad. Dalam g dituliskan 
Hadbah dari Khalid, ini adalah keliru. Hammam adalah Ibnu Yahya bin Dinar, 
dia adalah perawi yang fsigah. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 
sebelumnya. 

81 Sanadnya shahih. Hasyim adalah anaknya Oasim. Yazid bin Abu Habib Al 
Mishri adalah perawi yang tsigah. Al Laits bin Sa'd berkata, “Yazid bin Abu 
Habib adalah sesepuh dan orang alim di antara kami.” Abu Khair adalah 
Murtsid bin Abdullah Al Yazini, dia seorang perawi yang tsigah, memiliki 
kemuliaan dan ahli ibadah, serta merupakan Mufti bagi penduduk Mesir pada 
masanya. Lihat hadits no. 766. 


Musnad Imam Ahmad — 


786. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
'Ashim bin Dhamrah dari Ali RA, dia berkata, “Shalat Witir bukanlah 
shalat wajib. Tetapi shalat Witir adalah sunah yang diajarkan Rasulullah 
SAW. Sesungguhnya Allah SWT itu ganjil dan Dia mencintai sesuatu 
yang ganjil.”?62 


San Ig PS Deh PO 58 gi SAS La ES — VAV 
pn bln onar am an 


lo. 


desa AN ja pp KL 
2 FE Jae D SS Ah SAB Ie GP IL 
Ja Us Ban span UU Ah cat Ya 53 P3 die Ja ala 


£ 


og AN SAS ah anu ab IP A3 Ud Ul ad AN 

B3 Ss Jet AG Ang ale Si ae & Jr Ixgs sd wa 

3 . $$. 4 Laga , 3 

Single lo Iya K3 Ab wat Os dala Btn 
PAN 


787. Ya'gub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishag, Abu Ishag bin Yasar menceritakan 
kepadaku dari Migsam Abu Al Oasim (mantan budak Abdullah bin Al 
Harits bin Naufal) dari tuannya (Abdullah bin Al Harits), dia berkata: 
Aku pernah melakukan umrah bersama Ali bin Abu Thalib RA pada 
masa kekhalifahan Umar atau masa Utsman RA. Lalu Ali menginap di 
rumah saudara perempuannya (Ummu Hani' binti Abu Thalib). Ketika 
dia selesai dari ibadah umrah, dia pulang lalu mengucurkan air dan 


'2 Sanadnya Shahih. Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Mu'awiyah Al Ja'fi, dia 
perawi yang tsigah dan hafizh. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Tirmidzi 
(2/316) dengan sanad dari Tharig Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Abu Ishag. Serta 
diriwayatkan oleh Nasa'i dan Hakim. Lihat hadits no. 761. 


— Musnad Imam Ahmad 


mandi. Setelah selesai mandi, datanglah beberapa orang dari penduduk 
Irak. Mereka berkata, “Wahai Abu Hasan, kami datang kepadamu untuk 
menanyakan tentang perkara yang kami harap engkau dapat 
memberitahukan kami.” Ali berkata, “Kukira Mughirah bin Syu'bah 
telah mengatakan kepada kalian bahwa dia adalah orang yang paling 
banyak mengetahui janji Rasulullah SAW.” Mereka menjawab, “Benar, 
untuk itulah kami datang dan bertanya kepadamu.” Ali menjawab, 
“Orang yang paling mengetahui akan janji Rasulullah SAW adalah 
Outsam bin Abbas.” 


Y Ta AA ENG Olalan 2 Danar Gala JUN NA 


. 


P3 
E 


3, Le JAN oa JP De Ia IE aa 1IB food 
Tera ine Ko JB siap Yo got 
788. 'Affan menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman 


menceritakan kepada kami, "Utaibah menceritakan kepada kami dari 
Buraid bin Ashram, dia berkata: Aku mendengar Ali RA berkata, 


86? Sanadnya Shahih. Ishag bin Yasar adalah orang tua Muhammad bin Ishag yang 
merupakan perawi tsigah. Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah mengatakan bahwa dia 
adalah perawi yang fsigah. Bukhari menuliskan biografinya dalam Al Kabir 
(J/1/405) tanpa menuliskan kecacatan (jarh). Namun Ad-Daruguthni berkata, 
“Riwayat haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.” 

Migsam adalah anak Bajarah, dia adalah seorang tabi'in dari Makkah yang 
tsigah. dalam At-Tahdzib dikatakan, “Bukhari menuliskan namanya dalam Adh- 
Dhu'afa, tetapi tanpa menuliskan cacat diri. Dia menyebutkan hadits dari 
riwayat Syu'bah dari Hakam dari Migsam tentang hijamah (bekam). Dia berkata 
bahwa Al Hakam tidak mendengar hadits darinya.” 

Kami belum menemukan biografinya dalam Adh-Dhu'afa karya Bukhari dan 
Nasa'i. Tetapi Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/33) tanpa 
menyebutkan kecacatan Migsam. Bukhari juga menuliskan biografinya dalam 
Ash-Shaghir (135-137) juga tanpa dituliskan kecacatannya, namun menjelaskan 
tentang hadits-hadits yang bersumber dari Al Hakam. Migsam selalu mengikuti 
Ibnu Abbas (mulazamah) sehingga dia sering dipanggil Migsam Mawla Ibnu 
Abbas.” 

Hadits ini dinukilkan dalam “Usud Al Ghabah (4/198) yang merupakan 
ringkasan dari Musnad Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


"Seorang lelaki dari kalangan Ahlush-Shuffah (orang yang ahli ibadah 
dan hidup miskin) meninggalkan dunia dan meninggalkan dua dinar atau 
dua dirham. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "(Sisihkan dua dinar atau 


dua dirham itu dalam dua kantong) dan shalatilah sahabat kalian 


ini' 22864 


-.. -.. -. - -. 3. “., 
pa par) SENI Ate Cab A3 AA Wb dus EIb — YAA 
Tekan ag : 3 - an Mata - 2 ata AU .. o- z 
SEA Gio GA SARAN Ga GP IP Gaal pAb AN AE 
0 K3 »3 & 3 PL NA Pa gn. 
MAN GI Ina Aib GIS AAA UII DAS Ly "JA lg 


789. 'Affan menceritakan kepada kami, Abu “Awanah 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la Ats-Tsa'labi menceritakan 
kepada kami dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali RA dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang sengaja berdusta dalam 
mimpinya, maka pada hari Kiamat (kelak) dia akan dituntut untuk 
membuat seikat sya'ir (sejenis gandum). 


Ane K s8. as. ..9. 5 Y oo 
op Ola Gp Kaban Gada HA Up AI X2 JUJ — va. 
o- 0. . 38035. 3 


8 0. “-3 0 Ie 2 0 o- 3 2g Pas 38 - 
HE Ray) or BAE UP mat ea IL AP IP Ae Gg Matan Cia 


. 


8 Sanadnya dha'if. Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhubb'i, adalah orang yang berasal 
dari Bashrah, dia adalah perawi yang tsigah. 

“Utaibah Adh-Dharir, tidak dikenal (majhul). Bukhari menuliskan biografinya 
dalam Al Kabir (4/1/96) tanpa menyebutkan kecacatannya (jarh). Tetapi 
Bukhari menghukumi sanad hadits ini dha'if, sebagaimana akan kami terangkan 
kemudian. 

Tentang Barid bin Ashram, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsugat, 
namun keliru menyebutkan di lain tempat dengan nama Yazid, seperti yang 
dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib. Ini menunjukkan bahwa Ibnu 
Hibban tidak pernah mengatakan bahwa Barid bin Ashram adalah tsigah. 
Bukhari menulis biografinya dalam At-Tarikh Al Kabir (1/2:140) dan 
meriwayatkan hadits ini secara ringkas dari 'Affan dengan sanad ini. Kemudian 
mengomentari, “Abu Abdullah berkata: sanadnya majhul (tidak dikenal).” 
Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (10/240), dan dikatakan dha'if 
karena perawi yang bernama 'Utaibah tidak dikenal. 

Sanadnya dha'if karena perawi yang bernama Tsa'labah adalah seorang perawi 
yang dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 699. 


865 


— Musnad Imam Ahmad 


3 3S. 0. Oa IA San BEE on P3 Ie TO Ian Dn - . £ (1 
AI) Jyay Pak ole Sus Lama Ibas SP) JW Su 
KAN o 2 M1 Oo Ta Pa .. 3 4 “. 
PIA HL ai Halo Oa Ge sh elag ala DO ke 
MAL 
790. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Sulaiman 
Luwaini menceritakan kepadaku, Muhammad bin Jabir menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Malik bin “Umair dari 'Umarah bin Ruwaibah 
dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: Kedua telingaku mendengar dan 
hatiku pun menjadi mengerti sebuah perkataan dari sabda Rasulullah 
SAW, “Semua orang adalah pengikut bagi orang-orang Ouraisy, orang- 
orang shalih di antara semua orang adalah pengikut orang-orang shalih 


dari kalangan Ouraisy, dan orang-orang yang jahat dari semua orang 
adalah pengikut orang-orang jahat dari kalangan Ouraisy. "SS 


- 
1D 2 


» ma Ba na Ba anbata TAMA abu 
Sd WS 29 Kab plad Was Oles Los — YAN 


P4 
s 


ha NN AN - ye? £ 08. or “as 04 - - 


866 Sanadnya hasan. Muhammad bin Sulaiman bin Habib Al Mashish adalah 
perawi yang tsigah. Dia bergelar “Luwain' (dari kata lawun yang berarti: warna) 
karena dia menjual binatang tunggangan. Seperti dikatakan, “Kuda ini memiliki 
warna seperti kuda ini.” 

Muhammad bin Jabir bin Sayyar As-Sahimi, adalah seorang yang shadug 
(terpercaya) tapi banyak melakukan kesalahan. Nasa'i dan beberapa ulama 
lainnya mengatakan bahwa dia dha'if. Bukhari dalam Al Kabir (1/1/53) 
mengatakan, “Riwayatnya tidak kuat.” 

“Umarah bin Ruwaibah Ats-Tsagafi adalah seorang shahabi. Dalam hadits ini 
dia meriwayatkan hadits dari Ali bin Abu Thalib RA. Al Mizzi mengatakan 
bahwa dia juga meriwayatkan hadits langsung dari Nabi SAW atau dari Ali bin 
Abu Thalib RA. 

Hadits ini adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. Hadits ini terdapat dalam 
Majma' Az-Zawa'id (5/191) dan dikatakan, “Diriwayatkan oleh Abdullah bin 
Ahmad dan Bazzar. Di dalam sanadnya ada Muhammad Jabir Al Yamami yang 
menurut mayoritas ulama adalah seorang yang dha'if, namun sebagian ulama 
mengatakannya tsigah.” 

Makna hadits ini adalah shahih, berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan 
oleh Muslim. Hadits serupa juga disebutkan pada hadits no. 14597, 15110, 
15111 dan 15172. Serta akan disebutkan kembali dalam Musnad Abu Hurairah 
(hadits no. 7304, 7547, 7226, 9121 dan 9591). 


Musnad Imam Ahmad — 


ti ana Mana Ai 2 DO. 0 .. ji Menag or. kan a sg 
kaan HE IG OI OSN eat 58 Hi dah be Ioi 
BS Bp 3 at IS KE 5 


791. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, seorang lelaki dari 
kalangan Bani Sadus (yang dikenal dengan nama Juray bin Kulaib) 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib RA: Bahwa Nabi 
SAW melarang hewan sembelihan yang putus telinga dan tanduknya. Ali 
berkata: Aku pun bertanya kepada Sa'id bin Musayyab dan dia 
menjawab, “Setengah atau lebih dari putusnya.” 


- 


L 2 - 
308 on 10 - Pa Ta AI 229. 


SAN De EA 3UA H Slee AS OLS AS — YAN 
Bu aa 2 - - 2. 0. uc .90 ore 0 Aan 
SE TES AJE ERD Ch IE UP IN AL AS 5 IAI 


MI ALE WE Ia DU Up pa le A Ko Si 1 Yan 
Gs Kas SN lea SJ data 
VAAbU IS nh eh KN ES PN A3 
D SE AB Hit ST Sy IE KU) LE is ca aa 

ME AH MK SB Tn ojalay BUY, 


792. 'Affan menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, Oais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami 
dari Abu Al Migdam dari Abdurrahman Al Azrag dari Ali RA, dia 
berkata: Rasulullah SAW pernah datang menemuiku saat aku sedang 
tidur di atas tempat tidur, tiba-tiba Hasan dan Husein meminta minum. 
(Ali berkata): Maka Nabi SAW pergi ke kambing perawan miliki kami, 
lalu beliau peras susunya, kemudian datanglah Hasan dan beliau SAW 
memberikan susu itu kepadanya. Fatimah berkata, “Wahai Rasulullah 


867 Sanadnya shahih. Telah kami jelaskan pada hadits no. 633, hanya saja ada 
tambahan pertanyaan Oatadah kepada Sa'id bin Musayyab tentang batasan 
terputusnya bagian di telinga dan tanduk bagi hewan sembelihan. Dan 
disebutkan bahwa batasannya adalah setengah atau lebih. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW, sepertinya Hasan yang paling kamu cintai dari kedua anak itu 
(dibandingkan Husein)?” Rasulullah SAW menjawab, “Tidak, tetapi 
Hasan lebih dahulu meminta minum dari Husein.” Lalu beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku, kamu, dua anak ini dan orang yang tidur ini (Ali) 
akan berada di satu tempat pada hari Kiamat. Va 


Be AN pet 80 35. 4 as. L..  o y, Jo. 
BP OA Ip Aan ae NS 07 Al X2 Je) — var 


Edho Me eta 3 Bb Denga 2 KA AM ebi a 0 £ 0. mw o.3 18 - 
JB nh AP OP rio AP Ibnul al OP da Lado 
M3 a80. P-1g Pr AN AT 3 0 PE are A AP 5 2 5 
(ai Gs 3 23 Sm pn ian Ae lo AN Ju 
1 2 7 2 0 TA 20. 
sad dd dn J3 


793. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Sulaiman 
Luwain menceritakan kepadaku, Hudaij menceritakan kepada kami dari 
Abu Ishag dari Abu Hudzaifah dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Aku pernah keluar ketika bulan terbit seakan-akan ia seperti 
setengah pelupuk mata.” Ali berkata, “Malam itu adalah malam Lailatul 
Oadar.”9? 


368 Sanadnya shahih. Telah kami jelaskan dalam hadits no. 576. 

Abu Migdam adalah Tsabit bin Hurmuz Al Kufi Al Haddad, dia seorang perawi 
yang tsigah. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, Ibnu Madini dan Abu Daud 
mengatakan bahwa dia adalah perawi yang tsigah. Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (1/2/171) tanpa menyebutkan kecacatan. 

Tentang Abdurrahman Al Azrag, Ibnu Hajar dalam At-Ta'jil (259) mengatakan 
bahwa dia adalah Abdurrahman bin Basyar. Kemudian dia mengatakan bahwa 
mungkin juga dia adalah Abdurrahman bin Basyar bin Mas'ud Al Anshari Al 
Madini Al Azrag. Muslim meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Hibban menyebut 
namanya dalam Ats-Tsugat. Ibnu Sa'd menulis biografinya dalam Ath-Thabagat 
(6/143). 

Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (9/169-170) dan menisbatkan 
periwayatnya kepada Al Bazzar, Thabrani dan Abu Ya'la secara ringkas. Lalu 
disebutkan, “Dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Oais bin Rabi'. Dia adalah 
perawi yang masih dipermasalahkan. Sedangkan perawi lainnya adalah tsigah.” 
Tentang sosok Oais, telah kami jelaskan dalam hadits no. 661. 

Sanadnya hasan. Hudaij adalah Ibnu Mu'awiyah bin Hudaij, saudara Zuhair bin 
Mu'awiyah Abu Khaitsamah. Bukhari berkata dalam Adh-Dhu'afa (11), “Para 
ulama hadits memperdebatkan beberapa riwayat haditsnya.” Nasa'i berkata 
dalam Adh-Dhu'afa (8), “Riwayatnya tidak kuat.” Ahmad berkata, “Aku tidak 
mengetahuinya kecuali yang baik.” Abu Hatim berkata, “Dia seorang yang jujur 


869 


Musnad Imam Ahmad — 


P4 
z AD 


SN abs Ui ay SA Ea Ole ia — yak 
4 TG Ou Hi 0 kana 
et en An Dn ala 


Pn 


AI ia BT Ia oa Ta RA ap BP La Iya pls da 
At HE HERAN (3 GE JS IU iya ME ya 


. 


794. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, 'Atha' bin As-Sa'ib mengabari kami dari 
Zadzan bahwa Ali bin Abu Thalib RA berkata: Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, “Barangsiapa meninggalkan sehelai pangkal rambut 
dari mandi junub tanpa menyiraminya dengan air, maka dia akan 
diperlakukan begini dan begitu dengan sesuatu dari api neraka.” Ali 
berkata: Setelah (mendengar itu) aku pun selalu mengulangi membasahi 
kepalaku (saat mandi junub).7? 


P3 
2 s8 


Of OB 3 ALI 3 bas 3 IS Was Yus (ik — vao 
AA AS GA AS Aa So Ga ce al Gia 
Ang le To ih Usa Ls Si toy LK Jl 


-A Td 
5 2 290. . 


Lai lh daa JA tah Ab et lo Sr 9 UB LA 
Nas 


- 


795. 'Affan menceritakan kepada, Hammad menceritakan kami dari 
“Atha' bin As-Sa'ib dari Zadzan, bahwa Ali bin Abu Thalib RA pernah 


(mahaluhu shidg), tidak seperti saudaranya. Beberapa hadits yang dia 
riwayatkan memang dha'if namun boleh ditulis haditsnya.” 

Abu Hudzaifah adalah orang Kufah, namanya Salamah bin Shuhaib atau Ibnu 
Shuhaibah, dia adalah seorang tabi'in yang tsigah. 

Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (3/174) dan disebutkan, “Dalam 
sanadnya terdapat Hudaij bin Mu'awiyah yang oleh Ahmad bin Hanbal dan 
beberapa ulama dikatakan bahwa dia tsigah. Tetapi sebagian ulama masih 
mempermasalahkannya.” Dalam buku ini riwayat yang ada dinisbatkan kepada 
Abu Ya'la. Dan hadits ini merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 
Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 727. Akan 
disebutkan hadits tambahan dari Abdullah bin Ahmad dalam hadits no. 1121. 


870 


— Musnad Imam Ahmad 


minum sambil berdiri, lalu orang-orang melihatnya dan sepertinya 
mereka tidak menyukainya (sikap Ali tersebut). Maka Ali RA berkata, 
“Apa yang kalian lihat? Jika aku minum dengan berdiri, (itu aku lakukan) 
karena aku pernah melihat Nabi SAW minum sambil berdiri. Dan jika 
aku minum dengan duduk, (itu aku lakukan) karena aku pernah melihat 
beliau SAW minum sambil duduk.” 


3 Sol 


Cl ale Ya BUS Sis NA YA 


-  3o- "Non Te Be Id 9 


JB Aa HE ERA oo) IP LS en ea 
DAR PB ea SN TN an o& 
ui sea es Sj EA Sh EN 1S IG ESAI 
ML JB aah ya USS ja SI Gea GA G3 0 

Mate AI AN G1, USG 


796. 'Affan dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, 
mereka berdua berkata, Hammad menceritakan kepada kami dari 
Abdullah (Ibnu Muhammad bin 'Agil) dari Muhammad bin Ali RA dari 
bapaknya (Ali RA), dia berkata, "Rasulullah SAW memiliki kepala yang 
besar, bermata besar dengan bulu mata panjang yang tumbuh di ujung 
kelopak matanya. (Hasan mengatakan dengan mengunakan kata, “asy- 
syifaar” atau “hadb asy-syifaar“: kelopak mata) Bola mata beliau 
berwarna kemerahan, berjanggut tebal, warna kulitnya putih bersinar, dan 
kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jika beliau berjalan, maka beliau 
(agak) condong ke depan (agak membungkuk) seolah beliau sedang 


87 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (5/79) dan 
dikomentari, “Riwayatnya yang shahih hanya terdapat pada hadits tentang 
minum sambil berdiri. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dan di 
dalam sanadnya terdapat 'Atha' bin As-Sa'ib yang ketika usia tua dia sering 
mengalami lupa. Adapun perawi lainnya adalah perawi hadits shahih.” 
Hammad bin Salamah mendengar hadits ini dari 'Atha' sebelum dia sering lupa. 
Seperti yang akan kami paparkan dalam hadits no. 727. Lihat hadits no. 916 
yang merupakan hadits dari 'Atha' dari Maisarah dari Ali, dan hadits no. 1125 
hadits dari 'Atha' dari Maisarah dan Zadzan dari Ali. Dan, akan disebutkan 
riwayat dari Hammad dari 'Atha' dari Zadzan dalam hadits no. 1128. 


Musnad Imam Ahmad — 


berjalan di jalan yang menanjak, dan jika beliau menoleh maka seluruh 
tubuh beliau akan ikut menoleh.”"72 


Kena nas Pa Ip da X2 JG) — vav 
AA aa BU Ip Hd Ju) upte 
go MA ai Kah hal ES Gay on Es mal 
Sele Ap LA AE GE BA oh Hb ji 
og X 


: PN Snp Ne ET 
(gamma) dia nana cela up 3 63 3 li ol Al ea GL JG 


P 1.9. 24 Pa Te Ai igis An Rn DO mak 
ol SK Sa JH ol sak JB a (H5 ny 0) Jas ul, 
Na dn Ie ea IG ag Dah 


791. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu 'Ubaidah bin Fudhail bin 
'Iyadh (dia berkata kepadaku: itu adalah namaku dan julukanku) 
menceritakan kepada kami, Malik bin Sw'air (Ibnu Khims) menceritakan 
kepada kami, Furat bin Ahnaf menceritakan kepada kami, bapakku 
menceritakan kepada kami dari Ribi' bin Hirasy, bahwa Ali bin Abu 
Thalib RA pernah berdiri menyampaikan pidato di sebuah lapangan. Dia 
ber-hamdalah dan memuji Allah SWT, kemudian mengucapkan sesuatu 
yang Allah kehendaki. Lalu dia meminta sebuah bejana air, lantas 
berkumur dan membasuh (anggota wudhu), dan dia meminum sisa air 
bejana tersebut sambil berdiri. Kemudian dia berkata, “Telah sampai 
berita kepadaku bahwa salah satu dari kalian tidak senang minum sambil 
berdiri. (Ketahuilah) wudhu yang aku lakukan ini (akan tetap sah) selama 
tidak berhadats. Dan aku pun telah melihat Rasulullah SAW melakukan 
seperti ini (berwudhu lalu minum sambil berdiri). 


- 


'? Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 684.. 

$3 Sanadnya shahih. Tentang Abu "Ubaidah bin Fudhail bin 'Iyadh, Adz-Dzahabi 
berkata dalam Al Mizan, “Riwayatnya lemah.” Ibnu Jauzi berkata, “Dha'if” Ad- 
Daruguthni tetap mengatakan bahwa dia adalah perawi yang tsigah tanpa 
terpengaruh dengan pendapat Ibnu Jauzi. Al Hafizh dalam Al Lisan berkata, 
“Ibn Hibban menyebutkan namanya dalam Ats-Tsugat dan diriwayatkan 


— Musnad Imam Ahmad 


AP Ab) Cena Cs 
La SI AN 2) Je Eks bag ae Un - 
Gbgut dn bands ca AS “du SEE Vas 
lo Ta Ae, Legian BAD ina akh AS 


Ken Pera & & 22 Ju) — vaA 


“DL £ can ta) Ipad 


798. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Ja'far Al 
Warakani menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami 
dari Mukharig dari Tharig, dia berkata: Ali pernah berpidato kepada kami 
dan berkata, “Kami tidak memiliki sesuatu dari wahyu (atau dia berkata, 
“Kitab dari Rasulullah SAW,") kecuali apa yang ada dalam Kitabullah 
dan shahifah yang bergantung di atas pedangku ini. Di atasnya ada 
pedang dan hiasannya terbuat dari besi. Di dalamnya terdapat kewajiban- 
kewajiban untuk bersedekah.” 


haditsnya dalam Shahih Ibnu Hibban. Begitu pula dengan Hakim yang 
menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun meletakkan namanya dalam Adh- 
Dhu'afa.” 

Tentang Malik bin Su'air bin Al Khims, Abu Zurah dan Abu Hatim 
mengatakan, “Dia shadug.” Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam Ats- 
Tsugat. Abu Daud mengatakan bahwa dia dha'if. Tetapi Bukhari memasukkan 
riwayatnya dalam Shahih Bukhari tanpa menulis namanya dalam Adh-Dhu'afa, 
bahkan Bukhari menulisnya dalam Al Kabir (4/1/315) dan tidak menyebutkan 
kecacatan. 

Furat bin Ahnaf adalah seorang perawi yang tsigah. Ibnu Ma'in dan Al “Ajli 
mengatakan dia adalah perawi yang tsigah. Dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/79- 
80) karya Abu Hatim disebutkan, “Furat adalah orang Kufah, haditsnya baik 
(shalihul hadits)” Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/129) tanpa 
menyebutkan kecacatan dan tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa. Nasa'i, 
Abu Daud, Ibnu Hibban mengatakan bahwa Furat adalah dha'if karena pengikut 
Syi'ah, namun isi dari riwayatnya adalah benar. 

Bapaknya adalah Ahnaf Al Hilali Abu Bahr, seorang tabi'in Kufah yang sempat 
mengalami masa Jahiliah. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Ahnaf adalah tsigah, 
Ibnu Hibban menyebut namanya dalam urutan tabi'in yang tsigah. Lihat 
biografinya dalam Al Kabir (1/2/51). Lihat pula hadits no. 795. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 782. Hadits ini 
dan hadits sebelumnya merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


874 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
1 - 9 


AI DN Cet AN PP Pa NAN 


—e. 3. 


Pj PG GA 
APE jan yg Tap SA Is op Ja Or at sa 


» 3 PJ 4 3 . - 
ST oh id Ah da Jo Ag Cina GB Eko 


(DP ar tg 


th 


799. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad memberitahukan 
kami, 'Ashim bin Bahdalah memberitahukan kami dari Zirr bin Hubaisy, 
bahwa seseorang berkata kepada Ali, “Sesungguhnya pembunuh Zubair 
tengah berada di depan pintu.” Ali berkata, “Biarkan pembunuh Ibnu 
Shafiah (Zubair) masuk ke dalam neraka. Aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya setiap nabi memiliki 
penolong, dan Zubair adalah penolongku.”"' 


Le 3 9 04. 0 Pa 


“amankan Ta naa 
Jt La dada 3 9 


#E. 


Pa ri CS 8 9 ag ale 2 Io & ira 
(63) dah Io 123 Jas 


800. "Affan dan Ishag bin 'Isa menceritakan kepada kami, mereka 
berdua berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al 
Hajjaj dari Al Hakam dari Maimun bin Abu Syabib dari Ali RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW telah menghibahkan kepadaku dua orang 
budak bersaudara, kemudian kujual salah satunya. Rasulullah SAW 
kemudian bersabda kepadaku, 'Bagaimana dengan dua budak itu?' Aku 
menjawab, "Telah kujual salah satunya." Rasulullah SAW kemudian 
bersabda, 'Kembalikan (persatukanjlah dia"! 


Maa 


8/5 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 681. 

376 Sanadnya shahih. Al Hakam adalah Ibnu 'Utaibah. Maimun bin Abu Syabib 
adalah tabi'in. Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Amru 
bin Ali Al Falas berkata, “Dia (Maimun bin Abu Syabib) adalah seorang 


— Musnad Imam Ahmad 


- - 
- s 3 Sole 9 - 


Me Aa NI UE Aa Wika 
bdaib Sh AAA 3 AI MB BAK salib JG Jab AAA ai Ma 
GS aing Te TA OR ta YES GA UB aa 


801. 'Affan dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Muhammad bin “Agil —'Affan berkata: Abdullah bin 
Muhammad bin “Agil menceritakan kepada kami- dari Muhammad bin 


pedagang. Dia termasuk orang yang baik. Tidak pernah mengatakan dalam 
hadits yang diceritakannya dengan kata 'aku mendengar', dan dia juga tidak 
pernah mengabarkan bahwa ada seseorang yang menduga bahwa mereka 
mendengar dari sahabat.” 

Sedangkan dalam 'At-Tahdzib dinyatakan, “Ibnu Kharasy berkata, "Dia 
(Maimun) tidak pernah mendengar dari Ali.' Namun Tirmidzi men-shahih-kan 
riwayatnya dari Abu Dzar walau hanya pada sebagian naskah saja, sedangkan 
pada naskah lainnya Tirmidzi mengatakan haditsnya 'hasan'.” 

Ini tidak menunjukkan bahwa Maimun tidak mendengar langsung dari Ali RA. 
Sebab jika Maimun dapat bertemu dengan Abu Dzar, maka dia pun dapat 
bertemu dengan Ali RA, karena Abu Dzar meninggal dunia lebih dahulu 
daripada Ali RA. 

Bukhari menulis biografi Maimun dalam Al Kabir (4/1/338) dan dia tidak 
menyebut adanya cacat pada dirinya. Lihat hadits no. 760. 

Dalam At-Talkhis hadits ini dinisbatkan kepada Abu Daud, dan penulisnya 
berkata, “Hadits ini dicacati dengan terputusnya sanad yang terjadi antara 
Maimun bin Abu Syabib Ali RA. Namun Hakim men-shahih-kan sanadnya, 
sedangkan Baihagi mengunggulkannya karena hadits ini memiliki pendukung 
(syahid)." Kendati demikian, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari 
jalur ini, sedangkan Ahmad dan Ad-Daruguthni meriwayatkannya dari jalur Al 
Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali RA —selanjutnya disebutkan 
hadits no. 760-. Ibnu Al Gaththan men-shahih-kan hadits riwayat Al Hakam ini. 
Akan tetapi Ibnu Abi Hatim mengisahkan dari ayahnya dalam Al! Illal bahwa Al 
Hakam hanya mendengar hadits ini dari Maimun bin Abu Syabib dari Ali RA. 
Ad-Daruguthi kemudian berkata dalam A4! /llal setelah mengisahkan perbedaan 
pendapat itu, “Bukan tidak mungkin Al Hakam mendengarnya dari Abdullah 
dan juga dari Maimun. Dengan begitu, suatu kali dia menceritakan dari si fulan 
dan pada lain kesempatan dia menceritakan dari si fulan.” Apa yang dikatakan 
oleh Ad-Daruguthni itu benar dan jelas. Lihat A/ Mustadrak (2/54-55). 


Musnad ImamAhmad — 


Ali bin Al Hanafiyah dari ayahnya, bahwa Nabi SAW dikafani dengan 
tujuh lapis baju (kain kafan). 


-. 
Pa 6 ed 


oa) GA ii diah Ba al 2 Lu am — AsY 
Ne ea Uas LP Jab Ii LA id ag 
In Ab gia gate de ap Ya ca yA ah 


Jo 


Tn sang TN LI ata JP KL yap Ip 
MAA Op aa IE ang KA Yg alat am 
b £ TG Pa ANA Sen 5 .. cor. 2 PA PN Oa 3 
Ol Jay Oh AR an) de Iis (IS ole Uhelasol UI, CS 
| g ok Hai KE ROA be S3 5 X “5 
Bela S3 SAN SOAY ai Jak In le Jo 
Kake F3 Ie Ula Jah ja CE ki aa $3 ya Ed 
802. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Muhammad 
(Ibnu Rasyid) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad, 
dari “Agil, dari Fadhalah bin Abu Fadhalah Al Anshari -Fadhalah 
termasuk orang yang pernah turut serta dalam perang Badar-, dia berkata, 
“Aku pergi bersama ayahku datang menjenguk Ali bin Abu Thalib RA 
yang tertimpa cidera berat.“ Fadhalah berkata, “Ayahku kemudian 
berkata kepada Ali, 'Apa yang membuatmu bertahan di rumahmu ini. 
Andai engkau meninggal di sini, maka tidak ada yang akan 
menggantikanmu selain kalangan Arab Juhainah yang Badui. Sedangkan 
jika engkau dibawa ke Madinah dan ajal menjemputmu, maka sahabat- 
sahabatmu dapat menggantikanmu dan menyalatkanmu.' Ali berkata, 


'7 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 727. 
Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, “Affan berkata: Abdullah bin Muhammad 
bin 'Agil menceritakan kepada kami,” maksudnya bukan berarti 'Affan 
mendengar hadits itu dari Abdullah, tapi itu merupakan kebiasaan Imam Ahmad 
yang selalu detail dalam memisahkan berbagai redaksi (lafazh) gurunya. 
Dengan demikian, Hasan bin Musa meriwayatkan hadits itu dari Hammad dari 
Abdullah dengan redaksi 'an'anah (dari, dari, dari), sedangkan 'Affan 
meriwayatkan hadits itu dari Hammad, dari Abdullah, tapi 'Affan mengatakan 
dalam riwayatkanya dari Hammad: “Abdullah menceritakan kepada kami....” 


— Musnad Imam Ahmad 


'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjanjikan kepadaku bahwa aku 
tidak akan meninggal dunia hingga aku dipimpin, lalu ini (janggutnya) 
tersemir dengan darah ini (dari bagian atas kepalanya).' Kemudian: Ali 
berperang dan Abu Fadhalah pun terbunuh saat ikut berperang bersama 
Ali pada perang Shiffin.”8 


878 Sanadnya shahih. Muhammad bin Rasyid adalah Al Khaza'i Asy-Syami. Dia 
meriwayatkan dari Makhul, dan dia dijuluki Abu Yahya. Ahmad berkata, 
“Tsigah tsugat.” Dia (Muhammad bin Rasyid) dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in 
Al Madini, Abdurrazag, dan ulama hadits lainnya. Dengan demikian, tidak ada 
alasan bagi kalangan yang men-dha'ifkannya. Bukhari menulis biografinya 
dalam A41 Kabir (1/1/81) tanpa menyebut adanya cacat pada dirinya. 

Fadhalah bin Abu Fadhalah Al Anshari adalah seorang tabi'in. Bukhari juga 
menulis biografinya (4/1/125), namun tidak meriwayatkan darinya. Sedangkan 
Adz-Dzahabi tidak mengenalnya seperti halnya Ibnu Khirasy. Mengapa 
demikian, padahal Bukhari mengenalnya dan Ibnu Hibban pun menanggapnya 
tsigah? 

Abu Fadhalah adalah Abu Fadhalah Al Anshari. Biografinya ditulis oleh Ibnu 
Abdil Barr dalam Al Isti'ab (701), Ibnu Atsir dalam 'Usud Al Ghabah (5/273), 
Al Hafizh dalam Al Ishabah (7/152) dan At-Ta'jil (513). Dengan demikian, Abu 
Fadhalah adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia juga pernah terlibat dalam 
perang Badar. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan sanadnya dari jalur 
Bukhari dari Musa bin Isma'il At-Tabudzaki, dari jalur 'Arim bin Fadhi, dari 
Jalur Asad bin Musa yang semuanya bersumber dari Muhammad bin Rasyid. 
Ibnu Atsir juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah 
dari Hasan Al Asyyab, dari Muhammad bin Rasyid. Sedangkan Ibnu Hajar 
mengutipnya dalam At-Ta'jil dari Al Musnad, kemudian dia berkata, “Dari jalur 
yang lemah,” padahal tidak ada kelemahan pada jalur tersebut. 

Ibnu Hajar menisbatkan hadits ini dalam A4! Ishabah kepada Harts bin Abu 
Usamah, Ibnu Abi Khaitsamah dan Bughawi, Asad bin Musa dalam Ash- 
Shahabah, dan Bukhari dalam Al! Kuna. Ibnu Hajar berkata, “Bukhari 
menyebutkannya dalam Al Kuna secara ringkas. Dia berkata, "Musa 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada 
kami....' 

Hadits itu terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (9/136-137) dan penulisnya 
berkata, "Hadits itu diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ahmad dengan hadits yang 
sama dengannya, dan para perawinya adalah orang-orang yang tsigah'." Mereka 
menisbatkan hadits itu kepada Bukhari, namun Ibnu Hajar menerangkan bahwa 
Bukhari hanya meriwayatkannya dalam 4! Kuna. Dia dan Ibnu Abdul Barr 
hanya menukil sebagian sanadnya. Namun, hadits itu tidak tercantum dalam 4! 
Kuna yang telah dicetak, bahkan tidak ditemukan kuniyah apapun pada indeks 
huruf faa. 


Musnad Imam Ahmad — 


AE US KE EA ma D5 AG BL Ar 
0 03 0 - 0 PA 13 NA 2 20 0. Ie £ 
Pe ne ea Menag 
Pa ua stan ON 2, sg 2 "EA ag. . # 02 - 0 -— big # 
eng Aa tao PA Oh Ran Ab ii ah 
-. 6 AR ta o- 05 - 2 se na z san 0 2 KANG 
DI pal 3 AM PI HI) #Igh 3 IN NA mil Isl os 
PT Tee ed NN Te dn 3 LX RR " - OI P Tana Ta 2 ot, 
Hang Sg Sig re Ol pal Ga UI UU GAN, 
PMN aa PE NE MN TE Ba Wi NA ai ME BE Aa Tr dk Ran Mean 
NA cenakai Sg Up Sal Wap Ih Y ind S5 


Hb PA ed Lalb Bie Uh 5 ay IG Y bud 
ne o 2.9 8 - FA 0 LT s - " PN o C £ 
PA AAN AE ENY Teja AR Y Ve ob d RU 
jai Y Agra SA NY GS Gak 
Pan se LL co da - 2 yo. 3 Oa 2 "3 - 5 1 - 05 2 .. 
LI OI ad PNY MA au » US SN, dag Lu Kr) Y! Lgtaaw 
: Ju S) 313 «II LN Dika IK SI DI De 
Spa in ga db ly LS ag de ly 


Pe 


PL EK AD Ag en bata Ba 2. Ko La 
L, Lang cd Pn) C5) "JB dal, D haha Uygpas) und, P3 
SEA Oa Catat Va Jah CU Lg PNG II 2 Ja AI WN, 
Ken CE DN LI Tr dalem DS An IG ab 1, dari 


.. 
Ic 10 Seo 4 E 3. — 


Anta 1, dee 2.0 Te At . - 
al La CO jai Anna FEB 0D jaan Opo Aib SA er 


DA Naa Sa PT -JG Ag al #3 ip 25 131 aa Sa 


Berdasar hal ini, kami meyakini bahwa asal dalam Al Kuna itu kurang 
mencakup beberapa biografi, dan kami tidak tahu apakah kekurangan itu 
banyak ataukah sedikit. 

Ada hadits lain yang satu pengertian dengan hadits ini, yaitu hadits yang 
bersumber dari Abu Sinan Ad-Da'uli, yang diriwayatkan oleh Hakim dalam A/ 
Mustadrak (3/113), dan Hakim pun men-shahih-kannya sesuai dengan syarat 
Bukhari. Dalam Majma' Az-Zawa'id (9137) hadits ini dinisbatkan kepada 
Thabrani, dan sanadnya dianggap hasan. Lihat hadits mendatang no. 1078. 


— Musnad Imam Ahmad 


Le £ .. 8... 2. ore £ ec. .. 6575. 
ola El Uh dia Up SES Uh SLTA Up DA G3 


Es eta Yin HA IEL AMAY CGI Ah dad 
PAN aj Bela HE 233 Up 2 KE Ha Si xg 
AR IS Uh 3 AA sed KA HJ IS oi ja 


803. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
(Ibnu Abdullah bin Abu Salamah) menceritakan kepada kami dari 
pamannya Al Majisyun bin Abu Salamah, dari Al A'raj, dari “Ubaidillah 
bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa apabila Nabi SAW 
mengawali shalat, maka beliau akan bertakbir lalu membaca, 
"Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan 
bumi dalam keadaan penuh berserah diri dan muslim, dan aku bukan 
bagian dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, 
kehidupanku, dan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian 
alam, tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan 
aku adalah orang pertama dari kaum muslimin. Ya Allah, Engkau adalah 
Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku, dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku dan kuakui dosaku itu, 
maka ampunilah semua dosa-dosaku, (karena) tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ya Allah, tunjukanlah aku kepada 
akhlak mulia, dan tidak ada yang dapat menunjukannya selain Engkau. 
Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk dan tidak ada yang dapat 
menghindarkanku darinya selain Engkau. Kupenuhi panggilan-Mu dan 
kupenuhi seruan-Mu, dan seluruh kebaikan ada di kedua tangan-Mu, 
sedangkan keburukan bukanlah untuk-Mu. Aku berserah kepadamu dan 
aku pun kembali kepada-Mu. Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi 
Engkau. Aku memohon ampun-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu." 


Apabila beliau ruku', beliau akan membaca, "Ya Allah, kepada-Mu 
aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Dan 
kepada-Mu pendengarku, penglihatanku, otakku, tulangku, dan ototku 


TALI 


melakukan khusyu'. 


Apabila beliau mengangkat kepalanya, maka beliau membaca, 
"Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya. Tuhan kami, bagi-Mu 


Musnad Imam Ahmad — 


segala pujian sepenuh langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu 
setelahnya." 


Apabila beliau bersujud, maka beliau membaca, "Ya Allah, kepada- 
Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah 
diri. Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan 
membentuknya kemudian memperbaiki rupanya, kemudian membukakan 
pendengaran dan penglihatannya. Maka Maha Suci Allah, sebaik- 
baiknya Dzat Pencipta para makhluk." 


Apabila beliau selesai shalat dan telah mengucapkan salam, maka 
beliau akan membaca, "Ya Allah, ampunilah aku atas segala yang telah 
lalu dan yang akan terjadi nanti, apa-apa yang tersembunyi, apa-apa 
yang aku tampakkan, dan apa-apa yang aku lebihkan, dan Engkau lebih 
mengetahuinya daripada diriku. Engkau adalah Yang Pertama, dan 
Engkaulah Yang Terkemudian. Tidak ada Tuhan selain Engkau." 


Abu Ja'far Al Oathi'i berkata: Abdullah (putera Imam Ahmad bin 
Hanbal) menceritakan kepada kami: Telah sampai kepada kami (berita) 
dari Ishag bin Rahawaih dari An-Nadhr bin Syumail, dia mengatakan 
bahwa maksud sabda Rasulullah dalam hadits ini, "...dan keburukan 
bukan untuk-Mu...." adalah: seseorang tidak dapat mendekatkan diri 
kepada-Mu dengan keburukan." 


Sp Ol Ab IP AI KE KAS Uta Kd — Ask 


# 02. 0. 0 E ey 03 0 -. .. no. 
SEE NA Ae PAN pe al Lp ia 


"9 Sanadnya shahih. Hasyim bin Al Gasim adalah Abu Nadhr. Hadits ini 

merupakan pengulangan dari hadits no. 729, dan telah dikemukakan 
penjelasannya. Namun di akhir riwayat ini disebutkan penafsiran Nadhr bin 
Syumail atas sabda Rasulullah SAW dalam hadits tersebut,”..dan keburukan 
bukanlah untuk-Mu," yang bersumber dari riwayat Abdullah bin Ahmad yang 
disampaikan dari Ahmad bin Hanbal. 
Ishrif 'anni sai'ahaa: Demikianlah yang terdapat dalam g tanpa mengunakan 
huruf wawu 'athaf, sedangkan dalam » & dengan menetapkan huruf wawu 'athaf 
tersebut. Namun yang benar dalam riwayat ini adalah dengan membuang huruf 
wawu 'athaf. Sebab, dalam hadits selanjutnya dikemukakan riwayat Hujain, dan 
riwayat ini mencantumkan adanya huruf wawu 'athaf. Ini merupakan penjelasan 
tentang perbedaan dalam kedua riwayat tersebut. 


— Musnad Imam Ahmad 


SSL Ot C ale In Pa & Je Sa Ta 13. Hb 


804. Hujain menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami dari pamannya (Al Majisyun bin Abu Salamah), dari 
Abdurrahman Al A'raj, dari “Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu 
Thalib RA, dari Rasulullah SAW, bahwa jika beliau mengawali shalat, 
maka beliau akan bertakbir kemudian membaca, "Aku menghadapkan 
wajahku." Dia kemudian menyebutkan hadits senada, hanya saja 
menyebutkan Nabi SAW membaca, "...dan palingkanlah aku dari budi 
pekerti yang buruk. 1 


Pr 
@ 3 o- 13 - . .. 4 Pt - 


JA PA aa 3 pl Xp Bis YSS Uib — Ace 
Pe Sa an AU BA PAN Pa 
Ta bean IPP EN 


805. Hujain menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi, dari Al A'raj, dari 
“Ubaidillah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW 
dengan menyebutkan hadits senada.?"! 


880 Sanadnya shahih. Hujain adalah Ibnu Al Mutsana Al Yamami. Dia adalah 
perawi yang tsigah. Dia adalah seorang hakim (Oadhi) di Kharasan. Dia 
meninggal dunia pada tahun 250 atau setelahnya. Dia termasuk teman Ahmad 
bin Hanbal, dan bertahan hidup hingga setelah sang imam meninggal dunia. 
Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadits darinya. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits sebelumnya. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Kami telah mengemukakan riwayat Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi pada 
hadits no. 729. 


881 


Musnad Imam Ahmad — 


8. 0... -.. o #10 6. -0, 40 4 dna ap 
Ae ee na 
sa #.o5,- - . co 
ge oo ena 
SAN Ja 3) pg de Ko Ih IG JR EA 3) 


Cape SS EN Ed lal Oi ala 
806. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keponakanku 
(anak dari Ibnu Syihab) menceritakan kepada kami dari pamannya, Abu 
“Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Azhar) mengabariku bahwa dia 
mendengar Ali bin Abu Thalib RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Tidak halal bagi seorang muslim untuk memasuki waktu pagi di 
rumahnya setelah tiga hari, sedang masih ada sesuatu dari hewan 
sembelihannya. "2 


AI ng 3 LE AA 3 Pa BA — AN 
PPS PEN EA SS Je Sandi tebal JG 
Ah die M Io AL NG 8 EA 35 
Ae masi Baja an Ot anu 
& Ya was Y “ Ju Las JB at Tek Sp -JB ( 
Koi AS opa YES 6 3 EN SEE IS Kal 


JA SEN FE BEAN 3 IE 05 :JG UAS yan pa jam 


807. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Hasan 
bin Yazid Al Asham menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah 
mendengar As-Sudi Isma'il menyebutkan hadits dari Abu Abdurrahman 
As-Sulami dari Ali RA, dia berkata, "Ketika Abu Thalib meninggal 
dunia, aku mendatangi Nabi SAW kemudian aku berkata, "Sesungguhnya 
pamanmu yang sudah tua itu telah meninggal dunia." Beliau bersabda, 
'Pergi dan makamlah dia! Dan jangan berkata apapun hingga kamu 


382 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 587. 


— Musnad Imam Ahmad 


mendatangiku'" Ali berkata, "Aku pun memakamkannya, kemudian 
kudatangi beliau. Beliau lantas bersabda, 'Pergi dan mandilah! Dan 
jangan berkata apapun hingga kamu mendatangiku'." Ali berkata, "Aku 
pun mandi, kemudian kudatangi beliau. Beliau kemudian mendoakanku 
dengan doa yang membahagiakan aku, bahwa karenanya aku akan 
mendapatkan unta merah (harta yang paling berharga bagi orang Arab) 
dan unta hitam." Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, "Jika Ali 
memandikan mayit, maka dia akan selalu mandi (setelahnya).""" 


0. 303503 6 5 e- 


ASP ia USA GAS oa Ip MX SEL — ALA 


O PA ena ena 
Pa js pl Fbas yug man YP Su Sasa Una 


PBL LA PALAP AS PIA Yi 
In Gn Ab HN GMP IG Aap la Bb yan 
Oa ema ANA 3 5) pi Aa dl Bj Jek 


23 “ 


OY Oya 3 Kas 


s 
. 
Ci 


883 Sanadnya shahih. Pengertian hadits ini akan dikemukakan dalam pembahasan 
hadits no. 1074 dan 1093. 
Hasan bin Yazid Al Asham dianggap tsigah oleh Ahmad, Ad-Daruguthni dan 
ulama hadits lainnya. Bukhari menulis biografinya dalam A! Kabir (1/2/306) 
tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 
Isma'il As-Sudi adalah As-Sudi tua. Nama lengkapnya adalah Isma'il bin 
Abdurrahman bin Abu Karimah. Dia adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap 
tsigah oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bukhari berkata dalam Al! Kabir 
(J/1/361), "Ali berkata: Aku mendengar Yahya berkata, 'Aku tidak pernah 
melihat seseorang menyebutkan As-Sudi melainkan dengan kebaikan, dan dia 
tidak ditinggalkan oleh seorang pun'." Namun sebagian orang ada yang 
mempersoalkannya tanpa alasan. Bahkan sebagian orang mencela Muslim 
karena mengeluarkan hadits darinya. Hakim berkata, "Ta'dil (pemberian status 
adil) kepada Abdurrahman bin Mahdi adalah lebih kuat menurut Muslim 
ketimbang orang yang dia cacati dengan cacat yang tidak jelas." Lihat hadis no. 
759 dan 1074. 


Musnad Imam Ahmad — 


808. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Ja'far Al 
Warakani menceritakan kepada kami pada tahun 227 H, Abu Agil Yahya 
bin Al Mutawakil (c) menceritakan kepada kami. Muhammad bin 
Sulaiman Luwain juga menceritakan kepada kami pada tahun 240 H, Abu 
“Agil Yahya bin Al Mutawakkil menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib RA, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib RA berkata, 'Rasulullah SAW 
bersabda, "Akan muncul pada akhir zaman suatu kaum yang disebut Ar- 
Rafidhah (penolak), mereka akan menolak Islam'. disita 


- 
pe 


C1 2015. 3 TS a Lo Y, 30. “3 
SAI Cp Kaca Ka yi da MOH Lp MI X2 JEJ — AA 


ea. 0 0 - ey 03 0. -— & » 0... PI NA NG 

Ai g GE OP P3 ot AN Jap UP Keah ya ra UP Haleh Gi Ul 
5 5 5 - ol 32X - SB ia “5 SARAN 3 #0. san - 
SK IS AR AN mn IP JB JB GP el yg 
Dn en an nan an ng LA Ne ata ana 0 
Le # os ol, (ama Na Sos ob (Os Ag ale & 


doi 
809. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Kuraib Muhammad bin 
Al “Ala' menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan 


884 Sanadnya dha'if. Karena Yahya bin Al Mutawakkil Abu “Agil telah dianggap 
dha'if oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in berkata, "Dia mungkar 
haditsnya." Ibnu Hiban berkata, "Dia meriwayatkan banyak hadits yang tidak 
memiliki dasar seorang diri (munfarid)." 

Ibrahim bin Hasan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugar. Dia 
adalah saudara Abdullah bin Hasan dan paman bagi Muhammad dan Ibrahim 
putera Abdullah bin Hasan yang pergi menemui Al Manshur. Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/1/279-280). 

Ayah Ibrahim adalah Hasan bin Hasan: Hasan bin Hasan ini telah disebutkan 
oleh Ibnu Hibban dalam A4t-Tsugat. Bukhari juga menulis biografinya (1/2/287), 
dan dia tidak menyebutkan ada cacat pada kedua orang ini. 

Hadits ini dicantumkan oleh Bukhari dalam A4! Kabir pada biografi Ibrahim bin 
Hasan dengan redaksi, "Akan ada suatu kaum yang dijuluki Ar-Rafidhal 
(penolak), mereka akan menolak Islam." Bukhari meriwayatkan hadits ini dari 
Muhammad bin Shibah dari Yahya bin Al Mutawakkil, seolah dia tidak menilai 
hadits ini dha'if, sebab dia tidak mencacatkan seorang pun dari para perawinya. 
Hadits ini juga dicantumkan oleh Al Hafizh dalam At-Ta'jil (14) mengutip dari 
Al Musnad tanpa menyebutkan penyakitnya, serta tidak pula menyinggung 
periwayatan Bukhari terhadap hadits ini dalam At-Tarikh. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami dari Yahya bin Ayyub, dari Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin 
Yazid dari Oasim bin Abu Umamah, dia berkata: Ali berkata, "Aku 
mendatangi Nabi SAW kemudian kuminta izin (untuk bertemu). Jika saat 
itu beliau sedang shalat maka beliau akan bertasbih terlebih dahulu, dan 
jika beliau tidak sedang shalat maka beliau akan memberiku izin (untuk 
langsung menemui beliau)'.""" 


Bis ak Hi EN AP ala 1 Ken HA JUAN: 


oz So 33 


Jp gl GI Takan Sa Ela Wb AS X5 3 39 
an Aa JA in GP RN Da Gi Sh AG daa "3 PA 


BG. 3 0 z0. 


de Io Ih JG aa NAN 
ANDI IA Lg JI Ay 2 


810. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Al A'la bin Hammad 
menceritakan kepadaku, Daud bin Abdurrahman Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Abu Abdullah Maslamah Ar-Razi 
menceritakan kepada kami dari Abu Amru Al Bajali, dari Abdul Malik 
bin Sufyan Ats-Tsagafi, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari 
Muhammad bin 'Al Hanafiyah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah 


SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang difitnah lalu 


dia (menimpalinya dengan) bertobat'. Lg 


885 Sanadnya dha'if. Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan secara rinci 
pada hadits no. 598. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 767. 
Lihat hadits no. 647. 

Ali bin Yazid adalah Al Alhani. Sementara itu, dalam g tertulis: Ali bin Abu 
Yazid. Itu adalah keliru. Kami memperbaikinya berdasarkan &. 

886 Sanadnya dha'if. Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan pada hadits 
no. 605. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits 605 tersebut, baik dari 
sanad maupun dari redaksinya. 

'An Abi Amru Al Bajali (dari Abu Amru Al Bajali): dalam g tertulis: 'An Ibnu 
Amru Al Bajali (dari Ibnu Amru Al Bajali). Itu adalah keliru. 


Musnad Imam Ahmad — 


A3 jaan HA is fan yA A2 Jul —aN 


Ia LL £ 0 


" Eo. To e s.? - Pd 7 1 - 1 
AA PLN Oi CS GP Ui) IG BUSI OA JL UG 
Sena en ja 0 PL Ou Ga — Pn at £ 3 
LEAN mara " 9 - Bo0 “YK CELL oo. 20 
Kelng Ale ML lo Syag K2 Ill DL Ska SPA SA YA 
. . . 7. £ 9 PN PJ ag 2... 
KabU Joel Oya east sel aa JS 


811. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Ja'far Al 
Warakani menceritakan kepada kami, Abu Syihab Al Hannath Abdu 
Rabbih bin Nafi' memberitahukan kepadaku dari Hajjaj bin Artha'ah, dari 
Abu Ya'la, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali bin Abu Thalib 
RA, dia berkata, "Ketika persoalan madzi meletihkanku, maka aku 
memerintahkan Migdad untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW, 
kemudian beliau mengatakan (bahwa) adanya madzi mewajibkan wudhu 
(aku meminta Migdad menanyakannya) karena aku malu kepada 
Fatimah."887 


AI Ii ai SA Aa NK Ip A22 JG — AA 


2 
Pol 219 0 


- 0 5. ey o- 0 03 - o- o 5. x 


. 


AS 

812. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar Al 

Mugaddami menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid menceritakan 

kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 

Abdullah bin Muhammad bin Ali, dari Ali RA, bahwa saat hari Khaibar 
Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan mengonsumsi daging keledai." 


887 Sanadnya shahih. Abdu Rabbih bin Nafi' Abu Syihab Al Hannath adalah perawi 
yang tsigah. Dia dianggap tsigah oleh Ahmad dan lainnya. Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 618. Lihat juga hadits no. 662. 

888 Hadits itu akan dikemukakan secara maushul pada hadits no. 1203. Hadits dari 
no. 808-812 adalah tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


ina aa ok aah Aan ea 


Ka. 2 Pr na 35 na 


813. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) 
menceritakan kepada kami, dari “Ashim, dari Zirr, bahwa telah dikatakan 
kepada Ali RA, "Sesungguhnya pembunuh Zubair tengah berada di muka 
pintu." Ali RA kemudian berkata, "Pembunuh Ibnu Shafiyyah itu 
sungguh akan masuk neraka, sebab aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 'Setiap Nabi memiliki penolong, dan sesungguhnya 
penolongku adalah Zubair bin Awwam'. aa 


o- Jo 17 0 £ 


SP We ah YSS UAS OR BILA 
Aa Ip EN an ale jo LB Me up Si ag 
HA ea IE SA MAS aa 3 PENA 


8 238 0,.- 


Ako maaf RO at aa Ip SE TES ea ta) sai Jala 


Ig ba He 


bh SEA To DO Oya Ja al 
PA Ep Salat Sebab JW 259 mat (6 Miatg Ae el 


Kiargorea ss na TA OUE Oyg ud A6 


814. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Al Harits bin Naufal, bahwa Utsman bin 'Affan RA pernah 
tiba di daerah Oadid, lalu dia diberi burung puyuh dalam sebuah nampan 
besar dengan posisi kaki-kaki burung tersebut ke atas. Utsman RA 
kemudian mengirimkan burung tersebut kepada Ali RA yang tengah 
memberi makan untanya. Ali RA kemudian datang mendekat dan 


889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 799. 


Musnad Imam Ahmad — 


makanan hewan itu pun berjatuhan dari kedua tangannya. Ketika Ali RA 
berhenti, orang-orang pun turut berhenti. Ali bertanya, “Siapa di sini 
yang berasal dari Asyja'? Apakah kalian tahu bahwa Nabi SAW pernah 
didatangi oleh seorang Arab Badui yang membawa telur burung unta dan 
potongan kecil daging binatang buas, kemudian beliau bersabda, 
'Berikanlah itu kepada keluargamu, karena sesungguhnya makanan itu 
haram bagi kami'?” Orang-orang pun menjawab, “Baik.” Utsman RA 
kemudian turun dari ranjangnya dan duduk tawaruk lantas berkata, 
“Kamu telah berbuat jijik kepada kami.” 


al SB SA UE GP Ab GAS uu BAK — Mo 
P,- 0 Aa Odi ne - 0. na - o o- L0 L.0o. E 
Pp ml ant Batan Sela Into Bi 
gen Pn Oa SN Nat ANN TO 0 1 8 3 0. 1. N P3 
Ep SONG JA Vy 2d8 1 el AE MI lo PLN ny 
Gaye Yg HS 5 
815. 'Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Ali bin Mudrik mengabariku, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir menceritakan dari Abdullah bin Nujayyi, 
dari ayahnya, dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Malaikat 


tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing 
dan gambar.” 


890 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 783 dan 784. 
Sya'ilatan bi arjulihaa: Bagian atas kakinya. Dikatakan, “Syaalatin-naagah 
bidzanbihaa syaulan,” yakni: unta itu mengangkat (meninggikan) ekornya. 
Yadhfazu ba'iiran lahu: Menyuapkan dhafa'iz kepada untanya. Dhafaa'iz 
adalah suapan orang dewasa. Bentuk tunggalnya adalah dhafiizah dan dhafiiz: 
sya'ir (sejenis gandum) yang ditumbuk kemudian diberikan kepada unta sebagai 
makanan. Demikianlah yang dikatakan dalam An-Nihayah. Namun dalam 
Majma' Az-Zawa'id tertulis: Yashfan. Itu adalah kesalahan dari pihak 
percetakan yang tidak memiliki arti apapun. 

Tatyiir wahsy: daging binatang buas yang dipotong kecil-kecil, seperti daging 
macan. Dan tatyirul lahm: memotong, mencincang dan menghaluskan daging. 
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa''id (3/229-230). 

891 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 632 dan 647. 
Hadits ini akan dikemukakan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah pada 
hadits no. 1172. Juga akan dikemukakan dari jalur yang terputus (mungathi') 
pada hadits no. 845. 


— Musnad Imam Ahmad 


- P3 
“703 ra £ 3 - 


aan aa Je AS Iya BEAN Cah UE Lha -JU 
SES FG AM AS 1 la dip AN Elo IA HE 


816. 'Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Abu Ishag mengabari kami, dia berkata: Aku mendengar 
Hubairah berkata, "Aku mendengar Ali berkata, "Rasulullah SAW 
melarang —atau, Rasulullah SAW melarangku- dari (untuk mengenakan) 
cincin emas, pakaian yang ditenun dari sutera, dan penutup pelana yang 
terbuat dari sutera'.”?2 


Pt P1 


Me BA Ea MEN UG is DE Eh — MAY 

ol Img IR an WI AU £ 
Sg 21017 2 ee - to. - 

Ily lahan ag aa Y3 ora TPA 2 Si Ih ba 


Ke s sepi 

817. 'Affan menceritakan kepada kami, Khalid (Ath-Thahan) 

menceritakan kepada kami, Mutharrif menceritakan kepada kami dari 

Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA berkata, “Rasulullah SAW 

melarang seseorang untuk mengeraskan suaranya saat membaca Al 

Our'an sebelum shalat “Isya dan setelahnya, (karena) akan mengacaukan 
shalat para sahabatnya.” 


2 03 Pena t8 - 


ep 2 Kep Lgi En Lin Gis Otis ES — ANA 
Ck LAKI 53 IE ag la PP Ie 
(3 
82 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 722 
lengkap dengan sanad dan redaksinya. Lihat pula hadits no. 755. 


899 Sanadnya dha'if, karena Al Harits bin Al A'war adalah perawi yang dha'if. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 663 dan 752. 
913 


Musnad Imam Ahmad — 


818. 'Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari “Ikrimah, dari Ali 
bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Budak mukatab 
(yang memiliki kontrak perjanjian) kontraknya harus dilunasi sesuai 


perjanjian." 


3. 2g . 15. . Pt - 2 ap Pt . 

Yaa La HUI 53 elat Gis SKS SAS Ol BIS — A14 
. ap an An Pa Aa 5, , - ... 25 4 5 & 2 
Lai Kab A53 UI palang AE AI lo dl Iya ol MA (25 de 
0G. - ana 0. .. 4, ak Pad Pa aga. era - ... 
au del) sem Hi Mas ea Selang Mason La 
819. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, “Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Ali RA, bahwa ketika Rasulullah SAW mengawininya 
dengan Fatimah, beliau mengirimkan bersama Fatimah pakaian yang 
kasar, bantal kulit yang diisi serabut, dua penggilingan yang dioperasikan 
dengan tangan, tempat air minum, dan dua tempat air minum yang 

terbuat dari kulit kambing.” 


. . 2... - 5: . 2 
Pa op mem UT kalu Ep BUS GAS OLS G5 — AN. 
PENA 3 


dita SIP pad in Tya US Hito Gobis Hp akn gi 


BAB rah HM 3 AE SA ob 2 Jep 
Ka YP rab di Yah Gg al 


"4 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 723, baik 
sanad maupun redaksinya. 

Yuda tertulis dengan tanpa huruf hamzah. Namun dalam g tertulis: “Yu da” 
(dengan menggunakan huruf hamzah). Itu adalah keliru sebagaimana yang telah 
kami jelaskan dalam hadits no. 723. 

Sanadnya shahih. Sima' Hammad bin Salamah meriwayatkan dari 'Atha' 
sebelum terjadi ikhtilath (percampuran). Hadits ini merupakan pengulangan dari 
hadits no. 715, dan akan dikemukakan panjang lebar pada hadits no. 838. Lihat 
hadits no. 740. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pee AAN sala Ga AI sg ae Koh Ia 


820. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj memberitahukan kami dari Al 
Hasan bin Sa'd, dari ayahnya, bahwa Yuhannas dan Shafiyah termasuk 
tawanan Khumus. Shafiyah kemudian berzina dengan seorang lelaki yang 
(juga termasuk tawanan) Khumus lalu melahirkan seorang anak. Lelaki 
pezina dan Yohanas pun lantas saling mengakui anak itu dan keduanya 
mengajukan perkara tersebut kepada Utsman. Utsman kemudian 
merekomendasikan kedua lelaki tersebut kepada Ali bin Abu Thalib RA. 
Ali lalu berkata, “Aku akan memutuskan untuk keduanya dengan 
keputusan Rasulullah SAW. Anak itu bagi pemilik ranjang (suami), 
sedangkan pezina harus dihukum rajam.” Maka kemudian Ali RA 
mendera keduanya (sang pezina dan Shafiyah) masing-masing dengan 
lima puluh kali rajam.” 


Pa Tan Ko BLU ah Uda aah 
Ing SIS Ula op Jini Udan OM 0 cpu Wae — ANN 


P1 o- d9 


Bag IPA lo BI NN 
Il Nb ml Bb 
821. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Al Mufadhal 
bin Fadhalah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah 


5 


z 3 .. . AA 5 £ 0 na 
| irma Bb Is Ga KS db 


896 Sanadnya shahih. Sa'd bin Ma'bad (ayah Hasan bin Sa'd) adalah mantan budak 

Hasan bin Ali. Dia adalah seorang tabi'in. Namanya disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Pengertian hadits ini telah dikemukakan dalam pembahasan hadits no. 416, 417, 
467 dan 502. Namun di sana disebutkan bahwa nama suami wanita tersebut 
adalah Rabah, sedangkan lelaki yang lain adalah Yuhannas. Menurut kami itu 
lebih shahih. Sebab Hasan bin Sa'd mendengar hadits ini dari Rabah langsung. 
Mungkin kesalahannya bersumber dari Hajjaj bin Artha'ah. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Amru bin 
Sulaim Az-Zuraggi, dari ibunya, dia berkata, “Ketika kami sedang berada 
di Mina, tiba-tiba ada seseorang berteriak, 'Ketahuilah bahwa Rasulullah 
SAW pernah bersabda, “Janganlah kalian berpuasa, (karena) 
sesungguhnya hari (ini) adalah hari untuk makan dan minum'." Ibu 
Amru bin Sulaim Az-Zuraggi berkata, “Aku kemudian mengangkat tirai 
tenda, ternyata yang berteriak itu adalah Ali bin Abu Thalib RA.” 


- 
nh 3 0. 303 9 


PA USG Ii JAWA WAS) pala 5 dala AS — ANN 


oo Lo. at “ II Ia .o- $ - ox. 3 0. 1 - - e 
Mn Ona ea Sen 


KO EN Dg ng 


822. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Zakaria menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Dinar, dari Al Hakam 
dan Hujayyah bin Adi, dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Al Abbas bin 
Abdul Muthalib pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum 
mempercepat pembayaran zakat sebelum tiba waktunya. Beliau 
kemudian memberinya keringanan dalam hal itu.” 


8” Sanadnya shahih. Yahya bin Ghailan Al Khaza'i adalah perawi yang tsigah. 
Mufadhal bin Fadhalah bin 'Ubaid Al Mishri adalah seorang hakim (gadhi) di 
Mesir. Ibnu Yunus berkata, “Dia dua kali memangku jabatan sebagai gadhi di 
Mesir. Dia termasuk orang yang terhormat dan agamis. Dia adalah perawi yang 
tsigah dalam periwayatan hadits, dan termasuk orang yang wara'” Yazid bin 
Abdullah bin Usamah bin Had Al Laitsi adalah orang Madinah yang tsigah. 
Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 567. Lihat juga hadits no. 507. 
Sanadnya shahih. Sa'id bin Manshur pengarang kitab Sunan. Dia adalah perawi 
yang tsigah, termasuk orang yang mutaggin dan tsabt, juga termasuk orang 
yang mengumpulkan dan menyusun hadits. Begitulah yang dikatakan oleh Abu 
Hatim. 

Hajjaj bin Dinar Al Wasithi adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap tsigah 
oleh Ibnu Al! Mubarak, Ibnu Al Madini, Abu Daud dan lainnya. Al Hakam 
adalah Ibnu 'Utaibah. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/32-33) dan menyatakan sesuatu 
yang berkaitan dengan hadits ini tanpa alasan tepat. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, Ad-Daruguthni, dan Baihagi. Lihat A1 
Muntaga' (2018). 


898 


— Musnad Imam Ahmad 


Ae BA ea dam ana Jay di X3 Jul — rr 


PJ 


Nan Mana 6- Jo 


(3 - 2. 0 ora 0 - £ 0. 0-3 2 0 8. - 
Ao. Fa of Pa SA TEE SEN CAN SI € #20 do II 2 
dya) SI NI G3 Sal al AV Gi oi IP JB JB galat 


- 


Andani - Pe KN SO O Me PA Ken KAA naa Da Ae Aa Na 

5 ' - akar “ag .. ate A, 2 Y 2 han 
(Le may v5») lag dal MI elo Al Jaw) Ju 

823. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ahmad bin Isa menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 
Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, “Ali bin Abu Thalib RA berkata, 'Aku telah 
mengutus Migdad bin Al Aswad kepada Rasulullah SAW, kemudian dia 


menanyakan kepada beliau tentang madzi yang keluar dari seseorang, 


dan apa yang harus dilakukannya? Beliau SAW kemudian bersabda, 


'Berwudhulah, dan basuhlah kemaluanmu'."”? 


899 Sanadnya shahih. Ahmad bin "Isa bin Hassan At-Tasaturi Al Mishri adalah 
perawi yang tsigah. Namun Ibnu Ma'in mendustakan pendengarannya menukil 
pendapat Ibnu Wahb, sedangkan para perawi lainnya dianggapnya tsigah. 
Ahmad bin Isa bin Hassan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari 
menulis biografinya dalam Al Kabir (1/2/7) dan berkata, “Dia mendengar Ibnu 
Wahb.” Bukhari juga tidak menyebut adanya cacat pada dirinya. 

Al Khatib berkata, “Aku tidak melihat adanya alasan bagi orang yang 
mempersoalkannya yang dapat dijadikan alasan.” Di sini Al Khatib menegaskan 
pendengaran Ahmad bin “Isa dari Ibnu Wahb. Dengan demikian, dia dapat 
dianggap benar, insya Allah. 

Makhramah bin Bukair adalah perawi yang tsigah. Namun mereka 
mempersoalkan pendengarannya dari ayahnya. Bukhari berkata dalam Al Kabir 
(4/2/16), “Ibnu Hilal berkata, 'Aku mendengar Hammad bin Khalid Al 
Khayyath, dia berkata, “Makhramah bin Bukair mengeluarkan sebuah kitab, 
kemudian dia berkata, 'Inilah ayahku, dan aku belum mendengar apapun 
darinya'." 

Ibnu Hilal yang dijadikan kinayah oleh Bukhari adalah Ahmad bin Hanbal yang 
bernama lengkap: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Namun ulama 
hadits lainnya menolak pendengaran Makhramah ini. 

Ibnu Abi Uwais berkata, “Aku menemukan di dalam kitab milik Malik: Aku 
bertanya kepada Makhramah tentang apa yang dia ceritakan dari ayahnya. 
Apakah dia mendengarnya dari ayahnya? Makhramah kemudian bersumpah 


kepadaku, 'Demi pemilik bangunan ini (Ka'bah), aku mendengar dari ayahku'. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pt . o aa Pt - 


BG ON op aka Yi ES ate Gi CB an Ul — AV 
ve Pi ep aa dl jpn pak da nas 
1 AA F3 de Bai Ab 3 ME ba 
Hg nh ae ai Diy Ri AA jt Ai Io 
LAN PO (AA 


824. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Had, dari Abdullah bin Abu 
Salamah, dari Amru bin Sulaim Az-Zuraggi, dari ibunya berkata, “Ketika 
kami sedang berada di Mina, tiba-tiba Ali bin Abu Thalib RA berkata 
dari atas unta(nya), "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Maka 
Janganlah ada seorang pun yang berpuasa' " Orang-orang pun kemudian 
mengikuti (perkataan) itu.” 


.u. 78, Ten 


. “3 
Ju ap 2 dll teng JI Ju GA is ole Gis — Aro 


- 
0. 


sa Ja SIA TE AN (23 UP 13 IS HE aa 
230 -. . 2 ore A, “ ,.? 2. Sa 
OP) SEN aa, ds JI: ce elag dee elo Al Ju) Fr 
HM AA S 

825. 'Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


kepada kami: Abu Ishag memberitahukanku lebih dari sekali, "Aku 
mendengar “Ashim bin Dhumrah dari Ali RA bahwa dia berkata, 'Pada 


Kalau pun Makhramah tidak mendengar dari ayahnya, tapi dia mendapati 
ayahnya meriwayatkan hadits tersebut kemudian dia mengutip darinya, itu 
merupakan kreasi yang baik yang menurutku derajatnya tidak kurang dari 
mendengar. 

Ayah Makhramah adalah Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dia adalah perawi 
yang tsigah tsabt ma'mun. Lihat hadits no. 811. Hadits ini merupakan tambahan 
dari Abdullah bin Ahmad. 

Sanadnya shahih. Pembahasan tentang hadits ini telah dikemukakan pada hadits 
no. 567. Lihat juga hadits no. 821. 


— Musnad Imam Ahmad 


setiap malam, Rasulullah SAW selalu mengerjakan shalat Witir dari awal 
malam, pertengahan dan akhir malam. Shalat Witir beliau pun selesai 
pada akhir malam.”?'! 


2... 3 8. . . 3 eh 4 . “. 

SIB It Jas Op Uh IS ah GAS Olik GAS — AYI 
K5 Ae ia SE) Laka SIB GAS Teja Ver SAP Gp Tb Lha 
Kan e 2 ... .. a - .. LX .. 2 LE . C3 
POYAN IJB AR PJB NW AAS Ola HE SA "JBS 
ana Kab RON CP KN AN Na NP Naa an NN Aa 
VA :Ju (- CPob Meadi cab ISI JB CA :J8 Aa yee Y :Jb 
.3 One Ka mua Aan at Ni ., y P3 #3 
DG Gd Bae ad Ag la Io MI 
826. 'Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Salamah bin Kuhail memberitahukanku, dia 
berkata: Aku mendengar Hujayyah bin “Adi (seorang lelaki dari Kindah) 
dia berkata, “Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Ali RA, 
'Sesungguhnya aku membeli sapi betina ini untuk kurban.' Ali berkata, 
"Untuk tujuh orang.' Lelaki itu berkata, 'Bertanduk.' Ali berkata, "Itu tidak 
mengapa." Lelaki itu berkata, 'Pincang.' Ali berkata, 'Apabila waktu 
penyembelihan tiba, maka sembelihlah!' Ali kemudian berkata, 
"Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk memperhatikan 


kesehatan mata dan telinganya'."”2 


3. .- 8 On. 38 - 2: wp an 
ANRI da “enam Wina AN, Al an Ulas Uda — AYY 
ana Lai 24 - .. 5 o- - 2 
Ss Pi Jus cadas S3 Ol pall c Ia an KB :J8 Ohaat 


. . 


A .. 7” . . 7. Pie . . 7 Pa 4 .. 
SPAN nh OP Ula TI SAN LA 3 20 AH 


3 3 


-JG “ 


han “Na rd ? 7... 7 NY ERA AA Si HP Pd An 
EA Ch TAG Iya Enak IP JO KS YP Us 2JU 
AE SA a ia Ken 


Pa “. £ - ze - or Aa “5 , 2 PT Ha 
BJB Korg LIS ae Up sa peang dala Al alan All Jay (jan 


01 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 653. 
902 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan dari hadits no. 734. Salamah 
bin Kuhail, dalam g tertulis: Abu Salamah bin Kuhail. Itu adalah keliru. 


Musnad Imam Ahmad — 


ee 
BE batal de HL U Pn ap Aa 
AS SA ni le Jaa SG SAN dea dya G : Pan naa 
je Tana Ta ya uan An an PN Na 2 
BAP UR telag EA lo Ja) penat IA Jl IIS 
Eu Laga Uas air SS au UG Sala gl ASI 
Ne an nan, 
HA sb Hee aa dian Io Tn ULA 
Sa GP Lab HAN MN An 
ng le 2 de AI Jah ta 3 Kap Tapa Ha 
dan Ld s3 Ca Aa 3 Hi Nagan na 
Anu “ dsa yu Jb (Sain Pa VA NO Pen Lb 6) -JE 
3 z At 2 d2 , 53 - 3 2 - og 
Gal ed Oi ol S3 3 alang AL Ep os Y of 
0 210 AA - ... £o .- £ 9 . 0 4 08 0 - 3.9 
Be en 


“ 


Et 
NN 


0£ 0. fo. o 


S1) IE 8 inn - JB “dl, dai Ru Da pe 


3.4 


£ KA Ad yna Oa AG Hd dau HAL JW Ga 
Ai J3 PN Ja Un og AU Jah Sa Gal JG dal Lol 
6 AGYA GE SI 5 Ii pia UN HJ (ae 

bara dan Sa AN JG) KA 3 


827. 'Affan menceritakan kepada kami, Abu “Awanah 
menceritakan kepada kami, Hushain menceritakan kepada kami, Sa'd bin 
Ubaidah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Abu Abdurrahman As- 
Sulami berselisih dengan Hibban bin “Athiyah. Abu Abdurrahman 
berkata kepada Hibban, 'Sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang 


— Musnad Imam Ahmad 


lancang terhadap sahabatmu (Ali RA).” Hibban bin “Athiyah berkata, 
'Apa itu, tidak ada ayah untukmu.' Abu Abdurrahman menjawab, "Telah 
kudengar) sebuah perkataan yang aku dengar dari Ali, dia berkata, 
. “Rasulullah SAW mengutusku, Zubair dan Abu Martsad, dan masing- 
masing kami mengendarai kuda. Beliau bersabda, 'Pergilah kalian 
hingga sampai di Raudhah Khakh. Di sana ada seorang wanita yang 
membawa lembaran (Surat) dari Hatib bin Abu Balta'ah untuk orang- 
orang musyrik. Bawalah surat itu kepadaku.' Kami kemudian pergi 
dengan mengendarai kuda-kuda kami, hingga kami dapat mengejar (dan 
menangkap) wanita itu di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada 
kami bahwa dia mengendarai untanya yang tengah mengendarai unta 
tepat seperti yang Rasulullah SAW katakana kepada kami.” 


Ali berkata, “Dia (Hatib bin Balta'ah) telah menulis surat kepada 
penduduk Mekkah tentang keberangkatan Rasulullah SAW (ke Mekkah). 
Kami kemudian berkata kepada wanita itu, "Mana surat yang ada 
padamu?' Wanita itu menjawab, 'Aku tidak membawa surat.' Kami 
kemudian menderumkan unta wanita itu, lalu kami mencari (surat) itu di 
barang bawaannya, namun kami tidak temukan apapun. Kedua sahabatku 
berkata, 'Kami tidak melihat ada surat padanya?" Aku menjawab, 
'Sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidaklah 
pernah berdusta. Aku kemudian bersumpah, demi sesuatu yang 
dengannya aku bersumpah, Vika kamu tidak mengeluarkan surat itu, 
niscaya aku telanjangi kamu!' Perempuan kemudian menarik kain 
kerudung penutupnya yang dipakainya untuk melindungi dirinya. Dia 
kemudian mengeluarkan surat. 


Lalu kami membawanya kepada Rasulullah SAW. Mereka 
kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (Hatib bin 
Balta'ah) telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukminin. 
Biarkan kupenggal lehernya!' Beliau kemudian bersabda, 'Wahai Hatib, 
apa yang mendorong sikapmu itu?' Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, 
demi Allah, tidak ada (alasan) bagiku untuk menjadi orang yang tidak 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja, aku ingin mempunyai 
menunjukkan kekuatan kepada orang-orang itu, yang dengannya Allah 
akan membela keluarga dan hartaku, dan tidak ada seorang pun dari 
sahabatmu kecuali memiliki orang-orang dari kaumnya yang Allah bela 
melalui keluarga dan hartanya.' Beliau bersabda, 'Engkau benar, maka 


Musnad Imam Ahmad — 


janganlah kalian berkata kepadanya (Hatib bin Balta'ah) melainkan 
yang baik-baik." 


Umar kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia 
telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta kaum mukminin. Biarkan 
kupenggal lehernya!" Beliau menjawab, 'Bukanlah dia termasuk orang 
yang pernah turut serta dalam perang Badar? Siapa tahu Allah telah 
mengetahui mereka,' Lalu beliau bersabda lagi, “Kerjakanlah apa yang 
kalian kehendaki, sesungguhnya surga telah wajib untuk kalian'." Kedua 
mata Umar pun berkaca-kaca, lalu dia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya 


lebih mengetahui'."?08 


? Oo” “at . o- 2 - Pa 

Dl XS JB Sa Op OB BAK — AYA 

, (n o - aa. 0. 2 ket - . £ £.. Pa 
Al ag ge kata PL Ah ON BEI Ona ya Vi Lina aa Area 


- e- £.. as. : z 02. 0... 0... 223 sa 
Oa dah PL IV Ai BE Pb Ui Kabah ol AI 
Pe AO ae ANN OR RT 3 TE INSAN SA 


: Pa Ta 0... 5 PAN an » Pd 3-5 B30o2 3 8. Parag 
Isl Ain tenan Is) @ ml (an Is) aral PA Y Pa L “m0 
OGAS DAS) 


828. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, -Abdullah (Ibnu 
Ahmad bin Hanbal) berkata: Aku juga mendengar hadits ini dari Harun-, 


703 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1083 dan 1090. Hushain adalah anak 
Abdurrahman As-Sulami. Dia adalah tabi'in yang tsigah dan tepercaya. 
Hibban bin “Athiyyah: yang pasti dia adalah seorang tabi'in, dan dia bukan 
termasuk perawi dalam hadits ini. Dia hanya disebutkan dalam cerita hadits. 
Oleh karena itulah dalam A4t-Tahdzib, Al Hafizh membantah Al Muzi yang 
menyebutkan Hibban bin “Athiyah sebagai kategori perawi yang biasa dinukil 
Bukhari. Al Hafizh berkata, “Tidak diketahui dari keadaan dirinya sedikit pun, 
dan hingga kini aku tidak mengetahui adanya cacat atau kebaikan pada dirinya.” 
Hadits ini diriwayat oleh Bukhari (12/271-276) dari Musa bin Isma'il, dari Abu 
'Awanah. Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam riwayat lain. Lihat hadits 
no. 600. 
Raudlah Khakh (taman Khakh) (dengan dobel khaa'): redaksi inilah yang ada 
dalam tiga naskah dasar, dan ini adalah redaksi yang benar. Namun dalam 
riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Abu “Awanah menyebutnya: 'Haj'. Ini adalah 
keliru. Boleh jadi kekeliruan ini bersumber dari Musa bin Isma'il, guru Bukhari. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdullah Al Juhani 
menceritakan kepadaku bahwa Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu 
Thalib RA menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Ali bin Abu Thalib RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Ali, 
ada tiga (hal) janganlah engkau menangguhkannya: (yaitu) shalat jika 
telah tiba waktunya, (menyalati) jenazah jika telah tiba, dan 
(mengawinkan) janda jika telah menemukan (laki-laki) yang sederajat 
kemampuannya. 


AD aa F PAN Le Pt .... . , Wa an 
Dalan SAN 535 yh Was sar Uh kn AS JI — Axa 


KPS Ap Ab RE JP Ha Ia raha 
Ke A3 men Ba kan Nan To Ti ne Nan ad 
Lea dua Ot atar Jaa Ge aon 
Bana Ph Pena 0 Aaj ore bah . Y, 2 Pd .. ig ks 
IS EN BAN Ab 3 ag Ie Io MI Sya) GW J6 
33 - £ na NP -.9 2 

“3 pranadlg CS & Ag) 3 SA 

829. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Daud Al Mubaraki 
Sulaiman Ibnu Muhammad -—tetangga khalaf Al Bazzar- menceritakan 
kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, 


dari Abdul Karim dari Abdullah bin Harts bin Naufal, dari Ibnu Abbas, 
dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah melarangku untuk 


94 Sanadnya shahih. Sa'id bin Abdullah Al Juhanni adalah orang Mesir yang 
Isigah. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Umar bin Ali bin Abu Thalib RA adalah tabi'in yang tsigah. Umar bin Khathab 
RA-lah sosok yang menamainya dengan namanya sendiri Umar. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/320-321) dengan penjelasan dari kami. 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib hasan.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Bukhari dalam Al Kabir (1/1/177) yang meriwayatkannya dari Outaibah bin 
Ibnu Wahb. Adapun Ibnu Majah, hanya meriwayatkan hadits yang melarang 
untuk menangguhkan penguburan jenasah saja (1/233). 
Al “Ayyim adalah wanita yang tidak mempunyai suami, apakah itu perawan, 
janda, wanita yang dicerai, atau wanita yang ditinggal mati suaminya. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengenakan cincin yang terbuat emas, pakaian yang dicelup warna 
merah, dan membaca (ayat Al Our'an) ketika ruku' dan sujud.” 


OKE is Ie op an Ae Je) — Ar. 

pd Bg 3 os 
di EA Pb Ai JP AE LI 
AA PB HPA Yin aa pia ag Ale la 


830. fAbdullah bin Ahmad berkata:) Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepadaku, “Imran bin Muhammad bin Abu Laila 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdul Karim, dari 
Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abu Thalib RA, dia 
berkata, “Nabi SAW pernah diberi daging hewan buruan saat beliau 
sedang ihram, kemudian beliau tidak memakannya.” 


“05 Sanadnya dha'if. Abdul Karim adalah Ibnu Abi Al Makharig "Umayyah Al 
Mu'alim Al Bashri. Dia adalah perawi yang dha'if. Nasa'i berkata dalam Adh- 
Dhu'afa' (21), “Dia haditsnya ditinggalkan.” Dia juga dianggap dha'if oleh 
Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya. Ahmad berkata, “Dia bukan apa-apa, hanya 
seperti orang yang ditinggalkan haditsnya.” Lihat biografinya dalam Al Jarh wa 
At-Ta'dil (31/59-60). 

Abu Daud Al Mubaraki Sulaiman bin Muhammad adalah perawi yang tsigah. 
Ahmad dan ayahnya (Abdullah) meriwayatkan darinya. Al Mubaraki adalah 
nisbat kepada Al Mubarak, sebuah perkampungan yang berada di antara Washit 
dan Fam Muslim. 

Abu Syihab adalah Al Hannath Abd Rabbih bin Nafi'. Ibnu Abi Laila adalah 
Muhammad bin Abdurrahman. Khalaf Al Bazzar, tetangga Al Mubaraki adalah 
Khalaf bin Hisyam Al Baghdadi Al Mugri', nisbat kepada salah satu dari 
sepuluh perkampungan yang sangat terkenal. Lihat hadits no. 710, 722, 816, dan 
939. 

"6 Sanadnya dha'if, karena Abdul Karim Abu Umayyah adalah perawi yang dha'if. 
“Imran bin Abu Laila, namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. 
Ibnu Abi Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (311305) dan 
tidak meriwayatkan hadits darinya. 

Hadits ini merupakan kesalahan dari Abdul Karim. Sebab dia menjadikan hadits 
ini dari Abdullah bin Harits bin Naufal dari Ibnu Abbas dari Ali, padahal 
sebelumnya hadits ini telah dikemukakan dengan dua sanad yang shahih (hadits 
no. 784 dan 814) dari Abdullah bin Al Harits dari Ali, di mana pada salah satu 
sanadnya ada keterangan yang menunjukan bahwa dia menyaksikan 


pembicaraan tentang hal itu berlangsung antara Utsman dan Ali RA. 
924 


— Musnad Imam Ahmad 


e OA Lo Kapat 1 1 koe 


Kab gi NE Naa aa Ip AI A6 JET — ATA 
Bag PANEN PUT AU 
3) Iyan SE LIBRA Lang IPP AR lp ME up 
Sae ea den Oa an SanA aan an Sa 
ol 3 33 ujian, ms ae bedain 2 
Apt ni Sd 9 
831. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Ubaid bin 
Muhammad Al Muharibi menceritakan kepadaku, Abdullah bin Al Ajlah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Abdul Karim, dari 
Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas RA, dari Ali RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW telah melarangku dari pakaian yang ditenun dari 
sutera, penutup penala yang terbuat dari sutera, baju yang dicelup warna 
kuning (kemerah-merahan), dan membaca (ayat) Al Our'an ketika 


seseorang ruku' atau sujud.” 


BG. 3 201 - Ka. ho. 


Pan en bak anna — ANN 
Gaal 


Pd . 
& 


Kama Aa 2 , uas Ws OA Ga # gn & bag Ha yaa 
$ AAA Nee Aren ATKP -JG Pai Don 


Jo 


Ka 
5 Je eU ca 3 Kilas SI as apel Ar CI 


907 Sanadnya dha'if, karena adanya sosok Abdul Karim seperti telah disebutkan 
dalam hadits sebelumnya. Muhammad bin Ubaid bin Muhammad Al Muharibi 
adalah perawi yang tsigah. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, 
Nasa'i dan lainnya. Abdullah bin Al Ajlah Al Kindi adalah perawi yang tsigah. 
Ayah Abdullah bin Al Ajlah adalah Al Ajlah (nama sebenarnya adalah Yahya 
bin Abdullah bin Hujbah). Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 
829. 


Musnad Imam Ahmad — 


ie Io Mi Iya Ol HERAN C5 AG IG ala, de Io 
2 Ta Pra POLA pg ya Pn 
832. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Muhamamd Sa'id bin 
Muhammad Al Jarmi (seorang pendatang dari Kufah) menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami dari 
Al A'masyi dari 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy (c). Abdullah berkata: 
Sa'id bin Yahya Ibnu Sa'id juga menceritakan kepadaku, ayahku 
menceritakan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami dari 
Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, 
“Kami berdebat tentang sebuah surat dalam Al Our'an, lalu kami berkata, 
(Surah itu berjumlah) tiga puluh lima ayat, tiga puluh enam ayat'." 
Abdullah bin Mas'ud berkata, “Kami kemudian menemui Rasulullah 
SAW dan mendapati Ali yang sedang membisikinya. Lalu kami berkata, 
'Sesungguhnya kami telah berselisih tentang bacaan.' Wajah Rasululullah 
SAW pun kemudian memerah. Ali berkata, 'Sesungguhnya Rasululah 
SAW memerintahkan kalian untuk membaca (Al Our'an) sebagaimana 
yang telah diajarkan kepada kalian'."8 


o- Ado tara Jai Lo. 


SAN ae 3 Il € ant Ip A1 A2 JG) — Ary 


Pt - 2 03 3 - Pt - 


Ju (las Ken Sa & Inat 3 ta) re Sasi oa 


Pa Apa ee bea 3 Gi 


P4 0... 
£ . Jec - 


Sh Pa SI HI ERA Can UE Ta SESI AP 
P3 P - Le... 
LG ad Wa NI al Aa STAN IE PK AM Ni 


908 Kedua sanadnya shahih. Yahya bin Sa'id bin Abban Al Umawi adalah perawi 
yang tsigah, juga termasuk orang yang jujur namun kepemilikian haditsnya 
sedikit. Anak Yahya adalah Sa'id bin Yahya , seorang yang Isigah. Ibnu Al 
Madini berkata, “Dia lebih tsabt (lebih kuat hapalannya) daripada ayahnya.” 
Sa'id bin Muhammad Al Jurmi adalah perawi yang tsigah. Riwayatnya dinukil 
oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


833. (Abdullah bin Ahmad berkata:| Shalih bin Abdullah At- 
Tirmidzi menceritakan kepada kami, Hammad bin Ashim (c) 
menceritakan kepada kami. Ubaidillah Al Oawariri juga menceritakan 
kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami. Al Oawariri berkata 
dalam haditsnya: “Ashim bin Abu An-Najud menceritakan kepada kami, 
dari Zirr (Ibnu Hubaisy) dari Abu Juhaifah, dia berkata: Aku mendengar 
Ali berkata, “Maukah kalian kuberitahu tentang sosok terbaik dalam 
umat ini setelah Rasulullah? Dia adalah Abu Bakar.” Ali RA kemudian 
berkata, “Maukah kalian kuberitahu tentang sosok terbaik umat ini 
setelah Abu Bakar RA? Dia adalah Umar RA.” 


#9. - HI ro o Y . “ 
3 ne x TG an Pena 8... Dang s- AA an Ban 
SA Kg Oi Pa AS gada AE AAA GAS AS ola 
lo 0 - Tenan sa Lir Bia Pa tai 0. 05, - 
P4 .... o- Lg aa - Sa ja En ah s2. 1... 90... 6 .. 
2 ola EN :J6 (orin pall mb LA) Saat ag oi 


T 4 og ig 3 5 PNY nd to 1 2g. 303 s1 .. s 1. 290. 
Ie G5 ES AL Up REA nh 3 KA 
ah, . . .. ” 


834. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Shalih Hadiyyah bin 
Abdul Wahhab menceritakan kepadaku di Makkah, Muhammad bin 
'Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al 


99 Kedua sanadnya shahih. Shalih bin Abdullah At-Tirmidzi adalah perawi yang 

Isigah, periwayat hadits yang murni, dan Sunnah serta pemilik keutamaan. 
Ubaidillah bin Umar Al Oawariri adalah perawi yang (sigah, tsabt dan banyak 
hadits yang telah diriwayatkannya. Bukhari meriwayatkan pengertian hadits ini 
(7/26) dari Muhammad bin Al Hanafiyah, lalu dia (Muhammad bin Al 
Hanafiyah) berkata, “Aku bertanya kepada ayahku, 'Siapakah manusia terbaik 
setelah Rasulullah SAW?' Ayahku menjawab, 'Abu Bakar." Aku kembali 
bertanya, "Lalu siapa?" Dia menjawab, "Umar." Aku kemudian merasa takut dia 
akan mengatakan Utsman. Aku kembali bertanya, "Lalu engkau?" Dia 
menjawab, 'Aku hanyalah seorang dari (banyak orang) kaum muslimin.” 
Dalam Adz-Dzakha'ir Al Mawarits (5409) dinyatakan bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Adapun hadits Abu Juhaifah ini 
dan riwayat sesudahnya sampai dengan hadits no. 837 tidak tercatat dalam yang 
kitab hadits yang enam (Kutub As-Sittah). 


Musnad Imam Ahmad — 


Bajali menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Wahb As-Suwa'i, 
dikatakan: Ali menceramahi kami, lalu dia berkata, “Siapakah sosok 
terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah?” Aku (Wahb As-Suwa'i) 
menjawab, “Engkau, wahai Amirul Mukminin.” Ali RA berkata, “Tidak, 
sosok terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar RA, 
kemudian Umar RA. Kita tidak dapat memungkiri bahwa ketenangan itu 
dikatakan melalui lidah Umar RA.” 


PEP K5 5 pai ut “5 $ del Bak — Are 


. 


an #g Fa sad HARAM pa An AN Ja Pre) Hi 
Jl AN akad Wu Pegagan IE (SI Ap 
cita Yasa of PARA -JG uh 2 -JU AE o-ia 


EA Lan pb KI al KA Anta g 
Sada den BN Uh 


835. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Manshur bin 
Abdurrahman (Al Ghudani Al Asyal) memberitahukan kami, dari Asy- 
Sya'bi: Abu Juhaifah (yang pernah dinamakan oleh Ali sebagai Wahb Al 
Khair) menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ali berkata, "Wahai Abu 
Juhaifah, maukah kamu kuberitahukan tentang sosok yang paling baik 
dalam umat ini setelah Rasulullah'?." 


Abu Juhaifah berkata, “Aku menjawab, 'Ya.' Ali berkata, 'Aku tidak 
menemukan sosok lain yang lebih baik darinya.' Ali berkata, 'Sosok yang 
paling baik dalam umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar RA, dan 


?10 Sanadnya shahih. Hadiyyah bin Abdul Wahhab Al Maruzi Abu Shalih adalah 
perawi yang isigah. Muhammad bin 'Ubaid bin Abu Umayah Ath-Thanafisi 
adalah perawi yang tsigah tsabt. Yahya bin Ayyub bin Abu Zur'ah bin Amru bin 
Jarir Al Bajali adalah perawi yang tsigah. Dia meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, 
baik yang dha'if maupun yang kuat. Bukhari menulis biografinya dalam Al 
Kabir (4/2/260) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Wahb As-Sawa'i adalah Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah As-Sawa'i. 
Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits sebelumnya. Hadits mulai dari 
no. 829 sampai 834 merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


setelah Abu Bakar adalah Umar RA, dan setelah keduanya adalah 
seorang ketiga lainnya." Ali RA tidak menyebutkan siapa sosok itu.” 


Be 3. SA Gas Pore ip A1 A2 JG) — A1 


Id an 6 Ia Ah Ap Oa Oi Ph 
One Sean aa 
taka sb, eat 


836. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Bakar bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Ali berkata, 'Sosok terbaik dalam 
umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar RA, setelah Abu Bakar 
adalah Umar RA, dan jika aku ingin memberitahukan kalian tentang 


orang yang ketiga, tentu (nanti) akan kulakukan."”!2 
aa Ad gas Bas Pa Ip di Aa Jul — arv 


PE AN PA Aan en Ea 


DB Ea Sab CA SE AS Ep 


911 Al Asyal adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap tsigah oleh Ahmad, Ibnu 
Ma'in dan yang lainnya. Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/345- 
346), dan dia tidak menyebut adanya cacat pada dirinya. 

Al Ghadani (dengan dhammah pada huruf ghain yang bertitik satu, daal yang 
tidak ber-tasydid dan tidak pula bertitik) adalah nisbat kepada "Ghadanah bin 
Yarbu' bin Hanzhalah', salah satu keturunan dari Tamim. Lihat Al Musytabih 
karya Adz-Dzahabi (354 dan 384) dan ansab (garis keturunan) dalam Al 
Waragah (406). 

Wahb Al Khair: Melalui sanad ini ditetapkan bahwa Ali-lah yang 
menamakannya dengan nama itu. Walau begitu, Al Hafizh mengisahkan hal 
terseb dalam At-Tahdzib dengan bentuk pernyataan yang lemah (shighah 
tamrid), yaitu yugaalu (dikatakan). Tentunya ini tidak baik, sebab Al Hafizh 
juga memberi isyarat akan sanad ini dalam Fath Al Bari (6/27). Hadits ini 
pengertiannya sama dengan hadits sebelumnya. 

912 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ag ale Mt IoT Jo Lor ale A4 Se sana A3 
IE) Ab AN Con ab J3 KA aan 3 
z3 


Met uh GEA Eh 
837. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Manshur bin Abu Muzahim 
menceritakan kepada kami, Khalid Az-Zayyat menceritakan kepada 
kami, “Aun bin Abu Juhaifah menceritakan kepadaku, dia berkata, 
"Ayahku adalah salah seorang pengawal Ali, dan dia pernah berada di 
bawah mimbarnya. Ayahku kemudian menceritakan kepadaku bahwa dia 
(Ali RA) pernah naik ke atas mimbar, kemudian memuji Allah dan 
menyanjung-Nya, serta bershalawat kepada Nabi SAW, lalu berkata, 
'Sosok terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar RA, 
dan yang kedua adalah Umar RA." Ali berkata, "Allah dapat menjadikan 
kebaikan di mana pun Dia menghendaki." 


P4 - - 
. Ae 2 5. 1G . 19 


s EPA 5 S 
Hd ip SEN IP alas UT SAS AS Ous Ea — AYA 
1 San 5 G2 Pn AP or. 4 25 y z 7 83 os Aa . # . 
Lag Kab Mr US ey dile AI jlo Abi Iya) OA Ch Ud 


. 
Oo 7 


Le pera om. 2 . “ 30. £E 0 Ud - . 2. 
Ju (ori eUim y Ye) «al nyaa 3 co sala gg alay ana 


- 
. 


?13 Sanadnya shahih. Manshur bin Abu Muzahim adalah mantan budak Al “Azd. 
Nama ayahnya adalah Basyir. Manshur adalah perawi yang tsigah. Dia 
diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Bukhari menulis biografinya dalam 
Al Kabir (4/2/249) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Tentang Khalid Az-Zayat, Al Husaini berkata, "Dia adalah perawi yang tidak 
diketahui (majhul)." Namun Al Hafizh menjelaskan kekeliruan Al Husaini ini 
dalam Al! Kabir (4/2/349). Dia berkata, "Bahkan dia (Khalid Az-Zayyat) itu 
terkenal. Dia adalah Khalid bin Yazid Az-Zayyat, orang Kufah yang dijuluki 
dengan Abu Abdullah. Bukhari menyebutnya dalam At-Tarikh di dua tempat, 
dan di salah satunya Bukhari bahkan menyebutkan haditsnya yang juga 
disebutkan dalam A4! Musnad." 

Al Hafizh kemudian menyinggung hadits ini, lalu mengutip pernyataan Ahmad 
dan Abu Hatim bahwa keduanya tidak menilai Khalid Az-Zayyat memiliki 
cacat. Namun itu tidak disebutkan oleh Bukhari dan Nasa'i dalam Adh-Dhu'afa. 
'Aun Abu Juhaifah adalah perawi yang tsigah. Dia diriwayatkan oleh banyak 
orang. 

Hadits ini pengertiannya sama dengan hadits sebelumnya, hanya saja hadits ini 
mauguf dalam pengertian hadits yang marfu'. 


— Musnad Imam Ahmad 


9 oa, or 20. aa NUN An - 30.1 PN aan Ba Tea 
SEA 5 Spa DN ie DS UG Gobh Tab ae 
AP SNI MASA K0 PANEN. Gan No On IN PPG ye ag 
ala bl, ks (dan Joran 3 ssh (sr SG al gor 339 "J8 Sy 


Ly IR bh et KD ig aa SI 
data Als Of Gta dia IN ui iB GE han 
» pi ATT Cesar MEN ah STA US Ula 
Kab SE gate LIEM S DLS IN AN In UEA 
Tag pgn AI BA 39 dai Ha Ho 5 GE Pd 
Ya pt, Uut Y 3) Ate ce 2 Io P3 Tenda Cas6 


Para sat, Hetal IS daa sat Cat Y Sian! lai sita 


LAS Wal Uh B3 galat SAS diana) Tes 
SE) IE EI le Jp Sele LS) JW uk YG 
SE Op aa OKE Os oa, Ts BL S3 
(EN ES DE, Rn SE 3 Kana 


j 


... Bi ge ap A5 9,13 Pr PAN JAN SP Pa Ge SA 
BJB Cek IE ko AI Sya sera Ata CAS Ap :J6 
2 K 23K PN Sae 2 Dan C0 Pa 3 ar 1S 
Pe JA USM JUS Senin UI Y) CSI Ul Ja 
838. 'Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, “Atha' bin As-Sa'ib memberitahukan kami dari ayahnya, 
dari Ali RA, bahwa ketika Rasulullah SAW mengawinkannya dengan 
Fatimah, beliau mengirimkannya pakaian yang kasar, bantal kulit yang 


Musnad Imam Ahmad — 


diisi serabut, dua penggilingan yang dioperasikan dengan tangan, tempat 
air minum, dan dua tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. 


Suatu hari Ali berkata kepada Fatimah, “Demi Allah, sesunguhnya 
aku telah menyirami pohon kurma hingga dadaku menjadi sakit.” Ali 
berkata, “Demi Allah, sesunguhnya Allah telah memberi para tawanan 
perang (berupa kaum perempuan dan anak-anak) kepada ayahmu. Maka 
pergilah (menemui ayahmu), dan mintalah seorang pembantu kepada 
beliau.” Fatimah berkata, “Dan aku juga, demi Allah, aku telah 
menepung hingga kedua tanganku kapalan.” 


Fatimah kemudian mendatangi Nabi SAW, lalu beliau bersabda, 
“Apa yang membawamu datang, wahai puteriku?” Fatimah menjawab, 
“Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu.” Fatimah merasa 
malu untuk meminta (pembantu) kepada Nabi, maka dia pun lekas 
kembali pulang. Ali kemudian bertanya, “Apa yang telah engkau 
lakukan?” Fatimah menjawab, “Aku malu untuk meminta (pembantu) 
kepada beliau. Oleh karena itu, mari kita bersama mendatangi beliau.” 


Ali RA kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
telah menyirami pohon kurma hingga dadaku menjadi sakit.” Fatimah 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah 
menepung hingga kedua tanganku kapalan, sedangkan Allah telah 
memberikan banyak tawanan perang kepadamu. Maka, berikanlah 
pembantu kepada kami.” Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Demi 
Allah, aku tidak akan memberi kalian berdua (apa yang kalian pinta) dan 
membiarkan perut para ahlush-shuffah terlipat karena aku tidak 
mendapatkan sesuatu untuk aku nafkahkan kepada mereka. Aku hanya 
ingin menjual para tawanan tersebut dan menafkahkan uangnya kepada 
ahlush-shuffah tersebut.” Ali dan Fatimah pun lantas pulang, lalu Nabi 
SAW mendatangi mereka saat keduanya telah masuk ke dalam selimut 
(hendak tidur), jika Fatimah menutupi kepala keduanya maka kedua 
kakinya akan tersingkap, dan jika kedua kakinya tertutup selimut maka 
kepalanya pun akan terbuka. Lantas mereka berdua bangun, (namun) 
Rasulullah SAW bersabda, “Tetaplah di tempat kalian.” Beliau 
kemudian bersabda, “Ingatlah, aku akan memberitahukan kalian berdua 
tentang hal yang lebih baik daripada apa yang kalian minta dariku.” 
Mereka berdua menjawab, “Baiklah.” Beliau bersabda, “(Yaitu) 
beberapa kalimat yang Jibril AS ajarkan kepadaku.” Beliau bersabda, 


— Musnad Imam Ahmad 


“Kalian membaca tasbih di akhir shalat kalian sepuluh kali, tahmid 
sepuluh kali dan takbir sepuluh kali. Dan jika kalian hendak tidur maka 
bacalah tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan 
takbir tiga puluh empat kali.” Ali berkata “Demi Allah, aku tidak pernah 
meninggalkan bacaan tersebut sejak Rasulullah SAW mengajarkannya 
kepadaku.” 


“Atha' bin As-Sa'ib berkata, “Ibnul Kawa' kemudian bertanya 
kepada Ali, "Tidak (juga) pada malam Shiffin?' Ali berkata, "Semoga 
Allah memerangi kalian wahai penduduk Irak, ya, (juga) pada malam 
Shiffin'.”14 


?14 Sanadnya shahih. Sebagian dari hadits ini telah dikemukakan pada hadits no. 
819 dengan sanad yang tertera di sini, dan beberapa bagian lainnya yang 
bersumber dari jalur 'Atha' bin Sa'ib. Juga telah dikemukakan pada hadits no. 
596, 634 dan 715, dan sebagian lainnya lagi akan dikemukakan pada hadits no. 
853. Sementara untuk pengertian dari hadits tersebut telah dikemukakan dalam 
hadits yang diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila dari Ali, pada 
hadits no. 604 dan 740. 

Al Haitsami (10/99-100) mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat sosok 
'Atha' bin As-Sa'ib, dan dalam hadits ini Hammad bin Salamah mendengar, 
sebelum kemudian terjadi kekacauannya. Adapun untuk para perawi lainnya, 
mereka adalah orang-orang yang (isigah. 

Berikut ini akan kami tafsirkan beberapa kata-kata asing yang belum pernah 
ditafsirkan sebelumnya: 

Sanautu adalah istagaitu (menyirami). Termasuk dalam kata tersebut adalah as- 
saaniyah, yaitu unta yang digunakan untuk menyirami. 

Istakhdamiihi: mintalah pembantu kepada beliau. Kata khadim (pembantu) 
mencakup laki-laki dan perempuan. 

Majalatul yad: rusaknya karena tangan banyak bekerja, kemudian menjadi 
kapalan, keras, dan kasar kulitnya, serta muncul padanya sesuatu yang 
menyerupai bisul akibat mengerjakan sesuatu yang keras dan kasar. 

Ibnul Kawa' adalah Abdullah bin Kawa', pemimpin Khawarij. Biografinya 
terdapat dalam Lisan Al Mizan (3/329-330). Bukhari berkata, “Haditsnya tidak 
sah.” Al Hafizh berkata, “Dia mempunyai banyak berita bersama Ali RA, dan 
Ali telah membantah dan mencelanya. Dia keluar dari sekte Khawarij dan 
kembali menemani Ali RA.” Sejumlah khabar yang dia bawa telah 
dikemukakan pada hadits no. 657. Lihat juga hadits no. 687 dan 1135. 

Dalam z, kalimat “Oad thahantu” diulang beberapa kali. Pada bagian kedua 
ada dua kali, kemudian kami membuang salah satunya, seperti terdapat dalam & 


Musnad Imam Ahmad — 


3 2. 
w 5 18 aa Tn La Tab 3, 18 - La. 2. 35. 3 Sea ena Ara 
2 


pa Lease Pe pi MA ih ts han te Y Hard 
die A1 io Jpg Ea CERIA GUA IG) ai 


Ka 

839. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Asy-Sya'bi, 

bahwa Ali telah mencambuk Syurahah pada hari Kamis dan merajamnya 

pada hari Jum'at. Ali kemudian berkata, "Aku menderanya berdasarkan 
Kitabullah dan merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW."?' 


Toe 2015. 3 8. 


AE SA oi pb ja Ra Cab Pakan YAAA Ci M3 
3 Sei Ab gigi Up as JB ji 


ATA AT Pa: bata nat Lan Ta Lan Pa 
5 uan, 1 6 aa blata Gone 


PL. 40. s1 ace 


SE Laba send ai 2 Pen Kata 13 

840. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin 
Salamah, dia berkata, "Aku menemui Ali bin Abu Thalib RA bersama 
dua orang lelaki (seorang lelaki dari kaumku dan seorang lagi —kukira- 
dari kalangan Bani Asad). Ali kemudian mengutus kedua orang itu ke 
suatu arah, dan dia berkata, 'Jika kalian berdua adalah orang kuat dan 
perkasa, maka laksanakan (apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk 


membela agama kalian." Ali kemudian masuk ke kamar kecil dan 
menunaikan hajatnya, lalu dia keluar (lagi) dan mengambil seciduk air 


'18 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 716. 


— Musnad Imam Ahmad 


lalu membasuh dengan seciduk air itu. Dia kemudian membaca Al 
Our'an.” 

Abdullah bin Salamah berkata, “Seolah dia (Ali RA) melihat kami 
mengingkari perbuatannya tersebut. Lantas dia berkata, 'Rasulullah SAW 
pernah menunaikan hajatnya, kemudian keluar dan membaca Al Our'an, 
lalu makan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu pun yang 
menghalangi beliau untuk Nagan. Al Our'an selain junub'."?16 


. So 345. 3 Pa 


Aj TA oh MA Da GA ita AS Ikan Vid — AA 

pa bo Mb dj ep ul yg 
Pan 3 JA OS AD IA Up nh aan Tea 
d9 DA pa DU TA Sah 
dang Kira "JG JBL ale seb s3 UT al de Jo 
2 PI LE ni IG ab Un ul sal Me SA) JL, 


80. 


(Aa 


841. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin 
Salamah, dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “(Suatu ketika saat) 
aku sakit, Rasulullah SAW melintasiku saat aku sedang berdoa, 'Ya 
Allah, jika ajalku telah tiba maka tentramkanlah aku, jika ajalku tertunda 
maka hilangkanlah (penyakit ini) dariku, dan jika (penyakit ini) adalah 
sebuah cobaan maka sabarkanlah aku!' Mendengar itu, maka Rasulullah 
SAW bersabda, 'Apa yang engkau katakan'?" 


Lalu Ali mengulangi apa yang telah dia katakan tadi. Syu'bah 
berkata, “Rasulullah kemudian menendang pelan Ali dengan kaki beliau 


916 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 627 dan 
639. Lihat juga hadits no. 686. 
Al Wajh adalah al jihah (arah). 
Innakumaa 'iljaani: Dalam An-Nihayah disebutkan bahwa kata al 'alaj adalah 
seorang lelaki yang kuat dan besar. 
'Alijaa: Laksanakanlah pekerjaan yang aku anjurkan kepada kalian berdua dan 
kerjakanlah. 


Musnad Imam Ahmad — 


seraya bersabda, 'Ya Allah ampunilah dia,' atau, 'Ya Allah sembuhkanlah 
dia." -Syu'bah agak ragu menuturkan- Ali kemudian berkata, 'Aku tidak 


mengeluhkan penyakitku (lagi) setelah (peristiwa) itu'."?17 


3... Sa ad Lah Ss 
En sae 2 2 o- A - 5 2... 2 - Ceo. 0. - 
Ia PS EM 2 Lag Bar 3 


Ah usa CA Hina Ha Jb apa IL, AS 
ai PNP st N 0 , 2 EF .. 

sel ala Ke dya P3 

842. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 

dari Abu Ishag: Aku mendengar “Ashim bin Dhamrah menceritakan dari 
Ali RA, dia (Ali) berkata, “Shalat Witir itu tidaklah wajib seperti shalat 
fardhu, tetapi ia adalah sunah, maka janganlah kalian meninggalkannya.” 


Syu'bah berkata, “Aku menemukan hadits ini ada padaku dengan tulisan: 
'Rasulullah SAW melaksanakan shalat Witir."?18 


7. # 
ae Do AB 3 AS 


03 Kaban Lado — AtY 


Sp LS gp Baja GI B3 Gas — AtY 


. 
2... 


40 


AA da Ra Maa Aa Ap B3 aa Laga Nee In an 0 9. 
Ag Abe dl AN Jan PA SAE bh ab PPP 


- - p 
£ or 2 . 3 “sad ac “ » “ 2 £ 
Aa Ta PP ub aa Ie ol 


843. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
memberitahukan kami dari Abu Al Husana' dari Al Hakam bin Hanasy, 
dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah memerintahkanku untuk 
berkurban atas namanya, maka selanjutnya aku terus melakukan kurban 
atas nama beliau.” 


ma 


97 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 637. 

918 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 786. 

919 Sanadnya shahih. Hadits ini akan dikemukakan secara panjang lebar pada hadits 
no. 1278. 
Syarik adalah Ibnu Abdullah An-Nukha'i. Al Hakam adalah Ibnu 'Utaibah. 
Hanasy adalah Ibnul Mu'tamir. 


— Musnad Imam Ahmad 


- 
38 20 8 


3 o £ 

PM RP At 16 oki UI AM AS UI — Att 
ta X 2 o3 2 5 Ta aa - 5 ar A - - . 2. 22 
alg ME ato Sya) GA SE KE AI on IE IE MSI 
Bag tebal EN TANI, AS ata) HI Ah GI JST 

05 - Hae Oi aa Peda ana at. v5 

TA gr Pa 0S cd S9 JI aa 
844. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan 
memberitahukan kami dari Jabir, dari As-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali 
RA, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang 
mewakilinya, kedua saksi dan pencatatnya, orang yang mentato, orang 
yang meminta ditato untuk keindahan, orang yang menolak membayar 
zakat, muhil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga kemudian 


menceraikannya agar si wanita menjadi halal bagi mantan suaminya), 
muhallal lahu (suami yang menceraikan isterinya dengan talak tiga 


Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/50) dan Tirmidzi (2/353-354). 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari 
hadits Syarik. Sementara itu dalam cetakan Bulag (1/282-283) disebutkan 
penambahan redaksi: “Muhammad berkata, 'Ali bin Al Madini berkata, "Hadits 
ini diriwayatkan oleh selain Syarik.” Aku (Tirmidzi) berkata kepadanya 
(Muhammad), 'Abu Al Husana, siapakah dia?” “Muhammad tidak 
mengetahuinya." Muslim berkata, “Namanya Hasan'.” 

Tambahan redaksi ini ada dalam manuskirp Shahih Tirmidzi yang kami miliki. 
Abu Al Husana, biografinya terdapat dalam At-Tahdzib dan penulis At-Tahdzib 
tidak menyebutkan adanya cacat (kelemahan) dan kebaikan (penguatan) 
padanya. Penulis 4t-Tahdzib berkata, “Namanya adalah Hasan, dan disebut juga 
Husain.” Adz-Dzahabi juga menulis biografinya dalam A/ Mizan, dan dia 
berkata, “Dia itu perawi yang tidak diketahui.” 

Tetapi hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Al Mustadrak (4/229- 
230), dan dia berkata, “Hadits ini sanadnya shahih, namun Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya. Abul Husana adalah Hasan bin Hakam An-Nakha'i.” 
Pernyataan Hakim tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi. 

Yang lebih kuat menurut pendapat kami adalah pendapat Hakim. Hasan bin 
Hakam An-Nakha'i Al Kufi dianalogikan dengan Abul Hasan. Namun Al 
Hafizh dalam At-Tahdzib (2/271) lebih mengunggulkan bahwa dia adalah Abul 
Hakam. Dengan demikian, ada perbedaan pendapat tentang kuniyah (julukan 
berdasarkan garis keturunan)nya. Namun yang pasti, sebagian dari ulama hadits 
ada juga yang menjulukinya dengan Abul Husana, dan dia termasuk guru 
Syarik. 

Dia dianggap tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Sedangkan Bukhari menulis 
biografinya dalam Al Kabir (1/2/289) tanpa menyebutkan adanya cacat pada 
dirinya. 


Musnad ImamAhmad — 


kemudian dia ingin menikahinya kembali), dan beliau (juga) melarang 
untuk meratapi (jenazah).””20 


1. -a Pe - 


“ani Ae IP AS Ip Oil Cal SN AG Bis — Ato 

A La dpan Ie WA PS AS Gn Gb YA 
Jas Di As IU JA dang (as PS Ip atas JS 
AAN di Jaa AL BN yi Taat Tenan AA jadi bat 


2... 


Bp bs Je LI Dg UB JA 5 MU ea 
Gi aja 9 Kd AT VE Ai ap TA ab YA 


938 0£ 3 05» 


Ken naat KE AS 


845. Abdurrazag menceritakan kepada kami, Sufyan mengabari 
kami dari Jabir, dari Abdullah bin Nujayyi, dari Ali RA, dia berkata, 
“Aku selalu mendatangi Rasulullah SAW setiap pagi. Apabila (beliau 
sedang shalat lalu) berdeham, maka aku pun masuk (ke dalam rumah 
beliau), (tapi) jika beliau diam, maka aku pun tidak masuk.” 


Ali berkata, “Beliau pernah keluar menemuiku, kemudian bersabda, 
'Semalam terjadi suatu peristiwa. Kudengar suara sesuatu yang kering 
saling beradu di dalam rumah. Tiba-tiba aku bertemu dengan malaikat 
Jibril AS. Maka aku berkata kepadanya, “Apa gerangan yang 
menghalangimu masuk ke dalam rumah?” Jibril menjawab, “Di dalam 
rumah(mu) ada seekor anjing.” Beliau bersabda, 'Aku kemudian masuk 
(kedalam rumahku) dan kudapati seekor anak anjing milik Hasan sedang 
berada di bawah kursi kami'." 


Ali berkata, “Beliau bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan 
masuk ke dalam sebuah rumah yang terdapat tiga (hal): anjing, gambar, 
atau orang yang sedang junub' "2 


220 Sanadnya dha'if, karena Al Harits bin Al A'war adalah perawi yang dha'if. 
Hadits tersebut merupakan perpanjangan dari hadits no. 721. 

Sanadnya sangat dha'if karena dua hal: pertama, karena Jabir Al Ja'fi adalah 
perawi yang dha'if. kedua, karena hadits ini terputus (mungathi'), sebab 
Abdullah bin An-Nujayyi tidak mendengar hadits ini dari Ali RA. 


921 


— Musnad Imam Ahmad 


o- 0. “do 35 Pe Pa 


ne enam Un nean An 
Se Lo IL J6 Ng nana 

P3 ea AE PN NN PN NP: 

leo an Ie 


(ae 

846. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Zuhair 

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Abu 

Ishag, dari Al Harits Al A'war, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda, “Seandainya aku dapat menjadikan seseorang dari umatku 

sebagai pemimpin tanpa perlu bermusyawarah, tentu akan kujadikan 
Ibnu Ummu Abd sebagai pemimpin mereka'. "2 


So 3. 


Sp Hi aa Was AE pd Git — Atv 

Ha JG ea PA OP AN 

Ka Ga Just Sia | ss geng Ia BP P3) Hb 
Ja Use SE 


847. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Rizam bin Sa'id At- 
Taimi menceritakan kepada kami dari Jawwab At-Taimi, dari Yazid bin 
Syarik (At-Taimi) dari Ali RA, dia berkata: Aku adalah seorang pria 
yang sering keluar madzi, lalu kutanyakan hal itu kepada Nabi SAW. 
Beliau menjawab, Jika engkau menempatkan sperma di dalam rahim 
(mengalami ejakulasi) maka mandilah junub. Dan jika tidak, maka 
engkau tidak perlu mandi."? 


Hadits ini telah dikemukakan secara ringkas dan mungathi' pada hadits no. 608. 
Juga, telah dikemukakan secara maushul dengan sanad yang shahih pada hadits 
no. 632, 647, dan 818. Nanti hadits ini akan dikemukakan secara maushul pada 
hadits no. 1172, dan secara mungathi' pada hadits no. 1289. 

92 Sanadnya dha'if, karena keberadaan Al Harits. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 739. Zuhair adalah Ibnu Mu'awiyah. 

93 Sanadnya shahih. Abu Ahmad adalah Az-Zubairi. Rizam bin Sa'id At-Taimi 
dianggap tsigah oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban, namun dalam At- 
Tahdzib, At-Tagrib dan Al Khulashah dia dinisbatkan kepada Adh-Dhabi. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ja Bas Bg AP oi Pa 1 AS Bab — ALA 


Ba IG Ag Bab Ip IE IE GH pal Gis 
Ia ab dian Ja 3 aya LA SA AI 


3 30 


US GI OA (Aa Iya VA 0 SE tp me) 


PA TN Sad 3 30 - 


au $ Jd naa 5 yaa! IS) pa oi (Alas Ra AA CA 
5 Sa GA AA B5 Heh Da 
GP KAS RA Van ailbas Aji 2I8 AG LA 


SK SA LEAN GA dion UE 3 


848. Al Walid bin Al Oasim bin Al Walid Al Hamdani 
menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, Ibrahim 
(Ibnu Abdil A'la) menceritakan kepada kami dari Tharig bin Ziyad, dia 
berkata: Kami pernah keluar bersama Ali menuju kaum Khawarij, lalu 
Ali memerangi mereka. Kemudian dia berkata, "Lihat (perhatikan) oleh 
kalian, sesungguhnya Nabi Allah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya 
akan keluar (muncul) suatu kaum yang berbicara tentang kebenaran 
namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melenceng dari 
kebenaran seperti meluncurnya anak panah yang melenceng dari 
sasaran bidik. Tanda-tanda mereka adalah, di antara mereka ada 
seorang lelaki hitam yang pendek tangannya, dan di tangannya ada 
bulu-bulu hitam." Jika orang itu adalah dia (kalian menemukannya lalu 
kalian dapat membunuhnya), maka sesungguhnya kalian telah 
membunuh manusia yang paling buruk (jahat). (Tapi) jika (orang) itu 
bukan dia (lalu kalian telah membunuhnya), maka sesungguhnya kalian 
telah membunuh manusia yang paling baik." 


Jawwab adalah Ibnu Ubaidillah At-Taimi Al Kufi. Dia adalah perawi yang 
Isigah, namun menganut aliran Syi'ah. Sebagian ulama hadits 
mempersoalkannya tanpa alasan. Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir 
(1/2/245) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Yazid bin Syarik adalah ayah Ibrahim At-Taimi. 

Idza khadzafta: idza anzalta (keluar sperma). Sedangkan khadzf an-nuthfah 
adalah: menempatkanya di dalam rahim. Lihat hadits no. 823. 


— Musnad Imam Ahmad 


(Tharig bin Ziyad berkata): "Mendengar perkataan Ali itu kami pun 
menangis haru." Ali kemudian berkata, "Carilah (dia)!" Kami pun 
mencari dan kami dapati si tangan pendek itu. Kami lantas tersungkur 
bersujud (bersukur kepada Allah SWT), dan Ali pun tersungkur sujud 
bersama kami. 


(Dalam riwayat lain) Ali berkata dengan kalimat, "Mereka 
mengatakan perkataan yang benar." 4 


-£ : s3. 3. 0 2 e- 18 - 
BEM KE 1 IA BIS JASA IP HS Gl — MA 


telag dl Ae S dana db uu Bp JLN X5 3 
Ab aa GOA (SM SA 2 GS) Oa 
SIS NAS La SIS NAS 


849. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman, dari 
Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kamu (mengganti) rezeki 
(yang Allah berikan)...” (Os. Al Waagi'ah (561: 82) terhadap rasa 
syukur kalian, “...(yang Allah berikan)dengan mendustakan (Allah). 


(Os. Al Waagi'ah (56J: 82) Kalian pun berkata, 'Kami dihujani dengan 


hujan begini begitu, dan telah diberi bintang ini dan ini". “3 


”4 Sanadnya shahih. Walid bin Gasim Al Walid Al Khidza'i (dengan kasrah pada 
huruf khaa' yang bertitik, sukun huruf baa' yang bertitik satu, dan fathah huruf 
dzaal yang bertitik). Dia dinisbatkan kepada Khabdza' bin Malik bin Dzi Barig, 
keturunan dari Hamdan. Dia adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap tsigah 
oleh Ahmad dan perawi lainnya. Bukhari menulis biografinya dalam Al! Kabir 
(2/2/152) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Isra'il adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishag. Tharig bin Ziyad namanya telah 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Lihat hadits no. 735. Hadits ini 
nanti akan dikemukakan dari Abu Nu'aim dari Isra'il pada hadits no. 1254. 

998 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 677. 
Pembahasan atas hadits ini telah dikemukakan secara terinci pada hadits no. 677 
tersebut. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 
Pr 


A8 AP JI 5 Ha Jain H3 Cp Wib — Ao. 


KA 2 “3. Ti sen Pen 3 29 ge an Na sa Udar .. 8 
Dok CI Pap JB GS) Ola) EPA (on IP GP yA 
Io Op JB Kia) Ja Ol 


850. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman, dari Ali RA: (Firman Allah SWT:) “Kamu (mengganti) 
rezeki (yang Allah berikan)...” (@s. Al Waagi'ah (56: 82) Mu'ammal 
berkata: Aku bertanya kepada Sufyan apakah Isra'il menyatakan hadits 
ini sampai kepada Nabi SAW (marfu')? Sufyan menjawab, "Dia masih 
kecil, dia masih kecil."?5 


Ka 4 10 3. 


GP Blah PA ES SBI ES aga G1 HS Gi — AON 

S1 SP IE UP Sita Ja) AG Et AJE ta apa 
03 Udi Wari af ing ae Io Ie ea 
25 JB ee Yg 28,3 V3 BASA Yg AAA Yg ya (LA oh 
CAN 3 03 2G Wak 1I8 BA GB co Gb 


851. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari 
Syuraih bin An-Nu'man (Abu Ishag berkata: Dia (Nu'man) adalah 
seorang yang jujur), dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW pernah 
memerintahkan kami untuk memperhatikan kesehatan mata dan telinga 
hewan kurban, dan (memerintahkan kami) agar tidak berkurban dengan 
hewan yang buta, hewan mugabalah, hewan mudabarah, hewan syarga', 
dan hewan kharga”” 


“28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Zuhair berkata, “Aku berkata kepada Abu Ishag, 'Apakah Ali 
menyebutkan hewan ghadhba' (unta yang robek daun telinganya)?" Abu 
Ishag menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Apakah hewan mugabalah itu? 
Dia menjawab, (Yaitu hewan yang) dipotong ujung daun telinganya." 
Aku berkata, 'Apakah hewan mudabarah itu?' Dia menjawab, “Yaitu 
hewan yang) dipotong belakang daun telinganya." Aku berkata, 'Apakah 
hewan syarga' itu?" Dia menjawab, Yaitu hewan yang) dirobek daun 
telinganya Aku berkata, 'Apakah hewan kharga' itu?" Dia menjawab, 
YYaitu hewan yang) dilubangi daun telinganya sebagai tanda'." “ 


AE 3 pala ra TN dna aah "Am EL — Ko 


2. 0... 


die Ko Ih JG IE IE 1 SI 1 Ubah 
—e SAN alan Pp Ap pera 1 


Kena A — 

852. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 

menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir menceritakan 

kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku dapat menjadikan seseorang 

dari umatku sebagai pemimpin tanpa perlu bermusyawarah, tentu 
akanku jadikan Ibnu Ummu Abd sebagai pemimpin mereka. nii 


Pa aa YE 4, ap Aglang la dpan Kaka 


20- 2... LP 0 


pe RB pn al dp AA Ala is 
S3) Jab GE | PM ah Ih Ko Jah 


27 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 609. Lihat 
juga hadits no. 826. 

928 Sanadnya dha'if, karena keberadaan Al Harits. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 846. 


Musnad Imam Ahmad — 


2-0 J3 


db lh, :gi Ju Sa 2ap ala 2 It “ layan (al La BL 
3 Pule 21 


853. Abu Sa'id (mantan budak Bani Hasyim) dan Mu'awiyah bin 
Amru menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Za'idah 
menceritakan kepada kami, 'Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah 
menyediakan bagi Fatimah pakaian yang kasar, tempat air minum, dan 
bantal kulit yang diisi serabut.” Mu'awiyah berkata, “Yang berisi 
rerumputan!” Ayahku berkata, “Khamilah adalah kain yang kasar.” 


Pi 
O,e P3 . RO, £ 8. 13 A o 
Tana 2.5. HE AI (5) de Je SIB sala 
5 Ta at KET LSN tt AAN 5 

854. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
memberitahukan kami dari Abu Ishag, dari Hani' bin Hani', dia berkata: 
Ali RA berkata, “Tubuh Hasan menyerupai tubuh Rasulullah SAW di 
antara bagian dada dan kepala. Dan tubuh Husein menyerupai (tubuh 


Rasulullah SAW) pada bagian tubuh di bawahnya (bagian bawah ke 
dada). 2929 


ME Sg GA Es Ii x2 Jul Gd — Aeo 
Ya daa Yan ja ah me 


38. £ 0 


LNG Maa UNA P Ga benak aa Iran DIA gan 
PA BN 3 ar Jae an ana 


“9 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 774. 
— Musnad Imam Ahmad 


0. MN LO 5, ea PO Beat Pe on AG PRP, AR ». 
Sg, CAN P3 aa el Aa ah dana S3 
JI 


855. (Abdullah berkata:) Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari 
Manshur bin Hayyan dari Abu Ath-Thufail, dia berkata: Kami pernah 
berkata kepada Ali RA, "Beritahukan kami sesuatu yang Rasulullah 
SAW sampaikan secara rahasia kepadamu!" Ali menjawab, "Beliau SAW 
tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan 
dari orang-orang. Namun, aku pernah mendengar beliau bersabda, 'Allah 
melaknat orang yang menyembelih (atas nama dan dipersembahkan) 
untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang memberi tempat tinggal 
kepada pelaku bid'ah, Allah melaknat orang yang melaknat kedua 
orangtuanya, dan Allah juga) melaknat orang yang merubah batasan 
tanah (ciri-ciri batas tanah)'. Dad 


- 
$- 


Sab — AO” 


AG HP Bah yg 3 Jaja EA pe 2 3 
Last BB dia Sg HS JB ES nh TP PI yi 
JG) Batas ata die Io 1 dbs aa DP dalan 

856. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Hani' bin Hani', dari Ali 


?30 Sanadnya shahih. Abu Khalid Al Ahmar adalah Sulaiman bin Hayyan Al Azadi. 
Dia adalah perawi yang tsigah, tsabt, amin (terpercaya), dan shahib sunnah. 
Manshur bin Hayyan bin Husain Al Asadi adalah perawi yang tsigah. Abu 
Hatim berkata, “Dia termasuk orang yang paling fsabt (kuat hapalannya).” 
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1/347). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, sebagaimana terdapat juga 
dalam Al Jami' Ash-Shaghir (7282). 

Tukhum (dengan dhammah huruf taa”) adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya 
adalah takhm (dengan fathah huruf taa' dan sukun pada huruf khaa'). Itu adalah 
bahasa orang-orang Bashrah, dan bahasa orang-orang Syam, seperti yang 
dikutip oleh Al Juwailigi dari Abu "Ubaid. Lihat Al Mu'arab dengan komentar 
kami halaman 87-88. Hadits ini merupakan penambahan Abdullah bin Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


RA, dia berkata, “Aku adalah seorang pria yang sering keluar madzi. 
Apabila aku keluar madzi, maka aku langsung mandi hadats. Aku 
kemudian memerintahkan Migdad dan dia bertanya kepada Nabi SAW, 
lalu beliau tertawa (mendengar tindakanku) dan bersabda, Karena 
keluarnya madzi) baginya (cukup dengan) wudhu'." 


z 


Ialah gl La 2 Jati 0 ut UAP BR Spa Bak — Aov 
daa Jo IE EPA (35 UP HA Yi ti 


No “ 


J83 -JG Jasa PE ya ai 2 1 -J BB) pg 27 
Te) J8, -JG 5 Ag Jaa -JG Haa Ae 2 Oi jika 
Naa s3 ba JG Dia Hp P3, Oi 


857. Aswad (Ibnu 'Amir) menceritakan kepada kami, Isra'il 
memberitahukan kami dari Abu Ishag, dari Hani' bin Hani', dari Ali RA, 
dia berkata, “Aku pernah mendatangi Nabi SAW bersama Ja'far dan 
Zaid.” 

Ali berkata, “Beliau bersabda kepada Zaid, 'Engkau adalah budak 
(pembantu)ku.' Zaid hendak berjingkrak-jingkrak karena gembira.” 


Ali berkata, “Beliau bersabda kepada Ja'far, 'Engkau menyerupai 
rupa dan perangaiku.' (Ali berkata,) Ja'far hendak berjingkrak-jingkrak 
di belakang Zaid karena gembira. (Ali berkata,) Beliau kemudian 
bersabda kepadaku, 'Aku adalah bagian darimu, dan engkau adalah 
bagian dariku." (Ali berkata) Aku hendak berjingkrak-jingkrak di 
belakang Ja'far karena gembira.” 


an en Be Su Fs Odia gi gatal 
ra 0 . 4 3 # - z . . 2 “| PE Tua 0. 

j yo HE go) Hb ls ad Ja SJ AG GP AS eat 
51 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 847. 


92 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 770 dan 931. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ie ee Ju tea db Ko Ih oi IA sigaa 
2... PJ 

pa SI an 3, Gan an de Ja 
Gabe Sp PN SEP RTI HN Ka 
858. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Asy-Sya'tsa Ali bin Al 
Hasan bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Hayyan 
menceritakan kepada kami dari Manshur bin Hayyan, dia berkata: Aku 
mendengar 'Amir bin Watsilah berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abu 
Thalib RA, “Beritahukan kami sesuatu yang Rasulullah SAW sampai 
secara rahasia kepadamu!” Ali menjawab, “Rasulullah SAW tidak pernah 
merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan kepada orang- 
orang. Namun aku pernah mendengar beliau bersabda, 'Allah melaknat 
orang yang memaki kedua orangtuanya, Allah melaknat orang yang 
merubah batasan tanah, dan Allah (juga) melaknat orang yang memberi 
tempat tinggal kepada orang yang melakukan bid'ah'. La 


2. 


an 35 Pen Ne lean 


En 


20. 0 - 0 P0 aro 0 “aa 
Si aa taat ay ea Iya) CJ : JG 

“d Bon Ea 2 d0. 
an AA Lai Sk aa 


Pd Aa 


3 3 NYA al G SPA 9 SEL Ea Ly oya dit 
MEI Sada Sah baga LL 8 yeni inlet Thi Y3 dis 


859. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
bin Abu Ja'far (Al Farra") menceritakan kepadaku, dari Isra'il, dari Abu 
Ishag, dari Zaid bin Yutsai', dari Ali RA, dia berkata: "Dikatakan, "Wahai 


988 Sanadnya shahih. Ali bin Hasan bin Sulaiman: kuniyah (julukan)nya adalah 
Abul Hasan. Dia dikenal dengan nama Abu Asy-Sya'tsa. Dia adalah perawi 
yang tsigah. Amir bin Watsilah adalah Abu Thufail. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 855, dan merupakan penambahan Abdullah bin 
Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah, siapakan yang akan dijadikan pemimpin setelahmu?' Beliau 
menjawab, Jika kalian menjadikan Abu Bakar RA sebagai pemimpin, 
maka kalian akan mendapatinya sebagai orang yang dapat dipercaya, 
zuhud terhadap dunia, dan mencintai akhirat. Jika kalian menjadikan 
Umar RA sebagai pemimpin, maka kalian akan mendapatinya sebagai 
orang yang kuat, dapat dipercaya, (dan) tidak takut di jalan) Allah akan 
celaan orang yang mencela. Jika kalian menjadikan Ali RA sebagai 
pemimpin -(sayangnya) kurasa kalian tidak akan melakukan-, maka 
kalian akan mendapatinya sebagai pemberi petunjuk, tempat 
mendapatkan petunjuk, (dan) akan membawa kalian ke jalan yang 
lurus": 234 


aa - 


-JG “5 P1) "aa 13 Ea ba Ha 3 ? Ha Bab — AT: 


n... 9 . 3D. . 


Ie Uap LI ad HP Up J5 IP St FP SA 
ma aa Ae Naa 


3 ”, 


860. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dia berkata: Aku 
mendengar seorang lelaki dari Anazah menceritakan dari seorang lelaki 
dari kalangan Bani Asad, dia berkata, "Ali pernah keluar menemui kami, 


”3$ Sanadnya shahih. Biografi Abdul Hamid bin Abu Ja'far Al Farra' telah 
dituliskan Al Hafizh dalam Ar-Tajil (244), dan Al Hafizh berkata, "Ibnu Hibban 
menanggapnya tsigah." Dia tidak mengomentari lebih dari itu, dan hanya 
memberikan komentar ringkas. Biografinya terdapat dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/1/17), dan disebutkan bahwa Al Muharibi dan Aswad bin Amir mendengar 
hadits darinya. Selain itu, Syarik juga menyanjungnya dengan kebaikan. Ibnu 
Abi Hatim berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang Abdul Hamid bin 
Abu Ja'far. Ayahku menjawab, 'Dia adalah seorang syaikh dari Kufah'." Dia 
juga menyebutkan bahwa nama ayahnya adalah Abu Ja'far 'Kisar'. 

Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (5/176) dan penulisnya berkata, 
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Thabrani dalam A/ 
Ausath. Dan para perawi yang dinukil Al Bazzar adalah orang-orang yang 
tsigah." 

Dengan demikian, jelaslah bagi kami bahwa Al Haitsami tidak mengenal Abdul 
Hamid bin Abu Ja'far, dan dia berpendapat bahwa sanad Al Bazzar itu terkenal, 
sehingga dia mempercayai orang-orangnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan 
untuk mengerjakan shalat Witir, dan waktu shalat witir yang telah beliau 
tetapkan adalah pada waktu ini (sekarang). Wahai Ibnu An-Nabbah, 
kumandangkanlah adzan (kumandangkanlah) atau igamah'!"?25 


- - 
8 0 Io 3G. LB 19 - 


3 - “ Hn ta. Z A3 25 


- 


BN Aa an TAAT RAK 
aro. Pga 3 Pra 1 PA - or. A, 25 y 1 8. » & sa 3 Pa - 
JS 3 jp bal Bag ds le Jam) ol JW mal aa) 
HA Oa Si -JG S KAL sda 
861. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, seorang lelaki dari 
'Anazah menceritakan kepadaku dari seorang lelaki dari kalangan Bani 
Asad, dia berkata, "Ali pernah keluar ketika igamah dikumandangkan 
oleh orang yang mengumandangkan(nya) untuk shalat Subuh, kemudian 
Ali berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kita 
untuk melaksanakan shalat Witir, dan beliau telah menetapkan waktu 
shalat witir itu di waktu ini (sekarang).' Kemudian bersabda, 
'Kumandangkanlah igamah, wahai Ibnu An-Nawwahah'. at 


1. 
No Ino E 10 


pe Pore la Pa - 
Kp aa AI PAS GAS Ae G3 Spa ia — ANY 


- 
0 


aa £ - 0 . 0 2 2. Bi 0... £ 
Ke SIB ah Gg Oa Ia LP Laba SAN Jalil SA 


“2d . 3 s2 - o 2-3 2 - Lo ah L0- Aa Bi ga 8 
PS KS CS (agan jp Sayan Eh pu SI cs al P 
- # £ za Tag - - 

£ IA Lo - 


862. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 


535 Sanadnya dha'if, karena orang yang berasal dari Bani Asad, sosok yang 
meriwayatkan dari Ali RA tidak dapat diketahui. Adapun orang dari Al Anaz 
yang darinya Abu At-Tayyah mendengar hadits, dia adalah Abdullah bin Abu 
Al Hudzail. Nama itu disebutkan dalam hadits yang telah lalu (hadits no. 689), 
juga sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadits no. 862. 

986 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah: Aku mendengar 
Abdullah bin Abu Al Hudzail Al 'Anazi menceritakan dari seorang lelaki 
yang berasal dari kalangan Bani Asad, dia berkata, "Ali RA pernah 
keluar menemui kami." Lalu perawi menyebutkan hadits seperti hadits 
dari Suwaid bin Sa'ids "Aku pernah berada di sisi Umar RA saat 
jenazahnya ditutupi dengan bajunya." 


1D 1G 


Eh GB se gi gate 2 TAN Ti AH Ui — ANT 


PJ ILo3 £ 


dag daa Jon Ip UI Ap An Ap Ia jp Has 2D UI 
S: AA 2 Oa irp AN AAN 03 5 2 ana 


863. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari 'Ashim bin Kulaib, dia berkata: Aku mendengar Abu 
Burdah menceritakan dari Ali RA, bahwa Rasulullah SAW melarang 
(laki-laki) memakai cincin di bagian sini atau di bagian sini: jari tengah 
dan telunjuk. 


Jabir berkata, "Yang dimaksud oleh Al Ja'fi adalah jari tengah tanpa 


"7 Sanadnya dha'if, seperti hadits sebelumnya. Namun di sini, lelaki yang berasal 
dari Bani Asad itu tidak menyebutkan redaksi hadits, bahkan dia 
mengemukakan sesuatu yang aneh pada ucapannya: "Dia kemudian 
menyebutkan (hadits) seperti hadits Suwaid: 'Aku berada di sisi Umar ketika dia 
sedang berselimut dengan bajunya'." 

Hadits Suwaid tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan masalah 
shalat Witir atau juga dengan sanad ini. Permasalahn ini akan dijelaskan pada 
hadits no. 867. 

Lebih dari itu, hadits ini merupakan penambahan dari Abdullah, dan ini 
merupakan naskah dasar dalam A4! Musnad. Kami menduga, bahwa yang benar 
adalah ungkapan, "Dia kemudian menyebutkan (hadits) seperti hadits di atas." 
Setelah itu, baru dia mengemukakan sisa perkataan yang merupakan 
penambahan dari sang penyalin hadits, atau merupakan kekeliruan dari sang 
pendengar hadits. 


— Musnad mam Ahmad 


diragukan lagi." 


£., z 
LD - ate | 


P o- 0 -— . .. 2 9 
PA PP Ar GP Iilyal Lido jae Cp Sy 
5 2 2 Pas Pad Log y ig 5 pra - 55 A, 2 F 
of al ale ale AI Iya) GB SM "3 
G 5 3 aa & 
On 


Kab — A1 
” 


. 


864. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami. Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abdullah bin Nujayyi, dari Ali 
RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang untuk berkurban dengan 
hewan yang patah tanduk dan telinganya." 


00 Bm eh 0 - 3 0 0d 8. 

PUS BA ay Op dab BS PI 9 de Kak — Ato 

Oa KEP Aaj EN ANN Ta MN .. 2 a20 tag” 0 # 
SEN IS SB ERA Aan) IP UP GL ga Gila UP Ibra Lg 


Ted Sena Abe Apa Goa IKA Una See TKR Ii laga Klan Me aa 
Kaali mg US AN an) ja US JA ISI Ona Kalbu sh 0) 
Be NN 22 0... 3 : ...9 2 2. #5 Pe a : . S. yA “ ng 
BIS SSB COA9 2 pad! SAB Ia ISU Basa Yes 05 


J3 CI ph REA gn KONI ah Te Jo AI 
LI Gas Aa Ah AAN Lan GA SE) PA 
BAN Al Ia EL Ip Uta JEh SE dana OS jl 
CI J5 Wp IE IU let Hati 2 Goda 


865. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, “Isa bin Yunus 


988 Sanadnya shahih. Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari adalah seorang tabi'in 
yang tsigah. Dia meriwayatkan dari ayahnya dan dari Ali RA. Pada pembahasan 
yang lalu telah dikemukakan hadits dengan riwayatnya dari ayahnya dari Ali 
RA. Boleh jadi dia mendengar hadits tersebut dari keduanya (ayahnya dan Ali), 
atau dia me-mursal-kan hadits yang sekarang kita bahas dan menyambungkan 
hadits terdahulu. 

Adapun ucapan Sya'bi: "Jabir berkata..." Ini merupakan penguat yang lemah. 
Sebab Jabir Al Ja'fi adalah perawi yang dha'if. 
239 Sanadnya dha'if karena keberadaan Jabir Al Ja'fi. Lihat hadits no. 791 dan 851. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, dari Hani' bin Hani', dari Ali RA, dia berkata: Abu Bakar RA 
selalu menyamarkan suaranya jika membaca (ayat Al Our'an), Umar RA 
selalu mengeraskan bacaannya, sedangkan Ammar jika membaca (Al 
Our'an) maka dia akan membaca dari surah ini dan lainnya. Hal itu 
kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Beliau berkata kepada 
Abu Bakar, 'Mengapa engkau menyamarkan (bacaanmu)?”' Abu Bakar 
menjawab, '(Karena) agar aku dapat mendengar orang yang berbicara 
kepadaku.' Beliau bersabda kepada Umar, 'Mengapa engkau 
mengeraskan bacaanmu?' Umar menjawab, 'Aku ingin mengejutkan 
setan dan membangunkan orang yang tengah mengantuk.' Beliau 
bersabda kepada Ammar, 'Mengapa engkau membaca surah ini dan ini 
(lainnya)?" Ammar menjawab, 'Apakah engkau mendengar aku 
mencampurkan adukkan ayat yang bukan bagian dari yang seharusnya?' 
Beliau menjawab, 'Tidak.' Lalu beliau bersabda, 'Semuanya baik (tidak 


mengapa)!" 
ai Pak 353 ana Ss apan aa 


Aap kai Di aa 


0. 02 bagi 


BALA Jt gia Kla an Api ap 


z 9 


PE an ra Aa 2 aa AAN 


866. Menceritakan kepada kami |Abdullah bin Ahmad berkata:) 


“40 Sanadnya shahih. Ali bin Bahr Al Gaththan Al Baghdadi adalah perawi yang 
tsigah dan tepercaya. Ibnu Hibban berkata, "Dia sebanding dengan Ahmad bin 
Hanbal daam keutamaan dan kebaikannya." Isa bin Yunus bin Abu Ishag As- 
Subai'i adalah perawi yang tsigah. Dia meriwayatkan dari kakeknya (Abu 
Ishag) melalui perantara. Tanpa mendengar langsung. Zakaria adalah Ibnu Abi 
Za'idah. 


— Musnad Imam Ahmad 


Muhammad bin Ja'far Al Warakani menceritakan kepada kami, Abu 
Ma'syar Najih Al Madini (mantan budak Bani Hasyim) menceritakan 
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Jenazah Umar 
bin Khathab RA diletakkan di antara mimbar Rasulullah dan makam 
beliau SAW, kemudian Ali RA datang dan berdiri di tengah-tengah 
barisan. Ali kemudian berkata, "Dia (tempatnya) adalah ini." Ali 
mengatakan itu tiga kali. Dia kemudian berkata, “Semoga rahmat Allah 
atas dirimu. Tidak seorang dari makhluk Allah pun yang lebih suka 
kutemui wajahnya setelah wajah Nabi SAW daripada orang yang ditutupi 
bajunya ini'."4! 


Pa 


Na Mer ba kab — ATV 


Ia Dah dn aa Sg bel PB ban pa th 


Jo. 


: Pa aa LA NN 
Kai le IE MP LA ES EA bh 
EL EO Gr Ann PA AA oa MI Ra Sa Ea aa aa 

Sd NA an dina Jo dh MR Ap 
Jala sirna IE 3 

867. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Suwaid bin Sa'id Al Harawi 
menceritakan kepada kami, Yunus bin Abu Ya'fur menceritakan kepada 
kami dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah 
berada di dekat jenazah Umar RA yang ditutupi oleh bajunya setelah 
meninggal dunia di jalan Allah. Ali kemudian datang dan menyingkap 
baju itu dari wajah jenazahnya, lalu berkata, "Semoga rahmat Allah 
bagimu, wahai Abu Hafash. Demi Allah, tidak seorang pun setelah 
Rasulullah SAW yang lebih aku sukai agar dipertemukan Allah 


9841 Sanadnya dha'if, karena Abu Ma'syar adalah perawi yang dha'if. Lihat hadits 
no. 868 dan 898. 


Musnad Imam Ahmad — 


dengannya daripada engkau'."“? 


wo s. -0 o- E3 3 o- 3 Juan - 5 
ISI PA pam dee y Gym Ana Cp bela Ula ATA 
A 


7 : Hain - # ot. 0... s o 0. 0. 
WS SS JB usah KAS LE 3 Jl Ulaha lia 
Kg (3 Ba 2... Pa AN ena Fe. A 2: 8 5 
SAM AG Ih Jaa V) 2lab JB SS eng Ie Ko 


Pn 


MIE ASI Ia BB AAN Be ip) 3 DS Jut6 


868. 'Abidah bin Humaid At-Taimi Abu Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Rukain menceritakan kepadaku dari Hushain 
bin Oubishah, dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Aku adalah 
seorang lelaki yang sering keluar madzi, dan aku selalu langsung mandi 
hadats (sekalipun) di musim dingin hingga punggungku pun hancur.” Ali 
berkata, “Lalu kuceritakan hal itu kepada Nabi SAW," (Atau dalam 
redaksi lain, "Dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW.”) 


Ali berkata: Beliau SAW pun bersabda, "Jangan lakukan itu! Jika 
kamu melihat madzi, maka basuhlah kemaluanmu dan berwudhulah 
seperti wudhumu untuk shalat. Dan jika kamu menempatkan spermamu 
dalam rahim (mengalami ejakulasi), maka mandilah!”? 


42 Sanadnya shahih. Yunus bin Abu Ya'fur adalah perawi yang tsigah, 
sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan hadits no. 526, dan 
namanya pun terdapat dalam »z dengan nama Yunus bin Abu Ya'gub, 
sedangkan dalam & dengan nama Yunus bin Ya'gub. Semua nama-nama itu 
adalah keliru, sebab di antara para perawi tidak ada yang bernama Yunus bin 
Abu Ya'gub atau Yunus bin Ya'gub, melainkan hanya ada Yunus bin Ya'fur, 
yaitu sosok yang meriwayatkan dari 'Aun bin Abu Juhaifah. 

Mustajja bi tsaubihi (ditutupi dengan bajunya). Kalimat itulah yang terdapat 
dalam » c, dengan membuang huruf jaar, dan itu mempunyai alasan. Sedangkan 
dalam & tertulis: musajjan bi-tsaubihi. 

Hadits ini dan hadits sebelumnya termasuk penambahan dari Abdullah. Lihat 
hadits sebelumnya serta hadits no. 898. 

43 Sanadnya shahih. 'Abidah bin Humaid adalah perawi yang tsigah, dan haditsnya 
juga baik. Dia adalah pakar ilmu Nahwu, Bahasa Arab, dan Oira'atul Our'an. 
Namun dalam £ tertulis: "Ubaidah bin Ubaid.' Itu adalah keliru. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pen 


Lp GH Ap Gb nh Hp UAS — ANA 


Pn Jo. 


DNA neeg IE EA Ga UEA 
CI TPA SA 2) AE B3 13 Jaa nj any le (Is P3) 
Para AA 

869. 'Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Yazid bin 

Abu Ziyad menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari 
Ali RA, dia berkata, “Aku adalah seorang lelaki yang sering keluar 
madzi, lalu aku bertanya kepada Nabi SAW (atau beliau ditanya tentang 
hal itu). Beliau kemudian menjawab, 'Pada (keluarnya) madzi itu (cukup 


hanya diganti dengan) wudhu, sedangkan pada (keluarnya) mani itu 
(harus diganti dengan) mandi hadats' 


219 0 


SAP pi sea GA AAN Oa la Hap UAS — Ao 


PN M3 Jo. 


IM 1 ea Goa J8 AI GA gi gp aa Aan 
43) JW dia ag Is Ie ca Ts S Ely SAN sia 
3 8, 8 

(P3 

870. 'Abidah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy 
menceritakan kepadaku dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ali RA berkata, "Aku adalah seorang lelaki 
yang sering keluar madzi, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk 
bertanya kepada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, “Wika 


mengeluarkan madzi) padanya (hanya cukup digantikan dengan) 
wudhu" m3945 


Rukain adalah Ibnu Rubai' bin “Umailah Al Fazzari adalah perawi yang tsigah. 
Hushain bin Oubaishah Al Fazzari adalah seorang tabi'in yang tsigah. Lihat 
hadits no. 856. 

48 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 662. Lihat 
hadits sebelumnya. 

48 Sanadnya shahih. Lihat hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sa PA Se at Ja SAYA 


8 Pa TI Lo. 3 £ 0. F0... - .. on Do 3G 18 - 
Ka Calon 2 Rin Gl Pj OP ePle UP Aaj op Ala Lila 
2. e—. € LE. 9. si .. o- 23 0 £ £ CC “dag A - - 
della! S3 gal Spa IA RAN oa Sa SAY Jl ME 0) 
ve. TN Dn -2.- 9. at “a. o- Ps o£ San N, - 


- - 
- 


ps Ja SS Si (3 

871. (Abdullah bin Ahmad berkata): Muhammad bin Sulaiman 
Luwain menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami dari 'Ashim, dari Zirr, dari Abu Juhaifah, dia berkata: Ali pernah 
menceramahi kami lalu berkata, "Maukah kalian aku beritahukan tentang 
sosok orang terbaik dalam umat ini setelah Nabinya? (Dia adalah) Abu 
Bakar RA." Ali kemudian berkata, "Maukah kalian aku beritahukan 
tentang sosok orang terbaik dalam umat ini setelah Nabinya dan Abu 
Bakar RA?" Ali berkata, "(Dia adalah) Umar." “8 


- 
9 - 


CA Te LEAN NE 3 4 3. 0. 1 Hn hn 3 & Pa 
Jet KUDU inii) yaanaah £ pp y ME AN 0 JB HA 

» 2... s1 gta rae or ar or an 29. 
camat Ona (UNY LYL s9 dadu Jasa Apri 44 
Lai TE TU ara “1 T , - 2 & TN ANE (A 3 ore 
B3 UP lag ade Ml io dl Sang TN) NASA :JE (3 telan) 

Ba BERES mai ga ha sa An Da maa onta 


872. 'A'idz bin Habib menceritakan kepada kami, 'Amir bin As- 
Simth menceritakan kepadaku dari Abu Al Gharif, dia berkata: Ali 
pernah diberikan air untuk berwudhu, kemudian dia berkumur dan 
menghirup air ke hidung tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, 
membasuh kedua tangan dan kedua lengannya masing-masing tiga kali, 
lalu mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya. Dia lantas 
berkata, "Seperti inilah aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu." 


46 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 833. Lihat 
juga hadits no. 837. Hadits ini termasuk penambahan dari Abdullah. 


Tosej — Musnad Imam Ahmad 


ui 


Kemudian Ali membacakan sebuah ayat Al Our'an, seraya berkata, "Ini 


adalah (cara bersuci) bagi orang yang tidak junub. Adapun bagi orang 


yang junub, dia tidak boleh membaca (Al Our'an), meskipun satu ayat"? 


3 017 H L02 5. kaga Lon 3 Pa GP TP AN : Lo. 9 
SN aa uh dng) Wo SIGN Agan 3 OA Was — AVY 
AA s0. -Be e. 


... KG EN 0 02... 0 e 20 

Se ne Ge gen op da 
. A 2, y £ . o£ MAP e sa UN ae Be ' 3 
AS lho Jgn ea NASA 1JEY (jak OI Led 
. . Es Pena 2 2 
873. Marwan bin Mua'wiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, 
Rabi'ah bin 'Utbah Al! Kinani menceritakan kepada kami, dari Al Minhal 


bin Amru dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: Ali RA mengusap kepalanya 
saat berwudhu hingga airnya seperti akan menetes, dan dia berkata, 


47 Sanadnya shahih. 'A'idz bin Habib Al Malah Abu Ahmad dikomentari Ahmad 
bin Hanbal dengan berkata, “Dia adalah seorang guru yang cerdas.” Ahmad 
juga berkata, “Orang ini tidak memiliki cacat pada dirinya. Kami pernah 
mendengar hadits darinya.” 

Namun dalam At-Tahdzib diriwayatkan dari Sa'id bin Amru Al Bardza'i 
dikatakan, “Aku menyaksikan Abu Hatim berkata kepada Abu Zur'ah, 'Ibnu 
Ma'in pernah mengatakan bahwa A'idzh bin Habib itu zindig (atheis). Lantas 
Abu Zur'ah menjawab, 'Adapun 'A'idz bin Habib, dia adalah orang yang sangat 
jujur." 

Tapi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim mengutip Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/17) 
dari Ibnu Ma'in dia pernah berkata, “A'idz bin Habib adalah perawi yang 
tsigah.” Dan pendapat inilah yang lebih tepat. 

Bukhari menulis biografi 'A'idzh dalam Al Kabir (4/1/60-61) tanpa 
menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

'Amir bin As-Simth At-Tamimi As-Sa'di dianggap tsigah oleh Yahya bin Sa'id, 
Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, “Dia adalah seorang hafizh.” 
Abu Al Gharif namanya adalah Abduliah bin Khalifah Al Hamdani. Dia 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat dan memenuhi syarat ke-tsigat- 
annya pada riwayat Ali. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al Kabir (4/1/60-61) dari Ahmad 
bin Isykab dari 'Aidz, dan Bukhari tidak menyatakan cacat apapun padanya. 
Lihat syarah (penjelasan) kami atas Sunan Tirmidzi (1/273-275). 


Musnad Imam Ahmad — 


"Seperti inilah aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudhu." 


E 3035. 3 AK 


Os Gi OR IAI SA AA Lp IX Jl) — Avt 
- JG Apa aa Bb 5 Sya us OTP LN kara An aa 


. 


AN KE Aa US Kite iga) Oa 


. 


call AS ak Aa Gino tina oh $$ Lay 2 


Pan gas can Pura 3 la “1 dm | Eg Celia Aga tapa 
aa 

874. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Aban bin 
'Imran Al Wasithi menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami dari Mukharig dari Tharig (Ibnu Syihab), dia berkata: Aku 
mendengar Ali RA berkata, "Kami tidak mempunyai sebuah kitab pun 
yang akan kami bacakan kepada kalian kecuali sesuatu yang ada (sesuai) 
dalam Al Our'an dan (sesuai) dengan sebuah lembaran dari apa yang ada 
dalam lembaran ini (lembaran yang pernah ada di dalam sarung pedang 
beliau yang berhiasan daan terbuat dari besi). Aku mendapatinya dari 
Rasulullah, dan di dalamnya termaktub kewajiban untuk mengeluarkan 


3 - $ Lo or o Ta Ii & o-L 
Sani One: Ska tenan Ia ag Jul — avo 


18 - mo? 


HA Bln PP Ke Ea Ga Aa CAS Up 


48 Sanadnya shahih. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari adalah seorang hafizh yang 
tsigah. Rubai'ah bin 'Utbah Al Kanani dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in, Al 
'Ajali dan ahli hadits lainnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (11/42-43) 
secara panjang lebar. 

“49 Sanadnya shahih. Muhammad bin Aban Al Wasithi adalah perawi yang tsigah, 
dan Bukhari pun meriwayatkan hadits darinya. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 798. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa 


BEAN op) Je HUI di IP A5 
SAN 3 SS Je SSI 33 DA 


875. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Sulaiman Al 
Asadi Luwain menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Za'idah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag menceritakan kepada 
kami dari Ziyad bin Zaid As-Suwa'i, dari Abu Juhaifah, dari Ali RA, dia 
berkata, “Sesungguhnya merupakan bagian dari sunah dalam shalat 
adalah untuk meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri di atas 
pusar (bersedekap).””” 


SDP MA pi Gi al Ia GA JGA GAS — AVI 
Men en 
RS 3-2 ds Gea ni ia ni 
» PA SI A33 Hb Ha Ha PP ta Ia Ga 
Hem aa Ta Gia SSP 3 ta jas 
BA SI ly Jae Tp Sa 
ai Ten Je 33 DEK NE hg Kat 


876. Marwan menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Sal' Al 
Hamdani menceritakan kepada kami dari Abdu Khair, dia berkata, “Ali 
telah mengajarkan cara wudhu Rasulullah kepada kami, seorang budak 


950 Sanadnya dha'if, sebab Abdurrahman bin Ishag bin Abu Syaibah Al Washiti Al 
Kufi adalah sorang yang dha'if. Dia dianggap dha'if oleh Ibnu Sa'd, Abu Daud 
dan ulama hadits lainnya. Bukhari berkata dalam Adh-Dhu'afa' (21), “Ahmad 
berkata, 'Dia itu haditsnya munkar'." 

Ziyad bin Zaid As-Sawa'i adalah perawi yang tidak diketahui. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/274) dari jalur Hafsh Ibnu Ghiyats 
dari Abdurrahman bin Ishag. Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan 
tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


Musnad Imam Ahmad — (255) 


(pembandu) kecil menuangkannya air ke kedua tangannya lalu Ali 
membersihkan kedua tangannya. Kemudian Ali memasukan tangannya 
ke dalam bejana kulit, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung, 
kemudian membasuh mukanya tiga kali, dan membasuh kedua tangan 
hingga kedua sikunya (masing-masing) tiga kali. Dia kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam bejana kulit tersebut, mencelupkan 
tangannya ke bagian bawahnya, lalu mengeluarkannya dan 
mengusapkannya bagian tangan yang lain. Ali kemudian mengusapkan 
kedua telapak tangannya ke kepalanya satu kali, dan membasuh kedua 
kakinya sampai ke mata kaki masing-masing tiga basuhan. Lalu dia 
menciduk segenggam air dengan telapak tangannya, lantas meminumnya. 
Dia kemudian berkata, 'Seperti inilah Rasulullah SAW berwudhu'."”! 


13 - 


G3 


877. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, 'Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag dari 'Ashim bin Dhamrah, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, 'Wahai Ahlul Our 'an, shalat Witirlah kalian. (Karena) 
sesungguhnya Allah SWT itu Maha Ganjil (dan) menyukai hal yang 
ganjil'. Lai 


?81 Sanadnya shahih. Marwan adalah Ibnu Mu'awiyah Al Fazari. Abdul Malik bin 

Sal' disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat kemudian Ibnu 
Hibban berkata, “Dia terkadang keliru.” 
Hadits ini disinggung oleh Al Hafizh dalam At-Tahdzib (6/396), hanya saia 
Nasa'i meriwayatkannya dalam Musnad Ali, juga meriwayatkannya dalam 
Sunan pada naskah Ibnu Al Afumar. Lihat hadits no. 872, 873, dan 910. 

- Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 786 dan 842. 


— Musnad Imam Ahmad 


demlgI Ri op ah Kab Ne ta S1 X2 Juj —AVA 


& 2 Ge Ju Maa Ta ae OA 
ti ae Ae KAS MEN aa aa NI Ab 
Sapa 


878. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Wahb bin Bagiyah Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah memberitahukan kami 
dari Bayan dari 'Amir, dari Abu Juhaifah, dia berkata: Ali bin Abu Thalib 
RA berkata, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sosok terbaik dalam 
umat ini setelah Nabinya? (Dia adalah) Abu Bakar RA, lalu Umar RA, 
lalu seorang lelaki lainnya." 


aoi Seag P JA 2 NA AG GT Gp PS El — Ava 


. 
0... 


ve Aje LP gl Poin Ang BA 


AN aan JB Aje Pd ah 


- 
P4 


en Ma Wanna adan una da bayak 
PA oa 


879. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Malik bin 
Mighwal menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari 
Abdu Khair, dari Ali, juga dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, dari Ali. 
Juga, dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, dari Ali, bahwa dia 
berkata, “Sosok terbaik dalam umat ini setelah Nabinya adalah Abu 
Bakar RA, dan setelah Abu Bakar adalah Umar RA, dan jika aku mau, 
tentu akan kusebut (siapa orang) yang ketiga."?54 


953 Sanadnya shahih. Bayan adalah Ibnu Basyr Al Ahmasyi Al Bajali. Dia adalah 
perawi yang tsigah. 'Amir adalah Asy-Sya'bi. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 871 dan termasuk penambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. 

Sanad-sanadnya shahih. Habib bin Abu Tsabit meriwayatkan dari tiga orang: 
Abdilkhair, Sya'bi, dan 'Aun. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — pi | 


7. 
(os 2. Pn 
- 


OP GP ES Gi Ola BAD — AA: 


KK 8. - - z 
3 K3 ) sala s 
A &- 0 - Kan 9. £ 0. 2 @ e- 2 - 0 Ag TA 


or Pa Ge Maa “Geb  e maa IG KA Dang Ap AOA 
TI MA Ai GA AA SS an US Oa EN OA CE 1 
II SES Ts 
880. Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 
Khalid (x). Abu Mu'awiyah juga menceritakan kepada kami, Isma'il 
menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah: Aku 
mendengar Ali berkata, “Sosok terbaik dalam umat ini setelah Nabinya 
adalah Abu Bakar dan Umar RA, dan jika aku mau pasti akan 
kuberitahukan kalian siapakah sosok yang ketiga.”??? 


PS Ina En Le 5 
" 2 or- A, 25 a Tn asa . Ja. Aa . . . .. BB. z 
Sh EN aka GS Ki IE EA Uang IPP AA gl 
, | or NN 
ai Sya Ol aah Haa 

881. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami: Al Hakam berkata: Seseorang 
memberitahukan kepadaku dari Abu Muhammad, dari Ali RA, dia 


mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke Madinah, 
lalu beliau memerintahkannya untuk meratakan kuburan.” 


.. 


Sau CL — AAA 


. ad 0 - - 0. . 4, 


PPP Ia op Up Gb PG Gp Sial Gil — AAN 

A3 AR 3 or X NA NE 2 Lt an Sad An gai Na 23 
BJB ya II ing Ae il Ko Joey EK JB KP en Ce 
AN Sea TA an sela EA ea Oa TT Gani Yo TKA ie Hera 
Felaa Pnai Y Caab Up Ar al 3 SI RSA Ih) Yel 
Ti Kan IN Uber DA MR ban Ten aa 
SP GAY ck AAN, KU 3 AN 2JEI oilo Ji Rap JG 
”58 Kedua sanadnya shahih. Isma'il adalah Ibnu Abi Khalid. Hadits ini merupakan 


pengulangan dari hadits sebelumnya. 
”56 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 658. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 LX 0 


Sabat PN Gp Tah JA pai DG DAA DI Ca 


- 
- 


Heni el C3 SIB Geai 5 3 ls IN Ga 
AI sai “la ISA UI a 


882. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Simak, dari Hanasy, dari Ali RA, dia 
berkata: Rasulullah SAW pernah mengutusku ke Yaman. (Ali berkata,) 
Aku kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, engkau akan mengutusku 
kepada suatu kaum yang lebih tua dariku, sedang aku adalah (orang) 
muda yang masih belum mampu untuk memutuskan suatu hukum?" (Ali 
berkata,) Beliau kemudian meletakkan tangannya di dadaku seraya 
bersabda, 'Ya Allah, teguhkanlah lidahnya dan tunjukilah hatinya. Wahai 
Ali, jika ada dua orang yang tengah bersengketa menghadap kepadamu, 
maka janganlah engkau mengeluarkan keputusan di antara keduanya 
hingga engkau mendengarkan dari pihak lain sebagaimana engkau 
mendengarkan dari pihak pertama. Jika engkau melakukan itu, maka 
sesungguhnya keputusan telah menjadi jelas bagimu." 


(Ali berkata,) Sejak itu, tidak ada suatu keputusan pun yang aku 
putuskan keliru. (Atau Ali berkta,) Tidak ada suatu keputusan pun yang 
menjadi keliru bagiku setelah peristiwa itu. ra 


es 
Joe . 0. Ge 0. 


IN aa Sp Ji band ben ja 
ca Ja Ia ig AA KD JB (apa Wise Gal 


Ao. 0. 


F3 aa ran ya) ind Ju “JG TPI UG O au 
SES IE Cal HA OB gk LK sen 


?57 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 745. Lihat 
hadits no. 666 dan 690. 


Musnad Imam Ahmad — 


- 
- 5... 


SIB Nia Ga Ia da SAM In Uh Alai 
£ 30 x . - Len pd .- . £ . - - - PA . 25 ing 

AE RAN bh LE ai Jah UI PR IU AI 

883. Aswad bin 'Amir menceritakan kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Minhal, dari Abbad 

bin Abdullah Al Asadi, dari Ali RA, dia berkata: Ketika ayat ini turun, 

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (Os. 

Asy-Syu'ara (26): 214) Nabi SAW mengumpulkan keluarganya, sehingga 

terkumpullah tiga puluh orang. Mereka kemudian makan dan minum 
bersama. 


Ali berkata: Nabi SAW lalu bersabda kepada mereka, "Siapakah 
(dia antara kalian) yang mau menjamin utang dan janjiku, dan akan 
berada bersamaku di surga, serta akan menjadi penerusku dalam 
keluargaku?” Seorang lelaki (yang namanya tidak disebutkan oleh 
Syarik) berkata, “Wahai Rasulullah, engkau adalah lautan. Siapakah 
gerangan yang mampu melaksanakannya?” Ali berkata: Kemudian yang 
lainnya pun turut berkata serupa. 


(Perawi) berkata: Lantas beliau SAW menawarkannya kepada 
kalangan ahlul bait-nya. Dan Ali pun menjawab, "Aku." 


988 Sanadnya hasan. Al Haitsami (9/113) berkata, “Sanadnya baik.” Lihat hadits 
no. 1371. 
Minhal adalah Amru Al Asadi. "Abbad bin Abdullah Al Asadi namanya 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsugat. Tapi Al Madini men-dha'if- 
kannya. Dan dalam At-Tahdzib, dikutip dari Bukhari disebutkan, “Dalam hadits 
itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.” Juga dikutip dari Ibnu Al 
Jauzi berkata, “Ibnu Hanbal membuang haditsnya dari Ali, kemudian berkata, 
'Dia itu mungkar.' 
Ibnu Abi Hatim menulis biografi 'Abbad dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/82) 
tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 
Hadits ini terdapat dalam Tafsir Ibmu Katsir (6/246) dari 41 Musnad dengan 
disebutkan jalur berbeda yang memiliki redaksi: anta kunta tajri. Redaksi ini 
adalah keliru dan tidak mengandung pengertian apapun. Redaksi yang benar 
adalah redaksi yang tertera dalam buku ini, yaitu: anta kunta bahran (engkau 
adalah lautan), dan ini merupakan ungkapan kinayah (analogi) untuk kebaikan 
dan kedermawanan Rasulullah SAW yang begitu luas. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aco £ 
| 


Ss SJ 3p Bb) s P Dai Gas 3g 
HI Le Yi Fa La Ap Ie A5 P3 af Tua Si s2) P3 
AE Ke YAN Lai 

884. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Al Harits, dari Ali RA, dia berkata, 
"Nabi SAW pernah mengerjakan shalat Witir ketika adzan, dan 


mengerjakan shalat dua rakaat ketika  igamah tengah 
dikumandangkan.”?? 


(A5 — AAt 


x8 


Ki — AAo 


2 dna maa LB BEA 23 UE 


#£ 9 


“35 F 2. - 8 


885. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik sehamakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari 'Ashim, dari Ali RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat enam belas rakaat di siang 
hari.” 


Jd yah Ss 5 AAL 3 Blah GAS — AAN 

TAN Ae EA PU Png YP Baal Hj LS AS 

Al Ko di Ipah oi Ab Pi AI Ia ae 
Mn CN Ma aa ole alah Para 


886. Ishag bin Ibrahim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Salamah bin Al Fadhal menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abu Habib, dari Martsad bin 


99 Sanadnya dha'if karena keberadaan Al 'Harits bin Al A'war. Hadits ini 


merupakan pengulangan dari hadits no. 764. 
20 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 650. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abdullah Al Yazani, dari Abdullah bin Zurair Al Ghafigi, dari Ali bin 
Abu Thalib RA, bahwa Rasulullah pernah menunggang keledai yang 
bernama 'Ufair.”'! 


Pa rae AI AE GA maa bye elsa 
4 Pa Pl sa Ng 2 Te - Pama” o 8 Pan 
2S kal OP) JB play WE lo Ka Ab dna 
25 2 0t eco 0? 

887. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Bagiyyah bin Al 
Walid Al Himshi menceritakan kepada kami, Al Wadhin bin 'Atha' 
menceritakan kepadaku dari Mahfuzh bin Algamah, dari Abdurrahman 
bin 'A'idz Al Azdi, dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau 


bersabda, “Sesungguhnya dubur itu merupakan rajutan penutup mata. 
Barangsiapa tertidur, maka hendaklah dia berwudhu. 


261 Sanadnya shahih. Ishag bin Ibrahim Al Razi adalah Khatn bin Salamah bin Al 
Fadhl. Abu Hatim berkata, “Aku mendengar Yahya bin Ma'in menyanjungnya 
dengan kebaikan.” 

Salamah bin Al Fadhl adalah Al Abrasy, seorang gadhi (hakim) di daerah Ray. 
Bukhari berkata dalam Ash-Shaghir, “Ali berkata, "Kami menyangsikan 
haditsnya sebelum dia keluar dari Ray, dan Ibnu Ishag bin Ibrahim juga men- 
dha'ifkannya'." Tapi, Ibu Ma'in menganggapnya tsigah dan berkata, “Dia 
adalah perawi yang tsigah, kami menulis (hadits) darinya, sepertinya apa yang 
dituliskan oleh Maghaziyah itu paling sempurna, dan tidak ada yang lebih 
sempurna dari kitabnya.” 

Ibnu Ma'in juga berkata, “Aku mendengar Jarir berkata, "Tidak ada orang dari 
Baghdad hingga Khurasan yang lebih menguatkan Ibnu Ishag daripada 
Salamah.” Abu Daud juga menanggapinya sebagai fsigah, dan kami juga lebih 
mengunggulkan pendapat orang-orang yang menganggapnya tsigah. 

Sanadnya shahih. Bagiyyah bin Al Walid Al Himshi adalah seorang perawi 
yang sering diperselisihkan. Namun yang benar, dia adalah seorang yang tsigah 
dan dapat dipercaya jika dia menceritakan hadits dari orang yang tsigah, dan dia 
pun menegaskan akan periwayatan hadits tersebut. Sebab yang menjadi aib 
(cacat) pada dirinya adalah tadlis (pemalusan). Lebih dari itu, Syu'bah pernah 
meriwayatkan hadits darinya, padahal Syu'bah sendiri hanya meriwayatkan dari 
orang-orang yang Isigah. Bukhari juga menulis biografinya dalam Al Kabir 
(1/2/150) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. Demikian juga dengan 
apa yang terdapat dalam Ash-Shaghir (220). 


— Musnad Imam Ahmad 


962 


£ 0. AI Ao Ba 3Lo, Dn Bo Io aa 
s Lu ru Gn) “anal AYI se IN na A— AAA 
# .. ne OT Tak Na - - . 8. 0 EN NN Pa PAN PAN 
Ce BI IE RR AN Un TARI ola Ii aa YP oi OCE 


Pap KTA Io Ai II data Lor 


Bukhari dan juga Nasa'i tidak pernah menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa. 
Hakim menuturkan, “Bagiyyah bin Al Walid Al Himshi adalah perawi yang 
tsigah dan dapat dipercaya.” Ibnu Hibban berkata setelah menyebutkan 
komentar penguatnya akan hadits-hadits Bagiyyah, “Aku menilainya sebagai 
seorang yang tsigah dan dapat dipercaya, namun dia adalah seorang mudallis 
(yang suka memalsukan hadits)” Pernyataan Ibnu Hibban ini merupakan 
pernyataan yang paling moderat tentang Bagiyyah. Sedangkan di sini, Bagiyyah 
mengatakan secara tegas bahwa dirinya mendengar (hadits ini) dari gurunya. 

Al Wadhin bin 'Atha' Al Khaza'i adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap 
tsigah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban, dan lainnya. 

Mahfuzh bin Algamah Al Hadhrami adalah perawi yang tsigah. 

Abdurrahan bin bin 'A'idz At-Tsamali Al Azadi adalah seorang tabi'in tsigah. 
Abu Hatim dan Abu Zur'ah menduga bahwa dia (Abdurrahman bin 'A'id) tidak 
pernah bertemu dengan Ali RA, padahal Ibnu Mundah mengutip dari Bukhari 
yang menyebutkan Abdurrahman bin 'A'id termasuk dalam kelompok sahabat, 
meskipun yang sebenarnya dia adalah seorang tabi'in. Lihat 4 I-Tahdzib (6/203) 
dan Al Ishabah (5/153-154). 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/81), Ibnu Majah (1/90-91) dan 
mereka meriwayatkan dari jalur Bagiyyah bin Al Walid. 

Sementara itu pada At-Tahdzib (11121) dalam biografi Al Wadhin dinyatakan, 
“Ibnu As-Saji berkata, 'Dia (Bagiyyah bin Al Walid) memiliki sebuah hadits 
munkar yang bersumber dari Mahfuzh bin Algamah, dari Abdurrahman bin 
'A'idz dari Ali, yaitu hadits, 'Kedua mata adalah penutup pantat." As-Saji 
berkata, 'Aku menyaksikan Abu Daud memasukkan hadits ini ke dalam Sunnan. 
Dan aku kira dia tidak akan mencantumkan hadits tersebut dalam kitabnya 
kecuali menurutnya hadits tersebut shahih'." Lihat Nashb Ar-Rayah (1/45). 
As-Sah: Ibnul Atsir berkata, “Kata 4s-Sah berarti lingkaran pantat. Dan kata ini 
bersumber dari kata ist (Li), asalnya adalah sattah (Kw) dengan kata dasar 
analog (wazan) farras (v5), bentuk pluralnya adalah astah (stm) seperti kata 
afras (04 3). 

Ibnu Atsir melanjutkan, “Pengertian hadits ini adalah, bahwa sepanjang 
manusia masih terjaga, maka duburnya seperti terkunci. Jika dia tertidur, maka 
pengunci tersebut terbuka. Beliau menganalogikan (kinayah) hadats dan 
keluarnya angin (kentut) dengan ucapan ini, dan ini merupakan kinayah yang 
paling baik dan paling lembut. Ini merupakan penafsiran atas riwayat yang 
terkenal bahwa mata merupakan penutup pantat. Namun yang dinyatakan dalam 
hadits ini adalah bahwa pantat merupakan pengikat (penutup) mata. Aku 
menduga ini adalah keterbalikan, dan itu merupakan hal yang diperbolehkan 
bagi lidah dan memang sering terjadi.” 


Musnad Imam Ahmad — 


888. Husain bin Al Hasan Al Asygar menceritakan kepada kami, 
Ibnu Gabus bin Abu Zhabyan Al Janbi menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Ali RA, dia berkata, “Ketika aku dapat 
membunuh Marhaban, aku membawa kepalanya kepada Nabi SAW.” 


”63 Sanadnya sangat dha'if. Sebab Husain bin Al Hasan Al Asygar Al Fazari adalah 
perawi yang sangat dha'if. Bukhari berkata dalam AI Kabir (1/2/382), “Pada diri 
perawi ini terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.” Bukhari juga 
berkata dalam Ash-Shaghir (230), “Pada perawi ini terdapat hadits-hadits yang 
munkar.” Abu Zur'ah berkata, “Dia adalah perawi yang munkarul hadits.” 
Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa (9), “Dia adalah perawi yang tidak kuat.” 
Sementara itu dalam At-Tahdzib terdapat kisah Ahmad yang meriwayatkan dari 
Husain bin Al Hasan Al Asygar, dan itu terjadi karena Ahmad tidak menilai 
Husein bin Al Hasan Al Asygar termasuk bagian dari orang-orang yang suka 
berdusta. Ahmad didebat pada dua hadits lain yang juga dia riwayatkan dari 
Husein bin Al Hasan, dan Ahmad sangat mengingkarinya seolah tidak 
meragukan lagi bahwa ini merupakan sebuah dusta. Demikian juga, Ali bin Al 
Madini yang juga memastikan akan kebohongan kedua hadits tersebut. 

Dalam g tertulis: Husain bin Husain. Itu adalah keliru. Kami membenarkannya 
dari » &, dan beberapa kitab takhrij lainnya. 

Ibnu Gabus bin Abu Zhabyan adalah perawi yang tidak jelas, tidak diketahui 
nama dan kondisi dirinya. Namun Al Hafizh menulis biografinya dalam At- 
Tajil (534) dan berkata, “Ibnu Gabus bin Abu Zhabyan dari ayahnya, dari 
kakeknya.” Setelah itu Al Hafizh "memutihkannya" dan tidak menulis apapun 
tentangnya. Al Hafizh juga menyebutkan dalam At-Tahdcib (8/305) pada 
biorgafi Ibnu Gabus, “Anaknya darinya (tanpa diberi nama).” Dengan demikian, 
orang ini adalah orang yang tidak diketahui kepribadian dan kondisi hidupnya. 
Ayah Ibnu Gabus adalah Gabus bin Abu Zhabyan Al Janbi. Dia adalah perawi 
yang dha'if. Ibnu Hibban menuturkan, “Dia adalah seorang yang hapalannya 
buruk, dan meriwayatkan sendiri hadits yang tidak ada dasarnya dari ayahnya.” 
Dia juga dianggap dha'if oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Sa'd dan Ad-Daruguthni. 
Namun Ibnu Ma'in menanggapinya sebagai seorang yang tsigah. Bukhari juga 
meriwayatkan dalam Al Kabir (4/1/193) dari Jarir, dia berkata, “Kami 
mendatangi Gabus setelah kebinasaannya.” Lihat Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/2/145). 

Nama ayah Oabus adalah Abu Zhabyan Al Janbi. Abu Zhabyan Al Janbi 
bernama lengkap Hushain bin Jundab. Dia adalah seorang tabi'in yang tsigah. 
Al Janbi adalah nisbat kepada Janb, sebuah kabilah yang berasal dari Yaman. 


1968) — Musnad Imam Ahmad 


2. £ aa - ote A ha hh 2 Aa 5 Ge aa Ser EC £ 2x0. A, 
ol del dala AI Ao Sy Aa eta Va UitY Tan JB Wi 
(io SI Ig BS Ca 

889. (Abdullah bin Ahmad berkata:| Syaiban Abu Muhammad 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Khabab memberitahukan kami dari Jarir bin Hayyan, 
dari ayahnya, bahwa Ali pernah berkata kepada ayah Jarir (Hayyan), 
“Aku sungguh akan mengutusmu dengan sesuatu (ajaran) yang pernah 


Rasulullah SAW (titipkan saat) mengutusku: (yaitu) agar aku meratakan 
kuburan, dan menghancurkan semua bentuk berhala.” 


890. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ishag bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari 
Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: Aku 
mendengar Ali RA berkata, "Aku adalah seorang lelaki yang sering 
keluar madzi, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah (tentang hal itu). 
Beliau pun lalu menjawab, “(Jika madzi keluar) padanya (hanya cukup 


digantikan dengan) wudhu'. ai 


564 Sanadnya dha'if. Pembahasan atas hadits ini telah dikemukakan pada hadits no. 
683. Syaiban Abu Muhammad adalah Syaiban bin Farukh, dan dia adalah 
perawi yang tsigah. Dia dianggap tsigah oleh Ahmad dan ulama hadits lainnya. 
Muslim juga meriwayatkannya. Lihat hadits no. 741. 

Ucapan Ahmad: “Dari ayahnya, bahwa Ali pernah berkata kepadanya 
ayahnya,” itu adalah upaya izhar fi magam al idhmar (memberi penjelasan 
terhadap sesuatu yang samar). Maksudnya, Ali berkata kepada Hayyan (ayah 
Jarir). 

Sanadnya shahih. Ishag bin Isma'il adalah Ath-Thalagani. Dia adalah perawi 
yang tsigah. Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan adalah perawi yang tsigah, 
shudug dan tsabt. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 869. Lihat 
juga hadits no. 870. 


965 


Musnad Imam Ahmad — 


CE Adaa Tar 23 Mg Sa ana Ip At ate JB — aan 


Ne Ea ag z . .. 5 - .. an 4 . - Lu. aya 
Me Pee oo oa oa 


. 


43) JL Ang dk S “ka P3 2 aa Me wa 
SB Aa P3 


891. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Wahb bin Bagiyyah Al 
Wasithi menceritakan kepadaku, Khalid bin Yazid bin Abu Ziyad 
memberitahukan kami dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali RA, dia 
berkata, “Aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madzi, lalu aku 
bertanya kepada Nabi SAW (tentang hal itu). Beliau kemudian 
menjawab, “(Bagi keluarnya madzi) padanya (cukup digantikan dengan) 
wudhu. Dan (bagi keluarnya) mani padanya (harus dilakukan) mandi 
hadats. "86 


. 0. Tor #30 as. 8 - . 3. 2». 6 
Pa nan SA on an Pad . Th. 0. £ .—» f 
pe JB KB as "3 JB ipa LS AJ ida 3 SI 
jar $ ro. ..' aa “. aa s an : - “? o- x - - 
S3 A3 DA Da BP SS dag Sr) SS rip P3 
A 2, Na - ne PM - Na at . . 39 Pn an pa o 
Ol dan il dag Is telial J3 Fb Ihanun Cp P3 IE Kami 
- #1. ME NP Pe Ia, P3 
1, #3 M5 0S elu , ade 
892. Yahya bin Sa'id Al 'Umawi menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abi Laila menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Ashbahani, dari 
neneknya (yang pernah menjadi gundik Ali RA), dia berkata: Ali RA 
berkata, “Aku seorang lelaki yang mudah tertidur, ketika aku telah 
menunaikan shalat Maghrib dan masih mengenakan pakaian yang masih 
aku kenakan aku pun tertidur.” 


Yahya bin Sa'id berkata, “Aku (Ali) tertidur sebelum shalat 'Isya, 
kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan 


sa Sanadnya shahih. Khalid adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan. Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits sebelumnya. Hadits ini dan hadits 
sebelumnya merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


beliau pun memberiku keringanan.” 


- 3 P4 
Non rah - 5-4 Kon, 18 fa £ 0 
. & . 
. 


aa X5 Jul —aar 


o- 0 - - € Jo nh - B0 Ta o- £ 2. 0 3 Ao Pa 
JS GP S3 Gg or Jaja Ld Gee aj UI ag ea cp HA 


aga AD . N PN NA Te Tor £ o .. 8 
IS slh See) LS IE ERA ag EP SARA, 
2 OLI JA AR na total Pata Dera Aa ON » 
SP II HIS SUS 5 Kh Ae Al Ito dl Sy) 

EN ae TAN DATA 


893. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Syaiban Abu Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim (Abu Zaid Al 
Oasmali) menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali RA, dia berkata, “Aku adalah 
seorang pria yang sering keluar madzi, lalu aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Beliau pun kemudian menjawab, 
'Dalam (kasus keluarnya) madzi (cukup digantikan dengan) berwudhu. 
Sedangkan dalam (kasus keluarnya) mani (harus digantikan dengan) 


mandi hadats'. "88 


97 Sanadnya hasan. Yahya bin Sa'ad Al Umawi, sosoknya telah dijelaskan dalam 
hadits no. 832. Pada hadits ini, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan darinya, 
namun Ibnu Hajar tidak menyebutkannya dalam At-Tahdzib, atau juga Ibnu 
Jauzi dari para guru Ahmad bin Hanbal. 

Ibnu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdurrahman. Pembahasan tentang 
sosoknya telah dikemukakan dalam pembahasan hadits no. 778. 

Ibnu Al Ashbahani adalah Abdurrahman bin Abdullah Al Asbahani Al Kufi. 
Dia adalah seorang tabi'in yang tsigah. Nenek Ibnu Al Ashabahni namanya 
tidak diketahui. Dia adalah seorang tabi'in dengan status sebagai budak Ali RA. 
Ali kemudian memerintahkannya untuk berhijab dan bersikap jujur. 

Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (1/314), dan penulisnya berkata, 
“Dalam hadits ini terdapat Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila. Dia 
adalah perawi yang dha'if karena hapalannya buruk. Dalam hadits ini juga 
terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya.” 

”68 Sanadnya shahih. Abdul 'Aziz bin Muslim Al Oasmali adalah perawi yang 
tsigah, dan termasuk tokoh terkemuka. Al Oasmali adalah nisbat kepada 
Oasmilah, yaitu sebuah kabilah yang berasal dari 'Azd yang kemudian menetap 
di Bashrah. Itu seperti dikemukakan oleh As-Sam'ani dalam Al Ansab. Hadits 
ini merupakan pengulangan dari hadits no. 891. 


Musnad Imam Ahmad — | 


Oa yet LSA JA KI Sa: Ma ip At ae JB) — Aa 


. .. 3 e- 


5 aa sae Ca ea Aa 1 Gis AI aa or 


BP yi ne aa AG 


an Ol Bab tap ka el la Ne Si da tea 5 
Tebo Waah 


894. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Abu Bakar Al Bahili 
Muhammad Ibnu Amru bin Al Abbas menceritakan kepadaku, Abdul 
Wahhab (Ats-Tsagafi) menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 
kepada kami dari Abdul Karim dan Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali, bahwa Nabi SAW pernah 
mengutusnya sambil membawa hewan kurban beliau. Beliau 
memerintahkannya untuk menyedekahkan daging, kulit dan tulang- 
tulangnya.” 


LAN 2 An 


te  .. G 
AB Aoi -. Es Bus Si aa sen « & 4 3 ag 
03. NN 0 
Ana BN 


9 Sanadnya shahih. Abu Bakar Al Bahili: namanya adalah Muhammad bin 
Khalad bin Katsir. Dia adalah perawi yang tsigah. Biografinya terdapat dalam 
At-Tarikh Al Kabir (1/1/76), Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/246). Adapun namanya 
yang terdapat di sini adalah Muhammad bin Amru bin 'Abbas. Ini adalah keliru. 
Sebab, di antara para perawi tidak ada yang memiliki nama tersebut. 

Besar dugaan kami bahwa ini adalah kesalahan dari para penyalin hadits, walau 
itu dapat ditemukan dalam tiga skrip dasar, dan bukan merupakan kesalahan 
yang sudah ada sejak dahulu. Sebab, jika kesalahan ini telah ada sejak dulu, 
tentu para penghapal hadits akan menyadarinya, terlebih Ibnu Hajar dalam At- 
Tajil. 

Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Ibnu Abi Najih adalah Abdullah. 
Lihat hadits no. 593. Hadits ini dan hadits sebelumnya merupakan penambahan 
dari Abdullah bin Ahmad. 


— Musnad Imam Ahmad 


895. Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Khalaf bin Hausyab menuturkan dari Abu Ishag, dari Abdu Khair, dari 
Ali RA, dia berkata, “Nabi SAW meninggal dunia, lalu Abu bakar 
menyusul, dan Umar RA menyusul ketiga. Setelah itu kami pun tertimpa 
fitnah, (dan) Allah akan mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki.” 


ae BP ae Opa Kata Sa ME — AAN 
atau P9 SEA Tan Ab Gd ai Lip Ke EN Jl 353 206 
Te Ho AN Span ata SIB Kana AU Ha AJ 
NIK MINAT PETA ANN Aan DEA aa 
ta NABI IE ia TA LL Lea Hd SE KA FN 


Ja 

896. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan 
menceritakan kepada kami, Syuraih (Ibnu "Ubaid) menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Diceritakan kepada Ali bin Abu Thalib RA 
tentang kondisi penduduk Syam saat dia sedang berada di Irak. Mereka 
berkata, 'Laknat (kecam)lah penduduk Syam itu, wahai Amirul 
Mukminin." Ali menjawab, 'Tidak (aku tidak akan melakukannya). 
(Karena) sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Hamba-hamba Allah yang shalih itu berada di Syam, dan mereka 
(berjumlah) empat puluh orang. Setiap kali ada seseorang shalih yang 
meninggal dunia, maka (setiap itu pula) Allah menggantikannya dengan 
lelaki lainnya. Karena mereka-lah hujan diturunkan, karena merekalah 
musuh dapat dikalahkan, dan karena mereka (pula) siksaan dihindarkan 


"0 Sanadnya hasan. Syuja' bin Walid Abu Badr adalah perawi yang tsigah. Oleh 
karena itu sangat keliru jika orang mempermasalahkannya. Khalaf bin Hausyab 
adalah perawi yang tsigah. Sufyan bin '"Uyainah menyanjungnya dan Ibnu 
Hibban mencantumkannya dalam Ats-Tsugat. Abu Ishag adalah As-Subar'i. 
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (9/54), dia menisbatkannya 
kepada Ahmad dan Thabrani dalam 4! Ausath. Thabrani berkata, “Para perawi 
yang dinukil Ahmad adalah orang-orang yang tsigah.” Lihat hadits no. 880. 


Musnad Imam Ahmad — 


dari penduduk Syam'. 


EN Pa YAN ai ES Sea ATA IBAN 
pai pa SPA NG Gi US Ii bi Bab 


. 
Jo. 4 


PD Na 2 ga Be 0. Tar £ o 05 o- 0 - 3 
SAI KA gag PP ab al SA ae LP anta 
aa -.0 - Pa "3 nd SA .. » 3 Ja ap A, 8 Y “ - 
AB Ula GI Jani Y 2 ON bg le dl Ito Ai Sya) 


897. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Suwaid bin Sa'id Al Harawi 
menceritakan kepadaku, Yahya bin Zakaria bin Abu Za'idah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, 
dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali RA, dia berkata, 
"Rasulullah pernah mengirimkan unta atau sapi kepadaku, kemudian 


beliau bersabda, Janganlah kamu memberikannya kepada pejagal 
(walau) sedikit"? 


BEI GA bl ae Upi Gel Ii Lae 3S — AAA 
TA UG 2 SAN 


. 


Be 0... PA £3 ora # o - e- Ad £ (3 - 30 A2. J ai 


971 


Sanadnya dha'if, karena haditsnya terputus (mungathi'). Sebab Syuraih bin 
'Ubaid Al Hadhrami Al Himshi tidak pernah bertemu dengan Ali RA, bahkan 
dia hanya dapat bertemu dengan sebagian sahabat yang meninggal dunia 
belakangan. Sebelumnya juga telah dikemukakan sebuah riwayat dari Umar 
dengan sanad ini, yaitu pada hadits no. 107. 

Hadits ini disebutkan oleh @adhi Malik Al Mudarisi dalam Dzail Al Gaul Al 
Musaddid (89-90), dan menjadikan hadits ini sebagai argumentasi atas 
ditetapkannya hadits tentang orang-orang shalih (al abdaal). Namun, seperti 
yang dapat Anda lihat, argumentasi tersebut lemah. Hadits tentang keberadaan 
mereka akan dikemukakan pada hadits lain dalam Musnad Ubadah bin Shamit 
(5/322) t, Ahmad bin Hanbal berkata tentang hadits ini, “Hadits tersebut 
munkar.” 

Pembahasan atas hal ini akan dikemukakan pada pembahasan selanjutnya, insya 
Allah. Lihat hadits no. 15600 dan hadits dari 'Ubadah bin Shamit. 

Sanadnya shahih. Al Hasan bin Muslim bin Yannag adalah perawi yang tsigah. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 593. Lihat juga hadits no. 894. 
Hadits ini merupakan penambahan dari Abdullah bin Ahmad. 


972 


— Musnad ImamAhmad 


AB UB ng LE s2) Ab Gi ya (33 Sh 


Jo 


SAS ab gan BAY Doha AI 
IA 2 #1) Ab ig GE Up Oi 


-. 
. ..d 


Ja EN ii Hj atau IE TEA an Ya 


2... 
“ 


du Uma RA ATI BN SY Oa db 


PN ad Lc... NA PU 
at eni dr pa daa Io Mr SA NS 
(33 Ke AAU nanya A3 Ke Aa an WA Ke 

Pn ad ET Be ki Ad SBY £ 5» 


898. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Al 
Mubarak) mengabari kami, Umar bin Sa'id bin Abu Husein mengabari 
kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, 
“Jenazah Umar bin Khaththab diletakkan di atas ranjangnya, kemudian 
orang-orang mengelilingi, mendoakan, dan menyalatinya sebelum 
diangkat (untuk dikuburkan). Aku termasuk di antara orang-orang itu, 
namun tidak ada yang memperhatikanku kecuali seorang lelaki yang 
memegang bahuku dari belakang, kemudian aku menoleh dan ternyata 
dia adalah Ali bin Abu Thalib RA. Dengan iba kepada Umar, Ali berkata, 
'Engkau tidak meninggalkan seseorang yang lebih kusukai untuk Allah 
pertemukan dengannya membawa amalan seperti amalanmu. Demi Allah, 
sesunggunya aku menduga bahwa Allah akan menjadikanmu senantiasa 
bersama kedua sahabatmu. Itu karena aku sering mendengar Rasulullah 
bersabda, “Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar," dan, "Aku 
masuk bersama Abu Bakar dan Umar,” dan, "Aku telah bepergian 
bersama Abu Bakar dan Umar.” Sesungguhnya aku menduga bahwa 
Allah akan menjadikanmu senantiasa bersama mereka berdua'. 13 


93 Sanadnya shahih. Ibnu Abi Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abu 
Mulaikah. Dia adalah Pen Makkah dan seorang tabi'in yang tsigah. Lihat 
hadits no. 867. 


Musnad Imam Ahmad — 


La Jutat An 2 Utei gl Ii Tae is — aa 
PB ia ME md Aek an 2. 3 an ta 
A 


J8 el dl bi led ee Hepi AN 32) Jb 
Ja GAN WTA pn oa rn 9 3 


899. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
memberitahukan kami, Yahya bin Ayyub memberitahukan kami dari 
“Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari Al Gasim, dari Abu 
Umamah: Ali bin Abu Thalib RA mengabarkan kepadanya, bahwa dia 
pernah mendatangi Nabi SAW. Ali berkata, “Jika aku mendapati beliau 
sedang shalat kemudian beliau bertasbih, maka aku pun masuk menemui 
beliau. (Tetapi) jika beliau tidak sedang shalat, maka beliau akan 
langsung mempersilahkanku menemui beliau.” 


£ 
£ 


2. 8 0 
BNN Pa 
Ab AN EN ea yan Ye EL gd 


P4 
£ 8 


ag SN GA on Kb Gb da da LAI Sega ea da 
ca d3 u sada Co NI J3 Tn) ag le & Ie P3 


2 eco. ni “4 


Sp BS 2 Tao Kia AA ola Sp dg Kat ul 


as - 


GAN 3 Lb ut SI MN Bas —a.. 


- £.. 


EN naa asa Ja En Oi aa Eg. 3 
Ian ip Ri 
900. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 


memberitahukan kami dari Az-Zuhri: Ali bin Husain mengabariku bahwa 
Husein bin Ali RA mengabarinya, bahwa Ali bin Abu Thalib RA 


”4 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 809. 
Pembahasan atas hadits ini telah dikemukakan secara rinci dalam hadits no. 
598. Lihat juga hadits no. 647. 


— Musnad ImamAhmad 


mengabarinya (Husein bin Ali): Nabi SAW pernah mengetuk (pintu 
rumah) Ali dan Fatimah (puteri Rasulullah SAW) pada suatu malam, 
kemudian beliau bertanya, “Tidakkah kalian berdua mengerjakan 
shalat?” Aku (Ali) menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa 
kami berada dalam kekuasaan Allah. Jika Allah berkehendak 
membangunkan kami, maka Dia akan membangunkan kami.” Beliau 
kemudian berpaling ketika aku mengatakannya, dan tidak menanggapiku 
sedikitpun. Lalu ketika berpaling, kudengar beliau bergumam sambil 
memukul pahalanya, “Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak 
membantah.” (Os. Al Kahfi (181: 54)” 


SPA Aa AJE IL NE La Wib — ALA 
Ion 530 1 - L no. A03 oo No. 023 038 
10 HAN Con Ta GI SAN AR (23 ra Ii da 
Pn ae 8 naa PR nan Ai PN : ENI 
Kn LT ab R5 tt GT ira 2 RATE 
dala SI lgs ?) 2abU3 ya 3,b 
901. Ya'gub menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan 
kepada kami dari Shalih: Ibnu Syihab berkata: Ali bin Husein 
mengabariku bahwa ayahnya (Husein bin Ali) mengabarinya bahwa Ali 
bin Abu Thalib RA mengabarinya bahwa Rasulullah SAW pernah 
mengetuk (pintu rumah) Ali dan Fatimah. Dia kemudian menyebutkan 

hadits seperti hadits sebelumnya.” 


i 


cs 


0. 0 - -. 0 e- Pa e - o 8 8 
DL 3 BR ep Al KE UAS Pi 3 IP Wa — AL 


- Lala: PL 


12... 


#0. 0 ey dar an TE M3 32 2 & » 0 
Aa 3 Dp BAP Lang Minat 3G JB Ola 
or 4, " EN 2 ea £ . : 2 A, Pa “ Pa 08 ,- 0 - 
ae le Al Sya) JP JB nh Ab au ea 

NT ri Tt. oa - - ox 08 3 4 LN .. N . 2 2 - 
(Ha JS gan YUL SN seng BI 3 GP AO) Ta 
902. Ali bin Bahr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ibrahim 


5 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 705. 
916 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Umar bin Kaisan menceritakan kepada kami: Ayahku berkata: Aku 
berkata: Aku mendengarnya menceritakan dari Abdullah bin Wahb, dari 
bapaknya, dari Abu Khalifah, dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Lembut yang 


menyukai kelembutan. Dan Dia akan memberi sesuatu kepada 
1 877 


kelembutan yang tidak Dia berikan kepada kekerasan' 


7! Sanadnya hasan. Abdullah bin Ibrahim telah disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Ats-Tsugat. Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi yang baik 
haditsnya." Haditsnya dinukil oleh Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al Madini dan 
perawi lainnya. Dalam hadits ini pun Ahmad meriwayatkan darinya melalui 
sosok perantara. Nanti akan dikemukakan hadits yang diriwayatkan Ahmad 
darinya secara langsung pada hadits no. 12688. 

Ayah Abdullah adalah Ibrahim bin Umar bin Kaisan Al Yamani Ash-Shan'ani. 
Ibrahim bin Umar adalah perawi yang tsigah. Dia dianggap tsigah oleh Ibnu 
Ma'in dan Ibnu Hibban. 

Tentang Abdulah bin Wahb bin Munabih Ash-Shan'ani, Al Hafizh menuliskan 
biografinya dalam At-Tahdzib tanpa menyebutkan adanya cacat atau 
ketidakadilan dirinya. Al Hafizh berkata dalam t-Tagrib, "Aku tidak 
mengetahui seorang pun yang menanggapnya Isigah. Benar, Abu Daud memang 
pernah berkata, 'Dia itu terkenal." Jadi, orang seperti ini riwayatnya dapat 
diterima. 

Abu Khalifah Ath-Tha'i Al Bashri riwayatnya juga dapat diterima, sebagaimana 
telah dijelaskan dalam 4t-Tagrib. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam A1 Kabir (1/1/307-308) dan berkata, 
"Ibrahim bin Musa berkata kepadaku, 'Hisyam bin Yusuf menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ibrahim Ibnu Umar —dia adalah orang yang paling baik 
shalatnya, namun pada pendapatnya terdapat suatu hal yang harus 
dipertimbangkan kebenarannya- mengabariku dari Abdullah bin Wahb, dari 
Munabbih, dari ayahnya, dari Abu Khalifah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Sesungguhnya Allah Maha Lembut yang menyukai kelembutan. Dia akan 
memberi sesuatu kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada kekerasan." 
Dalam sanad ini, ada penambahan nama Wahb bin Munabbih yang merupakan 
sosok yang meriwayatkan dari Abu Khalifah. Bisa jadi gugur sanad hadits ini 
seperti yang disebutkan dalam A4! Musnad adalah sebab sosok Wahb, atau 
mungkin pula gugur karena cacatnya salah seorang perawi. 

Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8/18), dan penulisnya berkata, 
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Abu Ya'la. Abu Khalifah 
tidak dianggap dha'if oleh seorang ulama pun, dan para perawi lainnya adalah 
orang-orang yang Isigah." 


— Musnad Imam Ahmad 


SY as lay ag gel — ar 
Tea ana dia Eo I5 JG SIB REA 2 ME 
MI ap Las Tej bas L 


903. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Utsman bin Muhammad bin 
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari Abdurrahman bin Abu 
Laila, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa 
mengatakan suatu perkataan tentang diriku dan dia tahu bahwa dirinya 
berdusta, maka dia adalah orang yang paling pendusta di antara para 
pendusta."”? 


LA KO Asa dian asal Ana Jl aa 


2, - 
B8. 3 0 0. Ao 9 


- Pa Tae PA SA HN IG - - ... £ x 3g. £ 
ey es ol “nan pe matan GP CAN Gp oa ah on 2 ae Mada 
- - - # # ke 


Hadits ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir (1743) 
dan menisbatkannya kepada Ahmad, Baihagi (dalam A4sy-Syu'ab dari Ali RA), 
Thabrani (dari Abu Umamah), dan Al Bazzar (dari Anas), dan semuanya 
diriwayatkan secara ceroboh. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam 
pengertiannya (4/44, 8/12, 13, dan 57, 84, 85 dan 9/16 (cetakan As- 
Sulthaniyah)) dari 'Aisyah RA dengan banyak redaksi berbeda, juga 
diriwayatkan oleh Muslim (2/285). 

Sanadnya shahih. Utsman bin Muhammad bin Abu Syaibah adalah perawi yang 
tsigah, tepercaya dan dapat dipercaya. Dia menulis Musnad dan Tafsir. Dia 
adalah orang yang hidup semasa dengan Ahmad bin Hanbal. 

Ibnu Fudhail adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/10), Utsman bin Abu Syaibah, dan 
Muslim (1/5) dari hadits Samurah dan Mughirah. Demikian pula diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah dari Samurah dan Mughirah, namun dengan redaksi: "Fahuwa 
ahadul kazibiin (maka dia adalah salah seorang di antara para pendusta)." Lihat 
hadits no. 584 dan 630. Lihat juga penjelasan (syarah) kami atas Ar-Risalah 
karya Syafft'i (1098). 

Hadits ini termasuk penambahan dari Abdullah bin Ahmad dalam » &, namun 
dalam « hadits ini dijadikan sebagai riwayat Imam Ahmad. Walau begitu, kami 
menduga kuat bahwa hadits ini merupakan penambahan dari Abdullah bin 
Ahmad. 


978 


Musnad Imam Ahmad — 


Ma Oya PA ISA J3 Haa IE OGAN Ya SS AS 
" C5 Te Pe BA, . Ne Gor PUN aan 2 - 9 
Oa IE (AJE Sab AN 123 CAS US Ol VI cad pake 


nh IE Sa Hala Hi SA aah ala AN Il aka 

904. |Abdullah bin Ahmad berkata:) Muhammad bin Abu Bakar Al 
Mugaddami menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid menceritakan 
kepada kami dari Ayyub dan Hisyam, dari Muhammad bin 'Abidah: 
bahwa Ali RA menceritakan (tentang) penduduk Nahrawan, kemudian 
dia berkata, "Di antara mereka ada seorang lelaki yang pendek 
tangannya, kecil tangannya, atau kurang tangannya. Seandainya tidak 
karena akan sewenang-wenang, niscaya akan kuberitahukan kalian apa 
yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang membunuh mereka 
(penduduk Nahrawan) melalui lidah Nabi Muhammad SAW." 


Aku (Muhammad bin 'Abidah) kemudian berkata kepada Ali, 
"Engkau (benar-benar) mendengarnya dari beliau SAW?" Ali menjawab, 
"Ya, demi Tuhan Pemilik Ka'bah." 


SEN ae Ap LE Cia Ga 0153 1 kata WA — A0 

Lara Sin Ae Na Sena ab 2 - L 0. » #0. #0. 
-- Na 5 bi - ai - je 

NG Oka II bla ya ee ah) 


- 2... 


ATA 
5 - - - » 3 para - - 3 4 

PJB LK See IS ANJI KS ee IS 

Pi PA TIP LN An 0 Pa PA Oa iga TA - ar ... 
WIN WE IPO KEP D3 F3 Ny IM KE JS 
Pa NI 0 noh LoL LL to. d7 Pr 

ANA SES AS Ai Ol al gtu YA ya 

905. Manshur bin Wardan Al Asadi menceritakan kepada kami, Ali 

"9 Sanadnya shahih. Muhammad adalah Ibnu Sirrin. Hadits ini termasuk 


penambahan dari Abdullah, dan merupakan ringkasan dari hadits no. 735. Lihat 
juga hadits no. 848. 


— Musnad Imam Ahmad 


bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Al 
Bakhtari, dari Ali RA, dia berkata: Ketika (ayat) ini turun, "Mengerjakan 
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah," (Os. Aali 'Imraan (2): 
97) para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah (wajib 
melakukannya) setiap tahun?" Beliau terdiam. Mereka kembali berkata, 
"Apakah (wajib melakukannya) setiap tahun?" Beliau juga terdiam. 


Ali berkata: Mereka kemudian berkata, "Apakah (wajib 
melakukannya) setiap tahun?" Beliau menjawab, 'Tidak. (Karena) jika 
aku mengatakan ya, tentu melaksanakannya (ibadah haji) akan menjadi 
wajib (dilakukan setiap tahun|.' Allah SWT kemudian menurunkan 
(firman-Nya), 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, 
niscaya menyusahkan kamu.' (Os. Al Ma'idah (5J: 101) da 


AG £ 


Pe en Ly an 
PAGE ) Hae 2G -JG Ha AA PS yi 
0: IU HN da Lan de SA IG 


&- 


Jpn SS ja IG Sea Je m5 SA sd La, Oe 


280 Sanadnya dha'if karena terputus (mungathi'). Juga, karena Abdul A'la bin Amir 
Ats-Tsa'labi adalah perawi yang dha'if seperti yang telah dijelaskan dalam 
keterangan hadits no. 193 dan 568. 

Abu Al Bakhtari tidak mendengar hadits ini dari Ali RA, sebagaimana yang 
telah dijelaskan pada hadits no. 636. 

Ali bin Abdul A'ala bin Amir Ats-Tsa'labi adalah perawi yang tsigah. Dia 
dianggap tsigah oleh Bukhari pada riwayat yang dikutip oleh Tirmidzi (1/257) 
dalam syarh (penjelasan) kami dari Bukhari. 

Manshur bin Wardan Al Asadi dianggap tsigah oleh Ahmad, dan Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil dari Al Musnad 
(2/195 dan 3/250), lalu menuturkan, “Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim dari Manshur bin Wardan. Tirmidzi 
kemudian berkata, 'Hadits ini hasan gharib.' Apa yang dikatakan oleh Tirmidzi 
itu perlu dipertimbangkan. Sebab Bukhari pernah berkata, 'Abu Al Bakhtari 
tidak pernah mendengar dari Ali'." 


Musnad Imam Ahmad — 


AA AS) G3 yaah de mai oU) AG Ing ale Io 


AH tp. 


906. Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Al 
Hakam, dari Al Oasim bin Mukhaimirah, dari Syuraih bin Hani', dia 
berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah RA tentang hukum membasuh 
(mengusap) dua khuff. Aisyah kemudian menjawab, 'Datangi (dan 
tanyakan kepada) Ali RA, karena dia lebih tahu daripada aku tentang 
itu!" 

Syuraih bin Hani' berkata, “Maka kudatangi Ali RA dan 
kubertanya kepadanya tentang hukum membasuh dua khuff.” 


Syuraih bin Hani berkata, “Ali menjawab, 'Rasulullah pernah 
memerintahkan kami untuk mengusap kedua khuff (dan kesuciannya 
berlaku selama) sehari semalam, dan untuk orang yang sedang dalam 
perjalanan (musafir) selama tiga hari'."?! 


907. Yazid menceritakan kepada kami, Hajjaj memberitahukan 
kami, (dan) dia me-rafa'-kan (menyandarkan hadits ini hingga Rasulullah 
SAW). 


Ig 2. X9 do , 


WAS Go IP 5 Sal Pan Ke & Xx Jul — A.A 
Ban Para lai ena Rp JG Ja 
MI ai did ja SAN da BEA 3) 
AA gan 3 Ko al da 
908. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Nashr bin Ali Al Azdi 
menceritakan kepadaku, Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada 


81 Sanadnya shahih. Al Hakam adalah Ibnu 'Utaibah. Hadits ini merupakan 
perpanjangan dari hadits no. 781, dan pengulangan dari hadits no. 780. 


— Musnad Imam Ahmad 


kami dari Syu'bah, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abdu Khair: Aku 
mendengar Ali RA berkata, “Maukah kalian kuberitahukan tentang sosok 
terbaik dalam umat ini setelah Rasulullah SAW? (Dia adalah) Abu Bakar 
dan Umar RA.” 


2 & o- 


aa 


Dn Mal JG Bahaya die u 
Ss SG Sa AN pa ( Pa db dai ta & 
Fa Dp S3 JG SL SA Yi Je Xi P 
la di ja Maa IE bu SEN ea Y Ui 


Casa V3 aa SY Ke -JG Cia ss dina 2 

909. Abdullah bin 'Aun menceritakan kepada kami, Mubarak bin 

Sa'id (saudara dari Sufyan) menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Habib bin Abu Tsabit, dari Abdu Khair Al Hamdani, dia berkata: Aku 
pernah mendengar Ali RA berkata di atas mimbar, "Maukah kalian 
kuberitahukan tentang sosok terbaik dalam umat ini setelah Nabinya?" | 


Abdu Khair berkata, "Ali kemudian menyebutkan Abu Bakar RA. 
Lalu berkata, "Maukah kuberitahukan tentang (sosok) yang kedua?" 


Abdu Khair berkata, "Ali kemudian menyebutkan Umar RA. Lalu 
berkata, Yika aku ingin, maka akan kukabari kepada kalian tentang 
(sosok) yang ketiga'." 

Abdu Khair berkata, "Ali terdiam. Kami rasa yang dia maksud 
(sosok ketiga) adalah dirinya sendiri. Aku kemudian bertanya, 'Apakah 
engkau (benar-benar) mendengar Rasulullah SAW mengatakannya?' Ali 


22 Sanadnya shahih. Nashr bin Ali Al Azadi adalah Al Jahdhali, guru para 
pengarang kitab hadits yang enam (Kutub As-Sittah), dan dia adalah seorang 
yang tsigah. Pembahasan tentang dirinya telah dikemukakan pada hadits no. 
576. Bisyr bin Mufadhal bin Lahig adalah perawi yang tsigah. Ahmad berkata, 
“Dia menjadi akhir bagi proses pembuktian hadits di Bashrah.” Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 895, dan termasuk penambahan dari 
Abdullah. 


Musnad Imam Ahmad — 


r 


menjawab, 'Ya. Demi Tuhan Pemilik Ka'bah. Jika tidak, maka keduanya 
—dua telinga- ini akan tuli"!"?88 


CAS eta 23 BEAN AS Janet In At ata Ju) — an. 
Pp MB Aa gd CAS ga ai SU MEI Te 
ia AN naa 2... Daan ane 1s ap Pr Ti TR Ne - 2nd 
UNP Gea Jarang UU Asi Junk al tang Al P2 ga 
aan Me, ANN Oa Tali Tn PA 3 Mana PRE 
910. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ishag bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Mushir bin Abdul Malik bin Sal' menceritakan kepada 
kami, ayahku (Abdul Malik bin Sal”) menceritakan kepada kami dari 
Abdu Khair, dari Ali RA, bahwa dia pernah membasuh kedua telapak 


tangannya tiga kali, lalu berkumur dan menghirupkan air ke dalam 
hidung tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, kemudian berkata, "Ini 


"89 Sanadnya shahih. Abdullah bin Aun bin Abu Aun Al Hilali Al Adami adalah 
perawi yang tsigah lagi dipercaya. Dia termasuk salah seorang guru imam 
Muslim dan Abdullah bin Ahmad. Saya tidak pernah menemukan teks yang 
menyatakan bahwa Ahmad pernah meriwayatkan darinya, meskipun Ahmad 
menyanjungnya dan mengatakan bahwa pada dirinya terdapat kebaikan. Tapi 
dalam » & hadits ini dinyatakan dari Ahmad darinya, sedangkan dalam » 
dinyatakan sebagai riwayat Abdullah bin Ahmad dari Abdullah bin 'Aun, 
sehingga hadits ini menjadi hadits tambahan. 

Mubarak bin Sa'id adalah Saudara Sufyan Ats-Tsauri dan dia adalah seorang 
yang tsigah. Ayahnya adalah Sa'id bin Masrug Ats-Tsauri, dan Sa'id pun 
seorang yang Isigah. 

Ucapan Ali, "Wa illa shummata" (jika tidak maka keduanya tuli), yang dia 
maksud dengan keduanya tuli adalah telinganya. Dhamir dalam kata tersebut 
kembai kepada kedua telinga tanpa sempat disebutkan (sebelumnya), sebab hal 
itu dapat dipahami dari alur perkataan. Ali mendoakan keduanya tuli jika dia 
tidak benar pada apa yang telah dia dengar. Di sini, yang bertanya adalah Habib 
bin Abu Tsabit dan yang menjawab adalah Abd Khair, atau yang bertanya 
adalah Abd Khair dan yang menjawab adalah Ali. 

Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits sebelumnya. Yang lebih kuat 
adalah, bahwa hadits ini termasuk penambahan dari Abdullah sebagaimana 
yang akan kami jelaskan pada hadits no. 2886. 


— Musnad ImamAhmad 


adalah cara berwudhu Rasulullah SAW." 


- 
0 Lo. J3 -. Ah 


Pb GP pen op la GP Vas Hk BAK — AA 
Letnan Wan an be Boa LA BTA Bb UI WE 
Ci dag ALA Io Al Jap) JB 2J3 TEA 2 EA ISA 


0. 3 0 SA, £ . ri PP ro? “13 - Pa -. £ 
3 Ba al Ya «maa! or di La» Ulas NI 
Asa sa J8 tele D Aa Kan tojeltall gi Te a: -JU Ju 
SERI KI 3 aa aja 
911. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al 'Amasy 
menceritakan kepada kami dari Muslim bin Shubaih, dari Syutair bin 
Syakal, dari Ali RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda pada hari 
terjadinya perang Ahzab, "Mereka (orang-orang kafir) telah 
menyibukkan kita dari shalat Wustha (shalat Ashar). Allah akan 
memenuhi kubur dan rumah mereka dengan api." 


Ali berkata: Beliau kemudian (baru dapat) mengerjakannya (shalat 
Ashar) di antara dua waktu 'Isya, yakni antara Maghrib dan 'Isya. 


Abu Muawiyah suatu ketika berkata, "Maksudnya adalah antara 
waktu Maghrib dan 'Isya."?83 


“4 Sanadnya shahih. Mushir bin Abdul Malik bin Sal' adalah perawi yang tsigah. 
Dia dianggap tsigah oleh Hasan bin Ali Al Khalal dan Hasan bin Hammad Al 
Warag, Ibnu Hibban pun menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. Bukhari berkata 
dalam Ash-Shaghir (218), "Sosoknya perlu dipertimbangkan." Namun 
demikian, Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/73) tanpa 
mencacatkan atau menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa" 

Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 876. Dan Al Hafizh memberi 
isyarat dalam At-Tahdzib (10/149) bahwa hadits ini juga disebutkan Nasa'i dari 
riwayat Ibnu Al Ahmar. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 617 dengan 
sanad dan redaksinya, kecuali kalimat di akhir hadits: "Muawiyah suatu kali 
berkata,...." Ibnu Katsir juga mencantumkan hadits ini dalam At-Tafsir (1/149) 
mengutip dari 4! Musnad. Lihat hadits no. 990, 994, dan 1036. 


985 


Musnad Imam Ahmad — 


Pp 


Hp DP Ki Lp HI Las Hk MEI — aa 
Te Bo MA H3 Ann AAN ah Ja Ie “JB alas 


0 2 


Br ce Las af 5 3 ci Lama £ ip A 26 bag kang 


3. 3 90 -— 13 


An ban da Ki Ly Yan dp oa 2 dam 
OI MAA H3 OLI Ai Sa da Ta le Io 
CAP AAA aa YR 3 IP Ia OP NN gih 
Ka “ 3 cd “5 3 up AISI eh aa Kiu 

912. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah, 
dia berkata: Ali RA berkata, "Jika aku menceritakan sebuah hadits dari 
Rasulullah SAW kepada kalian, dan terjatuh dari langit adalah lebih aku 
sukai daripada aku berdusta kepada beliau. Jika aku menceritakan kepada 
kalian selain dari hadits beliau, maka (saat itu) sesungguhnya aku hanya 
menjadi (layaknya) seorang ksatria perang, dan perang adalah tipu 
muslihat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Akan 
keluar di akhir zaman suatu kaum yang muda usia(nya) dan lemah 
akal(nya), mereka akan mengatakan ucapan (layaknya ucapan) manusia 
yang paling baik, (padahal) keimanan mereka tidaklah melampaui 
kerongkongan mereka. Di manapun kalian menemukan mereka, maka 


bunuhlah mereka. (Karena) sesungguhnya membunuh mereka adalah 
pahala bagi orang yang membunuhnya di hari Kiamat". 


80. AD 9 ON A0 LP 0 


Gi AE IA Be JI GAN ia GA ES — ang 
BNN 6 pg dl TN nh yan Ie ya Ka 
AI AL Da Uh sa JAN 3 


913. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 


286 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 616 dengan 
sanad dan redaksinya. Lihat juga hadits no. 697 dan 706. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari 'Ashim bin Dhamrah, 
dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah 
memaafkan (meringankan) kalian dalam (zakat) kuda dan budak. Dan 
bukanlah selain kurang dari dua ratus (jika lebih dari dua ratus) (maka) 
zakatnya satu. 


Pt - 


Ogan ana ang Ba B5 — A1t 


Pe ud IG ee 


Di Ng Ap: 3 Ca H3 Bi) mpg 


914. Ibnu Numair menceritakan kepada Tai Al Tn 
menceritakan kepada kami dari Sa'd bin 'Ubaidah, dari Abu 
Abdurrahman, dari Ali RA, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 
mengapa kulihat engkau cenderung kepada orang-orang Ouraisy dan 
membiarkan kami?" Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" 
Aku menjawab, "(Ya), putri Hamzah." Beliau menjawab, (Dia haram 
kunikahi karena) dia adalah puteri saudara sesusuanku'."”" 


Pa 
B0 Ye Do 3G. 4 


GP gala gi MA BL Up YA Gi — aro 


Ja AB MASA Sa TEA 3 vi KN Lai JB Ke 
5 20 Ha SI KS AAN SA 5 SB 


Padu LS adah Sat Pep KAA 


87 Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 711. 

dai Sanadnya shahih. Dalam g tertulis, "Sa'id bin 'Ubaidah." Itu adalah keliru, 
sebab yang benar adalah Sa'd bin "Ubaidah. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 620. Lihat juga hadits no. 
710, 857 dan 931. Hadits ini akan dikemukakan pada hadits no. 1333 dari 
Muhammad bin Abu 'Adi, dari Muhammad bin Ishag dengan riwayat yang 
benar dan lebih kami unggulkan. 


Musnad Imam Ahmad — 


BIL AAN ta Nana Lana A0 Pa Prap aa 
H3 SA Aja elag Kl AI ko al Ah 


aa ba 
Landa! 0 ya 


Na a Ha kalo £ E 
ah ag Pat dana Ji 


915. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Ishag, dari Aban bin Shalih, dari “Ikrimah, dia berkata, "Aku bertolak 
dari Muzdalifah bersama Husein bin Ali RA, dan tidak henti-hentinya 
kudengar dia ber-talbiyah hingga waktu dia melempar jumrah “Agabah. 
Lalu aku bertanya kepadanya, dan dia menjawab, 'Aku bertolak dari 
Muzdalifah bersama ayahku, dan tidak henti-hentinya kudengar dia ber- 
talbiyah hingga waktu dia beliau melempar jumrah “Agabah. Aku 
kemudian bertanya kepadanya, dan dia menjawab, "Aku bertolak dari 
Muzdalifah bersama Nabi SAW, dan tidak henti-hentinya kudengar 
beliau ber- talbiyah hingga waktu beliau melempar jumrah “Agabah'." 8 


. 


SJ Aja IP Hill op slab 13 Jis Ah Kaban Ga — ANU 


. » .. . 5 - 03 - ba 2 Pan PD A » n - EK 
Oh Jas USG AS 2d Ga 1JU US DAS 3 al on Us UN, 


? rd ai, .. Aa ore tah “5 y, 7 . o£ Oa aa -9,£ 
OlG USB SAI ng Ie Ko Jp) Cah) AR USB DG 


j 


hd BRAND Ve 4 2, Y.t - o£ TEA en MTA H 


89 Sanadnya shahih. Muhammad bin Maslamah adalah Al Bahili Al Harani. Dia 
adalah perawi yang tsigah, meninggal dunia pada tahun 191 H. 
Ibnu Ishag adalah Muhamamad bin Ishag bin Yassar, penulis 4s-Sirah. Dia 
meninggal dunia pada tahun 151 atau 152 H. 
Dalam naskah Hammad tertulis: "Dari Abu Ishag." Itu jelas keliru, sebab Abu 
Ishag As-Suba'i telah meninggal dunia pada tahun 129 H., dan dia lebih tua dari 
Aban bin Shalih, meskipun Aban lebih dahulu meninggal dunia. 
Aban bin Shalih bin Umar dianggap tsigah oleh Ibnu Ma'in, Al Ajali dan ulama 
lainnya. Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/1/451-452) tanpa 
menyebutkan adanya cacat pada dirinya. Namun Ibnu Abdu Al Barr men-dha'if- 
kannya. Sementara Ibnu Hazm berkata, "Dia (Aban) adalah perawi yang tidak 
dikenal." Tetapi Ibnu Hajar menerangkan kelalaian Ibnu Abdu Al Barr dan Ibnu 
Hazm. Ibnu Hajar berkata, "Ini adalah kelalaian dari mereka berdua, dan 
kesalahan yang mereka lakukan kepada Aban bin Shalih. Sebab tidak pernah 
ada seorang pun sebelum mereka berdua yang men-dha'if-kannya. Dalam hal 
ini, kiranya cukup apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in dan para ulama 
pendahulunya." 


— Musnad Imam Ahmad 


916. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari 'Atha' 
bin As-Sa'ib, dari Maisarah, dia berkata, "Aku melihat Ali RA minum 
sambil berdiri. Aku kemudian berkata kepadanya, "Engkau minum sambil 
berdiri?" Ali kemudian menjawab, Jika aku minum sambil berdiri, maka 
sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil 
berdiri. Dan jika aku minum sambil duduk, maka sesungguhnya aku 
pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil duduk'."80 


kata fa Ax5 Jul — a1v 


2 An HI PU PG dan 3 


ih S La ab | u Tele Ka ea ea ol ai uts yu 


her Jab pian da daa Jo 0 5 


917. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ishag bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 
kepada kami dari Abu Ishag, dari Abdu Khair, dari Ali RA, dia berkata, 
"(Awalnya) aku menilai bahwa bagian bawah telapak kaki lebih berhak 
untuk diusap daripada bagian atasnya, hingga aku melihat Rasulullah 
SAW mengusap bagian atasnya."””! 


90 Sanadnya hasan, sebab Muhammad bin Fudhail mendengar hadits ini dari 
'Atha' bin As-Sa'ib setelah dia mengalami kerancuan dalam periwayatan hadits. 
Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam A1-Tahdzib (7/205). 

Maisarah adalah Ibnu Ya'gub Ath-Thahawi. 

Hadits ini telah dikemukakan pada hadits no. 795 dari riwayat Hammad bin 
Salamah, dari 'Atha' bin Zadzan. Hadits dari riwayatnya pun akan dikemukakan 
kembali pada hadits no. 1128. Serta akan dikemukakan hadits dari riwayat 
Khalid bin Abdullah, dari 'Atha' bin Zadzan dan Maisarah pada hadits no. 1125. 
Dengan demikian, sanad-sanad ini menunjukan bahwa 'Atha' mendengar hadits 
ini dari kedua perawi tersebut. Hadits Maisarah ini tidak disinggung dalam 
Majma' Az-Zawa'id, meskipun penulisnya menyebutkan hadits hasil 
periwayatan Zadzan. 

Nanti akan dikemukakan hadits dari riwayat Khalid bin Abdullah, dari 'Atha', 
dari Zadzan dan Maisarah pada hadits no. 1125. Juga dari riwayat Hammad bin 
Salamah, dari 'Atha', dari Zadzan saja, yaitu pada hadits no. 1127. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 737 yang 
langsung bersumber dari riwayat Ahmad dari Waki'. 


991 


Musnad Imam Ahmad — 


Was Jenlalat 28 Ga Et Tar bt ag Jul — ANA 
II Go) Ob bh IE PSR he Ap 
dna Jeda Gr ah NIP Ha ai Sab padi op ia 
Ja Sad hat DL an Oa Ji 


918. fAbdullah bin Ahmad berkataJ: Ishag bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu As-Sauda', 
dari Ibnu Abdu Khair, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah melihat Ali 
RA berwudhu, lalu dia membasuh bagian atas telapak kakinya, dan 
berkata, 'Jika (bukan karena) aku pernah melihat Rasulullah membasuh 
bagian atas kedua telapak kakinya, niscaya aku akan menduga bahwa 
bagian bawah telapak kedua kaki itu lebih berhak untuk dibasuh'."”?2 


Was Jentata 23 Ga Gis Jae Ip dat es JG — ana 

TS nh MARIA SAR WS Oa Kab 3 MS ENI AS 
ne Mesek an Man ae An ta Ba na 
SEE Enji aah lead Jo AI J3 233 Kia 1 JG 


919. (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ishag bin Isma'il menceritakan 
kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al Hasan bin "Ugbah 
Abu Kibran menceritakan kepada kami dari Abdu Khair, dari Ali RA, dia 
berkata, "Ini adalah cara wudhu Rasulullah SAW. Beliau berwudhu tiga 


992 Sanadnya shahih. Abu As-Sauda' adalah Amru bin 'Imran Al Hindi Al Kufi. 
Dia dianggap tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in, dan Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsugat. 

Ibnu Abdu Khair adalah Al Musayyib bin Abdu Khair. Ibnu Ma'in 
menanggapinya sebagai seorang perawi yang fsigah, dan Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam 4t-Tsugat. Sementara Bukhari menuliskan biografinya 
dalam Al Kabir (4/1/408) tanpa menyebutkan adanya cacat pada dirinya. 

Abu Daud mengisyaratkan bahwa hadits ini adalah hadits yang mu'alag. Dia 
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu As-Sauda'...." Sementara penjelas 
kitab '4un Al Ma'bud menyebutkan bahwa hadits ini merupakan riwayat Al 
Lu'lu'i, dan riwayat Ibnu Dasah adalah maushul, lalu menyebutkan sanadnya. 
Lihat hadits sebelumnya. Lihat juga hadits no. 1014 dan 1015. 


—« Musnad Imam Ahmad 


kali-tiga kali (dengan tiga kali basuhan dalam setiap rukunnya)."”” 


3 : 8 - 


3 
sp Ta ia ya tah Un an. 
maa GA Ah daa Io Aa: SI EA Uya) Ob Lele na 


P4 


29. 0 ra 2... 


DX II ASN JS ega ea LO LA pan Ja sah 
BO JA en AA Kontak MAAN Set Dr 2g 
PS Wa NAN en Mu 

| Hu au 


920. Muhammad bin Fudhail menceritakan Kesan kami, Mushiah 
menceritakan kepada kami dari Ummu Musa, dia berkata: Aku pernah 
mendengar Ali RA berkata, "Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud, 
maka kemudian Ibnu Mas'ud pun naik ke atas pohon. Beliau 
memerintahkannya agar mengambilkan sesuatu dari atas pohon tersebut. 


798 Sanadnya shahih. Hasan bin "Ugbah Abu Kibran: Bukhari menulis biografinya 
dalam Al Kabir (1/2/299) dan dikomentari, "Hasan bin 'Ugbah adalah Abu 
Kibran Al Muradi. Dia mendengar dari Adh-Dhahak bin Muzahim. Dia 
didengar oleh Ubaidillah bin Musa dan Abu Nu'aim." Ad-Daulabi 
menyebutkannya dalam Al Kuna (2/90) dan berkata, "Aku mendengar Abbas 
bin Muhammad berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Nama Abu 
Kibran adalah Hasan bin 'Ugbah Al Muradi, dan dia adalah perawi yang 
tsigah." 

Ibnu Sa'd menyebutkannya dalam Ath-Thabagat (6/20) tanpa menyebutkan 
biografinya. Namun setelah itu kami tidak pernah menemukan ada ulama hadits 
yang menyebutkan dirinya atau menulis biografinya. Al Hafizh tidak menulis 
biografinya dalam At-Ta'jil, padahal dia selalu menguatan pendapat Ibnu Sa'd. 
Kibraan: Bacaan ini ditetapkan dalam naskah Musnad cetakan ketiga. Adapun 
dalam &, huruf kaaf pada kata tersebut diberi harakah kasrah dengan 
menggunakan pena (dibaca: kibraan), sedangkan pada cacatan pinggir 
(syarah)nya tertulis oleh pena penjelasnya, "Dengan huruf bertitik satu setelah 
huruf kaaf (dibaca: kibraan)." Seperti itulah yang tertulis dalam Ibnu Sa'd. 
Namun bentuk tulisan dalam At-Tarikh Al Kabir dan Al Kuna adalah: Kiiran . 
Namun kami lebih mengunggulkan yang dituliskan dalam 4! Musnad dan Ath- 
Thabagat. 

Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 910, dan akan dikemukakan 
kembali pada hadits no. 1007 dari riwayat Ahmad dari Waki', dari Hasan bin 
"Ugbah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Para sahabat Nabi SAW pun kemudian dapat melihat betis Abdullah bin 
Mas'ud saat dia naik ke atas pohon. Mereka kemudian tertawa melihat 
kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW kemudian bersabda, 
Apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya kaki Abdullah (Ibnu 
Mas'ud) itu lebih berat dalam timbangan pada hari Kiamat dari gunung 
Uhud". "94 


aratokak 


Alhamdulillah, jilid pertama telah selesai. 
Berikutnya adalah jilid kedua. 


akakokak 


Do nda 
Lia 3 Kie 
des As pkarta tt u 
Spa anna ni 

Long dalalt 


4 Sanadnya shahih. Mughirah adalah Ibnu Migsam Adh-Dhabi. Ummu Musa 
adalah gundik Ali. 
Hamusyah as-sagain: kecil kedua betisnya. Hadits ini terdapat dalam Majma' 
Az-Zawa 'id (9/288-289) dan penulisnya berkata, 
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Thabrani, dan para 
perawinya adalah orang-orang yang terdapat dalam Ash-Shahihah kecuali 
Ummu Musa, dan Ummu Musa adalah perawi yang tsigah." 


— Musnad Imam Ahmad 


